Bab 1. 58 
<Aku Hanya Ingin Pensiun Dengan Tenang” 


PENULIS: /Qingse Yuyi/Cyan Wing 
http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid— 3853382 


Status: 144 Selesai di JJWXC 


COPYWRITING : 


Tan Yan menjalani hidupnya dalam kedamaian dan 
keamanan, taat pada hukum, dan rajin. Dia 
menyembunyikan rahasia kecilnya dan hanya berharap 
untuk menghabiskan masa hidupnya ketika dia mencapai 
usia pensiun. 


Tiba-tiba suatu hari, pemimpin yang bersangkutan 
memberinya KTP yang lahir pada tahun 2000 dan surat 
pemberitahuan masuk dari universitas tertentu, menepuk 
pundaknya dengan penuh kasih: anak muda, berjuang 
untuk masa depan tanah air! Kalian adalah penerus 
generasi baru! 


Tan Yan: ... 


Bisakah dia pensiun pada akhirnya! () 


CATATAN: 1. Artikel ini adalah Protagonis Shou, Gong 
adalah budidaya anjing serigala kecil. Tokoh utamanya 
adalah paman berusia 58 tahun dengan wajah berusia 18 
tahun. Catatan khusus: Tokoh utama belum menikah dan 


belum menikah. Meskipun ia berusia 58 tahun tahun, dia 
belum menikah!!! 


2. Artikel ini adalah fiksi ilmiah semu. Semua teori dalam 
artikel ini adalah sains palsu dari "sekolah kelelawar hijau" . 
Ini adalah rangkaian omong kosong yang serius. Jangan 
anggap serius. 


3. Aliran tak terbatas, teks petualangan fiksi ilmiah semu 
modern, dengan sedikit kekuatan super. 


Artikel ini juga berjudul Tiba-tiba Suatu Hari, Aku Menjadi 
Mahasiswa , Bisakah Old Paper Bisa Pensiun , Gong: 
Mengapa pacarku yang lebih muda selalu menatapku 
dengan mata orang-orang di sini , Saya hidup selamanya 18 
tahun , Bisakah seseorang yang akan pensiun masih belajar 
matematika tingkat lanjut bahasa Inggris 


Label konten: Fiksi ilmiah, titik lemah, overhead modern, 
aneh 


Protagonis: Tan Yan 
Satu kalimat pengantar: Aku masih belum pensiun hari 
ini 


Ide: Gulma yang tumbuh di tanah belajar menjadi kuat 


Komentar singkat tentang karya: 


Tan Yan awalnya adalah seorang perwira polisi veteran yang 
pensiun dalam dua tahun, tetapi selama inspeksi 
kepemimpinan, dia mengungkap rahasia bahwa dia tidak 
akan pernah menjadi tua dan bisa memasuki dunia yang 
tidak dikenal melalui "kekosongan". Selama empat puluh 
tahun pekerjaan Tan Yan , "" Void "selalu mengancam 


keselamatan bumi. Untuk melindungi perdamaian dunia, 
pimpinan mengatur agar Tan Yan, yang tampaknya berusia 
18 tahun dan sebenarnya berusia 58 tahun, menyelinap ke 
universitas untuk menumbuhkan bakat-bakat luar biasa 
yang dapat memasuki dunia yang berbeda bersama-sama. 
Ini adalah tugas terakhirnya sebelumnya. pensiun. Tapi Tan 
Yan yang hanya tamatan SMP mengatakan bahwa tugas ini 
terlalu sulit untuk diselesaikan. Bisakah dia pensiun? Artikel 
ini memiliki pengertian yang kuat tentang tema utama dan 
penuh dengan energi positif, menciptakan citra seperti paku 
tentang seorang kawan lama. Kawan tua seperti itu berubah 
menjadi pemuda, berintegrasi ke dalam masyarakat modern, 
menghubungi generasi muda, hal-hal menarik apa yang 
akan terjadi ketika ide-ide dari dua generasi bertabrakan, 
dan rahasia macam apa yang tersembunyi di balik 
"kekosongan", dan sebagainya lanjutkan baca dalam satu 
tarikan napas, masuki dunia ini yang penuh dengan sains 
dan fantasi bersama penulis. 


https://m.shubaow.net/77/17606/ 
[25 Maret 2021) 


Bab 1 Lima puluh delapan (1) 


Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Manajemen keamanan 
publik Pingxian memiliki semua tradisi sebuah tim akan 
dikirim untuk berpatroli di daerah itu setiap malam, tiga 
ratus enam puluh lima hari setahun, setiap hari. 


Sebagian besar anggota tim patroli adalah anak muda, 
dengan ketentuan usia di atas 45 tahun tidak perlu 
begadang untuk patroli, kecuali Tan Yan. 


Dia berusia 58 tahun tahun ini. Dia adalah petugas polisi 
flm biasa di Kabupaten Pingxian. Meskipun dia akan 
pensiun, sosoknya terawat dengan baik. Dia memiliki bahu 
lebar dan pinggang yang sempit, dan tidak ada bekas lemak 
di tubuhnya pinggang dan perut. Keterampilan Tan Yan 
dikatakan salah satu yang terbaik. Setiap tahun, dia 
termasuk yang terbaik dalam kompetisi internal departemen 
keamanan publik Provinsi Yun. Ketika orang-orang yang 
melawannya mendengar bahwa dia berusia hampir 60 
tahun, semua rahang mereka hampir jatuh. Seseorang 
pernah berkata bahwa dia tidak akan lebih dari 40. Bahkan 
di usia ini, dia akan berbicara lebih banyak demi wajahnya 
yang sudah tua itu. Jika hanya tentang fungsi fisik, 
beberapa orang percaya bahwa dia baru berusia 18 tahun. 
Jangan melihat usia Tan Yan sekarang, tapi Sheng tampan. 
Gadis baru di kantor diam-diam memanggilnya paman 
tampan, dan melakukan idiot kepada pria muda di foto-foto 
bersejarah unit. Dia hampir 60 tahun. Bersaing dengan 
Pingxian County Grass. 


Meski tidak kalah dari anak muda dalam segala aspek, dia 
sudah tua. Pemimpinnya sudah lama membujuknya mundur 
dari baris kedua untuk melakukan pekerjaan logistik, namun 
Tan Yan menolak. 


Tan Yan adalah orang yang diakui aneh. Tidak ada yang tahu 
apa yang dia pikirkan, dan tidak ada yang tahu apa yang 
dia inginkan. 


Dia tidak kekurangan uang, dan tunjangan lini pertama 
adalah opsional baginya. Dalam kurun waktu sembilan 
tahun terakhir ini, semua tabungan Tan Yan dipinjam oleh 
seorang rekan yang melaut. Akibatnya, rekan tersebut 
kehilangan uang dalam berbisnis, sehingga ia memberikan 
bungalo Tan Yan untuk melunasi hutangnya. Belakangan, 
kampung halaman kolega saya menjadi zona 


pengembangan pariwisata, dan pemilikan kembali rumah 
itu dibongkar, dan Tan Yan diberi kompensasi untuk dua 
rumah berpintu pintu. Sekarang sewa tahunan sangat besar. 


Dia tampan dan memiliki aset kecil, tetapi dia masih 
bujangan, dan dia bahkan tidak pernah berbicara tentang 
suatu hubungan. Dia memiliki banyak tabungan, tetapi dia 
makan di kantin kerja, mengenakan pakaian olahraga biasa, 
tinggal di Tongzilou, yang dibagi lagi dengan unitnya di 
tahun-tahun awalnya, dan bepergian dengan sepeda 28-bit 
yang hampir tidak mungkin ditemukan di pasar. 


Dia bisa kenyang dengan suapan penuh makanan, dan dia 
bisa tertidur dengan papan kayu Dia tidak merokok atau 
minum, dan dia tidak memiliki banyak makanan, dan dia 
jarang menonton drama TV. Dia tampaknya tidak memiliki 
preferensi atau minat, menjalani kehidupan yang sederhana 
dan terkendali. 


Sejak dia mulai bekerja pada usia delapan belas tahun, dia 
mengendarai sepedanya untuk berpatroli di Pingxian setiap 
malam. Selama empat puluh tahun, dia tidak pernah keluar 
dari pekerjaan selama sehari. Sepertinya dia tidak lelah atau 
sakit. 


Dia jarang berkumpul untuk mengobrol dengan rekan- 
rekannya di unitnya, dan dia tetap diam bahkan pada saat 
dia tidak bisa mendorongnya pergi, seperti labu yang 
tumpul, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya 
sekali, Tan Yan ditekan dan menuangkan anggur. Dia 
tampaknya memiliki kapasitas minum yang buruk, dan dia 
sedikit bingung setelah menyesapnya. Pada saat ini, 
seseorang bertanya apakah dia telah hidup untuk sebagian 
besar hidupnya, tidak dia tidak punya keinginan sama 
sekali? Tan Yan tersipu, dan setelah bosan lama, dia berkata: 


"Saya ingin pensiun. Setelah pensiun, saya akan pergi 
keluar untuk bersantai." 


Jadi seseorang mendesaknya untuk pensiun dini, dan dia 
bisa mengajukan pensiun setelah bekerja selama 30 tahun 
sesuai kebutuhan. Karena dia sangat lelah dan tidak 
kekurangan uang, mengapa dia tidak pensiun lebih awal 
dan istirahat? 


Saat itu, Tan Yan hanya menggelengkan kepalanya sambil 
menatap dinding, seolah melihat jauh melalui beton 
bertulang. Sebelum ada yang bisa bertanya lebih banyak, 
dia langsung jatuh, minum terlalu banyak, dan tertidur 
hanya dengan satu suap. 


Sejak saat itu, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, 
dia berhenti minum, dan tidak ada yang mendengar apa 
yang dia katakan. 


Pada tahun-tahun awal, kepolisian tidak mencukupi dan 
manajemennya lemah. Dikatakan bahwa patroli dalam 
kelompok kecil. Bahkan, seringkali hanya ada Tan Yan. Dia 
mengendarai sepedanya ke seluruh Ping County setiap 
malam. Dia merasa lelah semua waktu, tapi dia sangat 
energik. 


Dalam beberapa tahun terakhir, dia tampaknya semakin 
tua. Jelas, unit sekarang melengkapi semua orang dengan 
perangkat listrik polisi kecil, dan ada lebih banyak orang 
yang berpatroli bersama. Pekerjaan utama dilakukan oleh 
anak muda. Tekanan Tan Yan jelas telah berkurang. Itu 
Tampaknya Tapi bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 
Anggota tim baru di kantor diam-diam mengatakan bahwa 
mata Paman Tan yang memandang mereka setiap kali 
berpatroli itu berbulu, dan dia selalu merasa bahwa anggota 
tim menghalangi. 


Anggota tim muda juga melaporkan kejadian ini kepada 
para pemimpin, Semua orang merasa bahwa Tan Yan 
mungkin sedikit bersandar pada yang tua dan menjual yang 
tua, dan memandang rendah mereka seperti orang muda. 
Tan Yan terlalu aneh, tidak peduli di tim mana dia 
ditugaskan, sulit untuk berbaur. Pemimpin tim berharap bisa 
mengeluarkannya dari tim patroli. 


Direktur Li dari Kantor Manajemen Keamanan Publik 
menampar orang-orang muda ini di atas meja: "Apa artinya 
bergantung pada yang tua dan menjual yang lama? 
Tahukah Anda berapa kali Tan Yan telah melakukan dan 
berapa banyak penjahat keji yang telah ditangkapnya. 
tangannya sendiri? Tahukah kamu betapa kerasnya dia 
selama bertahun-tahun? Jejak kakinya di Ping County 
selama bertahun-tahun bahkan dapat mengelilingi bumi! 
Apakah menurutmu dia mendiskriminasimu? Apakah Tan 
Yan pernah mengatakan ini? Apakah dia sudah 
menjelaskannya dengan jelas? bahwa dia tidak mengerti 
kamu? Tidak ada! Untuk hal-hal yang tidak berdasar dan 
tidak berdasar, apakah orang akan dihukum hanya 
berdasarkan spekulasi? Lihatlah kalian masing-masing 
berdiri atau duduk atau duduk, saya tidak tahan. Polisi dan 
gaya Tan Yan adalah yang terbaik yang pernah dia lakukan. 
Setiap tahun, dia adalah penentu kecepatan. Biarkan dia 
membimbing Anda untuk memberi Anda kesempatan untuk 
belajar dari rekan-rekan lama dan memberi saya kembali 
untuk menjadi pria yang rendah hati! " 


Setelah pelatihan, Anda harus menyelesaikan masalah 
rekan-rekan lama. Faktanya, setiap Tan Yan keluar untuk 
berpatroli, Direktur Li, hatinya selalu ada di dalam hatinya. 
Orang ini sudah tua dan tidak memiliki perhatian pribadi di 
sekitarnya. Bahkan jika tubuhnya terlihat tangguh sekarang, 
berapa banyak orang yang baik-baik saja hari ini yang akan 
bekerja terlalu keras dan mati besok. Saya tidak beristirahat 


selama 40 tahun, dan saya telah menjadi pekerja teladan 
tingkat nasional. Direktur Li merasa tidak enak setelah 
memikirkannya. Apakah ini intensitas kerja yang dapat 
ditahan orang? Aku takut suatu saat talinya akan putus, dan 
dia tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi, Khawatir 
dia akan kelelahan, dia mencoba membujuk Tan Yan untuk 
mundur dari baris kedua. 


Tapi Tan Yan tidak setuju. 
Kenapa, kenapa? Direktur Li penuh dengan ketidaktahuan. 


Saya telah bekerja selama 40 tahun, dan saya akan pensiun 
dalam dua tahun. Saya ingin berjuang di garis depan hingga 
hari terakhir, jawab Tan Yan sederhana. 


Apa yang bisa dilakukan Direktur Li? Jika Tan Yan benar- 
benar menderita penyakit fisik, dia juga bisa memaksanya 
untuk pensiun dari baris kedua. Namun, hasil pemeriksaan 
fisik tahunan Tan Yan disebut sehat, dan itu lebih baik 
daripada banyak anak muda kurang sehat di institut 
tersebut. Orang dengan kondisi fisik yang pas dan semangat 
kerja, tidak bisa menghilangkan semangat pihak lain. 


Jadi tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, hingga hari 
ini, Tan Yan bersikeras untuk bekerja di garis depan. 


la tetap rajin bekerja setiap hari, namun keletihan di 
matanya semakin dalam. 


Paman Tan, ini sudah lewat jam sembilan. Kembalilah dan 
istirahat. Orang yang lebih tua tidur lebih awal, jadi kamu 
harus mengantuk. Kapten tim patroli melihat mobil listrik 
Tan Yan dan menelepon. Akira tidak bisa membantu. tapi 
berkata dengan cemas. 


Tidak apa-apa, aku hanya tidak terbiasa mengendarai 
sepeda listrik. Tan Yan menggelengkan kepalanya dan 
menunjuk ke sebuah gang kecil yang lampunya rusak. Aku 
tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak aman. Aku akan pergi 
di sana dan melihat-lihat, lalu aku akan kembali. " 


"Oke, Xiao Liu, ikuti dia. Kamu akan mengirim Paman Tan 
pulang setelah kamu membacanya. Itu harus diantarkan ke 
pintu rumah. Panggil aku ketika kamu tiba." Tim Wang 
tampak khawatir. Bahkan jika sepeda listriknya rusak. tidak 
berkuda dengan baik, mereka harus pergi Dinas lapangan, 
apa gambar ini. 


Xiao Liu melirik waktu di telepon, ekspresinya agak 
memalukan, tapi dia mengangguk setuju, memutar bagian 
depan mobil, dan mengikuti Tan Yan sampai ke gang gelap. 


Tidak ada cahaya di pintu masuk gang, dan Xiao Liu, 
seorang pria bertubuh besar, terlihat sedikit ketakutan. 
Mobil listrik sepertinya mati, lampunya agak redup, dan 
kondisi jalan di gang tidak terlihat saat lampu depan 
dinyalakan. Xiao Liu mengeluarkan senter yang terang dan 
hendak menekannya, tapi Tan Yan memegang tangannya. 


Tan Yan menatapnya dengan tenang, memegang jari sakelar 
senter dengan kuat di tangannya: "Kamu harus menjemput 
menantu perempuanmu untuk belajar mandiri malam 
berikutnya, ayo kembali." 


Paman Tan, bagaimana kau tahu bahwa menantu 
perempuanku sedang belajar malam ini? Xiao Liu bertanya- 
tanya, Di sini benar-benar tidak aman. Menurut peraturan, 
seharusnya ada lebih dari dua patroli. Aku tidak bisa 
membiarkanmu masuk sendirian." 


Tan Yan, yang selalu pendiam, tampak sedikit cemas saat 
ini: "Saya telah berada di Pingxian selama bertahun-tahun, 


dan saya dapat berjalan ke seluruh daerah dengan mata 
tertutup. Apa yang bisa terjadi. Bukankah putri Anda mertua 
hamil? Pergi jemput seseorang. 


Xiao Liu benar ketika dia memikirkannya. Paman Tan 
bepergian ke seluruh Pingxian ketika setiap rumah bahkan 
tidak memiliki lampu. Apa yang dapat kamu lakukan 
sekarang? Dan dia sangat khawatir tentang istrinya yang 
sedang hamil dan ingin menjemput seseorang. Setelah 
ragu-ragu sejenak, kekhawatiran istrinya menang: "Kalau 
begitu ... Terima kasih Paman Tan, saya akan mengundang 
Anda untuk makan malam di lain hari!" 


Ayo pergi. Tan Yan mengambil senter silau dari Xiao Liu, Aku 
di sini. 


Melihat tindakan cepatnya untuk mengambil senter, Xiao 
Liu memperkirakan dalam hatinya bahwa tidak ada dari 
mereka bertiga yang mungkin bisa mengalahkan Tan Yan. 
Dia diam-diam mendesah bahwa Tan Yan kuat, dan pada 
saat yang sama dia benar-benar lega. 


Melihat Xiao Liu "ingin" pergi dengan sepeda listrik, 
kelelahan di mata Tan Yan sedikit memudar. 


"Akhirnya pergi ..." Dia menghela napas lega dan 
menyalakan senter yang terang ke arah gang. 


Sisi seberang masih gelap. 


Tentunya ini adalah area pemukiman, meskipun lampu jalan 
rusak, harus ada penerangan dari dalam rumah. Tapi gang di 
depanku seperti lubang hitam, dan bahkan bintang-bintang 
di langit tersedot masuk, seperti binatang buas dengan 
mulut besar, diam-diam menunggu kedatangan mangsanya. 


Tan Yan meletakkan mobil listrik itu ke samping dan 
menguncinya, menghela napas tanpa suara ke dalam 
kegelapan, dan berjalan ke gang dengan kaki terangkat. 


Kegelapan perlahan-lahan menyelimuti dirinya, dan pada 
saat dia benar-benar masuk, cahaya perlahan-lahan muncul 
di gang, dan lampu jalan juga menyala. 


Namun, tidak ada seorang pun di gang kecil di secercah 
cahaya, Tan Yan tidak bisa dilihat sama sekali. 


Bab 2. 58 


Bab 2 Lima puluh delapan (dua) 


Di hari kedua, matahari masih terbit, dan Tan Yan pun tiba di 
unit tepat waktu. Tadi malam, Xiao Liu memperkirakan 
waktunya, meramalkan bahwa sudah hampir waktunya 
untuk mengirim Tan Yan pulang setelah pemeriksaan, dan 
menelepon Tim Wang, memberitahunya bahwa dia telah 
menyelesaikan tugas dan mengirim Kamerad Tan pulang 
dengan selamat, jadi dia menyeberangi laut tanpa 
mengetahui itu. Apa yang terjadi di gang tadi malam. 


Begitu dia berangkat kerja, Direktur Li memberikan 
pertemuan mendesak untuk semua orang. Pemimpin tingkat 
yang lebih tinggi ingin memeriksa. Ini berbeda dari masa 
lalu. Dikatakan bahwa dia adalah pemimpin besar. Nama 
dan posisi spesifik disimpan dirahasiakan, dan jadwalnya 
juga dirahasiakan. Dia hanya mengatakan bahwa boleh 
datang ke kantor untuk mengecek kerja. Tapi tidak jelas 
apakah itu. Bahkan jika Anda tidak bisa datang, semua 
orang harus siap. 


Kami, sebagai departemen manajemen keamanan publik, 
harus mengontrol keamanan dengan ketat. Direktur Li 
berkata dengan serius, Setiap orang telah bekerja keras 
akhir-akhir ini. Setiap jalan dan komunitas harus lebih sering 
dipatroli. Jika Anda melihat wajah, Anda akan lebih menatap 
itu., Jangan membuat masalah. " 


Perilaku kekerasan dan teroris belum tentu terjadi, namun 
beberapa koran dan perilaku radikal juga memusingkan jika 
ingin membuat berita besar. 


"Tan Tua," Direktur Li memanggil Tan Yan dan berkata pada 
pertemuan itu, "Ping County, kamu paling tahu. Pada 
dasarnya, siapa yang tinggal di setiap rumah tangga, yang 
rumahnya disewakan kepada siapa, dan siapa yang memiliki 
kerabat dengan siapa? Semua tahu, kali ini Anda harus 
memimpin tim. " 


Tan Yan tidak pernah menolak pekerjaan semacam ini, dan 
diam-diam mengangguk setuju. 


Dia membawa tim kecil untuk bekerja di lapangan selama 
beberapa matahari terbit berturut-turut, berputar-putar 
pada siang dan malam hari, dan pada tengah malam, semua 
orang pergi untuk beristirahat, tetapi Tan Yan masih 
bepergian di daerah itu. Setelah tiga hari, dia hanya tidur 
selama satu hingga dua jam sehari. Empat hari dikatakan 
sebagai hari ketika pemimpin tiba, dan dia kehilangan 
seluruh lingkaran. 


Direktur Li tampak malu, tetapi situasinya benar-benar 
tegang akhir-akhir ini, dan Tan Yan perlu melakukan ini. Dia 
hanya bisa menepuk bahu Tan Yan secara pribadi, dan diam- 
diam berkata, "Tan Tua, aku akan memberimu beberapa hari 
libur setelah pemeriksaan ini. Kamu sudah bertahun-tahun 
tidak mengambil liburan, jadi kamu bisa mengambil 
beberapa hari lagi mati." 


Tan Yan menggelengkan kepalanya dengan lingkaran hitam 
di bawah matanya, dan berkata dengan wajah lelah: "Saya 
selalu merasa saat ini agak tidak nyaman, dan hati saya 
tidak terlalu nyaman." 


Intuisi dari polisi veteran jenderal sangat penting, mereka 
telah melalui ratusan pertempuran, dan mereka 
mengandalkan intuisi berapa kali mereka melarikan diri dari 
kematian. Direktur Li mendengar ini dari Tan Yan, dan dia 


menjadi khawatir, dan dengan cepat meningkatkan 
penempatan pasukan polisi. 


Saya tidak melihat pemimpin legendaris datang sampai 
malam. Saya pikir tidak ada tempat bagi mereka di itinerary. 
Tapi ketika tim yang rutin check-in malam hari naik mobil 
listrik dan hendak berangkat, rombongan mobil bersenjata 
berhenti di depan kantor manajemen keamanan. Beberapa 
petugas polisi bersenjata turun dari kendaraan, dan seorang 
pria paruh baya yang tampan berjalan ke kantor manajemen 
keamanan di bawah pengawalan tentara. 


Saya tidak berharap itu akan datang! Direktur Li menyeka 
Keringat dari kepalanya dan buru-buru berbaris untuk 
menyambutnya. Saat ini, seseorang datang dan 
menyerahkan catatan kepadanya. Dia berbicara tentang 
seorang menteri dari Dinas Rahasia Negara. Tidak jelas 
seberapa rahasianya, tapi catatannya ada di catatan. 
Cakupan fungsi yang tertulis adalah dia bisa mengatur dari 
keamanan negara sampai polisi film, dan kali ini dia bahkan 
tidak menyebutkan namanya, tapi memberinya nama 
belakang, mengatakan bahwa dia dipanggil Menteri Yu. 


Menteri Yu datang, dan patroli malam secara alami akan 
ditunda Tim patroli memarkir kendaraan listrik dan 
mengikuti Menteri Yu mengunjungi kantor manajemen 
keamanan umum kecil mereka. 


Tan Yan melihat waktu dan sedikit mengernyit. Direktur Li 
memimpin jalan. Dia tidak bisa berbicara, jadi dia berkata 
kepada Kapten Wang: "Tim Wang, ini semua poin. Kami 
belum berpatroli, atau saya akan pergi sendiri hari ini." 


Mata Kapten Wang segera melebar, dan dia ingin 
melepaskan kepala Tan Yan untuk melihat apa yang dia 
pikirkan. 


"Apa lagi yang ingin Anda patroli? Lindungi pemimpin Anda 
hari ini!" Bisik tim Wang. 


Tan Yan mengerutkan kening lebih erat. 


Meskipun itu mungkin tidak terjadi hari ini, jika "itu" 
muncul, biarkan saja sepanjang malam ... 


Tan Yan tidak bisa membayangkan seperti apa Ping County 
jika dia membiarkan "hal itu" pergi untuk satu malam. 


Dia ingin meninggalkan tim secara diam-diam, tetapi kali ini 
Direktur Li memberinya tugas memimpin timJika orang lain 
bisa pergi, Tan Yan tidak akan pernah pergi. 


"Saya mendengar bahwa semua juara polisi sipil di 
Manajemen Keamanan Publik Kabupaten Pingxian telah 
berkecimpung dalam industri ini selama 40 tahun dan telah 
bertahan di pos mereka selama sehari. Mereka masih 
berusia lima puluh delapan dan dapat memenangkan 
kejuaraan dalam kompetisi seni bela diri provinsi , "Menteri 
Yu berkata saat berkunjung." Kali ini saya datang ke 
Administrasi Keamanan Umum untuk bertemu dengan 
kawan veteran ini. Dedikasi seorang kamerad seperti dia 
patut dipelajari dari seluruh sistem kepolisian dan semua 
orang yang bekerja. Tentu saja, saya tidak meminta semua 
orang untuk sakit atau bekerja pada hari libur. Semangat 
inilah yang pantas mendapatkan pengakuan. " 


Direktur Li segera menarik Tan Yan, yang berjalan di 
belakang, di depan Menteri Yu dan memperkenalkan: "Ini 
adalah Kamerad kita Tan Yan, panutan Administrasi 
Keamanan Umum Kabupaten Ping, dan model untuk 
dipelajari oleh generasi muda. " 


Menteri tampan Yu berjabat tangan dengan Tan Yan dengan 
antusias, tetapi Tan Yan mengerutkan kening dan bahkan 


tidak tersenyum, Direktur Li tidak bisa menahan diri untuk 
menutupi hatinya, dan dia merasakan sakit yang menusuk 
hati. Jangan memintamu untuk mengobrol dan bergosip 
dengan para pemimpin dan orang tua, setidaknya memberi 
hormat dan tersenyum, kebencian pahit ini seolah-olah 
pemimpin berhutang banyak padamu ... Direktur Li sangat 
sedih. 


Untunglah menteri murah hati dan tidak peduli dengan Tan 
Yan. Ia juga dengan antusias membuka topik: "Bisakah 
Petugas Tan berbicara tentang pengalaman bertahun-tahun 
di industri ini? Belum lagi kata-kata resmi, bicarakan saja 
tentang kesulitan yang Anda hadapi. bertahun-tahun, dan 
bagaimana. Jika sudah mengatasinya, informan yang saya 
bawa akan mencatat apa yang Anda katakan dan 
mempostingnya di situs resmi untuk dipelajari semua orang. 


Jika ini benar-benar memberikan contoh yang baik, 
keunggulan Kantor Manajemen Keamanan Publik Pingxian 
tahun ini akan stabil. Mata Direktur Li berbinar dan dia 
mengedipkan mata dengan panik pada Tan Yan. 


Tan Yan tidak bergeming: "Saya menemui kesulitan 
sekarang. Kami baru saja akan berpatroli." 


Dia memandang Menteri Yu dan matanya penuh jijik dan 
menghalangi, dan dia dengan jelas memberi tahu Menteri Yu 
bahwa karena kamu aku akan meninggalkan pekerjaanku! 


Direktur Li: ... 
Patah hati ... 


Menteri Yu tercengang beberapa saat dan segera tertawa 
dan berkata: "Saya mengerti, kedatangan saya memang 
membawa banyak masalah bagi pekerjaan semua orang. 


Tidak masalah, tradisi patroli malam di Kabupaten Pingxian 
juga patut dipromosikan, jadi izinkan saya memberi tahu 
semua orang Berpatroli bersama tidak akan memengaruhi 
keamanan publik Pingxian, dan Anda dapat mewawancarai 
Kamerad Tan Yan secara pribadi. Ini memiliki yang terbaik 
dari kedua dunia. " 


Warna kulit Tan Yan memburuk. Dia hanya ingin mengatakan 
sesuatu. Direktur Li buru-buru mencubit lengannya, meraih 
pokok pembicaraan dan berkata, "Kamu bersedia berjalan- 
jalan bersama kami. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. 
Saya tidak bisa bertanya. untuk itu." 


Tan Yan menatap Direktur Li dengan tenang, matanya penuh 
kelelahan, seolah-olah Direktur Li telah membuatnya 
menjadi masalah besar. 


Direktur Li bertekad untuk tidak melihatnya, dan segera 
mengerahkan semua mobil listrik di kantor, dan dia sendiri 
yang naik satu untuk mengimbangi semua orang. 


Menteri Yu sangat santai. Alih-alih naik mobil bersenjata, dia 
juga meminjam kendaraan listrik kecil dan berjalan 
berdampingan dengan Tan Yan. Dia tidak membiarkan siapa 
pun mengikutinya, mengatakan bahwa polisi Kabupaten 
Ping akan cukup untuk lindungi keselamatannya, Tan Yan 
Tapi dia memenangkan beberapa kejuaraan berturut-turut. 


Gerakan ini membuat rombongan takut, bagaimana mereka 
tidak bisa mengikuti, sehingga kendaraan bersenjata 
membuka jalan di depan patroli ini, di tengah-tengah ada 
barisan kendaraan listrik polisi yang berjalan dalam dua 
baris, dan akhirnya rombongan panjang, berlari mengikuti. 


Tan Yan: "..." 


Menteri Yu bersikeras untuk mengalami pekerjaan polisi akar 
rumput, memimpin jalan bersama Tan Yan, dan bahkan 
Direktur Li dan Tim Wang mengikutinya. 


Melihat kegugupan Tan Yan, Menteri Yu terkekeh dan 
berkata, "Jangan khawatir, saya juga berasal dari pasukan 
khusus. Meskipun saya lebih tua sekarang, saya tidak 
pernah kehilangan keterampilan saya. Jika saya benar-benar 
ingin bersaing di atas panggung, saya mungkin bisa untuk 
memenangkan kejuaraan. Anda meraihnya. " 


Memang usianya sudah lebih dari 50 tahun, namun 
sosoknya terawat dengan baik.Meski ototnya terbalut 
pakaian, terlihat dari gerakannya kebugaran fisik Menteri Yu 
sangat baik. 


Tetapi terkadang, kebugaran fisik yang baik tidak dapat 
menyelesaikan semua keadaan darurat. 


Pada awalnya, tim bergerak dengan normal, dan Pingxian 
tidak terlalu besar, dan butuh satu atau dua jam untuk 
mengendarai sepeda. Dalam beberapa hari terakhir, mereka 
telah menatap orang asing di Ping County sampai mati, dan 
semua bajingan dan hooligan telah menyaksikan sampai 
mati, dan pada dasarnya tidak ada yang akan terjadi. Ketika 
dia mencapai pinggiran kota dengan lancar, Tan Yan melihat 
ke jalan yang menyeberang ke luar kota dan mengepalkan 
tinjunya tanpa sadar. 


Persimpangan luar kota bukan di area patroli, biasanya dia 
akan jalan sendiri, tapi sekarang ... 


Melihat kegelapan aneh muncul di bayangan persimpangan, 
mobil bersenjata yang melaju di depan sudah berbelok, dan 
telapak tangan Tan Yan penuh keringat. 


Ada paviliun kecil untuk patroli di perempatan tersebut. Ada 
orang yang bertugas di paviliun 24 jam sehari. Noda 
mengembang dan akan menyebar ke paviliun. 


Tan Yan menoleh dengan tiba-tiba dan menginjak pedal gas 
langsung ke ujungnya.Motor listrik kecil melesat ke arah 
persimpangan, dan semua orang tercengang. 


Menteri Yu yang mengaku bugar pun bereaksi cepat, saat 
Tan Yan terhibur, ia pun menyebut kecepatan tercepat untuk 
mengimbangi Tan Yan. 


Tim belakang buru-buru mengikuti, tapi bagaimanapun 
juga, mereka masih beberapa langkah lagi.Mereka hanya 
bisa menyaksikan Tan Yan bergegas ke paviliun pinggir jalan 
seperti orang gila, tapi menghilang ke udara saat menabrak 
paviliun. Menteri Yu segera menyadari ada yang tidak beres, 
tetapi saat ini sudah terlambat untuk pengereman Inersia 
membuat Menteri Yu bergegas masuk sebelum kegelapan 
menghilang. 


Orang-orang di belakangnya menyaksikan keduanya 
menghilang ke udara Pada saat ini, tidak mungkin untuk 
mengatakan bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Direktur Li 
dan yang lainnya tercengang.Mereka ingin melangkah maju 
untuk memeriksa, tetapi mereka ditahan oleh orang-orang 
yang dibawa oleh Menteri Yu. 


Jangan maju, mungkin kekosongannya belum hilang! 
Informan Xiao Xu, yang konon dibawa oleh Menteri Yu, 
dengan mudah memegangi Direktur Li dan tim Wang 
dengan satu tangan sambil berbicara dengan interkom mini 
di garis lehernya: "Departemen teknis segera memeriksa 
respons energi, dan ada lubang di sini!" 


Segera setelah itu, sekelompok orang turun dari kendaraan 
bersenjata, membawa peralatan untuk mengelilingi 


paviliun, dan polisi yang bertugas di paviliun diblokir ketika 
mereka mengetahuinya. 


Xiao Xu menyerahkan Direktur Li dan Tim Wang kepada 
bawahannya dan segera berlari ke instrumen. Setelah 
operasi berderak, ekspresinya menjadi lebih serius. 


Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan wajah 
berat bahwa dia tidak tahu siapa yang berkata: "Laporan 
tersebut menunjukkan bahwa ada reaksi hampa di Pingxian 
dan menghilang setelah sekitar 20 detik, dan Menteri YU ... 
meluncur ke dalam cekungan ." 


Bab 58 


Bab 3 Lima puluh delapan (tiga) 


Tan Yan memandang Menteri Yu yang datang bersamanya 
tanpa ekspresi. Saat ini, dia memegang batu dengan satu 
tangan dan mencoba naik ke tanah. Di bawah kakinya ada 
magma yang mendidih. Separuh dari motor listrik polisi 
terendam magma yang menyala. 


Ini adalah ruang yang akan runtuh, manifestasi utamanya 
adalah retaknya bumi, magma di tengah bumi terus 
menerus dikeluarkan dari retakan di tanah, dan tidak ada 
makhluk yang terciprat yang selamat. Tan Yan melihat 
beberapa hewan yang tidak dikenalnya diselimuti magma 
panas yang menyembur dari celah-celah tanah tidak jauh, 
dan tubuhnya berlumuran darah dan berlumuran darah, dan 
udara dipenuhi dengan bau daging gosong. merengek. 
Magma memperlambat langkah mereka dan gagal melarikan 
diri dari tanah tenggelam. Tanah di bawah tapak kuda tidak 
stabil dan tanah tenggelam. Beberapa hewan juga jatuh dan 
tertelan oleh magma. 


Keberuntungan Menteri Yu lebih baik daripada beberapa 
hewan. Meskipun dia hampir jatuh, batu yang dia pegang 
masih kokoh, dan kebugaran fisik Menteri Yu memang cukup 
kuat seperti yang dia katakan sendiri, dan dia meraba-raba 
untuk menemukannya dalam situasi ini. Setelah mencapai 
pijakan, dia dengan hati-hati naik ke tanah. 


Kebugaran fisiknya bagus dan responsnya cepat, yang 
berarti Menteri Yu tidak akan menjadi rekan setim babi, 
tetapi justru karena kualitas fisiknya yang luar biasa, 


Menteri Yu dapat menyusul Tan Yan sejak awal dan 
mengikutinya. dunia yang hampir merusak ini. 


Tan Yan menghela nafas dalam diam, berjalan ke Menteri Yu, 
dan mengulurkan tangannya untuk menarik Menteri Yu 
yang akan naik ke tanah. 


Menteri Yu sangat tenang. Dia segera mengamati 
lingkungan sekitar dan langsung meraih Tan Yan dan 
berkata, "Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba berbalik dan 
bergegas ke sini, tapi sekarang bukan waktunya untuk 
menjelaskan. Saat aku mendaki, aku menemukan banyak 
batu berjatuhan. Akan segera runtuh, dan kita harus 
menemukan pijakan yang relatif kuat secepat mungkin, dan 
mencari tempat berlindung, agar tidak terluka oleh 
semburan magma. " 


"Hewan memiliki rasa krisis yang lebih kuat daripada 
manusia. Hewan yang jatuh barusan harus lari di tempat 
yang relatif aman. Kita akan pergi ke sana. Jika kita bertemu 
makhluk lain yang melarikan diri dalam perjalanan, kita 
akan mengikuti." Menteri Yu Keputusan itu adalah dibuat 
segera. 


Dia masih tergantung di magma, tetapi dia bisa 
memperhatikan hewan.Pemahaman dan ketenangan ini juga 
luar biasa. 


Menteri Yu menyeret Tan Yan dan melarikan diri. Setelah 
beberapa saat, dia melihat Tan Yan berlari di depannya. 
Langkahnya mantap, tidak ada langit kuning sama sekali, 
lahar yang mengalir di bawah kakinya sudah cukup untuk 
melelehkan segalanya, dan tanah yang tertinggal di 
belakangnya terpengaruh, terlepas dari kebugaran fisik atau 
mentalitas. Mereka semua luar biasa. 


Benar-benar pantas menjadi seorang polisi yang telah 
menjadi penentu kecepatan di Pingxian! Menteri Yu diam- 
diam menghela nafas. 


Dia sendiri berasal dari pasukan khusus, dia mengalami 
pertempuran kejam yang tak terhitung jumlahnya di tahun- 
tahun awalnya, dan bergumul dengan hidup dan mati 
berkali-kali. Meski begitu di dunia seperti itu, tubuh Menteri 
Yu masih sedikit gemetar, ini bukan ketakutan akan 
kematian, tetapi ketakutan pada alam. 


Ini adalah dunia yang putus asa. Suhu di sekitar mereka 
setidaknya 50 derajat Celcius. Dalam lingkungan seperti itu, 
mereka akan mengalami dehidrasi dan mati setelah sekian 
lama. Tetapi hal yang paling menakutkan saat ini bukanlah 
suhu, tetapi kemungkinan jatuh di bawah kaki dan kematian 
yang begitu dekat dengan diri sendiri kapan saja. 


Kekuatan umat manusia sangat kecil di dunia seperti ini. 
Bisakah ia benar-benar melarikan diri dari negeri ini hanya 
dengan kekuatan kakinya? 


Dalam lingkungan seperti itu, Tan Yan masih sangat tenang, 
dan dia benar-benar bakat yang langka. 


Sayang sekali dia berumur lima puluh delapan tahun. Tidak 
peduli di unit mana dia, dia tidak akan mengambil alih 
orang tua seperti itu. Jika dia menemukan bakat seperti itu 
lebih awal ... 


Setelah pendeta menarik pikirannya, mungkin dia tidak 
perlu kembali ke bumi, dan tidak ada waktu untuk 
memikirkan hal-hal ini. 


Tan Yan, yang sedang berlari di depan, tiba-tiba berhenti, 
dan Menteri Yu mengikutinya berhenti, Situasi di 
hadapannya membuat mereka putus asa. 


Tanah di depan selebar sepuluh meter telah ditelan magma, 
hanya beberapa tiang batu yang masih berdiri kokoh, dan 
beberapa hewan kecil menangis mati-matian di atas tiang 
batu. Dengan ukurannya yang besar, mereka tidak bisa lagi 
melompat ke depan. Mendaratlah sekarang. . 


Tepat setelah berpikir, pilar batu lain hancur dan kerikil 
dilelehkan oleh magma. 


Jumlah pilar batu semakin sedikit, dan mereka tidak punya 
waktu untuk ragu, bahkan jika berisiko tertelan magma, 
mereka harus menginjak pilar batu. 


Namun, jarak antara beberapa pilar batu jelas tidak bisa 
dicapai dengan menyilangkan kaki, Anda perlu melompat. 


Menteri Yu dengan cepat menemukan beberapa pijakan 
yang tampaknya kuat, menimbang kemampuan 
melompatnya, dan berkata kepada Tan Yan: "Aku melompat 
dulu, kamu harus mengikuti!" 


Tan Yan yang selama ini diam melihat Menteri berniat 
menguji jalan dulu, kalau tiang batunya labil, Menteri mati 
dulu. Meskipun pemimpin tidak mengatakan apa-apa 
tentang itu, dia memang menggunakan kekuatannya yang 
terbatas untuk melindungi Tan Yan. 


Orang seperti ini 


Melihat Menteri akan melompat tanpa ragu-ragu, Tan Yan 
tidak menonton lagi, tetapi membanting tangannya, 
memukul perut bagian bawah Menteri dengan satu pukulan. 


"Kamu ..." Di bawah pukulan berat, Menteri hampir muntah, 
tidak bisa mengatakan apa pun yang ingin dia katakan. 


Sebelum dia sempat bertanya mengapa, dia digendong di 
pundaknya oleh Tan Yan. 


Menteri Yu bertinggi badan 1,85 meter dan terlihat kurus, 
sebenarnya tubuhnya penuh otot dengan berat badan 80 
kilogram, namun ia mudah digendong oleh Tan Yan dengan 
satu tangan. 


Tan Yan menggendong Menteri Yu dan melompat dengan 
lembut, mendarat di pilar batu yang berjarak dua meter 
dengan satu kaki. 


Hanya dengan satu ketukan, dia melompat ke pilar batu 
lain, dan begitu dia pergi, pilar batu yang dia injak tidak 
bisa menahan dan hancur. 


Menteri Yu: "..." 


Tidak, dia belum pernah melihat lompatan seperti itu di 
pasukan khusus selama bertahun-tahun. Ini hanyalah karya 
ringan yang dijelaskan dalam novel seni bela diri! 


Setelah beberapa pasang surut yang mudah, Tan Yan hanya 
selangkah lagi dari sisi yang berlawanan. Dengan kekuatan 
lompatannya, dia bisa jatuh ke sisi yang berlawanan hanya 
dengan satu lompatan. Menteri Yu hendak menarik napas 
lega, tetapi melihat Tan Yan berubah arah dan mendarat di 
pilar batu tempat beberapa hewan kecil meraung. 


Ketiga hewan ini terlihat seperti kelinci dan anjing, namun 
ukurannya hanya sebesar tikus, belum pernah terlihat di 
bumi. Tan Yan membungkuk dan mengulurkan tangannya, 
dan tiga kelinci, anjing dan tikus melompat di telapak 
tangannya, berteriak dan masuk ke lengan bajunya. 


Pada saat pembengkokan ini, gelembung magma lain 
meledak, dan bahan cair yang kental dan panas terciprat ke 


kepala Tan Yan. 


Menteri Yu dapat melihat dengan jelas bahwa jika Tan Yan 
segera melompat terlepas dari hewan apapun, dia akan 
dapat menghindarinya tepat waktu. Tetapi Tan Yan tetap 
tidak bergerak dan membiarkan percikan lahar di wajahnya 
sampai tiga hewan kecil masuk ke lengan bajunya sebelum 
melompat ke sisi yang berlawanan. 


Dengan suara "Bang La", suara seperti sepotong besar 
daging yang dilempar ke dalam wajan terdengar dari wajah 
Tan Yan, dan Menteri Yu merasakan sakit di wajahnya. 


Di sisi berlawanan, tanah tampak lebih kokoh dari 
sebelumnya Menteri Yu tidak peduli untuk melarikan diri, 
berjuang untuk melompat dari bahu Tan Yan, menahan sakit 
perut dan bertanya dengan cemas: "Wajahmu ..." 


Setidaknya setengah dari wajahnya akan terbakar, dan 
harus dibersihkan secepatnya. 


Tidak apa-apa, wajahku berkulit tebal. Suara Tan Yan masih 
normal. Dia menutupi setengah wajahnya dengan 
tangannya, mencegah Menteri Yu melihatnya. 


"Bagaimana ini bisa berhasil!" Menteri Yu dengan marah 
berkata, "Jika suhu terus berlanjut, kita harus menemukan 
cara untuk mendinginkannya. Ini adalah masalah hidup dan 
mati!" 


Dia dengan paksa menyeret tangan Tan Yan menutupi 
wajahnya, hanya untuk melihat bahwa setengah dari 
wajahnya sudah gelap. Kelihatannya mengerikan, tapi luka 
sepertinya hanya di epidermis, tidak ada darah dan daging. 


Menteri Yu dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk 
memastikan luka Tan YanjJika benar hanya di bagian 


epidermis, masih bisa diobati dengan cangkok kulit jika bisa 
kembali ke bumi ... 


Tunggu sebentar, tunggu ... 


Sebelum jari Menteri Yu menyentuh wajah Tan Yan, dia 
melihat wajahnya yang hangus telah jatuh. 


Menteri Yu: "..." 
apa ini? 


Dia segera menyekanya dengan tangannya, dan setengah 
dari kulit Tan Yan yang hangus rontok, memperlihatkan 
setengah dari wajahnya yang halus dan putih. Kulitnya 
dalam kondisi sangat baik, dan penuh dengan kolagen. 


Menteri Yu: "Kamu siapa?" 


Setengah dari pria di depannya memiliki wajah tua, dan 
separuh lainnya masih muda dan putih, dengan sepotong 
Wajah tua terangkat. 


Pada saat ini, kecepatan tangan menteri lebih cepat dari 
kecepatan reaksinya, dan tubuhnya bergerak di depan 
otaknya, dan dia merobek separuh wajah Tan Yan lainnya. 


Wajah di bawah kulit sangat mirip dengan Tan Yan versi 
lama, hanya saja dia lebih muda, tampan, dan penuh 
semangat. 


Sebelum Menteri Yu sempat bertanya, itu adalah percikan 
lahar lagi.Meski masih kacau sekarang, Tan Yan 
menjatuhkan Menteri Yu tepat waktu dan menggunakan 
lengannya untuk membantunya menghentikan percikan. 


Tetapi dengan blok seperti itu, kulit di lengannya juga 
menjadi gelap dan rontok, menampakkan kulit mudanya. 


Menteri Yu: "..." 


Beberapa hewan kecil yang telah mengebor dari lengan 
baju mereka ke garis leher Tan Yan sepertinya merasa bahwa 
ini adalah tempat teraman, jadi mereka menjulurkan kepala 
dan berteriak. 


Seorang pria berusia 58 tahun menunjukkan wajah yang 
baru berusia 16 atau 17 tahun, dan Menteri Yu benar-benar 
panik. Dia tahu bahwa dia harus berlari cepat saat ini. 
Bagaimanapun, dunia ini mengerikan, tetapi ke mana pun 
dia pergi, dia adalah jalan buntu. Intuisi mengatakan 
kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup 
adalah dengan orang yang meremajakan di depannya . 


Tan Yan-lah yang pertama kali melihat kekosongan dan 
bergegas masuk dengan motor listrik. 


Gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan 
cepat di benak Menteri. Ketika dia pergi untuk memeriksa, 
Tan Yan ingin pergi berpatroli. Ketika Menteri mengikutinya, 
wajahnya penuh keengganan, dan ekspresinya ketika dia 
bergegas ke dalam kehampaan .... 


Jelas Tan Yan tahu apa yang ada di balik lubang itu, tetapi 
dia masih bergegas dengan tegas. 


Tampaknya lebih baik meminta Tan Yan untuk diselamatkan 
secepatnya daripada melarikan diri. 


"Apa yang kau ..." Menteri Yu disela di tengah pidatonya. Tan 
Yan tidak memberinya kesempatan untuk 
menginterogasinya, dan membuatnya pingsan dengan 
telapak tangan di belakang leher. 


Melanjutkan menteri, dia mengeluarkan tiga hewan kecil di 
pelukannya dan meletakkannya di tanah. 


Tan Yan memandang mereka dan berkata dengan lembut, 
"Aku tidak bisa membawamu pergi, itu bukan duniamu." 


Meskipun di sini mengerikan, Anda harus bertahan hidup di 
ruang yang tidak stabil ini karena Anda termasuk di sini. 


Suatu ketika Tan Yan mencoba membawa kembali makhluk 
dari dunia lain, tetapi dialah satu-satunya yang kembali ke 
Bumi pada akhirnya. Hanya ada orang di dunia asli yang 
dapat diurai dan diatur kembali melalui tumpang tindih 
ruang. 


Yang bisa dia lakukan hanyalah menyelamatkan makhluk 
yang menangis minta tolong di depannya. 


Ketiga hewan kecil itu memandang Tan Yan dan menangis 
beberapa kali, sepertinya berterima kasih kepada mereka. 
Kemudian mereka menoleh dan berlari ke tempat di mana 
sepertinya ada jalan keluar, menghindari lahar yang 
beterbangan di mana-mana di sepanjang jalan. Bahkan jika 
mereka putus asa, ini masih dunia yang harus mereka 
hadapi. 


Ketika Tan Yan melihat hewan kecil menghilang sebelum dan 
sesudah matanya, dia membawa Menteri Yu untuk 
melompat-lompat. 


Tidak seperti Menteri Yu yang mencari pijakan yang stabil di 
mana-mana, dia mencari tempat paling berbahaya. 


Itu saja Setelah berlari beberapa jam, Tan Yan akhirnya 
berhenti di sebuah kawah. Lava yang ada di kawah itu 
mendidih dan seakan segera meletus. 


"sebelum ini " 


Tan Yan mengulurkan tangannya, dan partikel kecil tampak 
muncul di udara sekitarnya. Mereka terus mengembun dan 
secara bertahap menjadi dapat dibedakan dari keadaan 
tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka melekat pada 
Wajah, leher, lengan Tan Yan satu per satu, secara bertahap 
mengembun menjadi kondisi kulit tua, dan Tan Yan muda 
menjadi orang paruh baya. 


Setelah membuat topeng untuk dirinya sendiri lagi, Tan Yan 
menggendong menteri dan melompat ke gunung berapi 
tanpa ragu-ragu. 


Bab 4 58 


Bab 4 Lima puluh delapan (empat) 


Pagi-pagi sekali, Pemakaman Pingxian, di depan sebuah 
batu nisan yang tidak diketahui. 


Pertama, ada distorsi aneh di udara, dan kemudian tampak 
bahwa beberapa partikel terus-menerus berkumpul. Ketika 
partikel menjadi semakin terkondensasi, garis besar menjadi 
lebih jelas dan lebih jelas. Tan Yan, yang membawa Menteri, 
muncul di bukunya. berlutut di depan batu nisan. 


Menurunkan Menteri Yu, Tan Yan mengangkat tangannya 
dan dengan lembut menyentuh batu nisan, dan berbisik: 
"Kamu menyelamatkan saya lagi." 


Tampaknya berkomunikasi dengan orang-orang di batu 
nisan sebentar Setelah mengendalikan emosinya, Tan Yan 
memusatkan perhatiannya pada menteri. 


Saya sedikit khawatir. 


Dia agak takut untuk pulang sekarang. Kabupaten itu pasti 
memblokir pintu keluar dari kota. Seseorang menjaga Kantor 
Manajemen Keamanan Umum Kabupaten Heping. Personel 
peneliti ilmiah mungkin terkonsentrasi di sekitar Paviliun 
Jiaoxun dan mencoba | menemukan cara untuk 
menyelamatkan menteri. 


Jika dia muncul di Pingxian saat ini, bahkan jika dia 
membawa Menteri Yu yang tidak sadarkan diri, dia akan 
segera dikendalikan dan tindakannya akan menjadi sangat 
pasif. 


Sepertinya hanya ada satu pilihan sekarang. 


Tan Yan menggosok pelipisnya yang agak kesemutan dan 
mencubit orang menteri itu dengan keras, 
membangunkannya. 


Setelah Menteri dirangsang untuk bangun tiba-tiba, dia 
berbeda dari orang biasa, setelah bangun dia tidak berteriak 
atau pun panik. Dia segera menentukan apakah lingkungan 
sekitarnya aman, dan hanya menghela nafas lega setelah 
melihat karakter Tionghoa yang akrab di batu nisan di 
sebelahnya, dan otot-ototnya menjadi kurang tegang. 


Apakah kita kembali? Meskipun ada pertanyaan yang tak 
terhitung jumlahnya di benaknya, hal pertama yang 
dikonfirmasi Menteri Yu adalah keamanan. 


Tan Yan mengangguk. 


Meskipun beberapa mengeluh tentang masalah yang tak 
terhitung jumlahnya yang mungkin dibawa menteri 
kepadanya di masa depan, saya harus mengakui bahwa 
orang ini benar-benar cukup baik, baik dalam hal fungsi fisik 
atau keadaan mental. 


Ini adalah orang dengan saraf yang cukup kuat untuk 
menghadapi kesulitan apa pun. 


Melihat wajah Tan Yan menjadi tua lagi, Menteri Yu tidak 
menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat 
mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan kalimat 
pertama yang dia ucapkan adalah: "Apa yang kamu 
inginkan?" 


Rao Tan Yan telah membayangkan ratusan kemungkinan 
reaksi terhadap menteri, tetapi dia masih tidak menduga 
bahwa dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. 


Makna tersembunyi dalam kalimat Menteri Yu adalah: Apa 
yang paling penting bagi Anda ketika segala sesuatu 
kemungkinan besar akan terungkap, karena Anda mungkin 
ditempatkan dalam tahanan rumah atau selanjutnya 
"dilindungi", saya akan memaksimalkan kepuasan saya 
impian Anda. 


Saya harap saya masih bisa masuk dalam daftar patroli 
setiap malam, jawab Tan Yan. 


"Saya khawatir ini tidak akan berhasil." Menteri Yu dengan 
mudah menolak Tan Yan, "Jangan khawatir, saya tahu apa 
yang Anda khawatirkan, tetapi sejauh yang saya tahu, ada 
interval waktu untuk munculnya kekosongan. , meskipun 
aturan interval ini belum ditemukan. Tetapi ada 
kemungkinan besar tidak akan ada lubang dalam 
setidaknya tiga bulan. " 


Tan Yan sedikit mengernyit: "Hukum yang kamu tahu 
berbeda dari apa yang aku tahu dengan baik. Kadang- 
kadang aku akan masuk ke lubang selama tiga atau empat 
malam berturut-turut, tetapi ada juga kasus di mana aku 
baik-baik saja selama beberapa tahun." 


Sepertinya kamu benar-benar tahu banyak, Menteri Yu 
mengernyitkan alisnya, agar dia bisa tetap terjaga setelah 
mengalami kekacauan. Kalau begitu izinkan saya 
mengatakannya dengan cara lain. Patroli akan mengubah 
orang. Jika kita menemukan lubang, kita sepertimu. Aku 
ingin mengirimmu ke sana, bukan? " 


"Pada waktunya .." Tan Yan mengerutkan kening, 
"Kekosongan menyebar dengan sangat cepat." 


Kami memiliki cara untuk menghentikan penyebaran 
rongga, atau menghentikan penyebaran dalam waktu 
singkat. Menteri Yu berkata, Tampaknya apa yang Anda 


ketahui berbeda dari apa yang kami ketahui. Kami perlu 
bertukar informasi. 


"." Tan Yan ragu-ragu sejenak dan berkata, "Apakah saya 
masih bisa pensiun secara normal?" 


Menteri Yu: "... Saya akan membahas ini setelah kita puas." 


Tiga jam kemudian, di dalam pangkalan rahasia 
Kementerian Teknologi dan Keamanan. 


Menteri Yu, semua orang di Kantor Manajemen Keamanan 
Publik  Pingxian telah menandatangani perjanjian 
kerahasiaan dan tidak akan memberi tahu apa yang mereka 
lihat. Kami juga akan mengirim seseorang untuk memantau 
orang-orang yang hadir hari itu. Petugas informasi Xiao Xu, 
yaitu Xu Mingyu dan yang lainnya. Seorang pria muda 
berjaket putih dan berkacamata emas melapor ke Menteri 
Yu. 


"Begitu," Menteri Yu, yang telah mengganti pakaiannya dan 
membersihkan noda di wajahnya, berkata saat membaca 
laporan Xu Mingyu, "Setelah kita menghilang, reaksi hampa 
akan hilang dengan itu?" 


Ya, Xu Mingyu sedikit bersemangat ketika membicarakan hal 
ini. Menurut informasi yang kami ketahui, dalam 28 tahun 
terakhir, reaksi rongga telah muncul 137 kali di dunia, dan 
waktu, lokasi, serta ruang lingkup rongga setiap kali. Respon 
energinya berbeda, tetapi tidak pernah ada situasi di mana 
ia menghilang begitu cepat, dan hampir tidak ada kerugian 
yang ditimbulkan. Ini tidak pernah tercatat di masa lalu. 
Mungkin kita dapat menemukan solusi untuk bencana alam 
dari "lubang" sehingga tidak lagi membahayakan 
keselamatan bumi. " 


Usai membaca keterangan, Menteri bergumam: "Jumlah 137 
belum bisa diverifikasi. Mungkin jumlah sebenarnya lubang 
yang muncul jauh lebih banyak dari catatan ini. Berapa 
lama lubang yang kita tahu akan bertahan?" 


Saat ini kacamata Jinsi menjawab: "Saat ini kami 
mendefinisikan rongga sebagai bencana alam yang tidak 
diketahui. Orang atau benda yang muncul di dekat rongga 
akan terlibat dan hilang sama sekali. Kecuali menteri, Anda 
dan Tan Yan, tidak ada kasus yang berhasil. kembali. Setiap 
kali lubang muncul, lubang itu akan berhenti mengembang 
dalam waktu kurang dari setengah jam, dan akan 
menghilang setelah sekitar beberapa jam. Lubang 
terpanjang berlangsung selama 14 jam, yang tampaknya 
sangat berbahaya. Tetapi selama bertahun-tahun, lubang 
telah menyebabkan bumi. Kerugiannya bahkan tidak 
sebanding dengan tsunami atau gempa bumi sebelumnya. 
Dalam 28 tahun terakhir, ada 293 orang hilang dan 
kerugian properti 27,82 juta yuan. Negara kita telah 
menginvestasikan lebih dari beberapa miliar yuan untuk 
mempelajari "fenomena rongga". " 


"Qiao Zhixue, apakah maksud Anda hanya karena 
'fenomena kekosongan! tidak berbahaya, kami telah 
berhenti menjelajahi dan menelitinya? Pikiran Anda adalah 
penistaan kehidupan dan penghinaan terhadap alam! 
Seandainya itu benar? Suatu hari, kekosongan terus meluas. 
Kita tidak bisa menahannya. Tak terhitung banyaknya 
orang, benda, dan benda yang telah dihirup? Selalu kagum 
pada hal yang tidak diketahui dan tidak berani meremehkan 
sedikit pun. Inilah kualitas yang harus dimiliki seorang 
peneliti! "Xu Mingyu hampir menepuk meja Menteri Yu dan 
berteriak pada kacamata Jinsi. 


Bukan ini yang saya maksud. Qiao Zhixue melontarkan 
laporan kepada Xu Mingyu, Anda hanya dapat 


berkonsentrasi pada penelitian, tetapi saya bertanggung 
jawab atas setiap sen yang dikeluarkan oleh lembaga 
penelitian. Jika Anda ingin terus mengajukan pendanaan 
untuk ini proyek, Anda harus memberikan alasan., Manfaat 
yang akan ditimbulkannya atau kerugian yang 
ditimbulkannya. " 


"Oke," kata Menteri Yu dengan suara yang dalam, "Kalian 
menyanyikan buluh ganda untuk memaksa saya 
menceritakan apa yang saya temui di kehampaan?" 


Dua orang dengan urat leher yang keras dan pertengkaran 
menjadi tenang. Xu Mingyu menggaruk kepalanya dengan 
malu: "Menteri, Anda tidak mengatakan apa-apa. Tan Yan itu 
seperti labu yang membosankan. Kami telah mempelajari 
fenomena rongga' selama sepuluh tahun . Saya sangat 
ingin tahu tentang apa yang Anda temui, Menteri. Dan, 
bagaimana Anda pindah dari pintu keluar kota di pinggiran 
barat Ping County ke Pemakaman Nanshan tanpa ada 
pergerakan? " 


Oiao Zhixue mendorong kacamatanya, dan bersama dengan 
Xu Mingyu, menatap Menteri Yu. 


Bukannya aku tidak mengatakan apa-apa, tapi beberapa hal 
masih perlu diluruskan. Menteri Yu menjawab pertanyaan 
mereka dengan enteng. 


Setelah kekosongan adalah dunia lain, dia masih memiliki 
banyak hal yang harus dipastikan. 


Menteri Yu menahan rasa sakit karena dipukul di bagian 
belakang lehernya. Setelah membaca semua informasi, dia 
membuat daftar dan menyerahkannya kepada Xu Mingyu: 
"Semua informasi yang tercantum di atas, saya akan 
mendapatkan informasi yang akurat dalam satu jam." 


Xu Mingyu melirik dengan cepat dan segera mengambil 
daftar itu untuk diperiksa, meninggalkan Qiao Zhixue 
menatap Menteri Yu. 


Apa yang kamu lihat? Apakah tidak apa-apa bagimu jika aku 
memberikan daftarnya kepada Xiao Xu? Menteri Yu berpura- 
pura marah. 


Sayang sekali Qiao Zhixue mengetahui karakternya dan 
tidak tergerak. 


Menteri Yu menghela napas: "Jangan melihatnya, pergi 
Kerja, saya akan berbicara jika saya bisa." 


"Anda memiliki respons energi khusus," Qiao Zhixue 
mengeluarkan instrumen miniatur dari sakunya. "Hanya 
ketika Anda bersama Tan Yan, saya mendeteksinya karena 
frekuensi gelombang yang sama. Setelah pemisahan, itu 
tidak tersedia, tetapi saya yakin Itu masih ada. Sejauh ini, 
saya belum melihat frekuensi gelombang seperti ini di Bumi. 


"Saya akan memperhatikan." 


Saya tahu Anda tidak akan mengatakannya sekarang, tetapi 
jika Anda perlu melakukan penelitian, mohon cantumkan 
nama saya dalam kelompok penelitian. Qiao Zhixue berkata 
dengan keras kepala. 


Ya. Menghadapi antusiasme seperti itu, Menteri Yu hanya 
bisa menyetujuinya. 


Satu jam kemudian, Menteri Yu pergi menemui Tan Yan 
sendirian dengan dokumen yang dibawa Xu Mingyu. 


Pada saat ini, Tan Yan tertidur dengan tenang di tempat 
tidur, melalui pendeteksi gelombang radio dari peralatan 


luar ruangan, dia seharusnya masuk ke dalam tidur 
nyenyak. 


Menteri Yu dengan lembut membuka pintu, Tan Yan segera 
membuka matanya, dan instrumen segera menunjukkan 
bahwa dia sudah bangun. 


"Kewaspadaan itu baik," puji Menteri Yu, "Jika saya 
menemukan Anda, benih yang baik, saya pasti akan 
menggali Anda." 


Tan Yan melirik arlojinya, dan hanya empat jam sebelum 
mereka kembali ke Bumi, hari masih pagi. 


"Mari kita bicara," Menteri Yu menarik bangku dan duduk di 
depan Tan Yan, "Izinkan saya berbicara tentang kemajuan 
negara dalam mengeksplorasi fenomena kehampaan." 


"Sejak kasus kavitasi pertama ditemukan di China utara 
pada Desember 1990, sudah ada 137 kasus kavitasi yang 
diketahui di dunia sejauh ini, dan kami sudah mengalami 
138 kasus." 


Ketika Menteri memperhatikan bahwa ketika dia berbicara 
tentang tahun 1990, bulu mata Tan Yan sedikit bergetar, dan 
gerakannya sangat lemah sehingga orang lain tidak dapat 
mendeteksinya sama sekali. 


Ya, tidak ada orang lain selain menteri yang bisa 
melihatnya. 


Menteri yang menyadari hal ini bingung di benaknya, tetapi 
tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia mengulangi kepada 
Tan Yan apa yang dikatakan Xu Mingyu dan Qiao Zhixue. 


"Di atas adalah semua informasi yang diketahui negara kita. 
Ini adalah hasil penelitian bertahun-tahun tentang 


'fenomena hampa'. Profesor Qiao sangat yakin bahwa ada 
medan gaya kuantum di dalam lubang. Ini adalah konten 
rahasia, tapi saya pikir Anda perlu tahu." 


Tan Yan melirik kode formula di atas kertas, lalu menarik 
pandangannya tanpa minat: "Aku tidak bisa 
memahaminya." 


Oh, ini memang agak rumit. Menteri Yu berkata bahwa dia 
telah belajar lama sebelum dia memahaminya. 


Melihat menteri itu tidak mengerti apa yang dia maksud, 
Tan Yan berkata lagi: "Saya memiliki pendidikan sekolah 
menengah pertama, saya akan menjadi tentara setelah 
lulus, dan saya akan dibebastugaskan dan ditempatkan di 
Administrasi Keamanan Umum Kabupaten Ping. Bagaimana 
Menurutmu seberapa aku bisa memahami hal-hal ini? " 


Menteri Yu: "..." 


"Aku tidak mengerti apa yang baru saja kamu katakan 
padaku." 


Menteri Yu: "..." 


"Saya mengerti apa yang ingin Anda tanyakan," kata Tan 
Yan dengan sangat sederhana. "Sampai sekarang, saya tidak 
perlu bersembunyi dari Anda. Ketika saya berusia 18 tahun, 
saya ditelan oleh lubang kosong. Saya melarikan diri dalam 
keadaan aneh. dunia setelah sembilan kematian, setiap kali 
saya kembali ke bumi. Di depan batu nisan yang tidak 
disebutkan namanya di Pemakaman Pingxian. Sejauh ini 
saya tidak dapat mengingat berapa kali saya terlibat dalam 
cekungan, tapi saya yakin, pasti lebih dari 138 kali. " 


Apakah dunia itu setiap saat? Menteri Yu bertanya. 


Jika memang setiap saat, maka dari usia 18 hingga 40 
tahun, itulah yang dialami Tan Yan. 


"Ini tidak sama, yang terakhir kali mudah." 
Menteri Yu: "..." 


Mengingat suhu tinggi yang mengerikan di dunia lahar, dia 
mau tidak mau ingin mandi air dingin lagi. 


Melihat sikap Tan Yan yang sangat kooperatif, Menteri Yu 
terus menganalisis: Lubang terpanjang yang diketahui 
terjadi pada 4 November 2002, di padang rumput tak 
berpenghuni di Afrika. Dalam hal waktu, diubah menjadi 
waktu malam hari di Beijing. Pukul 23 : 12: 36, ekspansi 
berhenti setelah 15 menit dan menghilang pada 13:58:36 
sore berikutnya. " 


"Mungkin menurutmu ideku gila. Aku meminta Xiao Xu 
untuk memeriksa catatan kehadiranmu hari itu, yang mana 
yang paling akurat." 


Yang disebut paling akurat tidak sesederhana pencatatan 
kehadiran yang disimpan di buku besar unit, beberapa hal 
sejarah relatif tidak jelas. Misalnya, jika Tan Yan tidak pergi 
bekerja suatu hari, dia kembali setelah itu dan memberi 
tahu pemimpin bahwa dia sedang tidak di kantor. 
Mempertimbangkan pekerjaannya yang abadi dan rajin, 
tidak ada yang akan meragukannya, dan tidak ada yang 
akan memeriksa apakah dia benar-benar Untuk kerja 
lapangan, hanya kata "kehadiran penuh" yang akan muncul 
di buku catatan kehadiran, tetapi apakah Tan Yan benar- 
benar pergi ke lapangan hari itu masih harus diverifikasi. 


Itu sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dan tidak 
mudah untuk menyelidikinya. Bawahan Xu Mingyu 
memeriksa semua personel yang masih bekerja, dan 


akhirnya bertanya kepada pensiunan karyawan tentang 
keberadaan Tan Yan hari itu. 


Tan Yan sebenarnya tidak pergi bertugas hari itu. Dia pergi 
untuk menyapu kuburan. Pensiunan kawan tua itu 
mengenang, 5 November adalah hari jadi ibu saya, dan saya 
juga mengambil cuti untuk pergi ke pemakaman. Saya 
masih ingat melihat Tan Yan berlutut pada hari Di depan 
batu nisan, semua pakaiannya compang-camping, seolah- 
olah dia sedang berkonflik dengan seseorang. Tan Yan, 
seorang pria yang tidak memiliki orang tua atau ibu sejak 
dia masih kecil, sangat bijaksana dan tidak memberi tahu 
siapa pun. Dia sangat menyedihkan hari itu. Aku berlutut 
lama sekali, dengan kepala tertunduk, seolah menangis. 
Kelihatannya terlalu menyedihkan. Aku masih merasa 
sedikit masam ketika memikirkannya. " 


5 November, pada saat yang sama, muncul di pemakaman, 
saya dapat memahami bahwa Anda baru saja kembali dari 
dunia yang sangat berbahaya? Tanya Menteri Yu. 


"Saya tidak ingat tanggal spesifiknya, tapi ini memang 
musim dingin tahun 2002." Tan Yan menegaskan, "Saya 
tidak masuk kerja waktu itu." 


Dua 'lubang' muncul pada saat yang sama, satu dengan 
Catatan dan satu tanpa catatan, tetapi mereka menghilang 
pada saat yang sama." Menteri Yu memberikan sepotong 
informasi kepada Tan Yan, “Ini adalah 137 kasus 'lubang' 
yang diketahui. Catatan waktu berhenti menyebar dan 
menghilang. Catatan-catatan berikut adalah di mana 
mereka ditemukan. Apakah Anda punya kesan tentang 
masa-masa ini? " 


Tan Yan telah membacanya dengan saksama, dan ada 
beberapa tanda centang pada guratannya: "Saya sedikit 


terkesan dengan beberapa ini terlalu sulit, tapi saya tidak 
ingat sisanya, terlalu banyak." 


Dalam 40 tahun seseorang telah berubah dari remaja 
menjadi setengah baya dan lanjut usia, rentang waktu 
terlalu lama dan pengalaman yang terlalu banyak. 


Mari kita tidak menyebutkan banyak keraguan tentang 
Anda. Hanya dengan melihat informasi ini, saya dapat 
memahami bahwa Anda sebenarnya telah menyelamatkan 
bumi puluhan atau bahkan ratusan kali tanpa semua orang 
menyadarinya? Menteri Yu bertanya dengan serius. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Menteri Yu: Saya 
dapat memahami bahwa, tanpa semua orang tahu, apakah 
Anda benar-benar menyelamatkan bumi puluhan atau 
bahkan ratusan kali? 


Tan Yan: Aku akan menghitung, mungkin ribuan kali ... 


Bab 5 58 


Bab 5 lima puluh delapan (lima) 


Keheningan, keheningan yang tidak normal, keheningan itu 
memalukan. 


Tan Yan menatap Menteri Yu dengan tenang. Untuk waktu 
yang lama, ketika pipi Menteri Yu hampir terlalu kuat, dia 
berkata perlahan: "Seharusnya tidak berlebihan. Saya 
belum pernah ke tempat sejauh itu. Saya telah berada di 
Ping County selama bertahun-tahun., Tidak pernah pergi. " 


Menteri Yu menggigit kepalanya dan menjelaskan: "Maksud 
saya, ada kemungkinan rongga-rongga ini saling 
berhubungan. Kadang kala muncul secara individual, 
kadang berpasangan. Jika Anda menangani satu rongga, 
rongga lainnya akan hilang secara alami." 


Aku tidak tahu. Tan Yan menggeleng. Dia tidak bertanya 
lebih jauh, jelas tidak tertarik. 


Menteri Yu sangat ingin tahu tentang sikap Tan Yan. Dia 
menghadapi "kosong" sendirian selama 40 tahun, tetapi dia 
tidak punya keinginan untuk menyelidiki mengapa "kosong" 
muncul. Jelas, dia melakukan yang terbaik untuk keamanan 
Pingxian, tetapi saya mendengar bahwa "lubang" juga 
muncul di seluruh dunia, tetapi saya tidak bermaksud 
membantu. 


Dia besar dan biasa, berdedikasi dan acuh tak acuh, dan 
Kontradiksi ini tidak bertentangan dengannya. 


"Kamu sudah bisa menjaga di Pingxian begitu lama. Untuk 
memecahkan 'kosong' di persimpangan, kamu tidak akan 
ragu untuk mengungkap rahasia yang telah disembunyikan 
selama bertahun-tahun. Kenapa kamu bersikap begitu acuh 
tak acuh ketika mendengar tentang bencana seperti itu di 
tempat lain? tanya Menteri Yu. 


"... Saya memiliki kekuatan terbatas sendirian," Tan Yan 
berkata sederhana, "Saya seorang polisi di Pingxian, dan 
yang bisa saya lakukan hanyalah menjaga keamanan 
Pingxian. Ini adalah tugas saya." 


"Lalu bagaimana jika Anda bukan lagi polisi di Pingxian?" 


"Jika kamu pensiun," Tan Yan berpikir sejenak, "tidurlah yang 
nyenyak, tahun-tahun ini sangat melelahkan." 


Meskipun dia tidak menjelaskannya, Menteri Yu sudah 
mengerti arti kata-kata Tan Yan. Dia akan mengampuni 
nyawanya untuk melindungi Ping County. Bukan seberapa 
kuat rasa keadilannya, juga bukan karena dia ingin menjadi 
pahlawan, tetapi di mana tugasnya terletak, dan dia terikat 
pada kewajiban. Begitu dia mencapai usia pensiun, dia tidak 
akan mengurusnya lagi. 


Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ide ini berdarah 
dingin, tetapi Menteri Yu dapat memahami Tan Yan. 


Kekuatan satu orang terbatas. Sekalipun Tan Yan adalah 
seorang superman, tidak mungkin bisa menyelamatkan 
semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah setia pada 
tugas dan kemampuan terbaiknya, berkewajiban melakukan 
sesuai tanggung jawabnya, dan tidak secara naif mencoba 
menyelamatkan dunia. 


Dia adalah orang dewasa yang tenang dan bertanggung 
jawab. 


"Oke," Menteri Yu memutuskan untuk mengesampingkan 
topik ini, "Mari kita bicara tentang kemampuan Anda. Di 
dunia lava, kekuatan fisik dan mobilitas Anda jauh melebihi 
orang biasa. Dari mana kekuatan ini berasal?" 


Dalam beberapa jam setelah kembali ke dunia nyata, 
Menteri Yu mengingat pengalaman dunia lahar berkali-kali 
dan menemukan detailnya. 


Ketika Tan Yan digendong untuk melompati sungai magma, 
Karena kepalanya terus menghadap ke bawah, Menteri Yu 
dengan jelas melihat bahwa pilar batu di bawah kaki Tan Yan 
tidak dapat menahan beban dua orang, bahkan ada yang 
roboh saat Tan Yan melompat. , Kekuatan pendukung pilar 
batu pasti tidak cukup untuk menjadi pijakan, bahkan jika 
Tan Yan benar-benar memiliki pekerjaan yang ringan, dia 
tidak dapat melakukannya. 


Kamu tidak benar-benar menginjak pilar batu, tapi 
menunjukkan padaku penampilan seperti menginjaknya, 
bukan? Tanya Menteri Yu. 


Saat itu, Tan Yan ingin menyembunyikan keakrabannya 
dengan dunia kosong. la sengaja menyembunyikannya di 
depan menteri. Ia tidak memecahkan stoples hingga kulit 
wajahnya terlepas, membuat orang pingsan. 


Melihat Tan Yan mengangguk dan mengakui, Menteri Yu 
bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya? Dan wajahmu 
tidak terluka sama sekali. Bahkan memakai topeng tidak 
dapat sepenuhnya menahan suhu magma? Ketika kamu 
kembali ke dunia nyata, Wajahmu menjadi tua lagi. Apa 
yang terjadi? Apakah wajah ini asli atau muda? Berapa 
umurmu? " 


Dia sepertinya ingin mengulurkan tangannya untuk 
mencubit wajah Tan Yan, tetapi dia menahannya dan 


menunggu dengan tenang jawaban Tan Yan. 


Tan Yan mengerutkan kening. Ekspresi wajah paruh baya 
dan manula sangat alami, tidak seolah-olah dia memakai 
topeng. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh 
wajahnya, dan berkata dengan bosan: "Umurku lima puluh 
delapan tahun, ya, banyak orang yang bisa 
membuktikannya. Sedangkan untuk wajahnya, awalnya aku 
tidak menyadarinya, tapi sepertinya itu tidak berubah sejak 
kembali dari cekungan untuk pertama kalinya aku menjadi 
tua, aku tidak tahu apakah kamu akan melakukan hal yang 
sama. " 


Menteri Yu ingat bahwa Qiao Zhi pernah mengatakan bahwa 
dia memiliki reaksi energi khusus di tubuhnya, dan dia 
diam-diam setuju dengan dugaan Tan Yan, tetapi situasi 
spesifik masih perlu diamati. 


"Saya pikir seharusnya ada tiga kemungkinan," Menteri Yu 
dengan tenang menganalisis. "Alasan yang paling mungkin 
adalah bahwa Anda telah memasuki dunia yang berbeda 
dan tubuh Anda telah berubah. Itu tidak akan menjadi tua 
seiring dengan waktu bumi. Rentang hidup adalah tidak 
jelas, tetapi tubuh Situasinya mungkin tetap saat ini; yang 
kedua adalah terus menjadi tua, seperti orang biasa; 
kemungkinan paling kecil adalah untuk meremajakan dan 
tetap dalam kesehatan penuh seperti Anda. Kami akan 
menganalisis masalah ini perlahan, dan sekarang mari kita 
bicara tentang Anda. Kekuatan super. " 


"Bukan negara adidaya. Kekuatan saya di dunia nyata 
sangat biasa. Seperti kebanyakan orang, saya hanya 
menjadi sedikit lebih kuat setelah memasuki 'kekosongan'. 
Kekuatan ini berbeda dari apa yang Anda pikirkan ..." 


Berbicara tentang ini, Tan Yan terdiam lama, seolah-olah 
sedang memikirkan bagaimana mengatur bahasa untuk 
menggambarkan kekuatannya. 


"Ini seperti ... setelah saya sampai di sana, udara di 
sekitarnya sangat dekat dengan saya," jelas Tan Yan dengan 
susah payah. "Ketika saya melompat, ada sesuatu yang 
mendorong saya untuk melompat lebih tinggi dan lebih 
jauh. Saya ingin bertambah tua. ., Ada sesuatu yang sangat 
bernapas di udara yang menempel di wajah Anda. Ketika 
Anda pulang dan bercermin, Anda akan menjadi tua. " 


Dia menggambarkannya terlalu sederhana, dan Menteri Yu 
tidak dapat menentukan penyebab fenomena ini. 


Kamu telah memiliki kekuatan luar biasa selama bertahun- 
tahun, apakah kamu tidak memiliki keinginan sedikit pun 
untuk menjelajah? Ini adalah hal yang paling luar biasa 
tentang Menteri Yu. 


Seseorang bisa saja acuh tak acuh kepada orang lain, dan 
bisa sangat kontradiktif, tapi sejauh ini ia tidak boleh acuh 
tak acuh pada dirinya sendiri. Apakah Tan Yan tidak punya 
rasa ingin tahu? 


"Ini tidak luar biasa, Menteri Yu, saya pikir Anda mungkin 
telah salah paham tentang sesuatu. Saya orang biasa, kasar, 
tidak berpendidikan, dan mungkin telah mengalami 
beberapa hal aneh, tetapi siapa pun yang bertemu itu harus 
bereaksi sama terhadap saya. Mungkin itu bisa dilakukan. 
lebih baik dariku. "Kata Tan Yan tulus. 


Menteri Yu: "..." 


Apa yang salah dengan persepsi orang ini tentang dirinya 
sendiri! 


"Karena Anda adalah orang biasa, mengapa Anda tidak 
melaporkan hal seperti ini?" 


Aku berkata, tidak ada yang percaya, dan aku tidak ingin 
membawa orang ke tempat berbahaya seperti itu. Apa yang 
harus aku lakukan jika aku mati? Aku sudah menghadapinya 
seperti ini bertahun-tahun ini. Berbicara tentang ini, Tan Yan 
juga tampak sedih. 


Setelah menteri menghitung hari, Tan Yan berkata bahwa ia 
menemukan "kosong" pertama pada usia delapan belas, 40 
tahun yang lalu, dua belas tahun lebih awal dari "kosong" 
pertama yang diketahui di dunia. Itu terjadi di tahun 1970- 
an ketika negara baru saja bangkit dari kekacauan, dan 
masyarakat dan budaya berada dalam keadaan yang sangat 
tertutup. Pada saat itu, saya memberi tahu orang lain bahwa 
saya telah pergi ke dunia lain ... Siapa yang percaya! 


"Tidak ada yang percaya pada awalnya, tetapi kemudian 
mengetahui bahwa saya tampaknya tidak menjadi tua, jadi 
saya tidak berani mengatakannya." Tan Yan terus 
menjelaskan, "Bagaimana dengan diperlakukan sebagai 
monster." 


Menteri Yu dapat memahami kerja keras Tan Yan selama 
bertahun-tahun, dan pemahamannya tentang orang ini 
secara bertahap membentuk garis besarnya. 


Tan Yan memang orang biasa, orang biasa di masa-masa 
sulit. 


Puluhan tahun yang lalu, di era yang penuh gejolak itu, 
banyak orang yang tidak memiliki keluhan atau penyesalan. 
Mereka tidak melakukan banyak hal yang mulia, juga tidak 
merasakan betapa hebatnya mereka. Mereka hanya berhati- 
hati dan setiap hari mengabdikan hidupnya untuk 
pembangunan negara. Kekuatan mereka terbatas, dan tidak 


peduli berapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan, 
mereka tidak dapat membuat banyak perbedaan. Tetapi 
upaya "orang biasa" yang tak terhitung jumlahnya itulah 
yang telah dibawa negara ke era kemakmuran saat ini. 


Tan Yan adalah orang seperti itu. 


Selama empat puluh tahun, dia selalu memperlakukan 
masalah ini sebagai pekerjaan, mengertakkan gigi tidak 
peduli betapa berbahayanya itu, gigih, dan mengerahkan 
panas terbesarnya dalam ruang lingkup tugasnya. Apakah 
dia mengerti atau tidak mengerti, dia harus bertahan, jika 
tidak Pingxian akan mengalami bencana. Adalah tugas Tan 
Yan untuk melindungi nyawa dan harta benda orang dari 
bahaya. 


Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang mendukungnya, 
menyembunyikan rahasia bahwa saya mungkin menjadi 
monster jika tidak menjadi tua, telah bertahan selama 40 
tahun dengan susah payah. 


Menteri Yu menatap mata Tan Yan, ada kelelahan yang 
dalam di dalamnya. Pria ini kelelahan, tapi dia masih 
bertahan dengan tunggulnya, Tubuhnya bersinar dengan 
kecemerlangan yang dimiliki oleh banyak pekerja luar biasa 
di masa lalu. 


Aku lihat filenya, kamu belum pernah menikah, kenapa? 
Sulit sekali, apa kamu tidak ingin mencari seseorang untuk 
membagikannya? Tanya Menteri Yu. 


"Setelah dua atau tiga tahun bekerja, orang lain telah 
memperkenalkan beberapa orang, dan mereka semua telah 
melihat mereka. Tetapi jika kamu tidak berani menikah, 
kamu akan mendapat masalah. Jangan menunda gadis baik 
lainnya." 


Dia menganggap petualangannya sebagai sesuatu yang 
salah, dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai jenis 
yang berbeda. 


"Kehidupan pribadi Anda juga sangat bersih. Tidak ada jejak 
memiliki pasangan seksual. Saya tidak menginginkannya, 
atau saya terpengaruh oleh dunia lain. Saya tidak memiliki 
keinginan untuk ini." Menteri Yu tidak bisa membantu 
tersipu saat ini. Peduli, jika Anda benar-benar memasuki 
"kosong", Anda akan kehilangan kemampuan ... bahkan jika 
putranya sangat besar, dia akan tetap peduli! 


Keduanya telah berbicara begitu lama, dan pada saat inilah 
Tan Yan akhirnya menunjukkan beberapa ekspresi. Dia 
meremas wajahnya yang memerah dan berkata, "Kenapa, 
bagaimana itu tidak berhasil! Hanya, itu ... aku seorang 
polisi, bagaimana saya bisa tahu hukum dan melanggar 
hukum, dan saya tidak bisa pergi. Gadis yang merugikan 
orang baik, tahan saja seperti ini. " 


Menteri Yu menghela napas lega: "Itu bagus, itu bagus, tidak 
mudah bagimu tahun ini." 


"Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa." 


Ada suasana canggung di udara untuk sementara waktu, 
dan Menteri Yu dengan cepat mengubah topik pembicaraan: 
"Lingkungan saya terlalu buruk, saya tidak melihat wajah 
Anda dengan jelas, dapatkah saya melepas topeng?" 


"... Ini dilakukan di 'kosong' yang kamu katakan, dan itu 
tidak akan dilakukan di dunia nyata jika diturunkan," kata 
Tan Yan malu-malu. 


Meskipun kejam, apakah Anda pikir Anda dapat kembali ke 
Administrasi Keamanan Umum Pingxian? Menteri Yu dengan 
sungguh-sungguh berkata, Anda telah terdaftar di daftar 


rahasia khusus nasional, dan latar belakang identitas Anda 
bahkan lebih tinggi dari saya., Kami akan melakukannya. 
tidak membiarkan Anda kembali ke lingkungan hidup asli 
Anda. " 


Suasana hati Tan Yan yang stabil berangsur-angsur mereda. 
Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk waktu 
yang lama sebelum dia perlahan-lahan mengulurkan 
tangannya untuk merobek kulit palsu di wajah, leher dan 
lengannya, memperlihatkan kulit mudanya. 


Kulit palsu yang ditarik menghilang begitu mereka 
meninggalkan tubuh Tan Yan, dan pada saat yang sama, 
Oiao Zhixue, penjaga luar ruangan, mulai mengetuk pintu 
dengan panik. 


Ada apa? Menteri Yu bertanya dengan tidak senang melalui 
walkie-talkie. 


"Menteri, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba muncul di 
ruangan itu dan menghilang dengan cepat. Apa yang 
terjadi?" 


Melihat tempat di mana kulit palsu itu menghilang, Menteri 
Yu dengan tenang menjawab: "Tidak apa-apa, saya baik- 
baik saja, Anda tidak ingin masuk. Setelah saya bertanya, 
saya akan mengadakan pertemuan untuk belajar, dan 
kemudian saya akan memberi tahu apa yang kamu tahu. " 


Oiao Zhixue membenarkan bahwa yang berbicara adalah 
Menteri Yu, dan kemudian berhenti mengetuk pintu. 


Tampaknya kulit palsu adalah kekuatan yang bukan milik 
dunia ini, jadi begitu Anda meninggalkan mediumnya, Anda 
akan menghilang. Saya tidak tahu bagaimana energi ini 
pada akhirnya akan menghilang, kata Menteri Yu. 


Tan Yan ... Tan Yan tidak mengerti. 


Melihat ke arah mata yang berlawanan, Tan Yan tahu bahwa 
Tan Yan hilang lagi Menteri Yu menghela nafas diam-diam 
Dia berniat untuk mencari tahu segalanya, tetapi satu- 
satunya orang dalam tidak mengerti apa-apa. 


Tan Yan, yang melepaskan kulit palsu itu, kehilangan 
perubahan-perubahan kehidupan itu, dan tampak seperti 
anak laki-laki besar yang kebingungan. Dia ternyata 
tampan. Foto hitam-putih pada informasi tidak bisa 
mencerminkan ketampanan orang sungguhan. 
Punggungnya lurus seperti patokan, dan lengan di bawah 
pakaiannya penuh kekuatan, seperti anak kecil yang masih 
muda dan bertenaga. macan tutul Dimana tampang polisi 
tua yang jujur dan jujur tadi. 


Di hadapan petugas polisi lama Tan Yanyu, Menteri Tan 
Yanyu bisa serius atau kejam, dan dia bisa menyebarkan 
masalah ini. Tapi saya harus mengatakan bahwa penampilan 
seseorang memiliki pengaruh besar pada orang lain, Melihat 
Tan Yan saat ini, Menteri Yu bahkan tidak tahan. 


Pikiran tentang seorang bocah besar yang membawa 
rahasia besar selama bertahun-tahun dan menjaga orang- 
orang di Kabupaten Ping tanpa takut hidup dan mati 
membuat Menteri sangat terharu. 


Kamerad Tan Yan, kamu telah bekerja keras selama 
bertahun-tahun ini, Menteri Yu berkata dengan sungguh- 
sungguh. 


Tan Yan: "..." 


Aku selalu merasa ada yang tidak beres ... Menteri Yu 
sepertinya menatapnya dengan ekspresi keibuan. 


Percakapan ini sangat rahasia, hanya Menteri Yu dan Tan Yan 
yang mengetahuinya, dan bahkan tidak ada penjaga yang 
menindaklanjutinya. Lingkungan seperti itu membuat Tan 
Yan sangat nyaman, dan dia juga sangat Kkooperatif, 
mengatakan semua yang bisa dia katakan. 


Namun sayang, informasi yang diketahui Tan Yan tidak 
menyelesaikan masalah yang mengganggu mereka, tetapi 
justru memunculkan banyak pertanyaan. 


Awalnya saya mengira bahwa kehampaan hanyalah 
fenomena alam, dan itu akan hilang secara alami dalam 
waktu singkat, dan tidak akan menimbulkan banyak 
kerugian. Negara-negara hanya mempelajarinya sebagai 
fenomena alam, dan belum menunggunya. Tetapi begitu Tan 
Yan tidak memasuki rongga tepat waktu, mereka dapat 
menghentikan rongga tersebut menyebar paling banyak 
selama beberapa jam dengan teknologi mereka yang ada, 
tetapi itu tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. 


Mengapa semua lubang sejauh ini muncul di Pingxian, atau 
bahwa mereka terhubung ke Pingxian; mengapa lubang 
tidak akan hilang setelah orang lain terlibat, tetapi hanya 
menanggapi Tan Yan; mengapa setiap kali Tan Yan kembali 
ke dunia nyata, itu adalah Pemakaman Pingxian (dia sendiri 
tidak mengetahui hal ini), dan apakah Tan Yan akan mati di 
masa depan, dan siapa yang akan mengontrol kehampaan 
setelah ketidakhadirannya. 


Masalah-masalah ini adalah semua masalah yang perlu 
segera diselesaikan sekarang. 


Menteri Yu membuat daftar semua masalah dan tidak bisa 
menemukan petunjuk. 


Melihat bahwa dia menatap rekaman percakapan dan 
mengerutkan kening setelah dia selesai bertanya pada 


dirinya sendiri, dan menyalakan sebatang rokok, Tan Yan 
tidak bisa membantu tetapi berkata, "Jangan merokok di 
depan saya." 


Hah? Menteri Yu tercengang dengan rokok di tangannya. 


"Saya mencoba untuk menghindari bau khusus di tubuh 
saya," jelas Tan Yan. "Beberapa dunia sangat sensitif 
terhadap bau, dan bau e-liquid sangat menyengat. Jika 
ternoda, meski sedikit, mungkin berbahaya." 


Maaf. Menteri Yu dengan cepat memotong rokoknya dan 
merekam ini juga. 


"Saat kau mengikutiku sebelumnya, aku sangat bersyukur 
bahwa itu adalah dunia lahar, dengan bau belerang di 
mana-mana, dan bau di tubuhmu tidak jelas." 


Dia memandang Menteri Yu dengan tatapan "jika tidak, 
kamu akan mati". 


Menteri Yu: "..." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Yu Ibu yang Tercinta 
Menteri (bibi tersenyum di wajahnya): Ngomong-ngomong, 
kamu seumuran dengan anakku ... 


Tan 58 Yan: ... 


Bab 6 58 


Bab 6 lima puluh delapan (terakhir) 


Setelah menteri memilah transkripnya, dia langsung 
menggelar rapat darurat. 


Saat ini, mereka hanya tahu bahwa "hole" akan muncul 
dengan skor 21-0 di Distrik Dongba, tetapi frekuensi dan 
tanggal kemunculannya sama sekali tidak teratur. Sekarang 
jam 15 sore, dan masih ada 6 jam lagi sebelum "lubang" 
berikutnya muncul. Kementerian Teknologi dan Keamanan 
harus memutuskan bagaimana menempatkan Tan Yan 
sebelum itu. 


Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda mungkin 
khawatir akan dibawa pergi untuk eksperimen manusia 
karena Anda memiliki kemampuan khusus. Semangat Tan 
Yan selalu stabil. Dia sepenuhnya percaya pada keputusan 
organisasi, atau dia bersedia untuk mematuhi pengaturan. 


Ketika dia meninggalkan ruangan, Menteri Yu tidak bisa 
membantu tetapi diam-diam memuji Tan Yan lagi. Ketika 
memeriksa Administrasi Keamanan Umum Kabupaten Ping, 
dia pernah berkata bahwa dia akan mempromosikan gaya 
kerja Tan Yan ke seluruh negeri dan membiarkan semua 
praktisi belajar darinya Ini bukan omong kosong. 
Sayangnya, identitas Tan Yan kini diklasifikasikan sebagai 
file rahasia, dan mustahil bagi orang untuk mempelajarinya. 


Semua orang dalam Departemen Keamanan Teknis sedang 
menunggu Menteri Yu di ruang konferensi. Mereka telah 
mempelajari fenomena "kosong" selama bertahun-tahun, 


dan sekarang mereka akhirnya membuat terobosan. 
Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. 


Pada pertemuan tersebut, Menteri Yu meringkas dialog 
dengan Tan Yan, menjelaskan secara singkat situasi umum, 
kemudian meletakkan buku catatannya dan menunggu 
semua orang untuk berbicara. 


Itu saja? Xu Mingyu tampak kecewa, Apa penyebab dari 
kekosongan? Apa sumber medan energi khusus? Bagaimana 
dengan hubungan antara Tan Yan dan Kong? Apakah tidak 
ada jawaban sama sekali? 


Ini masalahnya. Situasi saat ini sangat rumit. Munculnya Tan 
Yan tidak hanya gagal menjawab pertanyaan kita yang ada, 
tetapi juga menambah banyak pertanyaan. Apakah Anda 
punya pemikiran tentang ini? Tanya Menteri Yu. 


Faktanya, dia sudah memiliki solusi dalam pikirannya, tetapi 
agak konyol untuk mengatakan bahwa dia perlu 
meyakinkan orang-orang ini di depannya. 


Meskipun orang utama yang bertanggung jawab atas 
"fenomena kosong" adalah Menteri Yu, dia hanya manajer 
secara keseluruhan. Penyebab teoritis spesifik masih perlu 
dipelajari dan dianalisis, dan operasi sebenarnya tetap pada 
orang-orang ini. Paling banyak, dia menerjemahkan hasil 
penelitian orang-orang ini menjadi kata-kata yang bisa 
dipahami orang biasa, melapor ke negara, mengajukan 
permohonan dana dan sumber daya, dan izin percobaan. 


"Saya tidak memahami satu hal dengan baik," tanya 
seorang profesor tua, wakil pemimpin kelompok penelitian. 
"Dia telah berada di 'kekosongan' berkali-kali, bagaimana 
dia bisa tidak memahami apa pun? Bahkan jika tidak ada 
instrumen , bukankah dia akan membandingkan dan 
menganalisa setiap kali? Adakah perbedaan antara 


komposisi udara, perubahan gravitasi, karakteristik biologis 
dan dunia nyata setelah memasuki "rongga"? Selama Anda 
membandingkan beberapa kali, Anda selalu dapat mencari 
titik temu sambil menyimpan perbedaan dan mencari tahu 
hukum yang berbeda di masing-masing dunia. " 


Ada juga perubahan kualitas tanah, karakteristik iklim, dan 
komposisi sumber air yang layak dikonsumsi. Haruskah kita 
juga memperhatikannya? Tambah profesor lainnya. 


"Dia memiliki kesempatan besar, tapi dia tidak membuat 
kemajuan apa pun selama 40 tahun. Ini benar-benar ..." 
Pemimpin tim peneliti Profesor Feynton Fei menggelengkan 
kepalanya dengan kecewa. 


Beberapa anggota tim lain juga menganggukkan kepala, 
tetapi mereka bahkan tidak menganalisis faktor lingkungan 
yang paling dasar. Benar-benar ... 


"Perhatian semuanya," Menteri Yu mengetuk meja. "Sifat 
pekerjaan Tan Yan berbeda dari orang lain. Dia bukan 
ilmuwan. Dan bukannya tidak ada ilmuwan yang 
mengabdikan hidup mereka untuk sains demi kebenaran 
dan usaha. ke dalam kehampaan, tapi mereka kembali.? " 


Semua orang terdiam beberapa saat. 


Contoh yang dikutip menteri terjadi pada tahun 1990-an, 
ketika fenomena "hollowness" baru saja terjadi. Setelah 
perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa 
ilmuwan dari negara lain telah membangun instrumen yang 
dapat membawa mereka kembali, dan dipersenjatai dengan 
instrumen tersebut ke dalam rongga, hasilnya tentu saja 
terlihat jelas, dan mereka telah jatuh ke laut. 


Setelah itu, tidak ada yang berani mengambil risiko 
melakukan eksperimen, apalagi mengolah "kekosongan" 


dengan cadangan pengetahuan yang ada. Ini fenomena di 
luar pemahaman mereka. 


"Saya tahu bahwa setiap orang sangat tertarik dengan apa 
yang ada di balik 'kosong'. Saya tidak menyebutkan ini di 
laporan saya sekarang karena saya tidak bertanya kepada 
Tan Yan. Sekarang mari kita bicarakan tentang pengalaman 
saya 


Itu adalah dunia lava, dengan suhu tubuh lebih dari 50 
derajat, langit tertutup debu, dan redup, tidak mungkin 
untuk melihat apakah ada matahari atau bintang di langit. 
Itu dalam keadaan yang sangat tidak stabil, tanah retak, 
lumpur tanah menyembur keluar, dan banyak hewan yang 
belum pernah saya lihat terendam dalam magma yang 
suhunya melebihi 2000 derajat. Udara disemprot dengan 
magma yang mendidih dan memercik, dan itu akan meleleh 
jika disentuh sedikit setengah, dan itu adalah dunia yang 
sangat berbahaya. 


Jika semua orang di ruangan ini pergi ke sana, apakah 
mereka masih memiliki tes suasana hati untuk 
membandingkan perbedaan lingkungan? 


Tidak, di dunia yang "kosong", setiap orang hanya akan 
mempertimbangkan satu hal yaitu bertahan hidup. Tan Yan 
telah bertahan dalam lingkungan seperti itu selama 40 
tahun. Tolong jangan gunakan akal sehat untuk 
mengevaluasi masalah ini. " 


Setelah Menteri Yu selesai berbicara, semua orang terdiam. 
Hanya Qiao Zhixue yang bertanya, "Bagaimana dengan 
dunia lain? Apakah semuanya sama? Apakah seluruh dunia 
setelah" kosong ", atau hanya ruang tertutup dengan 
kehidupan cerdas. Apakah itu ada ? " 


"Tan Yan tidak bisa menjelaskan hal-hal ini dengan jelas." 


Kenapa? Qiao Zhixue sedikit bingung. 


Jika Dunia Lava diganti dengan deskripsi Tan Yan, itu akan 
menjadi sangat panas, tapi saya tahan. Saya menemukan 
jalan keluar dan kembali setelah berbalik. Menteri Yu 
mengulangi pernyataan Tan Yan dengan ekspresi tidak 
berdaya. 


Justru karena pemahaman mereka yang berbeda tentang 
dunia lahar, Menteri Yu menyerah bertanya tentang dunia 
lain. Narasi Tan Yan tentang semua dunia hampir "oke", "bisa 
ditoleransi", dan "Aku kembali hidup". Biarkan dia 
menjelaskannya, bahkan dengan kemampuan bahasa Tan 
Yan. 


Faktanya, dunia berbeda di mata setiap orang. Tidak peduli 
seberapa banyak yang dikatakan Tan Yan, orang-orang di 
tim peneliti tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka 
inginkan. 


Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Yu, semua orang 
di tim peneliti mengerutkan kening.Pernyataan seperti itu 
tidak dapat diterima. 


Apa rencana menteri? Qiao Zhixue sedikit menyadari 
pemikiran menteri. Tan Yan tidak bisa masuk sendirian, 
tetapi pada saat itu menteri masuk bersamanya dan 
kembali. Dengan kata lain, saya juga bisa pergi "kosong" 
dengan dia. dunia. " 


"Anda mungkin tidak bisa," Menteri Yu melirik tubuh kurus 
Qiao Zhixue. Anggota tim peneliti akan lupa tidur dan 
makan segera setelah mereka memulai eksperimen. 
Semuanya tampak seperti orang kertas. "Anda tidak bisa. 
hidup selama sekitar tiga detik setelah Anda pergi ke sana. " 


Seperti mobil listrik polisinya, itu telah menjadi abu 
vulkanik. 


Menteri Yu ingat sorot mata Tan Yan saat itu. Ketika 
melihatnya, dia merasa tidak berdaya dan gugup. Melihat ke 
belakang, mata itu benar-benar penuh dengan "masalah" 
dan "di jalan"... 


"Jika segala sesuatu di dunia 'kosong' begitu berbahaya, 
maka kita benar-benar tidak layak untuk masuk, tetapi Tan 
Yan tidak tahu apa-apa ... Bolehkah saya membuat alat ukur 
kecil, mengajarinya cara menggunakannya, dan 
membiarkannya membawanya masuk? "Pemimpin Fei 
bertanya. 


Jangan khawatir, dengarkan pikiran saya. Menteri Yu 
berkata, Kita tidak bisa meletakkan semua beban ini pada 
satu orang, belum lagi dia telah bertahan selama bertahun- 
tahun, dan dia sangat lelah baik secara mental maupun 
fisik. Saya ingin membentuknya. Tim aksi khusus, yang 
dipimpin oleh Tan Yan, dirancang khusus untuk memasuki 
"kekosongan". " 


"Metode ini tidak apa-apa," Ketua Tim Fei mengangguk, 
"Saya memiliki banyak pekerja magang di bawah saya, jadi 
saya dapat memilih beberapa yang secara fisik bugar ..." 


Tidak, Menteri Yu langsung menolak. Anggota tim aksi harus 
memenuhi syarat berikut. Pertama, anak muda cepat 
menerima hal-hal baru: kedua, mereka sudah dilatih sejak 
kecil, dan keterampilan mereka tidak sebanding dengan 
saya dan Tan. Inkstone, minimal harus punya kekuatan 
pasukan khusus, ketiga ilmu teori harus prima, kalaupun 
tidak ada doktor, yang terburuk pasti lulusan mahasiswa. 
Terakhir, orang-orang ini harus punya rasa kerahasiaan yang 
kuat, dan fenomena "kekosongan" tidak bisa diketahui 


publik. Identitas Tan Yan tidak bisa diketahui orang dari 
negara lain. " 


Jika ketiga poin ini tercapai pada saat yang sama, jumlahnya 
tidak banyak di negara ini, bukan? Tanya seorang anggota 
tim. 


Awalnya, olahraga dan matematika, fisika, dan kimia adalah 
musuh alami, hanya sedikit orang yang pandai dalam 
keduanya, dan mereka harus melakukan yang terbaik. 
Sekalipun orang-orang seperti itu ditemukan, negara tidak 
akan mau menempatkan mereka dalam posisi berbahaya 
seperti itu. Mereka semua adalah talenta, atau talenta 
muda. Kematian seseorang adalah kerugian besar bagi 
negara. 


Saya tahu, jadi untuk mengembangkan bakat seperti itu, ini 
tidak bisa dicapai dalam semalam. Menteri Yu 
mengemukakan pendapat. 


"Diperlukan setidaknya tiga hingga lima tahun untuk 
melatih bakat. Selama periode ini, haruskah Tan Yan 
dibiarkan sendiri? Bagaimana jika ada perubahan? 
Bagaimana jika dia tidak kembali?" 


Semua orang telah mempelajari fenomena kehampaan 
selama bertahun-tahun, jadi tidak terburu-buru saat ini. Tapi 
setelah mengetahui situasi setelah lubang dan peran Tan 
Yan di dalamnya, tidak bisa dianggap enteng. 


Keamanan suatu negara, provinsi, kota, atau kabupaten, 
bahkan kota, tidak dapat sepenuhnya dibebani oleh satu 
orang, Ini bukan era pahlawan super. Orang tidak dapat 
mengalihkan semua tanggung jawab dan keluhan kepada 
satu orang, dunia adalah milik semua orang. 


"Tentu saja tidak. Keduanya akan dijalankan bersama." 
Menteri Yu akhirnya mengatakan lamarannya. "Pendapat 
saya adalah bahwa Tan Yan harus memilih orang yang tepat 
untuk masuk ke dalam kehampaan bersamanya, dan pada 
saat yang sama orang-orang ini harus belajar. apa yang 
mereka butuhkan. Pengetahuan. Setelah beberapa tahun 
berjalan dengan cara ini, tim operasi khusus yang secara 
khusus menargetkan fenomena "kosong" telah terbentuk. " 


Setelah diskusi yang memanas, semua orang dengan cepat 
sampai pada kesimpulan bahwa usulan Menteri Yu adalah 
solusi terbaik saat ini, tetapi itu didasarkan pada Tan Yan 
sendiri yang cukup dapat diandalkan. Lagi pula, dialah satu- 
satunya yang memahami situasi dan bisa hanya diserahkan 
padanya. Ayo pilih orang. 


Bisakah Tan Yan melakukan tugas ini? Qiao Zhixue teringat 
deskripsi Tan Yan tentang dunia lahar, dan 
mengkhawatirkan hal ini. 


Dia benar-benar takut bahwa tidak peduli siapa yang dia 
bawa untuk memilih Tan Yan, dia hanya akan mendapatkan 
jawaban "oke" dan "apa saja". 


"Tan Yan yang sekarang seharusnya tidak bekerja," kata 
Menteri Yu. "Pelatihan ini tidak hanya untuk tim operasi 
khusus, tetapi juga untuk Tan Yan." 


Pada pukul 21.00 malam, ketika Tan Yan menunggu dengan 
cemas, Menteri Yu akhirnya membawa beberapa orang ke 
ruang tunggu Tan Yan dan membiarkannya keluar. 


Bolehkah aku kembali ke Pingxian? Sudah terlambat 
sekarang, tanya Tan Yan. 


"Jangan khawatir untuk saat ini," kata Menteri Yu 
menenangkan. "Saya telah meminta Administrasi Keamanan 


Umum Kabupaten Ping untuk menghentikan patroli malam. 
Bahkan jika patroli diperlukan, itu harus berakhir sebelum 
jam sembilan malam. , dan kami akan mengambil alih sisa 
waktunya. Sekarang ada personel khusus. Lebih mudah 
mencari lubang dengan detektor daripada Anda sendirian. " 


"Tapi kekosongan akan menyebar." Tan Yan berkata dengan 
cemas, "Jika saya muncul di daerah perkotaan, ketika saya 
buru-buru kembali, saya tidak tahu berapa banyak orang 
yang terlibat." 


Jangan khawatir, kami tidak belajar apa-apa selama 
bertahun-tahun ini. Menteri Yu membawa Tan Yan ke area 
percobaan, dan Qiao Zhixue menunjukkan mesin besar 
kepada Tan Yan. 


"Ini adalah pemecah medan kuantum yang dihabiskan tim 
peneliti selama lima tahun dan menghabiskan banyak uang 
untuk membuatnya. Alat ini dapat memperbaiki lubang 
selama empat hingga lima jam. Waktu ini cukup bagi Anda 
untuk melakukan perjalanan dari Kota B ke Pingxian." Yu 
Papat Tan Yan, tekan dia di kursi. 


"Jangan bekerja terlalu keras. Dulu kamu sendirian. 
Sekarang kami tidak akan membuatmu terlalu tertekan. 
Kamu bisa sedikit mengendurkan bahu." Menteri Yu 
menatap Tan Yan dengan ramah. 


Tan Yan: "..." 
Bergerak itu bergerak, tapi sorot matanya agak salah. 


Tan Yan hanya melihat tampilan ini saat pertama kali 
bekerja. Tahun-tahun ini, dia pada dasarnya menggunakan 
tampilan ini untuk melihat polisi baru di unit tersebut. 


Meskipun dia tidak begitu mengerti arti mata Menteri Yu, 
Tan Yan masih merasa bahunya ringan, tubuhnya terasa 
sangat lelah, kelopak mata atasnya semakin berat, dan dia 
akan tertidur di laboratorium. 


"Bangun dulu," Menteri Yu membangunkan Tan Yan, "Masih 
ada yang ingin dikatakan." 


"Mempertimbangkan penampilan Anda saat ini, saya 
menyesal memberi tahu Anda satu hal. Saya khawatir Anda 
tidak akan bisa pensiun dalam dua tahun. Negara ini 
membutuhkan kekuatan Anda." 


Ekspresi Tan Yan membeku sedikit, tapi dia mengangguk 
dan setuju: "Oke." 


Dia bahkan tidak bertanya berapa lama dia akan bekerja, 
jadi dia setuju. 


Menteri Yu berpikir bahwa Tan Yan seharusnya sangat malu. 
Dia selalu berpikir bahwa motivasi untuk menopangnya 
adalah untuk beristirahat setelah pensiun. Sekarang dia 
diberitahu bahwa masa pensiunnya masih jauh dan dia 
mungkin harus bekerja seperti seorang anak muda. Sulit 
bagi siapa pun untuk menerimanya. Tetapi Tan Yan 
menerimanya karena itu adalah tugasnya. 


Jangan khawatir, dalam satu kalimat, kamu tidak bisa begitu 
saja menampar bulu domba. Kami tidak akan membuatmu 
terlalu keras. Menteri Yu berkata lega, Tugasmu selanjutnya 
adalah memilih anggota tim operasi khusus dan bawa 
mereka masuk. Hollow, biarkan mereka mendapatkan 
kekuatanmu. Kamu bisa beristirahat setelah mereka keluar. 
Tentu saja, kamu mungkin disewa untuk menjadi konsultan 
bernama, orang yang perlu meminta kamu keluar jika 
menemui kesulitan. " 


Tanpa diduga, Tan Yan tidak terlalu senang mendengar dia 
bisa istirahat. Dia khawatir, "Ini berbahaya, aku takut ada 
yang tidak beres." 


"Karena bahayanya, kamu tidak bisa selalu memerasmu. Ini 
sudah diputuskan, dan kamu tidak bisa menolak. Bahaya 
tersembunyi dari 'kekosongan' terlalu besar, dan kita harus 
menemukan cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya." Yu 
berkata dengan serius. 


Pada titik ini, Tan Yan tidak bisa mentolerir keberatan apa 
pun, jadi dia diam-diam menerimanya. 


"Satu hal lagi ..." Menteri Yu tiba-tiba tersenyum ramah, 
duduk di samping Tan Yan dan berkata dengan ramah, 
"Mengingat sulitnya dan lamanya tugas, kita perlu memilih 
beberapa anak muda yang energik untuk dilatih. Karena 
kebutuhan tim anggota Kualitas sangat tinggi, jadi Kami 
tidak dapat menentukan kandidat sekaligus, tetapi hanya 
dapat memilih dari banyak pilihan, dan kami tidak dapat 
mengungkapkan keseluruhan cerita sebelum pemilihan. 
Jadi, Anda perlu memiliki kontak pribadi dengan kandidat ini 
untuk jangka waktu tertentu, lalu pilih Anda Orang yang 
merasa benar. " 


Tan Yan agak gelisah: "... dalam bentuk apa kontak, 
pelatihan?" 


Tentu saja tidak, itu terlalu disengaja. Menteri Yu tersenyum 
dan mengeluarkan dua barang dan meletakkannya di depan 
Tan Yan. Salah satunya adalah KTP Tan Yan yang lahir pada 
tahun 2000, dan yang lainnya adalah surat tanda masuk. 


Pemberitahuan masuk untuk kelas khusus sekolah militer di 
pemerintah pusat. 


Sarjana universitas. 


Tan Yan, lulusan SMP: "..." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tan Yan: Menteri, 
saya telah memilih untuk berjuang untuk negara seumur 
hidup, biarkan aku memasuki kehampaan sendirian! 


Menteri Yu: Berhentilah membuat masalah, anak muda 
harus pergi ke universitas! 


Bab 7 18 satu 


Bab 7 Delapan belas (satu) 


Catatan khusus: Mengingat semua latar belakang sekolah 
militer ini overhead, overhead, latar belakang sosial modern 
ini juga overhead, semuanya dibuat oleh penulis, dan tidak 
ada hubungannya dengan kenyataan!!! 


Sebagai kelas atas dari akademi militer top, kelas spesial 
tersebut berbeda dari departemen lain. 


Itu adalah kumpulan bakat cadangan tentara nasional. Itu 
diatur ke dalam kelas-kelas independen. Isi pembelajaran 
tidak dibatasi oleh departemen. Departemen lain perlu 
mempelajari kelas-kelas khusus, dan departemen lain tidak 
perlu mempelajari kelas-kelas khusus. 


Akademi Militer Tinggi Pusat memiliki sekolah afiliasi dari 
taman kanak-kanak. Hampir semua siswa di kelas khusus 
mendaftar di taman kanak-kanak, dan menerima 
manajemen militer sejak masa kanak-kanak. Mereka yang 
bisa pergi dari taman kanak-kanak ke universitas semuanya 
adalah elit. Siswa yang tertinggal akan kembali ke sekolah 
biasa dari masyarakat atau memasuki kelas biasa dari 
sekolah yang berafiliasi. 


Dengan kata lain, hampir semua siswa di kelas khusus 
Akademi Militer Pusat sudah saling kenal sejak kecil, dan 
sesekali mereka masuk sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama. Ketika mereka tiba di universitas, 
hanya orang yang akan dipindahkan ke departemen umum 
Akademi Militer Pusat, dan tidak mungkin ada ujian masuk 
perguruan tinggi terpadu. Karena siswa biasa di kelas 


khusus tidak dapat mengikuti pendidikan, mereka tidak 
akan merekrut siswa dari ujian masuk perguruan tinggi 
sama sekali. 


Di awal semester, ada siswa tambahan di daftar kelas, yang 
belum pernah terdengar! 


Konselor kelas khusus Qiao Zhixue (dia sangat menyarankan 
untuk bergabung dengan proyek "kosong", bahkan jika dia 
tidak sehat secara fisik, dia harus menjadi pemandu teoritis) 
ketika dia menyerahkan daftar nama kelas kepada 
pemimpin kelas Oiu Oizheng sehari sebelum dimulainya 
sekolah, dia secara khusus memintanya untuk 
melakukannya. Jaga siswa baru ini. Murid pindahan berada 
dalam situasi khusus. Tugas Qiu Hezheng adalah 
membiarkan dia berintegrasi ke dalam kelas dalam waktu 
sesingkat mungkin. 


Qiu Qizheng: "..." 


Backstage macam apa yang dimiliki ini untuk bisa 
mengudara di kelas khusus, dan juga mengharuskan 
seluruh kelas untuk memiliki hubungan yang baik 
dengannya? 


Lihat resume teman sekelas ini lagi- 
Nama: Tan Yan 

Jenis kelamin laki-laki 

Kebangsaan: Han 

Umur: 18 


Pandangan politik: massa 


Asal: Rahasia 

Status keluarga: rahasia 
Pengalaman belajar: rahasia 
Qiu Qizheng hanya "haha". 


Di kelas mereka, beberapa dari mereka berprestasi sangat 
baik ketika mereka masih muda dan secara khusus direkrut 
ke akademi militer yang berafiliasi dengan akademi militer. 
Ada yang menjadi sukarelawan untuk bergabung, dan ada 
yang murni berlatar belakang keluarga sehingga mereka 
harus belajar di akademi militer. Tidak banyak orang di 
kelompok ketiga ini. Mereka biasanya sangat rendah hati 
dan rukun dengan semua orang. Bagaimanapun, mereka 
semua adalah saudara yang tumbuh bersama. Mereka 
hampir membicarakan segalanya. Hanya orang jenis ketiga 
yang tidak menyebutkan latar belakang keluarga mereka, 
dan teman sekelas tidak akan membicarakannya secara 
default. Meskipun mereka tidak tahu anak kepala suku yang 
mana, mereka akan diperlakukan seolah-olah tidak 
disebutkan. Ini adalah orang normal yang bergaul secara 
normal. 


Meskipun ada banyak siswa latar belakang di kelas khusus, 
informasi pribadi tidak dirahasiakan sampai tingkat 
ini.Tingkat kerahasiaan ini hampir setinggi kepala ... 


"Teman sekelas ini ..." Qiao Zhixue ragu-ragu sejenak dan 
berkata, "Situasinya agak istimewa, dan beberapa kursus 
mungkin tidak dapat mengikutinya. Anda harus lebih 
menjaganya." 


Tentu saja tidak bisa mengimbanginya. Mereka sudah 
mendapat pelatihan khusus. Mereka mulai bersentuhan 
senjata sejak masih sangat muda. Mata kuliah pertama di 


semester baru adalah bagaimana menerbangkan jet tempur. 
Murid pindahan belum mencapai standar kelas khusus 
setelah sepuluh tahun belajar. 


Meski ada banyak pertanyaan di benaknya, Qiu Qizheng 
tetap diam saja. Mengenai perintah yang dikeluarkan oleh 
organisasi, tidak peduli seberapa tidak beralasannya, dia 
tidak punya hak untuk mengatakan "tidak". 


Mereka bukan siswa biasa, tapi tentara. 


Justru karena keadaan khusus dari kelas khusus itulah 
Menteri Yu akhirnya memutuskan untuk tidak memalsukan 
resume Tan Yan untuk menipu rekan-rekannya di masa 
depan. Beberapa dari siswa ini akan meninggalkan bumi 
bersama Tan Yan di masa depan untuk bertarung di dunia 
yang tidak dikenal.Hubungan di antara mereka tidak dapat 
didasarkan pada kebohongan. Daripada pemalsuan, lebih 
baik mencantumkannya sebagai konten rahasia di awal agar 
tidak menyinggung ketika kebenaran terungkap. 


Dalam resume itu, satu-satunya orang yang curang adalah 
usia, ini ... 


Mungkin tidak ada masalah. Menteri Yu diam-diam berpikir 
bahwa dia bahkan tidak bisa melibatkan usianya, yang akan 
terlalu berlebihan. 


Oiu Oizheng mengambil foto resume Tan Yan dan 
mempostingnya ke kelompok kelas. Ini bukan grup WeChat 
yang dimainkan oleh orang biasa, tetapi sebuah software 
komunikasi di ponsel khusus dengan tim khusus.Kartu 
ponsel tidak dijual di pasaran, tetapi dibuat khusus oleh 
militer dan memiliki derajat yang sangat tinggi. keamanan. 
Siswa biasanya tidak menggunakan ponsel ini, dan mereka 
menggunakan ponsel biasa untuk berkomunikasi dengan 
keluarga mereka, tetapi ponsel khusus harus dibawa 


bersama mereka dan tetap terisi penuh, karena tugas-tugas 
khusus dapat dilakukan kapan saja. 


Tentu saja, grup ini tidak dapat mengobrol. Setelah Qiu 
Hezheng mengirim pesan, tidak ada seorang pun di grup 
yang merespons, tetapi grup WeChat di ponsel biasa lainnya 
langsung meledak. 


Lima bintang: monitor, apa ini! 


Kebenaran: Teman sekelas baru di semester baru, semua 
orang harus bergaul dengannya. [tersenyum] 


Standar postur militer bukan: baru, sama, belajar? Sungguh 
kata yang aneh, sejak kelas tiga SD, tidak ada teman 
sekelas baru, saya memiliki wajah itu setiap tahun, dan saya 
hampir muntah. 


Sangat menantikan untuk menerbangkan pesawat: @ , 
siapa yang kamu bicarakan! Lihat siapa yang akan muntah! 


Standar postur militer bukanlah: siapa pun yang 
mengangkat akan muntah terhadap siapa pun! 


Saya sangat menantikan untuk menerbangkan pesawat: 
Oke, saya akan melihat bagaimana saya mengajari Anda 
selama pelatihan pertempuran besok. 


Standar postur militer bukanlah: siapa yang mengajar yang 
belum tahu ~ 


Kebenaran: Mereka semua adalah rekan seperjuangan, dan 
tidak ada pertempuran yang diperbolehkan. 


Sangat menantikan untuk menerbangkan pesawat: 
pemimpin regu, kami berdua sedang berdiskusi. Sejauh 
menyangkut siswa pindahan, apa resume? Saya baru saja 


mengusap mata saya dengan kuat pada gambar itu, dan 
hampir curiga bahwa saya harus melakukan astigmatisasi 
dan melihat sesuatu yang berbayang. Pesawat akan segera 
terbang, jadi saya tidak punya masalah dengan mata saya. 


Er dan makhluk fana lainnya: Oh, tingkat kerahasiaan lebih 
tinggi daripada tingkat kerahasiaan ayah saya ketika saya 
melihat resume saya. 


Kebenaran: @ , berhati-hatilah saat berbicara. 
Anda dan manusia lainnya menarik pesan. 


Kebenaran: Instruktur secara khusus menjelaskan bahwa dia 
khawatir teman sekelas baru tidak akan dapat mengikuti 
kemajuan kelas, dan biasanya mengajarinya lebih banyak. 
Ingat, kami adalah kolektif. 


Panjang kaki 1,8 meter: monitor, hal-hal lain baik-baik saja, 
tetapi kebugaran fisik tidak dapat diajarkan dalam satu atau 
dua hari. Dalam dua bulan, kami akan mewakili negara 
untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran 
internasional, dia akan ditunda ... 


Kebenaran: Ini adalah perintah! 

Lima bintang: Ya! 

Standar postur militer bukanlah: ya! 

Super berharap untuk menerbangkan pesawat: Ya! 


Panjang kaki 1,8 meter: Ya! 


Anda dan manusia lainnya: hantu! 


Dalam dua bulan terakhir, Tan Yan pusing. Selama empat 
puluh tahun suka dan duka, dia telah bertahan dari semua 
kesulitan dan kesulitan. Dia telah mengembangkan 
kemampuan untuk tidak berubah warna sebelum Taishan 
runtuh. Namun dalam dua bulan ini, dia hampir 
melepaskannya. Dia pingsan. 


Dari pagi hingga malam, Anda harus belajar setidaknya dua 
belas jam sehari, dari bahasa Inggris abcefg hingga 
matematika persamaan linear biner, dari orang-orang 
Zhoukou Beijing yang bersejarah hingga bidang 
elektromagnetik fisik, dari pemikiran politik Marxis hingga 
rumus kimia, setiap mata pelajaran selama dua jam, silakan 
datang untuk jurusan Para guru memberikan les privat, dan 
tidak ada waktu untuk minum air liur. Seperti bebek, para 
guru dari berbagai mata pelajaran ingin memasukkan 
semua pelajaran kosong selama empat puluh tahun ke 
dalam pikiran Tan Yan. 


Selama hari-hari itu, dia merasa bahwa yang dia cegukan 
adalah semua formula. 


Meski Tan Yan telah bekerja keras, para guru dari semua 
mata pelajaran tetap saja putus asa. Mereka semua 
memberikan laporan kecil kepada Oiao Zhixue. Saya benar- 
benar tidak dapat mengajarkan pelajaran ini. Saya tidak 
dapat mengajarkan berapa banyak uang yang dapat saya 
berikan. Yayasan terlalu buruk! Saya berusia 18 tahun dan 
saya bahkan tidak bisa mengeja Pinyin China, jadi saya 
masih ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Mari 
kita ulangi selama tiga tahun. 


Setelah mengajar, bahkan wali nominal Qiao Zhixue sering 
memandang Tan Yan dengan "bagaimana kamu hidup 


sampai sekarang". 


Tan Yan justru dirugikan, saat ia bersekolah, pihak sekolah 
sama sekali tidak mengajarkan bahasa Cina Pinyin, dan ia 
tidak belajar bahasa Inggris di sekolah menengah pertama. 
Selain itu, dia berumur lima puluh delapan tahun. Dia tidak 
pandai menggunakan smartphone. Dia bisa melakukan 
panggilan dan tidak pernah mengirim pesan. Dia bisa 
menggunakan suara dan tidak pernah mengetik. Game 
komputer hanya bisa memainkan solitaire laba-laba, 
memungkinkan dia untuk belajar begitu banyak mata 
pelajaran sekaligus. Dia tidak bisa mengingat sama sekali. 


Untungnya, kekosongan sudah sangat sunyi dalam dua 
bulan terakhir, dan itu belum muncul. Jika tidak, Tan Yan 
khawatir dia tidak akan menemukan jalan kembali untuk 
menghafal pertanyaan di dunia lain. 


Setelah belajar keras selama dua bulan, Tan Yan tidak 
mendapatkan hasil apa-apa saat universitas mulai. Qiao 
Zhixue melihat mata kuliah dasar seperti bahasa Inggris, 
berpikir, matematika tingkat lanjut, komputer, psikologi 
dasar, psikologi militer, dan anatomi tubuh pekerja di 
semester baru, dan terkejut untuk Tan Yan, belum lagi teknik 
optoelektronik militer, teknik komunikasi , dll. yang akan dia 
pelajari di masa depan. Kursus wajib seperti otomatisasi 
perintah dan kedokteran ... 


Dia sudah mulai mempertimbangkan bagaimana mengatur 
bahasa, melapor ke organisasi, dan membiarkan atasannya 
memerintahkan gurunya untuk memberi lampu hijau pada 
Tan Yan untuk ujian. 


Dengan cara ini, saat sekolah dimulai, Tan Yan datang ke 
sekolah sendirian dengan membawa barang bawaannya dan 


mengambil pakaian dan tempat tidur sesuai dengan 
instruksi pada pemberitahuan. 


Akademi militer dibebaskan dari semua biaya. Tan Yan 
melewatkan proses pembayaran untuk universitas biasa dan 
tiba di asrama setelah menerima kebutuhan. 


Asrama adalah kamar untuk enam orang dengan semua 
tempat tidur di atas dan meja serta lemari di bawah. Empat 
dari lima orang lainnya telah tiba. Tempat tidur tertata rapi. 
Keempatnya duduk di meja dan membaca, dengan 
punggung tegak dan postur tegak. 


Tan Yan bukanlah karakter yang berhati hangat. Dia 
memasuki ruangan dengan tenang dan menyingkirkan 
tempat tidur. Ketika dia hendak mengatur barang-barang 
pribadinya, seorang pria jangkung berdiri dan memberi 
hormat padanya. 


Tan Yan segera membalas salutnya.Meski bergabung dengan 
militer empat puluh tahun lalu, ia selalu tegas dengan 
dirinya sendiri, dan salutnya masih sangat standar. 


Mahasiswa Tan Yan, ini Qiu Qizheng, pemantau kelas. Anda 
dipersilakan untuk bergabung dengan kelas kami, dan saya 
harap Anda dapat bergabung ke dalam grup secepat 
mungkin. Qiu Qizheng menjangkau Tan Yan. 


Tan Yan berjabat tangan dengannya dan hendak 
membersihkan, Qiu Qizheng berkata lagi: "Qin Li!" 


Pria tinggi besar lainnya berdiri dan berdiri dengan 
perhatian: "Di sini!" 


"Pimpin siswa lain untuk membantu Tan Yan mengatur 
pekerjaan rumah. Hari ini, kamu harus mengingat aturan 
penempatan berbagai item!" 


"lya!" 


Qin Li jangkung besar membawa orang-orang jangkung 
lainnya dan mulai membantu Tan Yan mengemasi barang 
bawaannya. 


Tan Yan: "..." 


Sebenarnya bukan karena dia pendek. Tan Yan berumur 180, 
jadi dia tidak tinggi atau pendek di antara orang banyak. 
Tapi teman sekamar di depan mereka semua mulai dari 
ketinggian 185, dan Qin Li sendiri lebih dari 190. Berdiri 
bersama mereka, Tan Yan tampak kurus dan kecil. 


Qiu Qizheng: "Mahasiswa Tan Yan, apakah Anda pernah 
menerima manajemen militerisasi sebelumnya?" 


"menjawab pertanyaan saya!" 


Untuk pertanyaan pertama, Tan Yan ragu-ragu. Dia adalah 
seorang tentara yang didemobilisasi dan dia bergabung 
dengan tentara di tahun-tahun awalnya, tetapi sekarang dia 
baru berusia 18 tahun, dan usia resmi untuk bergabung 
dengan tentara hanya 18. Menurut akal sehat, dia harus 
belum pernah berpartisipasi., Seharusnya menjawab 
"Tidak". Namun, Menteri Yu juga mengatakan bahwa ada 
terlalu banyak rahasia di tubuhnya, dan dia dapat memberi 
tahu orang lain sesuai dengan latar belakang yang dia 
ingat, tetapi yang terbaik adalah tidak berbohong kepada 
rekan-rekan seperjuangannya di masa depan. 


Tan Yan berpikir sejenak dan berkata dengan keras: 
"Laporkan ke monitor. Situasinya khusus dan perlu 
dirahasiakan. Saya tidak bisa mengatakan!" 


Qiu Qizheng: "..." 
Apakah itu dirahasiakan dari sini? 


Jangan lihat suara Qiu Qizheng, punggungnya lurus dan 
serius, bahkan dia juga sangat gugup. Menghadapi 
seseorang yang seluruh tubuhnya terlibat dalam rahasia, 
tidak mudah bagaimana berbicara dengannya agar tidak 
menyentuh ruang lingkup rahasia. 


"Lalu ... Apakah rapat urusan internal?" 


"Laporkan ke monitor, saya telah mempelajarinya, tetapi 
saya tidak terlalu mengenalnya!" 


"Konsolidasi kembali dengan teman sekelasmu!" 
"lya!" 


Tidak ada waktu luang baginya sama sekali, dan Tan Yan 
dengan cepat mengikuti Qin Li dan tiga teman sekelas 
lainnya untuk dengan hati-hati meninjau poin-poin utama 
rumah itu. Bagaimanapun, empat puluh tahun telah berlalu, 
dan lingkungannya berbeda, Ada sedikit celah di beberapa 
tempat dan kenangan. Dia mengingat perubahan dengan 
hatinya. 


Setelah dilempar lebih dari satu jam, selimut baru akhirnya 
diratakan dan dilipat menjadi kotak secara teratur. Setelah 
diperiksa, Qiu Qizheng mengerutkan kening dan berkata: 
"Selimutnya masih kurang rata, terus tekan selimutnya 
malam ini!" 


"lya!" 


"Periksa antrean Anda sekarang dan perhatikan!" 


Tan Yan masih sangat paham dengan isi pelatihan. Dia 
biasanya memiliki persyaratan ketat pada dirinya sendiri, 
berdiri dan duduk dan duduk. Setelah memeriksa, Qiu 
Qizheng membenarkan bahwa teman sekelas ini seharusnya 
menjalani pelatihan militer yang sistematis, setidaknya dia 
tidak akan diseret dalam antrian, dan dia sedikit lega. 


"Ini jadwal dan jadwal semester ini. Buku-bukunya ada di 
atas meja, dan kamu bisa bergerak bebas setelah mencatat 
jadwal itu." 


"lya!" 


Tan Yan mengambil alih jadwal dan duduk di kursi serta 
membaca buku dengan cara yang sama seperti empat 
teman sekelas lainnya. la membuka buku pelajaran 
semester baru. Yang pertama matematika tingkat tinggi. Tan 
Yan membuka buku itu dan meliriknya, lalu menutup buku 
itu dengan tegas, membuka yang berikutnya, dan mulai 
belajar dengan sabar. 


Oh, apa kalian semua disini? Pada saat ini, murid terakhir 
masuk dengan tas besar di punggungnya. 


Qiu Qi mengerutkan kening: "Cui dan Yu, kamu terlambat." 


"Ini belum terlambat," Cui Heyu menggaruk kepalanya, 
"Aturannya adalah kamu bisa melapor hari ini, Lao Qiu, 
kamu terlalu serius." 


Seperti beberapa teman sekelas lainnya, Cui dan Yu lebih 
seperti mahasiswa biasa. 


Kenapa kamu membawa begitu banyak barang dengan 
kopermu? Qiu Qi melihat koper besar di belakang Cui Heyu, 
mengerutkan kening. 


Aku bawa komputer desktop Iho, hobiku, konfigurasi 
laptopnya tidak cukup. Cui Heyu berkedip pada Qiu 
Qizheng. 


Jangan mencuri soal ujian, tidak melanggar hukum 
keamanan siber, tidak mengintip rahasia negara! Qiu 
Qizheng jelas mengenal Cui Heyu dengan sangat baik, dan 
ketika dia melihatnya mengeluarkan kotak utama yang 
besar, dia segera memerintahkan, Jika tidak, saya akan 
melaporkan kepada pemimpin untuk disita. komputer Anda. 


Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku masih perlu mencuri soal 
tes. Cui Heyu memutar matanya, Apakah kamu akan 
mendapatkan skor penuh dengan mata tertutup? Siapa di 
antara kamu yang lulus aku. 


Tan Yan sedang membaca buku dengan tenang Mendengar 
ini, dia langsung menatap Cui Heyu dengan kagum. Dua 
bulan belajar keras ini membuatnya tahu bahwa itu tidak 
mudah untuk belajar, dan dia lebih mengagumi siswa 
dengan nilai bagus bahkan lebih. 


Semua orang kecuali Tan Yan mengajukan pertanyaan di 
hati mereka. Cui dan Yu hanya menyebutkan tidak mencuri 
soal ujian. Bagaimana dengan undang-undang keamanan 
siber dan rahasia negara? 


Oiu Oi terus menatap Cui Heyu. 


Tenang. Cui Heyu meletakkan komputer dan menepuk bahu 
Oiu Oizheng. 


Adapun "yakinlah, aku tidak akan melakukan hal-hal ini" 
atau "yakinlah, aku tidak akan ditemukan", hanya Cui dan 
Yu yang mengetahuinya. 


Bab 8 18 


Bab 8 Delapan belas (dua) 


Tan Yan tidak ingin tahu dan tidak suka bergaul. Setelah 
menghafal nama beberapa teman sekamar, dia 
membenamkan diri dalam pratinjau. 


Pada mata kuliah dasar boleh saja memikirkan tentang 
anatomi dan psikologi manusia, namun tidak membutuhkan 
banyak landasan pribadi, selama para pemula mau bekerja 
keras untuk mengingatnya. Namun, ia tercengang dalam 
kursus bahasa Inggris, matematika tingkat lanjut, fisika 
dasar, mekanika teoretis, pengetahuan dan pemrograman 
komputer dasar. Buku teksnya penuh dengan buku surgawi, 
dan Tan Yan tidak mengenali simbol apa pun yang 
beterbangan. 


Tidak ada waktu untuk bertukar perasaan dengan teman 
sekelas baru, Tan Yan dengan cepat mengeluarkan 
ponselnya untuk mengirim pesan ke Qiao Zhixue. Karena 
tidak nyaman untuk berbicara di asrama, dia tidak terlalu 
mengenal metode masukan Pinyin, jadi dia hanya dapat 
menggunakan masukan tulisan tangan untuk menulis 
guratan. 


Tan Yan: [Gambar] [Gambar] [Gambar] [Gambar] [Gambar] 
[Gambar] [Gambar] Kursus ini tidak akan tersedia. 


Apa yang dia katakan tidak benar, dan dia tidak bisa 
mengerti sepatah kata pun. 


Qiao Zhixue: Datanglah kepada saya saat belajar mandiri di 
malam hari untuk memberi Anda pelajaran merias wajah. 


Tan Yan hanya merasa sedikit lega sekarang. Saya 
mendengar dari orang-orang dalam kelompok penelitian 
bahwa meskipun Kamerad Xiao Qiao berusia awal tiga 
puluhan, dia sudah menjadi pembimbing doktor. Mendengar 
bahwa dia jenius, dia membolos ke perguruan tinggi pada 
usia dua belas, lulus dengan gelar doktor pada usia dua 
puluh, dan menjadi tertarik pada teknologi pertahanan pada 
usia dua puluh empat. Sejak awal studinya, dia menjadi 
menjadi puncak industri dalam dua atau tiga tahun dan 
secara khusus direkrut oleh Kementerian Teknologi dan 
Keamanan. 


Meskipun pemimpin proyek "kosong" bukanlah dia, 
kekuatan utamanya adalah Qiao Zhixue. Cadangan 
pengetahuan yang ada tidak dapat menjelaskan fenomena 
"kekosongan", dan diperlukan pemikiran yang berani dan 
terbuka. Profesor yang lebih tua cenderung memiliki 
pemikiran yang terbatas, sebaliknya, Qiao Zhixue yang 
lebih rumit dapat berpikir di luar pemikiran yang tetap. 


Justru karena ide-idenya yang berani, tim peneliti dapat 
membuat instrumen yang dapat menghambat 
berkembangnya void. 


Oiao Zhixue secara pribadi membantunya membuat 
pelajaran, dan Tan Yan masih sangat lega. 


Namun, situasi sebenarnya adalah Qiao Zhixue meletakkan 
ponselnya dan segera menelepon tutor Tan Yan untuk 
menanyakan kemana studinya maju. Setelah meninjau 
matematika sekolah menengah pertama setelah 
mendengarkan, bahasa Inggris saya paling banyak bisa 
mencapai tingkat ujian masuk sekolah menengah saat ini, 
dan kepala saya tiba-tiba menjadi besar. 


"Mengapa pembelajaran matematika sangat lambat? 
Bukankah dia memiliki yayasan sekolah menengah 
pertama?" Qiao Zhixue mengambil selebaran yang khusus 
ditulis oleh para guru untuk Tan Yan, "Pertanyaan- 
pertanyaan ini ..." 


Dia mulai bekerja keras untuk mengingat bagaimana dia 
belajar matematika di masa lalu. Sepertinya waktu saya 
kelas 2 SD, saya pinjam semua buku pelajaran adik saya 
yang sudah duduk di bangku SMA sebelah, membacanya 
sekali, dan langsung mengikuti ujian masuk ... 


Hah? Apakah hal-hal ini masih perlu diajarkan? Bukankah 
harus dilakukan setelah membacanya? Qiao Zhixue 
membalik handout, sama sekali tidak mengerti dimana Tan 
Yan tidak mengerti. 


Semakin jenius mereka, semakin kurang baik mereka 
menjadi guru, Mereka tidak akan pernah memahami 
masalah manusia fana dan ke mana harus mengajar mereka. 


Katakanlah di sini, Tan Yan merapikan tempat tidur seperti 
dulu di Administrasi Keamanan Publik, dan setelah menyapa 
setiap siswa, dia berkonsentrasi mempersiapkan pekerjaan 
rumahnya. Jika Anda tidak mengerti, tuliskan apa yang tidak 
Anda mengerti. Jika Anda bisa mengerti, Anda perlu 
mempratinjau dan melafalkan lebih sering, sehingga Anda 
dapat menghemat waktu untuk mempelajari mata pelajaran 
yang tidak Anda kuasai. 


Tan Yan adalah seorang yatim piatu, setelah bersekolah di 
sekolah menengah pertama dengan bantuan negara, ia 
tidak lagi memiliki uang untuk sekolah. Dia satu-satunya, 
dia tidak memiliki orang tua yang berharap memiliki 
seorang putra, dan dia tidak memiliki tekanan untuk belajar. 
Karena dia tidak punya uang, dia memilih jalan keluar lain. 


Oleh karena itu, meski berpendidikan SMP, bukan berarti 
Tan Yan tidak belajar. Otaknya, seperti tubuhnya, selalu 
mempertahankan kondisi termuda. Setelah dua bulan 
melengkapi, ia telah menguasai metode pembelajaran yang 
cocok untuknya. 


Dia tenggelam dalam studinya di sini, dan lima teman 
sekamar lainnya yang sangat ingin tahu tentang siswa 
pindahan tampaknya sedang mempersiapkan pekerjaan 
rumah mereka, tetapi mereka benar-benar mengobrol di 


grup. 


Lima bintang: Teman sekelas baru itu sangat lembut, saya 
duduk di sebelahnya, apakah Anda melihat jari-jarinya? Dia 
bahkan tidak memiliki kapalan, dan kulitnya lembut seolah- 
olah dia bisa memerasnya, dan dia sangat mirip tuan muda 
dari keluarga kaya. 


Standar postur militer bukanlah: Mengapa tuan muda orang 
kaya harus datang ke kelas kita? Mencari pelecehan? 


Saya sangat menantikan untuk menerbangkan pesawat: 
Saya tidak baik lagi, saya terlihat terlalu lembut, apakah 
menurut Anda saya bisa menyodok wajahnya dengan jari 
saya? Tapi aku takut menusuk wajahnya sekaligus! 


Anda dan manusia lainnya: @ , turunkan kepala Anda dan 
gulingkan "Anatomi Manusia" di bawah hidung Anda, dan 
belajarlah untuk melihat apakah Anda bisa melewatinya! 


Kebenaran dan inspirasi: Jangan membuat praduga. Ini 
bukan masalah memahami seseorang dalam semalam. 
Hanya ketika Anda berhubungan, Anda dapat memiliki 
kesan yang lebih spesifik. Menurut saya, Tan Yan adalah 
orang yang memiliki kemampuan eksekusi yang kuat dan 
memiliki rasa motivasi diri yang tinggi, Anda bisa melihat 
bahwa dia sudah menulis setengah dari catatannya. 


Standar postur militer bukanlah: @ , pemimpin regu, 
berhenti membuat masalah, dia dengan marah 
membacakan subjek ujian buku terbuka. 


Lima bintang: Saya khawatir dia bisa tumbuh menjadi 
selebriti, tetapi beberapa daging segar yang sedang dibakar 
tidak sebagus dia. 


Saya sangat menantikan untuk menerbangkan pesawat: 
orang-orang itu semua berkicau, dan gadis-gadis kecil 
menyukainya, dan guru besar tidak membungkuk, jadi 
mereka tidak akan menyukainya. Teman sekelas baru itu 
lembut dan lembut, tetapi mereka tidak keibuan, sangat 
cerah. 


Standar postur militernya bukan: Anda bisa 
merobohkannya. Dia masuk begitu lama. Selain menjawab 
beberapa pertanyaan dari pemimpin pasukan, dia menyebut 
namanya tanpa mengucapkan setengah kalimat. Saya 
hampir curiga dia telah autisme. Apa matahari. 


Er dan manusia lainnya: Bahasa Mandarinnya lumayan, tapi 
akhir-akhir ini dia dengan paksa mengoreksi aksennya. Jika 
dia tidak berbicara, dia harus takut memperlihatkan 
aksennya jika dia berbicara terlalu banyak. Saya baru saja 
merekam audio pidatonya, memasukkannya ke dalam 
perangkat lunak untuk perbandingan, dan awalnya 
menentukan tempat tinggalnya di provinsi dan kota Timur 
Laut, Mongolia Dalam, Hebei, dan Shandong. 


Lima bintang: Perangkat lunak apa yang begitu 
menakjubkan? 


Standar postur militer bukanlah: Mari kita tulis oleh dewa 
agung itu sendiri. 


Anda dan manusia lainnya: Saya telah memeriksa provinsi 
dan kota ini, dan ada 1.378 orang dengan nama yang sama, 
termasuk 213 orang berusia antara 16-20 tahun. Tunggu, 
saya masih mempersempit cakupannya. 


Kebenaran: Berapa banyak provinsi dan kota yang sudah 
Anda periksa namanya? Apakah Internet begitu 
berkembang sekarang? 


Bintang lima: Apakah Anda telah menginvasi sistem 
pendaftaran rumah tangga nasional lagi! Apa yang baru saja 
kuberitahukan padamu? ! 


Anda dan manusia lainnya: Tidak, Kementerian 
Perkeretaapian yang saya serang, sistem mereka yang rusak 
seperti saringan, dan itu lebih baik daripada sistem 
keamanan publik. 


Kebenaran: Tidak apa-apa, Anda akan menyita komputer 
seperti ini! 


Er dan manusia lainnya: Tunggu, tunggu. Baik? Nomor KTP- 
nya tidak tercatat di jaringan Kementerian Kereta Api? 
Bagaimana mungkin orang seusia ini tidak pernah naik 
kereta api? emmmm ... Coba saya lihat sistem pendaftaran 
rumah tangga lagi. 


Cui Heyu! Oiu Oi ditampar ke meja dan semua orang kaget. 
Hanya Tan Yan yang masih berkonsentrasi menulis catatan 
meditasi dan penuh perhatian, sama sekali tidak 
terpengaruh olehnya. 


Cui dan Yu dengan cepat menutup beberapa antarmuka 
yang terbuka, dan tersenyum pada Qiu Oizheng: "Pemimpin 
regu, saya memiliki lisensi pengawasan jaringan yang 
dikeluarkan oleh departemen keamanan publik. Jika Anda 
ingin menyita komputer saya, Anda harus menemukan bukti 


aktual sebelum atasan Anda. Tulis laporannya dan tunggu 
sampai sekolah bernegosiasi dengan Kementerian 
Keamanan Umum sebelum bisa disita. Komputer saya ada di 
sini. Anda bisa memeriksanya dan menemukan jejak sekecil 
apa pun. Saya akan kalah. " 


Qiu Qizheng tidak ada hubungannya dengan Cui dan Yu. 
Anak ini dijuluki Cui Daudao. Dia sudah bisa membuat 
Keributan sejak kecil. Dia sudah bertahun-tahun tidak 
mengaturnya. Ketika minatnya meningkat, dia bisa ' t 
menunggu untuk membuat lubang di langit. Ketika 
menjalankan misi setahun yang lalu, dia mengembalikan 
pedangnya dan maju ke depan, melanggar perintah, dan 
mengubah rencananya dengan cepat. Meski tugas itu 
berhasil diselesaikan pada akhirnya, ia dihukum karena 
tidak mengikuti perintah. Meski begitu, dia tetap 
menempuh jalannya sendiri dan tidak bermaksud untuk 
berubah sama sekali. 


Namun, Cui dan Yu tidak hanya pintar, mereka dapat 
mempelajari segalanya, dan kebugaran fisik mereka juga 
terbaik, mereka serba bisa, dan mereka menghancurkan 
rekan-rekan mereka dalam setiap aspek. Bakat luar biasa 
semacam inilah yang membuatnya tidak puas dengan siapa 
pun. Dia selalu bertingkah seperti "Bosku, anak kedua", dan 
dia gila untuk masuk surga. Orang seperti itu tidak tahu 
petugas seperti apa yang akan mengendalikannya di masa 
depan. 


Oiu Oizheng selalu bisa menggunakan Cui dan Yu. 


Ada bising di sini, tapi Tan Yan bergeming, dan dia tidak 
menatap Cui Heyu. 


Cui Heyu selalu sombong, dan dia masih sangat tertarik 
pada Tan Yan yang telah bergabung dengan kelas tersebut, 


dan sedang mencoba untuk menyelidiki identitasnya. 
Namun, orang seperti itu yang menarik semua perhatiannya 
sama sekali tidak memperhatikannya. 


Jenius muda yang selalu menjadi pusat kerumunan itu 
sedikit tidak puas. Dia berinisiatif untuk berjalan di depan 
Tan Yan dan menampar buku teksnya: "Apakah kamu bodoh, 
bisakah ujian open book membuang waktu?" 


Dengan telapak tangan menutupi buku, Tan Yan menatap 
Cui Heyu dan berkata dengan acuh tak acuh: "Karena kita 
bisa mengatur mata kuliah ini dan menjadikannya mata 
kuliah wajib bagi semua mahasiswa, maka layak untuk studi 
serius kita." 


"Hah? Keberadaan adalah kebenaran? Tarik ke bawah. 
Subjek seperti Xiu Ma Zhe semuanya adalah tugas politik, 
hanya hal-hal di atas meja." Cui Heyu menggelengkan 
kepalanya, "Sekolah tidak menganggapnya serius, kamu 
lebih benar. " 


Tan Yan tidak marah karena sikap Cui Heyu, di matanya 
hanya seorang anak kecil yang sedang marah. 


Tan Yan fokus pada pemikiran tentang buku teks setelah 
meninjau bab-bab pertama dari semua mata kuliah karena 
dia merasa bahwa kursus ideologis dan politik ini untuk 
membantu siswa mengoreksi sikap mereka, dan harus 
menjadi prioritas utama sebagai buku teks dasar. Ia tidak 
bisa mengatakan bahwa moralitas lebih penting daripada 
kemampuan. Bagaimanapun, seseorang dengan moral yang 
baik tetapi bakat yang pas-pasan tentu tidak akan 
memberikan banyak kontribusi bagi negara. Tapi dia telah 
berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan 
penjahat dengan IQ tinggi menimbulkan ancaman yang 


jauh lebih besar terhadap keselamatan orang dan negara 
daripada penjahat biasa. 


Saya ingin belajar. Dia tidak membantah Cui Heyu, tetapi 
hanya menjawab. Tidak ada alasan untuk membandingkan 
motivasi subjektif. Satu kalimat dapat menghilangkan 
semua alasan yang telah disiapkan Cui Heyu. 


"Kamu " 


Persis seperti yang ingin dikatakan Cui dan Yu, ponsel Tan 
Yan berdering. Itu adalah ponsel khusus yang diberikan 
kepadanya oleh Kementerian Keamanan Teknis. Ini lebih 
rahasia daripada ponsel teman sekelas. 


Dia segera menjawab telepon, dan suara Qiao Zhixue sangat 
cemas: Ada lubang di Pingxian, instrumen telah dinyalakan 
di sana, dan akan ada mobil yang datang untuk menjemput 
Anda segera, dan kami akan segera berangkat! 


"Bagus!" 


Tan Yan segera memakai sepatunya dan berjalan keluar 
pintu. Qiu Qizheng mengerutkan kening dan berkata, "Ini 
sudah jam sepuluh malam, dan akan ada jam malam. Besok 
adalah upacara pembukaan dan latihan militer. Mau kemana 
kamu? ? " 


"Seseorang akan memintaku untuk pergi." 
Tan Yan buru-buru menjatuhkan sepatah kata dan pergi. 


Setelah dia pergi, kamar tidur menjadi sangat sunyi, dan 
butuh waktu lama bagi suara keras Gin Li untuk memecah 
keheningan: "Dia ingin menginap. Apakah manajemen 
sekolah kita begitu longgar?" 


"Manajemen yang sepenuhnya tertutup, model manajemen 
yang sama dengan tentara." Yan Yongfeng berkata dengan 
malas, "Ini lebih ketat daripada saat kita di sekolah 
menengah." 


Lalu bagaimana dia keluar? Ke Hao bertanya. 


Qiu Qizheng melihat informasi di ponsel dan berkata kepada 
teman sekamar: "Instruktur Qiao mengirim pesan bahwa 
keluarnya Tan Yan malam ini terkait dengan rahasia. 
Seseorang akan datang untuk meminta Kami 
menandatangani perjanjian kerahasiaan. Saya keluar secara 
tidak teratur, dan saya akan kembali paling lambat sore 
berikutnya, jadi kita tidak bisa membicarakannya. 


Karena aku harus sering keluar, kenapa masih tinggal di 
asrama? Siapa dia? Ke Hao bingung. 


"Karena ini rahasia, organisasi tidak memiliki kewajiban 
untuk menjelaskannya kepada kami." Qiu Qizheng berkata, 
"Jangan dengar, jangan lihat, jangan penasaran, lakukan 
Saja tugasnya." 


Ya! Qin Li, Yan Yongfeng, dan Ke Hao menjawab serempak. 


Bagaimana denganmu? Qiu Qi menatap Cui Heyu, Ini adalah 
perintah. 


"Heh," Cui Heyu membalik-balik ponselnya, "Apakah kamu 
memperhatikan ponsel yang dia gunakan barusan? Apakah 
kamu ingat apa yang kita pelajari ketika kita berada di kelas 
informatika? Bagaimana tingkat keamanan ponsel itu?" 


Yan Yongfeng memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata 
dengan heran: "Kelas khusus? Ini pada level yang sama 
dengan panda raksasa!" 


"Dengan teknologi yang saya miliki sekarang, dibutuhkan 
setidaknya satu tahun untuk menguraikan ponsel itu. Ponsel 
itu memiliki sembilan lapisan perlindungan saat dihidupkan, 
dan ada banyak sekali file tersembunyi terenkripsi di 
dalamnya. Harga ponsel saja sudah cukup. puluhan juta. 
Dan dia hanya memakai sepatu dan kualitasnya buruk. 
Palsu, puluhan dolar sepasang, orang ini terlalu kontradiktif. 
"Cui Heyu menyentuh dagunya, menatap tajam pena Tan 
Yan di atas meja. 


"Kamu tidak diperbolehkan mengambil sidik jarinya, darah, 
rambut dan hal lain yang berhubungan dengan informasi 
pribadi," Qiu Qizheng menahan Cui Heyu, "kamu akan 
dikeluarkan jika mendapatkan hukuman lagi." 


Dikeluarkan, aku tidak ingin pergi ke sekolah ini sendirian, 
karena keluargaku memaksaku. Cui Heyu tidak peduli. 


Semua teman sekamar tahu bahwa keluarga Cui dan Yu 
memiliki latar belakang, tetapi tidak ada yang tahu identitas 
orang tuanya karena rahasia yang terlibat. Saya masih ingat 
bahwa Cui dan Yu diikat ke sekolah ketika mereka masih di 
sekolah dasar, dan Tan Yan adalah siswa terakhir yang 
pindah. 


"Qin Li, kunci komputernya di dalam kotakmu; Yong Feng, 
bersihkan ruangan dan hapus semua jejak yang 
ditinggalkan oleh Tan Yan, sehingga Cui dan Yu seharusnya 
tidak diizinkan untuk mengumpulkan informasi; Ke Hao 
akan mengawasinya." Qiu Qi tidak mendengarkan ketika dia 
putus asa., Mereka mengambil tindakan keras. 


Cui Heyu tidak peduli, bagaimanapun, saat dia tumbuh di 
masa depan, dia pasti akan menemukan cara untuk 
mengetahui identitas Tan Yan. 


Dalam waktu singkat, beberapa orang datang ke asrama 
mereka untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan Cui 
Heyu dengan hati-hati meninjau ketentuan perjanjian dan 
menandatanganinya dengan patuh. 


Ketika Ye Tan Yan tidak kembali ke asrama, tetapi ketika dia 
berkumpul keesokan paginya, dia sudah berdiri di lantai 
bawah di asrama, mengenakan seragam pelatihan yang 
baru dikeluarkannya, tampak seperti baru saja keluar dari 
asrama. 


Beberapa teman sekamar saling memandang dan 
menekankan keraguan mereka ke lubuk hati mereka. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Menteri Yu (benci 
besi tidak bisa membuat baja): Anda di sini untuk memilih 
anggota tim, Anda harus memiliki hubungan yang baik 
dengan rekan-rekan Anda! 


Tan 58 Yan: Menteri Yu, pertanyaan tingkat tinggi ini ... 


Menteri Yu: Jangan tanya saya, Kamerad Xiao Oiao, tolong 
jelaskan. 


Oiao Zhixue (baca buku teks sekali): Apakah Anda 
mengerti? 


Tan Yan: ... 


Oiao Zhixue: Tidak mengerti? Kemudian saya akan 
membacanya lagi, bukunya sangat jelas. 


Tan Yan: ... 


Bab 9 18 


Bab 9 Delapan belas (tiga) 


Pelatihan militer kelas khusus berbeda dari departemen lain 
di Akademi Militer Pusat, dan tempat berkumpulnya juga 
berbeda. 


Ini bukan untuk mengisolasi kelas ini, tetapi intensitas 
pelatihannya berbeda, dan siswa biasa tidak dapat 
mengikutinya. 


Instruktur latihan militer juga sudah tidak asing lagi bagi 
semua orang.Dia mengetahui kelebihan, kelebihan dan 
kekurangan masing-masing Siswa, dan dapat 
mengelompokkan mereka sesuai dengan karakteristik 
mereka, dan menyesuaikan konten pelatihan dengan 
tepat.Namun, tahun ini ada siswa pindahan yang masuk, 
padahal Kata atasan, stamina fisik Tan Yan masih bagus, tapi 
instruktur Zhou masih merasa tidak ada tempat untuk 
menempatkannya tanpa menyadarinya. 


Semua orang berbaris dalam tim. Tinggi rata-rata seluruh 
kelas adalah 185. Dengan tinggi Tan Yan 180, dia 
menduduki peringkat akhir tim. Dia yang terpendek di 
kelas. 


Ada dua orang berturut-turut. Sisi Tan Yan kosong. Dia satu 
baris sendirian, dan jumlah orang di kelas khusus ganjil. 


Berdiri dengan perhatian, istirahatlah! Instruktur Zhou 
berteriak keras, Saya yakin semua orang mengenal saya, 
jadi saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan. 
Pelatihan militer pertama di semester baru tidaklah mudah, 


kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi 
keselamatan semua orang, tetapi akan tetap ada 
kecelakaan. Orang yang tidak cukup kuat kemungkinan 
besar akan kehilangan nyawa mereka. Jika Anda ingin 
berhenti, daftar sekarang. Meskipun Anda akan diturunkan 
ke kelas normal, itu lebih baik daripada kematian ! " 


"Dalam sepuluh angka, buat keputusan!" 
"Sepuluh, Sembilan, Delapan ..." 


"Tidak ada yang akan berhenti, apakah kamu tidak 
mengenal kami selama bertahun-tahun? Lao Zhou." Sebuah 
suara malas datang dari sisi Kiri tim. 


Seorang pria muda dengan lengan di plester berdiri di 
samping Tan Yan dengan sandal dan berkedip pada 
instruktur: "Mengapa Anda tidak memberi tahu saya 
tentang pelatihan militer? Jika saya diturunkan ke kelas 
biasa, saya tidak akan sia-sia semua tahun-tahun ini." 


"Mischief!" Instruktur Zhou berjalan ke arah pemuda itu, 
"Kamu terluka. Organisasi secara khusus telah menyetujui 
kamu untuk tidak berpartisipasi dalam pelatihan. Kembali 
dan sembuh. Mengapa kamu menyelinap keluar dari rumah 
sakit lagi?" 


Pemuda itu meletakkan tangannya di topinya dan 
tersenyum: "Bukannya aku bisa dikecualikan dari pelatihan. 
Aku hanya mendorong pelatihan militerku ke tahun depan 
dan berlatih dengan mahasiswa baru berikutnya. Aku tidak 
ingin ketinggalan. Semuanya akan menerbangkan pesawat 
tempur tahun depan. Pada saat itu, saya sedang dalam 
pelatihan militer tingkat pertama yang sangat rendah, yang 
terlalu memalukan. " 


Kamu bahkan tidak berpakaian bagus. Kamu terlihat seperti 
apa, aku perintahkan kamu untuk kembali dan 
menyembuhkan lukamu! Kata Instruktur Zhou tegas. 


Kamu tidak boleh memakai sepatu latihan sebelum kakimu 
bengkak. Buka saja satu mata dan tutup satu mata. 
Pokoknya, pelatihan militer kita bukanlah pelatihan antrian. 
Masih ada satu bulan sebelum pawai inspeksi akhir. Yang 
muda kata pria itu., "Dan jika saya benar-benar berada di 
medan perang, saya tidak akan dapat segera melarikan diri 
setelah terluka. Ini juga merupakan latihan tempur yang 
sesungguhnya. Anda harus memiliki kemampuan untuk 
menghadapi semua kesulitan." 


Di balik nada acuh tak acuh itu ada rasa percaya diri yang 
kuat pada diri sendiri. 


Jika ia tidak percaya diri, ia tidak akan terluka dan akan 
sangat meminta untuk mengikuti pelatihan. Siswa ini yakin 
dapat menyelesaikan tugas pelatihan meskipun ia cedera. 


Memotong! Lebih dari separuh siswa diam-diam 
mengertakkan gigi. 


Semua orang tahu bahwa pelatihan militer ini memiliki 
persyaratan misi. Empat puluh orang di kelas dibagi menjadi 
delapan tim. Mereka menemukan "penjahat" yang 
terorganisir di hutan pelatihan dan berhasil menyelamatkan 
"sandera" dengan "bukti kriminal". Tim yang mencapai garis 
finish baris pertama menang. 


Tim yang belum berhasil tidak akan dieliminasi ke 
perguruan tinggi dan departemen biasa, tetapi akan 
mendapat hukuman tugas, tetapi siapa yang rela kalah! 


Saya awalnya berpikir bahwa Liang Xian tidak akan 
berpartisipasi kali ini, dan semua orang akan bisa sedikit 


bersantai. Saya tidak menyangka dia setengah cacat, dan 
dia masih sangat kompetitif. 


"Tidak!" Instruktur Zhou sangat keras kepala, "Perintah 
adalah perintah." 


Baiklah, kalau begitu. Liang Xian mengeluarkan ponselnya 
dari lengannya dan membuat panggilan Setelah panggilan 
itu, dia langsung menyerahkannya kepada instruktur Zhou. 


Instruktur Zhou mengangkat telepon dengan bertanya: 
"Halo? Siapa?" 


Dia tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, dia segera 
berdiri dan memberi hormat ke udara, dan suaranya menjadi 
nyaring dan kuat: "Ya, tuan, ya, tugas harus diselesaikan!" 


Setelah menutup telepon, dia memelototi Liang Xian: 
"Kembali ke tim dan perhatikan. Bahkan jika kamu terluka, 
Kamu harus berdiri seperti penjahat!" 


Ya! Liang Xian biasanya ingin memberi hormat dengan 
tangan kanannya, tetapi dia mempengaruhi lukanya, 
menyeringai kesakitan, tetapi tidak menelepon. 


Meski kakinya masih dibalut, dia berdiri tegak di samping 
Tan Yan. 


Instruktur Zhou memandang ke dua siswa bermasalah di 
baris terakhir dan khawatir. Satu terluka dan yang lainnya 
tidak pernah mengikuti pendidikan kelas khusus. Isi 
pelatihan militer masih cukup sulit. Sungguh ... 


Sepertinya dia harus menjaga tim ini dengan ekstra hati- 
hati. 


"Semua orang tahu isi misi, dan tidak akan ada pengingat 
rinci. Yang bisa Anda katakan adalah bahwa lokasi misi 
sangat asing, tidak ada peta, dan tidak jelas di mana lawan 
bersembunyi, dan setiap orang harus menghadapi 
sekelompok penjahat ganas. Adalah mungkin untuk 
merobek tiket dan menghancurkan bukti kapan saja. Anda 
harus menyelamatkan 'penopang' tanpa mengganggu 
mereka. Setelah 'penopang' dirobek atau 'bukti' 
dihancurkan, itu akan dianggap sebagai misi gagal dan 
semua orang akan dihukum. Mengerti? " 


"Memahami!" 


"Saya akan membaca daftar pengelompokan di bawah," 
Instruktur Zhou mengeluarkan pena dan kertas dari 
tangannya, "Kelompok pertama, Qiu Qizheng, Cui Heyu, Qin 
Li, Liang Xian ..." 


Ketika dia berbicara tentang orang terakhir, dia berhenti, 
melirik kolom terakhir, dan melanjutkan: "Tan Yan: kelompok 
kedua, Ke Hao..." 


Tan Yan? Liang Xian telah pulih dari luka-lukanya akhir-akhir 
ini dan tidak punya waktu untuk melihat ponselnya. Dia 
terkejut ketika mendengar nama aneh ini. 


Baru kemudian dia melihat bahwa pemuda yang berdiri di 
sampingnya bukanlah teman sekelas yang dia kenal dengan 
baik. 


Setelah membaca pengelompokan, instruktur Zhou berkata: 
"Berikut ini adalah kelompok sebagai satu kesatuan untuk 
naik ke mobil. Titik awal setiap kelompok berbeda. Setiap 
orang tidak mengetahui keberadaan kelompok lain. Mobil 
memiliki perlengkapan untuk misi ini. . Anda bisa pergi ke 
jalan. Hitung peralatan dan bertindak! " 


Ada delapan mobil yang diparkir di parkiran pintu masuk 
sekolah tanpa nomor urut, jelas siapapun yang datang lebih 
dulu bisa mendapatkan yang terbaik. Instruktur Zhou 
memberi perintah, dan semua orang segera lari ke tempat 
parkir.Hanya Liang Xian yang memakai sandal dan 
mengusap perlahan ke belakang. 


Tan Yan, yang sedang berjalan di depannya, melihat Liang 
Xian seperti ini dan berjalan ke arahnya dan bertanya, "Di 
mana kamu terluka?" 


Lengan kanan retak, kaki digigit ular berbisa dan 
bengkaknya belum hilang. Di tempat lain tidak apa-apa, 
kata Liang Xian ringan. 


Dia memicingkan mata ke teman sekelas barunya untuk 
melihat apa yang ingin dia lakukan. 


Liang Xiansheng cantik tak terduga, dan matanya lahir 
dengan kasih sayang, dan setiap pandangan tampak 
menggoda orang. 


Setelah Tan Yan mengetahui luka-lukanya, dia memeluknya 
dan dengan cepat mengikuti tim dan berlari ke mobil. 


Liang Xian: "..." 
Semua teman sekelas: "..." 


Tempat parkir tidak dekat. Ketika Tan Yan menjemput Liang 
Xian, kebanyakan orang hanya berlari sepertiga dari jarak. 
Dia mempercepat dan menyusul pasukan terdepan ketika 
dia akan tiba di tempat parkir, dan mengikuti Qiu Qizheng 
erat. 


Qiu Qizheng: "..." 


Gambar di belakangnya begitu indah sehingga dia tidak 
berani melihat ke belakang. 


Kecepatan Qiu Qizheng tidak top-notch. Mereka tiba di 
parkiran untuk kelima kalinya dan hanya menyambar van 
biasa. Kendaraan off-road pertama berhasil dihalau. 


Tapi itu lebih baik dari mobil terakhir dengan keempat 
bannya menghilang. 


Beberapa orang dengan cepat masuk ke dalam mobil Qiu Qi 
duduk di kursi pengemudi untuk menyalakan mobil, dan Tan 
Yan dengan hati-hati menempatkan Liang Xian di kursi. 


Liang Xian: "..." 


Kamu berlari sangat cepat, jika kita tidak peduli padanya, 
kita akan mengambil mobil terbaik. Cui Heyu berkata 
dengan tidak senang, Bukankah tidak apa-apa 
menunggunya perlahan setelah meraih mobil? Kendaraan 
off-road itu adalah lewat. Versi modifikasi memiliki senapan 
mesin, yang sangat dominan. " 


Dia tidak nyaman untuk berjalan, dan cederanya semakin 
parah, dan itu tidak sebanding dengan kerugiannya, jawab 
Tan Yan sederhana. 


Tidak ada yang memintanya untuk berpartisipasi dalam 
pelatihan, gumam Cui Heyu. 


Cui Heyu! Qiu Qizheng berteriak, Kita sekarang adalah satu 
tim, dan pendekatan Tan Yan benar. 


Liang Xian tidak peduli dengan kata-kata Cui dan Yu. Ada 
banyak orang yang tidak menyukainya. Cui dan Yu sangat 
tidak menyenangkan, dan mereka berdua tidak pernah 
membicarakannya sejak mereka masih muda. Dia lebih 


memperhatikan teman sekelas baru ini, menatap Tan Yan 
dengan sepasang mata bunga persik yang indah: "Tan Yan?" 


"Baik." 
Mahasiswa interim? Liang Xian bertanya lagi. 
"Iya." 


Tan Yan duduk di samping Liang Xian, mengambil tas 
berbaris dari barisan belakang dan menyerahkannya kepada 
Liang Xian. 


Jangan mensubkontrakkan dulu, buka masing-masing untuk 
melihat apa yang ada di dalamnya. Liang Xian berkata, 
Memeriksa bahan adalah yang paling dasar. Rencana harus 
dibuat di sekitar bahan dan didistribusikan kembali sesuai 
dengan karakteristik masing-masing orang ..." 


Cui Heyu dan Tan Yan membukanya sesuai dengan 
perkataan mereka. Marching bag terlihat cukup besar, tapi 
isinya dengan kapas. Setelah mengeluarkan kapas, mereka 
melihat perbekalan yang menyedihkan, tiga senjata, 100 
peluru, dan 5 tangan. Lei , tiga botol air mineral, empat roti. 


Apakah itu hanya sesuatu? Cui dan Yu berkata dengan 
hampa, Waktu pelatihan militer kita adalah satu bulan 


Ini berarti kita dapat menemukan makanan secara lokal. Air 
mineral dan roti adalah makanan darurat. Kita tidak bisa 
mengeluarkannya sampai saat darurat. "Liang Xian tidak 
menunjukkan ekspresi yang tidak terduga." Jika 'penjahat' 
itu sangat kejam , maka senjata ini juga. Jika tidak cukup, 
kita juga harus mempertimbangkan untuk berkemah. Jika 
kita menyelinap secara diam-diam, seragam kamuflase di 
tubuh kita agak salah, dan kondisinya cukup sulit..." 


Lalu apa yang harus saya lakukan? Qiu Qizheng bertanya. 


Pantau, kemana tujuan kita? Berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk sampai? Tanya Liang Xian. 


"Navigasi di dalam pesawat ditampilkan di selatan Kota B, 
dan perjalanannya tiga jam lagi." 


Selatan? Tan Yan menoleh dan melirik ke peta.Tujuan 
mereka sangat dekat dengan Ping County. 


Tampaknya organisasi sudah mempertimbangkan 
kemunculan tiba-tiba dari masalah 'kosong' sebelum 
mengatur pelatihan militer, dan Tan Yan merasa lega ketika 
dia menyebutkannya bersama. 


Saya ingat ada sebuah kabupaten kecil di dekat sini, kami 
tidak pergi langsung ke tujuan, kami berbelok ke kabupaten 
ini dulu. Liang Xian mengatakan itu adalah Kabupaten Ping. 


"Kenapa? Waktu tidak menunggu siapa pun, kita terlambat 
satu langkah untuk yang lain." Cui Heyu tidak setuju. 


Untuk mempersiapkan perbekalan, setidaknya untuk masuk 
ke pakaian orang biasa, kata Liang Xian, ini pasti tidak 
cukup. Tas marsnya besar sekali, kami tidak akan membawa 
kapas untuk melaksanakan tugas. Dan alangkah cemas, 
yang terakhir satu Saya harus menemukan cara untuk 
memasang ban. Saya tidak tahu apakah sekolah telah 
menyiapkan ban untuk mereka. " 


Dia tampak sedikit lelah, setelah berbicara, dia bersandar 
pada Tan Yan dan menutup matanya untuk merilekskan 
tubuhnya. 


Kabupaten Ping ... Tan Yan sedikit merindukannya. Dia tidak 
pernah meninggalkan kota kabupaten kecil itu. Ketika dia 


datang ke Kota B dengan Menteri Yu, dia pikir dia tidak akan 
pernah kembali. 


Jika ada terlalu banyak orang yang mengenalnya, bahkan 
jika mereka menjadi lebih muda, mereka mungkin ditanyai 
apakah mereka yang lebih muda dari Petugas Tan. 


Petugas polisi Tan dari Kabupaten Ping telah dimakamkan 
atas nama kematian karena terlalu banyak bekerja. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Saya 
dipeluk putri keluarga saya begitu Ben Gong keluar. Datang, 
datanglah, penulis, jika Anda datang, saya pasti tidak akan 
membunuh Anda. 


Tan Yan: Diam, jujur, kamu terluka! 


Bab 10 18 


Bab 10 Delapan belas (empat) 


Tan Yan harus menemukan alasan untuk tidak turun dari 
mobil, berpikir dengan tenang. Begitu sampai di Pingxian, 
dia kemungkinan besar akan dikenali sebagai mirip Tan Yan. 
Dengan membandingkan nama keduanya, dengan kelihaian 
para siswa ini, dia akan segera bisa mengetahuinya. 


Tidak perlu menjaga kerahasiaan calon rekan seperjuangan 
Tan Yan, tapi sekarang mereka hanya teman sekelas 
biasa.Tan Yan belum menentukan siapa dari orang-orang ini 
yang bisa bertarung bersamanya dan tidak bisa diekspos. 


Turun dari mobil dan beli barang, apa kamu punya uang? 
Cui Heyu terus menjaga ritme melawan Liang Xian. 


Pelatihan militer tidak diperbolehkan membawa barang 
pribadi. Mereka hanya memakai seragam kamuflase dan 
turun ke bawah. Tidak boleh ada uang untuk itu. Sekarang 
waktunya sudah sempit, tidak bijaksana mencari uang dari 
pekerjaan. 


"Saya hanya perlu meminjam komputer untuk masuk ke 
rekening bank online saya," Liang Xianbai melirik Cui Heyu, 
"Bisakah Anda tidak membawa pikiran Anda jika Anda tidak 
dapat membawa barang-barang pribadi? Pengetahuan 
teoretisnya bagus, tapi sayangnya Anda tidak akan berpikir 
di luar kotak. " 


Cui Heyu mendengarkan Liang Xian mengejek dirinya 
sendiri lagi, melompat dengan amarah dan ingin 
memukulnya. Dia dipeluk erat oleh Qin Li yang duduk di 


sebelahnya. Qin Li berkata dengan serius: "Baru saja 
pemimpin regu memberi saya tugas untuk melarangmu 
melawan Liang Xian. berdiri. " 


Cui dan Yu sangat marah sampai dada mereka 
membengkak: "Bagaimana Lao Zhou berkelompok, dan 
mengumpulkan semua orang yang berantakan." 


"Itu masuk akal," Liang Xian menganalisis, "aku telah 
berselisih denganmu. Lao Zhou berharap bahwa kita akan 
meningkatkan hubungan kita melalui misi ini, setidaknya 
untuk tidak bertarung ketika kita bertemu; pemimpin 
pasukan sangat bergengsi dan dapat mengendalikanmu Itu 
dapat mencegah pertikaian pada saat-saat Kritis; Nilai 
kekuatan tinggi Qin Li dapat menutupi kurangnya kekuatan 
tempur Saya terluka; Saya memiliki kemampuan terkuat 
untuk merespons di tempat, dan dapat mengubah rencana 
Kapan saja sesuai dengan kinerja dari pendatang baru, 
sehingga pendatang baru dapat berintegrasi ke dalam grup 
secepat mungkin. Benar, Tan Yan. " 


Kalimat terakhir ditujukan kepada Tan Yan. Setelah 
mengatakan ini, dia duduk tegak, matanya yang persik 
tertuju pada Tan Yan. 


"Meskipun saya tidak tahu bagaimana saya menjadi murid 
pindahan, saya tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal 
bodoh. Tidak mungkin membunuh seseorang tanpa 
kemampuan apa pun. Barusan dari kecepatan lari setelah 
Anda menjemput saya, Anda dapat melihat bahwa daya 
ledak Anda sangat kuat. Anda tampaknya memiliki 
kekuatan fisik yang berbeda dari penampilan Anda. Kami 
adalah kolektif berikutnya, setidaknya Anda harus memberi 
tahu saya apa yang Anda kuasai, apa yang dapat Anda 
lakukan, dan apa yang tidak dapat Anda lakukan . Kata 
Liang Xian. 


Apa yang Anda kuasai? Tan Yan teringat evaluasi rekan- 
rekannya, Menteri Yu dan yang lainnya, menelan kembali 
kata "oke" ke dalam perutnya, dan mencoba mengeluarkan 
beberapa kata: "pikiran buruk, eksekusi yang kuat, dan 
ketekunan." 


Eksekusi yang kuat sangat bagus. Saya pikir orang-orang 
yang pintar tetapi bertindak sewenang-wenang dan 
melaksanakan perintah tanpa menanyakan alasan adalah 
tentara yang baik. Liang Xian merasa puas dengan jawaban 
Tan Yan dan menstimulasi Cui Heyu. 


Saat Cui dan Yu hendak marah, Qiu Qizheng, yang sedang 
mengemudi di depannya, tiba-tiba berkata, "Heyu, kamu 
akan membuat prestasi jika kamu tidak yakin. Kekuatan 
tidak terucap. Setidaknya di benak semua orang. , Liang 
Xian memang sangat kuat. " 


Cui Heyu tiba-tiba putus asa, dan didorong kembali ke 
kursinya oleh Qin Li, memalingkan kepalanya dari melihat 
Liang Xian. 


Setelah memasuki Pingxian, setiap orang harus cepat, 
berpisah, membeli sesuai dengan apa yang saya katakan, 
dan kembali ke mobil dalam waktu 20 menit sebanyak 
mungkin. Liang Xian segera menugaskan tugas kepada 
semua orang. 


Aku tidak akan ke Ping County, aku akan membantumu 
melihat mobil. Tan Yan mengerutkan kening memikirkan 
tentang kembang api yang ditugaskan padanya, dan 
langsung menolak Liang Xian. 


Dari segi material, selain membeli pakaian dan makanan 
yang mudah dibawa, Liang Xian memiliki sisa untuk 
meningkatkan kekuatan tempurnya, ia ingin membuat 
beberapa bom tanah liat sederhana. Sekalipun bom zha 


tanah ini tidak sekuat senjata hardcover, mereka masih 
sangat berguna bila diperlukan. 


Jika itu adalah sesuatu yang lain, Tan Yan mengangkat 
kerahnya, menundukkan kepalanya, dan mencari toko yang 
tidak dikenalnya. Mungkin dia masih akan bingung. Tetapi 
toko kembang api adalah salah satu tempat yang harus dia 
periksa pada hari libur dan puncak pernikahan, dan semua 
orang mulai dari bos hingga pekerja sewaan mengenalnya. 
Ada beberapa pedagang tanpa izin yang menjual kembang 
api dan petasan yang hanya bisa mengenali Tan Yan dari 
punggungnya. Seringkali ia mengenakan pakaian santai 
dan topi sebelum muncul di perempatan. Penjual ini mulai 
membersihkan kiosnya dan melarikan diri. 


Tan Yan bisa menjamin, apalagi semakin muda, meski 
berubah menjadi abu, vendor ini akan mengenali diri 
mereka sendiri. 


Anda tidak boleh turun dari bus. 
Ini disebut eksekusi kuat? Liang Xian mengangkat alisnya. 


Saya punya alasan mengapa saya tidak bisa 
mengatakannya, Kata Tan Yan sederhana. 


"Ayo pergi," Liang Xian tidak bertanya lebih jauh, "Qin Li 
dan monitor pergi untuk membeli, kedua orang itu berbagi 
poin, dan kecepatannya akan lebih cepat." 


Oiu Oizheng dan ketiganya telah lama mengetahui bahwa 
Tan Yan penuh keraguan dan telah menandatangani 
perjanjian kerahasiaan. Tentu, mereka tidak akan 
mengajukan pertanyaan. Mereka semua diam-diam 
mengambil alih tugas. 


Qiu Qizheng pergi ke Ping County, mereka bertiga berlari 
keluar dari mobil untuk membeli barang-barang. Liang Xian 
dan Tan Yan, yang setengah cacat, duduk di dalam mobil. 


Apa kamu dari Pingxian? Apa kamu takut bertemu dengan 
orang yang kamu kenal saat memasuki kota? Liang Xian 
tiba-tiba bertanya di lingkungan yang sepi. 


Tanggapan Tan Yan diam. 


Ketika dia belajar matematika, fisika dan kimia di pangkalan 
rahasia, dia menerima beberapa pelatihan kerahasiaan. 
Personel intelijen profesional sering mengajukan pertanyaan 
seperti "Kamu adalah polisi Pingxian, Tan Yan", "Mengapa 
kamu tidak menjadi tua", dan "Rahasia apa yang kamu 
sembunyikan?" Ketika dia tenggelam dalam pertanyaan 
atau menghafal kata-kata. Awalnya dia akan sedikit terkejut, 
tetapi sekarang dia harus bisa terus menulis esai tanpa 
ekspresi setelah ditanyai. 


Tanpa melihat petunjuk apa pun di ekspresinya, Liang Xian 
tersenyum: "Pelatihan kerahasiaan telah dilakukan dengan 
baik. Dari sudut pandang ini, kekuatan eksekutif memang 
sangat kuat." 


Satu bulan pelatihan militer memungkinkan Tan Yan untuk 
sementara mengesampingkan pelajaran teori dan 
berkonsentrasi mengamati teman-teman sekelasnya yang 
baru. 


Liang Xian memiliki pendapat tentang pengelompokan 
mereka, tetapi Tan Yan memiliki pendapat yang berbeda. 


Para atasan membagi mereka berlima menjadi satu 
kelompok.Tentunya, mereka memilih orang-orang yang 
menurut mereka paling cocok untuk mengikutinya ke dalam 
"kekosongan". 


Liang Xian cerdas dan memiliki pandangan keseluruhan 
tentang situasinya, dan memiliki kemampuan beradaptasi 
yang kuat.Ketika empat orang menghadapi bahaya yang 
sama, Liang Xian memiliki tingkat kelangsungan hidup 
tertinggi. Cui Heyu bangga tetapi terampil. Dia adalah 
peretas terkenal di usia muda. Dia telah bekerja sama 
dengan departemen intelijen untuk menyelesaikan 
beberapa tugas. Di antara teman sekelas, Qiao Zhixue 
adalah yang paling optimis tentang Cui Heyu. Dia pikir dia 
bisa mengumpulkan lebih banyak informasi berguna ketika 
dia memasuki "lubang". informasi. Qin Li, seperti yang 
dikatakan Liang Xian, memiliki kekuatan alami yang besar, 
tingkat pertarungan yang tinggi, dan eksekusi yang kuat, 
dia adalah seorang pejuang yang sangat baik. Qiu Qizheng 
tampaknya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi 
dia memiliki kohesi yang kuat, dapat berperan dalam 
menstabilkan hati orang-orang di saat krisis, dan merupakan 
bibit kepemimpinan yang langka. 


Mereka berempat adalah pilar masa depan negara. Anak 
muda yang penuh semangat dan vitalitas. Namun, pada 
pukul delapan atau sembilan pagi, mereka harus mengikuti 
petualangannya masing-masing. Tan Yan sangat enggan 
untuk menyerah . 


Di mata generasi mereka, semua boneka ingin masuk 
universitas dan menjadi ilmuwan! 


Dia selalu senang dan marah, bahkan jika ada gejolak 
emosi, perubahan ekspresinya sangat kecil. Namun, Liang 
Xian adalah yang terbaik dalam mengamati ekspresi mikro 
orang lain, dan segera melihat emosi seperti "menghargai 
bakat", "menghargai", "peduli", dan "memanjakan" di mata 
Tan Yan. 


Liang Xian: "..." 


Aku tidak bermaksud untuk bertanya lagi, tapi sorot 
matamu benar-benar membuatku tidak senang. Liang Xian 
mengertakkan gigi dan meraih kerah Tan Yan dan berkata, 
Aku masih butuh belas kasihanmu? 


Liang Xian bergidik setelah mengucapkan kata "kasihan" 
dan merasa jijik. Memikirkan kembali pelukan putri 
sebelumnya, dia merasa lebih buruk. 


Setelah kehilangan kesabaran untuk waktu yang singkat, 
Liang Xiansong melepaskan Tan Yan dan bersandar dengan 
malas, seolah tanpa sengaja bertanya, "Berapa umurmu 
tahun ini?" 


Ma 18." 


"Kedengarannya agak ragu-ragu tentang usia Anda. 
Manajemen ekspresi Anda sangat baik, dan sulit bagi orang 
untuk melihat emosi Anda. Anak berusia 18 tahun dapat 
membuat Anda sangat fluktuatif secara emosional, 
tampaknya cukup mengejutkan Anda. "Liang Xian Menatap 
kulit lembut Tan Yan, dia mengulurkan tangannya dan 
menjentikkannya," Ada juga bayi gendut, kamu masih di 
bawah umur, adik kecil. " 


Tan Yan: "..." 


Kali ini aku benar-benar tidak tahan, dia menatap Liang Xian 
dengan ekspresi marah. 


Apa ini marah? "Liang Xian mencibir," Dorongan muda 
seperti itu tidak cukup. Menurut sistem pendidikan hukum 
negara, setiap siswa di perguruan tinggi harus berusia tepat 
18 tahun, tetapi semua orang di kelas kami kecuali Anda 
adalah Pada usia 19 tahun, apakah Anda tahu di mana Anda 
tahun ini? " 


Dia tidak membutuhkan jawaban Tan Yan, dan dia berkata, 
"Ada 100 orang yang diterima di kelas khusus pada 
awalnya. Kami semua belajar dari taman kanak-kanak 
bersama-sama, dan kami saling mengetahui kekuatan satu 
sama lain dengan sangat baik. Ketika saya mendengarnya di 
sana masih satu tahun lagi. Selama pelatihan khusus, tidak 
ada yang merasa akan tertinggal, tetapi 60% dari mereka 
masih tertinggal. Ada yang kuliah di fakultas umum 
akademi militer, ada yang kuliah sosial, dan beberapa masih 
melakukan konseling psikologis. Kembali normal. " 


"Kami berpencar untuk melakukan tugas dengan elite 
sungguhan," Liang Xian tersenyum pahit, "Ini magang. 
Semua orang merasa bahwa mereka tidak kalah dari 
petarung aktif dan bekerja sangat keras untuk tampil, tapi 
nyatanya, kami benar-benar tidak. kehilangan kemampuan. 
Array. Tapi..." 


Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tan Yan 
memeluknya dan menempelkan kepalanya ke dadanya. 


Sebelum Liang Xian sempat berjuang, ia mendengar Tan Yan 
berkata: "Kematian itu mengerikan. Tidak perlu berpegang 
pada perasaan bahwa kamu tidak takut. Tidak apa-apa 
untuk takut mati dan tidak malu." 


Bagaimana kamu tahu? Liang Xian sebenarnya tidak berniat 
untuk mengatakan lebih banyak, hanya ingin memberitahu 
Tan Yan bahwa dia bisa masuk ke kelas ini tanpa pandai 
dalam hal itu. Dia ingin mengamati reaksi Tan Yan melalui 
kejadian ini, tapi dia tidak menyangka bisa diamati sendiri. 


"Arahkan senjatanya ke sasaran, kamu bisa dengan mudah 
menarik pelatuknya, tetapi jika kamu menghadapi 
seseorang, kamu akan ragu-ragu meskipun kamu tahu 
bahwa lawannya adalah orang yang ganas. Kematian itu 


mengerikan. Kamu tidak perlu membiasakan diri untuk itu. 
itu. Belajarlah untuk menahan rasa takutmu. "Tan Yan 
melanjutkan. 


"Aku tahu maksudmu," Liang Xian mendorong orang itu 
menjauh, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Tan 
Yan, "Kamu pasti kagum pada hidup, maksudmu ini? Semua 
orang tahu yang sebenarnya, aku bisa berbicara lebih baik 
darimu." 


Yah, selama kamu mengerti, kamu akan keluar. Tan Yan 
menatap Liang Xian dengan saksama dengan ekspresi pria 
yang akan datang . 


Liang Xian diam-diam memalingkan wajahnya dan berhenti 
menatap Tan Yan. 


Dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk memilih orang. 


Saat kamu belajar mengatasinya, aku akan memberitahumu 
rahasianya, kata Tan Yan. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Izinkan 
saya memberi tahu Anda bahwa saya curiga bahwa anak ini 
baru berusia lima belas atau enam belas tahun, kartu 
identitasnya yang berusia 18 tahun itu palsu! 


Cui Heyu: Prestasi akademisnya membuatku curiga bahwa 
usianya baru 10 tahun, lebih buruk dari Qin Li 


Qin Li: Duduk dan berbaring dengan pistol (:) _ 


Tan Yan (hati terdalam): Ai, boneka-boneka ini sangat baik, 
mereka adalah kehidupan para ilmuwan, enggan 
membiarkan mereka menderita bersamaku. 


10 


Bab 1118 


Bab 11 Delapan Belas (Lima) 


Benarkah? Liang Xian menjawab dengan ringan. 


Dia sangat tertarik dengan rahasia Tan Yan yang 
tersembunyi, tapi dia ingin mencari tahu lebih banyak 
sendiri, daripada langsung mengaku kepada orang lain. Itu 
akan kehilangan banyak kesenangan. 


Secara umum kelompok siswa ini baru remaja tahap 2. Cara 
pandang memiliki garis besar dasar, tetapi belum sempurna. 
Sebagai orang dewasa, saya merasa memiliki kemungkinan 
yang tidak terbatas, dan saya tidak akan benar-benar 
tumbuh tanpa kemunduran. 


Liang Xian mungkin tumbuh lebih cepat dari yang lain, 
tetapi hanya sedikit lebih cepat. 


Setiap kelompok usia memiliki karakteristiknya sendiri, dan 
Menteri Yu juga menyukai semangat dan darah di hati para 
siswa ini. Dalam menghadapi tantangan yang tidak 
diketahui, orang muda selalu lebih berani daripada orang 
dewasa, dan pandai dalam belajar dan menyerap, dan tidak 
akan dibatasi oleh kebiasaan perilaku dan pengalaman yang 
melekat. 


Setelah hanya menghabiskan satu hari dengan teman 
sekelasnya, Tan Yan lambat laun mulai mengerti apa yang 
dikatakan Menteri. 


Memang, yang dia butuhkan adalah sekelompok teman 
seperti itu. 


Karena dia menyayangi mereka, dia harus memberikan 
teladan yang baik, mengajari mereka semua yang dia 
ketahui tanpa syarat, dan melakukan yang terbaik untuk 
melindungi mereka dalam kemampuannya sendiri sampai 
orang-orang muda ini dapat berdiri sendiri. 


Ini adalah tugas yang harus diselesaikan oleh seorang 
penerus sosialis yang "lahir di bawah bendera merah dan 
tumbuh di angin musim semi" pada saat-saat terakhir 
pekerjaannya. Paruh pertama hidupnya tidak akan 
menyisihkan upaya untuk melindungi kepentingan rakyat, 
dan Sisa hidupnya akan diberikan kepada kaum 
muda.Dengan demikian obor diturunkan dari generasi ke 
generasi, dan semangat kebangsaan diturunkan dengan 
cara demikian. 


Setelah mengajar anak-anak muda ini, dia benar-benar bisa 
pensiun dengan ketenangan pikiran. 


Tan Yan tersenyum penuh arti Selama bertahun-tahun, dia 
tidak pernah berharap seperti sekarang. 


Tak heran semua orang menyukai anak muda, karena 
mereka mewakili masa depan. 


Tan Yan memegang tangan Liang Xian dan menatapnya 
dengan mata penuh perhatian, matanya penuh kelembutan. 


Liang Xian: "..." 


"Aku akan melindungimu." Tan Yan berkata dengan 
sungguh-sungguh, "Jangan takut mati, karena denganku, 
kamu tidak akan pernah mati dulu." 


Liang Xian: "..." 


Percayalah. Tan Yan berusaha sekuat tenaga untuk 
menunjukkan ekspresi yang baik hati seperti seorang tetua. 


Tiba-tiba saya menyadari bahwa Menteri Yu selalu suka 
tersenyum pada ibunya, karena anak muda mau 
bertoleransi! 


Liang Xian: "... lepaskan ..." 


Bagaimana topiknya bisa sampai ke titik ini? Dia 
merenungkan percakapan yang baru saja dia buat berkali- 
kali, dan dia merasa bahwa arah ini cukup aneh. Apa yang 
dipikirkan Tan Yan? 


Suasana di dalam mobil berlanjut ketika Tan Yan merasa 
hangat dan Liang Xian merasa aneh dan malu hingga Oiu 
Oizheng dan ketiganya kembali.Mereka berlari kencang 
sepanjang jalan, dan mereka sudah kehabisan nafas. 


Peta menunjukkan bahwa kita akan sampai di tujuan selama 
satu jam. Kita hanya memanfaatkan waktu ini untuk 
berganti pakaian dan membuat bom tanah liat. Qiu Oizheng 
sendiri dengan cepat berganti pakaian, meletakkan semua 
barang di belakang, dan duduk di kursi pengemudi. 
Nyalakan mobil. 


Apa yang kalian berdua lakukan? Cui Heyu sangat sensitif 
dengan suasana aneh di dalam mobil. 


Tan Yan mengalihkan pandangannya ke Cui Heyu, masih 
dengan tatapan lembut di matanya. Liang Xianyi tidak bisa 
melihatnya dengan benar, dan dengan cepat menekan 
kepala Tan Yan dengan tangan kirinya, "Diam, kamu!" 


Tan Yan: "..." 


Dia menatap Liang Xian, agak bingung. Wajah muda itu 
sedikit bingung saat ini, seolah-olah orang yang salah 
adalah Liang Xian. Jadi sepasang kulit yang bagus benar- 
benar sangat murah, siapa yang tahu berapa banyak 
merinding yang dikatakan orang ini barusan. 


Liang Xian merasa bahwa tingkah laku Tan Yan seharusnya 
merupakan gangguan kognisi diri. Seringkali ada orang 
yang membayangkan dirinya kuat dan tenang. Jika 
gejalanya ringan, mereka terlalu narsistik, tetapi jika serius, 
mereka menjadi paranoid. Selain itu, begitu kenyataan 
sangat tidak sesuai dengan persepsi diri, rasa kesenjangan 
sangat mudah menyebabkan skizofrenia. 


Menurut pengamatan Liang Xian, Tan Yan seharusnya hanya 
pada tahap awal, dan konseling psikologis yang tepat waktu 
dapat dikurangi. 


Tapi sekarang dalam pelatihan militer, dia tidak bisa 
membiarkan Tan Yan menunjukkan bahwa siswa lain 
kehilangan kepercayaan padanya. Begitu mata simpatik dari 
tiga lainnya merangsang sarafnya, dan isi dari pelatihan 
militer sulit, situasi Tan Yan sangat sulit. cenderung 
memburuk. 


Lebih baik hanya mengetahui rahasia ini. 


Setelah dengan cepat menganalisis status guo, Liang Xian 
segera membuat keputusan bahwa dia ingin menenangkan 
emosi Tan Yan dan menyembunyikan kejadian itu dari 
mereka bertiga. 


Jadi dia segera melepaskannya, menyandarkan kepalanya 
pada Tan Yan dengan ekspresi lemah, dan berkata: "Saya 
terluka sekarang. Saya tidak dapat melakukan banyak hal. 
Saya membutuhkan perlindungan pribadi. Apakah Anda 
menyukainya?" 


Tidak masalah. Tan Yan memusatkan perhatiannya pada 
Liang Xian Murid yang harus menyelesaikan tugas dengan 
luka adalah anak yang baik, dan dia akan melindungi Liang 
Xian. 


Cui dan Yu mengertakkan gigi: "Tidak ada yang ingin kamu 
berperang dengan luka-lukamu. Apakah kamu ingin 
menyiksa siswa lain jika kamu ingin melecehkan mereka?" 


"Kami bersedia untuk bertarung satu sama lain," Liang Xian 
memegang lengan Tan Yan lebih erat, "Bisakah kamu 
mengaturnya." 


"Kami masih belum mengerti kekuatan Tan Yan, sebaiknya 
kau memberkatinya untuk melindungimu! Saat pelatihan 
militer selesai, aku harus menghajarmu!" Cui Heyu 
mengayunkan tinjunya dengan ganas. 


Ketika dia membanting tinjunya ke depan Tan Yan, 
seseorang meraih pergelangan tangannya dan memasukkan 
stoples ke telapak tangannya. 


Pegang dengan mantap. Tan Yan berbisik, Saya mengikat 
kepala korek api ke sekering petasan, dan memasangnya ke 
kotak korek api, dan itu menyalakan sekring dengan sedikit 
gerakan. Sangat nyaman digunakan, tidak diperlukan 
penyalaan tambahan , tapi itu lebih berbahaya, kamu harus 
memegangnya dengan mantap. " 


Tepat ketika Liang Xian bertengkar dengan Cui Heyu, Tan 
Yan sudah membuat lima bom Zha dengan satu tangan. 


Kamu melakukannya terlalu cepat. Cui Heyu sedikit 
terkejut. 


Dia tidak meragukan kemampuan Tan Yan untuk membuat 
bom zha aslijJika dia tidak memiliki keterampilan ini, dia 


masih di sekolah militer, dan organisasi tidak bisa begitu 
bingung sehingga dia bisa memeras orang yang tidak 
berharga. Tapi pada kecepatan ini, masih dengan satu 
tangan Dia melihat arlojinya, ya, baru dua menit berlalu. 


Dalam dua menit, obat huo dalam kembang api dan petasan 
harus dikeluarkan, dan mulut toples harus diproses. Alat 
pengapian yang nyaman juga dirancang, dan lima di 
antaranya dibuat. Cui dan Yu tidak bisa membantu tetapi 
curiga bahwa Tan Yan dipaksa untuk mempercepat waktu 
sekarang. 


Qin Li, yang bekerja keras dengan dua tangan untuk 
membuat bom zha asli di sana, tidak menyelesaikan salah 
satunya ... 


Liang Xian juga merasa itu terlalu cepat, dan dia mungkin 
tidak terlalu cepat untuk menembak secara langsung. 


Tan Yan ... Tan Yan tidak berbicara, dan membuat satu sama 
lain di depan mereka Cui Heyu dan Liang Xian menggosok 
mata mereka, selalu merasa bahwa keajaiban mungkin telah 
terjadi di depan mata mereka. 


Setiap langkah Tan Yan tidak ada masalah, tapi masalahnya 
adalah materialnya. Misalnya, kemasan petasan sulit 
dibuka. Tan Yan sepertinya hanya menggunakan kuku, dan 
obat huo di dalamnya sudah masuk ke dalam toples dengan 
patuh. Cui dan Yu mengambil kemasan di tanah dan 
melihatnya. Mata telanjang bisa ' Saya tidak melihat 
bubuknya sama sekali, dan tidak ada jejak residu., Ini sama 
sekali tidak sesuai dengan hukum fisika. 


Apa yang kamu lakukan? Liang Xian melihat bahwa dia 
tidak menggunakan alat apapun, dan dia dapat dengan 
mudah melakukannya dengan kukunya di mana-mana, 


sangat kontras dengan Qin Li, yang bekerja keras dengan 
pisau tentara Swiss di sisi yang berlawanan. 


Kukumu telah dimodifikasi secara khusus? Liang Xian 
meraih jarinya dan melihat berulang kali. Tidak ada apa- 
apa. Tan Yan sama sekali tidak meninggalkan kukunya, dan 
mereka dipangkas dengan sangat rapi. 


Hal yang paling luar biasa adalah Tan Yan sendiri tidak 
merasa telah melakukan hal-hal yang mengejutkan: "Tidak, 
saya telah bekerja cepat sejak saya masih kecil." 


Liang Xian: "..." 


Oke, aku yakin kamu bisa melindungi Liang Xian. Cui Heyu 
berbalik dan mengganti bajunya tanpa ekspresi. la juga 
menepuk Qin Li. Kamu harus mengganti bajumu secepat 
mungkin. Ada speed driver tiga kali di sisi berlawanan. Itu. " 


Qin Li menatap produk setengah jadi yang belum jadi di 
depannya, lalu melihat ke tujuh atau delapan bom zha 
tanah di sekitar Tan Yan, dan dengan tegas meletakkan 
pekerjaan di tangannya dan mengganti pakaiannya. 


Mereka seharusnya bekerja keras untuk membuat bom zha, 
tetapi dengan tiga kecepatan Tan Yan, mereka 
menyelesaikan tugas itu dalam waktu kurang dari sepuluh 
menit. 


Setelah Tan Yan memisahkan zha, dia menyeka tangannya 
dengan handuk basah, mengganti pakaiannya, dan pergi 
membantu Liang Xian mengganti pakaiannya. 


Lengan Liang Xian masih diplester, dan pakaiannya tidak 
terlalu bagus untuk dikenakan, Jaket kamuflase awalnya 
menutupi bahunya. Tan Yan dengan hati-hati melepaskan 
perbannya terlebih dahulu, dan dengan lembut 


membantunya membuka pakaian Setelah ganti baju, Liang 
Xian menatap tangannya dengan aneh. 


Tan Yan, yang telah berubah menjadi layanan regulernya, 
tampak lebih hijau, dengan wajah yang lembut sebagai 
siswa sekolah menengah, tetapi ekspresinya masih sangat 
serius dan berhati-hati, dan dia terlihat sangat kasar. 


Liang Xian lebih seperti seorang tuan muda yang sombong, 
dari awal sampai akhir, dia memiliki nafas yang superior. 
Duduk bersamanya, Tan Yan lebih seperti anak buku 
pangeran kuno. 


"Saya tidak percaya bahwa dunia ini memiliki kekuatan 
super," kata Cui Heyu tiba-tiba, "Anda pasti telah 
menyembunyikan beberapa alat di tangan Anda, dan Anda 
sangat ahli dalam membuat bom zha dari tanah." 


Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa dia baru saja 
melihatnya dengan matanya sendiri. 


Aku tidak pandai melakukannya, aku pernah melihatnya 
sebelumnya. Tan Yan menjelaskan dengan suara rendah. 


Setiap tahun, dia bisa mencari semua jenis bom zha asli, 
ada yang radikal yang ingin koran, ada juga anak beruang 
yang memiliki kemampuan tangan yang sangat kuat setelah 
belajar kimia, semua jenis orang, semua jenis zha asli yang 
kaya. imajinasi, bom. Tan Yan telah membongkar masing- 
masing dan memahami strukturnya, jadi dia akan berhasil. 


Adapun kenapa dia cepat, Tan Yan tidak tahu, lagipula dia 
cepat. 


Di dunia ini, tidak mungkin memiliki kekuatan super. Dia 
tidak bisa terbang, dia juga tidak bisa memakai topeng di 


wajahnya. Hanya dalam "kekosongan" dia bisa memiliki 
kekuatan khusus. Tan Yan selalu berpikir begitu. 


Empat orang lainnya terdiam, dan semakin banyak 
keraguan pada siswa baru.Mereka sepertinya mengerti 
mengapa orang ini dapat bergabung dengan kelas. 


Ini bukan latar belakang, tetapi dia sendiri memiliki 
kekuatan dan rahasia yang cukup. 


"Ini sangat sederhana, aku bisa mengajarimu." 


Tan Yan sudah memutuskan untuk menjadi seorang life 
mentor, tentunya dia tidak akan pelit. Dia meraih tangan Kiri 
Liang Xian yang utuh dan berencana untuk mengajarinya 
bergandengan tangan. 


Tusuk seperti ini dulu, dan paku akan meluncur ke bawah, 
dan kemasannya akan mudah terkelupas. Kata Tan Yan 
sambil mengajari Liang Xian. 


Liang Xian mendengar bahwa kemasan petasan masih utuh. 
Hah? Tan Yan tampak linglung, Kok bisa? 

Cui Heyu: "..." 

Qin Li: "..." 

Qiu Oizheng: "..." 


Dalam suasana yang sangat memalukan, hanya Liang Xian 
yang mengulurkan tangannya untuk menggosok rambut 
lembut Tan Yan, dan menghibur: "Tidak apa-apa, bukan 
karena kamu tidak mengajar dengan baik, itu karena saya 
terluka dan kemampuan belajar saya buruk. Mari selesaikan 


tugas dulu, dan bicarakan hal-hal yang akan kita pelajari 
nanti. " 


Pertama-tama hibur orang-orang, dan kemudian pelajari hal- 
hal aneh setelah kembali. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Ini spoiler. 
Faktanya, Lao Tan juga mampu di dunia nyata, tetapi 
Kamerad Tan Yan, yang "lahir di bawah bendera merah - 
dan tumbuh dalam angin musim semi", sangat percaya pada 
sosialis materialisme, yang tidak ilmiah dan supernatural, 
kekuatan di luar realitas sosial mutlak tidak mungkin dalam 
kognisi, sehingga ia tidak dapat menggunakan 
kemampuannya dalam realitas. 


Namun nyatanya, ia menggunakan setiap menit dan setiap 
detik dalam kehidupan sehari-harinya secara tidak sadar, 
namun jika ia tidak menyadarinya, maka tidak akan ada 
negara adidaya, jika tidak ada negara adidaya, tidak akan 
ada! 


Saya pikir, saya juga di sini ~~~~ 


PS: Lao Tan mungkin yang ada dalam pikiran saya, "ulat 
sutra akan habis saat ulat mati, dan obor lilin akan berubah 
menjadi abu dan air mata mulai mengering" -— — — 


11 


Bab 12 18 


Bab 12: delapan belas (enam) 


Lokasi misi adalah hutan yang sangat rimbun, ada sebuah 
desa kecil di dekat hutan, orang-orang di desa itu 
berpakaian sederhana dan terlihat sangat tertutup. 


Qin Li dengan panik menggosok matanya: "Ini di dekat Kota 
B. Mengapa terlihat seperti gunung yang tandus? Tidak, 
harga rumah di kota-kota di sekitar Kota B telah meroket. 
Seharusnya tidak ada tempat yang sepi. Bagaimana 
mungkin pengembang membiarkannya pergi?. " 


Dia belum banyak bicara, tapi itu membuat orang merasa 
sedikit tidak nyaman untuk mengatakan begitu banyak kata 
secara tiba-tiba. 


Liang Xian terkekeh di telinga Tan Yan: "Harga rumah adalah 
penyakit jantung Qin Li. Dia banyak berbicara tentang harga 
rumah saat ini." 


Meskipun elit, gaji di masa depan mungkin sangat tinggi, 
tetapi tidak ada cara untuk membeli rumah di Kota B. 


Tan Yan diam-diam memikirkan dua tokonya di Zona 
pengembangan pariwisata, ditambah tabungan dari 
pekerjaannya selama bertahun-tahun, sepertinya ... setelah 
menjual toko, dia sepertinya bisa membeli rumah di kota B. 


Namun, ide ini langsung lenyap dalam sekejap, Tan Yan 
tidak lapar saat kenyang dan keluarganya tidak terlalu 
terobsesi dengan rumah. Dan pikirkan tentang yang 
"kosong". Seandainya hamparan lubang langit tidak 


terkendali dan rumah ditelan, Tan Yan yakin bahwa 
kekosongan itu akan hilang, tetapi orang dan benda yang 
ditelan oleh kehampaan itu akan memasuki dunia lain. Dia 
tidak Tidak ingin menghabiskannya sendiri. Rumah yang dia 
beli dengan tabungan seumur hidupnya dan mesin listrik 
kecil milik polisi Menteri Yu akhirnya berakhir. 


"Pangkalan rahasia dekat Kota B," kata Qiu Qizheng, "peta 
tidak menunjukkan itu. Kami memiliki banyak pangkalan 
rahasia seperti itu, dan tidak semua orang dapat 
menggunakannya." 


Kita bisa menggunakan pangkalan sebesar ini dalam satu 
pelatihan militer? Cui Heyu ragu. Aku memeriksa situasi sesi 
sebelumnya sebelum pelatihan militer. Pada dasarnya, 
mereka dibawa ke perbatasan dengan pesawat untuk 
berlatih dengan garnisun. Kenapa ini? Yang kedua adalah 
menggunakan pangkalan rahasia di sekitar kota B. " 


Tan Yan mendengar kata-kata Cui Heyu, kelopak matanya 
sedikit bergetar, mungkin ... itu untuknya. 


Dia tidak bisa meninggalkan Pingxian, dan pangkalan akan 
dibuka hanya jika menteri tidak punya pilihan. 


"Aku pernah mendengarnya di sini," Liang Xian 
mengerutkan kening. "Tugas kita tidak mudah ditangani kali 
ini. Maju ke desa dan tetap waspada." 


Karena aku ingin memasuki desa, pergi ke Pingxian untuk 
membeli perbekalan sama sekali tidak perlu. Cui Heyu mau 
tidak mau ingin menyerang Liang Xian kapanpun dia punya 
kesempatan. 


"Apakah otakmu tumbuh di sabuk celanamu? Akankah 
orang-orang yang tinggal di desa dekat pangkalan itu 
sesederhana kelihatannya?" 


Sebelum Liang Xian selesai berbicara, Tan Yan tiba-tiba 
menutup mulutnya dan membuat beberapa isyarat kepada 
semua orang. 


(Diam, seseorang datang, satu berlari di depan, dan tiga 
orang mengejarnya. | Tan Yan mengungkapkan dengan 
gerakan berbaris. 


Dimana ada orang? Pendengaran dan intuisi beberapa orang 
juga cukup tajam, tapi kali ini bukan waktunya untuk 
bertanya. Keempatnya mengikuti Tan Yan dan bersembunyi 
di balik beberapa pohon tinggi. Mereka tidak masuk jauh ke 
dalam hutan dan hanya menyelidiki di tepi. 


Setelah 10 menit, seorang pemuda berseragam kamuflase 
kehabisan nafas, Liu Tianhui dalam tiga kelompok. 


Liang Xian dan Tan Yan bersembunyi di balik pohon. Dia 
melihat Liu Tianhui dalam keadaan panik. Pakaian di 
lengannya sepertinya telah robek oleh senjata tajam, dan 
pakaian itu basah kuyup, dan dia jelas terluka. 


la ingat, ketiga kelompok itu adalah yang pertama merebut 
mobil modifikasi, senjata pada mobil paling dominan di 
antara semua kelompok. 


Beberapa orang di belakang pohon saling bertukar 
pandang, tetapi tidak satupun dari mereka ingin bergerak. 
Keduanya dan kelompok ketiga adalah pesaing, dan 
sekarang mereka seharusnya tidak ... 


Sebelum beberapa orang membahas hasilnya, Liang Xian 
merasakan angin puyuh bertiup di telinganya dan orang- 
orang di sekitarnya menghilang. 


Tan Yan tidak terburu-buru, dia melompat ke pohon. 
Meskipun Liu Tianhui memiliki keengganan di matanya, dia 


belum menyerah. Jika dia tidak bodoh, dia pasti akan 
bersembunyi di hutan. Hanya dengan cara ini dia akan 
memiliki kesempatan untuk melarikan diri. 


Benar saja, Liu Tianhui terjun ke dalam hutan begitu melihat 
hutan, Tan Yan mengenakan kaos hitam dan bahkan 
celananya berwarna hitam. Liang Xian memerintahkan 
beberapa orang untuk memilih pakaian gelap, agar lebih 
nyaman bergerak di malam hari. 


Tan Yan seperti macan kumbang hitam yang berjalan diam- 
diam di bagasi, melompat di atas kepala Qiu Qizheng tanpa 
mengganggunya. Dia segera menyusul Liu Tianhui yang 
baru saja memasuki hutan, tiba-tiba melompat dari pohon, 
menutup mulutnya sebelum Liu Tianhui hendak berteriak, 
dan menyeret orang ke atas pohon. 


Liu Tianhui juga menerima pelatihan profesional, dan dia 
mengenali Tan Yan sebagai murid pindahan, Dia tidak 
berjuang dan digendong oleh Tan Yan di pohon. 


Ketika dia melompat ke pohon tempat Qiu Qizheng 
bersembunyi lagi, Tan Yan langsung melemparkan Liu 
Tianhui di sebelah Qiu Qizheng, tetapi dia kembali ke Liang 
Xian tanpa henti. 


Liang Xian: "..." 
Qiu Qizheng: Mengapa memberi saya ... 


Saat ini, ketiga orang yang mengejar sudah mencapai tepi 
hutan. Mereka tidak memasuki hutan. Mereka pergi setelah 
berdiskusi sebentar. Suara mereka sangat kecil, dan Liang 
Xian, yang terdekat, melakukannya tidak mendengar 
dengan jelas. 


Saya mendengar bahwa orang-orang memang jauh. Enam 
talenta menemukan tempat untuk putaran, dan Liu Tianhui 
mengeluarkan perban dari sakunya untuk menghentikan 
pendarahan. 


Apakah kamu masih memiliki perban? Cui Heyu bertanya 
dengan cemburu. 


Mobil itu lengkap, dengan senjata yang cukup, dan banyak 
makanan portabel. Bagaimana denganmu? Liu Tianhui 
sepertinya tidak tahu bahwa perilaku seperti ini disebut 
kebencian. 


"Pemimpin regu, mari kita buang dia." Cui Heyu berkata, 
"Hal-hal yang tidak berguna." 


Qiu Qizheng sudah mengerti maksud Tan Yan saat ini, dan 
mengikuti Cui Heyu dan berkata, "Pertama cari persediaan 
di tubuhnya sebelum dibuang ke desa. Tan Yan mengenakan 
pakaian hitam. Dia tidak bersuara saat dia bergerak di 
malam hari. Seharusnya tidak ditemukan. " 


Liang Xian bahkan lebih kasar, dan langsung berkata 
kepada Qin Li: "Ikat!" 


Qin Li, yang memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat, segera 
memulai. 


Hei, hei, apakah kamu memiliki cinta dari teman sekelasmu! 
Liu Tianhui menyadari bahwa dia adalah daging di talenan 
dalam Aku adalah ikan untuk pria dengan pisau. Potongan 
daging ini juga digosok di bawah pisau. untuk menunjukkan 
kegemukannya. 


Liang Xian menjambak rambut Liu Tianhui dengan tangan 
kirinya dan tersenyum jahat: "Anda memiliki cinta teman 


sekelas, mengapa Anda tidak memberi kami mobil? 
Bagaimana dengan mobil Anda?" 


Oke, saya akan jelaskan. Liu Tianhui berkata tanpa daya, 
Lokasi navigasi kami adalah rumah kepala desa, yang 
merupakan teman sekelas putra kepala desa yang kuliah. 
Sesaat setelah pelatihan militer, saya pergi ke rumah teman 
sekelas itu. untuk bermain. Ketika saya tiba di rumah kepala 
desa, saya tidak minum sedikit pun Shui, saya mendengar 
seseorang memanggil bantuan di chaifang. Putra kepala 
desa "teman sekelas" kami mengatakan bahwa saudara 
perempuannya neurotik dan sekarang sakit, jadi dia tidak 
berani membiarkannya keluar untuk menyakiti orang lain. " 


Liu Tianhui dan yang lainnya tahu bahwa tidak sesederhana 
itu. Ini pasti petunjuk. Ada masalah dengan "teman 
sekelas", dan saudari gila itu mungkin menjadi sandera. 


Jadi mereka menyelinap ke dalam rumah kayu dan melihat 
seorang gadis yang diikat. Hanya setelah 
menyelamatkannya mereka tahu bahwa dia diculik. Ada 
empat gadis lain seperti dia. Dia tidak tahu di mana mereka 
berada, tetapi mereka tahu mereka ada. semuanya Keluarga 
pria muda dan kuat yang belum menikah. 


Liu Tianhui dan yang lainnya memasukkan "saudari" itu ke 
dalam mobil, dan putra kepala desa memimpin orang-orang 
untuk mengejarnya. Sebagai mahasiswa baru, putra kepala 
desa cukup kuat, jadi satu orang meletakkan mereka dalam 
kelompok yang sama. 


Orang-orang yang dibawa oleh putra kepala desa 
dipersenjatai dengan senjata, mereka menembak melalui 
mesin, dan Liu Tianhui harus melarikan diri dengan putus 
asa. 


"Pada akhirnya, saya adalah satu-satunya yang lolos," kata 
Liu Tianhui, menyeringai melihat luka yang menyakitkan 
dalam kegembiraan, "Cucu-cucu ini benar-benar mulai!" 


"Trauma kulit," kata Liang Xian setelah memeriksa lukanya, 
"bersih dan rapi, tanpa gejala sisa. Pihak lain tetap 
memegang tangannya, jika tidak, Anda tidak dapat 
melarikan diri." 


Di mana orang lain sekarang? Tanya Qiu Qizheng. 


"Saya tersingkir oleh mereka dan diseret ke desa." Liu 
Tianhui berkata, "Saya tidak tahu di mana tim lain berada. 
Saya belum melihat mereka." 


Lokasi tiap grup berbeda ... Liang Xian menganalisa, 
Kecepatan kami sudah cukup lambat, dan kami masih di 
jalan untuk beberapa saat, kecuali grup ban, semua orang 
seharusnya sudah tiba. Tapi kami, aku hanya melihatmu ... 
Sepertinya mereka dikirim langsung ke hutan atau 
ditangkap sepertimu. " 


Hei, aku satu-satunya yang tersisa. Sepertinya tidak ada 
harapan untuk melakukan tugas itu. Liu Tianhui berkata 
dengan berani, Bos Liang, biarkan aku pergi denganmu. Aku 
terluka sekarang dan memiliki mobilitas terbatas. Mungkin 
ketika aku akan ditangkap . Grab, lebih baik mengikutimu 
agar aman. " 


Cui dan Yu mencibir: "Heh, aku ingin mengikuti kita ke 
sarang musuh untuk menyelamatkan teman kita, dan juga 
memprovokasi hubungan kita. Kamu cantik!" 


Liu Tianhui tercengang: "Saya hanya ingin melindungi diri 
saya sendiri. Di mana saya memprovokasi hubungan?" 


Namamu bos Liang Xian, bukankah kamu hanya ingin aku 
melawan dia untuk siapa? Cui Heyu menatapku dan 
melihatmu lewat. 


Liu Tianhui: "..." 


Tidak, saya tidak berpikir Anda akan begitu naif, tetapi saya 
tidak berharap Anda begitu naif. 


Jangan malu. Qiu Qizheng menekan kepala Cui Heyu ke 
bawah, Kami akan melakukan keinginan kita sendiri, dan 
kamu akan bertindak sendiri untuk sementara waktu . 


Tidak, selamatkan orang! Liang Xian dan Tan Yan berkata 
serempak. 


Liang Xian mendengar suara lain  bersinkronisasi 
dengannya, dan tidak bisa tidak melirik Tan Yan lagi. Teman 
sekelas baru itu sangat tenang. Bertentangan dengan wajah 
yang sedikit kekanak-kanakan, ketenangan seluruh 
tubuhnya membuatnya sedikit misterius. 


Kenapa? Oiu Oizheng tidak marah karena Liang Xian 
membantahnya, Apa yang kamu tebak? 


"Tugasnya adalah membiarkan kami berhasil 
menyelamatkan 'penopang' dan menemukan 'bukti 
kriminal. Saya telah memikirkan tentang apa arti 
'penyandera' ini. Liu Tianhui dan yang lainnya adalah 
'teman sekelas putra kepala desa'. Kami pikir di luar latihan 
militer. Jika mereka benar-benar menghadapi situasi ini, 
apakah mereka dianggap 'penopang'? " 


"Lupakan!" Cui Heyu menenggelamkan wajahnya, "Aku 
benar-benar tahu cara bermain yin. Sambil menyuruh kita 
bertanding, mereka menganggap pesaing kita sebagai 'tuan 
rumah'." 


Tidak mendung, Liang Xian menepuk kepala Liu Tianhui, 
Keluarkan orang ini, ini sudah menjadi pengingat. Luka di 
lengannya tergores oleh belati dari jarak dekat, dan dia bisa 
membunuh kita berdua sendirian. Orang teman sekelas, 
yang begitu dekat dengannya, masih dapatkah mereka 
membiarkan dia melarikan diri? Itu baru saja melepaskan air 
dari seluruh Samudra Pasifik! " 


Orang-orang di alamat pertemuan kami harus tahu bahwa 
mereka sengaja membawa Liu Tianhui ke sini untuk 
menyelamatkan kami. Cui Heyu mengatakannya, Jika Tan 
Yan tidak bergerak sekarang, kami akan melewatkan 
petunjuk ini. benar-benar sedikit ceroboh. Itu akan gagal. " 


"Pertarungan sebenarnya seperti ini." Liang Xian 
memandang Tan Yan, "Mengapa Anda mengambil risiko 
terkena untuk menyelamatkannya, dan mengapa Anda 
mendukung saya untuk menyelamatkan orang?" 


Kenapa kamu tidak menyimpannya? Tan Yan balik bertanya, 
bahkan lebih bingung. 


Mengapa tidak menyimpannya? Ada banyak jawaban untuk 
pertanyaan ini. Bagi Liang Xian dan yang lainnya, mereka 
adalah pesaing. Ini hanya sekedar latihan. Menyelamatkan 
lawan sama saja dengan menambah rintangan. 


Tapi, bagaimana jika ini terjadi dalam kenyataan? Mengapa 
Anda tidak menyelamatkan diri Anda sebagai rekan yang 
memiliki hubungan kompetitif dengan diri Anda sendiri dan 
merupakan rekan seperjuangan? 


Kamu benar, tidak ada pilihan untuk 'tidak menabung' sama 
sekali. Liang Xian berkata dengan positif. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Instruktur Zhou: 


Hehehe, saya akan menunggu mereka semua gagal dalam 
misi mereka dan kembali untuk ditampar dan dididik oleh 
saya. Pikirkan saja dan berbahagialah, hehe ~~~ 


Tan Yan: Pernahkah Anda melihatnya? Ini cara pendidikan 
yang salah, temui aku. 


Konfrontasi head-to-head pertama antara memerangi 
pendidikan dan mendorong pendidikan, Tuan Tan menang ~ 


18 


Bab 13 Abyss 


Bab 13 Abyss (1) 


Tidak perlu menjadi bapa suci yang menyelamatkan orang 
tanpa meminta alasan apapun, tetapi jika Anda tidak 
memiliki hati demi orang lain, sekali Anda mendapatkan 
kekuatan yang luar biasa, Anda akan dengan mudah 
kehilangan hati asli Anda. 


Melihat Liang Xian mengerti, Tan Yan dengan senang hati 
menyentuh kepalanya. 


Liang Xian: "..." 


Dia melambai tangan Tan Yan dengan canggung: "Jangan 
besar atau kecil, bagaimana Anda menyadari bahwa Liu 
Tianhui diburu begitu awal?" 


"Saya mendengarnya." 


Mereka berempat diam, mereka juga fokus pada pelatihan 
pendengaran dari waktu ke waktu, dan persepsi mereka 
lebih tajam dari orang biasa, tetapi jaraknya melebihi dua 
atau tiga ratus meter, dan kecepatannya melebihi sekitar 
satu menit. 


Tapi Tan Yan mengetahuinya lima menit yang lalu. Dia 
berlari dengan kecepatan lebih cepat satu atau dua 
kilometer. Ada masalah dengan jarak ini ... 


Dan tindakannya di atas pohon ... bukan untuk mengatakan 
bagaimana kekuatan super, pejuang yang terlatih dapat 
melakukannya. Tapi tindakan Tan Yan terlalu mudah, seolah- 
olah ada bantalan kaki kucing di telapak kakinya, dia bolak- 
balik di dahan tanpa bersuara. 


Jika kecepatan membuat bom Tuzha bisa diartikan sebagai 
latihan membuat sempurna, lalu apa sajakah kemampuan 
manusia super tersebut? 


Liang Xian sangat menyadari batasan manusia. Seseorang 
mungkin sangat menonjol dalam satu aspek. Misalnya, dia 
dan Cui Heyu, keduanya hampir memiliki ingatan yang tak 
terlupakan, tetapi tidak begitu menonjol seperti Qin Li dan 
Qiu Qizheng di hal kebugaran fisik. 


Tapi Tan Yan.... 


Bagaimanapun, dengan kekuatan tempurmu, kita akan 
memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang. Liang 
Xian tidak menyelidiki masalah ini lagi. Sejak organisasi 
menempatkan Tan Yan di kelas ini, dia akan selalu 
mengetahuinya di masa depan. 


Ya, ayo selesaikan tugasnya dulu. Qiu Qizheng berkata, 
Kurasa tidak akan ada pengelompokan lagi. Kita harus 
mengumpulkan semua teman sekelas secepatnya, 
menghitung jumlah orang, dan melihat berapa banyak 
orang yang memiliki telah ditangkap dan musuh harus kita 
hadapi. Seberapa kuat itu. " 


Ada juga hutan di belakang mereka, mengapa mereka tidak 
mengejar Liu Tianhui di hutan? Cui Heyu menambahkan. 


Liang Xian tanpa sadar bertanya kepada Tan Yan: "Apakah 
Kamu mendengar apa yang mereka katakan?" 


"Saya tidak mengerti," Tan Yan menggeleng. "Itu bukan 
bahasa Cina atau Inggris. Saya tidak bisa memahaminya." 


"Bisakah Anda mengulang beberapa suku kata?" 


Tan Yan mencoba yang terbaik untuk mengingat kata-kata 
mereka, dan mengucapkan beberapa suku kata tunggal 
yang menurutnya lebih mudah untuk diulang. 


"Itu bahasa Vietnam," kata Liang Xian. "Kata-kata yang 
diucapkan Tan Yan berarti tidak perlu, lebih buruk, dan 
kematian." 


Kamu tidak perlu mengejar ke dalam hutan, itu akan 
menjadi lebih buruk, dan kamu akan mati cepat atau 
lambat? Liu Tianhui mencoba menebak arti dari dialog 
tersebut. 


Hutan seharusnya lebih berbahaya daripada desa, tapi 
cepat atau lambat mereka akan masuk. Liang Xian berpikir 
sejenak. Para prajurit dibagi menjadi dua kelompok. Ketiga 
pria itu memasuki desa pada malam hari untuk mencari 
keberadaan mereka. 'sandera' untuk menentukan berapa 
banyak orang yang ditangkap; tiga lainnya ditangkap. Ke 
dalam hutan. " 


"Liu Tianhui, saya, Cui dan Yu memasuki desa," Qiu Qizheng, 
sebagai pengawas, segera mengambil keputusan, "Qin Li, 
Liang Xian, dan Tan Yan memasuki hutan." 


"... Apakah Anda diurutkan berdasarkan nama? Kedua kata 
tersebut dibor di hutan." Liu Tianhui bergumam. 


Di tim kami, Cui Heyu dan Liang Xian adalah orang-orang 
yang bisa dengan cepat menganalisa situasi. Mereka harus 
berpisah. Anda sudah familiar dengan lingkungan desa, dan 
tentunya harus masuk ke desa. Qin Li dan Tan Yan kuat 


dalam melawan dan melindungi Liang Xian dari menjelajahi 
hutan. Qiu Qizheng menjelaskan. 


Saya tahu, saya hanya muntah. Liu Tianhui menciutkan 
lehernya. 


Qiu Qizheng mengatakan bahwa kualitas fisiknya tidak 
sebaik Qin Li dan Tan Yan, dan IQ-nya tidak sebaik Liang 
Xian dan Cui Heyu, tetapi dia sangat akurat dan dapat 
membuat penilaian yang paling tepat dalam sekejap. 
Perintah acak adalah pemimpin yang paling cocok. 


Tim ini perlahan-lahan terbentuk. 


Pada malam hari, ketiga Qin Li berganti pakaian, lebih 
nyaman mendapatkan pakaian kamuflase di hutan. 


Seperti biasa, Tan Yan membantu Liang Xian. Padahal, 
menurut waktu yang dihabiskan bersama, Qin Li seharusnya 
lebih mengenal Liang Xian. Dengan karakter Liang Xian, 
Wajar jika bisa lebih dekat dengan Qin Li. Tan Yan telah 
berada di Administrasi Keamanan Umum Kabupaten Ping 
selama bertahun-tahun, dan dia tidak memiliki hubungan 
yang baik dengan siapa pun. Baik dia teman sekelas, 
kolega, atau rekan seperjuangan, dia tampaknya dipisahkan 
oleh sebuah lantai. 


Jika Tan Yan tidak terlalu ragu, dia tidak akan 
membangkitkan minat Liang Xian, dan dia akan fokus 
padanya dan bersedia untuk membiarkan dia mendekat. 
Jika Liang Xian tidak begitu muda, Tan Yan tidak akan 
datang dengan tugas menemukan generasi penerus yang 
baik untuk menyelamatkan dunia, juga tidak akan 
mengambil inisiatif untuk menghubungi Liang Xian yang 
tampaknya adalah yang terbaik. Tanpa alasan ini, mereka 
akan lewat begitu saja di kesempatan lain Liang Xianhui 
menganggap Tan Yan adalah orang yang sangat terhormat, 


dan Tan Yan berpikir bahwa Liang Xian adalah pilar masa 
depan negara dan menghargainya, tapi itu saja. 


Tapi sekarang mereka begitu dekat, sampai Tan Yan 
mengancingkan Liang Xian, dan begitu Liang Xian 
menundukkan kepalanya, dia bisa melihat bulu matanya 
yang panjang dan matanya yang lembut tapi sangat tegas. 


Nasib antara orang-orang begitu indah dan tak terkatakan. 


"Xiaoyan, bolehkah aku memanggilmu begitu, lagipula, 
kamu satu tahun lebih muda dari orang lain," Liang Xian 
berkata dengan lembut, "Jangan terlalu berhati-hati, aku 
bukan potongan kertas, hanya ganti pakaian." 


Tan Yan: "..." 


Panggil saja aku Tan Yan. Ada sedikit perlawanan dalam 
suaranya. 


"Hah?" Ini pertama kalinya Liang Xian melihat Tan Yan 
menunjukkan penolakan yang sangat jelas terhadap 
sesuatu. Dia terlihat seperti orang yang nyaman dengan 
situasi tersebut. Selama dia tidak menyentuh prinsip, dia 
bisa melakukan apa saja. 


Tapi gelar bukanlah masalah prinsip. 
Xiao Tan itu? Liang Xian mengganti namanya. 


Alis muda Tan Yan jelas berkerut: "Tan Yan akan 
melakukannya." 


"Benci karakter" kecil "?" Liang Xian menjadi kucing yang 
menatap selangkangan, "bukan karena kamu masih sangat 
muda, jadi kamu sangat sensitif terhadap karakter ini." 


Jangan membuat masalah. Tan Yan mengikat kancing 
terakhir Liang Xian dan memeluknya. 


Kali ini giliran Liang Xian untuk "...". 


"Turunkan aku, itu terlalu memalukan." Dia meronta dalam 
pelukan Tan Yan, "Tidak bisakah kau membawanya di 
punggungmu?" 


"Lenganmu terluka dan tidak cocok untuk punggung. Apa 
kamu tidak suka menggendongnya seperti ini? Betul, akan 
merepotkan jika tanganmu sibuk dalam keadaan darurat." 


Tan Yan berpikir sejenak, mengubah postur tubuhnya, 
membiarkan Liang Xian duduk di satu lengannya, 
menopangnya dengan satu tangan, dan melingkarkan 
tangan kirinya yang utuh di lehernya. 


Dengan cara ini, satu tangan bebas. Tan Yan sangat puas. 
Liang Xian: "..." 

Postur menggendong anak ini ... 

"Oke," Qin Li, yang telah diam, tiba-tiba berkata, "Cepatlah." 


Kata-katanya mencegah Liang Xian untuk terus memprotes. 
Liang Xian menoleh dan menatap ke arah Qin Li dengan 
ganas. Orang ini sangat senang melihatnya kempes. Jika dia 
memiliki ponsel, Qin Li pasti akan mengambil gambar terus 
menerus selama satu menit segera dan mengambil ponsel 
darinya Sebelumnya, foto-foto itu dengan cepat diposting ke 
kelompok kelas. 


Karena kemampuan melompat Tan Yan yang luar biasa, dia 
memegang Liang Xian dan bergerak maju di atas pohon, 
sementara Qin Li sedang menjelajah di tanah. Tan Yan akan 


mengikuti Qin Li, dan begitu dia mendengar atau melihat 
sesuatu yang salah di pohon, dia bisa melompat dari pohon 
untuk mengingatkan Qin Li kapan saja. 


Liang Xian merasa bahwa dia sangat tidak berguna. 


Dia tidak yakin ketika dia bertempur dengan cedera. Dia 
jelas merupakan siswa terbaik di kelas, tetapi teman sekelas 
yang harus tumbuh bersama selama satu tahun karena 
cedera, tentu saja Liang Xian tidak akan berdamai. Dia 
melamar untuk pelatihan. Awalnya atasannya negatif, tapi 
dua hari sebelum pelatihan militer, tiba-tiba dia menyetujui 
lamarannya. Kenapa perubahan ini terjadi ... 


Mata Liang Xian tertuju pada Tan Yan, dan intuisinya serta 
fakta yang mapan memberitahunya bahwa semua 
perubahan datang dari teman sekelas baru. 


Mungkin dia dimanfaatkan oleh atasannya untuk menguji 
kekuatan Tan Yan. 


Liang Xian merasa bahwa dia harus marah, tetapi dia 
tenang. Dia memahami pemikiran atasannya, dan jika dia 
bertemu seseorang seperti Tan Yan, dia akan memanfaatkan 
kelemahannya untuk mengamati. 


Tiba-tiba, Tan Yan menarik Qin Li ke atas pohon dengan tiba- 
tiba naik turun: "Ada kerumunan 2.600 meter di depan, 
sekitar 20 orang." 


Liang Xian: "..." 
Qin Li: "..." 


Di sini lagi. Di malam hari, seseorang bisa mendeteksinya 
pada jarak 2.600 meter. Persepsi orang ini terlalu 
menakutkan. 


"Pelan-pelan," Liang Xian memerintahkan, "Kita harus 
menyelinap masuk dan melihat." 


Mereka berjalan selama satu jam penuh pada ketinggian 
2.600 meter sebelum tiba dengan diam-diam. Di sini ada 
beberapa tenda. Baru jam 10 malam. Orang-orang yang 
berjaga di sini masih belum terlelap dan berkumpul bersama 
untuk minum dan ngobrol. Semua orang di sini memegang 
senjata, dan setiap orang memiliki aura yang ganas, dan 
mereka bisa mencium bau darah saat mereka mendekat. 


Liang Xian mengamati berdiri dan tenda mereka sebentar, 
membuat peta topografi di benaknya, dan memberi isyarat 
kepada mereka berdua: mungkin ada sesuatu yang ingin 
mereka jaga di belakang sisi timur, lihatlah. 


Mereka bertiga mundur diam-diam dan berjalan ke posisi di 
mana Liang Xian berkata. Itu adalah sebidang besar tanah 
datar tanpa pohon. Setelah api kamp, beberapa rumput bisa 
ditanam samar-samar di tanah datar. 


Mereka bertiga mendarat, lalu berjalan ke tepi rumput di 
bawah penutup malam yang gelap Liang Xian menarik 
rumput dan menciumnya, yang merupakan ramuan anti 
inflamasi dan hemostatik. 


Saat ini Tan Yancong melihat papan nama di perbatasan dan 
menunjuk ke Liang Xian yang bertuliskan "Lapangan 


Poppy". 
Liang Xian: "..." 
Apakah obat Jinchuang bernama opium? 


Ya, mereka hanya pelatihan militer. Organisasi tidak dapat 
benar-benar membuat ladang opium yang besar. Mereka 
hanya dapat menggunakan metode ini. 


Cui Heyu benar, persiapan untuk pelatihan militer terlalu 
terburu-buru, masuk akal jika mereka harus pergi ke 
perbatasan. 


"Siapa!" Seorang penjaga berlari. 


Tidak ada penutup oleh pepohonan dan semak-semak di 
sini, sehingga mudah terlihat. Meskipun mereka semua 
tergeletak di tanah, mereka akan selalu membentuk pasang 
surut yang tidak wajar, Selama mereka terbiasa dengan 
medan, mereka dapat mengetahuinya dalam sekejap. 


Mundur! Liang Xian memerintahkan dan menemukan bahwa 
poin ini sudah cukup. 


Tan Yan mengambil Liang Xian dan melarikan diri, tetapi 
orang-orang di belakangnya sudah menyusul. Dia 
mengangkat senjatanya dan berkata, "Jangan bergerak, 
pegang kepalamu di tanganmu dan berbaliklah!" 


Tan Yan menurunkan Liang Xian, dalam proses 
meletakkannya, Liang Xian merasa bahwa dia 
mengeluarkan sebilah pisau kecil dari ikat pinggangnya dan 
menyembunyikannya di telapak tangannya. 


Ini adalah pisau cukur yang mereka beli di Pingxian County, 
tipis dan kecil, dan dapat disembunyikan di telapak tangan 
untuk menang secara mengejutkan. 


Kemarilah pelan-pelan. Orang yang memegang pistol 
memberi isyarat, dan beberapa orang di kamp tidak jauh 
dari sana mulai berjalan ke sini. 


Ketika dia berhenti setengah meter dari orang itu, Liang 
Xian melihat ekspresi Tan Yan yang sangat tenang, dan dia 
punya rencana di dalam hatinya. 


Dia mengenakan sandal longgar di kakinya, Ketika Liang 
Xian berjalan, dia menjentikkan sandal itu, memperlihatkan 
punggung kaki yang bengkak seperti roti kukus. 


Tindakan ini membuat pihak lain fokus pada kaki Liang 
Xian, dan ketika dia melihat roti kukus besar, dia memiliki 
kilatan semangat sejenak. Siapa sangka orang yang 
mengunjungi "ladang opium" pada malam hari akan terluka 
seperti ini. 


Kilatan Tuhan yang tak terduga ini memberi Tan Yan 
kesempatan. Dia membungkuk lebih dulu, dan Liang Xian 
merasakan kesurupan di depannya. Tan Yan berbaju hitam 
sepertinya telah menghilang di malam hari pada saat itu, 
dan sosoknya tidak dapat dicitrakan di retina. 


Musuh di seberang juga terlatih, Yu Guang melihat sekilas 
tindakan Tan Yan dan segera menembak, tapi sudah 
terlambat. Pinggang Tan Yan membungkuk sangat rendah, 
dan peluru itu menyerempet kepalanya. Pada saat ini dia 
telah mencapai kaki pria itu, memukul perutnya dengan 
satu tangan, dan melempar pedang dengan tangan lainnya. 


Di malam hari, pedang kecil itu sama sekali tidak terlihat. 
Orang itu hanya merasakan cahaya dingin yang samar- 
samar menyala dan pergelangan tangannya sakit. Dia tidak 
bisa memegang pistol sama sekali, dan jari-jarinya sedikit 
kendor. 


Tangan Tan Yan baru saja menangkap pistol yang jatuh, dan 
moncongnya diarahkan ke dahi pria itu. 


Sudah jadi! Sebelum senyum Liang Xian pecah, dia tiba-tiba 
merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah 
malam di belakangnya membuka mulut besar padanya dan 
mendekatinya selangkah demi selangkah. 


Pada saat yang sama, komunikator di pelukan Tan Yan 
berdengung dan bergetar. 


Ini adalah transmisi dari Pingxian County, dan itu telah surut 
malam ini dan tampak hampa lagi! 


Tan Yan menangkap musuh dan ingin menyerahkannya 
kepada Qin Li. Dia bergegas ke Pingxian dengan cepat, 
tetapi ketika dia menoleh, dia melihat Liang Xian dan Qin Li, 
sebuah lubang hitam yang menghadap mereka berdua 
terbentang seperti jurang seperti jurang. tubuh. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Qin Li: Hari ini juga 
merupakan hari makan makanan anjing tanpa bersuara 


Tan Yan: Hari ini juga merupakan hari yang disebut Xiaoyan, 
benar-benar ingin menggosok pria yang tidak besar atau 
kecil ini di tanah 


Liang Xian: Saya senang sekali ketika saya berpikir bahwa 
Xiaoyan adalah "kecil". Aku ingin memverifikasinya. 


13 


Bab 14 Abyss 


Bab 14 Abyss (2) 


Di Kabupaten Pingxian, Xu Mingyu meletakkan komunikator, 
wajahnya jelek. 


"Komunikator ... tidak memiliki sinyal?" Wajahnya sangat 
serius. 


Komunikator yang mereka berikan kepada Tan Yan adalah 
sinyal yang paling aman dan terbaik. Selama sinyal satelit 
tertutup, itu bisa diterima. Kalaupun ada jammer, bisa 
menerima sinyal lemah. Kecuali jika seseorang terkunci di 
gedung tahan nuklir bawah tanah atau di laut dalam, 
sinyalnya tidak akan hilang. 


Tapi sekarang tidak hanya tidak ada sinyal, tetapi sinyal 
menghilang setelah beberapa detik setelah disambungkan 
Mengapa ini terjadi? 


"Bukankah itu berlatih di pangkalan rahasia? Di mana 
tempat teraman, apa yang akan terjadi?" Xu Mingyu 
bertanya-tanya. 


Apa yang dilihat Tan Yan dan yang lainnya hanyalah puncak 
gunung es dari pangkalan rahasia. Lokasi sebenarnya dari 
pangkalan ini adalah di bawah tanah, dan memiliki 
kekuatan untuk menghancurkan kota. Menteri Yu berpikir 
dua kali sebelum menemukan tempat yang aman dan cocok 
untuk pelatihan militer di dekat Kabupaten Ping. 


Menteri Yu melihat ke "lubang" yang dipasang oleh 
instrumen, dan tiba-tiba berkata: "Matikan medan gaya 


kuantum." 


"Menteri?" Xu Mingyu sama sekali tidak percaya dengan apa 
yang didengarnya. 


"Coba saja." Menteri Yu berkata dengan tenang, "Jika Anda 
menemukan bahwa 'kosong' terus menyebar, buka 
kembali." 


Para prajurit tidak mempertanyakan keputusannya, dan 
segera menutup medan gaya kuantum, dan instrumen 
berhenti berputar, tetapi "lubang" tidak terus menyebar. 


"Diperbaiki ... mengapa?" Gumam Xu Mingyu, "Mungkinkah 
Tan Yan..." 


"Baik." 


Sebelum Menteri Yu selesai berbicara, komunikator 
berdering, itu adalah Qiao Zhixue. 


"Menteri, prajurit yang bertanggung jawab menjaga 'ladang 
opium' selama pelatihan militer tiba-tiba menghilang. Tiga 
siswa, Tan Yan, Oin Li, dan Liang Xian, menghilang 
bersamanya." Oiao Zhixuehui melaporkan. 


"Mengapa ada yang 'kosong' di dekat pangkalan rahasia?" 
Wajah Xu Mingyu menjadi pucat. 


Jika suatu "lubang" tiba-tiba muncul di pangkalan suatu 
hari, Anda dapat membayangkan berapa besar kerugiannya. 


Ekspresi Menteri Yu bahkan lebih serius: "Lihatlah frekuensi 
'lubang' ini." 


Dia menggambar banyak titik di peta dunia. Xu Mingyu 
melihatnya, dan pupil matanya sedikit menyusut: “Ini 


adalah...." 


"Area di mana lubang muncul adalah garis bujur yang sama 
dengan Kota B di bumi, tapi sekarang area ini meluas." 
Menteri Yu mengklik lokasi pangkalan rahasia yang tidak 
ada di peta. 


Meskipun sangat halus, dapat dilihat bahwa kisaran di mana 
"lubang" muncul telah berubah dari garis padat ke 
broadband ketika semuanya disatukan. 


"Kembangkan dengan kecepatan ini ..." Xu Mingyu segera 
menghitung kecepatan munculnya "lubang", "200 tahun, 
200 tahun kemudian bumi akan menjadi saringan, dan akan 
ada" lubang "di mana-mana." 


"Berapa kali kita menyebut akhir dunia sebelumnya, itu 
hanya omong kosong. Tapi sekarang ..." Menteri Yu mengklik 
"zona kosong" di peta, "Akhir dunia tidak jauh dari kita ." 


Itu sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada ketika dia 
berguling-guling di salju selama latihan. Begitu dingin 
sehingga matanya begitu berat, bulu matanya tampak 
membeku, kelopak matanya direkatkan, dan dia tidak bisa 
membuka matanya . 


Liang Xian sangat kedinginan sehingga dia ingin 
mengangkat tangan dan menggosok lengannya, hanya 
untuk bergerak, rasa sakit dari lengan yang patah 
membuatnya bangun, tetapi matanya tidak bisa dibuka. 


Udara di sekitarnya tampaknya sangat tipis, dan dia perlu 
membuka mulut untuk menghirup oksigen. Tapi itu tidak 
cukup. Otak lambat laun menjadi tumpul karena hipoksia, 
sangat mengantuk, sangat nyaman sehingga saya tidak bisa 
tidur lama ... 


Tidak mungkin ... Liang Xian berjuang mati-matian, suhu 
yang terlalu rendah dan kekurangan oksigen bisa membuat 
orang lelah, tapi kamu tidak bisa tidur begitu saja! Dengan 
sedikit gerakan jarinya, pisau silet yang tersembunyi di 
lengan bajunya menyelinap ke telapak tangannya Liang 
Xian mengepalkan tinjunya dengan susah payah, dan bilah 
itu menusuk jauh ke telapak tangannya. 


Rasa sakit yang parah membuatnya tiba-tiba membuka 
mata, dan pada saat yang sama, oksigen yang cukup masuk 
ke dalam lobus paru-parunya. 


Di depannya adalah wajah Tan Yan yang sangat dekat dan 
bulu mata yang panjang, Dia mencubit hidung Liang Xian 
dan menggunakan pernapasan buatan untuk terus 
mengirimkan oksigen ke paru-paru Liang Xian. 


Liang Xian, yang telah menerima oksigen, banyak pulih, dia 
melihat wajah Tan Yan perlahan menjauh darinya dengan 
sedikit kehilangan. 


Tan Yan melihat telapak tangan kiri Liang Xian yang 
berlumuran darah dan menghela nafas tanpa terlihat. Dia 
mematahkan telapak tangan Liang Xian dan mengeluarkan 
pisau jauh ke dalam telapak tangannya. Ujung jarinya 
melintasi luka, dan Liang Xian tidak merasakan apa-apa 
seperti itu. Sakit. 


Melihat ke bawah, darah di telapak tangannya telah 
berhenti. 


Setelah memeriksa tubuh Liang Xian dengan cepat, Tan Yan 
melakukan hal yang sama untuk memberikan Qin Li yang 
berbaring di sampingnya dan para prajurit yang menjaga 
pernapasan buatan "ladang opium". 


Mereka tidak sedang dalam pelatihan militer sekarang. Tan 
Yan baru saja mengalahkan lawannya dan akan segera pergi 


Liang Xian berpikir kosong, tanpa sadar menatap langit, 
langit gelap gulita, tetapi sekitarnya sangat dingin. 


Kenapa dingin sekali? Udara dingin menusuk sumsum 
tulang seperti paku, setiap potongan kulit dan daging 
menderita akupunktur, dan tulang terasa rapuh setiap kali 
digerakkan. 


Melalui pengalaman merasakan kulit, ditentukan 
sebelumnya bahwa suhu sekitar minus 100 C. Suhu seperti 
itu tampaknya tidak muncul di garis lintang mereka ... 


Kenapa dingin sekali? Jika dibiarkan terus, dia pasti akan 
tertidur dan tidak pernah bangun. 


Melihat bahwa Tan Yan telah memberikan dua pernafasan 
buatan lainnya, setelah mereka sedikit lebih sadar, Liang 
Xian bergerak dengan susah payah dan berkata kepada tiga 
lainnya: "Kita ... harus ... menghangatkan diri secepat 
mungkin. Siapa. ..has....... api? " 


Kesulitan bernafas membuatnya berbicara sesekali. 
Mengapa udaranya sangat tipis dan di mana mereka? 


Tidak ada yang membawa api, bahkan jika dibawakan, 
daerah sekitarnya sepi, tidak ada rerumputan yang tumbuh, 
dan tidak mungkin untuk membakarnya. 


"Kalau begitu... kamu hanya bisa... berpelukan... tetap 
hangat, dua orang... satu kelompok." Tatapan Liang Xian 
tertuju pada Tan Yan. 


Tan Yan: "... tidak perlu." 


Mereka bertiga semua menatapnya dengan mata mendesak. 
Dalam lingkungan ini, mereka tidak memiliki cara untuk 
menganalisis untuk saat ini. Mereka harus tetap hangat 
terlebih dahulu, jika tidak mereka akan segera mati beku. 


Di sisi lain, Qin Li dan pasukan khusus yang tidak diketahui 
sudah saling berpelukan, dan Liang Xian juga mengulurkan 
tangannya ke Tan Yan dengan susah payah. 


Tan Yan: "... Aku benar-benar tidak membutuhkannya, 
apakah kamu masih merasa kedinginan sekarang?" 


Pasukan khusus segera mendorong Qin Li pergi. Dia 
merasakannya sebentar dan berkata dengan cara yang 
aneh: "Hah? Sudah tidak dingin lagi. Kadar oksigen 
sepertinya telah meningkat sedikit. Tempat apa ini dan 
mengapa lingkungan berubah sangat aneh?" 


"Ini bukan perubahan lingkungan," Liang Xian berdiri dan 
berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba berhenti pada 
jarak dua meter dari Tan Yan. Dia mengulurkan tangan dan 
menyentuhnya, dan menyentuh sebuah film yang tidak 
terlihat oleh orang telanjang. mata. "Apa ini? Mirip dengan 
... novel. Apakah ada sesuatu di sampul pelindung?" 


Oin Li dan pasukan khusus segera berbalik, dan ketiganya 
dengan cepat menemukan bahwa ada film transparan 
semacam ini di ruang dalam radius dua meter dengan lokasi 
Tan Yan sebagai pusat lingkaran. 


"Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan super?" Liang 
Xian merasa bahwa selama bertahun-tahun materialisme 
dipelajari dengan sia-sia. 


"Bagaimana mungkin," Tan Yan tidak percaya pada 
keberadaan negara adidaya daripada dia. "Ini seharusnya 
menjadi fenomena khusus di dunia yang berbeda. Orang 


biasa akan menjadi kuat ketika mereka tiba di dunia yang 
berbeda. Mungkin itu adalah survival of the fittest. Saya 
ingat Darwin dahulu sekali. Teori ini muncul, apakah itu 
Darwin? " 


Tiga orang: "..." 


Tidak, tidak, teori evolusi tidak menjelaskannya seperti itu 


Tapi lihat ekspresi Tan Yan ... Lupakan, dia selalu tanpa 
ekspresi, tapi dia jarang berbohong. Apakah Tan Yan benar- 
benar berpikir bahwa penutup pelindung yang berpusat 
padanya ini adalah formasi alami? 


Ada prioritas, Liang Xian memutuskan untuk sementara 
melepaskan masalah mengejar negara adidaya, dan 
bertanya: "Saya mungkin salah dengar. Apa yang baru saja 
Anda katakan? Dunia lain?" 


"Aku tahu ini," prajurit khusus yang tidak dikenal itu 
mengangkat tangannya. "Ketika kejadian itu terjadi, kalian 
berdua membelakangi fenomena tiba-tiba, jadi aku tidak 
melihatnya, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba 
muncullah fenomena itu. di belakang Anda ... Maaf, saya 
hanya dapat menggunakan '"Lubang hitam" untuk 
menggambarkan hal itu, di sana muncul dan lubang hitam 
terus menyebar, dan kalian berdua terlibat hanya dalam 
beberapa detik. Siswa ini Tan Yan meraih tangan Liang Xian 
sebelumnya dia terlibat, dan pada saat saya, Dia juga 
ditangkap oleh Tan Yan, jadi mereka berempat dihirup. " 


Liang Xian dan Qin Li: "..." 


Ini adalah perubahan yang sangat dramatis, dan 
pembalikan plot seperti novel. 


Liang Xian dengan cepat menerima kenyataan ini. 
Bagaimanapun, itu tidak terlihat seperti dunia yang dia 
kenal. Pelatihan yang dia terima membuat Liang Xian 
tenang. Pertama, dia meraih tanah di tanah dan 
mencicipinya. 


"Menurut perasaan tubuh, suhunya sekitar minus 100 
derajat Celcius, kandungan oksigen di udara kurang dari 
10% atau bahkan lebih rendah, dan tanahnya berpasir, 
mirip dengan komposisi tanah berpasir di bumi." Liang Xian 
menganalisis, "Meskipun sangat sulit, selama Anda bekerja 
keras, itu masih Bisa bertahan. Mari kita cari tahu apakah 
ada yang selamat di sekitar untuk menentukan seperti apa 
makhluk cerdas di sini." 


"Tapi sekarang kita hanya bisa mempertahankan fungsi 
fisiologis dasar dalam sebuah penutup pelindung. 
Bagaimana kita menjelajah?" Prajurit khusus yang tidak 
dikenal itu bertanya. 


"Sekarang aku harus bertanya padanya." Liang Xian 
memandang Tan Yan, "Kamu punya rahasia, bisakah aku 
tahu apa itu sekarang?" 


"Lubang hitam yang muncul di belakangmu disebut 
'kosong', dan itu menghubungkan bumi dengan dunia atau 
ruang lain," Tan Yan menceritakan kembali kepada ketiga 
orang itu apa yang telah dia hafal di Kementerian Teknologi 
dan Keamanan. makhluk-makhluk sedang menjelajahi 
'kekosongan'. Hanya pada tahap awal, saya tidak mengerti 
mengapa fenomena ini terjadi. Saya hanya tahu bahwa 
"lubang" biasanya muncul pada 21-0 pada malam hari, dan 
setelah muncul, akan menyebar tanpa batas , dan semua 
orang dan benda dalam lingkup "lubang" akan terlibat., Tapi 

Menurut analisis, jika seseorang pernah memasuki 
"rongga" dan kembali dengan selamat, lain kali dia terlibat 


dalam " rongga ", difusi" rongga "akan berhenti, dan jika dia 
dapat menemukan jalan keluar dan berhasil kembali ke 
bumi, maka" lubang "yang dimasukinya akan menghilang." 


"Apakah Anda pernah memasuki 'kosong' dan kemudian 
kembali?" Liang Xian segera bereaksi. 


"Iya." Tan Yan menjawab singkat. 


"Melihat tampang tenangmu, apakah kamu datang berkali- 
kali?" 


Masalah ini rahasia nasional, apalagi usia Tan Yan, 
keabadian itu gila, kalau dibocorkan, konsekuensinya tak 
terbayangkan. 


"Saya sudah beberapa kali ke sana." Soal kebijakan 
kerahasiaan, Tan Yan hanya bisa menjawab dengan samar. 


"Setelah masuk ke sini, kebugaran jasmaninya menjadi lebih 
baik dari orang biasa?" Tanya Liang Xian. 


"Mungkin ..." Aku tetap berusia 18 tahun, mungkin lebih 
baik dari yang lain. 


"Kalau begitu kita tidak bisa terus tinggal di selubung 


pelindung Tan Yan," kata Liang Xian, "Dilindungi secara 
buta, itu hanya akan menjadi limbah." 


14 


Bab 15 Abyss 


Bab 15 Abyss (3) 


Liang Xian melakukan apa yang dia katakan, dan segera 
keluar dari tutup pelindung. 


Prajurit khusus yang tidak disebutkan namanya itu buru- 
buru menghentikannya: "Tunggu, sekarang sudah gelap 
karena sebagian besar lingkungan tidak dapat dilihat 
dengan jelas. Paling tidak, Anda harus menunggu sampai 
siang hari untuk mengamati situasi sekitarnya sebelum 
berbicara." 


"Bagaimana Anda memanggil orang ini? Saya tahu Anda 
bukan orang jahat. Itu setara dengan instruktur yang 
mengajari kami. Itu benar-benar kasar sebelumnya." Kata 
Liang Xian sopan. 


Dia memiliki sikap yang berbeda terhadap orang yang 
berbeda. Di depan teman sekelas dan instruktur yang akrab, 
dia terlihat seperti Lao Tzu adalah nomor satu di dunia. Di 
Tan Yan, yang relatif tidak dikenal tetapi di kamp yang sama, 
dia menahan kesombongannya dan membawa sedikit 
dengan dia. Hati-hati: tetapi ketika menghadapi pasukan 
khusus yang tidak dikenal yang tidak terbiasa dengan posisi 
yang berbeda, dia sopan. 


"Nama kodeku kali ini adalah 'Jackal No. 3', kamu bisa 
memanggilku Ah San." 


Saat memperkenalkan diri, Pasukan Khusus Asan menarik 
Liang Xian ke samping, dan berkata dengan suara yang 


sangat rendah dan sangat rendah: "Teman sekelasmu tidak 
benar." 


Berbicara secara logis, suaranya seharusnya hanya didengar 
oleh Liang Xian, tetapi pendengaran Tan Yan ... 


Liang Xian memandang Tan Yan, yang berjarak sekitar 2 
meter darinya, dan ekspresinya tetap tidak berubah, dan 
bertanya, "Ada apa?" 


"Lihat tanganku." Asan mengulurkan lengannya, "Mereka 
semua terlatih. Dalam situasi apa kamu akan menjatuhkan 
senjata di tanganmu?" 


Kecuali aku mematahkan tanganku. Liang Xian menjawab 
setelah memikirkan situasinya. 


"Saya merasa otot tangan saya patah saat itu," Ah San 
mengusap pergelangan tangannya, "tapi Anda lihat 
sekarang, tidak ada luka." 


Liang Xian: "..." 


Pada saat itu, dia bisa melihat dengan jelas bahwa pada 
jarak antara Tan Yan dan Ah San, sebuah pedang penuh 
menusuk lengan Ah San. Liang Xian masih berpikir pada 
saat itu, bertanya-tanya apakah Tan Yan memiliki kendali 
yang baik atas kekuatannya, berharap Asan hanyalah 
trauma kulit. 


Tapi sekarang dia bahkan tidak mengalami luka kulit. 


Mengetahui bahwa Tan Yan telah mendengarnya, Liang Xian 
memandang Tan Yan: "Bagaimana Anda menjelaskannya?" 


Ketika mereka menerima pelatihan militer untuk membantu 
sekelompok siswa, seseorang memberi mereka semua 
informasi. Catatan di atas menyebutkan bahwa Liang Xian 
cerdas, jenaka, mudah beradaptasi, tampak sombong 
namun tenang, dan dapat mengesampingkan faktor 
emosional di saat-saat krisis.Oleh karena itu, Ah San hanya 
memilih Liang Xian untuk berdiskusi setelah ia mengetahui 
masalah Tan Yan. Dalam benak Asan, Tan Yan pasti 
menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa sepenuhnya 
percaya bahwa dia dan Liang Xian adalah pasangan. 
Lagipula, menurut intelijen, Tan Yan baru masuk kelas 
kemarin. Hubungan keduanya seharusnya mirip dengan 
seperti orang asing. Bagaimana mereka bisa menoleh? Jual 
saja dirimu sendiri? 


Sakit bukan? Tan Yan segera menghampiri untuk melihat 
pergelangan tangan Ah San. Dia lega melihat itu benar- 
benar utuh. Aku masih berpikir kalau mereka semua adalah 
rekan. Bahkan luka di kulit pun tidak bagus. oke. Baiklah. " 


Mendengar apa yang dia katakan, Liang Xian mengerutkan 
kening dan berkata: "Berdasarkan tindakan Anda saat itu, 
dia seharusnya terluka parah. Saya tahu Anda ingin dia 
baik-baik saja, tetapi ini tidak mungkin. Mengapa Anda 
tidak terkejut sama sekali?" 


Tan Yan tidak menjawab. Dia menunjukkan ekspresi yang 
jelas bingung, seolah dia bahkan tidak mengerti mengapa. 


"Apa kau tidak menyadarinya ..." Liang Xian menyentuh 
dagunya, "Lalu apa yang kau pikirkan saat penutup 
pelindung ini muncul?" 


"Ini berbeda," Tan Yan mencoba menjelaskan. "Ada beberapa 
hal di dunia ini setelah 'kekosongan' ... Aku tidak bisa 


mengatakan apa itu, tidak terlihat untuk dilihat, tapi aku 
bisa merasakannya. Aku hanya memusatkan hal-hal ini. 
Ketika Anda bangun, perisai pelindung terbentuk. Hal-hal ini 
tidak terlihat oleh dunia kita. Yang disebut negara adidaya 
hanya ..." 


Dia berpikir lama dan tidak tahu bagaimana 
mengungkapkannya, jadi dia diam. 


Liang Xian mencoba memahami apa yang dia katakan, dan 
membantunya menganalisisnya dengan caranya sendiri: 
"Hal-hal yang tidak terlihat dan tidak berwujud seperti 
udara, tetapi dapat digunakan secara kolektif. Anda pikir 
Anda hanya menggunakan hal-hal asli di dunia ini, seperti 
menggunakan alat. benar? " 


Artinya kamu sangat pintar. Tan Yan sangat puas dengan 
penjelasan Liang Xian. 


Dia telah berulang kali mengatakan hal-hal ini kepada tim 
peneliti fenomena kehampaan berkali-kali, tetapi orang- 
orang di tim peneliti tidak mengerti. Mereka berulang kali 
bertanya kepada Tan Yan seperti apa benda yang tidak 
terlihat itu dan bagaimana cara menggunakannya. Namun, 
Tan Yan Saya tidak mengerti, tidak ada cara untuk 
menyelesaikannya. 


Oin Li, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata: 
"Apakah itu seperti elemen magis atau energi spiritual yang 
dijelaskan dalam novel?" 

Apa itu? Tan Yan bingung. 

Liang Xian Qin Li: "..." 


Bahkan jika Anda belum makan daging babi, Anda 
seharusnya melihat babi lari, bukan? Bahkan jika Tan Yan 


memiliki kepribadian yang tenang dan tidak suka membaca 
novel online, setidaknya dia dapat mendengar orang-orang 
di sekitarnya menyebutkannya ... 


Apa kau belum pernah membaca novel online? Bahkan Ah 
San pun merasa aneh. 


"... Aku telah menonton Romance of the Three Kingdoms." 
Tan Yan tampak sedikit bingung di bawah tatapan tiga 
pasang mata. Ini terjadi di unit sebelumnya. Orang-orang 
muda di unit sedang mendiskusikan sesuatu dengan 
antusias. Dia sangat ingin tahu dan tidak tahan. Saya 
mengajukan pertanyaan, siapa tahu bahwa semua orang 
memandangnya dengan "kamu bahkan tidak tahu ini". Dia 
merasa sangat tidak nyaman, dan perlahan berhenti 
bertanya. 


Liang Xian memandangnya dengan malu, mengulurkan 
tangannya untuk melingkarkan lengannya di bahu Tan Yan, 
dan memelototi Oin Li: "Apakah masuk akal untuk membaca 
buku gratis? Tidak apa-apa, karena kamu mengatakan kita 
bisa kembali, ketika kita kembali ke bumi, aku akan 
membawamu. Membaca novel. " 


Qin Li: "..." 


Qin Li memikirkannya lama-lama antara "membaca buku 
gratis itu tidak rasional" dan Liang Xianyao mengajak Tan 
Yan membaca buku gratis, Dia tidak ingin memahami apa 
yang salah dalam membaca novel. 


Terima kasih, kata Tan Yan ringan. 


Dia selalu tidak cocok dengan orang lain. Apakah dia lebih 
tua atau muda, tampaknya ada penutup pelindung yang 
tidak terlihat di antara orang-orang. Tan Yan tidak dapat 


melihat melalui orang lain, dan orang lain tidak dapat 
memahami Tan Yan. 


Sampai sekarang, Liang Xian berinisiatif untuk mengulurkan 
tangannya, dan dia tidak merasa bahwa penutup pelindung 
ini membiarkan udara segar masuk. 


"Jika ini masalahnya, maka kita juga harus merasakan hal 
semacam ini," kata Liang Xian. "Jika tidak, kita bertiga akan 
menyeret Tan Yan dan salah satu dari kita, dan dia tidak 
akan dapat melindungi kita karena serangannya. kekuatan 
besar. " 


Tan Yan sangat ingin mengatakan bahwa dia bisa 
melindunginya, tetapi ketika tiga Liang Xian dan yang 
lainnya sangat ingin mencoba, dia tidak mengatakan apa- 
apa. 


Sejak Qin Li menyebutkan "elemen sihir" dan "energi 
spiritual", cahaya fanatik yang luar biasa melintas di mata 
tiga orang lainnya, dan Ah San, yang menentang keluar 
sekarang, juga menjadi aktif. 


Tan Yan tidak memahami antusiasme semacam itu, tetapi itu 
tidak memengaruhi suasana hatinya untuk diam-diam 
menjaga generasi selanjutnya dari tanah air. 


Liang Xian dan Qin Li sama-sama siswa, dan Ah San 
tampaknya tidak lebih dari dua puluh empat dan lima 
tahun, mereka berdua adalah pilar masa depan ibu pertiwi! 


Dia tidak bisa menghentikan anak ayam untuk melompat 
keluar dari sarang dan belajar terbang, Yang bisa dilakukan 
Tan Yan hanyalah menjaga. 


Liang Xian tiba-tiba merasa dingin di belakang 
punggungnya, dan tiba-tiba menoleh ke belakang dan 


melihat bahwa Tan Yan sedang melihat mereka bertiga 
dengan tampilan toleran yang luar biasa, dan dia memiliki 
semacam kebaikan seperti ayam tua. 


Liang Xian: "..." 
Buka tutup pelindungnya, katanya dengan susah payah. 


Baiklah, silahkan, saya disini. Ekspresi Tan Yan menjadi 
percaya diri, seolah-olah dia telah menemukan makna 
hidup, seluruh wajahnya bersinar dan bahkan lebih 
Mempesona. 


Shuai cukup tampan, tapi kenapa dia begitu canggung .... 
Liang Xian menahan jantungnya berdetak tak bisa 
dijelaskan, jangan buka matanya untuk Tan Yan, dia benar- 
benar tidak terbiasa dengan dominasi semacam ini. 


Tan Yan membuka tutup pelindung, dan nafas dingin 
langsung mengenai wajahnya.Liang Xian menggigil tiba- 
tiba dan berjalan ke depan dengan susah payah. 


"Itu..." Ah San menggigil dalam angin dingin, "Izinkan saya 
bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang hal-hal 
istimewa itu? Atau bagaimana berkomunikasi dengan dunia, 
apakah ada rumusnya." 


Tan Yan: "... secara alami ..." 


Oke, aku tahu, itu tergantung pada pemahaman, kan. Ah 
San gemetar kedinginan, dan akhirnya menyadari bahwa 
kualifikasinya dengan Tan Yan mungkin merupakan celah 
antara akar roh mati dan akar roh langit. 


Apakah Anda memiliki afinitas khusus untuk energi dunia 
lain? Qin Li berpikir itu karena afinitas sihirnya hanya O, 
sedangkan Tan Yan memiliki setidaknya 10. 


Tan Yan: "..." 


Dia hanya bisa melihat ke arah Liang Xian, yang bisa 
memahaminya, dengan bingung. Yang mendominasi dia 
menghilang begitu saja tanpa jejak. 


"Diam kalian!" 


Liang Xian menerima permintaan bantuan, jadi dia harus 
menahan detak jantungnya yang hiruk pikuk, berjalan ke 
Tan Yan, dan dengan sabar bertanya, "Apakah kamu ingat 
bagaimana kamu merasakan kekuatan ini untuk pertama 
kalinya dan menggunakannya?" 


"Pertama kali .. Dengan bimbingan, pemikiran Tan Yan 
menjadi lebih jelas. Dia berusaha keras untuk mengingat 
apa yang terjadi selama 40 tahun, dan akhirnya memikirkan 
beberapa petunjuk, "Saya ingat bahwa saya sedang sekarat, 
tetapi saya tidak mau untuk mati. Bahkan jika kamu mati, 
Kamu harus mati di rumah. " 


Kemudian saya merasakan ujung jari saya berdetak dengan 
beberapa kekuatan yang hidup dan dekat. Mereka tidak 
dalam keadaan tertentu. Hanya ketika Tan Yan melihatnya, 
kekuatan ini memiliki bentuk nyata dan dapat didorong oleh 
kesadarannya. 


Ini kesadaran lagi, rasanya seperti ... 


Sebuah ide melintas di benak Liang Xian, tetapi tidak 
membantu situasi saat ini sama sekali. Dia memutuskan 
untuk tidak menjelaskan secara detail. Yang paling penting 
saat ini adalah mencoba sesuai dengan pernyataan Tan Yan. 


la berbagi pengalaman Tan Yan dengan dua orang sahabat 
yang juga bingung. 


Aku mengerti terobosan ini sebelum kematian, tapi mereka 
yang tidak paham akan segera mati. Qin Li, yang masih 
berpikir di dalam novel, mengusap tubuhnya dan bertanya. 


Bukannya dia aneh, dia selalu mengandalkan novel untuk 
menjelaskan status quo. Tetapi sekarang, tidak ada cara 
untuk menjelaskan situasi ini dengan teori ilmiah! 


Namun, Ah San menerimanya dengan lebih baik daripada 
Qin Li: "Sifat misi kami adalah ini. Jika Anda kurang 
beruntung, mereka yang tidak cukup kuat akan mati. Tidak 
ada bedanya." 


Tidak ada jalan lain saat ini, dan ketiganya hanya bisa terus 
memahami menurut pernyataan Tan Yan. 


Namun, lingkungan luar sangat buruk sehingga mereka 
menjadi sangat hipoksia dalam waktu kurang dari lima 
menit dan anggota badan mereka menjadi kaku. 


Lebih buruk lagi, hujan meteor jatuh dari langit. 


Bisa dibilang itu adalah meteorit yang jatuh dari langit 
Liang Xian semula menduga darimana kawah-kawah besar 
di sekitar mereka berasal, namun kini ia punya penjelasan. 


Tidak ada atmosfer di sini, jadi gasnya tipis dan suhunya 
sangat rendah, dan tidak dapat melindungi planet dari 
meteorit. 


Tapi pencerahan ini datang terlambat, dan mereka bertiga 
terlalu dingin untuk bergerak. Meteorit itu terbang turun 
dari langit tanpa perlindungan atmosfer, dan kecepatannya 
jauh lebih cepat dari biasanya. 


Tunggu, terjun bebas? Liang Xian tiba-tiba memberikan 
pemberhentian pertama. 


Mengapa mereka bahkan tidak menyadari hal sesederhana 
itu? Setelah mereka datang ke sini, selain merasa 
kedinginan dan kekurangan oksigen, mereka tidak 
merasakan perbedaan gravitasi sama sekali. Artinya planet 
ini sama dengan lingkungan gravitasi. yang mereka kenal! 


Ini hanyalah bumi yang telah kehilangan perlindungan 
atmosfer! 


Meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh di antara 
percikan api dan batu api, mereka begitu padat sehingga 
mereka bahkan tidak bisa bersembunyi. 


Mereka bertiga berlari dengan putus asa, tetapi bahu 
mereka ditepuk dengan ringan oleh satu orang, dan sebuah 
suara terdengar di telinga mereka pada saat yang sama: 
"Jangan takut." 


Sesaat kemudian, mereka melihat Tan Yan menabrak 
meteorit yang tingginya lebih dari tiga meter dengan 
kepalan, Meteorit itu terbang ke kejauhan seperti bola golf. 


Dia hampir berdiri diam di udara, meninju dan menendang, 
dan hanya dalam beberapa sepersepuluh detik, semua 
meteorit jatuh jauh dari mereka. 


Ketiganya tidak terluka. 


Tan Yan mendarat dari ketinggian hampir sepuluh meter, 
dan berkata dengan lembut kepada mereka bertiga: "Tidak 
apa-apa, saya tidak akan membiarkan apa pun menghalangi 
Anda." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Pada saat 
diselamatkan, pikiran ketiga orang 


Liang Xian: Buruk, ini perasaan detak jantung 


Qin Li: Orang Suci Dharma Agung, terimalah saya sebagai 
seorang murid 


Ah San: Hah? Saya mungkin terlalu banyak berpikir. Apakah 
saya muncul di tiga bab dan mengikuti penjara bawah tanah 
untuk menjadi anggota tim protagonis? Penulis belum 
memberi saya nama? 


15 


Bab 16 Abyss 


Bab 16 Abyss (4) 


Tan Yan menyambut sinar pertama matahari terbit dan 
mendarat di tanah, dengan sinar cahaya terselubung di 
belakangnya, begitu tampan seperti dewa yang turun dari 
langit, ketiganya tercengang. 


Mereka bertiga adalah pejuang dengan banyak 
pertempuran atau siswa berprestasi yang telah menerima 
pelatihan kelas satu.Meskipun kekuatan Tan Yan sebanding 
dengan rudal jelajah, mereka hanya tercengang selama 
beberapa detik sebelum kembali ke akal sehat mereka. 


Hanya saja performa ketiganya berbeda. 


Liang Xian tanpa sadar menutupi hatinya dan memalingkan 
muka dari Tan Yan. 


Mata Qin Li berkedip lebih bersemangat, dan dia menatap 
Tan Yan dengan tegas. 


Asan melihat arlojinya: "Kami telah berada di lingkungan 
yang sangat keras selama lebih dari sepuluh menit. Ini 
adalah terobosan yang hebat. Meskipun kami belum 
merasakan energi khusus, kemampuan beradaptasi tubuh 
telah meningkat. Selain itu, kami telah masuk yang 
'mengikuti'. Waktu menunjukkan 22:15, dan jam tangan 
menunjukkan bahwa fajar setelah lebih dari satu jam. Dua 
waktu dunia berbeda. " 


Layak dijadikan 'pembajak.' Dalam hal ini, kamu masih bisa 
memperhatikan detail ini. Puji Tan Yan, ini adalah murid 


yang baik. 
A San: "..." 


Dia membual bahwa dia benar, tapi apa artinya 'situasi ini'? 
Mungkinkah perkataan Tan Yan mengatakan, "Kamu masih 
bisa tenang saat melihat saya meninju meteorit dan 
menendang meteorit itu. Enak banget"? Jadi siapa yang dia 
puji? 


Ah San sangat bingung. 


Mendengar perkataan Ah San tentang waktu, Liang Xian 
segera menekan detak jantungnya yang tidak terkendali 
dan mengatakan bisnisnya: "Bukan karena kita bertahan 
untuk waktu yang lebih lama, tetapi suhunya telah 
meningkat." 


Soal kekurangan oksigen, mereka semua sudah mendapat 
latihan menahan nafas, Selama tidak banyak aktivitas, 
mereka akan baik-baik saja selama beberapa menit. Namun 
pada lingkungan bersuhu minus 100 C, radang dingin akan 
terjadi dalam beberapa menit. 


Qin Li terlihat kecewa, ternyata itu bukan karena dia 
menjadi lebih kuat. 


"Tidak bagus!" Liang Xian segera berkata, "Jika planet ini 
benar-benar tidak memiliki perlindungan atmosfer, suhu 
akan naik segera setelah matahari terbit. Jika suhu tanah di 
atas 100 C, kita akan segera matang." 


Kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi dari 
matahari, ucap Asan langsung. 


Keduanya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Tan Yan 
melindungi mereka, tetapi harus menyelesaikannya sendiri. 


Tan Yan sangat senang Kkarena para siswa sangat 
termotivasi. 


"Bisakah kamu membuat sesuatu seperti tabung oksigen," 
kata Liang Xian kepada Tan Yan dengan sedikit malu. "Suhu 
saat ini masih bisa beradaptasi. Selama kita membawa 
oksigen, kita bisa bergerak. Aku punya alat yang ingin aku 
verifikasi. Tidak cukup hanya tinggal di sini, Anda harus 
mengambil langkah maju. " 


"Iya." 


Begitu suara Tan Yan jatuh, ketiganya merasa kepala mereka 
terbungkus sesuatu, sangat bernapas dan tidak berbobot, 
tetapi pernapasan mereka menjadi lebih mudah. 


Mereka bertiga mengecek perbekalan di tubuh mereka, 
karena mereka hanya menjelajahi hutan, tim Liang Xian 
hanya membawa senjata, dan Ah San hanya membawa 
senjata dan tusukan militer. 


Kurang makanan dan transportasi. Liang Xian menghela 
nafas. 


Oin Li dan Asan tidak bisa membantu tetapi melihat Tan Yan. 


Tan Yan: "... Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak 
memiliki kekuatan super dan saya tidak dapat 
mengubahnya." 


Ah San dan Qin Li tidak hanya tidak tertekan, tetapi mereka 
juga lega mendengar bahwa dia tidak bisa mengeluarkan 
persediaan. 


Akhirnya, Tan Yan bukanlah mahakuasa, jika tidak mereka 
akan meragukan makna hidup. 


"Pergi cepat ke arah ini sebelum matahari benar-benar 
terbit," Liang Xian menunjuk ke kejauhan, "Kamu bisa 
bersembunyi saat bertemu meteorit. Jangan mengambil 
tindakan kecuali Tan Yan diperlukan. Kami tidak tahu di 
mana batasmu. . Anda harus menyimpan kekuatan Anda. " 


Beberapa orang sangat mempercayai Liang Xian, membawa 
ransel mereka dan berjalan ke arah yang dia tunjuk. 


Hanya Ah San yang ragu sejenak. Struktur spasialnya tetap 
di dunia asli. Jika posisi mereka saat ini adalah "ladang 
opium", maka arah Liang Xianzhi adalah ... 


Itu arah markas bawah tanahmu. Liang Xian melihat 
kekakuan Ah San pada saat itu dan membenarkan 
dugaannya. 


Bagaimana kamu tahu di mana pangkalan bawah tanah itu? 
Tanya Ah San. 


Diperkirakan berdasarkan medan di sekitarnya. Liang Xian 
berkata dengan enteng. 


"Lalu kenapa kamu memutuskan untuk pergi ke sini, 
menurutmu ..." 


Ah San merasa spekulasi ini terlalu menakutkan, dan dia 
tidak berani memikirkannya. 


Aku hanya menebak, kuharap tebakanku salah. Liang Xian 
menghela nafas. 


Tan Yan dan Oin Li tidak mengerti apa yang mereka 
bicarakan. Liang Xian menatap mata Tan Yan yang bebas 
dari ketidakmurnian dan bertanya: "Kapan kamu memasuki 
'kekosongan'? Berapa kali kamu masuk? " 


Aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Tan Yan 
menggelengkan kepalanya. 


"Takut menimbulkan kepanikan? Saya pikir Anda bisa 
mengetahui lebih banyak informasi." Liang Xian sedikit 
kecewa, "Saya hanya berharap saya salah menebak." 


Apa yang kamu tebak? Tanya Tan Yan. 


Dengan Tan Yan di sisinya, Liang Xian merasa jauh lebih 
aman. Dia tidak mengatakan bahwa dia takut menyebabkan 
kepanikan sebelumnya, tetapi Tan Yan selalu dapat memberi 
orang kekuatan yang menenangkan, dan Liang Xian tiba- 
tiba merasakannya bahkan jika dia mengatakannya , Tidak 
berarti. 


"Saya menduga ini adalah bumi," kata Liang Xian, "bumi 
ada di hari-hari terakhir tanpa perlindungan atmosfer." 


Asan telah menebak secara samar sejak lama tetapi masih 
menunjukkan ekspresi bingung, Oin Li terkejut, hanya Tan 
Yan yang setenang biasanya: "Lanjutkan." 


"Sejak 1997, 1999, dan 2012, ada rumor bahwa tahun itu 
akan menjadi akhir dunia, dan bahwa generasi baru banjir 
akan membersihkan manusia dan memulihkan 
keseimbangan ekologi bumi, tetapi tidak ada yang terjadi 
selama tahun-tahun ini. . "Liang Xian dengan sungguh- 
sungguh berkata," Tapi bagaimana jika itu terjadi? " 


Kami akan selesai dalam waktu yang lama jika itu terjadi. Ah 
San tidak setuju dengan pernyataan ini. 


Itu tidak terjadi di dunia kita, tapi di dunia paralel lain. 
Dengan kata lain, setelah dunia-dunia ini memasuki akhir 
zaman, mereka tidak lagi menjadi dunia kita. Liang Xian 
menjelaskan. 


Qin Li dan A Sanyi, yang menyukai novel, terlihat bijaksana, 
tetapi Tan Yan kehilangan ketenangannya, membuatnya 
bingung dan terlihat sangat tidak berdaya. 


Kontras front-to-back membuat Liang Xian terpana. Ia 
memaksakan diri untuk mengontrol lengannya yang ingin 
memeluk Tan Yan, dan melanjutkan: "Meskipun ini hanya 
tebakan, bukan tanpa dasar ilmiah. Saya berasumsi bahwa 
akhirnya akan terjadi. terjadi selama periode 97-12. Di 
dalam, Ketua Asan, apakah menurutmu markasmu masih 
ada? " 


"Jika saja atmosfer menghilang dan bumi kehilangan lapisan 
perlindungan, pangkalan itu harus tetap ada di sana." Asan 
berkata dengan sungguh-sungguh, "Pangkalan itu dibangun 
pada tahun 1990, dan itu cukup kuat untuk menahan bom 
nuklir. Selama bertahun-tahun, pangkalan itu tetap ada. 
telah mengalami banyak perbaikan dan fasilitas internal. Ini 
sangat lengkap. Ada alat pemurnian dan penggantian udara 
serta pengukur suhu untuk menahan serangan gas beracun, 
serta sejumlah besar biji-bijian. " 


Tidak peduli item mana yang merupakan fasilitas yang 
dapat menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya 
di hari-hari terakhir, mereka sekarang harus pergi ke markas 
untuk mengonfirmasi. 


Meski Tan Yan mengatakan sebelumnya bahwa ada cara 
untuk kembali ke dunia nyata, Liang Xian percaya bahwa 
fenomena 'kekosongan' telah diperhatikan oleh negara, 
sejak mereka datang, mereka harus mendapatkan lebih 
banyak informasi untuk kembali. . 


Hanya dengan menghadapi bahaya dan menantangnya kita 
dapat mengatasi bahayanya. 


"Saya telah memasuki 'kosong' kali ini, dan saya tidak 
pernah berani pergi jauh ke dunia di balik 'kosong'," kata 
Tan Yan tiba-tiba, "karena ada cara untuk kembali lebih 
cepat, tidak perlu ambil risiko. Saya selalu berpikir begitu. " 


Dia merasa bahwa dia melakukan yang terbaik untuk 
melindungi orang-orang di Pingxian, tetapi ketika tim 
peneliti bertanya kepadanya, Tan Yan menyadari betapa dia 
tidak mampu. 


Selama empat puluh tahun, dia tidak pernah mencoba 
untuk pergi jauh ke dunia yang tidak diketahui untuk 
dijelajahi. Pada akhirnya, tidak ada informasi yang dapat 
diberikan kepada negara tersebut, dan dia hanya bisa 
duduk dan menyaksikan fenomena "kosong" memburuk. 


Tan Yan tidak memahami pendekatan yang benar sampai dia 
melihat pendekatan Liang Xian hari ini. 


Apa aku salah? Tan Yan bertanya pada dirinya sendiri. 
Apakah kamu sendirian di masa lalu? Liang Xian bertanya. 
"Ya." Tan Yan mengangguk menurunkan. 


"Jika saya adalah satu-satunya orang, saya akan mati 
kedinginan atau mati karena hipoksia di tempat," kata Liang 
Xian pelan, "Alasan mengapa saya berani membawa semua 
orang ke dunia yang tidak dikenal ini adalah karena Anda 
ada di sana." 


Karena kamu mengatakan bahwa tidak ada yang akan 
menghalangi kami, kami memiliki keberanian untuk 
menjelajah. Liang Xian akhirnya mengulurkan tangannya 
sesuai keinginannya, dan merangkul bahu Tan Yan yang 
frustasi, Jika ada yang mengatakan kamu tidak dapat 
mengetahuinya berita apapun, Ketika mereka memasuki 


'kekosongan' dengan sia-sia, itu karena mereka berdiri dan 
berbicara tanpa sakit punggung. Andalah yang membantu 
kami melewati ambang 'hidup dan mati', dan Anda 
membuka jalan ke depan sehingga kami dapat bergerak 
meneruskan." 


Yang tersisa hanyalah suara langkah kaki berlari dan napas 
berat, dan ucapan "terima kasih" Tan Yan begitu pelan 
hingga hampir tak terdengar. 


Basisnya tidak jauh dari "ladang opium", hanya sepuluh 
kilometer, dan jarak ini hanya lari singkat. Di bawah 
perlindungan Tan Yan, mereka selamat dari dua hujan 
meteorit di sepanjang jalan, dan tiba di pangkalan setengah 
jam kemudian. 


"Ini awalnya pos jaga kecil. Pos jaga adalah pintu masuknya. 
Di saat kritis, menara penjaga kecil bisa mendarat kembali 
ke pangkalan. Posisi asli menara jaga adalah pelat baja 
dalam." Asan menunjuk ke ruang kosong dan berkata, 
"Tidak ada yang seperti itu sekarang. Tidak ada jejak kaki di 
sekitar, sepertinya tidak ada pintu masuk." 


Daerah sekitarnya sepi, penuh dengan lubang yang hancur, 
dan beberapa akar yang tersisa, tetapi pohon itu benar- 
benar mati. 


Pada saat ini, matahari benar-benar terbit, tanpa pembiasan 
atmosfer, dan langit menjadi gelap gulita. Yang ada 
hanyalah sumber cahaya yang mengeluarkan panas 
mengerikan, seperti lampu sorot di malam hari, yang cukup 
untuk menerangi sekeliling, tetapi tidak ada perasaan siang 
hari. 


Ini adalah lingkungan yang sangat menyedihkan dan 
mencekik.Untuk bertahan hidup di dunia seperti itu hanya 
akan terasa tanpa harapan. 


Apakah ada yang benar-benar selamat? Dengan kata lain, 
benarkah ini bumi di sini? 


Tak seorang pun, termasuk Liang Xian, ingin 
mempercayainya. 


"Seharusnya tidak. Bentuk lahan di sini sama sekali tidak 
mirip dengan pangkalan." Kata Asan, "tidak terlihat seperti 
manusia." 


"Tidak, seseorang," kata Tan Yan. 


Dia berlutut di tanah, dengan telinganya di atas tanah, dan 
mendengarkan dengan seksama: "Di dalam dan dalam di 
bawah tanah, saya mendengar suara aktivitas biologis, 
tetapi saya tidak dapat mendengar suaranya. Saya tidak 
tahu apakah itu bahasa China ... atau katakan, saya tidak 
tahu apakah itu manusia. " 


San: "... Apakah dengar pendapat anggota tim Anda begitu 
menakutkan?" 


Liang Xian memandangnya dengan penuh simpati: "Ya, dia 
mendengar semua hal buruk yang kamu katakan 
sebelumnya." 


Ah San: "Saya tidak sedang membicarakan hal-hal buruk, 
tapi keraguan yang masuk akal!" 


"Ssst ..." Tan Yan mengangkat jari telunjuknya, "Seseorang 
akan datang." 


Ah San segera berguling di tanah, menemukan batu sebagai 
tempat berteduh, dan berbaring di tanah menunggu 
seseorang datang. 


Qin Li dan Liang Xian perlahan berjalan, melepas mantel 
mereka dan menutupi mereka sebagai sinar matahari, 
sebelum berbaring di sebelah Ah San. 


A San: "..." 


Tampaknya setelah waktu yang sangat lama, "makhluk 
humanoid" yang mengenakan setelan reflektif putih dan 
bersenjata lengkap, perlahan berjalan mendekat. 


A San: "..." 


Liang Xian memandangnya: Sudah kubilang pendengaran 
Tan Yan bagus, apa yang kamu khawatirkan? 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: A San: Tanpa nama, 
saya makan makanan anjing setiap hari, dan saya merasa 
malu. Apakah ada yang lebih buruk dari saya? Bagaimana 
dengan personel pasukan khusus yang kuat? 


16 


Bab 17 Abyss 


Bab 17 Abyss (5) 


Setelah "orang" dalam pakaian pelindung tiba, dia 
mengambil instrumen dan berbalik, mengangkat senjatanya 
ke meteorit tempat Liang Xian dan yang lainnya 
bersembunyi: "Siapa kamu?" 


adalah Cina! 


Keempat orang itu saling memandang, dan Ah San dengan 
tegas melompat keluar, mengangkat tangannya, dan 
berkata tanpa melukai: "Kami adalah yang selamat." 


"Bagaimana bisa ada yang selamat di luar sekarang? Dari 
pangkalan mana kamu berasal? Mengapa tiga orang yang 
tersisa masih belum keluar?" Pria itu sangat bermusuhan 
dan tidak pernah meletakkan senjatanya. 


Liang Xian dan ketiganya juga mengangkat tangan dan 
berjalan keluar. Liang Xian berkata: "Kami benar-benar 
selamat. Saya sarjana dari Akademi Ilmu Pengetahuan 
China. Saya kebetulan melakukan eksperimen di bawah 
tanah ketika bencana melanda. Pertahanan institut itu 
cukup kuat, fasilitas lengkap, dan ada cukup. Makanan 
sudah tinggal sampai sekarang. " 


"Bisakah kamu tinggal di bawah tanah selama enam tahun? 
Makanan apa yang memiliki umur simpan yang begitu lama! 
Selain itu, Akademi Ilmu Pengetahuan China dihantam oleh 
meteorit besar di awal bencana, dan bahkan bawah tanah 
runtuh, menyebabkan kerugian besar bagi kelangsungan 


hidup manusia. Bagaimana orang bisa bertahan hidup! Pria 
itu jelas tidak mempercayainya. 


Karena saya mempelajari agronomi, maka penelitian yang 
saya lakukan adalah membudidayakan varietas baru 
gandum melalui teknologi hibridisasi genetik, yang dapat 
meningkatkan toleransi kekeringan gandum dan 
meningkatkan hasil. Diharapkan dapat melipatgandakan 
hasil per mu. Kata Liang Xian , "pada saat itu. Saya sedang 
menjaga rumah kaca percobaan dengan benih di samping 
saya, dan sedikit dari kita tinggal di rumah kaca percobaan 
itu." 


Mendengar tentang peningkatan produksi makanan, orang 
tersebut jelas ragu-ragu: "Lalu kenapa kamu tidak keluar? 
Bisakah orang normal benar-benar diisolasi selama enam 
tahun?" 


"Tentu saja tidak mungkin sendirian," Liang Xian tampak 
sedih, "tetapi saya memiliki tiga orang rekan ini. Mereka 
adalah petugas keamanan laboratorium dan mereka semua 
adalah pasukan khusus. Mereka melindungi saya di awal 
bencana. gerbang pangkalan pada saat itu. Sistem kendali 
kami rusak, dan kami tidak pandai memperbaiki sistem 
pintar. Kami tidak bisa keluar dari gerbang, jadi kami hanya 
bisa menggali sedikit, dan kami harus menggali sampai 
sekarang." 


Dia berkata terus terang, seolah-olah semua ini terjadi 
dalam kenyataan. 


Tapi semua orang tahu bahwa apa yang sebenarnya 
membuat orang di depannya percaya omong kosongnya 
adalah apa yang disebut eksperimen hibridisasi Liang Xian. 


Suhu akan segera naik, dan kita akan mati jika ini terus 
berlanjut. Liang Xian melanjutkan. 


Buang semua senjatamu dan bawa ini. Pria itu 
mengeluarkan empat borgol dari tas punggungnya. 


Liang Xian mengambil borgol dan melihat, dan memastikan 
bahwa borgol yang telah dia latih untuk membuka kunci 
berkali-kali, dan dia sangat akrab dengannya, jadi dia pergi 
tanpa tekanan. 


Hal yang sama berlaku untuk Oin Li dan Asan, dan mereka 
tidak khawatir borgol akan menjebak diri mereka sendiri. 


Tan Yan bahkan tidak terlalu merepotkan dalam hal ini. 


Melihat bahwa mereka telah menyerahkan senjata mereka 
dan diborgol dengan damai, pria itu berkata dengan tenang: 
"Ikuti saya." 


"Tunggu," Ah San berdiri di tempatnya, "matahari akan 
segera terbit, dan kulit kita akan menjadi kecokelatan jika 
kita berjalan bersamamu." 


Bagaimana Anda bisa sampai di sini sebelumnya? Pria itu 
bertanya. 


Kami menemukan cara agar tetap hangat dan menghindari 
matahari, bergegas saat pergantian siang dan malam, 
mencari yang selamat sepanjang jalan, dan kami datang ke 
sini untuk menyimpan makanan dan baru saja selesai 
makan, jelas Asan. 


"Kalau begitu cepat pergi, pangkalan ada di depan." 


Pada saat ini, semua orang tidak keberatan. Dia berjalan di 
depan dan beberapa orang mengikuti. Liang Xian 
menemukan bahwa penutup pelindung di kepalanya 
membesar saat dia berjalan, dan dia membungkus mereka 
berempat. 


"Dia seharusnya tidak mendengar kita lagi," kata Tan Yan. 


Qin Li tampak iri, dan berkata di matanya "kapan saya bisa 
memiliki kekuatan seperti itu". 


Akhir dunia datang pada tahun 2012, dan saya tiba-tiba 
merasa bahwa kita telah lolos dari bencana. Ah San 
menghela nafas lega, tetapi matanya masih terlihat sedih. 


Sungguh memalukan bahwa dulu adalah tanah air saya, 
tetapi sekarang menjadi reruntuhan. 


"Belum tentu," Liang Xian dengan tenang menganalisis, 
"Dia tidak pernah mengatakan bahwa ini tahun 2018." 


"Ini semua bumi, bisakah waktu dari dua dunia menjadi 
tidak konsisten?" 


"Apa pun yang melewati ruang angkasa dapat terjadi, dan 
tidak ada yang mustahil. Setelah kami tiba di pangkalan, 
kami mencoba mendapatkan informasi, membandingkan 
celah antara dua dunia, dan ketika kami memiliki informasi 
yang cukup, kami akan menemukan cara untuk pergi. . 
"Liang Xian melanjutkan. 


"Posisi pihak lain tidak jelas. Saya pikir kita harus 
mendapatkan informasi yang cukup di jalan dan segera 
pergi. Langkah-langkah pertahanan pangkalan harus sangat 
baik, saya khawatir kita tidak bisa keluar jika kita masuk." 
Ah San keberatan, "Aku tahu Tan Yan sangat kuat. Kita bisa 
mengandalkannya. Tapi sekarang kita bertiga mengulur-ulur 
waktu dan tidak bisa lari keluar tiga langkah. Apa kamu 
harus mengandalkan Tan Yan sendirian untuk melindungi 
kita? di depan meriam pesawat? " 


Liang Xian diam. 


"Aku baik-baik saja." Tan Yan berkata, "Lakukan apa pun 
yang kamu inginkan." 


"Tidak, saudara ketiga benar," Liang Xian mengganti 
namanya menjadi Ah San, "Aku tidak memikirkannya 
dengan baik, itu terlalu sombong." 


Kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba, mereka berempat 
bertempur sendirian di dunia yang berbeda, dan akhirnya 
mendapatkan informasi tentang dunia yang "kosong", dan 
mereka harus membawa mereka kembali ke dunia mereka 
secepatnya. 


Jika yang "kosong" dihubungkan dengan bumi pasca- 
apokaliptik, akankah dunia mereka, yang seringkali tampak 
"kosong", juga menghadapi ujung dunia? 


Cara paling efisien sekarang adalah ... 


Orang ini adalah orang awam dan akan memunggungi 
musuh. Kata Qin Li tiba-tiba. 


Ah San, Liang Xian, dan Qin Li saling memandang, Ah San 
membuat beberapa gerakan, Liang Xian dan Qin Li 
mengangguk, mereka bertiga membalik pergelangan 
tangan mereka, dan borgol jatuh ke tanah. 


Mereka bergerak ke arah yang berbeda, membentuk 
segitiga dan secara bertahap mengelilingi orang-orang yang 
mengenakan pakaian pelindung dari belakang. 


Karena perlindungan tutup pelindung, orang-orang di depan 
tidak bisa mendengar suara mereka mendekat dengan 
tenang.Ketika mereka bertiga berada dalam posisi yang 
cocok untuk diserang, Tan Yan melepas tutup pelindung. 


Ah San tiba-tiba melompat, menekan pria itu ke bawah, dan 
melepaskan pistol di tangannya. Qin Li menyambar ransel 
itu kembali, sementara Liang Xian meletakkan tangan 
Kirinya pada tombol yang sangat tersembunyi, dan 
meminum dengan suara rendah: "Aku, kamu bisa menjawab 
apa pun yang Anda minta, jika tidak saya akan segera 
melepas pakaian pelindung Anda dan memaparkan Anda 
langsung ke matahari. " 


Pria itu berjuang mati-matian, tetapi kedua tinjunya sulit 
dikalahkan dengan empat tangan, apalagi tiga pasukan 
khusus yang sangat mumpuni. 


Melihat bahwa dia masih berani bergerak, Liang Xian 
menekan tombol dengan keras saat matahari tidak kuat, 
dan pakaian pelindung segera meluncur ke bawah, 
memperlihatkan wajah seorang pria paruh baya. 


Separuh dari wajahnya terbakar, dan matanya tampak 
seperti dua cekungan. Itu bukan pandangan biasa yang 
takut mati, tapi pandangan yang benar-benar menyerah. 


Berhenti mengejar dunia yang lebih baik. 


Tolong jangan biarkan aku melihat matahari. Melihat 
matahari, lelaki itu langsung memejamkan mata. 


Hati Ah San sedingin besi menyeret orang ke balik batu, 
sangat teduh di sini dan seharusnya bisa menghalangi 
pancaran sinar matahari. 


Liang Xian tidak membantunya mengenakan pakaian 
pelindung, tetapi berkata: "Kami hanya mengajukan 
beberapa pertanyaan, dan kami akan melepaskan Anda jika 
kami menjawabnya." 


"Jika itu markas, aku tidak tahu, aku hanya penyelidik kelas 
terendah. Sekarang, selama ada yang memiliki kemampuan, 
bagaimana mereka bisa keluar berpatroli hanya dengan 
senjata seperti aku, dan meteorit apa pun dapat membunuh. 
saya! "Suara pria itu penuh ketakutan, dan sepertinya tidak 
berbohong. 


"Yakinlah, kami hanya menanyakan beberapa hal yang 
mendasar," kata Liang Xian, "sekarang tahun berapa? Apa 
yang terjadi setelah atmosfer menghilang? Berapa jumlah 
penduduk negara sekarang? Bagaimana situasi bencana di 
luar negeri?" 


Anak-anak di base bisa belajar pelajaran akal sehat. Pria itu 
menunjukkan ekspresi terkejut. 


Kurang bertele-tele, kamu tinggal menjawab pertanyaannya 
saja. Ucap Asan sambil menyeret orang tersebut menuju 
tempat matahari bersinar. 


"Bagus, bagus!" Pria itu segera menyerah, "Menurut 
algoritme pasca-apokaliptik, tahun ini adalah tahun ke-6 
dari akhir kalender. Jika itu adalah algoritme sebelumnya, 
itu akan menjadi 2018." 


Ini adalah waktu yang sama dengan bumi. 


"Ini akan menjadi awal musim gugur segera setelah 
atmosfer menghilang. Sepersepuluh populasi akan mati 
beku dalam semalam. Semua orang tertidur dan 
meninggal." Pria itu menyebutkan ini, dan air matanya 
mengalir tanpa suara, "Aku shift malam, saya nyalakan AC 
ketika terasa dingin, dan listrik padam setelah beberapa 
saat, tetapi saya bisa bergerak, dan untungnya 
menyelamatkan hidup saya, tetapi setelah pulang ke rumah 
pada pagi hari, istri dan anak-anak saya meninggal ." 


Meski menangis, tidak ada kesedihan di matanya, hanya 
mati rasa. 


Awalnya kami menangis dan berteriak, dan merasa bahwa 
saya yang terburuk. Siapa tahu ada banyak orang yang 
lebih buruk dari saya. Keesokan harinya saya tidak melihat 
langit biru dan awan putih, langit gelap gulita, matahari 
seperti lampu sorot, dan banyak orang mati terbakar. 


Tanaman mati dalam semalam, dan negara mengambil 
makanan bantuan dan membagikannya pada pagi dan sore 
hari. Tetapi ada banyak orang yang mengantri, dan Anda 
tidak akan bisa mendapatkannya jika Anda tidak pergi lebih 
awal. Saya mengenakan jubah hitam dan keluar untuk 
menerima makanan satu jam sebelumnya, dan wajah saya 
menjadi seperti ini. 


Meteorit mulai jatuh dari langit, semua bangunan di tanah 
hancur, dan hewan serta tumbuhan mati. Merampok dan 
membunuh wanita ada dimana-mana, dan orang yang 
masih hidup seperti orang gila. " 


Apa yang terjadi nanti? Liang Xian tidak ingin 
mendengarkan lagi, jadi dia melewatkan pertanyaan 
lanjutan. 


"Nanti? Orang-orang hampir mati. Hanya ada kurang dari 
seperlima populasi negara yang tersisa. Mereka yang cukup 
beruntung untuk hidup sampai saat ini dibawa ke 
pangkalan bawah tanah yang dibangun oleh negara. 
Basisnya kuat dan suhunya bagus. konstan. Khawatir 
tentang kematian tiba-tiba. 


Beberapa orang ditugaskan untuk bertani, beberapa 
berusaha mencari energi, dan ada petugas patroli seperti 
saya yang pergi keluar setiap hari untuk melihat apakah ada 


orang dari pangkalan musuh yang datang untuk menyerang 
Kami. " 


"Mengapa menyerangmu?" 


"Meraih makanan, kita semua bertani di bawah tanah, 
kekurangan air, tanah, dan sinar matahari, dan hasilnya 
sangat rendah. Orang-orang di pangkalan tidak cukup untuk 
makan, jadi saya hanya bisa mengambilnya. Saya benar- 
benar melihat Anda. itu salah, tapi kamu bilang ada cara 
untuk meningkatkan produksi gandum. Caranya, aku ... aku 
hanya ingin mencoba. Kata pria itu dengan wajah sedih. 


Liang Xian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, 
"Inikah bumi? Kamu di negara mana? Siapa nama 
pemimpinnya sebelum akhir dunia." 


Pria itu menunjukkan kebingungan di matanya, tapi dia 
masih menjawab Liang Xian: "Bukankah ini bumi atau apa? 
Bukankah kita semua dari Xia? Pemimpinnya adalah Ketua 
Wang." 


Empat orang: "..." 


Waktunya tepat, tetapi sejarah tampaknya telah berubah 
sudut di dunia ini, dan itu bukanlah negara yang mereka 
kenal. 


Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk alam semesta 
paralel. 


17 


Bab 18 Abyss 


Bab 18 Abyss (6) 


Menurut gambaran pria paruh baya, dunia sekarang 
menyerupai masa pemerintahan panglima perang. Awalnya, 
negara mengatur agar para penyintas memasuki pangkalan, 
tetapi kemudian beberapa pemimpin pangkalan menjadi 
berniat buruk. 


Tidak mungkin, makanan dan energi tidak cukup. 


Tanpa sinar matahari dan tanah subur, bagaimana mungkin 
hasil makanan di bawah tanah bisa tinggi? Energinya ada di 
tanah, dan Anda harus mengambil risiko terbunuh oleh 
meteorit kapan saja untuk menemukannya. Cara terbaik 
adalah dengan mengambilnya. 


Selain itu, pangkalan ditutup. Seorang pemimpin di 
pangkalan dapat dikatakan sebagai kaisar bumi. Kekuasaan 
sedang merusak, dan hari-hari terakhir putus asa. Di era di 
mana tidak ada hukum dan ketertiban, makanan dan 
pakaian tidak bisa dijamin, dan moralitas hilang dalam 
menghadapi kehidupan. Apa yang tidak bisa terjadi? 


Pria paruh baya itu berkata bahwa untungnya, istri dan 
putrinya mati beku untuk pertama kalinya, dan meninggal 
dalam tidur mereka, jadi tidak perlu menderita kejahatan 
hidup ini. Wanita hidup lebih keras di dunia ini, terutama 
wanita muda dan cantik. 


Liang Xian diam-diam mengenakan pakaian pelindungnya, 
dan pria paruh baya itu menunjukkan rasa terima kasih di 
matanya. 


Kamu ... bahkan jika kamu berada di jalan siang dan malam, 
bukankah kamu kekurangan oksigen? Hari-hari terakhir 
memberi orang intuisi yang liar. Pria paruh baya merasa 
bahwa orang-orang ini bukan orang jahat. Mereka masih 
mempertahankannya kebaikan hanya bisa dicapai di saat- 
saat damai. 


Tiga orang: "..." 


Mereka memiliki penutup pelindung yang dibuat oleh Tan 
Yan di kepala mereka.Sekarang matahari terbit, Tan Yan 
melihat luka bakar di wajah pria paruh baya, dan secara 
alami melebarkan penutup pelindung ke seluruh tubuh. 
Mereka bertiga merasa senyaman berada di ruangan ber-AC, 
dan sama sekali tidak merasa tidak nyaman. 


Di dunia ini, pernahkah kamu melihat orang seperti kami? 
Liang Xian bertanya, Siapapun yang bisa berjalan keluar 
tanpa mengenakan pakaian pelindung? Semua orang bisa 
beradaptasi. Bukankah ada yang mengembangkan 
kemampuan untuk beradaptasi di akhir zaman? 


Pria paruh baya itu menulis "tertegun" di seluruh wajahnya. 
Ketiganya menatap Tan Yan. 


Tan Yan tampak tidak bersalah. Dia mendapatkan kekuatan 
ini di dunia yang "kosong" ... 


Melihat bahwa dia benar-benar tidak berbohong, ketiganya 
memutuskan untuk mengesampingkan masalah untuk 
sementara waktu dan menunggu untuk kembali ke dunia 
nyata sebelum mendiskusikannya. 


Liang Xian berbisik kepada Asandao: "Sebenarnya, Anda 
adalah kepala kami. Laporkan ke kepala suku. Saya ingin 
melakukan sesuatu." 


Ada apa? Tanya Ah San. 


"Apa yang baru saya katakan tentang meningkatkan 
toleransi kekeringan gandum tidak hanya 
membicarakannya, tetapi benar-benar melihat informasi 
ini," kata Liang Xian. "Itu baru saja diteliti oleh Akademi 
Ilmu Pengetahuan. Saya beruntung bisa berkunjung dan 
belajar di waktu, dan saya menuliskan beberapa informasi.. 
Tentu saja, tidak semuanya, itu hanya bagian kunci dari 
modifikasi genetik. Saya ingin menyampaikan informasi ini 
kepada orang-orang di dunia ini. " 


Asan, dia hanya memandang pria paruh baya dengan 
tatapan pahit dan hanya berkata, "Saya tidak tahu." 


Liang Xian akan mengajukan permohonan alih-alih 
menyerahkan informasi secara langsung, yang berarti ini 
harus melibatkan kerahasiaan. Gandum jenis ini belum 
dipromosikan ke seluruh negeri atau bahkan ke seluruh 
dunia, kalau dikatakan sebelumnya itu bocor. 


Kejahatan membocorkan rahasia negara bukanlah sesuatu 
yang dapat ditanggung oleh siswa seperti Liang Xian. 


Apa itu kebocoran? Tanya Tan Yan. 


Tindak pidana membocorkan rahasia negara dengan 
sengaja mengacu pada perbuatan aparat lembaga negara 
yang melanggar ketentuan UU Kerahasiaan Negara dengan 
sengaja membocorkan rahasia negara dengan keadaan 
yang serius. Yang disebut rahasia negara mengacu pada 
keamanan dan kepentingan negara. , yang ditentukan 
sesuai dengan tata cara hukum dan dalam kurun waktu 
tertentu. Yang dicantumkan hanya rentang pengetahuan 
orang tertentu. Menurut KUHP, hanya mereka yang dengan 
sengaja membocorkan rahasia negara dan keadaannya 
serius yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. "Liang 


Xian menghafal ketentuan hukum secara mekanis," Sesuai 
Pasal 8 Undang-Undang tentang Menjaga Rahasia Negara. 
Di situ disebutkan bahwa rahasia dalam ilmu pengetahuan 
dan teknologi juga termasuk jenis rahasia negara. " 


"Kalau begitu perjanjian kerahasiaan yang kamu tanda 
tangani saat itu, tidak bisakah kamu mengungkapkannya 
kepada siapa?" 


Hanya bisa diserahkan ke teknisi dalam negeri, dan tidak 
boleh dibocorkan ke negara lain dan perusahaan sosial 
dalam bentuk apapun, sehingga pertanian negara itu akan 
rugi, kata Liang Xian. 


Jika informasi ini diserahkan kepada orang-orang di dunia 
ini, apakah pertanian negara saya akan terpengaruh? Tanya 
Tan Yan. 


Tidak. Liang Xian menggelengkan kepalanya. 


Dua dunia, dua era, jika tidak 'kosong', tidak akan ada 
persimpangan. 


"Lalu, menurutmu apakah mereka berasal dari negara kita?" 


"Dunia mereka telah berbeda dengan kita dalam sejarah 
dunia sejak Republik Cina, tetapi yang sebelumnya sama, 
semuanya ... orang-orang Cina dengan kulit kuning dan 
mata hitam yang berbahasa Cina, sejarah belum lewat 200 
tahun, dan pertumpahan darah masih tetap sama. "Liang 
Xian berkata," Dalam hal genetika dan etnologi, warisan 
nasional masih ada, dan gen kita tidak berubah. Kita semua 
adalah orang dari ras yang sama. " 


Semakin banyak dia berbicara, semakin kencang nadanya, 
Pada kalimat terakhir, Tan Yan tidak perlu lagi 
mengingatkannya. 


"Hukum kita tidak menyebutkan situasi setelah memasuki 
dunia yang berbeda. Kecuali negara telah mengubah 
ketentuan hukum karena kerugian besar yang ditimbulkan 
kepada negara karena kejadian saya, saya tidak dianggap 
melanggar hukum, bukan?" Liang Xian berkata pada Ah San 
Said. 


Seorang Sanyi menepuk pahanya, dan nadanya menjadi 
jauh lebih santai: "Ya, tidak ada yang seperti itu." 


Sekunder. Setelah semua orang selesai berbicara, Qin Li 
hanya bisa mengangkat tangannya untuk setuju. 


Pria paruh baya yang telah mendengarkan mereka dengan 
telinganya menegang karena terkejut di wajahnya, dan 
bertanya berlutut: "Apakah Anda ... memberi saya bahan 
yang dapat meningkatkan produksi gandum?" 


Liang Xianzheng berkata: "Pertama, saya tidak tahu tingkat 
sains dan teknologi Anda saat ini, dan saya tidak tahu 
apakah informasi itu dapat berguna bagi Anda; kedua, saya 
tidak ingin memberikannya kepada Anda, saya ingin untuk 
memberikannya kepada negara. " 


Hanya memberikan satu dasar hanya akan menyebabkan 
lebih banyak perselisihan. Hanya dengan memberikannya 
kepada setiap orang dapat dilema bahwa setiap orang lapar. 
Meskipun ini hari-hari terakhir, lingkungan bumi tidak lagi 
cocok untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi selama 
manusia belum putus asa, selama semua orang masih 
hidup, mereka pasti akan dapat menemukan solusi untuk 
status quo. 


"Kamu harus punya jaringan? Setiap pangkalan harus punya 
jaringan untuk berkomunikasi dengan pemerintah." 


Hilangnya atmosfer bukanlah lenyapnya satelit. Apalagi 
negara mengatur orang-orang dari berbagai daerah untuk 
memasuki pangkalan, tetapi ketidaknyamanan transportasi 
sekarang sulit dikendalikan, yang menyebabkan beberapa 
pangkalan memiliki kehidupan yang aneh. 


"Ya, tapi di dalam markas ..." Pria paruh baya kehilangan 
minat ketika dia melihat Liang Xian tidak ingin memberinya 
informasi, "Bagaimana orang setingkat saya tahu di mana 
mereka berada." 


"Di dalam markas ..." Liang Xian ragu-ragu. 


Basis saat ini berbeda dari dunia mereka. Orang-orang tidak 
yakin. Siapa tahu mereka akan melakukan sesuatu untuk 
memonopoli informasi. Dia bahkan tidak tahu apakah 
informasi itu berguna. Apakah dia akan membahayakan 
rekan-rekannya dalam hal ini? 


"Sial, jika kamu melakukannya, kamu mungkin mati, dan 
kamu mungkin tidak dapat kembali ke bumi untuk 
mengirimkan informasi; jika kamu tidak melakukannya, 
kamu akan memiliki hati nurani dalam hidup ini. Ketika 
kamu memikirkan ini wajah manusia, kamu mungkin 
mengalami mimpi buruk. Aku sangat malu! "Tiga tahan 
napas. 


"Tentara dibagi menjadi dua kelompok," Liang Xian segera 
mengambil keputusan, "Kalian bertiga menunggu di luar, 
saya akan pergi ke pangkalan. Jika saya tidak kembali dalam 
waktu 6 jam, Anda pergi saja." 


Itu bagus. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk 
orang yang sama yang berada jauh di dunia berbeda, tetapi 
mereka juga dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. 


Ini adalah keputusannya sendiri untuk menyerahkan 
informasi dan tidak perlu melibatkan orang lain. 


Ini adalah pendekatan yang konsisten dari Liang Xian. Ini 
tidak akan mempengaruhi tugas dan tidak membuat malu 
Karenanya. 


Aku terlalu meremehkan diriku sendiri. 
Tidak. Ketiganya menentang secara kolektif. 


"Ini bukan masalah besar, saya tidak memberikannya 
kepada saya, dan saya tidak melakukan apa pun untuk 
hidup dengan hati nurani saya," kata A Sandao, "Tidak baik 
kehilangan seorang saudara laki-laki." 


"Kamu masih harus membawa kami untuk menyelesaikan 
misi pelatihan militer," Qin Li mencengkeram bahu Ah San, 
"Ini adalah tawanan kami." 


Tiga: 2 Fa 


Berbicara tentang itu, dia masih perlu memberikan 
beberapa informasi kepada siswa yang menangkapnya, 
tetapi dia tiba-tiba datang ke dunia lain dan dia 
melupakannya. 


"Aku akan menemanimu," Tan Yan mengangkat kepalanya 
dan menyentuh rambut Liang Xian, "Bukankah aku 
mengatakan itu, kamu bisa melakukan apa yang kamu 
inginkan, dan serahkan sisanya padaku." 


Selama 40 tahun terakhir, dia telah memasuki dunia yang 
berbeda berkali-kali, jadi bagaimana dia tidak bisa 
menyentuh orang-orang di sini sekali? 


Dia juga mencoba menjelajahi dunia yang "kosong", dan 
juga ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk 
membantu orang-orang di sini. Tapi bagaimanapun juga, 
ada dua dunia, dan semua yang dia lakukan sia-sia. 


Tan Yan pernah membawa orang yang terluka parah dari 
dunia lain ke bumi, tetapi orang itu menghilang di tengah 
jalan, dan hanya dirinya yang kembali ke bumi. Dia juga 
berpikir untuk tinggal di sini untuk membantu orang-orang 
di akhir zaman menemukan tempat untuk berdiri sebelum 
berangkat, tetapi hati manusia terlalu rumit, dan sederhana 
dan jujur dia hanya akan digunakan oleh orang lain pada 
akhirnya. 


Lambat laun, Tan Yan berhenti bertugas, menutup 
telinganya, menutup mata, mengeraskan hatinya, dan 
berusaha untuk tidak menyentuh orang dan benda di dunia 
lain sebanyak mungkin. Setiap kali, ia hanya memikirkan 
bagaimana kembali ke dunia nyata. dunia asli secepat 
mungkin. 


Meski begitu, saat ia bertemu dengan manusia dan hewan 
yang berjuang untuk bertahan hidup, ia tetap tak bisa 
menahan diri untuk menyelamatkannya, saat menyadari 
bahwa kekuatannya sangat terbatas, ia tetap merasa sedih. 


Dia terlalu lelah, bukan pekerjaan bertahun-tahun yang 
membuatnya lelah, tetapi rasa sakit karena kewalahan dan 
kekurangan energi. 


Tan Yan ingin melakukan yang terbaik untuk negara dan 
pensiun pada akhirnya, bukan karena dia tidak ingin 
melakukan apa pun, tetapi karena dia terlalu lelah. 


Menutup mata, mengeraskan hatinya, tidak akan 
membuatnya mati rasa, tetapi hanya akan menjadi lebih 
lelah. 


Informasi yang diberikan oleh Liang Xian kali ini berbeda 
dengan yang dia lakukan sebelumnya, yaitu benihnya. 


Benih itulah yang memungkinkan orang untuk bertahan 
hidup, harapan untuk hidup, dan harapan yang dapat 
membantu orang melalui masa depan akhir Zaman yang 
sulit ini. 


Dibandingkan dengan kekuatannya yang sederhana dan 
tanpa otak, memang benar sains dan teknologi adalah jenis 
api yang bisa bertahan. 


Liang Xian dan yang lainnya terpana dengan kekuatannya, 
namun Tan Yan selalu percaya bahwa itu adalah kekuatan 
yang sepele. Kekerasan tanpa kendali otak selalu hanya 
sebuah alat. Yang benar-benar dahsyat adalah pengetahuan 
mereka bahwa mereka bisa menghadapi matematika, fisika 
dan kimia, molekuler. 


"Ayo pergi ke pangkalan bersamanya," Tan Yan percaya, 
"Aku bisa membiarkan semua orang kembali, tolong 
gunakan kekuatanku dan percayalah. Kamu masih muda, 
jangan memandang rendah hidupmu, dan jangan 
melakukan hal-hal yang kamu lakukan. menyesal. " 


Bukankah tujuan generasi yang lebih tua adalah 
membiarkan orang-orang muda melakukan apa yang 
mereka ingin lakukan? 


Tan Yan mengusap kepala Liang Xian dengan penuh 
semangat, hampir dipenuhi dengan kasih sayang. 


Um ... cinta para tetua pada yang lebih muda. 
Liang Xian: "... kamu, pegang, tangan, ambil, buka!" 


Tidak terlalu besar atau kecil! 


18 


Bab 19 Abyss 


Bab 19 Abyss (7) 


Meskipun mereka akan membantu dunia lain, mereka tidak 
dapat memasuki markas dengan gegabah. Orang di dunia 
ini tidak dapat diprediksi dan peduli tentang segalanya. 


Tapi lelaki paruh baya adalah anggota pinggiran pangkalan. 
Setelah lama bertanya, dia tidak bisa menanyakan situasi 
spesifik di dalam. Dia hanya tahu di mana tanah pertanian, 
produksi makanan sangat rata-rata, dan di mana orang 
biasa seperti mereka tinggal dan tinggal. Sistem hierarki di 
pangkalan sangat ketat, dan orang biasa seperti dia tidak 
tahu tentang situasi tingkat tinggi. 


Setelah mendengarkan penjelasan pria paruh baya itu, Asan 
merasa semakin tidak bisa masuk. Jika Anda benar-benar 
ingin masuk ke Sarang Harimau Longtan, Anda sebaiknya 
pergi begitu saja, Anda tidak dapat mencoba yang terbaik 
untuk membantu orang lain dengan kebaikan, dan akhirnya 
tertangkap dan disiksa. 


Selain itu, hal-hal yang "kosong" tidak boleh dibuka. Jika 
posisinya dibalik, dia hidup di hari-hari terakhir, mengetahui 
bahwa melalui "kekosongan" dia dapat memasuki dunia 
aman lainnya, dan dia pasti ingin pergi ke dunia mereka 
melalui " kekosongan "dengan cara apa pun. san 


Meskipun Tan Yan mengatakan bahwa orang-orang di dunia 
lain akan menghilang ke dalam "kehampaan", lebih baik 
tidak mengambil risiko. 


Beberapa orang telah menyusun beberapa rencana aksi, 
tetapi itu berbahaya atau memakan waktu. Tidak ada yang 
sempurna. 


"Saya pikir rencana terbaik adalah mengambil pakaian 
pelindung beberapa orang di pintu masuk. Tan Yan 
melindungi mereka dan menyembunyikan mereka di luar. 
Setelah kita menyelinap dan menyelesaikan misi, kita akan 
mengembalikan mereka." Liang Xian berkata, "Isn ' 
Bukankah paman ini barusan? Pernahkah Anda mengatakan 
bahwa oksigen kadang-kadang menjadi lebih tipis di bawah 
tanah, dan adalah normal bagi orang yang tidak nyaman 
untuk mengenakan pakaian pelindung. " 


Saya tidak setuju untuk masuk ke markas mereka, yang 
sama saja dengan serigala yang masuk ke mulut harimau. 
Asan keberatan, butuh waktu setidaknya setengah jam 
untuk memasukkan informasi setelah Anda masuk. Ada 
terlalu banyak variabel. Anda harus menyandera dan 
membiarkan mereka menggabungkan komputer dan 
internet. Kirimkan. " 


"Kamu juga telah mendengar dari paman. Di hari-hari 
terakhir, nyawa manusia tidak berharga. Sandera macam 
apa yang bisa membuat mereka patuh? Bahkan jika kita 
telah mengikat pemimpin teratas pangkalan, kita mungkin 
masih dalam pelukannya. lawan politik “untuk 
memanfaatkan kesempatan. "Liang Xian Tidak setuju 
dengan pendekatan ini," Kecuali semua kepemimpinan 
pangkalan terikat, tetapi ini tidak mungkin, jadi masih ..." 


"Ya," kata Tan Yan tiba-tiba. 
Hah? Apa yang bisa dilakukan? Liang Xian bingung. 


"Kamu bisa mengikat semua pemimpin utama." Tan Yan 
berkata dengan ringan, "Aku akan mencoba." 


Tiga orang: "..." 


Asan menjulurkan telinganya: "Bagaimana kita 
menggunakan kekuatan empat orang untuk mengelilingi 
markas?" 


Tan Yan menekan buku-buku jari tangan satunya dengan 
telapak tangannya, dan persendiannya berderit: 
"Menggunakan tinjunya." 


Tiga orang: "..." 


Ketika mereka bertanya-tanya apakah Tan Yan terlalu 
percaya diri dengan kekuatannya sendiri karena kekuatan 
supernya, mereka melihat Tan Yan berkata kepada paman 
paruh baya: "Liu Kecil ... Tidak, Tuan Liu, apakah markasnya 
ada di sini?" 


Xiao Liu paruh baya mengangguk: "Saya tidak berani 
menjauh dari markas. Area pencarian sangat dekat dengan 
gerbang markas, jadi jika ada serangan meteorit, saya bisa 
bersembunyi secepat mungkin." 


Sudah cukup, Tan Yan mengangguk. 


Mudah untuk memikirkannya jika Anda tidak memasuki 
pangkalan tetapi juga mendapatkan komputer yang 
terhubung ke Internet, bukan? 


Dia berbalik dan mengambil di tanah, memilih meteorit 
terbesar dan terkuat di dekatnya, yang tingginya lebih dari 
sepuluh meter. Tan Yan mengitari meteorit itu dua kali, 
sepertinya telah menemukan titik fokus yang sesuai, 
memeluknya, dan dengan mudah membawa meteorit itu ke 
atas. 


Tiga orang-#- setengah baya Xiao Liu: "..." 


Qin Li menggosok matanya dan mencoba memeluk meteorit 
setinggi tiga meter tempat mereka bersembunyi. Meteorit 
itu tidak bergerak. 


Laporan tersebut menunjukkan bahwa kepadatan meteorit 
di sekitar kita ini awalnya diukur di atas 5g / cm, yang jauh 
lebih tinggi dari granit. Diduga mengandung komponen 
logam. Dilihat dari volume meteorit yang diangkat oleh Tan 
Yan, meteoritnya. .. "Qin Li tidak bisa melanjutkan. 


Hampir satu ton ... 


Keempat orang itu tercengang dan menyaksikan Tan Yan 
dengan mudah membawa meteorit ke tempat yang agak 
jauh dari gerbang pangkalan yang ditunjuk oleh Xiao Liu 
paruh baya, membawa meteorit itu di satu bahu, dan 
melompat dengan mudah. 


Lompat, lompat! 


Setelah melompat sekitar beberapa puluh meter, Tan Yan 
turun dengan kecepatan yang sangat cepat Dengan 
"ledakan", meteorit itu menghantam tanah dengan keras, 
dan seluruh tanah bergetar hebat. 


Tiga orang di perisai pelindung tidak bisa merasakan 
tekanan angin sama sekali, tetapi Xiao Liu yang setengah 
baya langsung terlempar oleh badai yang meledak setelah 
meteorit jatuh. Dia bereaksi dengan cepat, dan segera 
melepaskan rantai dari tangannya. pinggang, dan kepala 
rantai dimasukkan dengan kuat Di tanah, ini menstabilkan 
tubuh Xiao Liu sehingga dia tidak tertiup angin. 


Mereka bertiga menyaksikan batu terbang terpental oleh 
penutup pelindung, dan merasa malu di dalam hati karena 
mereka ingin mempelajari kekuatan super. 


Bahkan jika mereka memahami kekuatan ini, dapatkah 
mereka benar-benar mempelajarinya? 


Tan Yan menepuk debu di tubuhnya, dan berjalan kembali 
untuk menstabilkan Liu paruh baya yang masih terbang, 
dan bertanya, "Apakah getarannya cukup untuk dirasakan 
oleh pangkalan bawah tanah?" 


"Cukup, cukup ..." Liu kecil paruh baya dengan gemetar 
berkata, "Kamu, tidak peduli seberapa keras kamu, 
pangkalan akan runtuh." 


"Seharusnya tidak terjadi, saya tidak pernah berpikir untuk 
menghancurkan pangkalan." Tan Yan yakin, "Anda harus 
memiliki komunikator darurat untuk menghubungi 
pangkalan, bukan?" 


Ya, ya. Ketika mereka pergi berpatroli, mereka dapat 
memanggil tentara pangkalan jika mereka menghadapi 
orang-orang dari pangkalan yang bermusuhan atau situasi 
berbahaya. 


Tan Yan mengambil komunikator darurat dan 
menyerahkannya kepada Liang Xian: "Saya tidak pandai 
berbicara di tempat kejadian, jadi tolong buat permintaan." 


Sikapnya sangat santai. 
Liang Xian: "..." 


Dia mengambil komunikator dalam suasana hati yang rumit, 
dan merasakan suasana hati rubah palsu Huwei. 


Nah, rubah itu tidak mudah. 


Bahkan ia juga ingin membenamkan dirinya dalam 
memikirkan makna hidup bersama Asan Qinli, namun 


kepercayaan Tan Yan membuatnya kembali ke dunia nyata. 
Liang Xian dengan enggan bersorak, dengan lembut 
tenggorokan, dan berkata dengan nada yang sangat agung: 
"Orang-orang di pangkalan, tolong beri tahu saya apa yang 
akan saya katakan langsung. Tolong dengarkan baik-baik." 


"Kami membutuhkan komputer yang dapat menghubungi 
negara. Tolong laporkan kepada atasan Anda segera dan 
Kirimkan ke tanah dalam waktu setengah jam. Anda pasti 
merasakan getarannya sekarang. Ini hanya upacara 
pertemuan kecil. Setiap lima menit akan lulus., Kami akan 
menyerang sekali, dan setiap serangan dua kali lebih kuat 
dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, jika Anda tidak 
dapat mengeluarkan komputer dalam waktu setengah jam, 
Anda akan menahan 64 kali serangan itu. " 


Apakah kamu, kamu ... alien atau orang-orang dari masa 
depan? Xiao Liu paruh baya bertanya dengan gemetar, 
Mengapa kamu bisa hidup di udara, dan mengapa ada 
kekuatan yang begitu kuat. 


"Kami adalah orang-orang di bumi," kata Liang Xian ringan, 
"hanya itu yang bisa kuberitahukan padamu." 


Adapun serangan barusan, masih bisakah kamu mengemudi 
64 kali lebih cepat? Ah San tidak lagi peduli dengan 
komputer atau dunia lain, dan seluruh tubuh dan pikirannya 
tertuju pada Tan Yan. 


"Aku tidak tahu," Tan Yan menggelengkan kepalanya, "Aku 
tidak pandai matematika." 


Ah San, Liang Xian, Qin Li: "..." 


Apa yang dimaksud dengan matematika yang buruk dengan 
tidak dapat menghitung kekuatan maksimum seseorang, 
atau tidak dapat menghitung 64 kali secara akurat? 


Jangan menjadi yang terakhir! 


Untungnya, Tan Yan bukanlah orang yang suka pamer, dan 
dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan hal-hal yang 
mengejutkan. Dia berkata kepada Liang Xian: "Tapi basis 64 
kali benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Saya 
pikir mereka dapat menahan lebih dari 5 kali tekanan paling 
banyak. " 


"Tidak apa-apa, jika Anda mendapatkan double dalam 5 
menit, mereka akan segera bertindak." Liang Xian berkata, 
"Kami hanya perlu menunjukkan ketegasan dan determinasi 
kami. Ini memang cara tercepat dan teraman." 


Demonstrasi pertama, tetapi pada saat yang sama, dia 
mengatakan bahwa dia tidak berbahaya dan hanya ingin 
menggunakan komputer. Lawan akan mengumpulkan 
kekuatan untuk menyerang dalam lima menit ini, tetapi 
ketika serangan berikutnya terjadi lima menit kemudian, 
orang-orang di pangkalan akan menyerah. 


Bukan karena tidak ada kekuatan untuk mengalahkan Tan 
Yan, Liang Xian percaya bahwa bom nuklir masih ada di 
dunia ini. Tapi tidak ada yang akan menggunakan senjata 
berat semacam ini di home court mereka, selama 
persyaratan mereka tidak terlalu berlebihan, base akan 
memenuhinya. 


Asan berkata: "Saya pikir Anda sangat ahli dalam 
keterampilan Anda." 


Liang Xian diam. 


Meskipun Tan Yan telah mengatakan bahwa Anda dapat 
melakukan apa pun yang Anda inginkan, biarkan saja, ada 
saya. Tapi sebelum dia benar-benar menunjukkan 
kekuatannya yang tidak manusiawi, tidak ada yang 


menganggapnya serius. Semua orang berpikir, sejauh mana 
itu bisa dicapai bahkan dengan kekuatan super? Paling- 
paling, itu lebih kuat dan lebih kuat dalam kemampuan 
melompat, dan tenaga selalu kalah dengan senjata berat. 


Faktanya, kekuatan tidak manusiawi yang ditampilkan oleh 
seseorang jelas lebih mengejutkan daripada rudal dengan 
level yang sama. 


Tak heran jika Tan Yan merasa biasa saja dengan 
pendengaran dan kecepatannya di dunia nyata, jika ia 
sering mengungkapkan kekuatannya di dunia lain ... 


Liang Xian mengingat penampilan Tan Yan dalam pelatihan 
militer dan menganggapnya biasa-biasa saja. 


Pangkalan menjadi gila Mereka juga dipantau di tanah, 
biasanya untuk mendeteksi meteorit besar, dan dipasang 
sangat tersembunyi. Ketika mereka mendengar suara dari 
komunikator darurat yang sedang berpatroli, mereka segera 
memanggil pengawas. Saya pikir itu adalah pangkalan lain 
yang membawa senjata berat untuk diserang, dan para 
pemimpin pangkalan mengejar tanggung jawab personel 
patroli asing. Kekuatan besar seperti itu dapat memasuki 
barisan pangkalan dengan diam-diam. Apa yang dilakukan 
patroli asing sepanjang hari! 


Tapi konten pengawasan membuat semua orang 
tercengang. Empat orang yang tidak terlindungi terkena 
sinar matahari tanpa perlindungan atmosfer. Salah satunya 
bahkan mengangkat meteorit. Apakah mereka benar-benar 
manusia! 


"Mereka menginginkan komputer ... Komandan, apakah 
maksud Anda alien ingin menduduki bumi melalui jaringan 
bumi?" Seorang pejabat penting di pangkalan itu bertanya. 


"Kentut! Apa yang bisa ditempati oleh bumi yang rusak 
seperti itu, siapa yang mau mengambilnya. Dan mungkin 
alien dapat menggunakan teknologi tinggi untuk 
memperbaiki lingkungan bumi. Bukankah hanya komputer 
yang dapat terhubung ke jaringan pusat? Berikan kepada 
mereka. "Komandan berkata dengan sangat terus terang. 


Tapi komandan tentara, biarlah mereka begitu berani, kita 
bahkan tidak melawan, apakah itu akan menjadi terlalu 
tidak berdaya? Orang penting lainnya menyarankan. 


"Kepala Bendahara, Anda dapat menghitung berapa banyak 
pasukan, senjata, dan listrik yang Anda butuhkan untuk 
menghasilkan dalam pertempuran, dan berapa banyak 
energi yang dibutuhkan untuk membuat senjata ini. 
Keluarkan dan hitung. Siapa yang dapat menjamin bahwa 
sumber energi ini dapat digunakan untuk bertempur. " 


Kepala keuangan segera menetapkan anggaran, dan angka 
astronomi di atas membuat semua orang di ruang konferensi 
tercengang. Sumber energi ini sudah cukup untuk 
mempertahankan basis selama dua tahun, yang sebenarnya 
.. tidak mampu membelinya. 


Sebaliknya, menyerahkan komputer tampaknya lebih 
mudah. 


Yang dimaksud dengan panglima angkatan darat adalah jika 
mereka harus bertempur setelah menyerahkan komputer, 
mereka harus bertempur. 


Perlawanan yang diharapkan Liang Xian dan serangan 
kedua tidak terjadi. Pada 4:53 detik, komputer desktop yang 
terhubung ke kabel jaringan dipindahkan ke tanah. 


Empat orang: "..." 


Orang-orang di hari-hari terakhir lebih tidak berdenyut 
daripada yang mereka bayangkan, mereka tahu bagaimana 
bertahan hidup. 


Mereka tidak bisa tidak memikirkan bagaimana orang-orang 
di bumi akan memilih jika dunia nyata memasuki akhir 
zaman. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Hah? 
Aku dengar aku adalah Gong? 

San: Hehe 

Qin Li: Hehe 


Bab 20 Kebangkitan 


Bab 20: Kebangkitan (1) 


Segalanya berjalan lebih mulus dari yang mereka Kira, 
kecepatan pangkalan itu terlalu cepat. 


Beberapa orang dengan gemetar mengangkat komputer 
yang terhubung ke kabel jaringan, Liang Xian menyalakan 
komputer di bawah perlindungan Tan Yan dan berkenalan 
dengan sistem komputer dunia ini. 


Metode masukan agak berbeda dari dunianya, dan kodenya 
juga sedikit berbeda. Untungnya, kedua dunia telah 
mengambil jalan yang berbeda sejak Republik Cina, 
jaraknya kira-kira seratus tahun, dan banyak hal masih 
sama. 


Setelah Liang Xian mengenal komputer, dia menggunakan 
huruf dan kode yang sudah dikenalnya untuk memasukkan 
data. Mungkin ada beberapa celah, tapi saya yakin orang- 
orang di Xia Guo akan menemukan cara untuk 
menguraikannya selama mereka membutuhkannya. 


Untuk dapat melakukan ini sudah merupakan tujuan akhir. 


"Komandan militer, apa yang mereka ketikkan di komputer, 
kami sedang menguraikannya dengan segera." Teknisi di 
pangkalan itu melaporkan. 


Ini pada awalnya adalah komputer jaringan, dan sangat 
mudah bagi basis untuk menerima informasi dari komputer. 


Apa isinya? Komandan angkatan darat memandang ke 
empat orang yang tidak takut dikepung oleh tentara berat 
selama pengawasan, dan tidak bisa menahan diri untuk 
bergumam, Siapa mereka, dan mengapa mereka bisa 
diekspos di tanah tanpa memakai pakaian pelindung? " 


"Laporannya tentang ... tanaman." Kata teknisi itu sambil 
mencuri informasi. 


Cepat cari ahlinya! Komandan segera berjalan ke komputer. 
Meskipun dia tidak bisa memahami terminologi teknis Liang 
Xian, dia masih melihatnya dengan hati-hati. 


Hanya ada satu ahli agronomi miskin yang tersisa di 
pangkalan. Dia dengan cepat melihat-lihat informasi: "Saya 
tidak terbiasa dengan ekspresi banyak konten, dan saya 
tidak memahaminya dengan baik, tetapi menurut informasi, 
jika jenis gandum ini bisa dibudidayakan walaupun di 
bawah tanah nampaknya hasilnya bisa mencapai lebih dari 
1.000 hektar ... Bahan baku untuk pupuk baru mudah 
ditemukan dan mudah dibuat Komandan, jika informasi ini 
benar, masalah makanan kita bisa sangat diatasi.! " 


"Cepatlah ..." Kata-kata sang komandan tiba-tiba berhenti. 


Dia ingin mengatakan untuk cepat mengontrol orang, 
memutus jaringan, dan jangan biarkan berita bocor. Tapi 
memikirkan kekuatan sekelompok orang di luar, dia 
berhenti. 


"Apa yang mereka inginkan adalah dapat terhubung ke 
jaringan pusat ..." komandan militer pangkalan itu 
bergumam, "Mereka tidak ingin menyerahkan informasi 
kepada individu, tetapi ke negara ... Di era ini , masih ada 
orang yang peduli dengan jarak kaisar. pemerintah? " 


la dapat membayangkan bahwa begitu pemerintah pusat 
menguasai teknologi baru, meningkatkan produksi biji- 
bijian, dan memiliki pasukan cadangan yang cukup, ia 
dapat menyerang pangkalan-pangkalan yang gelisah di 
bawah. 


Saat itu, seluruh negara akan bersatu.Meski orang hidup 
keras, mereka bisa bekerja sama untuk berjuang melawan 
akhir zaman. 


Komandan, apakah kami ingin menyembunyikan informasi? 
Tanya teknisi itu. 


Mereka semua berbagi ide yang sama, Jika teknologi seperti 
itu dapat digunakan sebagai milik mereka dan tersedia 
makanan yang cukup, mereka dapat menarik lebih banyak 
orang yang selamat dan bahkan memiliki pangkalan lain 
untuk berlindung. 


Siapa yang tidak ingin berdiri di puncak kekuasaan? 


"Tidak," komandan militer itu menggelengkan kepalanya, 
"Mereka tidak akan mengizinkan kami untuk menyadap 
berita tersebut, jika tidak, mereka bisa mendapatkan 
perlakuan terbaik di pangkalan selama mereka 
menyerahkan informasi kepada kami, tanpa menggunakan 
kekerasan untuk menghalangi." 


"Tapi, jika pemerintah pusat menanam benih baru ..." 


"Itu tidak lebih baik. Ini menyelamatkan satu keluarga, dan 
pemerintah pusat dapat mengumpulkan hati orang-orang. 
Informasi itu disampaikan dari kami, dan pemerintah pusat 
pasti akan menggunakan kami kembali." Komandan berkata, 
"Biarkan mereka mempostingnya." 


Liang Xian dan yang lainnya tidak mengetahui perubahan 
dalam pikiran orang-orang di dalam markas. Mereka hanya 
merasa bahwa semuanya berjalan terlalu lancar. Mereka 
menyampaikan informasi tanpa hambatan apa pun, dan 
sebuah batu di hati mereka juga jatuh. 


"Ayo pergi," Liang Xian menarik napas lega setelah 
menekan tombol terakhir, "Kami telah melakukan semua 
yang kami bisa." 


Asan menyipitkan mata: "Informasi ini seharusnya diperoleh 
di pangkalan, benar." 


Saat itu tergantung teknologi mana yang maju antara 
pemerintah pusat dan pangkalan. Yang pertama 
membudidayakan benih akan memimpin, tapi tidak akan 
lama. Kalau pemimpin pangkalan itu pintar, dia harus 
mengambil kesempatan ini untuk menyerah kepada 
pemerintah pusat, dan keduanya akan bersama-sama pulih. 
Semua pangkalan domestik. "Liang Xian menganalisis," Itu 
tergantung pada kecepatan pemimpin ini mengirimkan 
komputer. Dia tidak terlalu bodoh. " 


Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ah San juga 
merasa lega: "Haruskah kita pergi dengan arogan?" 


"Sombong sekali?" 


Qin Li memandang Tan Yan dengan mata cerah: "Misalnya, 
terbang jauh atau sesuatu." 


Liang Xian: "..." 


Dia hanya ingin mengatakan bahwa keduanya aneh, tetapi 
ketika dia memikirkan kekuatan tidak manusiawi Tan Yan, 
dia merasa tidak ada yang mustahil. 


Kebanyakan dari mereka memiliki mimpi menumbuhkan 
sayap dan terbang ke langit, tidak terkecuali Liang Xian. Dia 
bergabung dengan tim Qin Li dan Asan dan menatap Tan 
Yan dengan mata cemerlang. 


Tan Yan: "..." 


Dilihat oleh para siswa dengan tampilan ini, menjadi 
seorang penatua benar-benar tanggung jawab yang besar, 
tapi... 


Jangan bikin masalah, bagaimana orang bisa terbang? 
Bukankah kamu sudah belajar tentang gravitasi? Bumi 
punya gravitasi. Tan Yan menepuk bahu Oin Li, Aku tidak 
punya sayap. Ayo lari cepat. 


Tiga orang: "..." 


Mengapa orang ini memiliki kekuatan super, tetapi masih 
melekat pada Newton? Anda baru saja melompat setinggi 
puluhan meter, apakah Anda layak mendapatkan gravitasi 
bumi yang layak untuk papan peti mati Newton? 


Tidak ada postur keluar yang apik.Setelah Liang Xian 
mengirim informasi, keempatnya dengan cepat melarikan 
diri. Asan yang paling berpengalaman berlari ke depan, dan 
di tengah Oin Li, Tan Yan memegang punggung Liang Xian 
dengan satu tangan. 


Liang Xian: "..." 


Lupakan saja, dia telah kehilangan semua orang dalam 
hidupnya hari ini. Siapa lagi yang ingat bahwa ketika dia 
muncul di atas panggung, dia benar-benar membuat kaget 
instruktur Zhou dengan iri dan cemburu dari teman-teman 
sekelasnya? 


Ah San dan Qin Li masih kuat secara fisik. Keempatnya 
dengan cepat keluar dari lingkup pengaruh pangkalan. 
Setelah menyelesaikan masalah, mereka akhirnya mulai 
bertanya kepada Tan Yan bagaimana cara meninggalkan 
dunia lain. 


Jawaban Tan Yan sesederhana biasanya: "Temukan jalan 
keluar, masuk, dan Anda dapat kembali." 


Dia berpikir sejenak dan berkata: "Kalian semua memegangi 
saya, saya tidak yakin apakah Anda akan menghilang dalam 
perjalanan kembali jika Anda meninggalkan saya." 


Mereka bertiga memiliki pemahaman awal tentang Tan Yan, 
mengetahui bahwa dia bukan sekolah teori, dan mereka 
hanya dapat melakukan banyak hal tanpa berkata apa-apa. 
Tidak masalah, cukup ikuti pengalaman sekali, mereka akan 
meringkas. 


"Oke," kata Liang Xian, "Anda memberi tahu kami dengan 
kata-kata Anda sendiri bagaimana Anda merasakan pintu 
masuk itu ada, dan kami akan belajar darinya." 


Pada saat ini, matahari telah naik ke titik tertingginya dan 
suhu di sekitarnya mencapai lebih dari seratus derajat, Asan 
mencoba untuk keluar dari tutup pelindung untuk beberapa 
langkah dan hampir mati, dan hanya bisa bersembunyi 
kembali di dalam tutup pelindung. 


Batas kematian mudah untuk dikatakan, tapi siapa yang 
bisa yakin dengan kemampuan kebangkitan yang 
sebenarnya? 


Liang Xian digendong oleh Tan Yan karena ketidaknyamanan 
di kaki dan kakinya. Dia mengamati waktu ketahanan Ah 
San dan berkata kepada Tan Yan: "Pertama-tama Anda 
melepaskan penutup pelindung semua orang selama 1 


menit, dan kemudian membukanya selama 1 menit setelah 
1 menit. Kemudian lepaskan. Buka selama 2 menit, lalu 
buka selama 2 menit. Dengan analogi, tambahkan 1 menit 
setiap kali sampai seseorang tidak tahan pingsan. Semua 
orang, tidak peduli apakah penutup pelindung dibuka atau 
dilepaskan, jangan berhenti , gunakan dirimu sebagai yang 
tercepat Dia berlari bersama Tan Yan dengan kecepatan 
tinggi. Bahkan jika dia terlalu lelah untuk mengangkat 
kakinya, dia masih harus terus berjalan. Bahkan jika dia 
tidak bisa berdiri diam, dia masih harus memanjat ke depan. 


"Cara yang baik," Ah San menyetujui, "sehingga 
perlindungan dapat ditambahkan pada saat kehidupan 
terancam, dan keadaan hampir mati dapat didekati tanpa 
batas." 


"Turunkan aku," kata Liang Xian kepada Tan Yan, "Aku baru 
saja digigit ular berbisa di kakiku. Sedikit bengkak dan 
nyeri, tapi tidak melukai tulang-tulangku. Aku masih bisa 
berlari selama Saya menahan rasa sakit. " 


Tan Yan sangat khawatir ketika melihat mereka bertiga 
terlihat putus asa seperti ini, tetapi melihat tatapan tegas 
Liang Xian, dia tidak menghentikannya. 


Jangan khawatir, ini karenamu aku berani melepaskannya. 
Liang Xian tersenyum, Hanya saja aku akan merepotkanmu 
saat itu. Jika salah satu dari kami bertiga jatuh, kau harus 
membawa kami. Pada akhirnya, mungkin ... Anda harus 
membawa kembali tiga orang. " 


"Saya bisa membawanya." 


Ini cukup. 


Meskipun dia berada di dunia yang berbeda dan lingkungan 
sekitarnya sangat keras, Liang Xian merasa sangat rileks di 
hatinya, bahkan lebih santai dari sebelumnya saat 
melakukan tugas. 


Karena Tan Yan ada di sisinya. 


Tetapi mereka tidak bisa berhenti bergerak maju karena 
kekuatan Tan Yan, jika tidak mereka hanya akan menjadi 
parasit yang bergantung pada orang lain. Jika hanya ada 
satu cara untuk bangun saat ini, maka mereka akan 
berusaha sampai akhir. 


Pemakaman di Pingxian County. 


Menteri Yu dan yang lainnya menunggu dengan tenang di 
depan batu nisan tanpa kata. 


Ini sudah jam empat sore, yang melampaui rekor terpanjang 
Tan Yan jam dua siang. Xu Mingyu khawatir, Apakah karena 
tiga orang masuk bersama dan Tan Yan tidak bisa 
mengurusnya. " 


"Saya percaya pada Tan Yan, dan saya juga percaya pada 
para pejuang yang mengikutinya. Mereka semua adalah 
talenta luar biasa dan tidak akan menjadi beban bagi orang 
lain," kata Menteri Yu dengan tegas. 


Dan berdasarkan pemahamannya tentang Tan Yan, pria 
seperti paku ini pasti akan kembali dengan mereka bertiga. 


Medan energi telah bereaksi! Qiao Zhixue yang tadinya 
menatap instrumen itu tiba-tiba berkata. 


Mata semua orang ditempatkan di depan batu nisan, 
beberapa partikel kecil secara bertahap muncul di depan 


batu nisan. Partikel ini menjadi semakin banyak, dan 
akhirnya menjadi empat orang. 


Tentu saja ini hasil dari memperlambat ratusan ribu kali 
video ini, bahkan di mata semua orang, Tan Yan-lah yang 
tiba-tiba muncul di depan batu nisan bersama tiga orang. 


Tiga orang yang sekarat dengan luka bakar di sekujur tubuh 
mereka. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Saya 
tidak percaya bahwa jika saya mengubah diri saya menjadi 
babi guling, saya tidak dapat membangunkan kekuatan 
super saya! 


Qin Li: Vulcan, beri aku kekuatan! 


Ah San: Aku akan tersiram air panas sampai mati. Bukankah 
aku Api Linggen tapi Air Linggen? Tidakkah itu berhasil 
sampai Anda mencobanya di malam hari? 


20 


Bab 21 Kebangkitan 


Bab 21: Kebangkitan (2) 


Seberapa serius luka mereka bertiga? Tan Yan berdiri 
dengan cemas di luar ruang penyelamatan dan bergegas ke 
depan untuk menanyakan kapan seseorang keluar. 


Qiao Zhixue melepas topengnya dan melihat lebih dalam 
pada Tan Yan: "Saya perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk 
mengkonfirmasi hasilnya." 


Tan Yan tampak bingung. 


Berdiri di belakangnya, menteri menekan bahu Tan Yan 
dengan telapak tangan yang kuat: "Saya ingin proses 
spesifik dari setiap tahap." 


Pimpinan biasa hanya butuh hasil akhir, tapi Menteri Yu, 
demi An Tan Yan, minta detail prosesnya. 


Qiao Zhixue berkata: "Saya bukan seorang profesional 
medis, dan saya menindaklanjuti hanya untuk memastikan 
dugaan saya. Saya hanya dapat mengulangi apa yang 
dikatakan dokter." 


Bagaimana kabarnya? Kata Tan Yan gugup. 


"Menurut kata-kata dokter, situasinya tidak terlalu baik. 
'Jackal No.3' dan Qin Li sedikit lebih ringan, dan radang 
dingin tingkat tiga memperdalam luka bakar tingkat dua. 
Setelah perawatan, mungkin sembuh. Area yang luas Kulit 
akan meninggalkan bekas luka di tubuh. Ini menjadi sangat 


sulit, saraf lokal terpengaruh, nyeri dan sentuhan 
berkurang. " 


Setiap kali dia mengatakan sesuatu, wajah Tan Yan 
memucat, seperti anak kecil yang ketakutan, berdiri di 
depan Oiao Zhixue. 


Di mana Liang Xian? Suara Menteri Yu tertekan. 


"Dia yang paling serius. Kaki dan lengannya sudah terluka, 
tapi sekarang sudah terluka. Radang dingin derajat empat 
dan luka bakar derajat empat, otot dan tulang semuanya 
rusak, dan organ dalam sementara tidak jelas. Terutama 
yang patah. lengan, mungkin. Perlu amputasi, rumah sakit 
berharap kami dapat menghubungi keluarganya untuk 
menandatangani. Jawab Qiao Zhixue. 


Menteri Yu menghantam tembok dengan pukulan, tiga 
orang muda dengan masa depan yang menjanjikan, begitu 
saja... 


Tan Yan duduk di tanah dengan kepala di pelukannya. Dia 
mengeluarkan ketiga anak itu dan berkata dia ingin 
melindungi mereka, tapi pada akhirnya dia menghancurkan 
mereka. 


Melihat penampilan Tan Yan, Qiao Zhixue berjongkok dan 
berkata, “Itu sebabnya saya bilang saya perlu 
memeriksanya lebih lanjut." 


? Tan Yan mengangkat kepalanya, dan bekas air di matanya 
tidak dapat dihapus di masa depan. Matanya yang besar 
berair. Bahkan jika Oiao Zhixue tahu bahwa usianya yang 
sebenarnya adalah 58 tahun, dia merasa seperti anak kecil 
yang malang. anjing susu saat ini. 


Memalingkan muka dengan canggung, Qiao Zhixue 
melanjutkan dengan suara yang tenang: "Ketika saya 
diselamatkan oleh dokter, saya meluangkan waktu untuk 
melakukan serangkaian tes, tetapi saya dikeluarkan dengan 
hasil yang sedikit. Ketiganya memiliki energi khusus yang 
tersisa. di dalamnya. Field, selain ... " 


Apa lagi? Menteri Yu juga memiliki getaran dalam suaranya. 


Selain itu, mereka jelas dalam keadaan koma, tetapi 
aktivitas sel otak menakutkan. Qiao Zhixue mengambil 
gambar, Ada sekitar 14-15 miliar sel otak pada orang 
normal, tetapi paling banyak hanya 10% yang berkembang. 
dan bekas, dan sisanya berukuran besar. Beberapa di 
antaranya dalam keadaan tidak aktif, dan lebih banyak 
penelitian statistik percaya bahwa 98,5% sel otak tidak 
aktif, dan hanya 1% di antaranya yang benar-benar terlibat 
dalam aktivitas fungsional. Tetapi mereka jelas terlibat 
dalam sekarang koma, tapi 30% sel otak sedang bekerja. 
tengah. " 


"Tubuh mereka ..." Tan Yan bahkan tidak mengerti apa yang 
dibicarakan Qiao Zhixue. 


Untungnya, ada Menteri Yu lainnya yang menjawab: "Kamu 
tidak mengira bahwa alasan mengapa 30% sel otak ini 
begitu aktif adalah untuk mendorong pemulihan diri 
mereka?" 


"Sangat mungkin," kata Oiao Zhixue, "Saya menyarankan 
bahwa setelah dokter melakukan penyelamatan paling 
dasar, mereka harus ditempatkan di ruang observasi dan 
mengamati perubahannya. Dan saya juga akan melakukan 
pemindaian otak Tan Yan. Meskipun dia mengumpulkan 
informasi fisiknya, setelah diperiksa, tidak ada perbedaan 
dengan orang normal. Paling-paling kebugaran fisiknya 


lebih baik. Kali ini mereka bertiga cedera dan koma memberi 
saya ide baru. Saya curiga Tan Yan tidak memiliki apa-apa 
secara fisik. Rahasia kemampuan manusia terletak pada 
otaknya. " 


Hah? Tan Yan tampak bingung, Tapi aku bahkan belum 
mempelajari fungsi trigonometri 


Qiao Zhixue: "..." 


Lupakan, kamu tidak perlu mengerti, pergi dan periksa 
denganku. Qiao Zhixue menyerah menjelaskan kepada Tan 
Yan. Dia sekarang membutuhkan tiga orang di ruang 
penyelamatan untuk bangun. Dia mendengar itu Liang Xian 
adalah siswa berprestasi, sering dipanggil untuk mengamati 
dan belajar, saya yakin dia akan dapat memahami kata- 
katanya sendiri. 


Aku akan pergi ketika mereka bertiga bangun. Tan Yan, yang 
selalu bekerja sama dengan penelitian, menolak Qiao 
Zhixue saat ini. Sekarang dia tidak akan meninggalkan 
ruang penyelamatan. 


Biarkan dia tinggal di sini. Menteri Yu membuat keputusan. 
Ada banyak hal yang harus ditanyakan pada mereka 
berempat, tapi sekarang yang paling penting adalah 
melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan tiga 
pahlawan kecil yang telah kembali dari dunia lain. Mereka 
adalah demi bumi. Keselamatan telah memberikan 
kontribusi yang sangat besar, dan kami bangga atas 
pengorbanan mereka. " 


Tan Yan: "..." 


Dari saat mereka kembali ke bumi hingga sekarang, orang- 
orang telah bertanya kepada mereka apa yang terjadi di 
dunia lain. Ketiga orang itu membuatnya seperti ini. Tidak 


peduli bagaimana organisasi meminta Tan Yan, dia tidak 
mengatakan apa-apa, dia harus menunggu tiga orang itu 
bangun. 


Itu ... tidak ada cara untuk menjelaskannya. 


Mereka jelas bisa kembali tanpa terluka oleh empat dari 
mereka, tetapi tiga lainnya bersikeras untuk memiliki 
kekuatan super, dan pada akhirnya mereka melemparkan 
diri mereka sendiri sampai mati. 


Terutama Liang Xian, dia terus berteriak bahwa dia sudah 
merasakan kekuatan khusus Baik Ah San dan Oin Li 
digendong oleh Tan Yan. Dia masih merangkak di tanah, 
bersikeras untuk tidak membiarkan Tan Yan membawa 
dirinya sendiri. 


Sampai dia tidak sadarkan diri, Liang Xian meraih lengan 
baju Tan Yan dan berkata dengan susah payah, "Tunggu 
sampai kamu membawa kami kembali. Jangan pernah, 
jangan pernah mengatakan sesuatu yang memalukan 
seperti kami, sama sekali tidak!" 


Liang Xian, yang dalam keadaan linglung, hanya memiliki 
satu pikiran di benaknya. Dia selalu nomor satu sejak dia 
masih kecil. Setelah kembali, dia tidak boleh membiarkan 
teman-teman sekelasnya tahu bahwa dia sangat malu 
sehingga dia melakukannya sendiri. Ini tidak ada 
hubungannya dengan kerja keras. 


Tan Yan menepati janjinya, dan tidak berbicara ketika dia 
terbunuh, menunggu Liang Xian bangun dan menjelaskan 
dirinya sendiri. 


Dengan kemampuan Tan Yan untuk menutupi, bahkan 
pendatang baru yang paling tidak berpengalaman pun 
dapat melihat apa yang dia sembunyikan. Tetapi Menteri Yu 


tidak memerintahkan pengadilan yang ketat, dan semua 
orang tidak punya pilihan selain membiarkan dia menunggu 
di depan ruang penyelamatan. 


"Saya tidak tahu apa yang Anda sembunyikan," Menteri Yu 
dengan percaya diri berkata, "Tetapi setelah mengalami 
'kekosongan', saya tahu betapa berbahayanya. Dari situasi 
mereka bertiga, saya dapat melihat bahwa dunia yang Anda 
temui lebih baik dari apa yang telah saya lihat. Bahkan lebih 
berbahaya untuk sampai ke sana. Jika Anda tidak ingin 
mengatakan apa yang telah mereka alami, saya tidak akan 
memaksa Anda. " 


Bagaimanapun, ketiga orang itu semuanya terlatih dan 
dibaptis secara politik, jadi mereka pasti akan 
mengatakannya. 


Setelah keluar dari ruang penyelamatan, dokter 
menyarankan untuk segera menghubungi keluarga dari 
ketiganya yang terluka.Meskipun mereka semua adalah 
tentara nasional, orang tua mereka yang menderita fisik 
rambut dan kulit, beberapa rencana perawatan tetap 
memerlukan anggota keluarga untuk menandatangani dan 
menyetujui. Terlebih lagi, cedera semacam ini tidak bisa 
disembunyikan sama sekali, dan anggota keluarga berhak 
mengetahuinya. 


Menteri Yu menahan tekanan dan mendengarkan kata-kata 
Oiao Zhixue, tetapi bukannya membocorkan berita, dia 
mendorong ketiga orang yang membawa air ke ruang 
observasi perawatan intensif. 


Oiao Zhixue memasang monitor 24 jam di otak mereka 
untuk mengamati aktivitas sel otak mereka setiap saat. 


Dokter militer juga mengatur inspeksi dan pemantauan 
untuk mengamati kondisi fisik ketiga orang tersebut kapan 


saja dan di mana saja. 


Tidak ada perubahan dalam satu atau dua hari, tetapi pada 
hari kelima, Qiao Zhixue dapat melihat dengan mata 
telanjang bahwa bekas luka di tubuh Asan dan lainnya 
semakin terang. 


Dokter segera memeriksa lengan Liang Xian dan otot 
muskuloskeletal yang rusak, dan terkejut menemukan 
bahwa otot nekrotik berangsur-angsur pulih. 


Tanpa obat apapun, tubuh mereka bertiga menunjukkan 
ketangguhan yang berbeda dari orang biasa. 


Tan Yan dan lainnya, yang telah menunggu di luar unit 
perawatan intensif, merasa lega. 


Menurut kecepatan pemulihan mereka, dalam sebulan, 
mereka bertiga mungkin akan sembuh sendiri tanpa obat. 


"Benar-benar keajaiban dalam sejarah kedokteran," seorang 
profesor kedokteran tua dari Administrasi Teknologi dan 
Keamanan Negara bertanya dengan kaget. "Bagaimana 
tubuh manusia dapat melakukan ini?" 


Seharusnya bukan tubuh, tapi otak. Qiao Zhixue 
mengeluarkan grafik aktivitas sel otak dalam beberapa hari 
terakhir, dan kurva menunjukkan tren kenaikan yang terus 
menerus. Ini telah meningkat dari 30% menjadi 3596. Liang 
Xian adalah yang tercepat, mencapai 400.6. 


"Saya benar-benar ingin tahu tentang seberapa aktif otak 
Anda," mata Oiao Zhixue berkedip aneh, seolah-olah ingin 
mengangkat tengkorak Tan Yan dengan pandangannya, 
"Saya yakin itu pasti lebih tinggi dari mereka." 


Tan Yan sama sekali tidak percaya. Liang Xian dan mereka 
bertiga semuanya adalah mahasiswa. Saya mendengar dari 
Ah San bahwa dia masih senior dari Liang Xian dan yang 
lainnya, dia juga lulus dari kelas khusus, dan merupakan 
seorang mahasiswa doktoral jurusan teknik militer. Mereka 
sangat pintar, dan normal jika sel-sel otak mereka sangat 
aktif, mereka adalah orang yang kasar dan otak mereka 
hanya berkembang menjadi 0,5%. 


Qiao Zhixue mencibir argumennya, menunggu hasil tes di 
masa depan keluar dan memukul wajah Tan Yan. 


Karena tubuh sudah pulih dengan sangat baik, kenapa 
kamu masih koma? Menteri Yu bertanya dengan bingung. 


"Saya Kkira ini adalah perlindungan diri dari otak," Qiao 
Zhixue menganalisis, "Untuk pulih secepat mungkin, 
hentikan semua fungsi tubuh dan berkonsentrasilah pada 
penyembuhan diri. Untuk alasan ini, otak memaksanya. 
menjadi koma. Semakin tinggi level aktivitas, semakin cepat 
kecepatan pemulihannya. " 


Dia menggosok tangannya: "Bangun dengan cepat, aku 
tidak sabar untuk bertanya, dunia sihir macam apa itu!" 


Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-kata Qiao Zhixue, 
kecepatan pemulihan Liang Xian jelas lebih cepat dari dua 
lainnya. Jelas dia paling terluka, tetapi setelah setengah 
bulan, dia yang pertama pulih dan yang pertama bangun. 


Saat ini, ketiga orang tersebut telah dipindahkan dari unit 
perawatan intensif ke ruang observasi umum.Ketika Liang 
Xian bangun, Tan Yan sedang duduk di atas kepala tempat 
tidurnya, membantunya memotong kukunya. 


Matahari menerpa wajah muda Tan Yan, kulitnya tampak 
transparan. 


Dia menundukkan kepalanya dan bulu matanya yang 
panjang menjuntai, memberikan keindahan yang tenang. 


Liang Xian merasa detak jantungnya mulai tidak terkendali 
lagi. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Di Kaer: Saya adalah jiwa 
dari artikel ini, saya pikir, oleh karena itu saya ada. 


Oiao Zhixue: Jangan membuat masalah, saya mencoba 
menggunakan sains untuk menjelaskan kekuatan 
supernatural, pemahaman, dan sihir fantasi Barat. 


21 


Bab 22 Kebangkitan 


Bab 22: Kebangkitan (3) 


Dalam sekejap, hati Liang Xian tergerak melampaui kata- 
kata, ia ingin membuka tangannya untuk memeluk Tan Yan, 
ingin mengatakan hatinya padanya saat ini. 


Tetapi bahkan sebelum dia bisa menggerakkan jari-jarinya, 
dia melihat Tan Yan meletakkan tangannya, memutar kursi 
putar setengah lingkaran, dan memotong kukunya di 
ranjang rumah sakit berikutnya A San. 


Sakit hati saat pernapasan buatan menghantam lagi, Liang 
Xian dengan cepat meraih pakaian Tan Yan. 


Tan Yan merasa ada seseorang yang menarik dirinya di 
belakangnya, Dia langsung menyadari siapa orang itu dan 
berbalik dengan penuh semangat untuk melihat Liang 
Xianzheng menatapnya dengan penuh semangat. 


Kamu sudah bangun! Katanya dengan gembira. 


"Yah," melihat dia begitu bahagia, Liang Xian tidak bisa 
menahan diri untuk berpura-pura dalam, "Kurasa aku perlu 


Sebuah pelukan. 


Sayang sekali hanya setengah dari kata-kata yang terucap. 
Tan Yan mengambil segelas air hangat dari samping tempat 
tidur dan menyerahkannya ke bibirnya: "Kamu perlu minum 
air, kan? Aku tahu semua serial TV ditampilkan seperti ini. " 


Liang Xian: "..." 


Jika Anda tidak menonton serial TV apa pun dalam novel, 
Anda akan merasa klise saat mendengarkan plotnya! 
Apakah Romance of the Three Kingdoms memiliki episode 
pembuatan film dan air minum? 


Kehangatan di hatinya belum bisa diceritakan, Tan Yan 
menekan pager. Dalam beberapa detik, sekelompok orang 
berdesakan masuk ke dalam ruangan sambil membawa 
Instrumen. 


Bangun? Qiao Zhixue memeras dari sekumpulan instrumen 
di bawah tekanan, dan bergegas ke Liang Xian dulu, 
Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kamu pusing? 
Bagaimana kondisi fisikmu? Ikuti aku untuk pemeriksaan 
nanti. Aku mau periksa data fisik Anda dari semua aspek. " 


Sebelum Qiao Zhixue selesai berbicara, seorang profesor tua 
dengan rambut abu-abu menekan kepalanya ke bawah 
dengan kekuatannya sendiri dan tersenyum ramah: "Anak 
muda, dalam keadaan sehat, sembuh dari luka yang begitu 
serius. Kami perlu mengumpulkan Anda. Sampel darah dan 
DNA, akan lebih baik jika ada cairan meduler, apakah Anda 
keberatan ... " 


Semua minggir. Suara agung Menteri Yu datang dari 
belakang. 


Untuk sementara, semua orang di ruang perawatan medis 
menjauh, dan sebuah lorong muncul di depan menteri. Dia 
berkata dengan ringan: "Masih ada dua pasien yang belum 
bangun. Bagaimana kabarmu dengan cara ini. Mereka 
adalah pilar dari masa depan negara, bukan tikus 
percobaanmu. Dengan Biksu Tang. Xiao Xu, ajak mereka 
mempelajari perjanjian kerahasiaan. Kecuali staf medis yang 
terlibat dalam perawatan, urusan keempat orang ini tidak 


boleh diungkapkan sama sekali, dan semuanya 
diklasifikasikan sebagai informasi rahasia tingkat pertama. " 


Kerahasiaan kelas satu ... Dibandingkan dengan kelas 
khusus Tan Yan, ini sedikit lebih buruk. 


Xu Mingyu mengeluarkan semua orang kecuali Qiao Zhixue, 
dan ruangan itu dibersihkan sekaligus, dan Menteri Yu 
berjalan ke Liang Xian. 


Menteri Yu. Liang Xian segera duduk tegak dan mengangkat 
tangannya untuk memberi hormat. 


Dia hanya mengangkat tangannya setengah, dan dihentikan 
oleh Menteri Yu: "Jangan bergerak, tanganmu masih sakit ..." 


Di tengah percakapan, saya melihat lengan mulus Liang 
Xian tanpa bekas luka, dan dia telah sembuh sendiri sejak 
lama. 


Menteri Yu menghentikan lengan Liang Xian dan menarik 
kembali dan menerima penghormatannya. 


Bagaimana perasaanmu sekarang? Menteri Yu bertanya 
dengan prihatin. 


Baru kemudian Liang Xian memiliki waktu untuk mengamati 
tubuhnya, dan menemukan bahwa tidak hanya radang 
dingin dan luka bakar yang disembuhkan, tetapi bahkan 
patah tulang yang seharusnya tidak nyaman untuk bergerak 
di masa depan baik-baik saja. 


Mengapa ini terjadi? Liang Xian mengetahui kondisi 
fisiknya, dan dia memikirkannya sebelum pingsan. Bahkan 
jika dia terluka seperti ini, bahkan jika dia membangkitkan 
kekuatan supernatural di masa depan, dia mungkin menjadi 
orang yang tidak berguna. 


Dia tidak menyangka bahwa kemampuan itu juga dapat 
meningkatkan kemampuan penyembuhan diri tubuh. 


"Kami juga ingin tahu alasannya," Qiao Zhixue 
memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke depan, 
"Ikuti saya untuk melakukan beberapa pemeriksaan." 


Liang Xian juga sangat ingin tahu tentang kondisi fisiknya 
dan sangat kooperatif. Qiao Zhixue mendorong kursi roda, 
dan Liang Xiangang ingin mengatakan bahwa dia tidak akan 
cukup baik untuk mengikuti Gunge Marathon, jadi dia 
dijemput oleh Tan Yan dan ditempatkan di kursi roda. 


Liang Xian: "..." 


Tindakan Tan Yan, bukankah seharusnya itu menjadi 
kebiasaan ... 


"Bagaimana rasanya?" Menteri Yu mendengus, "Bukankah 
lukamu sudah sembuh? Mengapa kamu menahan mereka? 
Kenapa kamu adalah siswa yang mual dari Akademi Militer 
Pusat!" 


Liang Xian: "..." 


Ketika Liang Xian menjalani pemeriksaan, Tan Yan juga 
melakukan pemeriksaan otak secara mendetail dan 
menyimpulkan bahwa aktivitas sel otak Tan Yan mencapai 
70%, yang jauh lebih aktif dibandingkan tiga lainnya. 


Benar saja, alasan terpenting untuk keistimewaan Anda 
terletak pada otak Anda. Qiao Zhixue dengan fanatik 
mencatat data itu, seolah-olah dunia baru telah terbuka di 
depan matanya. 


Liang Xian mengerutkan kening. Dia melemparkan dirinya 
seperti itu ke dunia yang berbeda. Pada akhirnya, dia 


memang merasakan partikel energi khusus yang disebutkan 
oleh Tan Yan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan 
tubuh tetapi otak yang terbangun pada akhirnya . 


Melihat tubuhnya yang sudah sembuh, dia tidak bisa tidak 
bertanya-tanya apakah mungkin untuk membangkitkan 
kekuatan karena keadaan hampir mati, tetapi sesuatu yang 
lain ... sesuatu yang lain. 


Ketika mereka masih di ruang pemeriksaan, mereka 
mendengar berita bahwa Ah San dan Qin Li juga telah 
terbangun. Kedua keadaan ini sama dengan Liang Xian, 
Otak sadar kembali setelah tubuh sembuh, Kondisi fisik 
baik, dan aktivitas otak 35%. 


Setelah menjalani pemeriksaan yang sama, dipastikan 
bahwa ketiganya dalam kondisi terbaiknya, dan tidak ada 
bayangan psikologis akibat perjalanan ke dunia lain. Menteri 
Yu dan yang lainnya membawa mereka keluar dari rumah 
sakit dan kembali ke National Technical Departemen 
Keamanan Kota B. Dasar penelitian "fenomena kehampaan". 


Beberapa peneliti inti sedang menunggu mereka di ruang 
konferensi. Hanya ada 7 teknisi ditambah Xu Mingyu dan 
Oiao Zhixue. Di antara mereka, hanya ada 5 dari mereka 
yang mengetahui usia sebenarnya Tan Yan dihitung sebagai 
Menteri Yu, tetapi dikatakan sebagai tingkat kerahasiaan 
tertinggi. 


Oin Li sedikit gugup. Asan tidak pandai menghubungi 
profesor tua ini. Keduanya sangat berhati-hati. Pengalaman 
Liang Xian di dunia yang berbeda terutama diceritakan oleh 
Liang Xian. 


Dia mengucapkan spekulasi bahwa dunia lain adalah kiamat 
paralel bumi, secara singkat menggambarkan proses 
penyerahan informasi di dunia lain, dan akhirnya membawa 


proses kebangkitan kemampuan tiga orang dalam kalimat 
yang sangat singkat. 


Ini adalah kalimat terpendek, dan segera ditangkap oleh 
Menteri Yu: "Mencoba mendapatkan kekuatan dalam 
keadaan hampir mati, main-main!" 


Ketiga Liang Xian diam. 


"Kali ini keberuntunganmu, tetapi bagaimana jika kamu 
tidak menahannya? Atau jika kamu tidak memiliki kekuatan 
kebangkitan, luka yang kamu derita tidak akan 
disembuhkan seumur hidup? Dan tidak ada yang tahu 
bahwa kekuatan semacam ini dapat meningkatkan 
kemampuan penyembuhan diri tubuh, bahkan jika Anda 
membangkitkan kekuatan, tetapi tidak dapat 
menyembuhkan dirinya sendiri? Pernahkah Anda 
mempertimbangkan masalah ini, dan apa pendapat Anda 
tentang masing-masing! Menteri Yu sangat marah sehingga 
dia menampar meja. 


Tan Yan memikirkan upaya Liang Xian dan ingin berbicara 
untuknya, tetapi begitu dia berbicara, dia mendengar 
Menteri Yu meraung: "Dan kamu, Tan Yan! Apa tugas yang 
aku percayakan kepadamu?" 


Tan Yan segera berdiri dan berkata: "Pilih bakat yang cocok 
untuk memasuki 'kosong', pimpin mereka dengan benar, 
dan latih mereka untuk menjadi penerus yang dapat 
mengambil inisiatif ..." 


Di akhir ceramah, Tan Yan tidak bisa melanjutkan, ia teringat 
akan penampilannya di "hampa", bagaimanapun juga, ia 
bukanlah instruktur dan pemimpin yang mumpuni. 


"Kalau begitu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu 
sudah melakukan semuanya?" 


Melapor ke Menteri, saya tidak melakukannya! Tan Yan 
dengan tegas mengakui kesalahannya. 


Untungnya, Anda telah mengembalikan dugaan tentang 
dunia paralel, jika tidak, Anda tidak akan masuk lagi! 
Menteri Yu berkata dengan marah. 


Liang Xian dan Asan, yang masuk akal di "kosong", tutup 
mulut dan tidak berani berbicara saat ini, dan Qin Li juga 
menundukkan kepalanya. 


Setelah memikirkannya setelah itu, sepertinya sejak Tan Yan 
mengepalkan meteorit, sirkuit otak mereka mulai tidak 
normal, mereka menjadi buta dan percaya diri, berani pergi 
ke pangkalan di dunia lain sendirian, dan harus 
membangkitkan kemampuan mereka dengan putus asa. , 
dan mengekspos mereka pada hal yang mengerikan Di 
bawah sinar ultraviolet, Tan Yan tidak akan mendengarkan 
bujukan apapun. 


Setiap langkah benar-benar sekarat, dan tidak mati pada 
akhirnya hanyalah keberuntungan besar. 


Aku salah, Liang Xian menunduk dan berkata dengan suara 
rendah. 


Aku juga. Ah San dan Qin Li mengikutinya dari dekat. 


"Kembalilah dan tulis sebuah inspeksi. Isinya harus dalam. 
Tidak ingin pergi ke 'kosong' lagi jika kamu memiliki sikap 
buruk. Dunia yang tidak dikenal, begitu berbahaya, 
bukanlah tempat kamu bermain!" Menteri Kalimat terakhir 
Yu hampir berteriak, pelatihan, mereka berempat tidak 
berani berbicara. 


Setelah pendidikan ideologi, Menteri Yu memberikan hak 
untuk berbicara dengan para profesional. 


"Saya meragukan hipotesis bahwa semua dunia setelah 
'kekosongan' adalah dunia paralel di bumi," kata ketua tim 
peneliti Profesor Feynton. "Saat Menteri Yu dan Tan Yan 
memasuki 'kekosongan', menurut Menteri Yu. deskripsi, 
bahwa dunia makhluk tidak ada di bumi. " 


"Tapi juga bisa dianggap bahwa dunia telah menempuh 
jalan yang berbeda dari kita sejak masa Kapur atau bahkan 
sebelumnya," balas wakil ketua tim. "Sebelum ada bukti 
konklusif, bahkan jika bertemu seratus paralel. Dunia 
memang begitu. tidak berarti bahwa semua yang kita 
masuki adalah dunia paralel. " 


Saya pikir ini adalah dunia paralel. Qiao Zhixue, berlawanan 
dengan sikapnya yang biasa, dengan tegas mendukung 
argumen dari beberapa pejuang. Kami tidak tahu apa itu 
'kosong', dan mengapa hal itu membawa kita ke dunia lain 
masih belum jelas. . Tapi misalkan. Argumen dunia paralel 
benar, dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. " 


Apa jawabannya? Xu Mingyu memiliki kualifikasi paling 
junior di antara anggota tim. Jika dia tidak menyaksikan 
Menteri Yu dibawa ke "lubang" oleh Tan Yan, dia pasti tidak 
akan memenuhi syarat untuk masuk ke grup penelitian. 
Sekarang dia juga dalam kelompok belajar Keadaan 
mengamati. 


Koherensi kuantum-Qiao Zhixue mengetik huruf-huruf ini di 
komputer dan memproyeksikannya ke layar ruang 
konferensi. 


Koherensi kuantum, kata ini muncul di benak semua orang. 
Tan Yan: "..." 


"Saat ini, diketahui bahwa" lubang "hanya akan terjadi di 
bagian bumi dan kota B pada bujur yang sama, dan akan 


terus menyebar. Hipotesis saya adalah bahwa di lokasi 
geografis ini Karena suatu alasan, keterjeratan kuantum 
dengan dunia lain akan terjadi. Dunia dan dunia kita mulai 
saling merusak. "Qiao Zhixue menganalisis. 


Einstein pernah membuat prediksi berdasarkan eksperimen 
ilusi. Dalam akselerator berenergi tinggi, sebuah elektron 
dan positron yang dihasilkan oleh energi berada dalam 
superposisi putaran kanan dan Kiri saat tidak ada yang 
mengamatinya. Kedua rotasi tersebut terkait satu sama lain. 
Kami selalu bertanya-tanya mengapa setelah Tan Yan 
memasuki satu "rongga", rongga lainnya akan berhenti 
menyebar. Saya kira hubungan ini dapat menjelaskan hal 
ini. 


Selain itu, mengapa Tan Yan akan berada di depan batu 
nisan setiap kali dia kembali ke dunia nyata. Saya pikir itu 
ada hubungannya dengan keterjeratan kuantum. Seperti 
yang kita semua tahu, sekali belitan antara kuanta terjadi, 
bahkan di kedua ujung alam semesta, belitan tidak akan 
berhenti. Setelah Tan Yan memasuki dunia lain, dia masih 
memiliki keterikatan kuantum dengan batu nisan atau 
orang-orang di batu nisan, yang memungkinkannya untuk 
secara akurat menemukan titik koneksi antara dua dunia 
setiap saat dan mengembalikannya melalui transmisi 
kuantum. " 


Tan Yan: "..." 


Dia bingung ketika mendengarnya, tetapi dia terus-menerus 
merekam dan menganalisis kata-kata Oiao Zhixue di 
sekitarnya Semua orang mengangguk, berpikir bahwa 
hipotesis Oiao Zhixue sangat mungkin untuk dibuat. 


Tan Yan: "..." 


Dia diam-diam mendorong Liang Xian dengan lengannya, 
dan berbisik: "Apa yang mereka bicarakan?" 


Liang Xian juga dalam kemungkinan hipotesis ini, tetapi dia 
tahu terlalu sedikit, misalnya, dia tidak jelas tentang Tan Yan 
yang selalu kembali ke batu nisan. Tetapi dia memiliki 
pengalaman pribadi untuk kembali dari dunia lain, dan dia 
memiliki beberapa pemikiran tentang itu. 


"Menganalisis penyebab 'kekosongan' dan prinsip traversal 
kami." Liang Xian menjelaskan, "Mekanika kuantum adalah 
kursus di tahun pertama kami, tetapi ini bukan kursus wajib, 
juga tidak akan mengikuti ujian. Ini hanya bagi siswa yang 
tertarik untuk memilih kelas A mereka sendiri di masa 
depan. Saya sangat tertarik dengan mekanika kuantum. 
Saya melihat pratinjau ketika saya bosan di sekolah 
menengah. " 


Saat SMA itu membosankan ... 


Tan Yan berusaha sebaik mungkin untuk mengingat tugas 
sekolah di Sekolah Menengah Pingxian Dari jam 7 pagi 
sampai jam 23:00 malam, adakah saat dimana dia merasa 
bosan? Selain itu, siswa di kelas khusus tidak hanya 
mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tetapi juga 
menghabiskan separuh waktunya untuk pelatihan fisik ... 


Tan Yan, yang sangat merasakan kesenjangan di antara 
orang-orang, memandang Liang Xian dengan kagum. 


Buku pelajaran bahasa Mandarin sekolah menengah 
pertama dengan tulus tidak menipu saya, "kita bertiga pasti 
memiliki guru saya", Liang Xian pasti adalah guru spiritual 
saya! Tan Yan berpikir dalam diam. 


Berpikir bahwa dia sudah menjawab pertanyaan Tan Yan, 
pemikiran Liang Xian sedikit lebih jelas, dan dia 


mengangkat tangannya. 
Ketua tim Feynton memberi isyarat agar dia berbicara. 


"Saya baru teringat pengalaman saya ketika saya kembali 
dari dunia lain," Liang Xian tersipu. "Meskipun saya dalam 
Keadaan koma pada saat itu, otak saya dalam keadaan 
sangat aktif. Saya harus secara tidak sadar menuliskan 
pengalaman ini." 


"Kami tidak dapat merasakan pikiran bawah sadar, itu 
hanya sebuah pengaruh pada kesadaran, dan terkadang itu 
bisa menjadi bagian dari intuisi atau indra keenam," kata 
wakil ketua tim, "bagaimana Anda menentukan bahwa 
ingatan Anda adalah milik alam bawah sadar. keberatan?? " 


"Ketika saya koma, saya bermimpi," Liang Xian menjelaskan. 
"Semua orang tahu bahwa mimpi adalah bentuk alam 
bawah sadar. Anda juga mengatakan bahwa pikiran bawah 
sadar adalah komponen intuisi. Intuisi saya memberi tahu 
saya bahwa mimpi ini adalah perjalanan waktu. 
Pengalaman. " 


"Mimpi macam apa itu?" 


"Saya memimpikan kehampaan, karena dunia yang kita lalui 
tidak memiliki atmosfer, jadi dalam mimpi itu saya merasa 
seperti berada dalam kehampaan tanpa oksigen, dan 
matahari terlalu panas untuk ditanggung. Saya menguap 
menjadi bentuk butiran. dalam sekejap. Tapi di detik 
berikutnya, udara menjadi sangat dingin lagi, dan aku 
dengan cepat mengembun dan membeku kembali menjadi 
bentuk manusia. " 


Ah San juga mengangkat tangannya: "Laporkan, meskipun 
aku dan Liang Xian memiliki mimpi yang berbeda, garis 
utama pembusukannya sama." 


Dua orang memiliki mimpi yang sama, dan semua orang 
tidak bisa membantu tetapi menatap Qin Li, yang juga 
dalam keadaan koma. 


Qin Li: "..." 


Aku tidak pernah bermimpi saat aku tidur. Jawabnya dengan 
canggung. 


Tan Yan segera merasa tergerak, dan dengan kuat 
memegang tangan Oin Li di bawah meja, menunjukkan 
bahwa saya tidak bermimpi untuk tidur, dan tidur saya 
nyenyak! 


Liang Xian, yang melihat Tan Yan mengambil inisiatif untuk 
memegang tangan Qin Li: “..." 


Perasaan duka dan duka membubung diam-diam di dalam 
hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengabaikan 
perasaan ini dan melanjutkan: "Saya pikir ini hanya mimpi, 
tetapi setelah mendengar hipotesis keterikatan kuantum 
Profesor Qiao, saya pikir itu mungkin manifestasi dari 
transmisi ." 


"Manusia pernah membayangkan transmisi elektron. 
Misalnya, saya memiliki sebuah buku di Kota B yang ingin 
saya tunjukkan kepada seorang teman yang jauh di Amerika 
Serikat. Metode transmisi fisika klasik adalah saya 
menggunakan pemindai untuk menceritakan kisahnya. dari 
buku melalui sistem jaringan. Amerika Serikat Teman saya 
mencetak buku, ini adalah transmisi sinyal klasik. Tetapi 
semua orang tahu kekurangan dari transmisi klasik, itu tidak 
lengkap. Teman-teman saya di Amerika Serikat hanya dapat 
memperoleh beberapa informasi tentang buku, tentang 
warna, beratnya, Ketebalan kertas atau struktur molekul 
kertas tidak diketahui satu sama lain, tetapi transmisi sinyal 
kuantum berbeda. Misalkan saya di bumi dan Tan Yan ada di 


Mars. Saya memiliki elektron A, dan dia memiliki elektron B. 
Elektron AB berada dalam keadaan terjerat. Segala tindakan 
atau informasi yang diberikan pada elektron A dapat 
diperoleh dalam sekejap. Jadi jika saya menerapkan 
informasi dalam buku ini ke Elektronik A, Tan Yan dapat 
menerima buku ini meskipun dia ada di Mars. 


Saya pikir kita ditransmisikan melalui sinyal kuantum dan 
dipecah menjadi elektron atau bahkan partikel yang lebih 
kecil pada titik koneksi antara dunia yang berbeda dan 
bumi. Karena batu nisan yang disebutkan oleh Profesor Tan 
Yan dan Qiao selalu terjerat kuantum, jadi Kami dipindahkan 
di depan batu nisan. " 


Kata-kata Liang Xian membungkam semua orang. Imajinasi 
ini terlalu menakutkan, tetapi itu beralasan dan beralasan, 
dan itu benar-benar tak terbantahkan. 


Pengetahuan orang saat ini masih dalam fisika klasik, dan 
pengamatan partikel mikroskopis baru saja dimulai. Namun 
pada kenyataannya, keadaan partikel mikroskopis sama 
sekali tidak dapat dijelaskan oleh fisika makroskopis. Mereka 
saling terkait tetapi kontradiktif. Setelah semua hal yang tak 
terbayangkan melibatkan dunia mikroskopis, maka dapat 
dijelaskan dengan teori-teori ilmiah. 


Ah San juga lulus dari kelas khusus. Di tahun pertamanya, 
dia dihadapkan pada teori mekanika kuantum, dan dia juga 
memiliki pemahaman yang mendalam tentang kata-kata 
Liang Xian. Dia mengingat semua yang mereka temui di 
dunia yang berbeda, lalu membandingkan Liang Pernyataan 
Xian untuk memyerifikasi satu per satu. 


Tan Yan dan Qin Li mungkin adalah orang termudah di ruang 
Konferensi, tidak satupun dari mereka mengerti apa yang 
dibicarakan semua orang, jadi mereka hanya bisa 


tersenyum satu sama lain, meninggalkan pandangan diam- 
diam di mata satu sama lain. 


Liang Xian, Liang Xian bahkan lebih patah hati. 


Dia hanya mengajukan hipotesis yang bahkan tidak 
dipikirkan oleh para profesor, dan mendapat persetujuan 
dan pemikiran semua orang. Dia dengan jelas menunjukkan 
keliatan masa depannya di depan semua orang, dan 
menunjukkan wajahnya di depan Tan Yan, tetapi Tan Yan 
sedang berbicara dengan Qin Li tersenyum. 


Dia patah hati dengan tenang, roh yang baru saja dia 
tunjukkan menghilang, hanya ketenangan. 


Xu Mingyu, sebagai non-staff, selain mengikuti tim peneliti, 
ia juga bertanggung jawab untuk menyeleksi talent yang 
akan masuk ke dalam kekosongan di masa depan bersama 
dengan Qiao Zhixue. Tan Yan memang kuat dan 
berpengalaman, tetapi pengetahuan teoretisnya sangat 
buruk sehingga dia tidak tahu sudah berapa kali dia pergi 
ke sana. 


Liang Xian mampu menganalisis begitu banyak hal setelah 
hanya satu entri, dan dia tidak sombong atau tidak sabar. 
Dia masih sangat rendah hati di bawah persetujuan profesor 
dan Menteri Yu. Dia memang bakat plastik. 


Menteri Yu pernah mengaku kepada Xu Mingyu bahwa Tan 
Yan tidak bisa terus berlari seperti ini. Usianya 58 tahun. 
Meski tidak jelas di permukaan, berapa kali pembelahan sel 
seseorang dibatasi. Siapa tahu ia akan tiba-tiba menua. ? 
Mungkin suatu hari ketika dia mencapai batas, dia tidak 
akan bisa mempertahankannya. 


Menteri Yu tidak ingin terus-menerus meremas kawan tua 
yang setia pada negara. Dia meminta Xu Mingyu untuk 


memilih bakat yang cocok untuk pemimpin tim di antara 
orang-orang yang dipilih oleh Tan Yan, dan fokus pada 
pembinaannya untuk mengambil alih Tan Yan. tugas. 


Liang Xian sudah menjadi kandidat pertama Xu Mingyu. 


"Asumsi yang bagus," puji Menteri Yu, "apakah Anda telah 
menemukan sesuatu." 


Ya, Liang Xian tidak gentar ketika dihadapkan dengan para 
pemimpin tingkat nasional. Sebelum pergi, saya pernah 
mengambil sepotong kecil pecahan meteorit dan 
memasukkannya ke dalam saku. Saya berencana 
membawanya kembali untuk dipelajari. itu pada saya? " 


"Tidak," Xu Mingyu, yang bertanggung jawab atas 
manajemen peralatan, berkata, "Saya telah memeriksa 
semua pakaian Anda, kecuali senjata dan makanan kering di 
dalam ransel, tidak ada apa-apa." 


Dengan kata lain, segala sesuatu yang dibawa dunia kita di 
masa lalu bisa masuk dan kembali ke dunia lain, tapi hal-hal 
di dunia lain tidak bisa dibawa keluar. Tan Yan juga 
mengatakan bahwa dia pernah mencoba menyelamatkan 
orang dari dunia lain, tapi Mereka menghilang di pintu 
masuk. Dia merasa telah menyakiti orang-orang ini, tetapi 
saya merasa mereka tidak menghilang, tetapi kembali ke 
dunianya sendiri. " 


Liang Xian berkata bahwa dia melihat Tan Yan pada saat ini: 
"Kamu tidak berbahaya bagi siapa pun, kamu tidak bisa 
menyelamatkannya." 


Hati Tan Yan sedikit gelisah, Dia selalu berpikir bahwa 
kebaikannya telah merugikan orang-orang itu, tetapi Liang 
Xian mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, dan itu 
sangat masuk akal dan beralasan. 


"Yang Anda maksud adalah bahwa hal-hal yang kita bawa di 
masa lalu, karena ada keterikatan kuantum di dunia ini, 
dapat kembali melalui 'kekosongan', tetapi orang atau 
benda di dunia lain terjerat di dunia ini, dan mereka masih 
berada di yang 'kosong' Itu dibongkar dan ditransmisikan, 
tetapi itu ditransmisikan kembali ke dunianya sendiri. Qiao 
Zhixue bertanya. 


Ya, Liang Xian sampai pada kesimpulan yang telah dia duga. 
Pandangan saya saat ini cenderung menjadi semacam 
saluran transmisi kuantum di dunia paralel. Tidak jelas 
mengapa itu sering muncul di dunia kita, tetapi membawa 
kerugiannya adalah jelas. Jika tidak ada yang mencegah 
yang "kosong", maka itu akan terus mengirimkan ruang 
dunia kita ke dunia paralel, tidak semua orang memiliki 
kekuatan untuk kembali. Bahkan jika itu kita, jika tidak ada 
perlindungan Tan Yan, di Ketika Anda tiba di dunia itu, Anda 
akan mati karena kekurangan oksigen atau suhu terlalu 
rendah. Dapat dikatakan bahwa setiap "lubang" adalah 
bencana kelas dunia! " 


Semua orang menghela nafas lega, dan Menteri Yu bahkan 
ingat bahwa dia telah mengatakan bahwa Tan Yan telah 
menyelamatkan dunia selama 40 tahun, seolah-olah sebagai 
lelucon. Saat itu, dia setengah bercanda dan setengah 
memuji roh paku Tan Yan, tapi dia tidak menyangka itu 
benar. 


Mengingat jumlah "lubang" yang muncul di rekaman, 
anggota tim peneliti sedikit kedinginan. Berkali-kali bumi 
menghadapi begitu banyak krisis, mereka bahkan tidak 
menyadarinya, mereka menganggap "kehampaan" sebagai 
fenomena yang menarik untuk dipelajari, dan bahkan 
membicarakannya dengan penuh semangat. 


Banyak orang juga yang merasa bahwa mempelajari 
fenomena "kosong" adalah pemborosan dana dan tidak ada 
gunanya. 


Mata orang-orang yang mengetahui kebenaran jatuh pada 
Tan Yan, dan ketiga Liang Xian tidak mengetahuinya, tetapi 
mereka tahu semuanya. 


Saya berharap dapat menambah anggota tim yang mampu 
bangkit seperti kita, memiliki kebugaran fisik yang super, 
dan memiliki penelitian dalam mekanika kuantum, lanjut 
Liang Xian, Saya masih belum memahami prinsip kekuatan 
supernatural, tetapi karena saya ' telah melalui masalah ini, 
"lanjut Liang Xian. Itu dapat dijelaskan dengan teori-teori 
ilmiah, jadi kekuatan supernatural pasti akan mampu. 
Begitu Anda memahami prinsipnya, Anda tidak perlu berada 
di dekat kematian, Anda harus bisa mencoba untuk 
terbangun dengan cara konvensional dan konservatif. Tapi 
premis utamanya sama, kita hanya bisa masuk melalui 
"kekosongan" Dunia lain mungkin telah menerima pengaruh 
pancaran sinar waktu yang lewat, atau mungkin sudah 
dirasakan di proses membusuk dan dibentuk kembali untuk 
mendapatkan kekuasaan. 


Fokus tugas selanjutnya adalah memilih pemain yang cocok 
dan setia untuk terus memasuki dunia yang berbeda dan 
meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika mungkin ada 
brain drain selama proses ini, itu tidak boleh dihentikan. 
Kita harus memikirkan cara untuk sepenuhnya 
menyelesaikan masalah 'kosong', jika tidak dunia cepat atau 
lambat akan berakhir seperti dunia itu. Anda belum pernah 
melihat perasaan Mieshi tidak jelas, orang ... bukan lagi 
orang. " 


Tanpa tulang punggung, martabat, dan hati nurani yang 
mendasar, umat manusia hanya memiliki naluri untuk 


bertahan hidup dan keinginan untuk menjarah, la tidak 
ingin dunianya menjadi seperti itu. 


"Begitu," kata Menteri Yu dengan sungguh-sungguh, "Kalian 
bertiga, keluarlah, Tan Yan tetap di sini, kita masih ada yang 
harus dibicarakan." 


Mengapa Anda meninggalkan Tan Yan? Ketiganya penuh 
Keraguan, tetapi mereka semua mematuhi perintah dan 
tidak berbicara. 


Selain itu, kata Menteri Yu lagi ketika mereka bertiga 
berjalan ke pintu, Kamu dengan sewenang-wenang 
menyerahkan bahan untuk menanam benih baru ke dunia 
lain. Meskipun tidak ada preseden untuk masalah ini, tidak 
ada batasan hukum bagi Anda. , tapi kamu tetap harus 
menerima disiplin. Hukuman. Apakah kalian menyelesaikan 
keadaan darurat seperti ini? Pergi ke dunia lain untuk 
bermain! Ingatlah di masa depan, tidak peduli apa yang 
terjadi di dunia lain, hidup adalah prioritas, kamu mengerti! 


"Memahami!" 


Ketiganya berdiri tegak bersama, memberi hormat kepada 
militer, dan meninggalkan ruangan. 


Setelah mereka pergi, beberapa orang lain yang tidak 
mengetahui identitas asli Tan Yan juga pergi.Hanya Menteri 
Yu, Qiao Zhixue, Xu Mingyu, dan dua ketua tim dari tim 
peneliti yang tersisa di ruang konferensi. 


Inilah satu-satunya lima orang di dunia yang mengetahui 
usia sebenarnya Tan Yan. 


Saya memeriksa yang kurang informasi sesuai dengan 
keinginan Anda, bagaimana menurut Anda? Menteri Yu 


belajar dari Qiao Zhi. 


Informasi yang sekarang kita ketahui: 1. 'Lubang' sangat 
mungkin muncul berpasangan karena koherensi kuantum, 
dan karena keterikatan kuantum, yang satu menghilang, 
dan yang lainnya akan menghilang bersamanya; 2. 'Lubang' 
sangat Kemungkinan besar saluran transmisi kuantum akan 
diproduksi antara bumi dan dunia paralel lainnya; 3. Hal-hal 
yang ditransmisikan melalui "lubang" akan kembali ke dunia 
asli. Meskipun semua di atas hanyalah dugaan, saya 
menganggapnya berdasarkan fakta. Di masa depan, ada 
beberapa masalah yang perlu kita selesaikan: 1. Alasan 
"kekosongan"; 2. Prinsip yang disebut "kekuatan 
supernatural" dan "tanpa penuaan"; 3. Siapa "Tan Yan "?" 


Beberapa kalimat pertama yang diketahui Tan Yan sedikit, 
tetapi di akhir persidangan, dia memandang Qiao Zhixue 
dengan penuh pertanyaan: "Saya Tan Yan, seorang polisi 
biasa di Ping County." 


"Tidak," Qiao Zhixue menggelengkan kepalanya, "Kamu 
tidak biasa. Hal berikutnya yang ingin kami selidiki adalah 
kekhususanmu, dan batu nisan yang paling mungkin terkait 
dengan kuantummu, atau siapa orang di batu nisan tanpa 
nama." 


"Aku tidak tahu," Tan Yan menggeleng. "Ini baru pertama 
kalinya aku kembali ke batu nisan, dan aku akan berada di 
sana setiap saat." 


"Harus ada hubungan, dan itu adalah hubungan yang 
sangat intim dan tak terpisahkan. Hanya dengan cara ini 
Anda dapat kembali ke bumi dari dunia lain berkali-kali. 
Setelah hubungan antara batu nisan dan Anda menghilang, 
kemungkinan besar Anda tidak akan kembali. . "Qiao Zhixue 
berkata dengan sungguh-sungguh," Kita harus melindungi 


batu nisan ini, itulah sebabnya saya tidak berani membuka 
peti mati untuk mengekstrak DNA darinya untuk 
menyelidiki orang-orang di kuburan. " 


Awalnya tim peneliti membahas perlu tidaknya membuka 
peti mati untuk penyelidikan. Batu nisan ini terlalu jelas, 
dan jelas banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. 
Tapi saat ini satu-satunya jalan bagi Tan Yan untuk 
kembali.Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan 
terjadi setelah pemindahan kuburan, sehingga tim peneliti 
belum berani melakukannya. Setelah mendengarkan 
analisis Liang Xian, semua orang bahkan lebih takut untuk 
bertindak gegabah. 


Saya harap Anda dapat mengingat sebanyak mungkin hal- 
hal sebelum dan sesudah pertama kali Anda memasuki 
'lubang', karena kemungkinan besar 'lubang' pertama yang 
terjadi di bumi. Kami telah mencari sumbernya. Hanya 
dengan mencari akarnya, kita dapat menemukan 
sumbernya. Temukan solusi. " 


"Saya telah berbicara tentang semua yang saya bisa." Tan 
Yan menggelengkan kepalanya, "Ini sudah sangat rinci." 


Singkatnya, Tan Yan, yang ditugaskan untuk bekerja di 
Kantor Manajemen Keamanan Publik Pingxian setelah dia 
diberhentikan dari tentara, menemukan "kosong" pada hari 
pertama bekerja dan dengan bodohnya menabraknya. Dia 
hampir mati di "ruang kosong" ", tapi akhirnya terbangun. 
Kehilangan kekuatan, menemukan jalan keluar menurut 
intuisi, melompat dan kembali ke bumi. 


Itu sesederhana setiap penyeberangan dalam 40 tahun 
terakhir, kecuali untuk pertama kalinya, tanpa kekhususan 
apa pun. 


Menteri Yu melihat bahwa Tan Yan tidak menyembunyikan 
apa pun, jika ada kelalaian, itu pasti sesuatu yang tidak dia 
mengerti atau tidak anggap penting, jadi dia lupa. 


Tapi semua orang tahu bahwa ini bukan pelupaan yang 
permanen, itu pasti masih ada di benak Tan Yan. Begitu 
informasi penting terpicu, ingatan itu akan tetap muncul. 


Masalahnya sekarang adalah Tan Yan sama sekali tidak 
mengerti. Menteri Yu juga dapat melihat bahwa Tan Yan 
tidak memahami semua yang dikatakan dalam pertemuan 
hari ini. 


Qiao Zhixue juga sangat tidak berdaya dalam hal ini, dia 
tidak tahu bagaimana mengajari Tan Yan untuk memahami 
pengetahuan yang begitu dalam yang bahkan dijelajahi 
oleh manusia. 


Akan sangat bagus jika Tan Yan memiliki IQ yang sama 
dengan Liang Xian, dan jelas bahwa otaknya telah 
berkembang 70%, jadi mengapa dia tidak bisa 
mempelajarinya? Apakah semua kemampuan belajar 
tersembunyi di 30% yang belum dikembangkan sama 
sekali? 


"Tan Yan ..." Menteri Yu menunjukkan ekspresi tak 
tertahankan tapi ramah semacam itu, membuat rambut 
dingin Tan Yan berdiri. 


Dia menelan ludah dan berkata dengan gugup, "Pak 
Menteri, saya mendengarkan." 


"Awalnya aku mengira kamu di usia ini. Terlalu sulit bagimu 
untuk belajar matematika, fisika, dan kimia. Aku juga ingin 
memberimu lampu hijau ketika kamu mengikuti ujian, tapi 
sekarang sepertinya kamu tidak bisa belajar itu. "Menteri Yu 
Melihat Tan Yan, katanya dengan sakit hati. 


Tan Yan: "..." 


"Ada beberapa hal yang orang lain tidak dapat 
menggantikanmu. Jika kamu tidak mengerti atau 
menyadarinya, tidak mungkin memberi kami informasi 
penting, jadi ..." Menteri Yu mengertakkan gigi dan akhirnya 
berkata dengan kejam, "Berikan Anda dua tahun., Saya 
tidak ingin mengejar level Liang Xian, setidaknya ini seperti 
Jackal No. 3'. Anda dapat memahaminya ketika seseorang 
menyebutkannya. " 


Tan Yan: "..." 


Ini mungkin satu-satunya noda dalam hidupnya yang tidak 
bisa dia selesaikan. 


Oiao Zhixue juga mencemaskan Tan Yan, dan berkata 
dengan suara rendah: "Pak Menteri, Tan Yan baru saja 
belajar fisika sekolah menengah, tapi dia tidak mengerti 
diagram sirkuit fisika sekolah menengah pertama." 


Menteri Yu: "..." 


Sangat lambat? Itu sangat sederhana ketika dia belajar. 
Sama seperti mekanika kuantum adalah subjek yang sulit, 
karena pekerjaan menuntut dia untuk mengerti, Menteri Yu 
membaca dan mengajar dirinya sendiri di waktu luang, dan 
dia telah mempelajari segalanya. 


Untuk bisa menjadi Menteri Kementerian Teknologi dan 
Keamanan, Menteri Yu juga di level jenius, dan sama sekali 
tidak bisa memahami ketidaktahuan Tan Yan. 


"Lalu empat tahun ..." Menteri Yu memandang Tan Yan 
dalam-dalam, "Awalnya saya ingin Anda pensiun setelah 
dua tahun." 


Tan Yan: "..." 


Ternyata organisasi selalu mempertimbangkan usianya, 
mengingat dia akan pensiun! 


Tan Yan sangat tersentuh. Dia berdiri untuk memberi hormat 
kepada Menteri Yu, menegakkan dadanya, dan berkata 
dengan lantang: "Laporkan kepada Menteri, saya tidak akan 
pensiun sampai saya melatih penerus dan menyelesaikan 
insiden 'kekosongan'. Ini adalah bagian dari pekerjaan saya. 
hidup. Tugas terakhir pasti akan dijalankan sampai akhir! " 


Teman yang baik! Menteri Yu berjalan ke arah Tan Yan 
dengan penuh semangat dan memegang erat tangannya, 
Saya ingin belajar bahasa Inggris juga. Banyak dari karya 
asli mekanika kuantum dalam bahasa Inggris! 


Tan Yan: "..." 
Tugas terakhir dalam hidup adalah QAQ yang terlalu berat. 


Ketika keduanya bergerak satu per satu dan yang lainnya 
menghargai, Qiao Zhixue bertanya kepada Feynton dengan 
suara rendah: "Jika kita tidak bisa memindahkan batu nisan, 
bagaimana kita terus menyelidiki?" 


"Temukan cara untuk membangun kembali keterjeratan 
kuantum," kata Feynton. "Meskipun tidak jelas apa 
hubungan antara Tan Yan dan batu nisan itu, mungkin dia 
tidak bisa lagi menjalin keterikatan yang lebih dalam 
dengan hal-hal lain, tetapi orang lain masih bisa 
mengembangkannya. anggota tim baru. Membangun 
keterikatan baru akan membebaskan Tan Yan, sehingga kita 
bisa mempelajari batu nisan. " 


"Tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk pergi," Qiao 
Zhixue menghela nafas, "Berapa lama waktu yang 


dibutuhkan? Jelas, kami sudah memiliki beberapa alis, tetapi 
kami tidak dapat melakukan apa-apa di sini. Kami hanya 
bisa menunggu anggota tim untuk pergi ke dunia lain dan 
bekerja keras. " 


Siapa bilang tidak ada yang bisa dilakukan? Feynton 
berkata, Kita bisa menjadi pasukan cadangan di garis 
depan, mempelajari alasan kebangkitan, membantu mereka 
meningkatkan kekuatan, menyiapkan bahan dan senjata 
untuk mereka, dan meneliti alat ukur, yang mana mereka 
bawa kembali setiap saat. Hasilnya akan menjadi tahap 
tujuan penelitian kita berikutnya, dan setiap hasil penelitian 
kita bisa menjadi alat untuk mendukungnya. " 


"Ini benar ..." Qiao Zhixue berkata dengan nada rendah, 
"Hei, saya benar-benar ingin memasuki 'kekosongan', tetapi 
kebugaran fisik saya terlalu buruk." 


"Anda tidak bisa melakukannya," Feynton segera menolak, 
"Kami membutuhkan pikiran dan pemikiran Anda di luar 
jangkauan orang biasa. Anda tak tergantikan." 


Tan Yan dan Liang Xian akhirnya kembali ke tim masing- 
masing setelah lebih dari setengah bulan. Saat ini, Ah San 
tidak lagi menjadi anggota proyek "Jackal", tetapi tergabung 
dalam tim "kosong" Tan Yan, masuk Akademi Militer Pusat 
sebagai instruktur kelas khusus, dan membantu Tan Yan 
dalam memilih anggota. 


Meski berasal dari tim yang sama, namun rahasia usia Tan 
Yan belum terungkap ke pemain lain. Informasi yang didapat 
Liang Xian dan ketiganya masih kabur. Hanya Tan Yan yang 
sudah masuk 'kosong' dan kembali berkali-kali. tidak jelas 
berapa kali hal ini terjadi. 


Mereka bertiga juga menduga bahwa Tan Yan mungkin lebih 
tua dari usia di KTP, tetapi wajahnya ada di sana, bahkan 


jika itu adalah wajah bayi, itu baru berusia sekitar sepuluh 
tahun. Liang Xian mengingat raut wajah Tan Yan dan 
menebak bahwa dia bisa berumur dua puluh lima dan enam 
tahun, paling lama satu atau dua tahun dari Ah San. 


Perbedaan usia ini masih dapat diterima, dan Liang Xian 
memandang wajah Tan Yan dengan tenang. 


Adapun apa yang harus diterima ... Liang Xian, yang belum 
pernah menjalin hubungan sebelumnya, tidak bisa 
mengatakannya dengan jelas. Dia hanya melihat detak 
jantung Tan Yan semakin cepat. Dia akan merasa sedih 
ketika melihat dia memperlakukan dirinya sendiri dan orang 
lain secara setara, memikirkan interaksinya dengan dirinya 
sendiri akan manis., Saya senang memikirkan petualangan 
di dunia lain bersamanya di masa depan. 


Liang Xian tidak mengklarifikasi sumber dari perasaan ini, 
tetapi dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. 


Asan kembali ke markasnya sendiri untuk menjalani 
prosedur keluar dari tim. Kemudian dia akan tampil sebagai 
asisten pelatih Chai, wakil instruktur Zhou. Nama belakang 
ini berdasarkan "Jackal". Asan berkata, mungkin dia akan 
dipanggil Chai masuk masa depan. Tiga. 


Trio Liang Xian diam-diam merasa sedih untuknya, dan Chai 
Santong membongkar, bagaimana bakat kepemimpinan 
biasa memberi nama seperti itu kepada anggota tim. 


Tapi Ah San sudah terbiasa. Dia berkata bahwa Liang Xian 
dan yang lainnya harus mengganti nama mereka setelah 
lulus. Nama-nama tersebut mengandung banyak informasi. 
Beberapa badan intelijen bahkan dapat menemukan nama 
orang tua dan anggota keluarga mereka. Oleh karena itu, 
selama Anda bekerja di garis depan, Anda harus 


menggunakan nama samaran, bagaimanapun itu adalah 
nama palsu. 


Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ah San, 
ketiganya dikirim kembali ke sekolah. 


Saat ini, pelatihan militer telah berakhir, konon di bawah 
kepemimpinan Qiu Qizheng, IQ Cui dan Yu dimanfaatkan 
sepenuhnya, dan tugas tersebut berhasil diselesaikan 
dengan kekuatan dua orang saja. 


Begitu Liang Xian kembali ke kelas, dia bertemu dengan 
mata kemenangan Cui Heyu. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: A San: Penulis, beri 
tahu aku, orang tua seperti apa yang dapat memberi nama 
rusak pada bayi mereka sendiri seperti ini? 


Ah San: Aku masih belum punya nama hari ini 
Tan Yan: Tugas belajarku masih berat hari ini 


Liang Xian: Tan Yan tidak akan lebih dari 26 tahun, dia 
masih berusia 7 tahun ~ 


Oin Li: Apa yang mereka bicarakan hari ini, bagaimana 
dengan Dunia Sihir Fantasi Barat saya? 


22 


Bab 23 Realitas 


Bab 23: Realitas 


Karena Tan Yan dan yang lainnya tiba-tiba menghilang 
selama pelatihan militer, Liang Xian dan ketiganya dalam 
keadaan koma selama lebih dari setengah bulan setelah 
kembali, dan mereka harus memberikan penjelasan kepada 
siswa. 


Pernyataan resminya adalah bahwa Liang Xian dan lainnya 
terluka ketika mereka bertempur dengan seorang tentara 
khusus dengan nama sandi "Jackal" dalam operasi ini. Kedua 
belah pihak menderita luka serius dan dilarikan untuk 
perawatan. Namun, ada dua orang yang tersisa di tim Cui 
dan Yu, dan mereka dapat terus melakukan tugas tersebut. 


Tan Yan, Qiu Oizheng, dan lainnya berada di asrama yang 
sama, tetapi Liang Xian tinggal di sisi yang berlawanan. 
Ketika mereka kembali ke sekolah malam itu, Liang Xian 
bisa saja dengan jujur kembali ke asramanya dan 
bersembunyi di bawah selimut, tetapi dia terus mengikuti 
Tan Yan dan memasuki asrama Tan Yan dan yang lainnya. 


Orang-orang di asrama berspekulasi bahwa mereka bertiga 
telah menderita banyak luka sebelum menghilang begitu 
lama, dan bahkan kunjungan tidak diizinkan. Meskipun 
Liang Xian bernasib sangat buruk, Tan Yan dan yang lainnya 
tidak terbiasa, tetapi Oin Li adalah saudara baik semua 
orang, mereka ingin mengunjungi Oin Li. 


Kali ini saya melihat Oin Li kembali, sebelum semua orang 
punya waktu untuk bersimpati, mereka melihat Liang Xian 
di belakang mereka. 


Ekspresi khawatir Cui dan Yu segera berubah menjadi 
senyum menyeringai, dan mereka berjalan ke Liang Xian 
dan berkata, "Kamu bisa mendapatkan tempat pertama 
bahkan jika kamu terluka? Jika benar-benar tidak mungkin 
terluka di medan perang, kamu bisa melarikan diri? 
kemampuan untuk menghadapi semua kesulitan? Ini adalah 
apa yang Anda katakan sebelum pelatihan militer, tetapi 
bagaimana dengan Anda? Itu menghilang pada malam 
pertama, dan ambisi untuk pergi berperang dengan cedera? 
Pada akhirnya, Anda tidak mengandalkan pada saya dan 
pemimpin regu untuk lulus pelatihan militer dengan lancar. 
Ini cukup besar. " 


Biasanya, Liang Xian akan kembali ketika dia mengucapkan 
kalimat pertama, tetapi sekarang Liang Xian telah secara 
sadar keluar dari dunia untuk bertemu dunia, dan juga telah 
membangkitkan kekuatan supernya.Meskipun dia masih 
belum tahu apa kemampuannya, itu selalu sama Cui dan Yu 
tidak sama. 


Dihadapkan dengan sindiran Cui Heyu, dia hanya 
menunjukkan senyuman kasihan "Kamu sangat 
menyedihkan". 


Cui Heyu entah bagaimana merasa bahwa dia dibenci, dia 
melangkah maju untuk berdebat dengan Liang Xian, tetapi 
ditangkap oleh Qin Li. 


Apa yang kamu lakukan dengan penuh semangat? Cui Heyu 
bingung. Dulu, ketika dia bertarung dengan Liang Xian, Qin 
Li berada di pihak mereka untuk menangani Liang Xian 
bersama. 


Jangan katakan itu, aku akan menyesalinya nanti. Qin Li 
hanya mengingatkan Cui Heyu. 


Cui Heyu dan Liang Xian adalah dua jenius besar di kelas 
khusus. Liang Xian menyembunyikan Cui dan Yu setiap saat, 
tapi kali ini dia memilih Cui dan Yu sebagai anggota tim 
utama. 


"Anak itu cukup canggung, tetapi kekuatannya tidak buruk, 
dan ketika saya melihat dulu mekanika kuantum, dia juga 
meminta seorang profesor untuk belajar dan belajar sebagai 
guru. Mungkin dia memiliki pemahaman yang lebih dalam 
tentang mekanika kuantum daripada saya dan sangat 
berguna. Orang-orang. Pin ... begitu saja, itu bisa dilakukan 
dengan itu. Liang Xian berkata tentang Cui Heyu pada saat 
itu. 


Secara umum, dia masih menyetujui Cui dan Yu, hanya saja 
mereka saling mengganggu. 


Tentunya bagi tim proyek, Liang Xian bukan hanya sekedar 
pemilihan sederhana, mereka juga perlu memilih dan 
mengevaluasi. 


Karena kecerdasan yang mereka bawa kembali, organisasi 
sangat mementingkan fenomena 'hollow'. Ini adalah 
bencana yang dapat mengarah pada bencana global 
meskipun tidak dapat diselesaikan secara tuntas dalam 
jangka pendek, harus segera dikendalikan. mungkin. 


Awalnya, Tan Yan memasuki kelas khusus hanya untuk 
perlahan-lahan memilih kandidat yang cocok, tetapi 
sekarang ia harus menumbuhkan bakat yang dapat dengan 
mudah bolak-balik di "kosong" dalam waktu singkat. 


Dan Cui Heyu dan Oiu Oizheng, yang pertama berhasil 
menyelesaikan misi dalam pelatihan militer ini, hanyalah 
salah satu kandidat. Selain itu, mereka dan Tan Yan berbagi 
asrama, dan mereka juga orang yang paling dekat dengan 
rahasia. daripada memaksa mereka untuk menyimpan 


rahasia, lebih baik membiarkan para siswa berprestasi ini 
terlibat. 


Tentu saja keinginan pribadi juga harus diperhatikan. Tiga 
dari Liang Xian termasuk dalam keadaan darurat. Mereka 
secara pribadi membuktikan betapa berbahayanya dunia 
setelah "kosong" itu. Tan Yan hanyalah satu orang tidak 
peduli seberapa kuatnya, dan tidak mungkin melindungi 
semua orang. 


Lagipula, mereka hanyalah murid, tidak seperti A San yang 
merupakan seorang tentara, yang masih memiliki hak untuk 
memilih. 


Namun, Liang Xian percaya bahwa berdasarkan 
pemahamannya tentang teman-teman sekelasnya, 
kebanyakan orang akan berpartisipasi dengan sukarela. 
Bagi kaum muda, bepergian, dunia misterius dengan 
bahaya yang tidak diketahui, dan kekuatan super semuanya 
diinginkan, bagaimana mungkin mereka tidak mau. 


Sekalipun Anda tahu hidup Anda dalam bahaya, semua 
orang pasti ingin mencobanya. 


Hanya setelah menteri mengeluarkan perintah kematian kali 
ini, kandidat dapat ditemukan, tetapi sebelum Liang Xian 
dan ketiganya menguasai kemampuan, mereka tidak 
diizinkan untuk membawa pendatang baru ke dalam 
kehampaan. Sudah cukup sulit bagi Tan Yan untuk menyeret 
tiga, dan dua lagi, Menteri Yu khawatir bahkan Tan Yan akan 
melipat dirinya sendiri. 


Sekarang menghadapi Cui Heyu, Liang Xian benar-benar 
penuh keunggulan dari dalam ke luar. Dia melirik Cui Heyu 
melalui lubang hidungnya dan berkata kepada Tan Yan: 
"Istirahatlah yang baik." 


Bagaimana sikapnya! Kenapa kamu menghentikanku 
dengan Dali? Cui dan Yu berseru, Luka apa yang kamu 
derita? Kamu sudah istirahat begitu lama, dan kamu tidak 
diizinkan untuk berkunjung. Setelah kembali, satu lagi 
energik. Di mana lukanya? " 


Tentu saja, Qin Li tidak bisa berkata apa-apa, dia memukul 
bahu Cui dan Yu dengan tinjunya, menyeringai, dan naik ke 
tempat tidurnya seperti mimpi. 


Cui Heyu: "..." 


Pemimpin regu, kamu telah kehilangan jiwamu dengan 
keras. Ke Hao tampak terkejut, Lihat ekspresinya, seperti 
minum obat. Bukankah kita sedang mencari ladang opium 
palsu? 


Qiu Oizheng juga sangat penasaran, Mereka dan Qin Li telah 
menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, dan mereka 
belum pernah melihatnya seperti ini. Tapi Tan Yan mungkin 
satu-satunya yang bisa menjelaskan ini. 


Tan Yan juga menunjukkan senyum ramah dan ramah 
kepada para siswa, seolah-olah berharap untuk masa depan 
mereka, sehingga dia naik ke tempat tidur dan tertidur. 


Semua orang: "..." 


Kenapa aku menyeret tubuh lelahku tanpa tidur dan 
menunggu mereka kembali! Yan Yongfeng memegangi 
pinggangnya dan berkata dengan depresi, Aku akan berlatih 
lagi besok ... Cui dan Yu, kalian cucu, apa yang bisa aku 
lakukan untuk berbohong kepada kami? Setelah 
menyelesaikan tugas, kami semua diadu, dan Anda serta 
pemimpin regu menang. Sekarang Anda tidak perlu berlatih 
untuk seluruh kelas. Hari ini saya berlatih bertarung dengan 


orang-orang di pesawat, dan saya hampir tidak 
melakukannya membuatku takut sampai mati. " 


Cepat tidur dan matikan lampunya segera. Qiu Qi menekan 
semua keingintahuan, sebagai monitor yang ketat, 
memaksa semua orang untuk beristirahat. 


"Saya asisten pengajar Anda, panggil saja saya Asisten 
Profesor Chai." Ah San berpakaian rapi dan berdiri di depan 
siswa dengan wajah serius. Anda bisa datang kepada saya 
tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi. " 


Keesokan paginya, kelas khusus mengadakan pertemuan 
kelas, terutama untuk memperkenalkan asisten pengajar 
baru dan memberi tahu semua orang tentang tahap rencana 
penelaahan berikutnya. 


Di kelas khusus, ada instruktur Zhou dan Instruktur Oiao. 
Sekarang ada tambahan asisten pengajar Chai. Apakah ada 
terlalu banyak guru? 


Murid di kelas khusus adalah semua manusia, dan mata 
mereka penuh dengan pengawasan saat melihat ke arah Ah 
San. 


Untungnya, Asan juga dari kelas khusus, dalam menghadapi 
kecurigaan semua orang, dia tidak bergeming, dan menatap 
lurus ke mata semua orang dengan terbuka. 


Alasan penambahan asisten pengajar mendadak karena 
kelas khusus ini spesial. Selain menyelesaikan tugas wajib 
di awal semester, juga perlu mempelajari beberapa hal baru. 
Asan mengeluarkan setumpuk besar buku dan mengkliknya. 
Liang Xian, "Teman sekelas ini, bantu saya mendistribusikan 
buku." 


Liang Xian: "..." 


Bahkan jika dia tahu bahwa Ah San dengan sengaja 
menyebut dirinya sendiri, Liang Xian tidak bisa menolak. 
Dia dengan patuh membagikan buku itu kepada setiap 
teman sekelas. Semua orang membuka dan membacanya. 


Mata kuliah ini merupakan dasar dari mekanika kuantum 
yang awalnya merupakan mata kuliah elektif di tahun 
pertama, namun pihak sekolah memasukkannya ke dalam 
agenda. 


Bahkan di kelas khusus, tidak semua siswa pandai belajar. 
Mereka bisa pandai dalam industri militer dan teknologi 
elektronik, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka suka 
belajar pengetahuan teoretis dan fisika atom yang 
membosankan. 


Siswa di kelas lain mungkin mengeluh, tetapi untungnya, ini 
adalah kelas khusus. 


Jangan khawatir, ini bukan mata kuliah wajib." Asandao, "ini 
hanya mata kuliah pilihan. Siswa yang berminat bisa 
mendaftar, tapi saya punya beberapa poin yang perlu 
ditekankan 


Pertama, sekolah akan membentuk kelompok minat 
mekanika kuantum, yang anggotanya terdiri dari siswa kelas 
khusus dari siswa baru sampai tahun senior. Selama masih 
berstatus pelajar, Anda dapat mendaftar; kedua, jika nilai 
Anda buruk, Anda akan dipecat, tentu saja tidak Dibujuk 
untuk mundur dari sekolah, tetapi keluar dari grup. Mundur 
dari grup tidak akan mempengaruhi kinerja dan masa depan 
semua orang. Ini hanya grup kepentingan; ketiga, grup 
kepentingan akan dipisahkan menjadi grup khusus asrama 
sehingga semua orang dapat berkonsentrasi pada penelitian 
dan studi. Ada penyesuaian karena kelompok kepentingan 
ini. Jangan panik. Keempat, apakah berpartisipasi dalam 


kelompok kepentingan sepenuhnya sukarela. Jangan tanya 
saya mengapa saya membentuk kelompok belajar seperti 
itu. Tidak ada yang akan memberi tahu Anda alasan untuk 
setiap tugas di masa mendatang. " 


Ketiga Liang Xian, Tan Yan, Qin Li saling memandang dan 
memahami bahwa negara harus mementingkan proyek 
Kosong. 


Berita yang mereka bawa kembali dan situasi tragis ketika 
mereka kembali memungkinkan Menteri Yu untuk 
membujuk para pemimpin negara bahwa kelompok 
kepentingan ini adalah pelatihan terkonsentrasi. 


Orang yang bergabung dengan kelompok kepentingan akan 
menjadi tentara cadangan untuk masuk ke tim hampa. 


Tentu interest group bukan sesuatu yang bisa diikuti semua 
orang jika mereka ingin mendaftar, lanjut Asan. 
Rencananya, pelatihan militer akan berakhir sepuluh hari 
lagi. Ada yang berlatih, ada yang sudah menyelesaikan 
tugasnya. dan istirahat. Semua orang memanfaatkan ini. 
Selama periode waktu ini, bersiaplah. Setelah pelatihan 
militer selesai, sekolah akan menyelenggarakan ujian dasar, 
yang akan menguji beberapa pengetahuan dasar 
sebelumnya. Jangan gugup. 


Beberapa makalah ujian sains akan memiliki beberapa 
pertanyaan tambahan terkait mekanika kuantum. 
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak termasuk dalam skor total. 
Jika Anda tidak mendaftar untuk kelompok minat, Anda 
dapat mengabaikannya. Namun, siswa yang mendaftar 
dapat menggunakan pertanyaan tambahan ini sebagai tes 
tertulis, dan siswa dengan nilai yang sangat baik dapat 
memasuki kelompok minat dan belajar bersama dengan 
para senior. " 


Tan Yan adalah orang pertama yang gugup, wajahnya 
langsung menjadi pucat dan pucat. 


Yang lainnya cukup santai. 


"Hasil ujian pendahuluan ini harus dimasukkan dalam hasil 
biasanya, yang akan menjelaskan persentase tertentu dari 
nilai akhir. Semua orang tahu bahwa kelas kita akan 
dikurangi menjadi kelas biasa begitu gagal. Jadi siswa ujian 
ini Ini masih perlu ditanggapi dengan serius. " 


Tan Yan: "..." 


23 


Bab 24 Belajar 


Bab 24: Belajar 


Hati Tan Yan sangat berat. Selama empat puluh tahun di 
industri, selama itu adalah tugas yang diberikan oleh 
pemimpin, dia akan melakukan yang terbaik setiap saat. 
Meskipun tidak ada yang memberinya penghargaan usaha 
paling banyak, ini adalah kemuliaan kecilnya dan 
kebanggaan. 


Namun, hingga saat ini, tugas terakhir dalam kehidupan 
kerjanya mungkin mustahil untuk diselesaikan, apakah ini 
yang terakhir kali menjadi noda dalam hidupnya? Pensiun 
dengan penyesalan seperti itu, bisakah dia benar-benar 
memberikan segalanya kepada kaum muda dan 
membiarkannya pergi ke seluruh negeri? 


"Tidak, kataku ..." Qiao Zhixue memandang Tan Yan dengan 
lemah dengan dagunya, "Bisakah kau memberitahuku, apa 
kau tidak mengerti kenapa?" 


Tan Yan: "..." 
Dia tidak mengerti dimanapun. 


Ah San juga tampak terkejut: "Itu semua adalah 
pengetahuan sekolah menengah. Kamu harus berada di 
akhir ujian masuk perguruan tinggi pada usia kamu? 
Bagaimana kamu bisa masuk ke kelas khusus?" 


Oh, Ah San tidak tahu umur Tan Yan yang sebenarnya. Dia 
selalu berpikir bahwa dia adalah Akademi Militer Pusat yang 
mengikuti ujian masuk perguruan tinggi bersama tentara, 


dan masuk kelas khusus karena penampilannya yang luar 
biasa. Ah San juga datang kesini.Meski sudah bekerja 
bertahun-tahun, dia masih bisa menguasai soal-soal ujian 
masuk perguruan tinggi dengan baik, jadi dia tidak 
mengerti kenapa Tan Yan tidak bisa. 


Kecuali untuk bahasa Inggris yang lebih baik, yang lainnya 
ceroboh. 


Apalagi bahasa Inggrisnya, hanya pandai menghafal kata, 
dan tata bahasanya masih buruk. 


Hasil politik yang tidak relevan itu bagus, tetapi itu adalah 
kelas sains! 


Saya kembali belajar sendiri. Tan Yan membungkuk kepada 
kedua guru itu dan berjalan keluar dari kantor staf dengan 
langkah berat. 


"Superman juga takut pada matematika, fisika, dan kimia ..." 
Asan terkulai lemas di kursinya, tidak menunjukkan gambar 
sama sekali. Mengajar Tan Yan belajar benar-benar menguras 
energi tubuhnya. Setelah lebih dari dua jam mengajar, Tan 
Yan tidak mengerti apa-apa. Dia memberi ceramah dan 
mengatakan bahwa otaknya hipoksia, dan dia lebih lelah 
daripada tinggal di hutan tropis tanpa tidur selama tiga hari 
tiga malam. 


Superman? Oiao Zhixue balik bertanya. 


"Ya, apakah kamu tidak tahu seberapa baik dia di dunia 
lain?" 


"Saya pernah mendengar bahwa kebugaran jasmani 
berbeda dari orang biasa. Baik itu kekuatan dasar, 
kemampuan melompat, atau kecepatan reaksi, itu 
melampaui tingkat ketika dia di bumi. Namun, saya 


melakukan tes kebugaran jasmani untuknya, yang 
merupakan nilai rata-rata pasukan khusus. Kecepatan reaksi 
sedikit lebih cepat tetapi juga Tidak jauh lebih cepat. 
Tampaknya kekhususan Anda hanya dapat terwujud di 
dunia lain. Saat Anda kembali ke Bumi, hanya tersisa 
ketahanan yang menakjubkan. " 


Qiao Zhixue juga melakukan tes rinci pada Tan Yan 
berdasarkan uraian menteri, dan jawabannya sangat 
mengecewakan. Di dunia nyata, sepertinya tidak ada syarat 
bagi Tan Yan untuk menjadi superman, dan jika dia memiliki 
kemampuan untuk menukar bumi untuk memasuki akhir 
zaman, maka semua orang lebih suka menjadi orang biasa, 
dan dunia ini masih damai. 


Itu karena kamu tidak melihatnya dengan mata kepala 
sendiri. Asan menggelengkan kepalanya. 


Kata-kata tidak bisa menggambarkan keterkejutannya saat 
itu, ketika Tan Yan mengangkat puluhan ton atau bahkan 
ratusan ton meteorit, rahangnya hampir lepas. 


"Tapi apa yang kamu katakan benar, tidak peduli seberapa 
kuat dunia nyata itu." 


A San dan yang lainnya juga mengikuti tes kebugaran 
jasmani setelah mereka sadar, dan tidak ada perubahan dari 
biasanya. Begitu berada di dunia lain, satu-satunya hal yang 
menjadi lebih kuat adalah ketahanan. Qiao Zhixue juga 
memperingatkan mereka bahwa jumlah pembelahan sel 
terbatas, dan ketahanan yang cepat dapat ditukar dengan 
masa hidup. Jangan mengandalkan ketahanan terhadap 
kekacauan di tempat lain. dunia. Ayo, tidak ada makan 
siang gratis di dunia. 


Di sisi lain, Tan Yan menyeret langkah yang berat kembali ke 
asrama. Ke Hao dan Yan Yongfeng masih menjalani pelatihan 


neraka karena misi pelatihan militer belum selesai. Cui Heyu 
mengetuk komputer dengan keras, tidak tahu apa yang 
sedang dia selidiki , tapi Qiu Oi Menonton "Fisika Atom" 
dengan benar. 


Qin Li sedang membaca buku dengan Qiu Oizheng, ketika 
Tan Yan masuk, dia langsung duduk di sebelahnya dan 
menuangkan segelas air untuknya. 


Qiu Oizheng, Cui Heyu: "..." 


Saya belum bertemu satu sama lain selama setengah bulan, 
dan saudara laki-laki saya yang baik telah menjadi mazai 
bagi siswa pindahan dengan penuh semangat. 


Terima kasih. Tan Yan menerima kebaikan Oin Li dan 
meminum air liurnya untuk melembabkan jiwanya yang 
kering. Bagaimana kau mengulasnya? 


Saya tidak mengerti. Oin Li juga putus asa. 


Tan Yan tiba-tiba merasa bahwa dia telah menemukan 
sebuah organisasi, dan dia jarang mengundang dengan 
antusias: "Haruskah kita meninjau bersama?" 


Oin Li mengangguk: "Saya sebenarnya baik-baik saja 
dengan matematika, fisika, dan kimia, tetapi kami biasanya 
mempelajari fisika klasik, dan mekanika kuantum hampir 
sepenuhnya menumbangkan semua teori fisika klasik. 
Hukum dunia mikroskopis dan dunia makroskopis 
sepenuhnya berbeda. Aku harus teliti. Kamu bisa memahami 
gagasan menumbangkan masa lalu, kan? " 


Tan Yan: "... Saya akan memeriksanya sendiri." 


Dia tidak lagi khawatir tentang lintasan partikel mikroskopis, 
dan dia tidak memahami fisika klasik. 


"Dali," Cui Heyu mengerutkan kening, "Kamu tidak mengerti 
bahwa aku bisa mengajarimu, tetapi apakah kamu 
berencana untuk bergabung dengan kelompok kepentingan 
aneh itu?" 


"Saya harus bergabung," Qin Li sangat tegas. "Saya sangat 
tertarik pada mekanika kuantum. Saya sarankan Anda 
bergabung. Ini sangat menarik." 


Namun, ekspresi tak tertahankannya sama sekali tidak 
menunjukkan ketertarikan, dan pandangannya pada "Fisika 
Atom" tidak terasa menarik sama sekali. 


Cui Heyu dan Qiu Oizheng tidak mengenal Tan Yan, tapi 
mereka mengenal Qin Li. Tingkah Qin Li beberapa hari 
terakhir ini sangat aneh, ia sering memandang Tan Yan 
dengan tatapan fanatik dan kagum sementara yang lain 
tidak memperhatikan. 


Saya pasti akan bergabung, kata Cui Heyu tanpa ragu-ragu. 
Pernyataan asisten pengajar yang baru sangat ambigu, 
bagaimana saya tidak bisa mencobanya. Apalagi, ada senior 
di kelas khusus kelas lain di kelompok minat. Saya sangat 
ingin mintalah nasihat mereka. Fan. " 


"Saya juga bergabung. Ibu saya mengatakan bahwa dia 
harus berpartisipasi dalam lebih banyak kegiatan yang 
diselenggarakan oleh sekolah ketika dia masuk universitas. 
Ini adalah empat tahun terbaik dalam hidup. Anda tidak 
bisa hanya belajar dan menjelajahi Internet, dan mengalami 
lebih banyak. Saya tidak tahu pengalaman apa yang akan 
membantu masa depan. "Oiu Oizheng juga berkata. 


Menurut saya universitas dan universitas kita di mata bibi 
saya bukanlah spesies yang sama, tapi alangkah lebih baik 
bagi Anda untuk berpartisipasi. Saya rasa karena sulitnya 
mekanika kuantum, tentunya tidak banyak mahasiswa baru 


yang bisa melewati pintu masuk. Pemeriksaan. Kelompok 
kepentingan harusnya sebagian besar junior. Sangat 
menyenangkan mengenal lebih banyak orang. "Cui Heyu 
berkata," Apakah ada yang tidak kamu mengerti? " 


Untungnya, prinsip dasarnya dapat dipahami. Penampilan 
Qiu Qizheng selalu stabil, dan kekuatan komprehensifnya 
sangat kuat. Fisika Atom tidak dapat membantunya. 


"Maka masih ada tenaga lagi yang tersisa," Cui Heyu 
menutup diri, menepuk posisi di sampingnya, "Ayo, Guru 
Cui akan memberikan ceramah. Ini adalah kesempatan 
langka." 


Qin Li segera membungkuk untuk mendengarkan ceramah, 
tetapi Tan Yan hanya mendengarkan kepala Cui Heyu dan 
berhenti mendengarkan, dan tidak mengerti kalimat 
pertama. 


Hanya ada beberapa orang di asrama. Dia terlihat terlalu 
mencolok di buku pelajaran sekolah menengah. Tan Yan 
mengambil tas sekolahnya dan berencana untuk belajar di 
ruang belajar. Begitu dia keluar, dia melihat Liang Xian 
berkeliaran di depan asrama mereka. 


Ah! Ketika Liang Xian melihat Tan Yan, dia langsung 
memasang ekspresi pertemuan acak , Benar-benar 
kebetulan, kemana harus pergi? 


Pergilah ke ruang belajar, itu akan mengikuti ujian, kata Tan 
Yan. 


"Tidak apa-apa, aku akan pergi juga." Liang Xian muncul, 
"Saya pikir Anda tidak memahami mekanika kuantum pada 
pertemuan hari itu, apakah Anda ingin belajar bersama?" 


Tan Yan sedikit mengernyit, dan konten yang dia pelajari 
berbeda. Tetapi dia berubah pikiran untuk berpikir bahwa 
Liang Xian berbeda dari yang lain. Mereka pernah memasuki 
"ruang kosong" bersama-sama, dan Xu Mingyu juga 
menginstruksikan Tan Yan, selama masalah rahasia khusus 
tidak dapat dikatakan, beberapa informasi latar belakang 
dapat diberitahukan kepada anggota tim. 


Yang disebut rahasia khusus adalah misteri keabadian Tan 
Yan. Hal ini diberitahukan oleh Menteri bahwa dia tidak akan 
bisa mengatakan bahwa dia takut Tan Yan akan menjadi 
daging biksu Tang di mata semua orang. Prinsipnya 
ditemukan, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. 


Saya tidak bisa menyebutkan usia saya. Saya lulus dari 
sekolah menengah pertama ... Izinkan saya menyebutkan 
Liang Xian. Dia memiliki nilai yang sangat bagus. Jika dia 
bisa belajar membaca sendiri ... 


Tan Yan menunjukkan senyum penuh harap pada Liang: 
"Kalau begitu pergilah bersama." 


Liang Xian terpana oleh senyuman ini, dan segera kembali 
ke kamar tidur untuk melafalkan setumpuk besar buku. Ini 
adalah buku-buku tentang pengetahuan yang berhubungan 
dengan mekanika kuantum yang dibelinya akhir-akhir ini, 
dan dia menunggu Tan Yan untuk meminta bantuan. 


Karena mahasiswa baru mengikuti pelatihan militer dan 
ruang belajar mandiri sangat bagus, keduanya menemukan 
sudut untuk duduk. Liang Xian mengeluarkan "Sejarah 
Fisika Modern", "Melihat Pengetahuan Mikro", "Mencari 
Kucing Schr dinger" , dan "Dunia Kuantum Baru, Hantu 
dalam Atom, Sejarah Singkat Waktu, Singkatnya Semesta, 
Dunia Kuantum Baru, Sejarah Fisika Partikel Dasar, Kuliah 
Fisika Feynman, Kuantum Dia tidak tahu tentang Tan Yan 


pemahaman tentang mekanika kuantum, jadi dia membeli 
semuanya mulai dari buku sains populer hingga handout 
pengajaran, bermaksud membantu Tan Yan belajar dari 
semua sudut. 


Dia meletakkan buku itu di atas meja, bermaksud untuk 
memulai dari dasar "Sejarah Fisika Modern", dan tampaknya 
lebih mudah untuk memulai dari fisika klasik. 


Namun, dia menoleh dan melihat bahwa yang dikeluarkan 
Tan Yan dari tas sekolahnya adalah "Bahasa Inggris Sekolah 
Menengah", "Matematika Sekolah Menengah", "Fisika 
Sekolah Menengah", "Ujian Masuk Perguruan Tinggi Lima 
Tahun dan Simulasi Tiga Tahun", dan bagaimana apakah dia 
kembali ke beberapa buku ujian masuk sekolah menengah? 


Liang Xian: "..." 
Tan Yan: "..." 


Saya paling takut dengan kesunyian udara yang tiba-tiba, 
dan Tan Yan perlahan tersipu di bawah tatapan Liang Xian. 


Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Saya terdaftar 
setelah lulus dari sekolah menengah pertama, tetapi saya 
tidak benar-benar pergi ke sekolah menengah." 


Liang Xian: "..." 


Dia ingin bertanya bagaimana Anda memasuki kelas 
khusus, dan kami harus mengikuti ujian masuk perguruan 
tinggi. Tapi saat kuingat Tan Yan punya pengalaman 
"kosong", aku lega. Jika dia pemimpin, dia juga berharap Tan 
Yan akan datang ke kelas khusus dan memiliki hubungan 
yang baik dengan anggota tim masa depan. 


Tidak, ada pertanyaan penting lainnya. 


"Undang-undang menetapkan bahwa Anda bergabung 
dengan tentara pada usia delapan belas tahun. Apakah 
Anda delapan belas ketika Anda lulus dari sekolah 
menengah pertama?" Ada masalah pada usia ini ... 


Tan Yan bertugas di zaman yang kacau, umurnya tidak 
masalah, dan ijazah SMP-nya sudah lumayan bagus. 


Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan 
samar: "Bukankah ini 'hampa'?" 


Kehampaan yang dijumpai penampilan tidak berubah 
sangat tua manajemen yang longgar pada tahun dan bulan 
ketika ia lahir, tidak sama seperti sekarang jadi ia 
bergabung dengan tentara sebelum ia mencapai usia 
delapan belas tahun, secara logika tidak ada masalah. 


Tetapi ketika Liang Xian datang ke tempat Liang Xian, 
logikanya menjadi: Bertemu dengan lubang panik turun 
kelas gagal masuk sekolah menengah setelah 
menyelesaikan wajib belajar putus sekolah bergabung 
dengan tentara setelah mencapai usia 18 tahun. Sekarang 
anda membutuhkan ijazah SMA untuk menjadi tentara, 
namun masih banyak sekolah menengah kejuruan dan 
sekolah menengah atas swasta yang bisa mendapatkan 
ijazah, gelar tersebut bukan masalah besar. 


Meski ada perbedaan dalam proses berfikir, namun 
kesimpulannya tetap sama. 


Hati Liang Xian tiba-tiba melembut. Dia telah melihat dunia 
yang berbeda. Ketika dia memikirkan Tan Yan yang sangat 
kuat yang pernah menjadi anak sekolah menengah pertama, 
dia secara tidak sengaja terlibat dalam "kekosongan". Dia 
mengambil semuanya sendiri, hanya membayangkan 
Sedikit sakit. 


Setelah kembali ke sekolah, Liang Xian dengan sungguh- 
sungguh merapikan perasaannya terhadap Tan Yan, dan 
menemukan bahwa perasaan itu datang terlalu tiba-tiba dan 
terlalu tidak normal. Dia adalah orang yang sangat defensif 
terhadap orang asing, awalnya perasaannya terhadap Tan 
Yan juga kekaguman + pengawasan, dan dia lebih ingin 
tahu tentang identitas, latar belakang dan kekuatannya. 


Jika latihan militer berlangsung dengan lancar, dia mungkin 
bisa berteman baik dengan Tan Yan, lagipula kepribadian 
orang ini sangat mengagumkan, dan dia memiliki rasa 
kebenaran sebagai kader tua lebih dari Qiu Qizheng. 


Tapi mereka telah memasuki dunia lain.Dalam situasi putus 
asa, dia melihat kekuatan Tan Yan dan tanpa sadar 
mengembangkan rasa ketergantungan padanya. 


Ada eksperimen dalam psikologi di mana seorang pria dan 
seorang wanita diminta untuk melihat satu sama lain di 
satu-satunya jembatan gantung di dua tebing. Rasa krisis 
membuat mereka merasakan ilusi detak jantung. Inilah efek 
jembatan gantung yang terkenal. " 


Setelah berkenalan dan jatuh cinta dengan seseorang hanya 
dalam beberapa hari, Liang Xian yang waras merasa bahwa 
ini tidak mungkin. Menurutnya antusiasmenya agak mirip 
dengan perasaan semacam ini. Apakah itu pahlawan untuk 
menyelamatkan Amerika Serikat atau "efek jembatan 
gantung", mudah untuk memiliki ilusi cinta. Dia tidak 
keberatan bahwa dia suka sesama jenis, dia hanya tidak 
ingin dipengaruhi oleh ilusi. 


Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda mungkin ingin 
menjauh dari orang lain, menenangkan diri, dan 
mengurangi kontak, perasaan yang tiba-tiba ini akan hilang 
dengan sendirinya. Namun, Liang Xian dan Tan Yan pasti 


akan sering bergaul dalam "kehampaan" di masa depan, 
dan mereka tidak dapat menghindarinya. Dan Liang Xian 
bukanlah karakter melarikan diri, ia berpikir bahwa ia harus 
lebih banyak berhubungan dengan Tan Yan dalam 
kehidupan sehari-hari untuk memahami semua kekuatan 
dan kelemahannya. 


Gairah selalu mempesona, dan pahala yang bersinar dari 
sang kekasih membuat orang merasa bahwa dia bersinar, 
dan hanya kehidupan biasa yang dapat membuat perasaan 
menjadi normal kembali. 


Dia tampan seperti Tan Yan di dunia yang berbeda dan 
memiliki ilusi cinta, jadi selama dia menemukan kekurangan 
Tan Yan dalam kehidupan biasa, ilusi ini akan merugikan diri 
sendiri. 


Sekarang dia menemukannya. 


Tingkat pendidikan yang rendah, kualifikasi akademis yang 
salah, dan kemampuan belajar yang buruk merupakan 
masalah yang serius. 


Liang Xian pernah berkhayal tentang calon kekasihnya, sulit 
membandingkan dirinya secara fisik. Lagipula, dia sudah 
mendapat pendidikan khusus dan tumbuh besar, tapi dia 
bisa melindungi kekasihnya. Sedikit celah masih sangat 
indah; tapi dia pasti begitu serupa dalam ilmu pengetahuan. 
Saya berharap keduanya bisa memiliki kesamaan bahasa di 
masa depan, dan mereka bisa berdiskusi dan meneliti 
bersama di jalan akademis, dan membicarakan wawasan 
ilmiah satu sama lain pada malam sebelum tidur. Hanya 
imajinasi yang membuat Liang Xian melihat ke depan. 


Tan Yan, secara fisik jauh lebih unggul dari Liang Xian, tidak 
akan membiarkannya mengalami perasaan melindungi 
orang sama sekali, tetapi selalu menjadi orang yang 


dilindungi. Belum lagi  studinya, terlalu banyak 
perbedaannya. 


Tapi saat kupikir Tan Yan sekuat superman di dunia lain, tapi 
sekarang dia menundukkan kepalanya karena malu di 
depan pengetahuan sekolah menengah, bagaimana dia bisa 


Kenapa sangat lucu? 


Kecepatan Liang Xianguang mengembalikan semua buku di 
atas meja ke dalam tasnya, lalu membuang tas itu ke 
samping, menggulung lengan bajunya dan mengambil 
"Lima Tiga" di depan Tan Yan: "Aku mengajarimu." 


Benarkah? Tan Yan mendadak mengangkat kepalanya, 
matanya dipenuhi kegembiraan dan keraguan, Tapi aku 
hanya tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Instruktur 
Qiao dan Asisten Chai. Apakah aku terlalu bodoh? Kamu 
akan membutuhkannya segera. Ujian , bukankah Anda 
memeriksanya sendiri? Buku-buku yang baru saja Anda 
keluarkan ... Hah? Bagaimana dengan buku-buku itu? " 


"Bukankah kalian sedang mencari dua dari mereka untuk 
melawan nyamuk dengan meriam. Yang satu adalah 
pembimbing doktoral, seorang profesor dari Akademi Ilmu 
Pengetahuan China, dan yang lainnya telah lulus selama 
bertahun-tahun. Mereka bahkan tidak dapat mengingat 
setinggi apa siswa sekolah harus belajar. Saya berbeda. 
Saya baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan 
tinggi. Saya sangat akrab dengan poin pengetahuan. "Liang 
Xian mendorong tas sekolahnya lebih jauh," Saya akan 
mempelajari buku-buku ini setelah saya membacanya, 
jangan khawatir." 


Tan Yan merasa lega dan menyerahkan kertas ujian tiruan 
yang dia buat kepada Liang Xian: "Ini nilai ujianku. Kamu 


bisa lihat dulu." 


Di hadapan orang-orang budaya, Tan Yan selalu 
menghormatinya. Awalnya memperlakukan Liang Xian 
sebagai junior, tapi sekarang Liang Xian adalah gurunya, dia 
harus menghormati gurunya. 


Kekaguman di matanya membuat Liang Xian merasa 
nyaman seluruhnya. la langsung merasa bahwa lulus dari 
SMP hanyalah buta huruf. Ia bisa mengajari Tan Yan menulis 
tangan dengan tangan. Rasanya indah! 


Setelah menerima kertas tes dan melihat hasilnya, Liang 
Xian kembali terdiam. 


Dia mungkin ... tidak pernah mengajar siswa dengan dasar 
yang buruk. 


Aku memang bodoh, kata Tan Yan malu-malu. 


"Tidak, kenapa," Liang Xian menepuk meja, "Hanya saja 
dasar-dasarnya buruk, guru-guru itu tidak akan 
mengajarkannya. Beri aku waktu, dan aku akan memberimu 
rencana pelajaran yang terperinci." 


"Dengan cara ini, kamu bisa melafalkan kata-katanya dulu, 
dan kita akan mulai belajar sistematis besok pagi." 


Setelah Liang Xian selesai berbicara, dia bergegas keluar 
dengan kertas ujian simulasi Tan Yan. Dia berlari di sekitar 
toko buku di Kota B pada siang hari, membeli buku 
pelajaran dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan 
begadang untuk menulis rencana pelajaran ketika dia 
kembali ke kamar tidurnya. . 


Malam itu, teman sekamar saya diam-diam memberi tahu 
Cui Heyu bahwa saya mendengar bahwa Anda bermain 


game online setiap hari. Asrama kami Liang Xian tidak tidur 
sepanjang malam. Mejanya penuh dengan buku-buku 
tentang mekanika kuantum. Dia juga ingin pergi ke 
kelompok kepentingan. Jadilah Top1. 


Cui dan Yu menjadi gugup begitu mereka mendengarnya 
Terlepas dari hubungan mereka dengan Liang Xian, mereka 
bergegas ke kamar sebelah keesokan paginya dan 
mengambil buku di tangan Liang Xian untuk melihat 
kemajuan studinya. 


Cui Heyu yang melihat rencana pelajaran: "..." 


Apakah kamu akan mati? Liang Xian mengambil rencana 
pelajarannya. Dia hampir tidak selesai menulisnya. Dia akan 
memulai kuliah setelah sarapan. 


Apakah kamu kekurangan uang? Cui Heyu bertanya dengan 
hati-hati. 


"apa?" 


"Kalau tidak butuh uang, tutor seperti apa yang kamu 
bawa? Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kuliah? 
Kamu masih menerima subsidi setiap bulan. Kamu di 
tengah-tengah keluarga, dan keluargamu sedang sangat 
kekurangan uang? "tebak Cui Heyu. 


Keluarga Liang Xian juga merupakan rahasia di kelas, tidak 
ada yang tahu latar belakangnya, dan sekarang dia hanya 
bisa menebak seperti itu. 


Liang Xian yang tidak tidur semalaman tapi masih 
bersemangat sama sekali tidak menghiraukan Cui Heyu. Dia 
mengambil rencana pelajaran dan lari keluar asrama 
dengan tasnya. Dia pergi ke kelas untuk menulis. 


Ketika Tan Yan memasuki ruang belajar pada waktu yang 
ditentukan, Liang Xian sudah menulis RPP dan langsung 
mandi di kamar mandi, membuat dirinya kembali tampan. 


Menurut level Tan Yan, dia memulai dari pengetahuan 
sekolah dasar, dari titik ke garis, dan terus menyebarkan 
poin pengetahuan sederhana, membuatnya sedikit lebih 
sulit. 


Meskipun Tan Yan bukan seorang jenius, namun IQ-nya 
berada di level orang normal, alasan dia tidak mengerti 
adalah karena fondasi yang buruk. Empat puluh tahun 
setelah lulus dari sekolah menengah pertama, apa lagi yang 
bisa dia ingat? Terlebih lagi, pada saat itu, dia baru mulai 
belajar bahasa kedua di sekolah menengah. Dia tidak 
belajar bahasa Inggris tetapi bahasa Jepang. Semua poin 
pengetahuannya berbeda. Qiao Zhixue mengatur untuknya 
beberapa bimbingan guru sekolah menengah, tentu saja, 
belajar perlahan. 


Namun, Liang Xian mengajar sesuai dengan bakatnya dan 
mengatasi masalah satu per satu.Kecepatan belajar Tan Yan 
meningkat sekaligus, dan dia juga memiliki kepercayaan 
diri. 


"Bagus sekali, kamu akan menguasai pengetahuan ini 
hanya dalam satu hari," Liang Xian mengangguk puas, 
"Kamu tidak diperbolehkan mengatakan bahwa kamu bodoh 
di masa depan. Jelas, kamu memiliki pemahaman yang kuat, 
tetapi kamu hanya kekurangan waktu." 


Tan Yan berkata dengan nada rendah dan sederhana: 
"Semua Guru Liang yang mengajar dengan baik, terima 
Kasih guru." 


Suara "guru" membuat Liang Xian merasa nyaman, dan dia 
tersenyum dan berkata: "Menurut kemajuan ini, Anda dapat 


mengejar kemajuan pembelajaran kami hanya dalam satu 
tahun." 


Tan Yan: "..." 


Akan ada ujian akhir dalam satu minggu. Jika Anda gagal 
dalam ujian, Anda akan dikeluarkan dari mata pelajaran 
tersebut, Anda akan diturunkan pangkatnya jika Anda 
gagal, dan Anda akan keluar dari kelas khusus. Dan 
kudengar Akademi Militer Pusat sangat ketat, meskipun itu 
kelas biasa, setiap semester akan putus sekolah jika gagal 
lebih dari tiga mata pelajaran. 


Keheningan Tan Yan membuat Liang Xian juga menyadari 
waktu yang ketat, dan dia dengan cepat menghibur: "Tidak 
apa-apa, kamu pasti akan memasuki kelompok kepentingan, 
tidak ada yang berani melenyapkanmu!" 


"Aku tahu," mood Tan Yan masih rendah, "tapi semua orang 
bisa melihat hasilnya. Siswa di kelas kita sendiri tidak akan 
menyebutkannya untuk sementara waktu. Siswa di kelas 
biasa akan mempertanyakan sekolah. Kenapa kita harus 
merekrut seorang siswa seperti saya. " 


Acara nasional itu penting, dan pendidikan fisik dan mental 
siswa sama pentingnya. Akademi Militer Pusat memiliki 
prestise yang sangat tinggi di kalangan siswa. Penampilan 
siswa yang dipertanyakan seperti Tan Yan memang buruk 
bagi reputasi sekolah. 


Tentu ini bukan masalah besar, karena pelajaran pertama 
bagi seorang prajurit adalah menuruti perintah, dan tidak 
ada yang berani memberikan pendapat. 


Tapi Tan Yan tidak bisa melewati rintangannya sendiri, Dia 
bukan tipe orang yang akan melepaskan tanggung 
jawabnya. 


"Begitu," Liang Xian mengangguk, "Tidak apa-apa, kamu 
hanya perlu belajar langkah demi langkah. Ini pekerjaan 
rumah malam ini. Aku akan mencari solusinya." 


Malam itu, Liang Xian tidak tidur semalaman, dia memasuki 
sistem pengajaran sekolah dan mendapatkan kertas ujian 
beberapa hari kemudian. 


Secara alami, tes dasar tidak akan dimasukkan dalam 
konten rahasia, dan tindakan perlindungannya rata- 
rata.Dengan level Liang Xian, itu pasti tidak sadarkan diri. 


Dia mencetak tes, menyeret Tan Yan untuk menemukan 
ruang belajar tak berawak, diam-diam mengeluarkan kertas 
tes seperti pencuri, dan berbisik: "Ini adalah kertas ujian 
untuk beberapa hari, dan saya menulis jawabannya. 
jawaban pertama akhir-akhir ini. Fudge ujiannya dulu. " 


Liang Xian tidak tidur selama dua malam dan matanya 
merah, dia tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat. 


Tapi Tan Yan mengerutkan kening saat melihat kertas ujian. 


Bagaimana kamu mendapatkan kertas ujian? Dia bertanya 
dengan suara yang dalam. 


"Saya meretas sistem," Liang Xian berkedip, "Jangan 
khawatir, mereka tidak dapat menemukannya. Pertanyaan- 
pertanyaan ini adalah jawaban yang salah. Harap 
perhatikan ketika Anda melafalkannya. Jangan biarkan ini 
mempengaruhi studi Anda di masa depan." 


"Aku tidak tahu bagaimana cara menghafalnya," Tan Yan 
menggelengkan kepalanya. "Kamu menyingkirkan kertas 
ujian. Kita akan belajar selangkah demi selangkah. Bahkan 
jika ujiannya tidak bagus, kita layak untuk kerja keras kita." 


"Kamu ..." Liang Xian sedikit cemas, "Mengapa kamu tidak 
tahu bagaimana bekerja, baru saja kali ini!" 


Tan Yan melipat kertas ujian yang diberikan di depannya 
sedikit demi sedikit, meletakkannya di tangan Liang Xian, 
dan berkata dengan serius: "Aku mengerti suasana hatimu, 
dan aku juga tahu bahwa dunia ini tidak hitam dan putih, 
dan ini adalah tidak terlalu kaku.. Tetapi kemampuan terbaik 
Anda tidak boleh disia-siakan pada oportunisme, dan jangan 
kehilangan prinsip karena hasil sementara. " 


"Kalian ..." Liang Xian tidak menutup matanya selama dua 
malam dan terlalu bersemangat. Otaknya sangat lelah. 
Sekarang Tan Yan menolak, dan dia dalam suasana hati yang 
sangat buruk, "Aku tidak tahu apa baik atau buruk! " 


Dia dengan keras kepala menahan kehilangan 
kesabarannya, tetapi lengannya gemetar saat memegang 
kertas ujian, merasa bahwa dia dilempar ke dalam gudang 
es dengan darah, dan amarahnya rendah. 


Melihatnya seperti ini, Tan Yan tidak memarahinya dengan 
kasar, tetapi dengan lembut memegang tangannya.Hangat 
dari telapak tangannya menghangatkan ujung jari Liang 
Xian yang telah menjadi dingin karena amarah. 


"Saya mengerti bahwa Anda melakukannya untuk kebaikan 
saya sendiri. Jika hanya Anda, saya mungkin bahkan tidak 
repot-repot melihat kertas ujian di depan mata saya." Tan 
Yan memeras otak dan berkata, memikirkan kata-kata ini, 
siapa tidak pandai kata-kata, benar-benar menghabiskan 
banyak sel otak. "Bayangkan jika kamu jadi aku, maukah 
kamu mengintip kertas ujian karena kamu mungkin gagal 
ujian lain kali?" 


Aku tidak akan melakukannya. Liang Xian sedikit tenang, 
dan entah bagaimana mengerti apa yang dimaksud Tan Yan. 


Ini bukan soal hasil tes, tapi tentang prinsip dan intinya. 


Begitu beberapa hal rusak, sulit untuk mempertahankan 
niat aslinya. Kali ini saja, begitu Anda mengatakan ini, itu 
berarti satu waktu tidak akan pernah berakhir. Kali ini dia 
bisa mencuri kertas ujian karena skill hackingnya, jadi lain 
kali dia akan melakukan kejahatan di dunia lain karena 
kemampuannya? Semakin Anda memiliki kekuatan super, 
semakin Anda harus menjadi hati Anda. 


Dia menarik napas dalam-dalam dan merobek kertas ujian di 
tangannya: "Saya mengerti." 


"Pahami saja." Tan Yan tersenyum penuh arti, "Ayo pergi ke 
Instruktur Oiao." 


"Kenapa kamu mencarinya?" 


Meskipun Anda tidak dapat membaca kertas ujian 
sebelumnya, pendekatan Anda mengingatkan saya pada 
satu hal. Tan Yan juga tampak lega, Saya akan mengikuti 
persyaratan organisasi dan bekerja keras untuk mempelajari 
tentang mekanika kuantum, dan berusaha untuk suatu hari 
nanti menjadi dapat berkontribusi untuk negara ... Tetapi 
untuk hal-hal di luar kemampuan saya, saya masih harus 
mencerminkan kesulitan saya kepada organisasi. Saya 
percaya bahwa dengan kebijaksanaan Instruktur Qiao, saya 
pasti akan dapat membantu saya mengatasi kesulitan ini. " 


Liang Xian: "..." 


Kata-katanya benar, tetapi bagaimana mendengarkan Tan 
Yan berbicara seperti kelas politik? 


24 


Bab 25 Kesadaran 


Bab 25 Kesadaran (1) 


Apa lagi yang bisa dilakukan Qiao Zhixue? Tentu saja dia 
mencoba mencari cara! 


Orang lain, bahkan Liang Xian, dapat dihilangkan, tetapi Tan 
Yan sama sekali tidak diizinkan untuk pergi. Jika dia tidak 
bergabung dengan kelompok kepentingan, apakah yang 
lain akan pergi ke ujung dunia untuk mati? 


Kamu tidak ingin mengintip kertas ujian sebelumnya, dan 
kamu ingin semua orang menemukan jawaban yang 
memuaskan semua orang? Oiao Zhixue bertanya. 


Benar. Sikap Tan Yan serius. 
Qiao Zhixue: "..." 


Oiao Zhixue berpikir bahwa semua orang mungkin terlalu 
menghargainya. Dia hanya seorang akademisi, bukan 
politik. Hal seperti ini harus dipertimbangkan oleh menteri. 
Bagaimana dia bisa membuatnya lebih besar? Sekarang dia 
berpikir untuk melepaskan angkatan berikutnya kosong 
Perlengkapan apa yang harus dibawa orang. 


Aku mungkin mengerti maksudmu. Untungnya, ada juga 
Asan, yang punya pengalaman masuk ke "hampa" bersama- 
sama, dan aku tahu sedikit tentang Tan Yan. "Kamu tahu kan 
harus masuk kelompok kepentingan, tapi kamu tidak mau 
bicara dengan siswa lain Itu tidak adil Ayo lakukan ini. Kamu 
bisa menjawab apapun yang ingin kamu lakukan di ujian ini, 
tapi dari segi hasil, aku akan memberimu skor yang tidak 


terserah kamu. Saya akan meninggalkan salinan kertas 
untuk ujian ini sampai Anda merasakannya. Saya telah 
mencapai tingkat kinerja ini, jadi saya akan datang untuk 
mengikuti tes lagi, dan saya akan mengganti kertas ketika 
saatnya tiba, oke? " 


Tan Yan dengan senang hati setuju setelah mendengar ini. 
Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan merasa kasihan 
atas hasil yang dia dapatkan. Yang lebih dia miliki adalah 
waktu, dan Ah San hanya memberinya penyangga waktu. 


Liang Xian masih memikirkan perbedaan antara mencuri 
kertas ujian dan menyalin jawaban dan langsung mengubah 
nilai. Asan meletakkan lengannya di pundaknya dan 
menunjukkan senyum jahat: "Nak, apakah kamu mencuri 
kertas ujian tadi malam?" 


Bagaimana kamu tahu? Liang Xian tercengang. 


"Kamu curang," Ah San mengangkat bahu, wajahnya yang 
biasa penuh kebijaksanaan saat ini, "Aku selalu berpikir 
kamu tidak bisa begitu damai. Kenapa, Tan Yan tidak setuju, 
kan?" 


Mengapa dia tidak mengerti hal-hal yang Asan ketahui? 
Liang Xian sangat bingung. 


"Biar kuberitahukan perbedaan keduanya," Ah San 
mengaitkan pundak Liang Xian. "Untuk orang-orang seperti 
Tan Yan, dia tidak dapat menerima hasil palsu yang tidak 
dapat dia lakukan, dan dia tidak dapat menerima bahwa 
hasilnya adalah curang. Hasil yang saya umumkan kali ini 
adalah apa yang bisa dia raih di masa depan, atau tujuan 
pembelajaran yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Ini 
berbeda dengan yang salah dari awal, paham? " 


Liang Xian masih memiliki sedikit pengetahuan. 


Asan menghela nafas sedikit. 


Menurutnya, Liang Xian terlalu baik dan terlalu pintar. Dia 
telah tampil sangat baik di dunia lain. Dia memiliki hal-hal 
yang tidak dia miliki. Baik Qiao Zhixue dan Tan Yan telah 
memupuk Liang Xian sebagai seorang pemimpin. Tetapi 
pemimpin itu sendiri tidak terlalu dewasa Jika dia tidak 
menanamkan pandangan dunia yang benar sebelum dia 
dewasa, masa depan akan buruk. 


Setelah keluar dari "lubang" tersebut, tim peneliti 
melakukan berbagai tes yang menunjukkan bahwa nilai fisik 
mereka sama seperti biasanya. Berbagai data membuktikan 
bahwa kemampuan tersebut hanya akan digunakan di dunia 
lain, namun Ah San tidak mempercayainya. 


Di dunia nyata, dia jelas dipotong oleh Tan Yan, tetapi dia 
bahkan tidak memiliki luka kulit. Pada saat itu, dia tidak 
memasuki "hollow". Darimana kemampuan penyembuhan 
diri ini berasal? 


Katamu, ketika kita setengah mati, Tan Yanxi tidak ingin 
kemampuan kebangkitan kita pulih? Ah San tiba-tiba 
bertanya dengan suara rendah. 


Tentu saja saya harap, jawab Tan Yan ketika dia 
mendengarnya di samping. 


Lebih buruk lagi, saya lupa bahwa pendengaran Tan Yan 
berbeda dengan orang biasa. 


Berbicara tentang ini, Liang Xian mengedipkan mata pada 
Asan dan mengisyaratkan dia untuk membicarakannya 
nanti. 


Ketiganya diam-diam tidak melaporkan kejadian yang 
sebelumnya "dicurigai terluka" oleh Ah San kepada 


organisasi. Ini bukan untuk mengetahui tetapi tidak untuk 
melaporkan, tetapi mereka tidak ingin orang mengadili Tan 
Yan sebagai jenis yang berbeda karena hal-hal yang tidak 
meyakinkan. 


Ada tiga penjelasan untuk "cedera" Ah San. Salah satunya 
pulih di dunia lain setelah terluka. Bagaimanapun, 
situasinya mendesak pada saat itu. Ah San tersedot ke 
dalam "kekosongan" segera setelah terluka di dunia nyata. 
Baru setelah sampai di dunia lain barulah dia sempat 
memeriksa lukanya. Ada perbedaan waktu antara ini, yang 
juga bisa menjelaskan perkataan Tan Yan bahwa 
"masyarakat yang sebenarnya tidak akan memiliki kekuatan 
super"; yang kedua adalah dia belum pernah terluka sejak 
awal, dan serangan Tan Yan menyebabkan dia semacam 
cedera. Ilusi, ini juga preseden. Seseorang pernah memiliki 
ilusi kematian di depan tentara bayaran atau pembunuh 
bayaran yang membunuh. Ini disebabkan oleh momentum 
dan penindasan; yang ketiga adalah apa yang paling 
mereka ragukan tetapi juga paling tidak ingin mereka 
percayai., Pergelangan tangan Asan pulih pada saat cedera. 


Tidak ada bukti, semuanya hanya bisa mengandalkan 
perasaan Ah San, dan Ah San sendiri tidak tahu. Dia hanya 
bisa sementara menekan kecurigaannya dan tinggal di 
masa depan untuk memeriksanya perlahan. 


Menurut pengamatan saat ini, Tan Yan adalah orang yang 
jujur dan bertele-tele yang tidak dapat melakukannya 
bahkan ketika dia diminta untuk menyalin kertas tes. 
Kemungkinan orang seperti itu berbohong hampir nol. 
Bagaimana dia bisa menyembunyikan fakta bahwa yang 
asli? masyarakat bisa menggunakan kekuatan supernatural. 


Ah San memutuskan untuk percaya pada Tan Yan untuk saat 
ini. 


Melihat ketiganya datang, Qiao Zhixue berkata secara 
langsung: "Saat berikutnya Anda memasuki 'kosong', 
organisasi mengharuskan setiap orang untuk menyelesaikan 
tugas-tugas berikut dengan alasan berhasil kembali ke bumi 
terlebih dahulu, cobalah untuk berhubungan dengan 
Kearifan lokal sebanyak-banyaknya. Biologi, pahami sebab- 
sebab akhir zaman; kedua, bawa alat ukur. Meskipun kita 
tidak bisa membawa kembali barang-barang dari dunia lain, 
kita bisa mengujinya secara lokal dan membawa kembali 
data. Kita harus menentukan apakah dunia setelah "kosong" 
sejajar dengan kita. Semesta; ketiga, gunakan berbagai 
metode untuk menguasai tingkat kekuatan setiap orang. Tan 
Yan tidak dapat bergerak tanpa bergerak. Anda adalah kartu 
truf kami. Jika tidak ada bahaya, itu baik untuk membimbing 
generasi muda. " 


Kapan dan dimana lubang selanjutnya akan muncul? Tanya 
Ah San. 


"Saya tidak tahu. Saat ini, frekuensi kemunculan 
'kekosongan' tidak teratur. Anda perlu mengungkap rahasia 
di dalamnya." Oiao Zhixue memandang beberapa orang 
dengan percaya diri, "Saya sangat berharap suatu hari nanti 
Anda akan menjadi sangat kuat dan kuat. Ketika saya dapat 
membawa seseorang bersamaku, saya sangat berharap 
dapat memasuki "kekosongan" dan menjelajahi dunia yang 
tidak dikenal. " 


Oiao Zhixue sangat antusias dengan "kekosongan". Dia 
tidak peduli apakah dia akan mati atau tidak, dan dia 
bersedia mengambil resiko. Sangat disayangkan bahwa 
kebijaksanaannya adalah harta karun Badan Keamanan 
Teknis Nasional, dan atasannya tidak mengizinkannya 
masuk. 


Setelah pelatihan militer selesai, hasilnya dirilis sesuai 
jadwal, kecuali Tan Yan, yang direkomendasikan ke 
kelompok kepentingan, Qin Li diterima, Liang Xiangao 
teratas daftar, dan Cui dan Yu peringkat kedua. 


Di kelas khusus mahasiswa baru, Qiu Qizheng, Yan 
Yongfeng, Zhang Jianshan, dan You Xiangming juga 
termasuk, nilai mereka relatif rendah, dan nilai teratas 
adalah junior. 


Saat ini terdapat 30 orang yang tergabung dalam kelompok 
kepentingan, dimana 8 orang adalah siswa tahun pertama, 
dan sisanya adalah siswa tahun senior. 


Faktanya, semua orang mendaftar ke interest group karena 
penasaran. Lagipula, siswa kelas khusus memiliki rencana 
yang relatif sempurna untuk masa depan. Setelah lulus, 
mereka sudah memutuskan apa yang ingin mereka lakukan 
saat masuk universitas. Tiba-tiba ada sebuah kelompok 
kepentingan yang tampaknya dianggap sangat penting oleh 
sekolah, dan itu sangat misterius. Guru tidak tahu apa isi 
penelitian di masa mendatang, sehingga banyak siswa yang 
mencoba untuk mendaftar. 


Mahasiswa baru diberikan pertanyaan tambahan untuk ujian 
dasar, dan nilai lain langsung mendaftar untuk ujian tertulis. 


Mereka semua adalah siswa yang berprestasi, tetapi apakah 
mereka semua dapat memasuki "kekosongan" di masa 
depan tergantung pada kinerja siswa di masa depan. 


Sekarang, dibandingkan dengan apa yang dipelajari oleh 
kelompok minat, siswa lebih tertarik pada dua siswa tahun 
pertama Liang Xian dan Cui Heyu. Keberadaan mereka 
membuat mereka terpapar pada mekanika kuantum yang 
berlebih. Siswa merasa sangat tidak tahu malu. 


Sebagai calon tutor kelompok minat, Ah San bermaksud 
untuk merangsang siswa lain dengan Liang Xian. Hanya 
dengan kompetisi seseorang dapat melihat potensi dan 
perilaku seseorang.Dengan karakter Liang Xian, sangat 
cocok baginya untuk menjadi target. Cui dan Yu hampir 
marah setiap hari setelah tidak melihat hasil. 


Kelompok kepentingan memindahkan asrama, dan Qiao 
Zhixue secara khusus mengajukan permohonan untuk 
sebuah bangunan kecil sebagai tempat kelompok 
kepentingan. Setiap orang yang pindah untuk tinggal 
bersama tidak perlu khawatir bahwa Tan Yan dan yang 
lainnya akan ketahuan di tengah malam. Karena ini adalah 
asrama dengan enam orang, ketika menugaskan personel, 
mereka mengatur Cui, Yu Qiu Qizheng, dan Yan Yongfeng, 
yang sudah memiliki keraguan tentang Tan Yan, di asrama 
dengan Liang Xian. 


Bah! Melihat Liang Xian setelah pindah, Cui dan Yu segera 
berkata, Mengapa Ke Hao tidak masuk ke dalam kelompok 
kepentingan, sehingga kita memiliki orang luar tambahan di 
asrama Kita. 


Dia tidak mau mengikuti ujian, dia tidak lulus ujian, kata Yan 
Yongfeng di ranjang. Jangan lupa siapa yang menyebabkan 
kami berlatih selama lebih dari setengah bulan. hampir lelah 
dan muntah. Di malam hari, tidak ada energi untuk 
membaca pengetahuan terkait. Saya pikir semua orang 
sekuat saya. " 


Aku tahu aku akan sekamar denganmu, aku tidak akan 
bergabung dengan kelompok kepentingan. Cui Heyu 
memutar matanya ke arah Liang Xian. 


Sangat disayangkan Liang Xian sedang tidak mood untuk 
memperhatikannya sama sekali. Dia penuh dengan pikiran 


bahwa dia akan berbagi asrama dengan Tan Yan mulai 
sekarang, makan dan tinggal bersama, rasanya luar biasa! 


Liang Xian terus berjalan di depan Tan Yan saat ia sedang 
membawa barang bawaannya Sayangnya, barang bawaan 
Tan Yan sangat sedikit, jadi ia mengambil semuanya dengan 
satu tangan. Sebaliknya, Liang Xian memiliki banyak barang 
bawaan, Buku yang dibelinya akhir-akhir ini hanyalah 
sebuah kotak besar, tapi Tan Yan menggunakan tangannya 
yang bebas untuk membantunya membawa rak buku. 


Dalam kata-kata Tan Yan, kotak buku itu sama sekali tidak 
berat, ini adalah beban ilmu dan ia rela menanggungnya. 


Tempat tidur Liang Xian dan Tan Yan saling berhadapan, dan 
Liang Xian merasa senang saat mengira bisa melihat Tan Yan 
saat membuka matanya setiap pagi. Dia merasa bahwa dia 
mungkin tidak bisa tidur malam ini, dan dia bisa menonton 
Tan Yan dalam kegelapan sepanjang malam. 


Liang Xian yang berpikir seperti ini, tidak peduli apa yang 
Cui dan Yu katakan. Dia menunggu dengan gembira sampai 
lampu dimatikan pada jam 10 malam. Menyaksikan Tan Yan 
naik ke tempat tidur dengan ketat sesuai dengan aturan 
waktu kerja dan istirahat, dia mengikuti ranjang seberang. 


Wajah Tan Yan tampak luar biasa putih di kegelapan, dia 
jelas berusia dua puluh lima dan enam puluh tahun, tapi 
wajahnya begitu lembut sehingga dia tampak lebih muda 
dari dirinya sendiri. 


Dia memiliki alis tebal dan mata besar, yang dapat 
dikatakan sebagai alis pedang, tetapi sekarang mata itu 
tertutup dengan tenang, dan bulu matanya menggantung 
panjang, kadang-kadang gemetar, mengguncang Liang 
Xianxin. 


Senang rasanya berada di asrama, bahkan di tengah malam, 
saya bisa melihat wajah Tan Yan dengan sangat jelas ... 


Tunggu, tengah malam? 


Liang Xian tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling, hanya 
untuk merasakan bahwa itu gelap gulita.Bahkan jika mereka 
melatih keterampilan penglihatan malam mereka sejak 
kecil, mereka hanya bisa mendapatkan gambaran kasar. 
Hanya ketika saya melihat wajah Tan Yan, itu sejelas lampu 
sorot mengenai wajah Tan Yan. 


Dia tiba-tiba teringat pendengaran tajam Tan Yan di dunia 
nyata.Mungkinkah yang dia bangun adalah 
penglihatannya? 


Tidak, mengapa saya hanya bisa melihat wajah Tan Yan? 


Liang Xian melompat dari tempat tidur, berjalan ke jendela 
dan menatap gedung seberang, Matanya membelalak dan 
dia berkata dalam hati bahwa aku ingin melihat kamar di 
seberang tanpa tirai tertutup. 


Hanya memikirkannya, dia merasa asrama yang dia tatap 
sepertinya secara bertahap semakin dekat, seolah-olah dia 
berbaring di luar jendela orang lain di lingkungan yang 
cukup terang, dan dia dapat dengan jelas melihat beberapa 
orang di asrama. 


Liang Xian berbalik, kali ini asrama seterang cahaya 
matahari di matanya. 


Ini bukan karena penglihatannya menjadi lebih kuat, itu 
Karena dia "ingin" melihat dengan jelas, sehingga dia bisa 
melihat dengan jelas. 


Ketika mereka mengerjakan tes tersebut, mereka memiliki 
tujuan yang jelas, yaitu ingin ingin menguji tingkat 
kebugaran jasmani mereka saat ini, sehingga hasilnya 
adalah nilai yang wajar karena kebugaran jasmani mereka 
tidak meningkat. 


Misalnya kemampuan melompat, bagaimana jika dia ingin 
melompat lebih dari sepuluh meter daripada menguji 
kebugaran jasmani? 


Liang Xian melihat ke tempat tidur di depannya, tempat 
tidur mereka semua adalah ranjang atas. Mengingat tinggi 
para siswa, mereka semua setinggi dua meter untuk 
menghindari benturan kepala. Dalam keadaan normal, jika 
Anda tidak memiliki leverage apa pun, Anda tidak dapat 
langsung memanfaatkannya. 


bagaimana dengan sekarang? 


Liang Xian berpikir, saya ingin melompat ke tempat tidur 
dengan lembut, tanpa menggunakan alat apa pun, setelah 
saya melompat ke tempat tidur, saya tidak akan membuat 
orang lain ribut, seperti ... 


Ngomong-ngomong, hari itu seperti Tan Yan yang melompat 
di pohon di hutan, seringan kucing. 


Berpikir seperti ini, dia sedikit menekuk lututnya dan 
melepaskannya seringan mungkin. 


Setelah itu, Liang Xian merasa seolah-olah ada sesuatu yang 
menahan tubuhnya, membuatnya mengapung di tempat 
tidur dengan hampir tanpa susah payah, dan jatuh seperti 
bulu tanpa mengeluarkan suara. 


Tidak ada usaha dari awal sampai akhir, seolah udara 
mengikuti otaknya sendiri. 


Apakah ini yang dikatakan Tan Yan, bahwa dia bisa 
merasakan partikel energi melayang di sekitarnya? 


Sebelum Liang Xian memikirkannya dengan jelas, otaknya 
terasa seperti sakit yang merobek, Otak sepertinya terbelah 
menjadi dua bagian dari dalam, menarik saraf otaknya, 
membuatnya ingin menabrak dinding dengan rasa sakit. 


Saat ini, ada benturan lembut di kamar tidur. 


Liang Xian menahan rasa sakit dan melihat sumber suara itu 
Cui Heyu duduk di depan komputer, menatap Liang Xian 
dengan ekspresi tumpul. 


Ternyata Cui Heyu belum tidur, maka ia menyambungkan 
kabel power sambil mematikan lampu, sehingga 
komputernya tidak bisa dikendalikan listrik. Segera setelah 
saya selesai bekerja di bawah cahaya ponsel, saya keluar 
dari bawah meja dan melihat Liang Xianfei naik ke tempat 
tidur seperti terbang. 


Cui Heyu membuka mulutnya dan tidak bersuara, tetapi 
karena dia terlalu terkejut, suara obeng di tangannya yang 
jatuh ke meja membuat Liang Xian khawatir. 


Melihat Liang Xian menatapnya, dia bergegas ke tempat 
tidur Liang Xian, meraih kerah bajunya dan berteriak, 
"Bagaimana kamu melakukannya?" 


Liang Xian mengalami sakit kepala dengan keringat dingin, 
bibir putih dan seluruh tubuh gemetar, merasa otaknya 
akan meledak, diguncang oleh Cui Heyu, dia langsung 
muntah padanya. 


Gerakan itu membuat khawatir semua orang di kamar tidur. 
Tan Yan membuka matanya dan melihat Liang Xian sekarat. 
Dia sama sekali tidak bangun dari tempat tidur. Sebaliknya, 


dia melompat langsung dari tempat tidurnya ke tempat 
tidur di seberang Liang Xian. 


Tempat tidur atas berjarak sekitar 1,5 meter dari langit- 
langit, yang nyaman bagi mereka untuk duduk, tetapi 
mereka tidak dapat berdiri. Jarak antara dua pasang tempat 
tidur setidaknya tiga meter, Tan Yan tidak menggunakan 
bantuan apa pun, dan hampir bangkit dan terbang ke 
tempat tidur Liang Xian. 


Ini bukanlah hal yang paling menakutkan.Hal yang paling 
menakutkan adalah, kecuali Liang Xian, tidak ada orang lain 
yang memperhatikan keanehan dari tindakan ini sama 
sekali, termasuk Cui dan Yu yang baru saja melihat tindakan 
Liang Xian. 


Hanya Liang Xian, dia tidak hanya melihat gerakan Tan Yan, 
tetapi dia juga merasakan sesuatu yang tidak dapat 
dideteksi dengan mata telanjang. 


Kekuatan apa yang ada? Itu hampir datang padanya dengan 
Tan Yan. Liang Xian tidak dapat melihatnya, tetapi otaknya 
dapat merasakan bahwa ada banyak hal kacau di sekitarnya 
yang melakukan latihan yang hanya mereka yang dapat 
mengerti. 


"Ah ..." Berpikir seperti ini, kepala Liang Xian semakin sakit, 
dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak pada saat 
ini, yang telah menahannya sepanjang waktu. 


Tan Yan akhirnya sampai di sisi Liang Xian saat ini. Dia 
mengabaikan muntahan Liang Xian dan memeluk orang itu. 
Dia dengan lembut mengusap pelipisnya dengan dua jari, 
dan bertanya dengan hangat, "Apakah kamu merasa sakit 
kepala?" 


"Ya ..." Liang Xian membenamkan wajahnya di pelukan Tan 
Yan, dan rasa sakit itu menyebabkan air mata fisiologis 
mengalir keluar. 


"Jangan pikirkan tentang itu," kata Tan Yan di telinganya, 
"jangan pikirkan apa-apa." 


Maksudnya Jian tampaknya memiliki kekuatan, dan secara 
bertahap menenangkan hal-hal yang berantakan di otak 
Liang Xian, dan rasa sakitnya sedikit berkurang. Liang Xian 
mendengar Cui Heyu melolong dengan sedih: "Tuhan, 
apakah Anda sengaja membuang saya?" 


Saat asrama sedang rusuh, lampu menyala, ternyata Qiu 
Qizheng melihat Liang Xian benar-benar tidak nyaman, dan 
langsung mendatangi gurunya. 


Asan masuk ke asrama dan membawa Liang Xian bersama 
Tan Yan, Qin Li mengikuti dari belakang, meninggalkan Cui 
Heyu yang kotor. 


Asisten Profesor Chai juga meninggalkan tugas untuk 
sisanya: "Membersihkan kamar tidur, termasuk tempat tidur 
Liang Xian." 


Cui Heyu: "..." 


Tiga orang yang tersisa harus mengakui nyawa mereka 
untuk membersihkan kotoran. Pemandian ditutup. Cui Heyu 
mengambil baskom dan membasuh tubuhnya dengan air 
dingin di kamar mandi, menggosok seprai Liang Xian 
dengan depresi. 


"Liang Xian tidak nyaman. Jika Anda tidak melaporkannya, 
mengapa Anda lari ke tempat tidurnya?" Qiu Oizheng 
berkata tidak senang. 


"Tidak, aku tidak," Cui dan Yu membedakan, "Aku baru saja 
melihat ..." 


Dia melihat bahwa Liang Xian tampak terbang, tetapi 
cahayanya terlalu lemah dan dia tidak yakin apakah Liang 
Xian telah memasang sesuatu di atas tempat tidur. 


Mereka juga akan berlatih jebakan di asrama saat ada waktu 
luang, dan merubah asrama menjadi berantakan, pada 
akhirnya mereka dihukum oleh instruktur untuk lari dengan 
perut kosong seharian penuh. Tapi intuisi memberitahu Cui 
Heyu bahwa Liang Xian tidak memasang jebakan apapun, 
dan bahwa dia "terbang" ke tempat tidur sendiri. 


"Bagaimana menurutmu?" Oiu Qi melempar handuk ke 
kepalanya yang basah, "dicuci dengan air dingin, cepat 
keringkan, Liang Xian sudah sakit, kamu tidak bisa sakit 
lagi." 


"Dia tidak terlihat seperti penyakit ..." Cui Heyu 
menggelengkan kepalanya, "Dia lebih seperti ..." 


Apa kamu sedang disiksa? 


Mereka telah menjalani pelatihan penyiksaan, Cui dan Yu 
teringat ekspresi Liang Xian saat itu, seolah-olah seseorang 
sedang menstimulasi otaknya dengan arus listrik yang kuat. 
Tapi itu berbeda, Tingkat rasa sakit Liang Xian berarti jenis 
arus listrik yang cukup untuk menghancurkan otaknya dan 
bahkan menyetrum orang secara langsung, tetapi dia tidak 
melakukannya. 


Apa yang kamu lihat? Qiu Oizheng melihatnya terlihat 
bingung, dan menghadapi pertanyaan ini dengan jujur. 


"Saya melihat ..." Cui Heyu mengenang, "Liang Xian 
melayang dari tanah, berguling dengan mudah di udara, 


dan terbang ke tempat tidur. Saya yakin tidak ada 
mekanisme di tempat tidurnya, dia hanya tidak punya 
leverage ...... Tidak, tidak ada usaha sama sekali, itu hanya 
melayang seperti itu. " 


Qiu Qizheng: "Apakah kamu yakin bisa melihat dengan 
jelas? Lampu dimatikan saat itu." 


"Aku ..." Qiu Oizheng bertanya, dan Cui Heyu tidak yakin. 
"Masuk akal untuk mengatakan bahwa lingkungan dalam 
ruangan sangat gelap. Mataku baru saja dirangsang oleh 
senter ponsel. Sangat mudah untuk lihat lingkungan gelap 
tiba-tiba. Abaikan sesuatu, dan bahkan memiliki ilusi di 
bawah perubahan cahaya dan bayangan. " 


Jika kamu punya kesempatan untuk bertanya pada Liang 
Xian di masa depan, tolong bersihkan asrama dulu, dan kita 
akan mengunjungi dokter besok. Qiu Qi membantu Cui 
Heyu, yang tertegun, mengeringkan rambutnya. 


Liang Xian menjadi lebih baik di bawah kenyamanan Tan 
Yan. Dokter memberikan glukosa padanya dan berkata 
kepada orang-orang yang menunggu: "Tidak ada apa-apa 
tentang tubuh, dan semua indikator normal. Saya hanya 
dapat membantunya mengisi air yang hilang. Mengapa ini 
melakukan ini? terjadi tiba-tiba ... apakah ini gejala sisa dari 
regenerasi cepat? " 


Dokter ini berpartisipasi dalam penyelamatan terakhir, dan 
dia dianggap orang yang setengah tahu. Mengingat masa 
depan, Menteri Yu mengaturnya sebagai dokter sekolah di 
Akademi Militer Pusat. Ini hanya digunakan ketika dia 
pertama kali datang. 


"Seharusnya begitu." Tan Yan, yang selalu diam, menjawab, 
"Saya pernah mengalami situasi ini sebelumnya." 


Ketika dia mengatakan ini, semua orang lega. Qin Li 
menunjuk pada dirinya sendiri dan bertanya, "Kalau begitu, 
saya juga akan melakukannya?" 


"Hampir." 


Sakit kepala intermiten dapat terjadi setelah kemampuan 
kebangkitan-ada catatan lain di buku catatan Qiao Zhixue. 


Tan Yan berkata bahwa Liang Xian tidak dalam masalah 
serius, semua orang harus istirahat, dan dia bisa menemani 
tempat tidur. 


Dalam situasi ini, Tan Yan memang yang paling 
berpengalaman, dan kondisi Liang Xian sepertinya tidak 
buruk, dan dia tidak membutuhkan perawatan darurat. Qiao 
Zhixue dan dokter mengambil darah untuknya lalu pergi. 


Sebelum pergi, Ah San bertanya: "Kenapa aku tidak 
pusing?" 


"Mungkin otak Anda kurang terbangun dibandingkan Liang 
Xian," kata Qiao Zhixue, "Dia memiliki 40%." 


Asan cemberut, dia masih sedikit lebih buruk dari anak ini. 


Setelah semua orang pergi, Liang Xian, yang baru saja 
koma, perlahan membuka matanya. 


Dia menggunakan kekuatan supernatural di dunia ini 
sekarang, dan otaknya sakit. Sekarang otaknya kosong, dan 
dia merasa terlalu lelah. Liang Xian tidak berpikir ini adalah 
peringatan untuk melanggar sila di mana dia tidak bisa 
menggunakan kekuatan, tetapi pertama kali dia 
menggunakan kekuatan, dia tidak memiliki indra ukuran 
yang baik dan menyebabkan otak melampaui kepatuhan. 
dengan rasa sakit seperti ini. 


Tapi spekulasi ini hanya bisa dikonfirmasi di dunia lain. 


Ada pertanyaan lain, Cui dan Yu Mingming melihat diri 
mereka terbang, tapi mereka tidak terlalu terkejut saat Tan 
Yan terbang. 


Tampaknya tidak ada orang kecuali dia yang menyadari 
tindakan Tan Yan. 


"Kesadaran", "observasi", "otak"... 


Otak manusia hanya dapat melihat apa yang ingin mereka 
lihat. Orang sering mengabaikan apa yang ada di depan 
mereka, ini adalah titik buta penglihatan, dan juga 
diabaikan dalam pikiran bawah sadar otak. 


Bisakah dia mengerti ini? Tidak ada kesadaran yang bisa 
menangkap gerakan Tan Yan yang berbeda dari orang biasa. 
Hanya saja dia baru saja terbangun dengan kekuatan 
supernatural. Saat itu, otaknya mengamati gerakan Tan Yan. 


Kekuatan kebangkitan mereka bukanlah kemampuan fisik, 
tetapi perkembangan otak. Pengamatan otak manusia 
dikendalikan oleh kesadaran. Tan Yan adalah seorang 
materialis standar. Dia percaya bahwa tidak ada dewa, 
Buddha dan hantu di dunia nyata dan tidak ada kekuatan 
supernatural. Dia merasa bahwa kemampuan untuk bangkit 
di dunia lain hanya bisa digunakan di dunia yang "kosong". 


Tan Yan tidak menyadari bahwa dia bisa menggunakan 
kemampuan di dunia nyata, dan dia tidak berbohong. 


Bahkan Liang Xian sendiri tidak akan dapat menemukan 
rahasia ini kecuali dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang 
melihat Tan Yan dalam kegelapan. 


Saat ini, organisasi mengadopsi sikap menunggu dan 
melihat terhadap mereka karena kekuatan mereka hanya 
dapat digunakan di dunia lain. Setelah organisasi 
menemukan bahwa kekuatan tersebut dapat digunakan di 
dunia nyata, saya khawatir pengawasan akan ditambahkan 
ke harapan ini. 


Orang takut akan kekuatan di luar akal sehat. 


Anda tidak bisa membiarkan orang lain "sadar" pada dunia 
nyata bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan 
supernatural. 


Setelah Liang Xian diam-diam mengambil keputusan, dia 
perlahan menutup matanya. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Descartes: Apa 
yang saya bicarakan? Saya adalah guru spiritual dari artikel 
ini! 


Saya perlahan akan menjelaskan tentang kemampuan di 
masa depan, tetapi ketika itu mungkin menjelaskan prinsip 
kemampuan ... semua orang tidak dapat memahaminya. 


Maka jangan mencoba untuk memahami, bagaimanapun, 
ingat saja, sejauh pikiran dan seberapa jauh tindakannya, 
artikel ini menggunakan mekanika kuantum untuk 
menjelaskan semua hal di luar akal sehat, pseudo-sains. 


25 


Bab 26 Kesadaran 


Bab 26 Kesadaran (2) 


Tan Yan mengambil segelas air dan berjalan ke bangsal. 
Melihat mata Liang Xian terbuka, dia melangkah maju dan 
menyentuh dahinya, dan bertanya, "Bagaimana 
perasaanmu?" 


"Untungnya, sakit kepala itu akan meledak. Apakah Anda 
pernah mengalami situasi ini sebelumnya?" Liang Xian 
bertanya. 


"Ketika saya berada di dunia lain," Tan Yan menjelaskan 
singkat, "Suatu kali ... saya tiba-tiba jatuh ke laut dengan 
rasa sakit yang parah, menemukan papan kayu untuk 
dipanjat, melayang selama dua hari, dan akhirnya terapung 
ke sebuah pulau." 


Dia tidak mengatakan terlalu banyak, tetapi Liang Xian bisa 
menebak dari kata-kata Tan Yan betapa berbahayanya 
waktu itu, tetapi nada suara Tan Yan tenang, seolah-olah itu 
hanya hal-hal biasa. 


Apakah kamu sendiri? Tanyanya. 
"Baik." 


Sejak ditemukannya 'kosong', kamu adalah satu-satunya?" 
Liang Xian tahu bahwa masalah ini mungkin melibatkan 
kerahasiaan, "Negara tidak mempedulikanmu?" 


Awalnya mereka tidak mengetahuinya, Tan Yan berusaha 
menghindari menyebutkan masalah usia. Kemudian, Menteri 


Yu mengetahui bahwa dia tahu bahwa saya bisa masuk 
'kosong', jadi dia mulai memilih anggota tim. Jika Anda 
tidak, Anda akan masuk bersama. " 


Pada titik ini, dia tersenyum, dan dia tampak sangat 
bahagia. 


Liang Xian merasa sedikit masam di hatinya dan tidak tahu 
apakah dia tertekan di depannya atau apakah dia begitu 
bodoh dan tidak adil untuknya. Dia mengusap pelipisnya 
dan berbisik, "Aku tidak bisa melakukannya tanpa pamrih." 


Mungkin bungkusan kertas tidak bisa menahan apinya. 
Karena semakin banyak orang memasuki kekosongan , 
seseorang akan menemukan bahwa dunia nyata juga dapat 
menggunakan kekuatan supernatural. Saat itu, tidak jelas 
gelombang seperti apa yang akan masyarakat lakukan. 
sebab. 


Namun satu hal yang pasti, pasti ada lebih banyak orang 
yang menginginkan dirinya atau bawahannya memiliki 
kesaktian. Pada saat itu, "kekosongan" di mata orang-orang 
ini akan berubah dari bencana menjadi kesempatan, dan 
banyak orang yang akan dilempar ke dalam kematian. 
Banyak orang mungkin mati pada awalnya, tetapi lambat 
laun informasi yang "kosong" secara bertahap akan 
menyebar, dan akan selalu ada seseorang yang memiliki 
kemampuan untuk kembali hidup ... 


Mereka yang awalnya memiliki kemampuan juga dapat 
digunakan oleh orang lain dan menjadi pion bagi orang lain. 


Tentu saja, mungkin juga negara akan menyembunyikan 
masalah ini dengan baik dan mengirim lebih banyak tentara 
untuk membangkitkan kekuatan, sehingga perlahan-lahan 
meningkatkan fisik manusia, dan akhirnya mencapai evolusi 
manusia. 


Ketika sesuatu tidak terjadi, tidak ada yang tahu apakah 
hasilnya baik atau buruk. 


Yang bisa dilakukan Liang Xian adalah menjaga ketenangan 
ini semaksimal mungkin, setidaknya ... sampai dia benar- 
benar menguasai kemampuannya, memiliki keunggulan 
mutlak, dan memiliki hak untuk berbicara. 


Jika kekuatan kita bisa digunakan di dunia nyata, 
menurutmu apa yang akan terjadi? Tanya Liang Xian. 


"Tidak mungkin," kata Tan Yan sambil tersenyum, "Jika 
semua orang bisa menggunakannya, maka tidak akan 
berantakan." 


Mata Tan Yan selalu tegas. la sangat percaya bahwa dunia 
nyata tidak memiliki kekuatan. Namun, jika dipikir-pikir 
dengan cermat, ide ini sendiri luar biasa. Tidak peduli siapa 
itu, setelah mendapatkan kekuasaan, dia akan mencoba 
menggunakannya dalam masyarakat nyata, tidak ada 
hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan, tapi hanya 
karena penasaran. 


Mengapa Tan Yan begitu bertekad? 
"Apakah kamu sudah mencobanya setelah kamu kembali?" 


"Tidak." Tan Yan merasa sangat aneh, "Saya tahu itu tidak 
mungkin, mengapa saya harus mencoba?" 


Dia menyentuh dahi Liang Xian dan berucap, "istirahatlah 
lebih awal. Saya akan pergi membeli bubur besok pagi. Saya 
kira akan tidak nyaman selama beberapa hari." 


Sebaliknya, Liang Xian merasa bahwa ide Tan Yan agak 
aneh. Siapapun yang tiba-tiba memperoleh kekuasaan di 


luar akal sehat tidak ingin mencobanya di dunia nyata? 
Apakah dia bahkan memiliki pikiran yang ingin tahu? 


Selain itu, ada juga yang sangat aneh. Liang Xian tahu 
bahwa kebanyakan orang yang terlibat dalam penelitian 
ilmiah skeptis terhadap segala hal, dan tidak akan 
mempercayai kata-kata seseorang. Semua orang hanya 
mendengarkan Tan Yan mengatakan bahwa "dunia nyata 
tidak dapat menggunakan kemampuan", dan tidak ada 
yang mencoba meragukannya. 


Termasuk Liang Xian sendiri, mereka tidak menyadari 
kelainan mereka dalam waktu yang lama ketika mereka 
memiliki penglihatan yang jelas di malam hari. 


Kesadaran... 


Dia mengusap otaknya yang masih sakit, apakah kekuatan 
kesadaran benar-benar begitu kuat? 


Dengan keraguan seperti itu, Liang Xian perlahan tertidur, 
merasakan seseorang duduk di sampingnya sepanjang 
malam tanpa pergi. 


Sadarilah bahwa ini Tan Yan, Anda tidak perlu membuka 
mata untuk memastikan. Ini bukan melalui panca indera 
untuk melihat, tetapi indra, intuisi, indra keenam, atau 
kesadaran ... 


Liang Xian terbangun oleh bau bubur keesokan harinya. Dia 
muntah sepenuhnya tadi malam dan terlalu lapar. Ketika dia 
membuka matanya, dia melihat Tan Yan memegang kotak 
makan siang, mencoba mendinginkan bubur, dan hatinya 
menghangat. 


Meskipun dia meragukan pemikiran Tan Yan tadi malam, 
Liang Xian tidak pernah meragukan Tan Yan. Tan Yan tidak 


pernah berbohong, dia hanya tidak "secara sadar" 
menyadari bahwa segala sesuatu terjadi secara tidak 
sengaja. 


Liang Xian menganggap "kesadaran" seperti ini adalah hal 
yang baik. 


Kepalanya sudah tidak sakit lagi, jadi ayo coba lagi hari ini. 
Liang Xian berpikir sambil minum bubur. 


Ketika mereka kembali ke asrama, Cui Heyu dan yang 
lainnya sudah pergi senam pagi, Dia dan Tan Yan sakit dan 
merawat yang sakit sepanjang malam, jadi mereka tidak 
perlu olah raga. Liang Xian membalik-balik kotak 
peralatannya dan memasang mekanisme di tempat tidurnya 
sementara Tan Yan akan mencuci. 


Kelas tidak akan dimulai secara resmi hingga besok, dan 
sebagian besar kegiatan kelompok minat adalah pada akhir 
pekan dan malam hari. Hari ini, mereka dapat mengambil 
cuti. 


Setelah Cui Heyu kembali ke asrama, dia melihat Liang Xian 
sedikit canggung, atau Qiu Qi menekan kepalanya dan 
bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" 


"Aku baik-baik saja." Liang Xian berkata, "Hanya saja 
perutnya agak tidak nyaman, mungkin karena infus 
antibiotik digunakan beberapa hari yang lalu, yang 
membuat perut sakit." 


Cui Heyu tampak canggung dan berkata: "Aku tidak tahu 
kamu merasa tidak nyaman kemarin, jadi aku melihatmu ... 
Bagaimana kamu terbang ke tempat tidur?" 


Mengetahui bahwa dia benar-benar tidak akan membiarkan 
masalah ini berlalu, Liang Xian menepuk sisi tempat 


tidurnya: "Saya memasang mekanisme, mencobanya, dan 
Anda juga bisa." 


Cui dan Yu berjalan dengan setengah percaya, dan 
mengetuk tombol kecil di kepala tempat tidur seperti Liang 
Xian, dan kawat baja melesat, mengaitkan pinggang Cui 
dan Yu, seperti Wia yang digantung. Selama dia bergerak 
sesuai dengan kontraksi tali kawat, dia bisa dengan mudah 
berbaring di tempat tidur. 


Tidak terampil pada awalnya, Cui dan Yu telah jatuh. Setelah 
berlatih beberapa kali, seperti Liang Xian tadi malam, dia 
bisa terbang dengan mudah. 


Apakah kamu memasang kawat baja tadi malam? Cui Heyu 
masih tidak percaya. 


"Tentu saja," Liang Xian memandangnya dan berkata 
dengan serius, "Bagaimana orang bisa terbang? Itu sama 
sekali tidak mungkin, Tan Yan?" 


"Tidak," jawab Tan Yan mengikuti kata-katanya. 


Ketika berbicara tentang "sama sekali tidak mungkin", Liang 
Xian merasa kepalanya sakit lagi, tetapi ketika Tan Yan 
berbicara, Liang Xian merasa sakitnya berkurang. 


Di sisi lain, mata Cui Heyu juga berubah dari curiga menjadi 
jijik, dan dia mencabut tali kawat baja yang dipasang oleh 
Liang Xian untuk melihatnya, dan berbisik, "Membosankan 
rasanya bermain seperti murid di usia tua seperti itu.. " 


Di mata orang lain, ini hanyalah percakapan sederhana, 
tetapi berdasarkan pemahaman Liang Xian tentang Cui 
Heyu, orang ini sebenarnya suka horny. Secara umum, dia 
tidak akan percaya perkataan Liang Xian dengan percaya 


diri, tapi kali ini pikirannya hanyalah seperti itu. Cukup 
berubah. 


Tak seorang pun, termasuk Qin Li, meragukannya. 


Liang Xian samar-samar merasa bahwa itu sedikit 
menakutkan, dan kekuatan "kesadaran" begitu menakutkan, 
bukankah mungkin untuk melakukan apapun yang dia 
inginkan? 


Apakah tidak ada batasan untuk jenis kekuatan ini? 
Bagaimana jika seseorang benar-benar memiliki 
kebangkitan otak 100% dan kendali penuh kesadaran, dan 
orang ini adalah penjahat? 


Kemudian dia menggunakan "kesadaran" untuk melakukan 
kejahatan, dan polisi bahkan mungkin tidak menemukan 
bukti. 


Masalah yang "hampa" harus diselesaikan sepenuhnya, jika 
tidak bumi akan benar-benar jatuh ke dalam bencana. 


Hanya saja dia cukup "sadar" untuk membuat Liang Xian 
berada di bawah banyak tekanan. Dia tidak berani tidur 
selama beberapa hari, takut bahwa "kesadaran" nya akan 
secara tidak sengaja mempengaruhi lingkungan sekitarnya 
setelah dia tertidur. Tentu saja, kekuatan Liang Xian belum 
sekuat itu. Ketika dia bangun, penggunaan kemampuan 
yang terkonsentrasi akan membuat otaknya sakit seperti 
retakan, dan kesadaran yang hancur setelah tertidur bahkan 
cenderung tidak menimbulkan dampak apa pun. 


Dia mengerti kebenaran ini, tapi dia masih khawatir. 


Bukan hal yang baik untuk menyembunyikan rahasia, 
terutama hal yang sia-sia seperti kesadaran Liang Xian takut 


mengungkapkan barang-barang itu setiap hari dan 
ketakutan setiap hari. 


Kecemasan membuatnya kehilangan berat badan dengan 
kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, baru 
sepuluh hari sejak sekolah dimulai, rongga matanya sangat 
cekung, lingkaran matanya gelap, dan kondisi mentalnya 
sangat buruk. Kurang tidur membuatnya kesurupan, sering 
kali terganggu. Tidak apa-apa selama kelas, dia telah 
menguasai sebagian besar pengetahuannya, dan dia bisa 
mengalihkan perhatiannya dengan ketenangan pikiran. 
Tetapi pelatihan fisiknya menyedihkan, dan Liang Xian 
mulai gemetar beberapa kali ketika dia berdiri dalam postur 
militer. 


Liang Xian, Liang Xian! Qiao Zhixue memanggil nama Liang 
Xian dengan keras, dan hampir turun dari panggung untuk 
mengguncangnya. 


Kegiatan kelompok minat setiap malam adalah ceramah, 
dan Oiao Zhixue memilah pengetahuan tentang mekanika 
kuantum untuk semua orang, yang sangat membosankan. 
IQ Qiao Zhixue sendiri terlalu tinggi. Dia tergila-gila dengan 
apa yang harus dia katakan ketika dia mulai keluar dari 
kelas. Dia bahkan tidak mengerti banyak poin pengetahuan, 
jadi dia harus mencari buku yang relevan untuk membantu 
memahami setelah kelas. Banyak siswa yang tidak mengerti 
sama sekali arti berpartisipasi dalam kelompok seperti itu, 
awalnya sangat misterius, dan mereka tidak menyangka itu 
menjadi kelompok saling membantu belajar. 


Ketika Qiao Zhixue sedang memberikan ceramah, Liang 
Xian duduk di samping Tan Yan, kepalanya miring dan 
tertidur di bahu Tan Yan. 


Tan Yan memperhatikannya, dan diam-diam mengubah 
postur tubuhnya untuk membuat Liang Xian tidur lebih 
nyenyak. Qiao Zhixue tidak tahan dengan ketidakdisiplinan 
Liang Xian Bahkan jika orang lain tidak tertarik, Liang Xian, 
sebagai orang dalam, tidak bisa begitu termotivasi. 


Setelah kelas usai, beberapa orang dalam tinggal untuk 
rapat kecil, dan Qiao Zhixue mengkritik sikap Liang Xian 
dengan namanya. 


Saya tahu bahwa 'kekosongan' tidak muncul selama hampir 
sebulan, tetapi Anda tidak boleh bermalas-malasan. Qiao 
Zhixue menegur, Lihatlah kondisi mental Anda, apakah 
Anda masih terlihat seperti tentara rakyat? 


Liang Xianqiang bersemangat dan mengangguk berulang 
kali, berpura-pura diajar. 


Melihat betapa lelahnya dia, Tan Yan tidak bisa membantu 
tetapi membantahnya: "Liang Xian awalnya tidak nyaman. 
Dia telah membantuku mengarang pelajaran akhir-akhir ini. 
Benar-benar terlalu lelah." 


"Ini tidak bisa dianggap melelahkan," Ah San mengerutkan 
kening, "Liang Xian, kamu dalam kondisi ini ... bagaimana 
perasaanmu seperti kamu berada di bawah banyak 
tekanan?" 


"Saya merasa tertekan ketika saya berpikir bahwa 'kosong' 
mungkin muncul kapan saja. Kami hampir mati di dalamnya 
terakhir kali, dan kali ini ..." Liang Xianshun dengan santai 
menemukan alasan untuk apa yang dikatakan Asan. 


"Kamu cepat dan sesuaikan keadaanmu. Jika kamu dalam 
keadaan ini ketika 'kosong' muncul, organisasi tidak akan 
mengizinkanmu masuk." Oiao Zhixue sangat sedih. 


Liang Xian adalah bakat luar biasa yang mereka sukai, dan 
dia sangat mungkin menjadi penerus Tan Yan di masa 
depan.Jika dia tidak dapat menahan tekanan sekecil itu, 
bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang berkualitas di 
masa depan? 


Setelah pertemuan selesai, Liang Xian perlahan mengikuti 
Tan Yan dan berjalan di belakangnya, dia terlihat sangat 
lelah dan berjalan begitu berat di setiap langkahnya. Hari- 
hari penyembunyian ini, Liang Xianlian tidak memiliki 
energi untuk mengeksplorasi apakah perasaannya terhadap 
Tan Yan adalah efek jembatan gantung atau benar-benar 
menggoda. 


Tan Yan juga berjalan sangat lambat. Melihat Liang Xian 
masih terlihat lesu, dia berjalan beberapa langkah perlahan 
sejajar dengannya: "Setelah kembali dari 'kekosongan' 
untuk pertama kalinya, aku sama sepertimu." 


Liang Xian mengangkat kepalanya. 


"Saya sangat takut," kenang Tan Yan, "Saya pergi ke 
pemimpin polisi pada saat itu untuk melaporkan kejahatan 
tersebut. Dia mengira saya gila dan ingin mengirim saya ke 
rumah sakit jiwa untuk perawatan." 


Bagaimana bisa? Selama kamu berfoto dengan handphone, 
jika ada bukti, atasan akan menanggapinya dengan serius. 
Liang Xian bertanya dengan bingung. 


Tan Yan tersenyum pahit, dia tidak memiliki ponsel saat itu. 


"Sebenarnya, aku bisa mengajaknya bersamanya, tapi saat 
itu aku tidak terlalu menjanjikan. Aku tidak bisa berjalan 
dalam 'kekosongan' dan tidak bisa melindungi seseorang 
sama sekali. Aku takut pemimpin akan memperlakukanku 
seperti itu. penyakit mental. Meminta orang di mana pun 


untuk membantu saya berbicara, itu dapat dianggap 
sebagai mempertahankan posisi. " 


Posisi? Liang Xian mengerutkan kening, Bukankah kamu 
SMP? 


Tan Yan, yang tidak akan berbohong: "..." 


Bagaimanapun, saya tidak bisa memberi tahu orang-orang 
bahwa saya takut masuk lagi, dan setiap hari saya khawatir 
tentang kemunculan kedua dari 'kosong'." Tan Yan pergi 
dengan samar dan terus berkhotbah, "tetapi untuk kedua 
kalinya 'kosong' muncul di depan saya. Saya hanya ingin 
lari. Saya berlari dua langkah dan melihat seekor kucing 
menjerit dan tertangkap di dalamnya. " 


Tan Yan terdiam, seolah sedang berada dalam ingatan yang 
dalam: "Tidak jauh dari cekungan ada rumah pribadi. Anjing 
di pekarangan menggonggong liar. Jika saya menyeretnya 
sebentar lagi, rumah pribadi itu akan ditelan oleh 
"kehampaan"." 


Kakinya gemetar pada saat itu, dan setiap sel di tubuhnya 
ingin melarikan diri ke arah berlawanan dari 'lubang' 
tersebut. Ini adalah ketakutan manusia terhadap alam, ini 
adalah naluri. 


Tapi Tan Yan mendengarkan gonggongan anjing itu, melihat 
ke rumah pribadi itu, menyentuh lencana polisi di topinya, 
dan bergegas menuju "kosong". 


Aku berlari masuk dan kucingnya mati. Tan Yan terus 
mengingat, Aku membungkus kucing itu di tanganku dan 
membakarnya ketika aku kembali. Abunya dimasukkan ke 
dalam botol kecil, dan setiap kali aku masuk, aku 
mengambil botol kecil dengan itu. " 


"Saat tidak bisa tidur di malam hari, Anda merasa 
mengantuk saat menyentuh botol; saat Anda takut, Anda 
tidak akan takut saat menyentuh botol." 


Kata Tan Yan, merasakan kepala Liang Xian membentur 
bahunya. Dia tidak bergerak. Dia membiarkan Liang Xian 
bersandar dan melanjutkan khotbah: "Nanti, botolnya tidak 
sengaja pecah, tapi saya tidak takut lagi." 


"Kamu sendiri ..." Liang Xian tidak bisa melanjutkan. Dia 
telah merasakan rasa menyembunyikan rahasia sendirian 
untuk melindungi orang lain akhir-akhir ini. Sangat sulit 
menyimpan rahasia sendirian. Bagaimana Tan Yan 
menyembunyikan rahasia sebesar itu? hal? Turun? Juga 
menahan rasa takut akan hal yang tidak diketahui. 


"Tidak apa-apa," kata Tan Yan, "Saya merasa bahwa saya 
melakukan hal yang benar, dan akan lebih mudah untuk 
bertahan hidup di hari-hari pertama." 


"Berapa umurmu tahun itu?" 


"Delapan belas ..." Tan Yan baru saja selesai berbicara dan 
teringat bahwa dia baru berusia 18 tahun di KTP-nya, jadi 
dia tutup mulut. 


"Berapa umurmu tahun ini, wajah bayimu belum ..." 


Di tengah gumaman Liang Xian, dia tiba-tiba berpikir bahwa 
Tan Yan tidak seperti sekarang, menyimpan rahasia dan 
tidak memberitahunya? Mengetahui sakitnya, mengapa dia 
harus menanyakan umur Tan Yan? 


Kamu tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Tan 
Yan menganggukkan lingkaran hitam Liang Xian di bawah 
matanya. 


"Aku sedikit khawatir," Liang Xian mencoba menceritakan 
sedikit tentang perasaannya, "kekuatan otaknya begitu 
kuat, akan sangat menyedihkan jika kamu secara tidak 
sengaja menggunakan kekuatan supernatural saat kamu 
tertidur." 


Kenapa? Tan Yan merasa bahwa dia sedikit tidak masuk akal. 
Bukankah kamu sudah memberitahumu bahwa kamu tidak 
dapat menggunakannya di dunia nyata? Akan berantakan 
jika kamu bisa menggunakannya. 


Liang Xian: "..." 


Dia sepertinya mengerti mengapa Tan Yan sangat percaya 
bahwa dunia nyata tidak dapat menggunakan kemampuan. 


Karena dia "secara sadar" secara tidak sadar menyadari 
bahwa ini bukan hal yang baik, dia memblokir kemungkinan 
ini sendiri. Seperti yang dia katakan, dia takut akan 
"kekacauan" dan kekacauan. 


Liang Xian berdiri di samping Tan Yan, memanfaatkan 
kesempatan ini untuk melakukan Eksperimen. 


Dia mencoba melihat gedung asrama di kejauhan, tapi dia 
tidak melihat apapun. 


Kemampuan tidak bisa digunakan. 


Melihat Tan Yan, yang ditentukan di sisinya, Liang Xian 
mengerti bahwa Tan Yan sangat percaya bahwa dia tidak 
dapat menggunakan kekuatan supernatural, dan 
perkembangan otaknya jauh melebihi dirinya sendiri. 
Selama dia berada dalam jangkauan Tan Yan yang bisa 
diamati, atau dalam jangkauan "kesadaran", dia tidak bisa 
menggunakan kekuatan. 


Dia bisa menggunakannya hari itu karena Tan Yan tertidur. 
Tiba-tiba saya memikirkan cara untuk tertidur. 


Liang Xian masih menyandarkan kepalanya di bahu Tan Yan, 
dan dengan hati-hati berbisik: "Um ... Aku tidak bisa tidur 
nyenyak sendirian hari ini, bisakah aku meremas tempat 
tidur denganmu di malam hari?" 


Tan Yan: "..." 


Apakah pemuda bertubuh besar itu masih takut pada 
kegelapan? 


"Tidak, aku pernah 'mengosongkan' sekali, dan aku merasa 
sedikit bingung ..." Liang Xian juga tidak pandai 
menunjukkan kelemahan, jadi dia tidak bisa berbaikan 
hanya setelah beberapa kata. 


"Saya mengerti," Tan Yan merasa lega, "Oke, mari kita 
selesaikan beberapa hari ini." 


Jadi malam itu Liang Xian menyelinap ke tempat tidur Tan 
Yan sementara yang lain sedang tidur. Malam ini, aku tidur 
sangat nyenyak. "Kesadaran" bahwa Tan Yan ada di sisinya 
membuat Liang Xian sangat lega. 


Keesokan paginya, Cui Heyu, yang bangun lebih dulu: "..." 


Tempat tidurnya ada di sebelah Liang Xian, dan ketika dia 
membuka matanya, dia merasa tidak ada orang di 
sampingnya. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat 
sebuah tempat tidur kecil di sisi yang berlawanan. Dua pria 
besar sedang tidur nyenyak dengan tangan mereka di 
sekitar satu sama lain. 


Cui Heyu mengusap wajahnya, turun dari tempat tidur 
dengan kaku, bergegas ke kamar mandi untuk menyeka 
wajahnya dengan air dingin, dan kembali ke kamar tidur 
untuk melihat bahwa Liang Xian sedang berbaring di 
tempat tidurnya dan tidur nyenyak. 


Cui Heyu: "..." 


Jangan berpikir bahwa jika Anda merangkak kembali secara 
diam-diam, saya akan berpikir bahwa saya terpesona! 


Dalam beberapa hari terakhir, dia juga memperhatikan 
bahwa Liang Xian sedikit tidak mau. Saat itu, dia bertanya- 
tanya bagaimana seseorang yang sombong seperti Liang 
Xian akan memiliki masalah psikologis. Sekarang dia 
memiliki pencerahan. 


Saya berani menjadi emosional ketika saya menemukan 
bahwa orientasi seksual saya berbeda dari orang biasa dan 
sedang berjuang keras. 


Dia mengubah masalah terlalu cepat, kan? Dia segera tidur 
di tempat tidur begitu dia lega. Bagaimana dia bisa 
meyakinkan Tan Yan? 


Cui dan Yu terus menatap mereka berdua selama kelas di 
siang hari, Liang Xian tampak segar, dan Tan Yan juga 
melakukan kontak dengan Liang Xian secara terbuka dan 
tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa sama sekali. 


Menurut pemahaman Cui Heyu tentang keduanya, Liang 
Xian pasti sombong dan licik, hal itu wajar baginya untuk 
melakukan ini, tanpa tersipu sama sekali. Namun, Tan Yan 
adalah orang yang konservatif dan tradisional, dia mungkin 
akan memulai kencan buta, menikah dan punya anak, dan 
menghabiskan hidupnya selangkah demi selangkah. Dia 
seharusnya tidak begitu damai. 


Cui Heyu, yang telah berjuang seharian penuh, memutuskan 
untuk mencobanya. Di malam hari selama pembubaran 
kelompok kepentingan, dia secara tidak sengaja mendekati 
Liang Xian dan berkata dengan suara yang moderat: "Kamu 
tidur dengan Tan Yan dalam waktu yang sama. tidur tadi 
malam. Bangun? " 


Ruang kelas, yang masih berisik, tiba-tiba menjadi sunyi, 
dan bahkan Qiao Zhixue, yang duduk di depan podium, 
mendengarnya. 


Qiao Zhixue, yang tahu usia sebenarnya Tan Yan dan telah 
menikah sepanjang hidupnya, akan menjatuhkan dagunya, 
tidak mungkin! 


Melihat semua orang tahu, Liang Xian memarahi Cui dan 
wanita jalang Yu diam-diam di dalam hatinya, dan berkata 
dengan tenang di permukaan: "Ya, apa yang aneh, kamu 
menangis dan tidur di ranjang Qiu Qi ketika kamu masih 
kecil." 


Cui dan Yu tersipu: "Kamu juga tahu bahwa ketika aku masih 
kecil, aku masih di sekolah dasar, aku baru saja dipindahkan 
ke kelas khusus, dan aku meninggalkan asrama untuk 
pertama kalinya. Itu normal untuk merasa takut! Berapa 
umurmu ?? " 


Saat Liang Xian hendak kembali, Tan Yan berkata: "Ini aku. 
Aku baru saja dipindahkan ke sekolah dan aku belum 
terbiasa. Aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku 
mohon Liang Xian untuk menemaniku. " 


Dia memiliki wajah yang lurus dan berkata "Itu normal bagi 
saudara untuk saling membantu" di matanya, yang 
membuat Cui dan Yu tidak lagi bisa berbicara. 


Ketika Liang Xian mengatakan ini, semua orang pasti 
mengira dia punya rencana, tetapi Tan Yan terlalu jujur, Dia 
tampak seperti anak baik yang akan menyerahkannya 
kepada paman polisi ketika dia menemukan satu sen di 
pinggir jalan. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi dengan 
teman sekelasnya. 


Sejak Tan Yan berbicara, Cui Heyu tidak lagi bertanya, selalu 
merasa bahwa Tan Yan ditipu oleh Liang Xian. 


Setelah kelas usai hari itu, Qiao Zhixue meninggalkan 
keduanya, "Apakah kamu dalam hubungan seperti itu?" 


"Tentu saja tidak," Liang Xian menjelaskan, "Akhir-akhir ini 
suasana hati saya sedang buruk dan tidur tidak nyenyak. 
Anda juga tahu bahwa kondisi mental saya sangat tidak 
stabil kemarin. Saya menemukan bahwa saya dapat tidur 
dengan nyenyak hanya di samping Tan Yan, dan mungkin 
perlu disesuaikan. Setelah beberapa saat, akan baik-baik 
saja setelah beberapa saat. " 


Melihat lingkaran hitam Liang Xian memang sudah banyak 
menghilang, Qiao Zhixue mengangguk ragu dan menyetujui 
pernyataannya. 


Ah San tidak percaya pada Liang Xian, tapi terus mengamati 
Tan Yan, dan ketika melihatnya dengan tatapan tenang dan 
tegak, dia pun percaya, karakter Tan Yan masih sangat 
terjamin. 


Karena dia disebarkan oleh Cui Heyu, Liang Xian tidak perlu 
berpura-pura, dan dia naik langsung ke tempat tidur Tan Yan 
sebelum mematikan lampu, menyelamatkannya menyelinap 
ke tempat tidur di tengah malam. 


Tempat tidurnya agak kecil, dan agak terjepit di bawah dua 
selimut, jadi Liang Xian hanya memeluk bantal dan tidur 


dengan Tan Yan di atas selimut. 


Dia pertama kali berbaring di selimut telanjang ke tubuh 
bagian atas, menopang dagunya dan menatap Tan Yan yang 
sedang belajar di bawahnya, dan melepaskan dirinya dari 
pelayan penghangat tempat tidur. 


Liang Xian menjadi semakin tidak tahu malu. Cui Heyu 
menggelengkan kepalanya dan berkata pada Qin Li di 
sampingnya. 


Siapa yang tahu Qin Li menatap Liang Xian dan ragu-ragu: 
"Apakah Anda ingin saya tidur dengan mereka di ranjang 
yang sama?" 


Cui Heyu: "..." 


Ide Oin Li sangat sederhana. Dia juga telah memasuki 
kemampuan "kosong" dan terbangun. Dia juga sangat 
bingung. Apakah dia juga perlu menyesuaikan 
mentalitasnya? 


Namun, Oin Li bergidik memikirkan meremas tempat tidur 
dengan seorang pria.Lupakan, mentalitasnya lebih baik 
daripada Liang Xian, jadi dia seharusnya tidak 
membutuhkannya. 


"Kekosongan" kedua datang pada malam ketiga saat Liang 
Xian dan Tan Yan tidur. Saat itu, ponsel Tan Yan berdering 
tiba-tiba. la hendak tertidur, dan ia tiba-tiba membuka 
matanya dan menghadapi Liang Xian Oinli yang juga 
sedang tidur. duduk. Setelah sekilas, ketiganya melompat 
dari tempat tidur, berpakaian dalam waktu 30 detik, dan 
keluar dari asrama di tengah tatapan kaget teman sekamar 
mereka. 


Kali ini, tidak hanya Tan Yan, tetapi juga Liang Xian dan Qin 
Li, apa yang terjadi? 


Dihadapkan dengan mata terkejut dari teman sekamar, 
Liang Xian berkata: "Ini akan segera datang, setelah 
beberapa saat, Anda akan tahu apa yang telah kami 
lakukan." 


Ketiganya meninggalkan asrama dengan diam-diam, 
meninggalkan tiga teman sekamar yang bingung dan penuh 
Keraguan. 


26 


Bab 27 Kesadaran 


Bab 27 Kesadaran (3) 


"Batuk batuk batuk ..." Liang Xian terbatuk dan naik ke atas 
rakit tiup, dan dengan lembut menarik Ah San ke 
sampingnya. 


Batuk batuk batuk Bah! Ah San juga tersedak banyak air. 
Setelah keluar, dia batuk hebat. Dia batuk dan berkata, Air 
jenis apa, kenapa baunya begitu? . 


Mereka diisi dengan air segera setelah mereka memasuki 
dunia yang berbeda, dan mereka tidak merasa ingin jatuh 
ke dalam air, tetapi langsung ke dalam air setelah 
dipindahkan dari lubang tersebut. 


Mereka bertiga tidak memiliki pengalaman. Mereka 
langsung menghisap air ke dalam tubuh mereka sambil 
bernafas, tetapi Tan Yan menahan nafas. Sebelum 
merasakan air, dia segera menggunakan kekuatannya. Dia 
melayang di atas air dan mengeluarkan rakit tiup dari 
ransel. Dunia memiliki banyak oksigen. Setelah dia terisi 
penuh, dia menyeret mereka bertiga satu per satu. 


Bah, baah! Qin Li merasa jijik, dan meludahi air di atas rakit. 


"Kenapa begitu bau, baunya agak seperti ..." Begitu Ah San 
berkata, dia berhenti. Dia menepuk Qin Li, yang muntah 
dengan liar di sebelahnya, dan membuatnya mendongak. 


Qin Li mendongak dan melihat bahwa mereka mengambang 
di air yang tidak ada habisnya, dan tidak jauh dari sana 
penuh dengan mayat yang mengambang. 


Bukan hanya manusia, tapi juga hewan. 


"Oh ..." Berpikir bahwa dia baru saja berendam di air 
semacam ini, dan tidak sengaja meminumnya, Qin Li 
langsung muntah. 


Ah San dan Liang Xian sedikit lebih kuat darinya. Liang Xian 
membangkitkan kekuatan di dunia nyata. Dia tahu 
bagaimana menggunakannya. Setelah merasakan air di 
sekitarnya, dia segera mencoba menahan napas, tetapi dia 
dibasahi air dan tidak tersedak banyak. Ah San memiliki 
kualitas psikologis yang baik, tapi dia hanya memuntahkan 
air ke dalam mulutnya, tiba-tiba menahan rasa mualnya. 


"Mari kita lihat." Ah San menunjuk ke mayat itu dan berkata, 
"Kita harus menentukan penyebab kematian orang-orang 
itu." 


Tan Yan mengangguk, dan dihentikan oleh Liang Xian tepat 
saat dia hendak mengaktifkan rakit. 


"Aku akan mencobanya," kata Liang Xian. "Bukankah kamu 
mengatakan itu baik-baik saja sebelumnya? Kamu tidak 
dapat melakukannya tanpa mengambil gambar. Kali ini, 
alasan mengapa kami tidak membawa orang baru masuk 
adalah untuk melatih kekuatan kita. " 


"Kebenaran itu benar ..." Asan ragu-ragu, "Tapi kamu bisa 
melakukannya?" 


Sejujurnya, kemampuan kebangkitan Ah San telah dicoba 
berkali-kali di dunia nyata.Menurut pernyataan Tan Yan, dia 
merasakan energi spesial di udara, tapi sayangnya tidak ada 
yang tercapai. 


"Hampir," kata Liang Xian dengan percaya diri. 


Menggerakkan rakit terutama untuk mengontrol aliran air 
dan kecepatan angin.Sekarang tidak ada angin di atas air, 
jadi tidak perlu mempertimbangkan masalah penarik dan 
angin sakal, dan lebih mudah untuk bertindak. 


Liang Xian menarik napas dalam-dalam dan menatap air, 
mengingat perasaan menggunakan kesadarannya hari itu, 
dan membayangkan bahwa dia bisa mendorong rakit. 


Lambat laun, dia sepertinya benar-benar merasakan partikel 
yang dikatakan Tan Yan terus bergerak di sekelilingnya. 
Perasaan itu sangat misterius. Saya tidak bisa melihatnya, 
tapi saya bisa merasakannya. Ini seperti beberapa energi 
yang secara tidak sadar berkeliaran di sekitar diri sendiri, 
ketika dirasakan atau diamati oleh diri sendiri, dapat 
digunakan oleh diri sendiri. 


Liang Xian mencoba mendorong partikel, mereka mulai 
berputar sesuai dengan niat Liang Xian, dan secara 
bertahap berkumpul bersama, dan akhirnya berubah 
menjadi kekuatan untuk mendorong rakit. 


"Aku pergi, bisakah aku melakukannya?" Ah San terkejut, 
"Bagaimana kamu melakukannya?" 


Liang Xian tidak punya tenaga untuk menjawabnya, dia 
tidak semudah Tan Yan, dia harus berkonsentrasi 
mengendalikan rakit. 


Tubuh terapung itu berjarak beberapa ratus meter dari 
mereka. Jarak beberapa ratus meter hampir menghabiskan 
semua energi mental Liang Xian. Ketika dia tiba, matanya 
pusing dan pupilnya tidak bisa fokus. 


Tan Yan menopangnya dari belakang, mengusap jari-jarinya 
ke pelipis Liang Xian, dan Liang Xian merasa jauh lebih 
nyaman. 


Dia hanya merasa bahwa otaknya telah menjadi kacau, dan 
semua pikirannya terjerat bersama, dan sebuah ide muncul 
di benaknya untuk beberapa saat, tetapi dia tidak dapat 
menangkap semuanya, dan sulit untuk berkonsentrasi. 
Tetapi ketika tangan Tan Yan menyentuhnya, dia merasa 
pikiran-pikiran ini terpisah dan memadat lagi, dan 
kepalanya dapat memikirkan masalah lagi. 


Dalam analisis terakhir, bagaimana "kesadaran" 
mengerahkan kekuatannya? 


Liang Xian tidak percaya pada apa yang disebut penyerapan 
kekuatan spiritual atau unsur magis, ia percaya bahwa 
segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan oleh sains. Yang 
tidak dapat dijelaskan bukanlah spiritualitas, tetapi tingkat 
pengetahuan masyarakat belum mencapai tingkat itu. 


Partikel energi yang mengapung di sekitarnya haruslah 
energi yang dapat diamati dan dirasakan. Seperti halnya 
energi angin, energi air, energi internal, energi listrik dan 
energi cahaya yang biasa mereka gunakan, hanya saja 
manusia belum sepenuhnya menggenggamnya. 


Setelah Liang Xian merasa lebih baik, dia menggunakan 
kekuatan lain untuk mendorong rakit ke sisi kelompok 
mayat. 


Ah San mengeluarkan tombak panjang dari ranselnya dan 
menusuk tubuh di sebelahnya. 


Dia terlihat seperti laki-laki, dengan rambut hitam dan kulit 
kuning, dan terlihat seperti ras kuning, tetapi dia basah 
kuyup sehingga dia tidak bisa membedakan wajahnya. 
Banyak bintik hitam dapat dilihat di mana kulit jenazah 
terbuka, yang membuatnya terlihat seperti tidak tenggelam 
dalam air, tetapi semacam penyakit. 


Ekspresi Ah San sangat serius. Jika akar dari akhir dunia 
adalah penyakit, itu buruk. Mereka hanya tersedak air. 


Semakin Anda bergerak maju, semakin banyak orang yang 
merasa takut Hampir semua mayat memiliki bintik hitam 
seperti itu, termasuk beberapa hewan peliharaan seperti 
kucing dan anjing di sekitar, dan mereka semua mati secara 
mengerikan. 


Kematian Hitam. Liang Xian mengeluarkan instrumen untuk 
mengeluarkan cairan tubuh dari mayat dan berkata dengan 
sungguh-sungguh. 


Kematian Hitam adalah salah satu wabah paling mematikan 
dalam sejarah manusia. Penyakit ini termasuk dalam 
penyakit menular Kelas A-wabah. Tingkat medis saat ini 
dapat mencegah dan mengobati penyakit menular Kelas A. 
Saat ini, ada EV tidak beracun untuk melawan wabah 
tersebut. Vaksin kering dan hidup, meskipun merenggut 
nyawa puluhan juta orang di abad ke-14, ini bukan lagi 
wabah yang mengerikan, dan tidak pernah bisa menjadi 
penyebab akhir zaman. 


"Melihat pakaian di tubuh mereka, mereka sangat mirip 
dengan kita," analisis Asan, "Seharusnya itu tidak 
menyembuhkan penyakit ratusan tahun yang lalu?" 


Setelah mengetahui bahwa itu adalah Black Death, dia tidak 
begitu gugup. Manusia modern terlahir dengan banyak 
vaksin untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit 
menular, Virus kematian hitam saat ini dianggap telah 
punah dan pada dasarnya tidak akan menjadi ancaman bagi 
manusia. 


"Ada banyak mayat di sini ..." Qin Li melihat ke depan dan 
ke belakang. Setelah mereka mengemudikan rakit di sini, 


hampir ada sekelompok mayat, dan permukaan air yang tak 
berujung penuh dengan mayat. 


Ini seperti ... 


Beberapa orang tiba-tiba teringat satu hal, tetapi wajah 
mereka tidak terlalu bagus. 


Ketika mereka menyeberang ke dunia lain untuk pertama 
kalinya, Ah San memimpin kerumunan untuk beberapa 
langkah menuju pangkalan, dan dia menemukan pangkalan 
rahasia. Saat mewakili dunia paralel yang mereka lintasi, 
lokasi geografisnya sama dengan tempat mereka sebelum 
mereka menyeberang. Dan kali ini rongga sekali lagi muncul 
di pinggiran Kota B, tetapi Kabupaten Ping tidak memiliki 
rongga. Mereka memasuki "rongga" dari dataran pinggiran 
Kota B, tetapi muncul langsung di air. 


Wajah Ah San pucat, dan dia menunjuk ke air: "Seharusnya 
tidak..." 


Apakah hanya jenazah di atas air yang membuat air hidup 
penuh dengan bau jenazah? Mengapa dataran asli menjadi 
lautan sungai dan danau? 


Sebelum datang ke dunia ini, tim mereka telah menganalisis 
penyebab akhir zaman berkali-kali. Kelompok penelitian 
"Gantung" menyelidiki kemungkinan penyebab akhir zaman 
yang dicatat oleh manusia, yang secara kasar dapat dibagi 
menjadi empat kategori- 


Dari alam semesta, dari bumi, dari makhluk lain, dari 
manusia. 


Entah itu dunia lahar atau lenyapnya atmosfer, semuanya 
dapat diklasifikasikan sebagai berasal dari bumi. Sekarang, 


perubahan bentuk lahan ini tampaknya juga berasal dari 
bumi. 


Melalui kemunculan jenazah, mereka secara kasar dapat 
memastikan bahwa ini adalah bumi paralel, dan melalui 
perubahan topografi, mungkin ada dugaan tentang akhir 
zaman yang dialami di sini. 


Bagaimana wabah seperti itu bisa datang hanya dari banjir? 
Ah San bertanya dengan bingung, Dan jika itu hanya banjir, 
umat manusia tidak boleh memasuki akhir zaman sekaligus 


Setidaknya pemerintah bisa segera mengirim perahu untuk 
menyelamatkan orang. Mungkin hidup akan lebih sulit, tapi 
tidak akan membunuh begitu banyak orang. 


Liang Xian tidak menjawab, dia hanya menatap permukaan 
air dan berkata, "Saya harus masuk ke dalam air." 


Semua orang tahu yang sebenarnya, tapi tidak ada yang 
berani bergerak untuk sementara waktu. 


Bukan hanya bau mayat di air, wabah yang bisa membunuh 
orang, tapi juga rasa takut yang tidak diketahui. 


Mereka sedikit takut melihat sesuatu di bawah air. 


Liang Xian mengeluarkan kamera tahan air dan berkata: 
"Masuk akal bahwa kamera itu dibawa oleh kami. Semua 
materi adalah milik dunia kita. Seharusnya mungkin untuk 
mengikuti kita kembali melalui kehampaan. Jika Anda dapat 
mengambil foto atau video dari dunia ini, lalu beri tahu tim 
peneliti. Itu juga sangat membantu. " 


Kali ini mereka bersiap dengan baik, dan tim peneliti 
mengeluarkan ransel besar untuk setiap orang, tidak hanya 


senjata makanan, tetapi juga berbagai instrumen. Setelah 
reset kompresi, semua instrumen dibuat sekecil mungkin 
untuk menghindari terlalu banyak ruang. 


Liang Xian ingin mengganti jaket anti airnya, tapi Ah San 
menghentikannya: "Kamu sudah cukup lelah, dan 
ketinggian airku tidak buruk, biarkan aku turun." 


"Tapi mungkin ada virus di air ini ..." Liang Xian 
mengerutkan kening, "Aku sudah bisa menggunakan 
kemampuan, mungkin aku bisa bernapas di bawah air dan 
biarkan aku datang." 


"Kalau begitu izinkan saya mengatakannya dengan cara 
lain," A San berkata dengan senyum mencemooh, "Kamu 
tidak bisa membiarkanmu berolahraga. Beri aku 
kesempatan. Aku masih asistenmu. Jika kemampuanmu 
tidak sebaik dirimu, bagaimana saya bisa mengajari Anda di 
masa depan. "" 


Dia benar, tujuan utama mereka memasuki akhir zaman 
adalah untuk melatih kekuatan supernatural mereka. Tugas 
Hollow Squad bukan hanya satu dunia, tapi dunia yang tak 
terhitung jumlahnya. Jika dunia benar-benar hanya banjir, 
maka sebenarnya cukup sederhana, lagipula mereka tidak 
perlu bertahan hidup di sini, mereka hanya perlu 
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan pergi. 


Liang Xian tidak menghentikan Ah San lagi, dia hanya 
berbicara tentang perasaannya menggunakan kekuatan itu. 


Ah San dan Qin Li, yang belum menemukan triknya, 
mendengarkan dengan cermat dan merekamnya, tetapi 
perasaan ini terlalu misterius Liang Xian sudah merasakan 
prinsipnya sedikit, tetapi mereka tidak jauh lebih dangkal 
daripada Tan Yan. 


"Kesadaran? Kontrol dengan kekuatan mental? Apakah ini 
jenis komunikasi antara langit dan bumi?" Tanya Ah San. 


Atau afinitas elemen sihir? Qin Li juga tidak mengerti. 
Liang Xian: "..." 


"Buang tumpukan novel di benakmu," Liang Xian 
mengerutkan kening, "Ini 'kesadaran' dan 'observasi'. Energi 
ini tidak pasti. Hanya ketika kamu mengamatinya kamu bisa 
yakin akan keberadaannya ..." 


Di tengah percakapan, Liang Xian tiba-tiba berpikir bahwa 
pernyataannya sendiri tampak agak familiar. 


Kucing Schr dinger? Asan, yang cukup ahli dalam mekanika 
kuantum, juga memperhatikan bahwa pernyataan Liang 
Xian sangat mirip dengan eksperimen pemikiran terkenal 
dalam mekanika kuantum. 


Ini adalah eksperimen pemikiran tentang superposisi 
kehidupan dan kematian kucing. Diasumsikan bahwa ada 
kucing dan sejumlah kecil bahan radioaktif di dalam kotak. 
Bahan radioaktif memiliki kemungkinan kerusakan sebesar 
50% dan melepaskan gas beracun untuk membunuh kucing, 
tetapi ada juga kemungkinan 50% tidak ada yang terjadi, 
kucing itu masih hidup. 


Dalam fisika klasik, salah satu dari dua hasil harus terjadi di 
dalam kotak, dan pengamat eksternal hanya dapat 
mengetahui hasil ini dengan membuka kotak. Namun di 
dunia kuantum, saat kotak tertutup, kucing berada dalam 
keadaan non-hidup atau non-kematian, hanya ketika kotak 
dibuka untuk mengamati, materi dapat ditentukan dalam 
bentuk partikel. 


Saat ini, dimungkinkan untuk menghasilkan alam semesta 
paralel, dua dunia kucing atau mati, dan dunia paralel 
muncul dalam pengamatan dan hasil yang berbeda. 


Fisika klasik mungkin tidak dapat memahami bagaimana 
kucing jenis ini dapat berada dalam keadaan superposisi 
hidup dan mati. Pandangan kita yang biasa adalah hidup 
atau mati, tetapi dunia partikel mikroskopis berbeda dari 
dunia makroskopis. Ketika elektron tidak diamati, mereka 
tidak dalam keadaan pasti Ini adalah keanehan mekanika 
kuantum. 


"Pernahkah Anda berpikir bahwa hukum ketiga Newton 
mengatakan bahwa gaya dan reaksinya sama, dan 
kesadaran kita dapat diubah oleh pengaruh dunia luar. 
Semua orang berpikir bahwa sudut pandang ini baik-baik 
saja. Tetapi mengapa kesadaran tidak dapat menghasilkan) 
dunia objektif? Bagaimana dengan dampaknya? Liang Xian 
akhirnya memahami sumber dari kemampuannya dan 
menjelaskan dengan penuh semangat. 


Asan Qin Li, Tan Yan tampak mati rasa, dan Qin Li bahkan 
berkata: "Terlalu idealis ..." 


Tidak, itu tidak ideal. Liang Xian hampir mengeluarkan 
buku-buku itu untuk langsung mengajari mereka bertiga. 
Penrose dan Hawking bekerja sama untuk menemukan 
berbagai karakteristik lubang hitam. Dia memiliki sebuah 
buku yang saya tidak tahu jika Anda memilikinya bacalah 
sebelumnya, yang disebut "Otak Baru Kaisar" adalah studi 
tentang kesadaran. " 


Aku belum melihatnya. Ketiganya menggelengkan kepala. 


Mereka sudah kesulitan untuk belajar buku teks, Tan Yan 
sekarang tidak bisa lulus ujian masuk perguruan tinggi, jadi 
tidak ada waktu untuk membaca buku ekstrakurikuler! 


"Menurut teori Penrose, ada sejumlah besar elektron terjerat 
di otak kita, dan kesadaran kita dibentuk oleh runtuhnya 
elektron yang terjerat ini. Artinya, kesadaran itu sendiri 
bukanlah hal yang tak terlihat, ia memiliki kualitas dan 
kuantitas. Itu terlalu kecil, kami tidak bisa mendeteksinya 
sama sekali. Liang Xian berkhotbah dengan penuh 
semangat. 


Tiga orang: "..." 


Artinya, Asan mengikuti sedikit, dia berpikir sejenak dan 
berkata: "Yang Anda maksud adalah bahwa kesadaran kita 
terdiri dari partikel mikroskopis dalam keadaan terjerat yang 
sangat kompleks dan tak terbayangkan, dan ada juga 
lingkungan eksternal. Ada yang tak terhitung jumlahnya 
seperti itu partikel. Alasan mengapa kita dapat 
menggunakan kekuatan supernatural adalah karena 
kesadaran dapat memanipulasi partikel ini, yaitu 
menggunakan kekuatan kuantum. Apakah itu berarti? " 


Itu saja. Liang Xian menggelengkan tinjunya dan 
menjelaskan, Misalnya, dengan kekuatan Tan Yan, sebuah 
pukulan hanya dapat merobohkan beberapa daun dari 
pohon raksasa yang menjulang tinggi. Tapi dia perlu 
memotong pohon itu secara langsung, jadi dia Saat pukulan 
ini berlangsung, otak menghasilkan "kesadaran" yang kuat. 
Elektron yang membentuk "kesadaran" mulai dari partikel di 
lingkungan luar. Bahkan dikatakan bahwa elektron dari 
pohon ini terjerat, memberikan partikel ini sinyal untuk 
memotong pohon. Gaya seperti ini bekerja pada batang, dan 
batangnya terputus, tetapi secara kasat mata, yang kami 
lihat adalah pukulan Tan Yan yang memotong pohon yang 
berjarak dua atau tiga meter. Kami pikir ini adalah kekuatan 
fisik Tan Yan, tapi Sebenarnya tidak. " 


Jadi Tan Yan mampu mengangkat ratusan ton meteorit. 
Bukan karena dia kuat, tapi setelah komunikasi, meteorit 
dan partikel di sekitarnya ditundukkan oleh kesadaran Tan 
Yan, dan dia bersedia diangkat olehnya? Ekspresi "" Kau 
menggodaku ". 


Meskipun luar biasa, itu benar. Liang Xian tampak lega, dan 
akhirnya dia mengerti sumber kekuatan. 


Demikian pula, "kesadaran" Tan Yan percaya bahwa dunia 
nyata tidak dapat menggunakan kekuatan supernatural. 
Kesadarannya berlaku pada semua orang yang telah 
mendengar apa yang dia katakan. Perkembangan otak 
orang-orang ini tidak sebaik Tan Yan, dan "kesadaran" 
menyerah atau mengikuti Tan "Kesadaran" Yan membentuk 
"konsep" ini. Kecuali orang dengan kekuatan supernatural 
lebih kuat dari Tan Yan, "konsep" ini tidak akan rusak. 


Ekspresi Ah San bodoh, tapi dia mengerti teori Liang Xian, 
tapi dia merasa itu lebih luar biasa. 


Materialisme yang telah dipelajari selama puluhan tahun 
tiba-tiba menjadi idealisme, dan kekuatan idealisme ini 
begitu dahsyat sehingga sulit diterima oleh siapa pun. 


"Fokusnya adalah pada 'observasi' dan 'komunikasi"," Liang 
Xian melanjutkan menjelaskan teori abstrak, "Saya pikir kita 
dapat bernapas lega di dalam air, seperti menggunakan 
partikel untuk membentuk sistem pernapasan luar, mirip 
dengan insang ..." 


Tiga: Aa san 


Dia memandang Tan Yan: "Anda hanya memahami 
sekumpulan teori ini dan kemudian Anda dapat 
menggunakan kekuatannya?" 


"Tidak," Tan Yanmuran menggelengkan kepalanya, "Tiba-tiba 
saya merasakan energi di sekitar saya. Saya berlatih 
menggunakannya, dan kemudian saya bisa 
menggunakannya." 


Wajah A Sanyi menjadi lega: "Kalau begitu saya akan 
berkomunikasi dengan dunia." 


Meskipun ia juga seorang siswa berprestasi, ia benar-benar 
tidak dapat memahami hal-hal abstrak seperti itu. Biarkan 
Liang Xian melakukan kemampuan teoritis sendiri. 
Pokoknya, jika ada contoh Tan Yan sebelumnya, Anda dapat 
menggunakannya jika Anda tidak mengerti saya t. 


Liang Xian: "..." 
Sepi sekali, aku sangat merindukan Cui Heyu saat ini. 


Ah San mengenakan pakaian tahan air, memasukkan 
tangannya ke dalam air, "Aku akan mencoba merasakannya 
dulu." 


Meskipun dia tidak mengerti dengan baik, apa yang 
dikatakan Liang Xian masih memberinya inspirasi. Otaknya 
pada awalnya telah berkembang, sangat aktif, dan hal-hal 
yang dia rasakan berbeda dari orang lain. Setelah 
memasukkan tangannya ke dalam air, Asan merasakan 
aliran air dan dengan cepat menemukan sesuatu yang 
berbeda. 


Hal-hal itu mengikuti aliran air di sekitar jari-jarinya. 
Meskipun Asan tidak mau mengakuinya, dia benar-benar 
dapat merasakan bahwa partikel-partikel ini berasal dari 
"kesadaran"-nya, atau mengubah garis pada titik kedua 
dalam sebuah kalimat, dan mengikuti jejaknya. panggilan. 


"Hati-hati dan luangkan waktu Anda," Liang Xian 
mengingatkan. "Penggunaan pertama dapat menyebabkan 
sakit kepala. Ini harus merupakan manifestasi dari 
penggunaan 'kesadaran' yang berlebihan." 


Tetapi Ah San tidak merasakan sakit kepala yang aneh, dia 
merasa bahwa hal-hal yang ada di air ini sepertinya lebih 
patuh, lebih patuh daripada yang di udara. 


Dia perlahan-lahan merendam dirinya di dalam air tanpa 
menggunakan alat oksigen, dan menyelam sedikit. 


Jika Anda bisa menghirup air tanpa menyentuh air, pikir 
San, mungkin ada virus di perairan ini. 


Dia hanya memikirkannya, dan merasakan bahwa partikel- 
partikel itu secara bertahap mengembun di dagu dan 
terhubung ke mulut.Ada lebih banyak partikel, dan benda 
itu menjadi lebih tebal dan secara bertahap terbentuk. 


Di mata orang luar, dagu Ah San telah tumbuh dari 
sepasang insang transparan! 


Ada juga lapisan transparan yang menutupi kepala dan 
wajahnya, film ini sepertinya tahan air, tidak hanya 
memungkinkan dia untuk membuka mata di dalam air, 
tetapi juga melindungi kulitnya dari sentuhan air. 


Kedua rahang Liang Xian dan Qin Li terkejut, melihat 
penampilan Ah San, mereka sangat nyaman dengan 
mereka, dan mereka tidak bermaksud sakit kepala sama 
sekali. 


"Ternyata digunakan seperti ini," Ah San dengan bangga 
mengacungkan jempol pada Liang Xian, "Aku akan turun." 


Dia mengambil beberapa senjata tahan air dan menyelam 
ke dalam air. Begitu dia memasuki air, dia merasa seolah- 
olah kakinya terbungkus sesuatu. Melihat ke belakang, ekor 
ikan transparan muncul! 


Hahahaha, aku benar-benar menjadi putri duyung. Asan 
berpikir dengan wajah biasa. 


Liang Xian: "..." 


Dia sangat tertekan sehingga dia sangat marah sehingga 
dia hampir memukul kayak dengan tangannya: "Saya tidak 
bisa bernapas ketika saya mendorong perahu, dan saya 
hampir pingsan. Mengapa dia begitu santai?" 


Jelas, perkembangan otak Ah San tidak sebaik miliknya! 


Ketika saya berpikir untuk menggunakan kemampuan di 
dunia nyata, saya mengalami sakit kepala yang parah, dan 
tiba-tiba saya merasa lebih tidak berguna. 


"Saya tidak senyaman dia di air," kata Tan Yan, "Saya dulu 
tidak tahu cara berenang, dan lebih baik menggunakan 
kekuatan supernatural, tapi saya masih merasa tidak 
nyaman di dalam air." 


Kebanyakan bebek kekeringan di utara, Tan Yan memiliki 
Kondisi untuk belajar berenang saat itu, dan ketika pertama 
kali memasuki dunia yang berbeda seperti air, dia sangat 
pusing. 


Setelah merasa kesal, Liang Xian berpikir sejenak dan 
berkata: "Aku tiba-tiba berpikir bahwa setiap orang 
dilahirkan dengan fisik yang berbeda, dan bidang keahlian 
setiap orang juga berbeda. Apakah karena alasan ini, 
meskipun sama? kebangkitan kesadaran, kekuatan 
supernatural kita? Arah perkembangan juga berbeda? Asan 


memasuki bidang di mana dia ahli, jadi dia dapat dengan 
mudah mengubah insang dan ekor ikan, tetapi saya bukan 
tipe mendorong perahu ... atau saya saya tidak pandai 
mengendalikan angin, jadi ini sangat sulit? " 


"Masuk akal," Tan Yan mengerti sedikit kali ini, "Aku tidak 
pandai belajar." 


Liang Xian: "..." 


Tampaknya belajar telah menjadi sakit di hati Tan Yan, dan 
dia harus kembali dan membantunya dengan biaya kuliah. 


Lalu apa yang saya kuasai? Qin Li tampak putus asa. 


Terakhir kali, semua orang sama tidak berguna di dunia 
yang berbeda. Di bawah perlindungan Tan Yan, mereka 
bergerak maju dengan susah payah. Hanya ketika mereka 
tiba di Liang Xian dan Asan kali ini mereka menunjukkan 
kekuatan yang berbeda, tetapi dia masih tidak bisa 
merasakan apa-apa. dan sedikit sedih. 


Bagaimana kalau lain kali kamu mencoba mendorong 
perahu? Mungkinkah kamu memiliki hubungan dengan 
energi angin? Liang Xian menghibur. 


Kalau begitu tunggu sampai Asisten Chai datang, kata Oin Li 
putus asa. 


Tan Yan sangat senang, meskipun mereka dikelilingi oleh 
mayat mengambang dan menahan bau mayat, mereka 
berbeda dari sebelumnya. 


Orang-orang muda tidak takut dengan kesulitan dan 
rintangan. Mereka masih bisa melebarkan sayap dan 
terbang dalam keputusasaan seperti itu. Melihat kemajuan 


mereka, mereka sangat terhibur dan hangat, dan mereka 
tidak lagi sendiri. 


Meskipun Tan Yan kelelahan, dia selalu tangguh dan mampu 
bertahan. Tetapi saat ini, dengan Liang Xian dan beberapa 
orang, dia benar-benar menyadari bahwa dia sudah menjadi 
orang tua.... 


Mereka bertiga duduk bersandar di rakit, mengamati 
sekeliling dengan waspada, tetapi Tan Yan bersandar di 
Liang Xian dengan sangat santai. 


Pundak anak muda begitu energik, sepertinya dia benar- 
benar bisa berbagi beban dengan orang-orang ini. 


Sekitar satu jam kemudian, Asan keluar dari air, dia naik ke 
atas rakit. Lapisan transparan menghilang secara otomatis, 
dan Asan tidak meneteskan setetes pun air di tubuhnya. 


Semua orang ingin memberi selamat padanya, tapi wajah 
Ah San tidak bagus. Dia mengeluarkan kamera digital dan 
menyalakan layar tampilan kecil untuk menampilkan 
gambar untuk mereka bertiga. 


Tiga mengacu pada bawah air: “Inilah kota di bawah." 
Melihat melalui foto, ekspresi ketiganya menjadi serius. 


Sebagai ibu kota Tiongkok, Kota B memiliki banyak 
bangunan ikonik yang bisa dilihat sekilas. Bangunan- 
bangunan ini sangat jelas di foto, tetapi sekarang semuanya 
berada di bawah air. 


Lokasi geografis yang mereka lalui tidak berubah, tetapi 
saat ini Kota B telah menjadi lautan yang luas Di bawah kaki 
mereka terdapat bangunan bersejarah yang tak terhitung 
jumlahnya di Kota B dan ... puluhan juta orang! 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Descartes: Apa 
yang saya katakan sebelumnya? 


Mekanika kuantum: Oke, aku tak terkalahkan! 


27 


Bab 28 Kesadaran 


Bab 28 Kesadaran (4) 


Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, 
tetapi mereka tetap tidak bisa menahan punggung mereka 
menjadi dingin. 


Mengetahui bahwa mereka datang ke alam semesta paralel 
bumi berbeda dengan melihat tragedi Kota B dengan mata 
kepala sendiri. 


Dalam foto tersebut, beberapa tempat menarik di kota B 
telah menjadi reruntuhan, dan mayat yang tak terhitung 
jumlahnya tertekan di bawah reruntuhan tembok, yang 
mengejutkan untuk dilihat. 


Bencana macam apa yang akan membuat permukaan air 
naik seperti ini? Dan wabahnya? Ah San bertanya tanpa 
sadar. 


"Gletser mencair ..." Liang Xian menebak. "Para ilmuwan 
telah mengatakan sebelumnya bahwa mungkin ada virus 
yang tak terhitung jumlahnya punah di gletser. Begitu 
gletser pemanasan global mencair, orang tidak hanya akan 
menghadapi kenaikan permukaan laut, tetapi juga daratan. 
lautan, kematian hewan dan tumbuhan dalam skala besar, 
dan beberapa penyakit yang tidak diketahui. " 


Pemanasan global merupakan masalah yang sering disebut 
dalam masyarakat modern, semua orang tahu bahwa gletser 
sedang mencair, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa 
pada saat itu dunia akan menjadi seperti ini. 


Tapi pencairan gletser itu proses yang sangat lambat, kan? 
Ah San bertanya dengan bingung, Bangunan tidak bisa 
dipindahkan, tapi pemerintah bisa mengarahkan orang 
untuk pindah ke dataran tinggi. Tidak mungkin membunuh 
begitu banyak orang sekaligus. sekali..." 


Dilihat dari keadaan jenazah, ternyata belum beberapa hari 
sejak bencana di Kota B terjadi, baru-baru ini terjadi, sangat 
mendadak, dan tiba-tiba sudah saatnya manusia tidak 
mempersiapkan apapun. 


"Sekalipun gletsernya mencair dalam sekejap, tidak akan 
seperti ini," kata Liang Xian. "Bagaimana bisa Kota B 
mengatakan itu di pedalaman, dan butuh waktu untuk 
menyebar ke sini. Kecuali jika lanskap berubah dalam 
sekejap, itu tidak akan pernah menyebabkan ini. 
"Pembantaian kota." 


Oin Li membuka mulutnya, dia tidak bisa mengikuti pikiran 
kedua pria itu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. 


Dia selalu pendiam, dan dia tahu bahwa otaknya tidak bisa 
mengikuti orang-orang pintar ini. Selama dia tidak 
ditinggalkan oleh semua orang, dia bisa menjadi eksekutor 
dengan ketenangan pikiran. Ada baiknya orang-orang pintar 
itu berpikir tentang sakit kepala ini. Dia hidup sederhana, 
tapi juga sangat mudah. 


Tapi sekarang, melihat tempat-tempat menarik yang sudah 
dikenal dalam foto-fotonya yang terhanyut oleh banjir, dia 
merasa tidak nyaman, dan pusing saat mengira suatu hari 
dunianya akan menjadi seperti ini. 


"Oh ..." Qin Li menyemburkan lagi sambil bersandar di rakit. 


Kenapa masih ada air yang belum dimuntahkan? Ah San 
mengeluarkan sebotol air dari ranselnya dan 


menyerahkannya pada Qin Li, Minumlah air bersih. 


Dibandingkan dengan tiga orang yang terkejut, ekspresi Tan 
Yan selalu tenang. Dia telah melihat terlalu banyak situasi 
tragis seperti itu, dari Kketerkejutan awal dan 
ketidakpercayaan hingga kedamaian saat ini, semakin 
menyedihkan hari-hari terakhir, semakin dia memperkuat 
tekadnya, dan dia sama sekali tidak bisa membiarkan 
dunianya menjadi seperti ini. 


Dibandingkan dengan foto, perhatiannya lebih tertuju pada 
beberapa anak yang sedang tumbuh. Liang Xian adalah 
orang pertama yang dapat menggunakan kekuatan 
supernatural. Meskipun dia belum menemukan kemampuan 
yang dia kuasai, dia tidak perlu terlalu khawatir dengan 
kecerdasannya. Ah San lebih lambat, tetapi dia lulus lama 
dan telah berjuang selama bertahun-tahun. Meskipun 
kecepatan reaksinya tidak secepat Liang Xian, dia 
memahami kekuatannya dengan lebih baik dan dengan 
cepat menemukan bidang keahliannya. 


Qin Li sendiri adalah yang terburuk dari ketiganya. Terlepas 
dari pengalaman dan IQ-nya, ia tidak sebaik dua lainnya. 
Berkali-kali ketika mendengarkan teori Liang Xian, ia 
bingung dengan Tan Yan. 


Bahkan lebih tidak sehat sekarang ... 


Melihat wajah Qin Li pucat, Tan Yan meletakkan tangannya 
di dahinya, ekspresinya menjadi sangat serius: "Dia 
demam." 


Ah San dan Liang Xian kaget. Mereka berdua merangkak 
keluar dari air tempat mayat baru saja dibasahi. Liang Xian 
memiliki kekuatan supernatural. Ah San pandai air, dan Oin 
Li tersedak air paling banyak. 


"Tidak ..." Tebakan terburuk melintas di benak Ah San, dan 
dia dengan cepat membiarkan Qin Liping berbaring di rakit 
dan mengeluarkan termometer. 


Di 39,5, dalam hal fisik orang dewasa, suhu tubuh Qin Li 
telah mencapai garis peringatan. 


Dia berbaring di atas rakit, nafasnya semakin berat, Liang 
Xian cepat membalik tasnya, dan mereka juga membawa 
banyak obat darurat ketika mereka keluar kali ini, mulai dari 
plasma hingga antibiotik. Dalam hal ini, Qin Li perlu 
menurunkan demamnya secepat mungkin dan 
menyuntikkan streptomisin. Streptomisin adalah obat 
khusus untuk pengobatan berbagai wabah, tetapi di antara 
antibiotik yang mereka bawa, hanya antibiotik penisilin dan 
eritromisin yang biasa digunakan yang digunakan, dan 
tidak ada streptomisin. 


"Seharusnya ada efeknya," Liang Xian tidak ragu-ragu, dan 
langsung memberi Qin Li suntikan eritromisin dan 
antipiretik, yang tidak menimbulkan alergi pada manusia. 
Efeknya tidak baik. " 


Dosis botol obat intravena sangat besar, dan mereka tidak 
membawanya sama sekali, tetapi Qin Li perlu diselamatkan 
secepat mungkin dalam situasi ini. 


Seharusnya dia divaksinasi saat dia kecil, bagaimana dia 
masih bisa tertular? Tanya Ah San bingung. 


Entah tidak ada suntikan, atau virus bermutasi selama 
penyebaran, Liang Xian berkata dengan sungguh-sungguh, 
Jika ini adalah dunia paralel, mayat mengambang di sekitar 
kita juga harus divaksinasi. Mengapa mereka mati karena 
Black Death?. " 


"Kembali secepat mungkin." Kata Tan Yan dengan ekspresi 
serius, "Kalau tidak, Qin Li tidak bisa bertahan." 


Meskipun tugas mereka kali ini adalah menghubungi orang- 
orang di dunia lain sebanyak mungkin dan menganalisis 
Komponen udara, tanah, dan air di dunia lain, mereka 
sebenarnya perlu tinggal di dunia lain untuk jangka waktu 
tertentu. Namun, penyakit Qin Li tertular begitu masuk, jika 
tidak segera mendapat pengobatan, ia akan 
mempertaruhkan nyawanya jika melewatkan masa 
pengobatan terbaik. 


"Kembali." Asan dan Liang Xian membuat keputusan pada 
saat yang sama, "Di mana pintu keluarnya?" 


Tan Yan merasakannya, dan menunjuk ke kejauhan, Liang 
Xian segera mendesak aliran air dan kayaknya bergerak 
perlahan. 


"Ini terlalu lambat!" Asandao, "Aku merasa lebih baik 
tentang air, aku akan mencoba." 


Setelah dia selesai berbicara, dia memasukkan telapak 
tangannya ke dalam air, dan air tiba-tiba bergerak cepat, 
mendorong kayak mereka hampir dengan kecepatan 
speedboat ke arah yang ditunjuk oleh Tan Yan. Saat mereka 
bergerak, sepertinya ada aliran udara yang tidak terlihat di 
sekitar kayak yang melindungi mereka.Kecepatannya 
sangat cepat sehingga kayak tidak mengalami turbulensi 
sedikit pun dan tidak ada air yang memercik ke arah 
mereka. 


Liang Xian: "..." 


Sungguh membuat iri untuk menemukan area yang saya 
kuasai. 


Tapi bagaimanapun juga, Ah San baru saja menguasai 
kemampuannya, dan dia belum cukup ahli. Setelah hanya 
setengah jam berkendara, wajahnya menjadi pucat, dan 
Keringat dingin mengucur dari dahinya. Dia bertanya 
dengan susah payah, "Juga, berapa lama..." 


"Jaraknya kurang dari sepersepuluh." Tan Yan berkata, 
"Kamu bisa istirahat dan aku akan datang." 


Dia memandang Qin Li. Qin Li, yang baru saja disuntik 
dengan antibiotik dan antipiretik, terlihat sedikit lebih baik, 
tetapi wajahnya merah, alisnya mengerutkan kening, dan 
dia tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa. 


"Tapi kali ini, ini terutama untuk melatih kekuatan kita, jika 
tidak Liang Xian ..." Ah San masih bersikeras. 


Mischief! Tan Yan, yang selalu baik hati, berkata dengan 
marah, Olah raga tidak membahayakan hidupmu. Sekarang 
Oin Li sakit, apakah masih waktunya untuk olah raga? 


Dia mendorong Ah San ke bawah, dan angin berangsur- 
angsur bertiup di atas air. 


Seperti penutup pelindung yang melindungi tiga orang di 
dunia sebelumnya, penutup pelindung besar lainnya 
membungkus seluruh kayak. Angin lemah di air menjadi 
semakin kuat dan kuat, dari hembusan angin di awal hingga 
hembusan lebih dari sepuluh tingkat! 


Saat ini, kecepatan mengemudinya di atas air telah 
mencapai 100 km / jam, tidak ada bedanya dengan 
berkendara di darat mulus. 


Keuntungan berkendara di atas air adalah Anda dapat 
berkendara dalam garis lurus, dan jarak antara dua titik dan 


satu garis adalah yang terpendek, tidak seperti jalan darat, 
masih ada kemungkinan jalan memutar. 


Kecepatan ini sudah cukup cepat, dan Asan menghela nafas 
lega, dan langsung merosot di atas rakit, berbaring 
berdampingan dengan Qin Li, jadi Liang Xian harus menjaga 
dua orang sekaligus. 


Perbedaan dari Qin Li adalah Ah San tidak terinfeksi. Dia 
terlalu sering menggunakan kekuatan supernatural, 
memiliki kebingungan, dan tidak memiliki efek sadar. 
Keadaan elektron di otak tidak teratur, baik yang ada 
maupun tidak, baik di mana-mana dan di mana-mana 
Keadaan seperti itu hampir membuat Ah San hampir 
pingsan, ia harus memaksa dirinya untuk berkonsentrasi 
berpikir agar tidak membiarkan kesadaran yang kacau 
membuatnya gila. 


Liang Xian masih mengetahui situasi Ah San dengan sangat 
baik, Dia mengikuti contoh Tan Yan, meletakkan tangannya 
di pelipis Ah San, dan mencoba menggunakan 
kesadarannya untuk membantunya mendapatkan kembali 
pikirannya dan mengendalikan kesadarannya. 


Oh Ah San juga muntah, dan dia masih muntah langsung di 
atas rakit. 


Dengan perlindungan penutup pelindung, Liang Xian tidak 
bisa membersihkan muntahannya, jadi dia hanya bisa 
mencubit hidungnya untuk membantu Asan menyeka 
tubuhnya. 


Kali ini, angin bertiup dan menyapu rakit hingga bersih, dan 
kotorannya langsung tersapu ke air oleh angin. 


Liang Xian melirik Tan Yan, Tan Yan sedang menatap air 
dengan saksama. Dia sepertinya tidak melihat mereka di 


sini, tetapi dia menemukan rasa malu Liang Xian dan 
membantu mereka. 


Melihat punggung Tan Yan, hati Liang Xian yang agak cemas 
akhirnya stabil. 


Orang yang terlihat semuda mereka ini, keberadaannya 
seperti Dinghai Shenzhen yang berdiri di hati semua orang, 
Selama Tan Yan ada, mereka tidak akan takut. 


Demam Qin Li akhirnya mereda sedikit, suhunya turun 
menjadi 38 derajat, dan Ah San berhenti muntah, menutup 
matanya dan mengisi ulang. 


Liang Xian hanya menghela nafas lega. Dia menatap Tan Yan 
dan merasa bahwa dia sangat tidak berguna. Dia jelas 
merupakan kemampuan kebangkitan pertama, tetapi 
sekarang dia tidak dapat membantu dengan upaya sedikit 
pun. 


"Jangan khawatir," Tan Yan sepertinya menyadari 
keengganan Liang Xian, dan mengulurkan tangan dan 
menyentuh kepalanya, "Kamu masih muda dan masih 
tumbuh." 


Liang Xian langsung memegang tangan Tan Yan dan 
bergumam: "Kamu tidak seangkatan dengan kami, jangan 
sentuh kepalamu, tahukah kamu jika kepala pria dan 
pinggang wanita tidak bisa disentuh?" 


"Pinggang wanita tidak boleh disentuh," kata Tan Yan sambil 
tersenyum, "hormati wanita dan jangan menjadi gangster." 


"Kepala pria itu juga ..." Liang Xian meraih tangan Tan Yan, 
dan suaranya tiba-tiba berhenti. 


Dia hampir memeluk tangan Tan Yan dengan tangannya, 
Setelah menyentuh dan menyentuh, pikiran buruk muncul 
di benaknya dan dia hampir kehilangan suaranya. 


Pada saat ini, Tan Yan menarik tangannya kembali dan 
berkata dengan ringan: "Saya selalu mencubit sesuatu, 
bukankah kamu hanya menggosok kepala." 


"Tan Yan," Liang Xian berusaha sekuat tenaga untuk 
mengendalikan diri, tidak membuat suaranya tampak terlalu 
gemetar, "Aku selalu lupa bertanya, ketika kamu masih kecil 
... apakah kamu juga pernah divaksinasi?" 


Tan Yan tidak menjawab, dia hanya duduk sedikit ke 
samping, dengan punggung menghadap Liang Xian, tidak 
mengizinkannya untuk melihat wajahnya. 


Tanganmu sangat panas, bukankah itu merupakan gejala 
sisa dari penggunaan kemampuan yang berlebihan? Liang 
Xian terus bertanya. 


Aku baik-baik saja, kata Tan Yan dengan tenang. 


Liang Xian segera mengeluarkan termometer dari tasnya. Itu 
digunakan untuk pengukuran suhu luar. Tan Yan tidak perlu 
dijepit di bawah ketiaknya. Itu hanya diukur di pelipisnya. 
Saat Liang Xian melihat suhu di termometer, hatinya dingin. 


41,7 C. 


Kisaran suhu tubuh manusia adalah 35-42 derajat, dan 
eksperimen ilmiah telah membuktikan bahwa suhu tubuh 
manusia tertinggi adalah 46 derajat, tetapi itu adalah uji 
ketahanan, yang jelas bukan situasi saat ini. 


Kamu harus menghilangkan demamnya secepat mungkin. 
Liang Xian mengeluarkan obat dari tasnya, Aku akan segera 


disuntik, kamu tidak perlu bergerak. 


"Tidak," Tan Yan menggelengkan kepalanya, "Itu tidak bisa 
digunakan, itu akan melemahkan kemampuannya setelah 
menggunakannya." 


Obat anti demam yang biasa digunakan memiliki efek 
membuat orang mengantuk. Seperti Qin Li, dia segera 
tertidur setelah menyuntikkan obat anti demam. Setelah 
meminum obat anti demam, kebanyakan orang dengan 
kemauan yang lebih kuat dapat bertahan untuk tidur, tetapi 
Tan Yan sekarang fokus menggunakannya, kesadaran 


membuat mereka kembali, bagaimana mereka bisa 
mengantuk. 
"Tapi kau ..." Liang Xian merasa darahnya dingin, saat ini, 


jika Tan Yan jatuh sakit, mereka akan benar-benar mati. 


"Tidak apa-apa," Tan Yan mengulurkan tangan dan menepuk 
tangan Liang Xian lagi, telapak tangannya sangat panas, 
"Aku akan berada di sini sebentar, dan aku akan tetap bisa 
mengobatinya ketika aku kembali ke dunia nyata." 


"Tapi ..." Liang Xian mengetahui toleransi tubuh manusia, 
dan Tan Yan seharusnya hampir mengigau sekarang pada 
suhu ini. 


"Ini bukan apa-apa," kata Tan Yan ringan. 


Ini benar-benar bukan apa-apa, dibandingkan dengan 
pengalaman sebelumnya, demam bukanlah masalah sama 
sekali. Tan Yan terluka parah di dunia lain, dan dia hampir 
diparasit oleh makhluk lain, dia mampu bertahan dari 
penyakit kecil ini. 


Hampir sampai, hampir sampai. 


Setiap kali dia memasuki dunia lain, tujuan Tan Yan sangat 
jelas. Begitu dia memasuki pintu keluar yang "kosong", dia 
menelepon, dan dia bisa berjalan ke sana bahkan dengan 
mata tertutup. 


Menurut Liang Xian, ini bukanlah panggilan, tapi batu nisan 
yang memiliki keterikatan kuantum dengannya di dunia 
nyata. Keterikatan kuantum adalah keadaan yang sangat 
aneh, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, bahkan di 
dua ujung alam semesta, bahkan di dua dunia akan terus 
berlanjut, tidak ada hubungan yang lebih intim dari ini. 


Dia akan membawa semua orang kembali ke dunia nyata. 


Tan Yan mengalami kesulitan bernapas, tetapi Liang Xian di 
belakangnya khawatir dia tidak bisa membiarkan dia 
mendengar napasnya. Cobalah untuk bernapas dengan 
stabil, meskipun udara yang Anda hirup tidak cukup setiap 
kali. Kepalanya sedikit pusing, dan demam tinggi 
membuatnya sedikit bingung. Tan Yan mengontrol suhu di 
depannya, membuat suhu di dahinya sedingin es, 
membuatnya tetap terjaga oleh suhu. 


Semuanya baik-baik saja, selama Anda kembali dengan 
cepat. 


Jangan khawatir, kata Tan Yan dengan suara setenang 
mungkin. Apakah kamu lupa bahwa otak memiliki kekuatan 
untuk melindungi dirinya sendiri dan dapat menyembuhkan 
dirinya sendiri? Begitulah cara kamu menyembuhkan. 
Otakku lebih aktif daripada kamu, bahkan lebih sedikit . 
Sesuatu akan terjadi. " 


Tetapi mereka dalam keadaan koma ketika mereka sembuh 
sendiri, tidak peduli seberapa kuat otak mereka, mereka 
tidak dapat merawat keduanya. Tan Yan sekarang fokus 


untuk kembali ke rumah, tidak mungkin menggunakan 
kesadarannya untuk pulih. 


Lebih penting lagi, penyakit dan cedera adalah dua hal yang 
berbeda, dan cedera dapat dipulihkan selama kemampuan 
penyembuhan ditingkatkan. Namun mereka kini terjangkit 
virus, jika tidak berhasil mengalahkan virus yang ada di 
tubuhnya, sekuat apa pun kemampuan penyembuhan 
dirinya, tubuhnya akan terus dihancurkan oleh virus 
tersebut. 


Penghancuran, penyembuhan diri sendiri, lalu 
penghancuran, dan penyembuhan diri ... Jenis nyeri siklis ini 
tidak akan dapat pulih sampai sistem kekebalan tubuh 
akhirnya menghasilkan sel-sel kekebalan dalam 
pertempuran setelah pertempuran, dan sepenuhnya 
melenyapkan virus. Jika sistem kekebalan tidak berhasil, itu 
adalah kematian. 


Bagaimana kita bisa bertahan dari rasa sakit seperti ini? 


Pernahkah Anda mengalami situasi ini ketika Anda 
memasuki dunia lain sebelumnya? Liang Xian bertanya 
dengan suara rendah. 


Untuk menghibur Liang Xian, Tan Yan berkata dengan suara 
rileks sebanyak mungkin: "Berbicara dalam bahasa Inggris 
adalah kasus kecil. Saya telah mengalami pengalaman ini 
dan itu akan menjadi lebih baik segera." 


Jenis rasa sakit ini tidak dapat diatasi dengan pengalaman 
yang kaya .... 


Liang Xian tidak bisa membayangkan bagaimana Tan Yan 
bisa bertahan hidup di masa lalu sendirian. 


Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu semua orang. 


Tepat ketika Liang Xian merasa kondisi mereka tidak bisa 
lebih buruk lagi, kayak berhenti tiba-tiba. 


Ada apa? Liang Xian curiga bahwa Tan Yan tidak bisa 
menahan kesadarannya, jadi dia berlari untuk mengukur 
suhunya, tapi Tan Yan menahannya. 


Dia tampak khusyuk dan memperhatikan air gelap di 
depannya dengan waspada. 


Permukaan airnya sangat tenang, tapi itu membuat orang 
merasa berbahaya, seolah-olah ada binatang buas raksasa 
yang tertidur di laut Di sana, diam-diam menunggu 
datangnya sang mangsa. 


Liang Xian juga merasakan bahayanya, menatap laut dan 
berbisik: "Kami telah datang jauh-jauh, dan sepertinya kami 
belum menemukan makhluk air yang besar..." 


Jika permukaan air global naik dan dataran menjadi lautan, 
ini bukanlah hal yang baik. Tidak ada predator seperti hiu di 
laut terdekat, yang berarti ... ini mungkin dunia binatang 
laut yang lebih menakutkan. 


Melihat laut di dunia nyata, Anda akan merasa segar dan 
segar.Langit biru, awan putih, dan laut gelombang mikro 
biru seolah menampung segala sesuatu di dunia. Tapi 
mereka sekarang berada di rakit tiup kecil, kesepian dan tak 
berdaya di laut hitam, dan laut sepertinya menelan mereka 
saat ini. 


Monster di depan menunggu beberapa saat, tetapi mereka 
tidak melihat mereka bergerak, dan tidak tahan untuk 
perlahan-lahan muncul. Monster yang terlihat seperti buaya 
dan panjangnya lebih dari 20 meter muncul dari dalam air. 
mulut besar terbuka dan gigi tajam, dan ada duri, dan 
rahang ganda yang menakutkan membuat orang tidak ragu 


lagi bahwa kekuatan gigitannya dapat menggigit 
mangsanya di pinggang. 


Liang Xian segera mengangkat senjatanya, namun ia curiga 
senjata ini tidak akan menyebabkan kerusakan yang terlalu 
besar pada monster di depannya, luka sekecil itu hanya 
akan membuatnya sakit dan menunjukkan kekuatan 
serangan yang lebih kuat. 


Separuh tubuh monster itu masih terendam air, sehingga 
tidak mungkin untuk melihat gambaran lengkapnya. Liang 
Xian mencoba mengamati dengan kesadarannya, "melihat" 
bagian tersembunyi di bawah air, dan dia tidak bisa 
menahan nafas. 


"Mosasaur ..." Dia bergumam, "Penguasa laut selama 
periode Cretaceous, Mosasaur punah, mengapa itu muncul 
di sini ..." 


Dalam menghadapi monster seperti itu, manusia kecil akan 
dengan jelas menyadari betapa lemahnya mereka, dalam 
menghadapi kekuatan langit dan bumi, manusia begitu 
tidak berdaya. 


Pistol di tangannya sudah menjadi senjata paling kuat yang 
bisa dikeluarkan, tapi saya khawatir itu tetap tidak bisa 
menyebabkan kerusakan fatal pada naga. Monster seperti 
itu, kecuali jika itu adalah rudal skala besar, yang bisa 
menjamin serangan fatal. 


Mossaurus adalah pemburu yang baik yang menggunakan 
kekuatan penyembunyian dan ledakan, pasti baru saja 
bersembunyi di bawah air, dengan mulut terbuka lebar, 
menunggu kayak mereka melompat keluar dari air pada 
saat mereka disapu, dan menyapu mereka semua. 


Liang Xian berkata dengan suara rendah: "Kecepatan 
Mosasa Dragon sekitar empat puluh hingga lima puluh 
kilometer per jam. Tidak pandai mengejar dengan 
kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Lebih baik saat 
tidak aktif. Kita bisa menyingkirkannya dengan sangat cepat 
di kecepatan yang kita miliki sekarang. Anda tidak perlu 
memaksanya. " 


Meskipun makhluk semacam ini mengerikan, ia harus bisa 
melarikan diri. 


Tan Yan berkata: "Kondisi fisik Oin Li tidak bagus, kita tidak 
bisa membuang waktu di sini. Dan kita sudah sampai, saya 
merasa tempat itu ada di bawah kaki, dasar laut." 


Apakah Anda masih harus melompat untuk menemukan 
jalan keluar di air laut seperti itu? Dan di laut, mungkin ada 
monster yang tak terhitung jumlahnya ... 


Ketika mereka pertama kali datang ke dunia lain, mereka 
kehilangan perlindungan atmosfer, tetapi mereka dilindungi 
oleh Tan Yan, dan mereka hanya memikirkan tentang 
kebangkitan kekuatan, dan tidak merasakan betapa 
buruknya akhir dunia ini. Namun kali ini, menghadapi 
situasi Kota B yang tragis, rekannya terjangkit penyakit, dan 
melihat monster prasejarah seperti itu lagi, Liang Xian 
benar-benar mengerti arti dari kata akhir. 


Ini bukan perjalanan yang mengasyikkan dan mendebarkan 
ke dunia lain, Ini adalah perjalanan putus asa yang 
membawa tanggung jawab besar setiap saat, 
mempertaruhkan nyawa mereka. 


Setiap saat, ini adalah dunia yang penuh dengan kematian, 
tidak pernah tahu di mana bahaya mengintai, kekuatan 
surga dan bumi yang menakutkan. 


Apakah Anda ingin menaklukkan alam semesta dengan 
sedikit kekuatan kesadaran manusia? 


Itu konyol. 


Liang Xian melihat ke air. Pintu keluar mereka ada di sana. 
Teman-teman di sekitarnya sakit dan lelah. Ada seekor 
binatang prasejarah di depannya, menjaga seperti BOSS 
yang tertutup. Kemampuan melompat, penglihatan yang 
baik, dan kemampuan untuk mendorong What apakah 
penggunaan kesadaran kayak berjalan dengan kecepatan 
10 km/jam? 


Dia mengambil senjatanya dan dengan tegas berkata: "Saya 
akan memegangnya, dan Anda akan membawa semua 
orang untuk menemukan jalan keluar." 


Setidaknya satu momen bisa ditunda. 


Liang Xian mengumpulkan keberanian dan memaksa dirinya 
untuk menghadapi Canglong, tetapi ditekan oleh Tan Yan 
lagi. 


Beri aku pistolnya. Tangan Tan Yan sangat panas, tapi 
Suaranya mantap. 


Ini adalah AWM, senapan sniper berkinerja terbaik secara 
keseluruhan di dunia, dengan jangkauan efektif maksimum 
lebih dari 1.100 meter, dan dapat menembus 5 boneka yang 
mengenakan pelindung tubuh. Kekuatannya besar, tetapi 
panjangnya 20 kaki. Di depan mosasaurus yang beratnya 
lebih dari 30 ton, kerusakan yang dapat ditimbulkannya 
kemungkinan besar hanya ditusuk oleh jarum suntik oleh 
seseorang. 


"Ini mungkin tidak berhasil," kata Liang Xian. 


"Tidak apa-apa." Tan Yan mengangkat senjatanya, dengan 
mantap mengarahkannya ke mulut Canglong yang terbuka 
lebar, dan berkata dengan tenang, "Bukankah kamu 
mengatakan itu, kesadaran memutuskan segalanya." 


Jika kemauan saya cukup kuat dan kesadaran saya cukup 
jernih, maka dengan tembakan ini, saya bisa membuka 
tubuh mosasaron. Katanya sambil menarik pelatuknya 
dengan mudah seperti latihan menembak, dan peluru kecil 
itu langsung ditembakkan ke dalam mosasa. mulut naga. 


Dari segi jangkauan AWM sudah cukup untuk menembak ke 
dalam tubuh Mosasaur. 


Tan Yan meletakkan senjatanya, memegang Ah San dan Oin 
Li di satu tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, 
"Pegang dengan mantap." 


Segera setelah kata-katanya jatuh, perut mosasaurus besar 
itu meledak tiba-tiba, dan ledakan besar terdengar di 
seberang lautan. Kekuatan tumbukan bahkan membuat 
rakit yang dilindungi oleh penutup pelindung bergoyang tak 
berdaya di laut seperti rumput bebek. 


Sepotong besar daging Canglong menghantam keras 
penutup pelindung, dan keringat dingin di dahi Tan Yan 
terus menetes, dan dia tampak gemetar, mencoba yang 
terbaik untuk menopang rakit. 


Guncangan melanda satu per satu. Dia tidak hanya harus 
mengontrol kayak agar tidak tenggelam, tetapi juga untuk 
mencegah dirinya terlempar terlalu jauh. Demam yang 
tinggi membuat Tan Yan bingung. Jika dia berada di dunia 
lain, dia akan membiarkannya pingsan lama. 


Bagaimanapun, setelah pingsan dan bangun setelah 
beberapa saat, dia akan jauh lebih baik. Dia dulu bertahan 


dengan cara ini. 


Tapi sekarang tidak berhasil, masih ada orang di sekitarnya 
yang perlu dijaga. Kalaupun merasa risih, ia harus 
mengertakkan gigi. 


Setetes darah menetes dari hidung Tan Yan dan mendarat di 
rakit, ia masih memegangi dua orang di tangannya, bahkan 
tidak membantu dirinya untuk mengeringkan noda darah. 


Melihatnya, Liang Xian mengerti untuk pertama kalinya apa 
artinya sakit hati. 


Dia tidak bisa melakukan apapun, kenapa dia tidak bisa 
melakukan apapun? Apa kemampuan yang dia kuasai? Dia 
telah mempelajari begitu banyak teori, dan apa gunanya 
menganalisis begitu banyak prinsip kemampuan? A San 
tidak sebagus satu! 


Bagaimana jika dia tahu struktur dari virus wabah! 


Eh ... Tunggu, Liang Xian melihat tangannya Sekarang dia 
mengerti prinsip dan strukturnya, bisakah dia 
menguraikan virus ini dari dalam? 


Bagaimanapun, bukankah semua zat ini terdiri dari partikel 
mikroskopis seperti atom, neutron, proton, dan elektron? 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Fullmetal 
Alchemist: Sangat bagus, Anda sudah menjadi alkemis yang 
berkualifikasi. 


Liang Xian: Izinkan saya memberi tahu Anda, siapa yang 
berani mengatakan bahwa membaca itu tidak berguna, 
pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan dalam arti 
literal fisika klasik, apakah Anda mengerti??!!! 


Saya mengubah tinggi badan saya, kemudian 
mengubahnya menjadi Tan Yan 180, Liang Xian 185, 
keduanya tinggi 185, Qin Li 190~~~ 


28 


Bab 29 Kesadaran 


Bab 29 Kesadaran (5) 


Kematian Hitam adalah penyakit infeksi yang ganas yang 
ditularkan oleh Yersinia pestis melalui kutu tikus. Terdiri dari 
antigen FI kapsul, antigen V / W virulensi, toksin tikus, 
endotoksin, dan komponen bakterisidal. Setelah menyerang 
kulit, tergantung pada kapsul dan Sel fagositik antigen V / M 
menelan dan berkembang biak. Keduanya pada dasarnya 
adalah protein, yang dapat dipecah menjadi unit paling 
dasar dari asam amino. Selama mereka dipecah menjadi 
asam amino yang tidak berbahaya, Yersinia pestis 
kehilangan kemampuan fagositiknya dan dengan demikian 
kehilangan aktivitasnya. 


Selama mereka tidak terus berkembang biak, dengan fisik 
Tan Yan dan Qin Li, mereka pasti bisa pulih. 


Namun, perlu dicatat bahwa terdapat juga berbagai jenis 
protein dalam tubuh manusia, dan protein tersebut tidak 
dapat dihancurkan bersama dengan Yersinia pestis, jika 
tidak tubuh akan terluka. Namun, ada banyak bakteri 
Yersinia pestis yang berkembang biak di tubuh Tan Yan dan 
lainnya. Jumlah ini cukup besar. Apakah benar-benar dapat 
dibedakan dan dimusnahkan hanya dengan satu pikiran? 


Liang Xian sedang menabuh drum di dalam hatinya, dan dia 
sangat meragukan apakah kekuatannya dapat sepenuhnya 
menguraikan basil Yersinia. 


Tapi tidak ada waktu, Melihat mimisan Tan Yan yang 
menetes di rakit, Liang Xian tahu bahwa dia harus berhasil 
Kali ini. 


Dia menenangkan diri, mengingat kemunculan Yersinia 
pestis di bawah mikroskop dan strukturnya di otaknya, dan 
meletakkan tangannya dengan lembut di atas Tan Yan. 


Padahal, menurut teori Liang Xian, selama bisa diamati, 
tidak jadi soal apakah ada kontak fisik. Tetapi Liang Xian 
merasa bahwa kontak semacam ini dapat mendorong 
pengamatan kesadaran, misalnya ketika Ah San 
menggunakan kekuatan, dia juga perlu menjangkau ke 
dalam air. 


Liang Xian memejamkan mata, membayangkan struktur 
tubuh manusia, dan membayangkan bagian mana dari 
tubuh Tan Yan yang sedang berkembang biak dan 
dimusnahkan oleh Yersinia pestis saat ini. la ingin 
menemukan bakteri ini dan membusuk semuanya, tanpa 
meninggalkan satu pun! 


Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi 
sangat kecil. Dia sepertinya telah memasuki tubuh Tan Yan 
dan "melihat" sel-sel kekebalan Tan Yan berjuang keras 
kepala melawan Yersinia pestis. Namun, kesuburan Yersinia 
pestis terlalu kuat, dan Tan Yan tidak memiliki sel T memori 
yang efektif dalam tubuhnya, dan tidak ada antibodi di 
tubuhnya. 


Membusuk, membusuk, dan membusuk semuanya! Liang 
Xian terus mengingat langkah-langkah dekomposisi protein 
Didorong oleh kesadarannya yang kuat, Liang Xianzhen 
"melihat" bahwa Yersinia pestis secara bertahap dan 
sempurna terhidrolisis menjadi asam amino dengan 
kekuatannya sendiri. 


Satu atau dua... sepuluh ribu dua puluh ribu ... tidak cukup, 
tidak cukup, semua harus dipecah, dan tidak ada yang bisa 
disimpan. 


Liang Xian menyadari bahwa ketika dia berpikir seperti ini, 
kesadarannya berkembang tanpa batas, dan dia mulai 
mencari Yersinia pestis di tubuh Tan Yan dengan sengaja, 
dan dia tidak pernah melepaskan sebagian kecilnya. Selama 
Yersinia pestis "diamati" olehnya, ia dapat langsung 
membusuk. 


Kecepatan transmisi kesadaran mendekati kecepatan 
cahaya Di bawah kecepatan 300.000 m / s, hampir seketika, 
kesadaran Liang Xian mencari lingkaran yang tak terhitung 
jumlahnya di tubuh Tan Yan. 


Semua Yersinia pestis pada saat itu membusuk menjadi 
asam amino, yang secara otomatis diserap dan digunakan 
oleh sistem tubuh. 


Kesadarannya yang gelisah berputar-putar di tubuh Tan Yan 
beberapa kali lagi, dan dia bahkan mengamati jaringan 
subkutan, dan kemudian dia menarik kesadarannya setelah 
memastikan bahwa tidak ada lagi Yersinia pestis. 


Begitu dia menarik kesadarannya, Liang Xian merasakan 
sakit kepala yang luar biasa. Untungnya, dia pernah 
memiliki pengalaman seperti itu, secara paksa menahan 
rasa sakit, memaksa jiwanya untuk memuluskan 
kesadarannya yang kacau, dan jatuh pucat di atas rakit. 


Di sisi lain, untuk beberapa saat Tan Yan merasa lega, 
kepalanya tidak lagi pusing, badannya tidak lagi terbakar, 
dan gejala pendarahan kulit dan selaput lendir akibat 
wabah septik juga hilang. Meski masih sedikit lemah, ia 
pada dasarnya telah pulih. 


Kesadaran Liang Xian mengalami pergumulan putus asa 
dengan basil Yersinia yang tak terhitung jumlahnya di tubuh 
Tan Yan, tetapi bagi Tan Yan, itu hanya masalah sesaat. Dia 


hanya merasakan Liang Xian menyentuh dirinya sendiri, dan 
tubuhnya pulih. 


Tan Yan telah memiliki kesaktian selama bertahun-tahun. Ia 
selalu berpikir bahwa hal itu hanya dapat membuat orang 
lebih kuat, lebih cepat, dan memiliki lebih banyak cara 
untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi ia tidak 
menyangka bahwa kekuatan supernatural dapat 
menunjukkan begitu banyak kemungkinan kepada orang 
lain. . 


Kesadaran sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda dari 
orang ke orang, pengalaman, pengetahuan, dan minat 
setiap orang memiliki bentuk kekuatan yang berbeda. 


Tuan Liang Xian berkata bahwa mereka menyeret dirinya ke 
bawah, tetapi jika dia adalah satu-satunya, dia mungkin 
tidak tahu berapa lama dia akan mengapung di laut saat ini. 
Jika Anda beruntung, Anda akan dapat mengatasi Black 
Death. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin tidak tahu 
akan jatuh ke ikan mana. 


Bongkahan besar Canglong masih berjatuhan, dan ombak 
masih bergolak, tapi ini bukan lagi masalah bagi Tan Yan. 
Dia dengan mudah mengontrol tutup pelindung dan 
mencoba menjaga rakit tetap stabil agar mereka bertiga 
berbaring lebih nyaman. 


Ketahanan Liang Xian lebih baik dari yang dibayangkan Tan 
Yan, ia hanya berbaring sebentar lalu duduk kembali, 
meletakkan tangannya di atas Oin Li. 


Setelah beberapa saat, napas Oin Li menjadi lancar, dan 
suhunya kembali normal. Ketahanan Oin Li luar biasa, Tan 
Yan masih merasa lemah secara fisik, tetapi Liang Xian 
membuka matanya dengan penuh semangat setelah 
menyentuh Oin Li selama beberapa detik. Jelas sekali 


kesadaran Tan Yan pulih lebih cepat, tapi secara fisik .... 
apakah benar-benar kalah dengan kaum muda? 


Qin Li energik, tetapi Liang Xian benar-benar lumpuh. Ketika 
dia jatuh, dia berlari ke arah Tan Yan dan bertaruh bahwa 
Tan Yan yang baik hati tidak akan mengabaikannya. 


Benar saja, Tan Yan dengan lembut menopang kepala Liang 
Xian dengan tangannya, berlutut dan duduk, 
membiarkannya beristirahat di pangkuannya. 


Selama sakit kepala, Liang Xian tahu bahwa dia menikmati 
perawatan bantal lutut Tan Yan, dan dia tahu bahwa 
hidungnya meluap ketika dia bingung, dan menggosok 
wajahnya di paha Tan Yan dengan memuaskan. 


Tan Yan tidak bisa menahan senyum, tindakan ini masih 
anak-anak. 


Ah San merasa lebih baik saat ini. Dia bangkit dari kayak. 
Itu Liang Xian, orang yang sehat dan tiga orang cacat. 
Sekarang mereka berdiri terbalik. Ketiganya memulihkan 
darah, tetapi Liang Xian sudah setengah cacat. Sebutkan 
sekarang . 


Meskipun dia tidak bisa bergerak, Ah San telah "mengamati" 
semua yang terjadi barusan. Dia melihat mayat Mosasaurus 
yang mengapung di laut, dan tidak bisa menahan diri untuk 
tidak berkata, "Oh, apa yang terjadi di dunia ini, bahkan 
Mosasaurus yang punah. "Apakah kalian semua masih 
hidup?" 


Kematian Hitam yang punah dan makhluk punah yang telah 
menghilang lebih dari 100 juta tahun yang lalu semuanya 
muncul di depan mata kita Dunia ini mungkin tidak 
sesederhana pemanasan global dan pencairan gletser. 


Siapa yang tahu. Liang Xian memejamkan mata dan 
menjawab, Dia tidak bisa memikirkannya sekarang, yang 
mana lebih mahal daripada di dunia nyata. 


Tetapi gejalanya jauh lebih kecil dari gejala sebelumnya, 
alasan utamanya adalah toleransi meningkat setelah 
mengalami perasaan tidak sadar, padahal tingkat 
ketidaknyamanannya sama. 


Tentunya sangat sulit untuk menemukan survivor di dunia 
ini, Kalaupun masih ada orang yang masih hidup, mereka 
hanya bisa bertahan di dataran tinggi yang terlalu jauh. 


Mereka mengambil banyak foto dan video, dan Ah San 
bahkan berkelana ke dalam air dan mengambil kembali 
sepotong daging Mosasaur untuk diuji. Mereka tidak 
membawa banyak instrumen dan hanya dapat melakukan 
beberapa tes sederhana. 


"Ini Mossaurus. Ini bukan film, tapi aku benar-benar bertemu 
Mossaurus di laut. Sayang sekali aku tidak bisa membawa 
daging dan darah ini kembali bersamaku," kata Ah San 
dengan penyesalan. 


Akan lebih bagus jika kita bisa mengemudi dengan mobil 
lapis baja. Qin Li juga berkata, dengan ransel mereka 
sendiri, mereka membawa terlalu sedikit barang. 


Mengenai masalah peralatan, sebelum "kekosongan" 
muncul, tim peneliti juga berdiskusi hangat, apakah akan 
membiarkan mereka naik transportasi dan membawa 
perbekalan sebanyak mungkin, atau sekadar membawa tas 
ransel berisi barang-barang penting. Secara umum, tentu 
saja, semakin baik peralatannya, semakin aman. 


Ketika menteri memasuki akhir jaman, jika ia tidak 
mengendarai kendaraan listrik kecil yang bisa melompat 


kapan saja, melainkan mengendarai kendaraan lapis baja, 
diperkirakan orang akan jatuh ke lahar bersama dengan 
kendaraan tersebut. Dunia berbeda. Terkadang material 
adalah perlindungan, terkadang tidak praktis. 


Misalnya, kali ini, untungnya, mereka tidak masuk, jika tidak 
mereka mungkin harus tenggelam ke bawah dengan 
kendaraan lapis baja. 


Jaraknya terlalu jauh untuk menemukan penyintas lokal. 
Tidak realistis untuk menemukan penyintas lokal. Kami 
telah mengumpulkan informasi air dan atmosfer, mengambil 
banyak foto dan video, dan memperoleh beberapa data dari 
Mossaurus. Pintu keluarnya tepat di depan kita. Kita sakit 
dan sakit. "Asan menganalisis," Sepertinya tidak perlu 
tinggal di sini sekarang. " 


Oin Li membuka mulutnya dan menutupnya lagi. Setiap 
orang mendapat hadiah kali ini, tetapi dia bahkan tidak 
menyentuh sisi kekuatannya. Tapi situasinya saat ini benar- 
benar tidak cocok untuk tinggal di sini.Meskipun Liang Xian 
awalnya membantunya untuk menguraikan basil Yersinia di 
tubuhnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan 
benar-benar dimusnahkan. Bahkan Tan Yan terinfeksi, dan 
energi Liang Xian habis, dan tidak mungkin membantu 
semua orang membersihkannya lagi. Mereka tampak santai, 
tetapi kenyataannya mereka berada di ujung perjuangan 
mereka dan perlu kembali ke dunia nyata sesegera mungkin 
untuk memperbaiki. 


Apakah pintu keluarnya ada di dalam air atau di bawah 
laut? Tanya Ah San. 


"Seharusnya itu dasar laut," Tan Yan menunjuk ke air. "Saya 
merasa pintu keluarnya sekitar dua kilometer dari kita." 


Jarak 2.000 meter bisa ditempuh dengan berjalan kaki di 
darat, yang tidak jauh sama sekali, namun begitu jarak ini 
menjadi kedalaman air, cukup menakutkan. 


Mosasagas bisa muncul di sini, tidak akan dangkal jika 
dipikir-pikir. Liang Xianqiang tersenyum masam, Tapi pada 
kedalaman dua kilometer, tekanannya cukup besar. Dengan 
ribuan ton tekanan di tubuh kita , bisakah kita menyelinap 
masuk? " 


"Saya tidak punya masalah," Asandao, "ketinggian di sini 
mirip dengan Kota B, dan kedalamannya harus sama." 


Apakah kamu menyelam begitu dalam sebelumnya? Oin Li 
bertanya dengan tidak percaya. 


"Aku belum menghitungnya sendiri, tapi aku bisa 
merasakannya sangat dalam, lagipula, aku sudah lama 
berenang." Asandao, "tapi sepertinya aku tidak merasakan 
tekanan di dalam air. Aku senyaman seperti Saya di darat. 
Seharusnya berubah seperti ikan di tubuh saya. 
Berhubungan. " 


Masalahnya sekarang adalah jika Asan bisa menyelam ke 
dasar laut, Tan Yan seharusnya tidak punya masalah, tapi 
apa yang harus dilakukan Oin Li dan Liang Xian? 


Tan Yan selalu sendirian, saat sendirian, dia bisa pergi 
kemana saja, tapi dia tidak yakin bisa membawa dua orang 
lagi ke dasar laut yang dalam. 


"Kami memiliki pakaian selam di ransel kami," kata Liang 
Xian. "Oksigen seharusnya tidak menjadi masalah besar. 
Saya dapat mengubah air di sekitar hidung dan mulut saya 
menjadi hidrogen dan oksigen saat menyelam, tetapi 
pakaian selam khusus ini hanya dapat menyelam hingga 


beberapa ratus meter. Tidak peduli seberapa dalam, itu 
tidak akan berhasil. " 


Tidak mungkin baginya untuk mengubah semua molekul air 
menjadi gas, dan Liang Xian tidak dapat melakukannya saat 
dia kelelahan. 


Saya akan coba, dua orang harusnya baik-baik saja. Tan Yan 
berkata, Mungkinkah membuat tutup pelindungnya sedikit 
lebih rata, tekanannya bisa lebih rendah? Anda baru saja 
membicarakan rumus tekanan P = F / S beberapa hari yang 
lalu, semakin luas permukaannya Semakin tinggi 
tekanannya, semakin rendah tekanannya. " 


Asan Oinli: "..." 


Rumusnya benar, tetapi apa yang terjadi beberapa hari 
yang lalu? Formula tekanannya dari SMP. Dan ternyata 
salah, tekanan air tidak dihitung seperti itu. 


"Tidak," Liang Xian menjelaskan dengan keras, "tekanan 
internal cairan tidak ada hubungannya dengan luas gaya. 
Bentuk tubuh Anda dapat mengurangi hambatan air. 
Umumnya, makhluk laut dalam mengandalkan tekanan 
internal untuk menahan air. tekanan. Cobalah. " 


Dia sedang berpikir tentang bagaimana merancang penutup 
pelindung ini, dan Qin Li tiba-tiba berkata: "Saya merasa 
seperti saya ..." 


Seperti apa kelihatannya? Tanya Liang Xian. 


Qin Li berkata dengan sedikit keyakinan: "Saya rasa saya 
bisa menahannya. Meskipun saya tidak bisa bernapas lega 
di dalam air seperti Asisten Profesor Chai, selama kita tidak 
terluka oleh tekanan air yang besar, kita bisa tenggelam 
secara otomatis." 


Kamu boleh mencobanya. Liang Xian memikirkannya dan 
berkata, Kamu menyelam sesuai dengan ide-idemu sendiri, 
dan tolong bantu Asisten Chai untuk mengawasinya. Jika 
sesuatu terjadi, kamu bisa membawanya kapan saja. 


Qin Li mengenakan pakaian selamnya dan melompat ke air 
dengan sedikit cemas. Orang biasa sebenarnya tidak akan 
tenggelam segera setelah melompat ke air karena daya 
apung, tetapi Qin Li "terjun" ke dalam air seperti batu, dan 
tenggelam begitu dia masuk ke dalam air. 


Asan mengikutinya dari dekat, meninggalkan Liang Xian 
dan Tan Yan menunggu di rakit. 


Kira-kira sepuluh menit kemudian, Ah San menarik seberkas 
benda-benda itu ke atas, dan dia menjulurkan kepalanya 
keluar dari air dengan susah payah dan berkata, "Kekuatan 
macam apa yang kamu miliki, itu seperti cangkang kura- 
kura." 


Qin Li dikelilingi oleh cangkang hitam yang terbuat dari 
bahan yang tidak diketahui, seperti kura-kura seperti yang 
dikatakan Ah San. Liang Xian mengulurkan tangannya dan 
menyentuhnya, cangkang ini terasa sangat kuat saat 
disentuh. 


"Hal semacam ini mulai muncul padanya sekitar 100 meter 
di bawah air," Asandao, "dan kedalamannya meningkat, 
cangkangnya lebih tebal dan lebih tebal, dan kecepatan 
tenggelamnya semakin cepat dan cepat." 


Tan Yan mengulurkan tangannya dan mengupas 
cangkangnya, memperlihatkan wajah Qin Li. 


Oin Li tersenyum jujur pada semua orang, dan sepertinya 
tidak ada yang serius tentang itu. 


"Saya pikir saya bisa membawa seseorang bersamaku." Qin 
Li memikirkannya, "Saya merasa baju besi ini bisa dibuat 
lebih besar, tapi akan sedikit menekan. Saya harus 
menahan orang itu." 


Liang Xian: "..." 
Dia satu-satunya yang perlu dibawa ke sini, mengapa dia 


selalu dipegang oleh orang lain, dan juga dipegang oleh Qin 
Li?! 


29 


Bab 30 Ping County 


Bab 30: Ping County (1) 


Terlepas dari keengganannya, Liang Xian dipeluk oleh Qin Li 
dan melompat ke air bersama. 


Tan Yan dan Ah San, yang telah menjadi ikan, mengikuti 
mereka, begitu Qin Li tidak bisa bertahan, keduanya akan 
segera saling membantu. 


Namun, cangkang Qin Li lebih elastis dari yang diharapkan. 
Sangat kuat ketika di atas air, tetapi setelah masuk ke 
dalam air, menjadi sangat lembut dan tebal. Ini berubah 
bentuk sedikit di bawah tekanan air, tetapi tidak 
mempengaruhi orang-orang di dalam cangkang sama sekali. 


Liang Xian berjuang untuk mengulurkan tangannya dan 
memeras cangkangnya di luar, dan menemukan bahwa Qin 
Li tidak hanya membuka satu lapisan pertahanan, tetapi 
dua lapisan. Lapisan pertama sangat kuat, melindungi dua 
orang dengan kuat, tetapi lapisan luarnya sangat lembut. 
Terlebih lagi terdapat celah diantara kedua lapisan tersebut, 
meskipun lapisan terluarnya terjepit tidak akan menyentuh 
lapisan dalam, strukturnya sangat menarik. 


Qin Li, yang memeluknya, menutup matanya dengan erat, 
tampaknya menderita kesakitan yang luar biasa. Liang Xian 
pernah mengalaminya, ini bukan sakit fisik, tapi dalam 
pikirannya. 


Ini juga pertama kalinya Qin Li menggunakan kesadaran, di 
bawah tekanan yang begitu berat, dia bisa bertahan sampai 
sekarang. 


Faktanya, mereka lebih baik dari dia dan Ah San Meskipun 
asisten Liang Xian dan Chai dengan cepat menemukan cara 
untuk menggunakan kekuatan mereka, mereka tidak bisa 
bertahan. Qin Li bertubuh tinggi, berkarakter kuat, dan 
memikul tanggung jawab untuk melindungi Liang Xian. Ini 
adalah pertama kalinya dia bisa mencapai level ini. Tekad ini 
sangat sepadan dengan kemampuannya. 


Tetapi dalam hal ketahanan, Tan Yan, yang dapat melindungi 
mereka bertiga ketika mereka sakit, dan membunuh raksasa 
prasejarah dengan satu tembakan, adalah Tan Yan terkuat, 
yang membawa rakit di laut lepas saat dia terluka. bawah 
sadar. 


Kekuatannya tidak hanya tercermin dari aktivitas otaknya, 
tetapi juga karena kemauannya yang lebih kuat dari baja. 


Orang ini sangat layak dihormati. 


Dalam pikiran kacau Liang Xian, mereka dengan cepat 
mencapai dasar laut. Ketika Qin Li hampir tidak bisa 
memegangnya, Tan Yan memasang penutup pelindung 
untuk mereka tepat waktu, dan membungkus Ah San di 
dalamnya. 


Liang Xian berguling dari lengan Qin Li, dan melihat Qin Li 
dan Asan terbaring di tutup pelindung dengan darah di 
wajah mereka, dengan rasa sakit di wajah mereka dan tidak 
dapat membuka mata mereka. 


Meski San mengatakan tidak bisa merasakan tekanan di air, 
seperti ikan, tidak semua ikan bisa hidup di laut dalam. 
Selain itu, dia telah menghabiskan kekuatannya 
sebelumnya, dan sekarang dia hanya bertahan. 


Dengan kedalaman air 2.000 meter dan tekanan air yang 
mengerikan, baik Qin Li maupun Asan mencapai batasnya. 


Sebaliknya, Liang Xian tampak lebih baik karena dia telah 
dilindungi, Dia mendongak dan melihat Tan Yan dengan 
hormat menopang tutup pelindung dengan tangannya, 
tampaknya berjuang untuk bertahan. 


Untungnya, mereka sudah sampai di tempat tujuan, dan Tan 
Yan membawa mereka bertiga ke darat di bawah laut. 


Ada kerikil di mana-mana di sini, dan saya tidak tahu di 
mana sebelumnya. Liang Xian mengingat peta di sekitar 
Kota B, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. 


Jika perhitungannya benar, lokasi geografis ini sepertinya ... 


Terakhir kali Liang Xian digendong oleh Tan Yan kembali ke 
dunia nyata, dia sudah mengigau dan tidak memiliki 
kemampuan untuk membedakan arah sama sekali, jadi dia 
hanya ingat setengah dari perjalanannya. Kali ini, ia 
mengingat jalannya dengan hati-hati.Meski laut berbeda 
dengan daratan, perkiraan lokasinya tidak bisa salah. 


Ini Ping County. 


Dikatakan bahwa setiap kali Tan Yan kembali ke dunia nyata, 
dia akan muncul di depan sebuah batu nisan yang tidak 
disebutkan namanya di Pemakaman Pingxian. Apakah ini ... 


Liang Xian dengan hati-hati mengamati batu-batu di tanah 
dan menemukan bahwa semua batu itu dari bahan yang 
sama, dan beberapa kerikil memiliki tulisan yang tidak jelas 
di atasnya. 


Dasar laut sangat gelap, tapi selama Liang Xian mau, dia 
bisa melihatnya. Mencoba memusatkan kesadarannya yang 
lepas, Liang Xian akhirnya melihat kata "Ibu" di atas 
sebongkah kerikil yang lebih besar. 


Tidak diragukan lagi, ini adalah Pemakaman Pingxian. 


Ngomong-ngomong, terakhir kali mereka pertama kali 
bergerak maju adalah Pingxian, dan Liang Xian sedikit 
memperhatikan saat itu. 


Lagi pula, ketika Tan Yan melewati Pingxian selama 
pelatihan militer, dia menolak masuk ke pusat kota untuk 
membeli barang-barang Liang Xian sangat bingung pada 
saat itu. Saya berencana untuk menyelidiki dengan hati-hati 
setelah pelatihan militer, tetapi tiba-tiba menemukan 
sesuatu di dunia yang berbeda selama pelatihan militer. 
Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran saya, 
dan masalah sepele ini dikesampingkan. 


Apakah itu Pingxian? Tempat ini sepertinya sangat istimewa 


Ketika Liang Xianzheng sedang bermeditasi, Tan Yan telah 
menemukan titik perlintasan. Dia membuka kancing 
penutup pelindung dan memegang tangan mereka bertiga. 


Anehnya, Liang Xian tidak merasakan tekanan air di lokasi 
ini. Sepertinya ketika kaki Tan Yan menginjak posisi ini, 
mereka sudah berada di ruang lain. 


Kali ini Liang Xian melihat kakinya berangsur-angsur hancur 
dan menghilang dengan matanya sendiri, sebenarnya 
proses ini sangat cepat dan sulit dideteksi dengan mata 
telanjang. Namun, kemampuan Liang Xian hanyalah untuk 
mendekonstruksi materi, dan dia dapat dengan jelas melihat 
bahwa dia sedang dipecah menjadi partikel terkecil. 


Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia telah dibentuk 
kembali. Di bawah langit biru dan awan putih, udara pagi 
yang segar mengalir ke paru-parunya. Liang Xian mau tidak 


mau bersandar pada bahunya di sampingnya, dan rasanya 
seperti kembali ke dunia nyata. dunia. Hebat. 


Kami kembali. Tan Yan berbisik kepada anggota tim peneliti 
yang menunggu di depannya. 


Kali ini dia juga bekerja sangat keras, setelah mengatakan 
ini, dia pingsan karena mengandalkan Liang Xian. 


Qiao Zhixue dan yang lainnya buru-buru membawa mereka 
ke ambulans. Setelah pemeriksaan, dokter berkata: "Qin Li 
dan Tan Yan lemah karena penyakit serius, Liang Xian dan 
Chai San baik-baik saja, jadi mereka seharusnya tertidur." 


Di sisi lain, Qiao Zhixue berkata: "Aktivitas otak lebih 
rendah dari biasanya. Jika turun, mungkin menjadi orang 
yang vegetatif. Tetapi tampaknya mereka mulai pulih. Saya 
sarankan untuk tidak minum obat untuk saat ini. Anda bisa 
mengamatinya dulu. " 


Setiap kali "kosong" muncul, Menteri Yu, yang bersikeras 
menunggu kembalinya tentara, tidak peduli seberapa 
sibuknya dia, mengangguk dan setuju dengan rencana 
perawatan Qiao Zhixue. 


Tapi kali ini, kecepatan pemulihan mereka tidak secepat 
terakhir kali. Sebelumnya mereka setengah cacat, tetapi 
mereka dapat menyembuhkan diri sendiri dengan 
kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi 
sekarang beberapa orang telah koma. 


Melihat waktu sudah mendekati jam sembilan malam, Liang 
Xian dan ketiganya tidak banyak berubah, namun Tan Yan 
perlahan membuka matanya. 


Jam berapa sekarang? Tanya Tan Yan sambil duduk tegak. 


Jam 21, jawab Xu Mingyu, melihat ke arloji. 
Tidak apa-apa. Tan Yan menghela nafas lega. 


Dia mengangkat nafasnya untuk menopang tubuhnya dan 
duduk, mengangkat bantalnya, bersandar di tempat tidur, 
dan berkata, "Aku akan menyipitkan mata lagi, jika aku 
menunggu yang 'kosong' muncul, maka segera bangunkan 
aku." 


Tan Yan bukanlah manusia super sejati, ia hanyalah orang 
biasa yang secara tidak sengaja telah terbangun 
kesadarannya. Setelah ia sakit, ia akan menjadi lemah dan 
sakit serta kesakitan. Orang normal akan lemas beberapa 
hari setelah sembuh dari pilek. Tan Yan terjangkit wabah 
yang begitu parah dan masih menunjukkan gejala wabah 
septik. Bagaimana bisa sembuh sekaligus, nyatanya, pada 
akhirnya, dia sudah terlanjur di akhir pertempuran. 


Kelemahan tubuhnya dan rasa sakit di otaknya 
membuatnya hampir gila, tapi Tan Yan tidak bisa 
menunjukkannya sama sekali. 


Liang Xian dan yang lainnya juga bekerja sangat keras, dan 
semua orang bersikeras untuk itu. Dalam hati mereka, Tan 
Yan hampir mahakuasa, selama Tan Yan masih ada, mereka 
bisa bertahan tidak peduli betapa sulitnya. Tapi bagaimana 
jika Tan Yan jatuh? Dalam keadaan saat itu, tidak ada yang 
berani memikirkan kemungkinan ini. 


Semua orang berpura-pura menjadi sangat positif, tapi 
nyatanya ada tali di hati mereka. Begitu Tan Yan tidak bisa 
menahannya, tali itu akan segera putus. 


Untungnya, Tan Yan tidak jatuh, dan semua orang kembali 
ke dunia nyata dengan selamat. 


Melihat anggota tim peneliti menunggu dengan cemas di 
depan batu nisan, Tan Yan merasa sedikit lega dan 
membiarkannya pingsan. 


Dia perlu istirahat, tapi tidak butuh waktu lama, itu akan 
baik-baik saja dalam beberapa saat. Kali ini dia tidak harus 
pergi bekerja pada siang hari, jadi dia bisa tidur nyenyak. 


Tapi pada jam sembilan malam, dia jelas mengantuk, tapi 
dia masih membuka matanya. 


Melihat semangat Tan Yan yang kuat, Menteri YU memegang 
tangannya dan berbisik lembut: "Kamerad Tan Yan, jangan 
khawatir, kami akan membangunkanmu segera setelah 
terjadi sesuatu. Jangan tunggu, kamu masih punya teman." 


Mendengar kata-kata ini, Tan Yan menghela nafas lega dan 
tertidur lagi. 


Melihat penampilannya yang lemah, Menteri Yu hanya bisa 
diam-diam berharap bahwa "kosong" tidak akan muncul 
malam ini, dan mereka tidak bisa memaksa prajurit yang 
kelelahan itu. 


Xiao Qiao, melalui pengamatan akhir-akhir ini, menurutmu 
berapa banyak talenta plastik yang dimiliki siswa di 
kelompok kepentingan? Menteri Yu berjalan keluar dari 
ruang observasi dan bertanya. 


Mereka semua adalah talenta luar biasa yang dikembangkan 
oleh negara dengan sepenuh hati, dan masing-masing dari 
mereka dapat pergi ke medan perang kapan saja, jawab 
Qiao Zhixue. 


"Kalau begitu jangan menunggu, pilih saja beberapa orang 
untuk pergi bersama mereka lain kali." Menteri Yu berkata, 
"dan rahasia batu nisan juga harus dipecahkan. Tan Yan 


tidak bisa masuk setiap saat. Jika ini terus berlanjut. , 
manusia besi tidak bisa menahannya. " 


"Aku tahu, tapi ..." Tapi mereka tahu terlalu sedikit tentang 
"kekosongan", dan sekarang mereka benar-benar 
membutuhkan Tan Yan. 


Dalam kondisi Tan Yan saat ini, jika ada malam yang 
'kosong', apakah menurutmu dia bisa kembali? Tanya 
Menteri Yu. 


"Harus ... bisa ..." kata Xu Mingyu tidak yakin, 
"Bagaimanapun, dia telah berada di sini selama empat 
puluh tahun sendirian." 


Ya, setiap kali saya mengambil risiko tidak bisa melihat ke 
belakang. Menteri Yu menghela nafas panjang. 


Dia juga sangat ingin mengembangkan beberapa bakat luar 
biasa untuk berbagi tekanan dari Tan Yan, tetapi ini akan 
memakan waktu. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran 
tentang "kekosongan" akan selalu merasa bahwa Tan Yan 
memiliki pengalaman empat puluh tahun dan bahwa tidak 
ada yang salah di lain waktu. 


Dapat dilihat bahwa mereka berempat seperti ini sekarang, 
dan Menteri Yu akan tahu bahwa setelah yang berikutnya, 
Tan Yan tidak akan pernah memiliki yang lain. 


Bergabungnya pendatang baru tidak hanya tidak 
membantunya berbagi beban, tetapi malah membuat 
dirinya menjadi beban. 


Melihat tiga Liang Xian di ruang observasi, Menteri Yu 
menghela nafas, Kapan kamu akan sendirian? 


Tan Yan lahir November 1960, dan sekarang Oktober 2018. 
Tinggal dua tahun lagi sebelum pensiun. 


Ada perasaan di benak menteri bahwa batas waktu pensiun 
adalah tujuan yang ditetapkan oleh Tan Yan untuk dirinya 
sendiri. Orang sering memiliki pengalaman bahwa sebelum 
mencapai tujuan, mereka dapat mengatupkan gigi sesulit 
apa pun itu, tetapi begitu tujuan tercapai, keuletan ini akan 
hilang, dan kesulitan serta rintangan yang telah diatasi luar 
biasa jika ditinjau kembali. 


Menteri Yu khawatir masa pensiunnya adalah tali Tan Yan, 
dan begitu dia pensiun, talinya akan putus. 


Tetapi generasi berikutnya masih terlalu belum dewasa, dan 
menjadi seperti ini setelah hanya memasuki lubang satu 
kali, dan Tan Yan, nomor yang terluka, perlu berdiri. 


Tidak ada berita "kosong" sampai tengah malam, dan Qiao 
Zhixue dengan cepat memberi tahu Tan Yan yang koma 
tentang hal itu. 


Tan Yan, yang telah berjuang keras, mendengar berita itu 
dalam suasana yang kabur dan langsung pingsan sambil 
bersandar di bantal. 


Menteri Yu secara pribadi menurunkan Tan Yan dan 
memintanya untuk berbaring dan tidur lagi. 


"Semuanya, pergi dan istirahat juga," kata Menteri Yu, 
"kamu tidak tidur kemarin." 


Setelah menjalani perawatan, Oiao Zhixue dan yang lainnya 
juga kembali ke kamar terdekat untuk beristirahat. 


Menteri berjalan ke tempat tidur Liang Xian dan yang 
lainnya sendirian, Dia duduk dan ingin menyentuh wajah 


Liang Xian, tetapi pada saat dia menyentuhnya, tangannya 
ditarik lagi. 


Kamu tumbuh dengan cepat. Menteri Yu menutupi Liang 
Xian dengan selimut dan meninggalkan ruangan. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: 


PS: Beberapa pembaca bertanya kepada Qing apakah dia 
belajar mekanika kuantum dan kemudian datang untuk 
memamerkan keahliannya, dia belajar mao, mereka yang 
belajar psikologi belum berani memulai dengan psikologi. 
Semakin banyak Anda memahami, semakin sedikit Anda 
berani berbicara. Sebaliknya, itu adalah mekanika kuantum. 
Jika Anda kurang tahu, Anda akan berani mengarang sains 
palsu setelah membaca beberapa buku. Bagaimanapun, 
mekanika kuantum masih dieksplorasi. Semuanya masih 
dieksplorasi. adalah dugaan. Eksperimen juga eksperimen 
hipotetis., Segala sesuatu yang tidak diketahui berarti 
semuanya mungkin, Lazy Qing hanya mengarangnya begitu 
saja, hehehe ~~ 


30 


Bab 31 Ping County 


Bab 31: Ping County (2) 


Lagipula, Liang Xian sakit kepala, dia bangun jam tiga pagi, 
lebih awal dari yang lain. 


Di tengah malam, Liang Xian membuka matanya dan 
melihat empat orang terbaring berdampingan.Tan Yan 
berada paling jauh darinya, dan Oin Li serta A San terpisah 
di antara mereka. 


Liang Xian diam-diam merasa sedih, mencoba bangun, dan 
berjalan ke tempat tidur Tan Yan. 


Liang Xian yang terlihat dalam gelap tidak perlu 
menyalakan lampu sama sekali, dia bisa melihat dengan 
jelas Tan Yan mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak 
tidur nyenyak. 


Dia duduk di kursi di samping tempat tidur, menepuk alis 
Tan Yan dengan jarinya, dan merapikan cemberut. 


Itu sembuh, Tan Yan berkerut lagi, dan Liang Xian 
menekannya lagi. 


Dia terus meratakan alis Tan Yan seperti anak kecil, dan dia 
tidak pernah bosan. Tan Yan adalah orang yang sangat 
waspada, ketika sedang istirahat, bahkan suara jarum yang 
jatuh ke tanah pun bisa membangunkannya, tetapi dia 
sudah tidur hari ini. 


Saya tidak tahu apakah terlalu lelah atau secara naluriah 
untuk mempercayai Liang Xian, Liang Xian menghubungkan 


alasan itu dengan dirinya sendiri, Tan Yan harus 
mempercayainya. 


Setelah menekan beberapa kali dengan gigih, alis Tan Yan 
akhirnya tidak lagi mengerutkan kening, dan dia tampak 
tidur lebih nyenyak. Baru saat itulah Liang Xian menarik 
tangannya dengan memuaskan dan menundukkan 
kepalanya untuk mengamati Tan Yan dengan hati-hati. 


Orang ini, semakin banyak Anda menghubungi, semakin 
tertarik padanya, semakin Anda mengerti, semakin 
mengagumkan Anda. 


Liang Xian pernah mengkategorikan perasaannya sebagai 
efek jembatan gantung. Di dunia lain, Tan Yan menunjukkan 
kekuatan manusia super. Liang Xian secara naluriah 
mengandalkannya, sehingga memungkinkan untuk memiliki 
ilusi cinta. Tetapi setelah bergaul, dia menemukan bahwa 
dia tidak mahakuasa. Prestasi akademisnya tidak baik. Jika 
dia tidak memperhatikan kata-kata ketika menghafal kata- 
kata, dia akan tertidur tanpa sadar. Dia bahkan tidak tahu 
cara menggunakan ponselnya Sangat sulit untuk memeriksa 
informasi. 


Liang Xian yang jelas-jelas membenci orang bodoh, 
menganggap Tan Yan seperti itu sangat imut, karena 
betapapun sulitnya, Tan Yan tidak pernah berpikir untuk 
menyerah. Ia telah berusaha keras untuk mengikuti jejak 
semua orang. Penampilannya yang rajin membuat Liang 
Xian ingin menjaga kikuk ini. 


Kali ini, Liang Xian juga mengetahui bahwa Tan Yan tidak 
mahakuasa, ia akan digulingkan oleh penyakit, dan akan 
jatuh koma karena kelelahan kesadaran. Berpikir bahwa dia 
mungkin mati, jantung Liang Xian berdebar-debar. 


Untungnya, mereka kembali. Dunia masih damai. Tan Yan 
tidak kehilangan nyawanya karena mereka bertiga. 


Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada tiga hambatan, Tan 
Yan akan kembali sejak lama. Liang Xian yakin bahwa 
penyakitnya tidak akan menggulingkan Tan Yan. Mungkin 
sulit untuk menderita, tapi tidak apa-apa baginya untuk 
bertahan hidup kembali ke dunia nyata, tapi sayang sekali 
Tan Yan masih harus melindungi mereka saat itu. . 


Dia tidak cukup kuat untuk membantu Tan Yan berbagi 
tekanan. 


Liang Xian mengepalkan tinjunya dan melepaskannya lagi. 
Tinjunya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki 
kualifikasi untuk berdiri di samping Tan Yan, jadi dia hanya 
bisa dilindungi oleh Qin Li. 


Akar kekuatan supernatural adalah kesadaran. Kesadaran 
adalah persepsi otak manusia atas penampilan internal dan 
eksternal otak. Kesadaran terkait erat dengan pengalaman 
dan ruang lingkup pengetahuan seseorang, dan dapat 
diperkuat melalui latihan. 


Dia menatap wajah Tan Yan dan perlahan mendekatinya, 
ketika dia hampir mencium bibir Tan Yan, Liang Xian 
berhenti. 


Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengakui 
cintanya, jadi dia hanya bisa berciuman secara diam-diam 
ketika malam sepi, sementara kekasihnya tertidur? 


Liang Xian tidak menyetujui perilaku pengecut ini. Jika Anda 
tidak bisa mengaku di depan Anda, mencuri ciuman bisa 
ada gunanya selain memuaskan harga diri Anda yang 
pengecut. 


Dia mengangkat kepalanya, berdiri dengan sandaran 
kursinya, dan berjalan keluar dari ruang observasi perlahan, 
ingin pergi ke toilet. 


Para pengasuh tertidur dengan dagu di atas tangan. 
Faktanya, semua pengasuh ini adalah talenta luar biasa dari 
Kementerian Teknologi dan Keamanan, dan masuk akal 
bahwa mereka tidak akan tertidur saat bekerja. Tetapi ketika 
Liang Xian membuka matanya, dia memperhatikan bahwa 
ada seorang pengasuh di sekitarnya, dan ingin menyelinap 
untuk melihat Tan Yan, berharap tidak ada yang akan 
mengetahui tindakannya. 


Itu hanya ide sederhana sehingga perawat itu secara 
bertahap tertidur, bahkan Liang Xian tidak menyadarinya 
ketika dia meninggalkan ruangan. 


Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan Liang Xian 
menggosok pelipisnya yang kesemutan sambil berpikir. 
Kemampuan seperti ini benar-benar menakutkan, hanya 
dengan pikiran saja bisa membuat orang tertidur. Tentunya 
hal ini juga karena pengasuhnya sendiri sudah sangat lelah, 
Liang Xian juga sangat memperhatikan aktivitas otak orang 
saat tidur, dan pengasuh tidak siap untuk mereka, sehingga 
ia mudah tertidur. Jika perawat memperlakukannya sebagai 
musuh dan menjaga mereka dengan sangat waspada, itu 
tidak akan mudah. 


Setelah menyelesaikan kebutuhan fisiknya, Liang Xian 
berbaring di ranjang rumah sakit. 


Dia melihat EEG dari Asan dan Qin Li di sebelahnya, dan 
mengingat eksplorasi dan pemahaman orang tentang 
kesadaran, Dia ingin mencoba menyelesaikan sakit kepala 
saat ini sendirian. 


Kesadaran masih merupakan konsep yang tidak lengkap dan 
samar-samar, pada dasarnya adalah klasifikasi dan 
pemrosesan informasi oleh subjek berpikir.Ketika seseorang 
tidur, kegembiraan area otak sadar diminimalkan, yang 
merupakan semacam dormansi dan suplemen. Tidur yang 
kurang dapat menyebabkan berbagai akibat seperti hilang 
ingatan, kebingungan, dan ketidakmampuan 
berkonsentrasi. Tidur yang cukup dapat membuat otak 
jernih dan penuh energi. 


Dengan kata lain, tidur memiliki efek memperbaiki dan 
memilah kesadaran. Alasan mengapa mereka tertidur ketika 
mereka kembali ke dunia nyata juga merupakan semacam 
perlindungan diri dan penyembuhan otak. 


Tidur adalah keadaan istirahat Selama tidur, aktivitas 
kelistrikan otak seseorang menghadirkan gelombang lambat 
khusus yang disertai dengan gelombang otak yang cepat 
dan beramplitudo rendah. Liang Xian tidak akan pernah 
melupakan ilmu yang pernah dibacanya sekali, ia masih 
mengingat ciri-ciri aktivitas gelombang otak saat tidur. Jika 
Anda menggunakan kesadaran Anda untuk mensimulasikan 
aktivitas listrik otak semacam ini dan melakukan dormansi 
bergantian, apakah itu akan mempercepat pemulihan 
kesadaran? 


Liang Xian segera menutup matanya dan mencoba. Dia 
membuat dirinya tetap terjaga, tapi dia ingin mengontrol 
gelombang otaknya untuk tidur. Proses ini sulit. Dia merasa 
seolah-olah telah memasuki alam yang dalam dan dalam. 
Tubuhnya tertidur dan kesadarannya tertidur, tetapi dia 
tampak berdiri di pesawat lain dan mengamati keadaannya. 


Situasi apa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata seperti 
itu? 


Liang Xian berusaha keras untuk berpikir, dia merasa 
seolah-olah dia sedang tidur, tetapi dia berpikir dengan otak 
lain. Dia berada di level yang dalam ... 


Itu bawah sadar! 


Liang Xian tiba-tiba terbangun. Dia melihat ke meja di 
bawah. Dia hanya "tidur" selama lima menit, tetapi otaknya 
sangat jernih. Perasaan grogi menghilang, dan kesadaran 
terjaga tidak seperti sebelumnya. Dia hanya 
mempertahankan keadaan sekarang selama lima menit, 
tetapi dia tampaknya telah tidur selama delapan jam penuh, 
dan kondisi mentalnya sangat baik. 


Kamu bisa mencobanya. 


Liang Xian bangkit lagi, berlari ke tempat tidur Tan Yan, 
melihat instrumen gelombang otak di depan tempat 
tidurnya, dan menekan tangannya ke pelipis Tan Yan untuk 
mengontrol frekuensi gelombang otaknya. 


Ini awalnya proses yang sangat sulit, bagaimanapun, saya 
berbeda dari yang lain. Tetapi Tan Yan tampaknya sangat 
mempercayai Liang Xian, Kesadarannya tidak menolak sama 
sekali, membiarkan Liang Xian terlempar. Liang Xian 
membuat penyesuaian sambil melihat instrumen sesuai 
dengan model yang dia miliki sekarang. Dalam beberapa 
menit, napas Tan Yan jelas sangat ringan, dan wajahnya 
yang tertidur tampak lebih cantik. 


Tampaknya berpengaruh, dan aktivitas sel otak juga telah 
pulih hingga 70%, yang tampaknya sedikit lebih tinggi. 
Namun, Tan Yan tidak bangun, mungkin karena dia tertidur, 
dan Liang Xian memperlakukan dirinya sendiri dan 
memperlakukan orang lain dengan dua cara, Anda harus 
tetap terjaga saat merawat diri sendiri, tetapi orang lain 
selalu bisa tertidur. 


Liang Xian menghela nafas lega, dan pergi merawat Qin Li 
dan Asan lagi. 


Qin Li lebih baik, kesadarannya sedikit tertahan Ketika Liang 
Xian mengirimkan sinyal "Saya Liang Xian", Qin Li tidak 
menolak, dan membiarkan Liang Xian membantunya 
mengobati, dan segera tertidur seperti Tan Yan. 


Tapi Ah San menunjukkan perlawanan yang jelas, Liang Xian 
kelelahan dan masih tidak bisa membuatnya menerima 
kesadarannya. Liang Xian ini juga mengerti, bagaimanapun, 
mereka sudah lama tidak berhubungan. 


Jadi dia mencoba menipu dan diam-diam memberi Ah San 
sinyal bahwa "Saya adalah pemimpin pasukan Anda". Pada 
saat ini, Ah San menjadi sedikit rileks, dan menyerahkan 
kesadarannya kepada Liang Xian untuk penyesuaian. 


Benar saja, percaya atau tidak bisa mempengaruhi kekuatan 
kesadaran. Bagaimanapun, ide orang lain juga akan 
memiliki identifikasi dan resistensi yang sesuai terhadap 
kesadaran. 


Liang Xian percaya bahwa ketika orang lain setuju dengan 
ide mereka sendiri, akan sangat mudah untuk menyiratkan: 
ketika mereka tidak setuju, mengisyaratkan juga akan 
menjadi sulit. 


Alasan mengapa begitu banyak orang mempercayai 
pernyataan Tan Yan adalah karena semua orang 
mempercayainya tanpa syarat. 


Benar-benar orang yang luar biasa, saya diam-diam memuji 
visi saya di hati saya. 


Setelah perawatan selesai, Liang Xian juga sedikit lelah, dan 
berbaring di tempat tidurnya lalu tertidur. 


Qiao Zhixue khawatir insiden kematian otak tidak terjadi. 
Keesokan paginya, mereka berempat bangun dengan segar, 
yang membuat Menteri Yu dan yang lainnya menghela nafas 
lega. 


Karena apa yang disebut "dunia nyata tidak dapat 
menggunakan kekuatan supernatural", Liang Xian tidak 
memberi tahu orang lain apa yang dia lakukan di tengah 
malam, jadi dia harus memperlakukannya sebagai 
kesadaran yang kuat dan perbaikan diri. 


Setelah memeriksa tubuh beberapa orang, dokter itu 
mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kalian berdua 
memiliki denyut nadi yang sepertinya sudah sembuh dari 
penyakit serius?" 


Kelompok penelitian adalah kombinasi pengobatan 
tradisional Cina dan Barat, bagaimanapun, sulit untuk 
mendeteksi beberapa kondisi sub-kesehatan dalam 
pengujian pengobatan Barat, yang tidak terjadi pada 
pengobatan Cina. 


Beberapa orang saling memandang, dan Ah San bertanya, 
"Apakah kamu tidak melihat kamera yang kami bawa 
kembali?" 


Oiao Zhixue menggelengkan kepalanya: "Saya khawatir 
tentang kesalahpahaman yang mungkin disebabkan hanya 
dengan melihat beberapa data gambar satu sisi. Lebih baik 
menunggu sampai Anda bangun." 


Ah San mengangguk: "Kita telah memperoleh banyak hal 
kali ini, jadi mari kita diskusikan bersama." 


Dia memandang Tan Yan dan Qin Li. Keduanya mengangguk 
dan berkata bahwa mereka baik-baik saja dan mereka bisa 
mulai bekerja, dan kemudian dia lega. 


Di sisi lain, dokter Tiongkok kuno itu meresepkan obat 
perawatan kesehatan untuk mereka berdua, dan masih 
bergumam: Saya tidak tahu kemana kamu, kaum muda 
pergi untuk melakukan tugas, tetapi tubuh adalah ibu kota 
revolusi. Jangan mengabaikan penyembuhan hanya karena 
penyakitnya. Masih sangat penting. " 


Qin Li menangis di wajah. Dia tidak takut takut jarum dan 
minum obat. Dia adalah pria muda bertubuh besar dengan 
senapan mesin di dahinya tanpa mengedipkan matanya. Dia 
bisa menangis setiap kali dia mengambil tes darah. Dia di 
depan perawat kecil. Konseling tidak bisa berhasil. Yan 
Yongfeng selalu menggoda Qin Li, mengatakan bahwa dia 
telah kehilangan kesenangan seorang pria karena jarumnya 
yang samar. Anda harus tahu bahwa seragam perawat 
adalah ... 


Batuk batuk, itu di luar topik. 


Tidak hanya Qin Li, tapi wajah Tan Yan juga sedikit pucat. 
Liang Xian, yang selalu memperhatikannya, segera 
mencondongkan tubuhnya ke samping dan bertanya 
dengan suara rendah, "Ada apa?" 


Tan Yan tersipu dan menjawab dengan jujur: "Saya takut 
pada dokter. Dulu, setiap kali unit saya mendonorkan darah, 
saya harus merasa pusing dalam waktu lama dan pusing 
saat melihat jarumnya." 


Unit sebelumnya ... 


Lupakan, ini tidak penting, intinya Tan Yan sudah 
menemukan kekurangan lain. Liang Xian berpikir dengan 
gembira. 


Kekurangan Tan Yan yang membuatnya jatuh dari altar tidak 
hanya akan membuat orang merasa kurang ofensif, tapi 


juga akan membuat orang berpikir dia lebih imut. 
Dibandingkan dengan dewa yang mahakuasa, tentunya 
orang dengan darah daging di sekelilingnya lebih menarik. 


Tan Yan takut dengan suntikan dan obat-obatan, jadi dia 
harus belajar lebih banyak tentang kedokteran dan 
memahami prinsip-prinsip penyakit, sehingga dia dapat 
menggunakan kemampuan dekomposisinya untuk 
membantu menyembuhkan Tan Yan. Tan Yan, yang tidak 
membutuhkan suntikan, pasti akan melihat dirinya dengan 
kekaguman, seperti setiap kali dia mengajarinya di kelas, 
hati Liang Xian akan gatal ketika dia memikirkan tampilan 
polos yang basah penuh rasa terima kasih dan kekaguman. 


Saat Liang Xian teralihkan, Ah San menceritakan kembali 
apa yang mereka lihat dan dengar perjalanan ini dengan 
foto dan videonya, dan juga berbicara tentang kemampuan 
masing-masing. 


"Aku tidak tahu sumber dari kemampuan spesifiknya. 
Biarkan Liang Xian membicarakannya." Ah San mendorong 
Liang Xian keluar. Dia tidak bisa mengatakan kumpulan akar 
roh air dan teori penyihir bumi Oin Li sendiri, kan? Tidak ada 
profesor tua bisa mengerti. 


Liang Xian segera mencabut pikirannya dan berbicara 
tentang "teori kesadaran" yang ia kemukakan. Sudut 
pandang idealis semacam ini membuat Menteri Yu dan 
kader veteran lainnya tercengang. 


Itu selalu menjadi materi yang menentukan kesadaran Saya 
tidak berharap bahwa kesadaran menentukan materi di 
dunia lain, dan itu juga sangat kuat. 


Namun, Oiao Zhixue dengan cepat menerimanya. Dia 
mengangguk dan berkata: "Mekanika kuantum memiliki 
pernyataan seperti itu, tampaknya benar. Dunia mikroskopis 


benar-benar menakjubkan, dan dapat sepenuhnya 
menggulingkan kognisi dasar kita. Sayang sekali hal itu 
terjadi. supernatural. Itu hanya bisa digunakan di dunia lain. 
Saya tidak bisa melihat pemandangan yang luar biasa 
dengan mata kepala saya sendiri. " 


Seorang profesor tua berkata dengan susah payah: 
"Pandangan ini masih agak idealis, kan? Lagi pula, jika 
kesadaran manusia benar-benar bisa melakukan hal yang 
begitu mengerikan, akan sangat sulit bagi orang untuk 
membunuh Mosasaurus dengan sekali tembak. Terima. Saya 
juga melakukan penelitian tentang mekanika kuantum. Jika 
mesin seperti itu dapat dikembangkan, itu masih mungkin. " 


"Profesor, sejarah ilmu pengetahuan manusia adalah proses 
untuk terus-menerus membangun dan menumbangkan 
pendapat. Hanya dengan kecurigaan terhadap semua teori 
yang diketahui, umat manusia dapat terus membuat 
kemajuan." Balas Qiao Zhixue, "Pada Abad Pertengahan, 
orang masih mendukung teori 'geosentris '. Semua orang 
juga menganggapnya sebagai kebenaran abadi. Hanya ada 
satu aturan emas di dunia ini, yaitu, tidak ada aturan emas 
sama sekali di dunia ini! " 


Kata-katanya membungkam semua profesor lama yang 
curiga terhadap teori Liang Xian. Qiao Zhixue membujuk 
semua orang untuk berkata kepada Liang Xian: "Meskipun 
akarnya adalah kesadaran, pengalaman Anda sendiri, 
kepribadian, dan hal-hal yang Anda kuasai berbeda. Pada 
akhirnya, kesadaran Bentuk ekspresi kekuatan juga 
berbeda. Lebih baik berbicara tentang kemampuan Asisten 
Profesor Chai dan Qin Li, Tan Yan dan Liang Xian... " 


Tatapannya menyapu mereka berdua: "Jika saya tidak salah 
menebak, kekuatan Tan Yan meningkat, tetapi itu semua 
aspek kekuatan dan kualitas tubuhnya atau kekuatan 


senjata. Selama dia sampai di tempat Tan Yan , itu akan 
menjadi lebih kuat. Peningkatan jangkauan ini. Itu semua 
tergantung pada kesadaran Tan Yan. Lain kali aku akan 
menyiapkan beberapa senjata yang kuat tapi mudah dibawa 
untuk membiarkan kekuatan Tan Yan digunakan 
sepenuhnya. Adapun Liang Xian, kemampuanmu adalah a 
sedikit menakutkan. " 


"Kekuatan Anda mungkin adalah dekomposisi dan 
rekonstruksi materi. Saat ini, belum menunjukkan 
karakteristik rekonstruksi. Anda akan membaca lebih 
banyak buku di masa mendatang dan memperluas 
pengetahuan Anda sebanyak mungkin. Setiap kali Anda 
memahami komposisi suatu bahan, kekuatanmu akan 
meningkat satu. Dalam hal komposisi, saya pikir mungkin 
sedikit lebih sulit untuk dicapai. Bagaimanapun, kehancuran 
selalu lebih mudah daripada penciptaan. "Oiao Zhixue 
menganalisis. 


Liang Xian sangat setuju bahwa analisisnya selalu dapat 
membuat orang buta berpikir, Dia bahkan tidak bisa 
berhenti memikirkan apa yang akan terjadi pada Qiao 
Zhixue jika dia memiliki kesadaran. Dengan pengalaman 
dan pemahamannya tentang mekanika dan kesadaran 
kuantum, ini pasti hal yang sangat menakutkan. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Apakah 
saya benar-benar pengasuh yang kejam setelah 
melakukannya untuk waktu yang lama? Apakah saya masih 
seorang Gong? 


Tan Yan (dengan tatapan naif): Apa itu Gong? Pengetahuan 
baru? 


Liang Xian: emmmm ... Ya, pengetahuan baru, tapi kamu 
belum mempelajarinya. Nanti aku ajarkan 


31 


Bab 32 Ping County 


Bab 32: Ping County (3) 


Mereka tidak tahu banyak tentang kemampuan 
supernatural, jadi mereka hanya bisa membahasnya di sini. 
Namun, kekuatan Liang Xian dan lainnya tidak buruk, yang 
membuat tim peneliti lega. 


Terutama Qiao Zhixue, sejak bertemu dengan Tan Yan, 
penelitiannya berfokus pada pemuda ini, dan semakin dia 
menjelajahinya, dia semakin ketakutan. Ketika jumlah orang 
yang memasuki "kekosongan" meningkat, sebuah pikiran 
buruk muncul di benak Qiao Zhixue. Jika tebakannya benar, 
sebenarnya tidak banyak waktu tersisa bagi umat manusia. 


Apakah Anda tahu lebih banyak tentang ekspor kali ini? 
Qiao Zhixue bertanya. 


Daripada membiarkan lebih banyak orang memiliki 
kekuatan supernatural, yang perlu diselesaikan sekarang 
adalah masalah kembali dari dunia lain. 


Fenomena "kosong" itu seperti lingkaran tertutup. Dari 
menghirup seseorang ke dunia lain hingga kembali dari 
jalan keluar, itu terjadi untuk menggambar lingkaran 
tertutup di dua dunia. Lintasan benda-benda langit di alam 
semesta adalah semua lingkaran, termasuk dalam 
kehidupan sehari-hari, bahkan sebab dan akibat dalam 
kegelapan, lingkaran tak terlihat yang tak terhitung 
jumlahnya. 


Oiao Zhixue merasa bahwa alasan mengapa entri Tan Yan 
mampu membuat "yang kosong" menghilang justru karena 


dia menyelesaikan lingkaran tertutup ini. Begitu "lingkaran" 
tidak bisa diselesaikan, "kekosongan" tidak akan hilang, dan 
akan terus mendatangkan malapetaka di alam semesta 
mereka. Inilah sebabnya mengapa orang lain hanya akan 
pergi selamanya setelah masuk, tetapi "kekosongan" masih 
menyebar. 


Jika orang lain dapat menyelesaikan "lingkaran" ini, Tan Yan 
tidak perlu bekerja terlalu keras sepanjang waktu, ia juga 
dapat melepaskan tanggung jawabnya dan menghabiskan 
sisa hidupnya dengan mudah. 


"Ketika saya pergi, saya mengamati jalan keluar," Liang Xian 
menjawab, "Anda menyebutkan sebelumnya. Meskipun 
Anda tahu bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di 
batu nisan yang tidak diketahui di Kabupaten Pingxian, 
tetapi saya tidak berani menyelidikinya karena kami takut. 
menghancurkan batu nisan. Saya tidak akan bisa kembali. 
Tapi setelah melihat jalan keluar dari dunia lain, saya rasa 
saya tidak perlu khawatir. Jalan keluar setiap kali Tan Yan 
kembali sebenarnya adalah batu nisan ini, atau beberapa 
elektron di batu nisan. 


Dia tidak tahu dalam keadaan apa dia memiliki keterikatan 
kuantum dengan satu atau beberapa elektron di batu nisan. 
Keterikatan kuantum tidak akan runtuh karena jarak dan 
ruang. Jadi Tan Yan tiba di dunia yang berbeda, dan belitan 
kuantum masih memanggil kesadarannya. 


Tapi setiap kita pergi ke dunia lain, Karena akhir zaman 
berbeda, maka status batu nisan juga berbeda. Beberapa 
dapat tinggal di lokasi geografis aslinya, tetapi beberapa 
telah hancur karena bencana. 


Tetapi bahkan jika batu nisannya dihancurkan, partikel 
mikroskopis dasar yang menyusunnya tidak akan berubah. 


Keterikatan kuantum masih ada, jadi selama Tan Yan 
menemukan keterikatan kuantum ini dengan kesadarannya, 
dia dapat kembali ke dunia nyata. 


Dengan cara yang sama, saya berpikir bahwa batu nisan di 
dunia nyata tidak akan menghentikan keterikatan kuantum 
dengan Tan Yan karena digali untuk penelitian Tim peneliti 
dapat memulai dari aspek ini. Lagipula, kita tidak bisa selalu 
mengandalkan Tan Yan sendirian. Saya berharap melalui 
studi batu nisan, keterjeratan kuantum juga bisa terjalin 
pada beberapa dari kita, sehingga jumlah orang yang bisa 
memasuki 'kosong' akan meningkat. " 


Liang Xian mengemukakan sudut pandang dari sudut lain, 
yang memang tidak terpikirkan oleh tim peneliti 
sebelumnya. Kami berdiskusi sebentar dan berpikir kami 
bisa mencobanya. 


Batu nisan di Pingxian County telah ada selama empat 
puluh tahun, Empat puluh tahun yang lalu, kremasi tidak 
populer di negara tersebut. Meskipun Pingxian menata 
ulang pemakaman setelah reformasi dan pembukaan, 
pemakaman lama tetap tidak berubah, hanya makam dan 
batu nisan yang diganti sesuai aslinya. 


Empat puluh tahun yang lalu, tidak ada pengelolaan 
terpadu atas pemakaman tersebut. Semua orang tahu 
bahwa ini adalah pemakaman, dan tidak pernah datang ke 
sini. Mayat akan dimakamkan di sini. Banyak kuburan di 
kuburan tua yang tidak ada catatan tertulisnya karena 
sudah terlalu tua, dan keluarganya tidak lagi merawatnya. 
Ada banyak kuburan yang tidak diketahui. Jika peti mati 
tidak dibuka untuk diselidiki, sangat sulit untuk 
menentukan siapa yang berbohong di kuburan. 


Tim peneliti juga menyelidiki keluarga Tan Yan. Orangtuanya 
meninggal karena sakit pada 1960-an. Saat itu, Ping 
County, sebuah desa, meninggal karena sakit. Kepala desa 
takut akan penyakit itu, maka ia mengkremasi jasadnya dan 
menguburkannya di kuburan yang besar. Di dalam, kuburan 
itu masih ada, dan orang tua Tan Yan juga dimakamkan di 
sana. Batu nisan yang tidak disebutkan namanya tidak ada 
hubungannya dengan mereka. 


Di bawah tekanan kerabat, Tan Yan tumbuh besar dengan 
makan Baijiafan, dan dia tidak mengenal kerabat dengan 
baik. Kemudian dia pergi untuk melayani sebagai seorang 
tentara, dan anggota keluarga dekatnya juga menjadi 
marah selama reformasi dan keterbukaan, dan kebanyakan 
dari mereka meninggalkan Kabupaten Ping. Untuk beberapa 
yang tersisa, tim peneliti juga dapat menemukan alamat 
mereka, dan tidak ada hubungan dengan batu nisan yang 
tidak disebutkan namanya. 


Entah dari arah nisan atau dari Tan Yan, identitas pemilik 
nisan tidak dapat ditentukan. Petunjuknya terpecahkan di 
sini. Jika peti mati tidak dibuka untuk diautopsi dan 
informasi DNA diambil dari tulangnya, penelitian tim tidak 
akan pernah tahu batu nisan Kontak dengan Tan Yan. 


Sekarang penemuan Liang Xian telah memecahkan 
Kesulitan. 


"Prinsipnya benar," kata Qiao Zhixue, "tetapi ada 
ketidakpastian dalam segala hal. Apakah akan mengambil 
risiko ini atau tidak, saya pikir para pihak perlu 
memutuskan." 


Orang yang terlibat adalah Tan Yan. Dia tidak memiliki 
pendapat, dan langsung berkata: "Semuanya tunduk pada 
pengaturan organisasi." 


"Anda harus berpikir jernih," kata Menteri Yu, "Begitu belitan 
kuantum dipatahkan, Anda mungkin tidak akan pernah 
kembali ke dunia lain. Kami sedang melakukan eksperimen, 
tetapi Anda harus berjuang dengan hidup Anda." 


"Saya pikir tidak apa-apa untuk hidup di dunia lain, tapi 
sayang sekali saya tidak bisa lagi menghentikan" 
kehampaan "di masa depan, dan saya tidak bisa pulang 
lagi," kata Tan Yan sederhana. 


Tetapi dia masih bersedia mengambil risiko ini dan sangat 
mempercayai organisasi. 


"Jangan khawatir," kata Qiao Zhixue setelah hening 
beberapa saat, "Saya sangat percaya diri, dan selama 
penelitiannya teliti, bahkan jika keterjeratan kuantum 
runtuh, saya dapat membantu Anda membangunnya 
kembali." 


Dapat dikatakan bahwa Oiao Zhixue membuat perintah 
militer kali ini, dan dia harus melakukannya. 


Kalaupun masalah ini diselesaikan dengan cara ini, semua 
orang segera menjelaskan pandangannya sendiri tentang 
fenomena "kekosongan" dan penyebab akhir zaman, mereka 
sudah disebutkan, dan tidak ada ide baru. 


Setelah menteri mendapat informasi tentang dunia yang 
berbeda, dia bisa melapor ke atasannya dan mengajukan 
lebih banyak dana. Sekarang negara sangat mementingkan 
fenomena "kekosongan", banyak proyek telah 
ditangguhkan, dan dana digunakan untuk ini. 


Bahkan negara tersebut membeberkan hal ini kepada orang- 
orang di luar negeri, toh ini adalah masalah global dan tidak 
bisa ditanggung sendiri oleh China. 


"Lubang" itu sekarang secara bertahap menyebar, dan suatu 
saat mungkin ada situasi yang hanya terjadi di luar negeri. 
Pada saat itu, tentara China tidak akan dapat melintasi 
perbatasan tanpa izin untuk membantu, tetapi mereka tidak 
akan membiarkan "kekosongan" terus menyebar. Oleh 
Karena itu, negara ini menyebarkan berita sebelumnya. 
Apakah beberapa negara asing besar percaya atau tidak, 
ketika sesuatu benar-benar terjadi, mereka tidak bisa tidak 
mempercayainya. 


Selain itu, masih agak sulit untuk mengandalkan hanya 
pada tataran iptek dalam negeri.Penelitian tentang 
mekanika kuantum sudah dimulai di luar negeri, sedangkan 
China baru saja dimulai. Berbicara tentang teori dan 
peralatan, beberapa negara maju memiliki sumber daya 
yang lebih melimpah, dan mungkin ada pertukaran sumber 
daya dan bahan penelitian suatu saat nanti. 


Kartu truf Huaguo adalah Tan Yan dan lainnya, yang tidak 
tersedia di negara lain, dan mereka mungkin diizinkan pergi 
ke luar negeri untuk membantu di masa mendatang. 


Justru karena alasan inilah Tan Yan saja tidak cukup. 


Menurut rencana Menteri Yu, dalam dua tahun mereka perlu 
melatih setidaknya lima kelompok pemain yang bisa 
memasuki dunia lain, masing-masing 4-6 orang, dan 
konfigurasi kemampuan harus selengkap Tan Yan dan 
lainnya. Setelah Tan Yan pensiun , Liang Xian mengambil 
alih pelatihan para pemain baru. 


Waktu ketat, tugas berat, dan dunia "kosong" mengejutkan. 
Setiap kali tim membawa kembali informasi, akan membuat 
orang khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika suatu 
saat dunia mereka menjadi ujung dunia. 


Dalam hal ini, meskipun dia tahu itu sulit, Menteri Yu 
memerintahkan di akhir pertemuan: "Lain kali Anda 
memasuki 'kosong', Anda akan bertambah menjadi 7 orang. 
Masing-masing dari Anda bertiga akan membawa satu orang 
baru. Kami belum yakin. Begitu Anda memasuki dunia lain, 
Anda dapat memiliki kemampuan, atau Anda harus dalam 
keadaan hampir mati. Setelah Anda pergi ke dunia lain, 
Anda dapat mengontrol kemajuan sendiri, dan Tan Yan 
bertanggung jawab atas semua orang. keamanan." 


Saya tidak setuju! Setelah mendengarkan kata-kata Menteri 
Yu, Liang Xian segera menampar meja. 


Ini perintah. Menteri Yu menatap Liang Xian dalam-dalam. 


"Tapi ini adalah perintah yang mustahil," teriak Liang Xian 
pada menteri tanpa mengendalikan emosinya, "Tahukah 
kamu apa yang kita hadapi di dunia lain? Kami telah 
membayangkan situasi apokaliptik yang tak terhitung 
jumlahnya. Jika apokaliptik Jika dapat diklasifikasikan 
menjadi Pada level ABCDEFG, bencana alam seperti ini 
hanya bisa dikatakan level C paling baik, hanya perubahan 
lingkungan, dan semuanya masih dalam ekspektasi 
masyarakat, yang membuat kita hampir mati disana setiap 
saat. Akhirnya kita punya sedikit self- perlindungan. 
Kemampuan, menambahkan orang baru sekarang, ini tidak 
mungkin. " 


"Liang Xian benar," Ah San tidak bersemangat seperti dia, 
tapi dia berkata dengan suara yang dalam, "Tan Yan 
menyeret tiga sudah batasnya. Dia sangat mudah dilakukan 
di kiamat, jika tidak untuk membantu kita meningkatkan 
kekuatan kita, kali ini juga tidak akan terlalu memalukan. 
Tambahkan tiga lagi ... Begitu ada situasi yang harus kita 
tinggalkan, saya ingin bertanya kepada pemimpin, siapa 
yang harus kita tinggalkan? " 


Orang yang tidak bisa membangkitkan kekuatan 
supernatural. Menghadapi pertanyaan dari keduanya, 
Menteri Yu berkata dengan dingin. 


"Kelompok kepentingan semua siswa di kelas khusus. 
Negara telah menghabiskan energi dan sumber daya yang 
tak terhitung jumlahnya untuk menumbuhkan bakat. Di 
mata Anda, kehidupan siswa kami sangat tidak berharga?" 
Mata Liang Xian merah, menatapnya, kata Menteri. 


Karena kamu dibudidayakan oleh negara, kemungkinan 
kemampuan kebangkitan adalah yang terbesar. Suara 
Menteri Yu masih tenang, Kami pernah melakukan 
perhitungan. Jika negara tersebut memiliki lebih dari satu 
miliar orang, kemungkinan kemampuan kebangkitan hanya 
seribu poin. Satu atau sepuluh ribu, maka kemungkinan 
kebangkitan siswa dalam kelompok kepentingan dapat 
meningkat menjadi 50% atau bahkan 80%, karena Anda 
semua adalah bakat yang dipilih dengan cermat, baik fisik 
maupun mental berada di puncak hidup, jika Bahkan jika 
Anda tidak bisa bangun, orang lain akan memiliki lebih 
sedikit harapan. " 


Ini juga merupakan hasil dari statistik Oiao Zhixue. 
Termasuk Tan Yan, ciri umum dari tim adidaya adalah ia 
memiliki IQ terbaik, berusia 18-25, dan berada pada puncak 
kekuatan mental. Qiao Zhixue percaya bahwa ini adalah 
elemen kunci dari kebangkitan kesadaran. 


Sekarang dalam masyarakat, banyak TI yang tidak lagi 
mempekerjakan karyawan yang berusia di atas 35 tahun, 
terutama karena kekuatan otak mereka mulai menurun. 18- 
25 adalah usia terbaik. Saat ini, tingkat kelangsungan hidup 
non-disclosure kualitas tinggi adalah yang tertinggi, dan 
hanya siswa di kelas khusus yang sesuai dengan usia ini. 


Mereka harus terlebih dahulu memilih anggota kelompok 
kepentingan, tetapi begitu jumlah siswa di kelas khusus 
perlu ditingkatkan di masa depan, siswa di kelas khusus 
sudah setengah tentara, dan mereka harus mematuhi 
perintah negara. 


"Kalau begitu setidaknya beri kami waktu," Liang Xian 
melanjutkan perkelahian, "Tan Yan tidak mahakuasa. Kamu 
mungkin berpikir bahwa dia telah berhasil kembali berkali- 
kali, otaknya paling aktif, dan dia yang paling kuat di antara 
kita. Dengan dia, kita bisa menjadi mahakuasa. Tapi 
kenyataannya tidak seperti ini. Dia hanya orang biasa, dan 
penyakit tikus kecil hampir bisa membunuhnya. Seberapa 
besar tanggung jawab yang harus Anda berikan padanya? 
Kita bisa membawa orang baru. , Tapi paling-paling, itu 
benar-benar tidak bisa ditambahkan lagi. 


Oin Li dan Asan terdiam, tetapi tekanan mereka sangat 
rendah, mereka jelas memiliki pendapat yang sama dengan 
Liang Xian. 


Mereka semua merasa bahwa orang-orang yang belum 
memasuki dunia yang berbeda berdiri dan berbicara tanpa 
rasa sakit, dan mereka tidak berhak untuk menuding 
mereka. 


Namun, di depan para pemimpin, mereka tidak memiliki 
keberanian untuk berdiri dan menolak seperti Liang Xian. 


"Tidak ada waktu," kata Menteri Yu ringan. "Ruang lingkup 
kekosongan telah menyebar dari Kabupaten Pingxian ke 
pinggiran Kota B. Kami tidak tahu di mana akan muncul lain 
kali. Jika suatu hari, itu muncul di pusat kota B, Kami 
pertama kali tidak mengetahui bahwa puluhan ribu bahkan 
ratusan ribu warga terlibat, jadi saya bertanya, bagaimana 
Anda bisa menyelamatkan kalian berempat? 


Liang Xian terdiam, mereka tidak bisa menyelamatkannya, 
tanpa Tan Yan, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri 
sendiri. 


"Sudah diputuskan," Menteri Yu membuat keputusan akhir, 
"Lain kali yang" kosong "muncul, Anda memilih kandidat. 
Lain kali, Anda tidak perlu menjelaskan, dan Anda dapat 
membawa seseorang secara langsung." 


Mereka bertiga diam, hanya Tan Yan yang berdiri dan 
memberi hormat kepada menteri: "Dijamin menyelesaikan 
tugas!" 


Tan Yan telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali dalam 
hidupnya, hanya saja kali ini, dia dengan jelas mengetahui 
betapa beratnya kata "menyelesaikan tugas" itu. 


Menurut niat Menteri Yu, itu memang muncul, dan itu pasti 
Liang Xian dan yang lainnya yang telah membangkitkan 
kemampuan mereka. Itulah tiga kehidupan yang hidup, jika 
Anda tidak dapat melakukannya, kemungkinan besar Anda 
akan meninggalkan mereka. 


Mobil dari Departemen Teknis dan Keselamatan 
mengantarkan mereka ke gerbang sekolah, dan mereka 
berempat berjalan menuju asrama. 


Liang Xian masih sangat marah, tetapi ia tidak dapat 
melampiaskannya. la berkata kepada Tan Yan: "Mengapa 
Anda setuju? Kami tidak dapat menolak, karena kami juga 
merupakan penghambat Anda, tetapi organisasi harus 
mempertimbangkan pendapat Anda. Jika Anda mengatakan 
Anda tidak dapat melakukannya, mereka juga akan 
mempertimbangkan kembali kesulitan tugas. Selama Anda 
menolak, Anda tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. 
Organisasilah yang memberi perintah, tetapi Andalah yang 


bertengkar dengan hidupmu. Apakah kamu benar-benar 
takut diseret oleh kami? " 


Tan Yan jauh lebih tenang daripada Liang Xian. Dia 
tersenyum dan berkata, "Kamu bukan penarik. Kamu 
menyelamatkan saya kali ini." 


Betapapun lemahnya generasi muda, itu bukanlah 
hambatan, tapi harapan baru. Tulang tuanya, yang 
terpenting adalah melindunginya. 


Kamu tahu bahwa kamu akan mati? Liang Xian bertanya. 


Ketika kita di sekolah dasar, kita belajar banyak tentang 
perbuatan para syuhada revolusioner. Ketika mereka 
menerima tugas itu, mereka tahu bahwa mereka semua 
akan mati, kata Tan Yan lirih. "Tetapi tidak ada dari mereka 
yang menolak, tetapi dengan tegas menerima tugas itu dan 
menyelesaikannya." 


Liang Xian ingin mengatakan bahwa itu semua ada di buku 
teks, lingkungannya berbeda saat itu, sekarang ... 


Bukankah ini juga saat yang kritis? Bahaya tersembunyi 
sudah di depan kita, apakah masih seperti seratus tahun, 
selama perang tidak dimulai, seperti Ah Q untuk menjalani 
hidup yang mudah? 


Ini sudah merupakan saat yang paling kritis. 


Jika negara membutuhkan saya untuk memblokir moncong 
dengan dada saya, maka saya akan pergi. Tan Yan 
meletakkan tangannya di jantungnya dan berkata dengan 
serius, Jika saya mati karena ini, tetapi revolusi menang, 
maka kematianku adalah kemuliaan hidupku. " 


Itu tidak akan hilang karena kematian, kemuliaan abadi. 


32 


Bab 33 Ping County 


Bab 33: Ping County (4) 


"Menteri Yu, maafkan aku, karena aku berkemauan sendiri, 
aku menjadikanmu kambing hitam." 


Setelah semua orang pergi, Qiao Zhixue berkata tersipu. 


Xiao Qiao, apakah kamu ingat apa yang saya katakan ketika 
saya menolak kerumunan untuk menjadikan Anda orang 
utama yang bertanggung jawab atas proyek" kosong "?" 
Menteri Yu melihat ke dinding dengan tangan belakang. 


"Anda berkata, selama saya bertanggung jawab untuk 
memberikan hasil, meneliti hasil yang jelas, dan melakukan 
apa yang ingin saya lakukan, saya akan menyerahkan sisa 
kesulitan kepada Anda." 


Ini tidak cukup, kata Menteri Yu. 


Sebelum pertemuan, mereka sempat berdiskusi bahwa agar 
tidak membebani tim yang sudah ada, paling banyak harus 
ditambah satu pendatang baru. Tetapi dalam perjalanan ke 
pertemuan, Oiao Zhixue tidak tahu apa yang dia pikirkan. 
Dia untuk sementara berubah pikiran dan langsung 
menggunakan komputer di depannya untuk mengirim berita 
ke Menteri Yu, menambah jumlah orang menjadi tiga orang 
dan membuat Menteri Yu berperilaku lebih keras. 


Tetapi jika saya membawa periuk, saya harus selalu tahu 
mengapa, bukan? Menteri Yu menoleh ke belakang dengan 
sedih, Anak itu pasti berpikir bahwa saya berdarah dingin 
dan kejam lagi. 


Qiao Zhixue tahu tentang status keluarga Menteri Yu, dan 
anggota keluarga Menteri Yu juga sangat rahasia, dan 
mereka selalu berada di bawah perlindungan Kementerian 
Militer, Dalam pendaftaran rumah tangga, Liang Xian 
bahkan tidak berani mengikuti orangtuanya dengan nama 
belakangnya, melainkan mengikuti neneknya. Dia tidak 
menerima banyak cinta ayah sejak dia masih kecil. Selama 
satu tahun masa investigasi magang setelah lulus dari 
sekolah menengah, itu terjadi lagi ... 


Dia akan mengerti nanti. Oiao Zhixue menghela nafas. Dia 
fokus pada penelitian dan pekerjaan rumah, tapi dia tidak 
tahu bagaimana menghiburnya. 


Menteri Yu mengusap wajahnya dan menghapus 
kesedihannya: "Apa yang terjadi, mengapa saya harus 
berubah pikiran untuk sementara?" 


"Kamu datang denganku." 


Oiao Zhixue akan membawa Menteri ke laboratorium 
pangkalan Ini adalah laboratorium yang didedikasikan 
untuk Oiao Zhixue. Tanpa sertifikasi irisnya, orang lain tidak 
bisa masuk. 


Dia mengeluarkan lima pembuluh transparan dengan lima 
potong kulit di dalamnya. 


Apa ini? Menteri Yu bertanya dengan cemberut. 


"Saya mengumpulkan kulit lima orang yang memasuki 
'kekosongan'!." Qiao Zhixue menempatkan beberapa 
kelompok kulit di depan menteri. "Saya melakukan 
eksperimen radiasi pada lima produk eksperimental ini, dan 
melepaskan sinar yang akan mempercepat penuaan tubuh 
manusia. Dalam satu bulan, Anda akan melihat lebih dekat 
perubahan kulit ini. " 


Menteri Yu menyipitkan matanya dengan kaca pembesar 
untuk beberapa saat sebelum dia berkata dengan tidak 
yakin: "Nomor 2 sangat keriput, dan 345 agak tua, tapi tidak 
apa-apa, Nomor 1 masih sangat muda." 


Berbicara tentang ini, Menteri Yu sedikit mengernyit, dan dia 
juga menyadari milik siapa kelima set spesimen ini. 


"Nomor 1 milik Tan Yan, Nomor 2 milik Menteri Yu, dan 345 
adalah Liang Xian dan mereka bertiga. Kamu awalnya lebih 
tua dari mereka, dan itu normal untuk memperdalam 
penuaan. Masalahnya adalah, selain itu Tan Yan, ada orang 
lain Orang belum menunjukkan karakteristik anti-penuaan. 
Asumsi kami sebelumnya bahwa “"Anda akan hidup 
selamanya setelah memasuki dunia lain" adalah salah. 
"Qiao Zhixue menjelaskan," Hanya Tan Yan yang telah 
menunjukkan kekhususan. " 


"Mengapa ini terjadi?" 


"Awalnya saya bingung," Qiao Zhi belajar. "Tan Yan memang 
manusia. Pemeriksaannya tidak berbeda dengan orang 
normal. Paling-paling, kebugaran fisiknya lebih baik, tapi dia 
tidak sebaik itu. Itu. Bagaimanapun, generasi mereka lahir 
dengan kepahitan dan tidak makan dengan baik ketika 
mereka masih muda. Fondasinya agak buruk. Dokter Cina 
tua itu memberi tahu saya bahwa tubuh Tan Yan sebenarnya 
cukup rapuh. Jangan lihat dia sekarang, tetapi begitu dia 
bertambah tua. Ketika bertambah tua, itu berarti lima 
pekerjaan, tujuh luka, dan semua penyakit akan datang, dan 
Anda mungkin menderita dosa ketika Anda menjadi tua. " 


Tapi dia tidak pernah tua, dia masih mempertahankan 
negara bagian termuda, kata Menteri Yu. 


"Sejak saya melakukan eksperimen ini, saya telah membaca 
banyak buku, dan saya tidak pernah bisa menjelaskan 


keadaan Tan Yan. Saya bahkan membaca beberapa buku 
metafisika. Mitos dan cerita kuno tidak benar." 


Qiao Zhixue berbicara tentang proses penelitiannya dengan 
sikap mencari pengetahuan, dan Menteri Yu merasa malu. 


Sampai Liang Xian mengembalikan sumber sebenarnya dari 
kemampuan kali ini, itu memberi saya ide baru. Qiao Zhixue 
mengeluarkan diagram gelombang otak Tan Yan, Liang Xian 
percaya bahwa kemampuan tersebut berasal dari kekuatan 
kuantum dalam kesadaran, dan kesadaran. Tak terhitung 
banyaknya. Terdiri dari elektron-elektron yang terjerat, 
elektron-elektron ini mengontrol partikel-partikel 
mikroskopis di lingkungan sekitarnya melalui pemikiran, 
sehingga bekerja pada materi dan menghasilkan 
kemampuan supernatural. Dengan kata lain, Tan Yan, yang 
sel-sel otaknya sangat aktif, memiliki kesadaran yang 
sangat kuat, yang mana di luar imajinasi kita. Apa yang bisa 
dia lakukan juga di luar ekspektasi kita. " 


Bukankah dia berharap bahwa dia tidak akan menjadi tua 
ketika dia menjadi tua? Menteri Yu mengungkapkan 
kecurigaannya, Ini terlalu konyol. 


"Tidak seperti itu," Oiao Zhixue mengeluarkan setumpuk 
cetakan kertas A4, "Ini adalah transkrip Tan Yan sebelumnya, 
dan evaluasi rekan-rekannya dari Kantor Manajemen 
Keamanan Publik Kabupaten Ping yang telah kami tanyakan. 
Saya pikir ini sangat berguna. Setelah banyak membaca, 
saya menemukan bahwa sebuah kata sangat sering muncul. 


la menyerahkan dokumen tersebut kepada Menteri Yu, dan 
Menteri Yu melihatnya, Dalam percakapan tersebut, kata 
"pensiun" sering muncul. 


Tan Yan sendiri berkata, "Saya akan pensiun dalam dua 
tahun," "Saya akan beristirahat setelah pensiun," "Saya 
akan melakukan perjalanan setelah pensiun, dan menikmati 
keberuntungan"; rekan kerja mengatakan bahwa Tan Yan 
memiliki sikap kerja yang sangat baik dan terus mengulang 
" sampai pensiun, "Kamu harus berpegang pada saat-saat 
terakhir." "Orang yang akan pensiun sebenarnya belum 
pensiun. Masih ada dua tahun lagi. Sebelum itu, mereka 
harus bekerja keras." "Tan Yan adalah kawan yang baik. . 
Hampir tidak ada kader senior yang akan pensiun yang 
seserius dirinya. Bekerja keras "... 


Percakapan ini tersembunyi dalam banyak pertanyaan 
sepele. Jika Qiao Zhixue tidak menandainya satu per satu, 
dia benar-benar tidak akan memperhatikan kata tersebut. 


Bagaimanapun, adalah fakta obyektif bahwa Tan Yan akan 
pensiun Siapa pun yang  menyebutkannya akan 
mengucapkan dua kata ini. 


Semuanya benar-benar ditandai, dan rasanya sedikit 
berbeda. 


"Kesadaran, kemampuan, penuaan, pensiun ..." Menteri Yu 
mengetuk meja tanpa sadar, dan sampai pada kesimpulan 
yang sama dengan Qiao Zhixue, ""Pensiun' adalah intinya 
Tan Yan, dan itu adalah batasannya sendiri." 


"Ya," Qiao Zhixue membalik-balik dokumen dan 
menunjukkan kalimat untuk Menteri Yu. "Saya telah 
membaca kata-kata Tan Yan berkali-kali, dan saya 
memahami karakternya dengan sangat baik, tetapi kalimat 
ini tidak sesuai dengan karakternya dan bertentangan 
dengan itu. Gaya aktingnya. " 


Percakapan ini terjadi ketika menteri menginterogasi Tan 
Yan sendirian, dan kemudian menteri menyelesaikannya dan 


menunjukkannya kepada semua orang 


Menteri Yu bertanya: Bagaimana jika Anda bukan lagi polisi 
di Pingxian? 


Jawaban Tan Yan adalah: Jika Anda pensiun, Anda harus tidur 
nyenyak Tahun-tahun ini sangat melelahkan. 


Setelah melihat bagian ini, Menteri Yu mengambil pena dan 
melingkari kata "tidur", dan perasaan buruk muncul di 
dalam hatinya. 


Dengan karakter Tan Yan, apakah dia akan mengabaikan 
fenomena 'kekosongan' ketika dia pensiun? Qiao Zhi belajar, 
Empat puluh tahun pasang surut telah di sini, tidak peduli 
betapa sulitnya, dia belum menyerah, apa yang itu seperti? 
Bisakah kesulitan dan rintangan menghentikan kader 
veteran seperti dia? " 


Hanya kematian. 


Tan Yan akan berjuang sampai dia kelelahan dan dia benar- 
benar memar dan memar, tetapi kematian adalah rintangan 
terbesarnya. 


"Yang Anda maksud adalah bahwa Tan Yan akan mati ketika 
dia pensiun. Energinya yang kuat selama bertahun-tahun 
dicapai dengan mencabut vitalitasnya secara berlebihan. 
Dan alam bawah sadarnya tahu bahwa dia tidak akan 
bertahan lama sebelum dia mengucapkan kalimat ini, dan 
Dia sendiri tidak melakukannya. tahu apa-apa tentang itu. 
"Nada suara Menteri Yu sangat berat. 


"Itu saja," Qiao Zhixue meletakkan dokumen itu, "Ketika 
saya menebak ini di pertemuan itu, saya benar-benar tidak 
mau mempercayainya." 


Bagi mereka, siapapun bisa berkorban, tapi Tan Yan tidak 
bisa. 


Ini bukan hanya karena Tan Yan adalah satu-satunya orang 
yang dapat dengan bebas keluar masuk dari "kekosongan" 
saat ini, tetapi juga karena kader veteran ini telah 
berdedikasi pada negara selama bertahun-tahun, tanpa 
kehidupan pribadi, dan bahkan menikah. Kecuali untuk 
pekerjaan, tidak ada cinta, keluarga, persahabatan, orang 
seperti itu, jika akhir hidupnya diantar setelah bekerja, 
apakah itu sedikit juga ... 


Bahkan orang gila ilmiah seperti Qiao Zhixue yang hanya 
tahu tentang penelitian merasa sedikit sedih, belum lagi 
Menteri Yu, yang memiliki kesan baik terhadap Tan Yan. 


Kamu tahu bahwa Tan Yan hanya berumur dua tahun, jadi 
apakah kamu sedang terburu-buru? Menteri Yu menghela 
nafas dalam-dalam, Itu juga sedikit ... 


"Bukan hanya itu," kata Qiao Zhixue. "Dua tahun sangat 
mendesak, tetapi tidak terlalu mendesak. Alasan mengapa 
saya ingin menambah orang adalah karena saya punya ide 
lain." 


"Lihat ekspresimu dan kamu akan tahu bahwa itu bukan hal 
yang baik." 


"Ini setengah baik dan setengah buruk," kata Qiao Zhixue. 
"Setelah mengetahui kondisi fisik Tan Yan, saya menemukan 
sebuah paradoks dalam kata-katanya. Aneh mengapa kita 
belum menyadarinya." 


"Paradoks apa?" 


Tan Yan mengatakan bahwa 'dunia nyata tidak bisa 
menggunakan kekuatan supernatural', tetapi 


ketidakberdayaannya bukanlah hadiah yang 'kosong', 
melainkan hasil dari kekuatan  supernatural yang 
meningkatkan aktivitas sel-sel organisme. Menurut teori 
sebelumnya, dia seharusnya hanya bisa berubah di dunia 
yang berbeda. Muda, dan bahkan tidak di dunia nyata untuk 
tetap awet muda. "Qiao Zhi mempelajari sesuatu yang 
menakjubkan, dan tiba-tiba menebak kebenaran yang 
berusaha disembunyikan Liang Xian. 


"Ya," Menteri Yu juga tiba-tiba menyadari, "Mengapa kita 
tidak menyadarinya? Aneh ..." 


"Aku hanya bisa memikirkan satu jawaban. Kesadaran Tan 
Yan memengaruhi penilaian kami. Pertama-tama, dia yakin 
ini benar, jadi kami mengikutinya." 


Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Menteri Yu tiba- 
tiba menjadi serius. 


"Melihat ekspresi Anda, saya juga menyadari bahwa jika 
kesadaran dapat digunakan di dunia nyata, itu adalah hal 
yang mengerikan. Jadi saya katakan hal ini setengah baik 
dan setengah buruk. Berpikir lebih baik, percepat evolusi 
manusia, hal buruknya adalah ini. Hasil evolusinya terlalu 
mengerikan. Jika ada orang yang perkembangan otaknya 
jauh melebihi Tan Yan, dapatkah negara mengontrol 
kecepatan kemajuan ini? tanya Oiao Zhixue. 


"Ini sulit," Menteri Yu menggelengkan kepalanya. "Kalimat 
sederhana oleh Tan Yan dapat mempengaruhi kesadaran 
kita. Maka kemampuan semacam ini tidak dapat 
diselesaikan dengan meriam roket. Sebelum kita dapat 
sepenuhnya memahami kekuatan ini, Benda ini tidak boleh 
bocor di luar." 


Apalagi di masa depan, mereka juga bisa beraksi dengan 
tentara dari luar negeri, bahkan jika orang dari negara lain 


mengetahui hal ini, dunia akan menjadi kacau dan 
konsekuensinya akan menjadi malapetaka. 


Ya, saya memutuskan untuk menganggap apa yang 
dikatakan Tan Yan itu benar. Giao Zhixue menghela nafas, 
Jika saya tidak mengatakan pada diri saya sendiri, tidak 
peduli dari sudut pandang apa, saya harus tetap skeptis, 
dan saya tidak akan percaya pada apa yang disebut 
kebenaran, saya juga tidak akan menyadarinya. Ini masalah 
fakta. Jenis pengaruh ini benar-benar menakutkan. Itu tidak 
memaksa Anda untuk percaya seperti hipnosis, tetapi 
mempengaruhi sumber pemikiran dari tingkat bawah sadar. 
Setelah terpengaruh , sulit untuk menyingkirkannya. " 


Menteri Yu menenangkan diri, memilah-milah pikirannya, 
dan mengingat apa yang telah dia katakan sebelumnya, dan 
kemudian bertanya: "Kalau begitu, semua penemuan ini ada 
hubungannya dengan peningkatan mendadak Anda dalam 
jumlah orang?" 


"Saya curiga bahwa trio kekuatan kebangkitan Liang Xian 
bukan karena status hampir mati mereka, tetapi Tan Yan 
agak tidak dapat diterima melihat mereka sekarat, dan 
berharap mereka bisa bangun." 


Tunggu, aku akan santai saja. Menteri Yu menggosok 
pelipisnya dengan sakit kepala. 


Hampir setiap kata dari Qiao Zhixue hari ini menantang 
kemampuannya untuk menerimanya. Jika Menteri Yu tidak 
melihat banyak kejadian luar biasa di Administrasi 
Keamanan Teknis Nasional selama bertahun-tahun, tulang- 
tulang tuanya akan segera tidak dapat menerima informasi 
yang sangat banyak ini. 


Berapa banyak rahasia yang ada di tubuh Tan Yan untuk 
mereka gali? 


Saya harus mengatakan, untungnya, Tan Yan adalah 
pemuda baik yang tumbuh di bawah bendera merah 
sosialis. Jika dia muncul dari "kosong" dan tidak sengaja 
tumbuh bengkok, dengan kekuatan Tan Yan, akan seperti 
apa negara ini sekarang? Mungkin . 


"Saya katakan bahwa kekuatan Tan Yan ditingkatkan. 
Definisi ini tidak asal-asalan. Saya kira kesadarannya dapat 
meningkatkan frekuensi partikel mikroskopis itu sendiri, 
bahkan membawa perubahan kualitatif ke dunia luar 
dengan meningkatkan frekuensi. Menteri, manusia bukanlah 
manusia. . Sangat mudah untuk berevolusi. Butuh jutaan 
tahun bagi kami untuk berubah dari manusia-kera menjadi 
manusia. Tanpa rangsangan dari "kekosongan", perubahan 
Tan Yan akan tertunda setidaknya selama puluhan ribu 
tahun, dan alam semesta akan Beri kami Puluhan ribu tahun 
belum tentu. "Qiao Zhixue berkata dengan sungguh- 
sungguh," Saya cenderung menjadi satu-satunya kasus Tan 
Yan yang muncul dalam jutaan tahun ini. Sisanya hanya 
dalam proses perubahan dan perubahan. Di kali ini, Tan Yan 
Kemampuan yang ditingkatkan dari Republik Rakyat China 
telah memberi semua orang dorongan, dan ini telah 
mendorong kemajuan setidaknya sepuluh ribu tahun. " 


Jika Liang Xian dan yang lainnya tidak memiliki Tan Yan 
pada saat itu, mereka mungkin menjadi cacat karena 
kematian mereka di dunia lain, menghancurkan masa depan 
mereka sepenuhnya. Tapi pertama, mereka memiliki 
keinginan kuat untuk berevolusi; kedua, mereka membusuk 
dan dibentuk kembali di dunia lain melalui "kekosongan". 
Selama proses ini, alam bawah sadar mereka merasakan 
cara kerja medan gaya kuantum. Meskipun mungkin tidak 
dapat dimengerti, itu Masih Ada kesan ketiga, promosi Tan 
Yan. 


Dia sangat tidak ingin kesadaran ketiga orang yang 
mengalami kecelakaan mendorong mereka ke depan, 
dengan demikian mempromosikan kebangkitan mereka. 


Butuh waktu lama bagi Menteri Yu untuk memuluskan 
ucapan Qiao Zhixue. Dia merasa kepalanya tidak cukup. Hei, 
anak muda memiliki otak yang besar. Semua orang 
mengadakan pertemuan bersama. Tak seorang pun dari dia 
dan orang tua di tim peneliti memikirkannya Ya, tapi Qiao 
Zhixue telah menganalisis banyak hal dalam pertemuan 
singkat. 


Bagaimana kepalanya tumbuh? 
"Aku mengerti sedikit, jadi kamu ingin memaksa Tan Yan." 


Ya, jumlah tiga orang berada di ambang bahaya, tetapi itu 
juga merupakan batas yang dapat dilindungi oleh Tan Yan. 
Qiao Zhixue menganalisis, Dengan kepribadiannya, jika dia 
tahu bahwa dia akan mengorbankan orang-orang yang tidak 
dapat dibangunkan ketika perlu, Tan Yan harus. Saya sangat 
berharap semua orang dapat terbangun. Jika tidak mungkin 
untuk terbangun dalam situasi ini, berarti siswa ini benar- 
benar tidak memiliki kemungkinan ini. " 


"Pendekatan saya mungkin lebih berisiko, tetapi ini adalah 
cara tercepat untuk melatih sebanyak mungkin bakat untuk 
memasuki 'kekosongan' dalam dua tahun." 


"Dua tahun?" Menteri Yu tersenyum pahit, "Kami 
sepenuhnya menimbang kelangsungan hidup umat manusia 
pada satu orang." 


Masih orang yang sekarat yang telah membakar hidupnya 
untuk negara. 


Bab 34 Kandidat 


Bab 34 Kandidat (1) 


Liang Xian sangat cemas hari ini, dia tidak ingin mati atau 
mengorbankan teman-temannya. Tapi tidak ada yang tahu 
seperti apa kiamat berikutnya, Dia bahkan tidak bisa 
membuat persiapan. 


Dia ingin menambah cadangan ilmunya, dia harus membaca 
semua jenis buku, dan dia mungkin bisa menggunakannya 
Kapan saja. Saya juga perlu mengamati anggota kelompok 
kepentingan untuk melihat siapa yang lebih cocok untuk 
menjadi anggota tim mereka. Saya juga perlu khawatir 
tentang Tan Yan. Orang yang begitu berdedikasi sangat 
takut dia akan melakukan hal-hal bodoh saat itu. 


Sekarang Liang Xian hanya bisa berdoa agar "lubang" itu 
datang nanti, atau agar tim peneliti menemukan penyebab 
"lubang" itu secepatnya. Hanya dengan cara inilah masalah 
bisa diselesaikan dari akar masalahnya. 


Tan Yan cukup tenang. Pengalaman bertahun-tahun telah 
membuatnya memahami kebenaran bahwa "itu adalah 
berkah, bukan kutukan, atau kutukan yang tidak bisa 
dihindari". Sungguh tidak ada gunanya 
mengkhawatirkannya sekarang. Mungkin kemudian mereka 
akan melakukannya memasuki dunia lain yang sangat 
sederhana dan masuk bersama Para siswa segera 
membangkitkan kemampuan mereka? 


Selama masa menunggu, dia dan Qin Li mengikuti Ah San 
untuk mendapatkan vaksinasi. Tan Yan lahir terlalu dini. 
Saat itu, tidak populer untuk mendapatkan vaksinasi 


sebanyak itu. Qin Li hanya mengabaikannya oleh orang 
tuanya dan melemparkannya ke rumah sakit. pedesaan. 
Kakek-nenek, kakek-nenek tidak tahu apa-apa, dan mereka 
membesarkan anak-anak dengan cara yang sama seperti 
generasi yang lebih tua. Tidak ada konsep seperti itu. 


Setelah semua vaksin yang dapat divaksinasi habis, A Sanyi 
berkata dengan wajah sedih: "Saya berharap dunia 
berikutnya tidak akan disebabkan oleh virus yang tiba-tiba. 
Jika ini adalah kiamat, kami tidak akan melakukan apa-apa." 


Qiao Zhixue dan tim peneliti lainnya berlari untuk 
menyelidiki batu nisan tersebut. Kecuali ceramah kepada 
siswa di kelompok minat setiap hari Senin, Rabu dan Jumat 
malam, mereka terlalu sibuk untuk melihat siapa pun, dan 
mereka tidak tahu apa yang telah mereka temukan di luar. 


Ketika Qiao Zhixue tidak ada di sana, tugas menghibur 
siswa di kelompok kepentingan diberikan kepada Ah San. 
Penjelasan mekanika kuantum yang selalu membosankan 
membuat banyak siswa bertanya-tanya apakah berguna 
melaporkan kelompok minat ini Asan mendengar banyak 
siswa yang ingin keluar dari kelompok. 


Sayangnya, hingga saat ini, mereka tidak bisa mundur lagi 
jika mereka mau. 


Ketika Liang Xian sibuk, dia tidak punya waktu untuk 
membantu Tan Yan mengerjakan pekerjaan rumahnya. 
Untungnya, rencana pelajaran yang dia tinggalkan 
sebelumnya cukup rinci untuk dipelajari oleh Tan Yan dalam 
waktu yang lama. Selain belajar sendiri setiap hari, dia 
melihat bahwa tiga orang lainnya terus berlatih untuk 
memasuki "kekosongan" di lain waktu. Di sekolah ada kolam 
renang, dan Ah San hampir setiap hari berendam di air, 
sehingga kulitnya hampir berkeriput.Dia dikenal dekat 


dengan air. Qin Li mencari orang di mana-mana untuk 
bertarung Tidak, dia dipukuli secara khusus, mencoba 
memperkuat pertahanan tubuhnya. Ketika Liang Xian sibuk, 
dia tidak bisa menahan ejekan setiap kali dia melihat 
mereka berdua berolahraga. 


Liang Xian percaya bahwa mereka harus fokus pada 
pelatihan kesadaran mereka pada tahap ini, dan 
melemparkan kekacauan seperti itu, lebih baik melafalkan 
pertanyaan dan meningkatkan ingatan mereka. 


Tapi Ah San dan Qin Li memiliki pendapat masing-masing, 
mereka merasa bahwa penggunaan kekuatan mereka 
berbeda dengan Liang Xian, dan mereka harus berlatih 
dengan cara yang berbeda. 


Qiao Zhixue juga percaya bahwa setiap orang memiliki 
metode latihan masing-masing yang sesuai. Pada tahap ini, 
tim peneliti memiliki pemahaman yang terlalu sedikit 
tentang kesadaran. Daripada mengembangkan otak, lebih 
baik membiarkan semua orang berlatih dengan santai. 


Melihat semua orang bersiap untuk aksi selanjutnya, Tan Yan 
juga merasa sedikit terdesak. 


Liang Xian menyuruhnya untuk menggabungkan kerja dan 
istirahat dan tidak membaca buku teks setiap hari, dia akan 
bingung jika dia belajar terlalu banyak. Dia dengan ketat 
mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Qiao Zhixue untuk 
membantunya belajar, berolahraga, dan menghadiri kelas, 
tetapi Tan Yan tidak tahu apa yang harus dilakukan kapan 
pun dia punya waktu luang. 


Dia juga ingin melatih kesadarannya seperti orang lain.Tan 
Yan merasa jika dia lebih kuat, tingkat kelangsungan hidup 
semua orang di dunia akan lebih tinggi di masa depan. 
Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berolahraga dengan 


lebih baik, jadi dia bertanya kepada Qiao Zhixue, tetapi 
Qiao Zhixue berkata bahwa Tan Yan tidak perlu berlatih, jadi 
dia berpikir tentang bagaimana menempatkan pemain baru 
di masa depan. 


Pada akhirnya, Liang Xian memberikan pendapat kepada 
Tan Yan di sela-sela jadwalnya yang padat: "Atau kamu bisa 
membaca lebih banyak novel atau animasi. Aku benar-benar 
tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bisa main game." 


Tan Yan: "..." 


Saat mereka sangat mendesak, semua orang bekerja keras. 
Apa bagus baginya untuk bermain? 


"Menurutku, aktivitas ini tidak bisa dianggap 
menyenangkan," kata Liang Xian, "Aktivitas otakmu lebih 
tinggi dari kita, dan kesadaranmu lebih kuat, tetapi kamu 
kekurangan beberapa ... ide. Ambil saja tiga dari kami. 
Dalam hal apa yang Anda suka dan apa yang Anda kuasai, 
kemampuan Anda akan cenderung seperti itu. Kekuatan 
Anda sangat kuat, tetapi tampaknya tidak ada arah yang 
jelas, yaitu jenis proyek yang kuat di semua aspek, tetapi 
tidak ada proyek yang luar biasa. Pada saat ini, tumbuhkan 
minat Sebenarnya lebih baik berolahraga daripada lalat 
tanpa kepala. " 


Sederhananya, rilekskan diri Anda dan lakukan apa pun 
yang Anda suka. 


Liang Xianhui mengatakan bahwa, di satu sisi, saya benar- 
benar merasa ini bisa membantu, dan di sisi lain, saya 
berharap Tan Yan bisa sedikit rileks. Melalui kontak, Liang 
Xian menemukan bahwa Tan Yan hidup seperti biksu pertapa 
di Abad Pertengahan. Selain belajar dan tugas, dia tidak 
memiliki hobi dan hobi. Akan sangat menyedihkan untuk 
hidup seperti ini. 


Tan Yan mendengarkan pendapat Liang Xian dan membeli 
satu set novel seni bela diri klasik dan membacanya. 


Dia sepertinya sangat suka membaca novel ini, dan dia 
sering lupa makan karena membaca novel. Liang Xian 
mengetahuinya dua kali dan memasang jam weker di ponsel 
Tan Yan, ia hanya menontonnya selama dua jam sehari, dan 
alarm itu akan mengingatkan Tan Yan jika alarmnya melebihi 
waktu. 


Benar-benar tampan. Tan Yan berkata pada Liang Xian 
dengan sedikit kegembiraan, Apakah menurutmu seni bela 
diri di dalamnya nyata? 


Seperti yang dia katakan, dia juga memberi isyarat ke udara 
dengan jari-jarinya seperti pedang, ketika dia sedang 
bersemangat, dia akan melompat seperti anak laki-laki 
besar yang kecanduan dunia seni bela diri. 


Mengapa begitu besar ... Liang Xian menggelengkan 
kepalanya ketika dia memikirkan hal ini. Bukankah Tan Yan 
anak laki-laki besar? Meskipun dia mengambil tanggung 
jawab yang tak tertahankan sebelum waktunya, dia 
sebenarnya sangat muda dan wajahnya tampak lebih 
lembut dari dirinya sendiri. 


Apakah seni bela diri itu benar itu palsu untuk orang biasa, 
tetapi bagi kami, kami telah lama mampu melakukan 
sesuatu yang lebih dilebih-lebihkan daripada buku. Jawab 
Liang Xian. 


"Itu benar," Tan Yan menggelengkan kepalanya dengan 
buku itu, "tapi cerita di sini sangat bagus." 


Dia tidak bisa menggambarkan prestasi "sopan dan berani" 
dengan kata-kata. Dia hanya bisa menggambarkannya 
dengan kata-kata pucat seperti "baik" dan "sangat baik", 


tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi kasih sayang Tan 
Yan. 


Senang melihatnya, tapi sudah waktunya makan dan 
meletakkan buku itu. Untuk mengontrol pekerjaan dan 
istirahat Tan Yan, Liang Xian pindah bersama Tan Yan. 


Ketika Tan Yan sedang belajar, Liang Xian memejamkan 
mata dan bermeditasi di sampingnya, mencoba berbagai 
aktivitas otak untuk melatih kemauannya. Ketika Tan Yan 
sedang berlatih, Liang Xian adalah rekan tandingnya. Tan 
Yan adalah yang terbaik, dan Liang Xian tidak buruk. 
Setelah menghilangkan pengaruh dari kemampuannya, 
keduanya menjadi seimbang. Ketika Tan Yan sedang 
membaca, Liang Xian sedang mempelajari pengetahuan 
ekstrakurikuler, dengan putus asa menonton matematika, 
fisika dan kimia, dan mengingat sebanyak mungkin struktur 
materi. 


Ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua tidur di 
ranjang yang sama pada malam hari karena alasan Liang 
Xian sebelumnya, keduanya hampir tidak dapat dipisahkan 
akhir-akhir ini, dan mereka akan tetap bersama. 


Di antara orang-orang di asrama, Qin Li terobsesi untuk 
dipukuli, dan tahu bahwa Liang Xian sedang berlatih 
dengan Tan Yan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. 


Yang lain menyaksikan dengan mata dingin saat hubungan 
Liang Xian dengan murid pindahan semakin dekat dan 
dekat. Cui Heyu menggigit permen lolipop sambil melihat ke 
dua orang yang memanjat di tempat tidur pada saat yang 
sama, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata: "Kamu 
kedua, apakah Anda ingin memperhatikan dampaknya? " 


Dia juga tercekik.Pada awalnya, seorang siswa pindahan 
masuk tanpa bisa dijelaskan, dan siswa pindahan itu berlari 


keluar di tengah malam. Kemudian dia bergabung dengan 
kelompok kepentingan yang tidak ada gunanya dan 
berganti asrama karena hal ini Setelah pindah asrama, Qin 
Li dan Liang Xian adalah lebih banyak orang yang lari keluar 
di tengah malam. 


Setelah pelatihan militer, Qin Li dan Liang Xian jelas lebih 
dekat dengan Tan Yan. Jelas mereka semua adalah teman 
sekelas yang tumbuh bersama, tetapi asrama dibagi 
menjadi dua kelompok.Tiga orang misterius itu sepanjang 
hari tidak tahu apa yang mereka lakukan. 


Karena perjanjian kerahasiaan, mereka bahkan tidak bisa 
mengungkapkan keraguan mereka. 


Mendengar apa yang dikatakan Cui Heyu, tubuh Liang Xian 
menjadi sedikit kaku. 


Melalui pemahaman hari-hari ini, Liang Xian tahu bahwa 
pemikiran Tan Yan bahkan lebih lurus dari tiang 
bendera.Tidak hanya itu, tetapi tidak ada perasaan sesama 
jenis dalam pikirannya. Liang Xian pernah bertanya dengan 
ragu-ragu, dan jawabannya adalah menikah dan memiliki 
anak dibenarkan, yaitu seorang gadis yang tidak dapat 
menyakiti orang baik dengan mencekiknya seumur hidup. 


Dari awal hingga akhir, tidak ada gagasan bahwa seks dapat 
dicoba, yang lebih membuat putus asa daripada 
homoseksualitas. 


Dengan menggantinya dengan orang lain, Liang Xian 
mungkin masih bekerja lebih keras untuk mengaku, 
setidaknya mengganggu hati Tan Yan. Tapi Liang Xian tahu 
lebih baik dari siapa pun bahwa kesadaran Tan Yan begitu 
kuat sehingga dapat mempengaruhi pemikiran orang lain. 
Dia sangat takut setelah dia mengaku, di bawah kesadaran 
kuat Tan Yan, bahkan dia akan terpengaruh. Ini salah. 


Setelah memikirkannya lama, Liang Xian memutuskan 
untuk secara halus terlebih dahulu, membiarkan Tan Yan 
membiasakan diri dengan kedekatannya, dan kemudian 
perlahan-lahan membiarkannya menerimanya. 


Misalnya, jika pria saling membantu atau sesuatu, jika 
mereka membantu, tidak akan ada perasaan. 


Dia merencanakan dengan baik, tetapi sayangnya orang- 
orang di sekitarnya tidak dapat melewatinya. 


Dihadapkan dengan pertanyaan Cui Heyu, Liang Xian 
sedikit bingung. Tidak peduli seberapa pintar dia, dia 
hanyalah anak laki-laki berusia sembilan belas tahun, dan 
dia akan menderita untung dan rugi saat menghadapi objek 
detak jantung pertamanya. 


Tan Yan menjawab dengan ekspresi lurus: "Bukankah Liang 
Xian sakit tempo hari? Saya juga takut dia akan sakit lagi, 
dan tempat tidur akan nyaman untuk merawatnya. Selain 
itu, nilai saya tidak bagus. . Liang Xian adalah yang terbaik 
di kelas. Saya memintanya untuk membantu saya dengan 
biaya kuliah. " 


Setelah saya selesai berbicara, saya menunjukkan 
senyuman yang sangat murni, dan saya tidak tahan melihat 
orang-orang di sekitar saya. 


Mereka semua adalah laki-laki di kelas yang sama. Awalnya, 
lebih baik dikatakan bahwa itu adalah kelasnya. Di sekolah 
menengah pertama, ada lebih dari 200 siswa di salah satu 
kelas khusus mereka, di masa remaja, dan beberapa teman 
sekelasnya sedikit membangkitkan orientasi seksual. Qiu Qi 
berhubungan dengan orang-orang dengan orientasi seksual 
yang berbeda, dan tahu apa artinya menyukai laki-laki. Tan 
Yan mungkin tidak berarti apa-apa dalam hal itu, dan Liang 
Xian masih mencoba merayunya. 


Saya benar-benar tidak tahu apakah lebih baik bersimpati 
dengan Tan Yan, yang mungkin tersesat, atau bersimpati 
dengan Liang Xian, yang terpana oleh semua pikirannya. 


Cui Heyu menarik sudut bibirnya dan menyeringai, "Kalau 
begitu lakukan apa yang kamu katakan, jangan salahkan 
aku karena tidak mengingatkanmu di masa depan." 


Apa yang perlu diingat? Tan Yan bingung, tapi berkata 
"terima kasih" dengan sopan. 


Semua orang: "..." 


Saya selalu merasa bahwa orang ini dan mereka tidak hidup 
dalam ruang dan waktu yang sama, dan sangat sulit untuk 
berkomunikasi. 


"Cui Heyu," Melihat semua orang di asrama, Cui Heyu 
menjadi panik lagi, Liang Xian melompat dari tempat tidur 
dan berkata, "Apakah kamu penasaran hari ini, kami tiga 
pelatihan militer Apa yang terjadi pada saat itu, dan apa 
yang kamu lakukan itu? malam?" 


Dua bulan telah berlalu sejak pelatihan militer. Orang-orang 
di Kota B mengenakan sweter dan mulai bersiap untuk 
musim dingin. Semua orang diam-diam tidak pernah 
menyebutkannya, tetapi mereka tidak berharap Liang Xian 
membicarakannya hari ini. 


Tan Yan dan Qin Li tidak bisa menahan diri untuk tidak 
melihat ke Liang Xian, tidak mengerti apa yang ingin dia 
lakukan. 


"Tidak apa-apa," Liang Xian melambai kepada mereka. "Aku 
telah memikirkannya sejak lama belakangan ini. Sejujurnya, 
alih-alih meminta Qiao Zhixue dan Asan untuk memilih 
seseorang dari sekelompok siswa yang tidak mereka kenal, 


lebih baik kami mengambil inisiatif. Sebagai pihak yang 
terlibat, kami memiliki hak untuk memilih. Tan Yan adalah 
kekuatan utama. Tidak ada yang bisa mengabaikan 
pendapat kami. Orang yang kami pilih, mereka tidak bisa 
menolak. " 


Apakah Anda ingin memilih tiga orang di asrama kami? Qin 
Li bereaksi dengan cepat dan segera memahami maksud 
Liang Xian. 


"Saya tidak memilihnya begitu saja. Saya telah 
memikirkannya untuk waktu yang lama." Liang Xian 
menjelaskan, "Para senior di kelompok kepentingan benar- 
benar lebih kuat dari kita, dan pengetahuan profesional 
mereka bagus. Dalam keadaan ekstrim, mereka tingkat 
kelangsungan hidup Itu harus lebih tinggi dari mahasiswa 
baru. Tapi kami kerja tim, kami benar-benar membawa 
mereka, kami harus berlari kembali, dan setiap orang 
memiliki hati yang kompetitif, mereka lebih baik dari kami, 
begitu ada situasi di mana tidak mengakui kekalahan , kita 
harus berjuang untuk tempat pertama, dalam lingkungan 
itu Langkah selanjutnya pada dasarnya mencari kematian. 
Lebih baik membawa orang-orang yang kita kenal, dengan 
kerja sama dan pemahaman yang tinggi tentang urusan 
kita. Setelah menandatangani perjanjian kerahasiaan, saya 
tidak tidak tahu apa yang harus dilakukan secara pribadi 
setiap hari, jadi lebih baik beri tahu mereka secara 
langsung. " 


Dia sangat masuk akal, dan dua orang lainnya mulai 
memikirkan kemungkinan yang Liang Xian katakan, tapi Cui 
dan Yu tidak tahan dan berkata, "Aku sama kompetitifnya 
denganmu, dan kamu terlihat tinggi di atasmu. . Kepada 
siapa Anda menunjukkannya? " 


Liang Xian memang menunjukkan aura "Aku seratus juta 
lebih darimu" di depan mereka. Qiu Qizheng dan Yan 
Yongfeng tidak tahan, apalagi Cui Heyu, yang sejak awal 
tidak berurusan dengannya. 


Liang Xian, apakah kamu sudah memikirkannya? Tan Yan 
berkata dengan sungguh-sungguh, Sekali kita benar-benar 
tidak dapat melindungi mereka, dapatkah kamu 
menanggungnya ketika kita harus meninggalkannya? 


Sederhananya, dalam situasi itu, lebih mudah meninggalkan 
junior yang memiliki sedikit kontak dengan mereka daripada 
meninggalkan teman sekelas yang telah bersama mereka 
selama lebih dari sepuluh tahun. 


"Aku sudah memikirkannya," Liang Xian menjawab dengan 
serius, "Menurutku perasaan seperti ini mungkin sebuah 
kesempatan. Hanya karena kita ingin melindungi saudara- 
saudara kita, kita akan bekerja lebih keras, lebih rajin 
mengajar, dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang 
lebih baik. Lebih tinggi. Oin Li, lindungi orang asing atau 
lindungi teman sekelasmu yang terluka, yang mana yang 
akan membuatmu bekerja lebih keras? " 


Setelah hening sejenak, Oin Li menjawab: "Jika itu adalah 
tugas, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi 
orang asing yang tidak terkait. Tetapi jika teman sekelas 
yang ingin melindungi adalah teman sekelas saya, saya 
akan melakukan yang terbaik. Hari itu ada di tangan saya. 
senjata. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak dapat 
menahannya di ketinggian 1.500 meter. " 


Liang Xian: "..." 


Bisakah kita tidak menyebutkan ini dulu? Dia telah 
menghapus ingatan ini dari pikirannya sebanyak mungkin! 


Cui Heyu mendengarkan ketiga orang ini untuk waktu yang 
lama, dan tidak tahan, dan bertanya langsung: "Tidak, Liang 
Xian, kamu tidak hanya tidur di ranjang yang sama dengan 
Tan Yan, kamu juga dipeluk oleh Qin Li? " 


Liang Xian: "..." 
Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Saya 
menyesal. Jika Cui Heyu pergi, saya mungkin tidak akan 


membantu tetapi membalas keluhan pribadi saya dan 
membunuh orang di hari-hari terakhir (:) _ 


34 


Bab 35 Kandidat 


Bab 35: Kandidat (2) 


Kali ini tidak hanya Liang Xianyu, tetapi bahkan ekspresi 
Qin Li tidak terlalu bagus, jadi dia langsung berteriak: "Apa 
yang kamu bicarakan?!" 


Qiu Qizheng dengan cepat menepuk kepala Cui dan Yu: 
"Kamu juga terlalu banyak berpikir, Dali bukan orang seperti 
itu." 


Ekspresi Qin Li sedikit lebih baik. 
Liang Xian: "..." 


Qin Li bukan orang seperti itu, kan? Qiu Qizheng tidak 
menyebutkannya? 


Cui dan Yu biasanya baik-baik saja, begitu mereka bertemu 
Liang Xian, mereka tidak dapat berbicara secara normal. Qiu 
Oizheng menekannya dan bertanya, "Apa yang kamu 
bicarakan? Karena kamu ingin memberi tahu kami, atau 
membiarkan kami berpartisipasi, mari kita lakukan dengan 
benar." 


Melihat Qiu Qizheng berbicara, Liang Xian tenang dan 
berkata: "Anda mungkin penasaran mengapa kami tidak 
pulang pada malam hari sejak pelatihan militer. Apa 
hubungannya ini dengan pemindahan Tan Yan. Saya dapat 
memberitahu Anda., Tapi terserah. kepada Anda untuk 
memutuskan. " 


Lalu keputusan seperti apa yang harus kita buat? Qiu 
Qizheng bertanya dengan tenang. 


"Apakah itu untuk terus mengikuti rute yang direncanakan, 
dari seorang prajurit khusus yang telah berkontribusi pada 
negara, hingga menjadi pejabat militer berpangkat tinggi 
atau pejabat pemerintah; atau ... untuk melakukan misi 
yang sangat berbahaya dan dapat mati kapan saja??" Liang 
Xian memberi pilihan. 


Anda direkrut untuk melakukan tugas selama pelatihan 
militer, Apakah Anda berbaring dengan luka selama 
setengah bulan? Tanya Yan Yongfeng penasaran. 


"Bisa dipahami seperti itu." 
Oiu Oizheng terdiam, tapi dia tidak segera menjawab. 


Mereka tumbuh bersama, yang tidak tahu karakter Liang 
Xian, dan orang yang paling tidak takut mati di kelas adalah 
dia. Bahkan Liang Xian mengatakan itu berbahaya, yang 
berarti tugas ini benar-benar tidak menyenangkan. 


Cui Heyu berpikir sejenak dan ingin bertanya: "Kamu 
direkrut secara paksa. Tidak memberimu kesempatan untuk 
memilih?" 


Bisa dibilang begitu. Liang Xian mengangguk, dan benda 
kosong muncul di belakangnya tanpa menanyakan 
pendapatnya. 


Lalu jika kamu diberi kesempatan untuk membuat pilihan 
baru, apakah kamu akan tetap menerapkannya jika kamu 
tahu bahayanya bisa mati? Tanya Cui Heyu. 


Tentu saja, Liang Xian menjawab tanpa ragu-ragu. 


Jika dia melewatkan kesempatan untuk pergi ke dunia lain, 
membangkitkan kemampuannya, dan masuk lebih dalam ke 
sains dan alam semesta, akan lebih sulit bagi Liang Xian 
daripada kematian. 


Terlebih lagi, dia juga bertemu dengan Tan Yan selama misi, 
dan untuk pertama kalinya menyadari kesempatan untuk 
mengkhawatirkan siapa dia. Liang Xian merasa bahwa yang 
didapat jauh lebih dari sekedar usaha, dan dia sangat 
berharga. 


Di mana kamu? Cui Heyu menatap Qin Li lagi. 


Qin Li juga mengangguk dengan tegas: "Saya tidak akan 
melewatkan kesempatan seperti itu." 


Bahkan jika dia mungkin menyesal nanti, setidaknya 
sekarang, bahkan jika dia telah berjalan di depan gerbang 
hantu karena Black Death, Qin Li masih merasa bahwa 
perjalanan ke dunia lain penuh dengan hal baru dan 
tantangan. 


"Lalu mengapa saya harus menolak," kata Cui Heyu dengan 
tegas, "Anda tidak mau menyerah, yang berarti ada peluang 
selain bahaya. Saya sangat penasaran akhir-akhir ini, saya 
akan bergabung dan mengatakannya segera." 


Jika kamu tidak bergabung, keluarlah, dan kita akan masuk 
setelah kita selesai. Liang Xian melihat ke dua lainnya. 


Qiu Qizheng dan Yan Yongfeng saling memandang Yan 
Yongfeng memindahkan kursi dan duduk di samping Cui 
Heyu, tetapi Qiu Qizheng bangkit dan berjalan menuju pintu 
asrama. 


Wajah Cui dan Yu menegang, dan Qiu Qi mengunci pintu 
asrama di belakangnya dan duduk bersamanya dengan 


bangku. 


Mereka bertiga naik bus bersama, dan mereka tidak 
berencana turun lagi. 


Liang Xian sudah lama menebak akhir cerita dan duduk di 
ranjang atas memandang Cui Heyu dengan penuh 
kemenangan Mulai sekarang, dia akan menjadi senior 
dengan kekuatan supernatural. 


Cui Heyu menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi 
berkata, "Kamu tidak bisa turun? Kamu mematikan lampu 
pada jam sepuluh dan kamu berlari ke tempat tidur Tan Yan 
pada jam sembilan, bukankah kamu mau untuk 
menunjukkan wajahmu? " 


Liang Xian: "..." 


Tan Yan membantunya menjelaskan: "Saya sedikit terpesona 
dengan membaca novel akhir-akhir ini. Terlambat di tempat 
tidur akan terus memikirkan plot dan tidak bisa tidur, yang 
akan memengaruhi pelajaran dan latihan hari berikutnya. 
Liang Xian akan awasi aku dan biarkan aku maju terlebih 
dahulu. Tidur. " 


Tiga orang, Cui dan Yu: "..." 


Saya belum pernah melakukan percakapan mendalam 
dengan teman sekelas baru. Saya menemukan bahwa 
teman sekelas baru terlalu manis ketika saya menghubungi 
mereka hari ini? Apakah Anda ingin begitu polos. 


Namun melihat wajah Liang Xian hancur, Cui Heyu tiba-tiba 
merasa bahwa Tan Yan mungkin akan lebih tidak nyaman 
jika dia tidak menyadari bahwa Liang Xian, dan dia bahagia 
lagi. 


Qin Li, katakan padaku. Liang Xian merasa sulit untuk 
berkomunikasi dengan Cui Heyu, jadi dia menamai Qin Li 
secara langsung. 


Pekerjaan semacam ini selalu dipercayakan kepada Liang 
Xian dan orang-orang pintar lainnya. Qin Li mengerjakan 
papan latar belakangnya sendiri dengan damai. Sekarang 
dia tiba-tiba diberi tugas yang begitu penting, dia tiba-tiba 
merasa sedikit bingung: "Hah?" 


"Ah apa, menurutmu aku bilang mereka akan percaya?" 


Qin Li terdiam beberapa saat, dan ketika Cui Heyu menatap 
mata sombong Liang Xian, dia mengerti bahwa keputusan 
Liang Xian benar. 


"Kami pergi ke dunia lain melalui 'kekosongan', dan 
mengatur serta menganalisis bahwa dunia yang berbeda 
adalah alam semesta paralel bumi, dan mereka semua 
berada di lingkungan apokaliptik. Di dunia yang berbeda, 
kami dapat membangkitkan kemampuan. Kemampuan saya 
adalah mungkin pertahanan dan juga bisa melindungi 
orang. Qin Li Katakan saja. 


Semua orang: "..." 


Yan Yongfeng menggali telinganya: "Apakah kamu tidak 
ingin berbicara tentang isi misi? Mengapa kamu mulai 
berbicara tentang film?" 


Dia tidak benar-benar berpikir bahwa Qin Li sedang 
menceritakan sebuah cerita, Itu hanya hal yang tidak 
terpikirkan. Setidaknya Anda berbicara sedikit secara 
emosional? Berbicara begitu datar, mereka terdengar sangat 
palsu! 


Bukannya Anda tidak mempercayai teman-teman Anda. 
Menghadapi deskripsi seperti ini, Anda sama sekali tidak 
tahu tanggapannya. 


"Itu benar," Tan Yan masih membantu Qin Li, "Jika kita tidak 
pergi ke dunia lain," kekosongan "akan terus menyebar, dan 
dunia kita mungkin juga mengantar akhir zaman, jadi 
seseorang harus menyelesaikan tugas ini.." 


Dia berbicara dengan sangat tulus, dengan semacam 
ketulusan yang harus dipercaya, tapi Cui Heyu masih 
berteriak: "Perlambat, pelan-pelan, bisakah kamu tidak 
memiliki rasa hormat yang paling mendasar untuk hal yang 
ajaib seperti itu? Tambahkan beberapa kata sifat, oke ?! " 


Cui Heyu dengan enggan menatap Liang Xian: "Terserah 
kamu." 


"Heh." Liang Xian mencibir, dan tidak mengatakan sesuatu 
seperti "Kamu tidak percaya padaku", tetapi sejak mereka 
bertemu "kosong" di depan "Lapangan Poppy", mereka terus 
berbicara dengan setiap detail. Pada Pada pertemuan 
terakhir, saya bahkan mengatakan bahwa keterikatan 
kuantum antara Tan Yan dan dunia nyata dan sumber 
kekuatan supernaturalnya adalah kesadaran. 


Dia terus membicarakannya sampai lampu 
dimatikan.Dengan kata-katanya, lampu di asrama juga 
dimatikan. Ada keheningan dalam kegelapan, dan Cui, Yu 
dan yang lainnya terdiam untuk waktu yang lama. 


Mereka membutuhkan waktu untuk menyerap dan 
mencerna informasi dalam jumlah besar ini. Butuh waktu 
sekitar setengah jam sebelum mereka mendengar suara Qiu 
Qizheng: "Tan Yan akan bergabung dengan kelas hanya 
untuk memilih orang, bukan?" 


Liang Xian tercengang sesaat sebelum menjawab: "... Ya." 


Tanpa diduga, dia mengatakan banyak hal, tetapi Qiu 
Qizheng sangat khawatir tentang istirahat Tan Yan. 


Aku lega. Qiu Qi mengangguk dalam gelap dan berhenti 
berbicara. 


Nyatanya, dia benar-benar tidak tahu harus bertanya ke 
mana, dan tidak mudah untuk diam terus menerus, 
sehingga dia hanya bisa bertanya tentang Tan Yan yang 
dianggap telah menyelesaikan suatu masalah. 


"Aku mengerti," kata Cui Heyu, "Hal ini memang terlalu tak 
terpikirkan. Bisa dikatakan bahwa kalian bertiga bekerja 
sama untuk mengarang cerita untuk menyangkal kita. Aku 
butuh bukti, tapi Kamu pasti akan berkata, ' Dunia nyata 
Tidak dapat menggunakan kemampuan ', Anda tidak dapat 
memberikan bukti jika' kekosongan 'tidak muncul. " 


"Tidak," kata Qin Li kali ini, "Saya punya bukti." 
Hati Liang Xian tegang, apakah Qin Li menemukan sesuatu? 


Kemampuan penyembuhan diri dari orang-orang dengan 
kemampuan kebangkitan akan ditingkatkan. Ini adalah 
bagaimana kita bisa sembuh dalam setengah bulan. Qin Li 
turun dari tempat tidur, mengeluarkan ponselnya dan 
menyalakan senter. Saya tidak pernah tahu bagaimana 
caranya. kuat kemampuan penyembuhan diri ini. Sejauh ini, 
saya telah berlatih pukulan untuk melatih kemampuan 
pertahanan saya, dan saya benar-benar telah melihat 
perubahan saya dengan mata kepala sendiri. " 


Dia mengeluarkan pisau tajam, diikuti cahaya senter, dan 
membuat luka yang sangat panjang di lengannya. 


Tidak ada yang menuduhnya melukai diri sendiri, Cui dan Yu 
menatap tangan Qin Li dengan tegas. 


Menurut pengalaman mereka, banyak darah akan keluar 
dari luka yang begitu panjang dan dalam, dan akan 
membutuhkan waktu paling sedikit seminggu untuk 
meninggalkan bekas luka, dan akhirnya akan meninggalkan 
bekas luka. 


Oin Li adalah orang yang rendah hati, dan dia tidak 
berharap untuk menjadi begitu kejam pada dirinya sendiri, 
membuat luka sebesar itu tanpa mengedipkan matanya. 


Mengikuti cahaya redup senter, ketiga orang itu melihat 
bahwa luka Qin Li tidak mengeluarkan banyak darah, dan 
sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata 
telanjang. Hanya butuh sepuluh menit untuk mendapatkan 
bekas luka. Setelah setengah jam, tidak ada bekas luka. 
bekas luka yang tersisa. Lengannya mulus. Seperti biasa. 


Cui Heyu mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Oin 
Li, melirik Qiu Gizheng dan Yan Yongfeng. 


Oiu Oizheng segera berkata: "Kami akan berpartisipasi, 
bahkan jika ada risiko tidak dapat dibangunkan atau bahkan 
ditinggalkan oleh Anda, kami akan berpartisipasi." 


35 


Bab 36 Kubus Rubik 


Bab 36: Kubus Rubik (1) 


"Kamu hampir ..." 


Ketika Liang Xian membawa Cui dan Yu menemui Asisten 
Chai keesokan harinya, Asan sangat marah sehingga dia 
tidak tahu harus berkata apa. 


Tahukah kamu betapa rahasianya tindakan kita? Asan 
menegur, Bahkan banyak pemimpin negara tidak tahu 
tentang ini, kecuali Kementerian Teknologi dan Keamanan 
dan pemimpin negara yang paling mutakhir. Kita semua 
Para operator tahu bahwa begitulah cara Anda memberi 
tahu saya tentang masalah ini? " 


"Ngomong-ngomong, cepat atau lambat, kita harus memilih 
orang," Liang Xian tampak seperti babi mati tidak takut air 
mendidih. "Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif?" 


"Kamu ..." Ah San hampir marah padanya. 


Inilah perbedaan antara profesional dan pelajar. Para pelajar 
selalu berpikir dengan sangat sederhana, tetapi San tahu 
bahwa memilih anggota tim tidaklah mudah. Pertama, dapat 
pengadilan politik, tiga generasi atas dan bawah harus 
diselidiki agar jelas, belum lagi kualitas para pemainnya 
sendiri, bahkan catatan kredit anggota keluarga inti harus 
diperhatikan. Orang-orang selalu rentan terhadap pengaruh 
orang-orang di sekitarnya, bagaimanapun juga mereka 
adalah makhluk sosial, tidak mungkin hanya melihat satu 
aspek. 


Guru Chai, kita semua adalah siswa di kelas khusus. Kita 
telah lulus ujian politik ketika kita diterima, dan delapan 
generasi nenek moyang kita dilaporkan. Apa menurutmu 
kita tidak dapat melakukan pengadilan politik? Cui Heyu 
mendengar itu San tidak mempercayainya, kata tidak yakin. 


Ah San begitu terpana sehingga wajahnya berubah menjadi 
hijau, dan dia berkata kepada Liang Xian: "Apakah kamu 
berani menarik seperti ini? Sekilas, kamu memiliki karakter 
yang lebih tinggi dari langit. Jika kamu tidak 
membiarkannya pergi. dan ada yang tidak beres, nyawa 
siapa yang akan kamu bayar untuk itu? " 


Hari-hari ini, Ah San hampir memeriksa semua skor dan 
komentar guru dari anggota kelompok minat dari taman 
kanak-kanak hingga universitas. Dia juga menganggap 
bahwa yang terbaik adalah memilih pemain dari Liang Xian 
dan teman sekelas akrab lainnya, tetapi dia yang pertama 
mengecualikan Cui dan Yu. 


Tanpa dia, Cui Heyu adalah murid yang baik dan akan 
menjadi petarung yang hebat di masa depan, Dia tidak lebih 
buruk dari Liang Xian dalam semua aspek bakat. 


Satu-satunya hal adalah rasa persaingan terlalu kuat, dan 
Liang Xian sejajar dengan Liang Xian. Dalam komentar Liang 
Xian dan Cui Heyu, semua instruktur membuat catatan 
khusus. Jika Qiu Oizheng tidak hadir, mereka tidak boleh 
dibagi menjadi satu tim. 


Mendengar Ah San berkata tentang dirinya sendiri, Cui dan 
Yu ingin berdebat lagi, tetapi mereka ditahan oleh Oiu 
Oizheng. Dia melirik ke arah pemimpin regu, ekspresi Oiu 
Oizheng adalah keseriusan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, Cui Heyu menahan amarahnya. Diam dan diam 
saja. t berbicara. 


Nah, untungnya, Liang Xian juga memilih Qiu Qizheng, dan 
salah satunya bisa menahan Cui Heyu. 


Ah San mengusap pelipisnya dengan sakit kepala: "Saya 
tidak bisa menjadi master sendirian, jadi saya bisa bertanya 
kepada instruktur Qiao setelah kelas di malam hari, bahkan 
jika dia harus melapor kepada atasan." 


"Semuanya begitu dogmatis," kosong "tidak menunggu 
orang." Liang menunjukkan senyuman sarkastik, 
"Bagaimana jika kamu harus memasuki" kosong "malam ini? 
Kecepatanmu dalam memilih orang terlalu lambat." 


"Ada tindakan pencegahan darurat dalam keadaan darurat, 
tapi sekarang ada cukup waktu ... Hei, lupakan saja, kalian 
semua sudah memilih orang, kalian tidak bisa memformat 
ingatan ketiga orang ini, apa lagi yang bisa saya katakan." 


Ah San memandang Tan Yan, dan berkata dengan marah: 
"Mengapa kamu tidak menghentikannya?" 


Tan Yan berada di bawah tekanan terbesar setelah 
pemilihan, dan dialah yang menyeret 6. Tan Yan adalah 
orang dengan suara paling banyak, dan bahkan organisasi 
harus meminta pendapatnya. 


"Saya pikir pilihan Liang Xian benar. Setiap orang adalah 
anak yang baik. Saya percaya mereka. Dan ... Saya juga 
berpikir bahwa jika Anda benar-benar ingin memilih pemain, 
tingkat kelangsungan hidup orang yang dikenal lebih tinggi 
daripada orang asing yang ditugaskan di atas." 


Tan Yan tersenyum lembut pada Liang Xian, mata penuh 
toleransi dan dukungan kuat, Liang Xian tersipu dan 
menundukkan kepalanya. 


Ah San: "Saya harap organisasi tidak akan memberi Anda 
tindakan disipliner." 


Itu lebih baik dari yang diperkirakan Ah San. Sebagai 
peneliti utama dari proyek "kosong", Qiao Zhixue, Menteri 
Yu tidak tahu kapan dia memberinya semua hak untuk 
memilih kandidat. Mendengar bahwa Liang Xian dan yang 
lainnya telah membuat pilihan, Qiao Zhixue setuju tanpa 
mengedipkan matanya. 


Dia bisa membuat keputusan bahkan tanpa melapor. Liang 
Xian telah melarikan diri. Selama Qiao Zhixue tidak 
mengatakan apa-apa, mereka tidak perlu dihukum. 


"Katakan dulu. Jika Anda berpartisipasi dalam operasi ini, 
anggota keluarga Anda mungkin dilindungi." Qiao Zhixue 
berkata, "Tentu saja, perlindungan ini rahasia, dan orang 
yang terlibat tidak akan menyadarinya." 


Setiap orang siap secara mental untuk ini, dan sebagian 
besar personel yang berhubungan dengan rahasia di negara 
ini mungkin dalam bahaya Melindungi anggota keluarga 
tidak hanya meyakinkan diri mereka sendiri tetapi juga 
negara, yang terbaik dari kedua dunia. 


Tak satu pun dari anggota keluarga dari ketiganya berada di 
luar negeri, dan mereka memenuhi syarat. Qiao Zhixue 
memberikan file mereka kepada Menteri Yu, dan dia mulai 
menasihati mereka di dunia yang berbeda dengan cara 
yang ditargetkan. 


"Di atas adalah semua informasi yang saat ini dipegang oleh 
manusia," kata Qiao Zhixue setelah berbicara. "Penjelajahan 
kita di dunia yang tidak dikenal baru saja dimulai. Anda 
dapat mengatakan apa saja jika Anda punya ide. Tidak 
masalah apakah itu salah . Di balik setiap teori yang benar, 
tidak ada apa-apa. Ada banyak asumsi dan penyangkalan 


yang salah. Dalam ribuan percobaan, bahkan jika satu 
berhasil, kita menang. " 


Mereka yang terlibat dalam penelitian ilmiah tahu bahwa 
kesuksesan sering kali tidak disengaja. Upaya yang tak 
terhitung jumlahnya yang telah mereka lakukan adalah 
mengubah kecelakaan menjadi tak terelakkan. 


Saya punya pertanyaan. Karena dasar dari kekuatan adalah 
kesadaran, mengapa kekuatan itu hanya dapat digunakan di 
dunia yang berbeda, tetapi tidak di dunia nyata? Cui Heyu 
berkata dengan heran, dan pertanyaan pertama mengenai 
rasa sakit Liang Xian. 


Liang Xian tahu bahwa dia tidak bisa menyimpannya lama- 
lama, tetapi dia tidak menyangka masalah akan datang 
secepat itu. 


Benar saja, itu karena dia tidak berhati-hati hari itu dan Cui 
Heyu melihatnya terbang ke tempat tidur Pertanyaan ini 
telah disembunyikan di dalam hatinya, dan dia akan 
mengajukan pertanyaan itu segera setelah dia mengetahui 
keberadaan kemampuannya. 


"Saya tidak tahu," ekspresi Qiao Zhixue tetap tidak berubah. 
"Ini semua tidak diketahui. Anda perlu mencari tahu 
jawabannya setelah Anda pergi ke dunia lain. Tetapi Anda 
harus jelas. Operasi kami mengancam jiwa dan ada juga 
perintah dalam organisasi., Begitu hidup dalam bahaya, 
Anda harus menjadi orang pertama yang ditinggalkan. " 


Mereka bertiga tahu tentang ini untuk waktu yang lama, 
dan Cui Heyu mengangkat dadanya dengan percaya diri: 
"Kurasa aku tidak akan bisa membangkitkan 
kemampuannya." 


Dia tidak pernah merasa bahwa dia lebih buruk dari Liang 
Xian, karena Liang Xian bisa melakukannya, dia juga bisa. 


Qiao Zhixue tidak memukul Cui Heyu, dan mengangguk: 
"Tentu saja saya harap kalian semua bisa bangun." 


Apa ini? Yan Yongfeng, yang diam sepanjang waktu, berkata 
tiba-tiba, dan dia menunjuk ke sebuah kotak di samping 
meja Qiao Zhixue. 


Qiao Zhixue membuka kotak itu dan mengeluarkan 
beberapa Kubus Rubik dari dalam, mulai dari yang kedua 
hingga yang ketujuh belas. Ada yang berbentuk bagus dan 
ada yang berantakan. 


Liang Xian mengambil Kubus Rubik orde tiga yang umum di 
pasaran, dan setelah beberapa putaran, keenam sisi Kubus 
Rubik dirakit. Melihat ini, Cui Heyu mengambil Kubus Rubik 
tingkat empat dan memutar Kubus Rubik dengan cepat 
dengan kedua tangan. Liang Xian bahkan lebih cepat dalam 
mengeja Rubik's Cube orde ketiga. 


Rekor dunia untuk Rubik's Cube urutan keempat adalah 
18,42 detik, dan Cui Heyu hanya membutuhkan waktu 20 
detik, Melihat ekspresinya yang bangga, kecepatannya 
seharusnya lebih cepat. 


Anda membawa kotak ini kepada kami? Liang Xian 
bertanya. 


"Ya," Qiao Zhixue menyerahkan Kubus Rubik kepada semua 
orang, "Kelas kita hari ini adalah bermain Kubus Rubik." 


Setiap gerakan Qiao Zhixue memiliki arti, dan dia tidak akan 
membiarkan semua orang bermain dengan mainan dengan 
santai. Semua orang mengambil Kubus Rubik dan 
memutarnya. Seperti Liang Xian dan Cui Heyu, mereka 


bergegas ke Kubus Rubik tingkat ke-17 dan mengulurkan 
tangan mereka. Tan Yan tidak berani menyentuh Kubus 
Rubik tingkat tinggi. Setelah itu. menyelesaikan Kubus 
Rubik, saya pergi untuk mendapatkan Kubus Rubik. 


Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi ketika Liang Xian 
dan Cui dan Yu bersaing satu sama lain untuk memutar 
Kubus Rubik urutan ketujuh belas, Tan Yan hampir 
menyelesaikan Kubus Rubik urutan kedua hingga keenam 
belas dengan kecepatan konstan. 


Qiao Zhixue tidak terlalu peduli pada awalnya. 
Bagaimanapun, Rubik's Cube urutan ketiga, urutan 
keempat, dan urutan kelima adalah hal yang umum di 
pasar, dan Anda dapat dengan cepat memulihkannya 
dengan mencari strategi di Internet. Namun, dari Tingkat 6 
dan seterusnya, jumlah perubahan ini sangat menakutkan 
Tanpa pelatihan di area ini, sulit untuk memulihkan Kubus 
Rubik. 


Selain itu, jumlah perubahan dalam Kubus Rubik meningkat 
secara eksponensial. Jika dibutuhkan dua menit bagi 
seseorang untuk memulihkan Kubus Rubik urutan ketiga, 
mungkin perlu waktu satu jam untuk memulihkan urutan 
kesepuluh, dan bahkan lebih menakutkan untuk sampai ke 
urutan keenam belas. 


Tapi Tan Yan tidak peduli kubus Rubik mana yang dua menit, 
dari urutan kedua hingga keenam belas. 


Liang Xian dan Cui dan Yu masih bersaing dengan liar di 
sekitar Kubus Rubik, tapi kemudian mereka perlahan 
berhenti bergerak, menatap tangan Tan Yan. 


Sepertinya tidak ada yang istimewa, cukup putar beberapa 
kali, dan Kubus Rubik langsung pulih. Tetapi untuk beberapa 
alasan yang tidak diketahui, bahkan jika mereka terus 


menatap Tan Yan, mereka sepertinya masih tidak dapat 
melihat dengan jelas beberapa gerakan mereka.Liang Xian 
telah menggunakan kesadarannya dan masih tidak dapat 
melihat dengan jelas. 


Meletakkan Kubus Rubik 16 Langkah, Tan Yan melihat bahwa 
hanya dua dan dua langkah 17 berada di tangan Liang Xian 
dan Cui Heyu, jadi dia tidak mengambilnya. 


Menemukan bahwa semua orang menatapnya, Tan Yan 
tersenyum malu-malu: "Sangat menyenangkan bermain 
untuk pertama kalinya." 


Semua orang: "..." 
pertama kali? Sangat menyenangkan? 


Tahukah Anda berapa banyak Rekor Dunia Guinness yang 
Anda pecahkan hanya dalam beberapa menit? 


Beri dia Rubik's Cube, kata Qiao Zhixue kepada dua orang 
yang menempati Rubik's Cube urutan ke-17. 


Liang Xian dengan cepat menyerahkan Kubus Rubik, dan 
omong-omong, mengambil kesempatan untuk menggosok 
jari Tan Yan Cui Heyu, yang memiliki mata tajam, 
menunjukkan ekspresi ketidaktahuan, yang terlalu sial. 


Tan Yan mengambil Kubus Rubik dan memutarnya dengan 
cepat. Itu masih dua menit. Kubus Rubik 17 langkah 
dipulihkan, dan diletakkan di atas meja bersama dengan 15 
sebelumnya berturut-turut. 


Yan Yongfeng menggosok matanya dengan penuh 
semangat: "Kemampuan observasi saya adalah yang terbaik 
di kelas, tapi mengapa ... Saya tidak dapat melihat dengan 
jelas setelah dia mencapai keseratus kalinya?" 


"Apa kau melihat seratus? Aku tidak bisa melakukannya 
lima puluh kali." Cui Heyu menggelengkan kepalanya. 


Seratus kali? Liang Xian memandang Yan Yongfeng. Dia 
sudah menggunakan kesadarannya, tapi dia masih 
menahannya sampai sembilan puluh kali. Setelah itu, 
otaknya pusing dan dia tidak bisa mengikuti gerakan Tan 
Yan. 


Hanya empat puluh Asan Qin Li Qiu Oizheng yang dapat 
dilihat: "..." 


Seratus? Oiao Zhixue melirik Yan Yongfeng, Kamu pandai 
mengamati, saya hanya menontonnya 80 kali. 


Cui Heyu: "..." 


Bahkan jika dia tahu bahwa IQ Oiao Zhixue jauh lebih 
unggul dari orang biasa, dia masih mengembangkan rasa 
persaingan. 


Bagaimana kamu melakukannya? Oiao Zhixue bertanya 
pada Tan Yan. 


Melihat semua orang menatapnya, Tan Yan sedikit malu. Dia 
menggosok tangannya dan berkata dengan gugup, "Aku 
tidak tahu. Sepertinya begitu Kubus Rubik ada di tanganku, 
aku tahu arah mana yang harus dituju, dan Kubus Rubik 
juga sangat mulus. Itu dipulihkan setelah beberapa klik. " 


Siapa pun yang mengenal Tan Yan tahu bahwa dia hanya 
memiliki jawaban ini dan tidak tahu prinsipnya. Oiao Zhixue 
dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi Liang Xian 
mengaguminya: "Anda mungkin tipe orang dengan 
mobilitas super. Anda harus menganalisis dan menghitung 
dengan cara yang berpasir, dan Anda bertindak sebelum 
berpikir, dan ketika kami ragu, tugas telah selesai. " 


Cui Heyu: "..." 
Bisakah ini meledak? 


Oiao Zhixue mengetuk meja dan menarik perhatian semua 
orang, "Menurutmu mengapa saya membawa begitu banyak 
Rubik's Cubes hari ini?" 


Liang Xian telah menebak ketika dia melihat Kubus Rubik: 
"Dunia paralel, alam semesta Kubus Rubik? Menurutmu 
apakah persilangan kita terkait dengan Kubus Rubik?" 


Ini hanya tebakan, masih belum pasti, tapi melihat 
penampilan Tan Yan, saya rasa kemungkinan hipotesis ini 
sangat tinggi. Oiao Zhixue berkata, Semua benda langit di 
alam semesta memiliki lintasannya masing-masing, dan kita 
semua tahu gerak itu adalah Mutlak, keheningan adalah 
relatif. Kemudian anggaplah bahwa dalam ruang empat atau 
bahkan lima dimensi, alam semesta kita dan alam semesta 
paralel lainnya seperti Kubus Rubik ini, tersusun satu demi 
satu secara paralel, tidak pernah berpotongan, dan masing- 
masing bergerak pada lintasannya sendiri. " 


Lalu ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di 
sekitar kita, dan mereka berubah setiap saat. Jika kita 
bepergian ke alam semesta lain, bahkan jika kita mengikuti 
jalan yang sama, kita tidak akan pernah bisa kembali ke 
alam semesta kita sendiri. Cui Heyu melanjutkan. 


Kecuali jika Anda terlibat kuantum dengan batu nisan 
seperti Tan Yan, dan Anda tidak dibatasi oleh jarak dan 
ruang, Anda dapat kembali ke dunia nyata. Liang Xian juga 
menganalisis. 


Asan, yang sama sekali tidak bisa mengikuti pemikiran 
orang pintar: "..." 


Jelas, dia juga mempelajari mekanika kuantum, apalagi Qiao 
Zhixian Liang Xian, mengapa bahkan pemikiran Cui dan Yu 
tidak bisa mengikuti? 


Untungnya, Asan tidak peduli tentang itu, dan bertanya 
langsung: "Apa hubungan Kubus Rubik dengan" kekosongan 
"? Apakah hipotesismu berlaku dan apa hubungannya 
dengan Tan Yan memecahkan rekor dunia Kubus Rubik?" 


Penghalang dunia kita sudah runtuh, Liang Xian mengambil 
sebuah Kubus Rubik, langsung mengeluarkan sebagian 
kecil, dan membuat potongan di dalamnya. Contohnya, 
Kubus Rubik ini memiliki celah di dalamnya. Jika diisi 
dengan air, air Itu akan terus mengalir keluar. Tetapi karena 
dunia memiliki batas dengan dunia, dan batas Kubus Rubik 
lain telah memblokir celah ini, tidak akan terjadi apa-apa 
untuk saat ini. Tetapi jika kita menghadapi dunia yang telah 
runtuh atau bahkan telah runtuh. hancur total, air akan 
Karena stres, air akan mengalir dari dunia kita ke dunia yang 
telah runtuh. " 


Tentu saja, penghalang dari makrokosmos jelas tidak 
sesederhana yang dapat kita bayangkan. Oleh karena itu, 
setelah Tan Yan pergi dan kembali melalui 'kekosongan', 
membentuk lingkaran melingkar, energi yang dihasilkan di 
dalamnya untuk sementara memblokir 'kekosongan' 
tersebut. dan memberi kami Tetap di belakang. Oiao Zhixue 
terus menjelaskan. 


Tapi ini hanya sementara, Cui dan Yu dengan cepat 
mengikuti pemikiran mereka. Area di garis bujur yang sama 
dengan Pingxian adalah celah ini. Dengan munculnya 
lubang yang sering, kami terus berhubungan dengan dunia 
yang runtuh. semakin besar dan besar, jadi sekarang 
cakupan "lubang" telah meluas ke pinggiran Kota B. " 


Perubahan dari Kubus Rubik orde-15 kira-kira sama dengan 
7,458* 10 pangkat 813. Angka ini begitu menakutkan 
sehingga manusia sulit untuk dihitung, tapi ini hanya Kubus 
Rubik orde-15. Jika bilangannya sejajar dunia meningkat 
menjadi 30, 40, dan 50 Dalam hidup kita, bahkan jika kita 
memasuki dunia dalam semalam, kita tidak akan pernah 
menemukan dunia yang berulang." Qiao Zhixue berkata, 
"Setelah tidak ada keterikatan kuantum sebagai panduan, 
Anda akan diasingkan ke alam semesta lain selamanya. 
Saya harap Anda akan mengingat ini. Ini adalah sesuatu 
yang lebih menakutkan daripada kematian. " 


36 


Bab 37 Kubus Rubik 


Bab 37: Kubus Rubik (2) 


Daun-daun yang gugur kembali ke akarnya, rubah mati di 
gundukan pertama. 


Apa yang lebih menakutkan dari kematian adalah 
diasingkan ke dunia lain sendirian, sampai kematian tidak 
dapat lagi melihat tempat asal. 


Tiga orang yang terpesona oleh kemampuan penyembuhan 
Qin Li berangsur-angsur menjadi tenang.Mereka tidak akan 
menjelajah ke dunia fantasi dan kabur yang direkam dalam 
novel, tetapi dibebani dengan tugas dan risiko ditinggalkan 
Kapan saja. 


Oiao Zhixue melirik mereka bertiga, melihat ekspresi 
mereka berubah dari kegembiraan menjadi kesungguhan, 
mengangguk puas: "Tidak bodoh, jelas mana yang lebih 
penting. Hati pemuda itu lebih tinggi dari langit, berpikir 
bahwa dia bisa mengatasi segalanya. Kesulitan dan 
rintangan. Sebenarnya, saya tidak tahu bahwa di dunia ini, 
kehidupan setiap orang lebih kurus dari kertas. Belajarlah 
menghadapi semuanya dengan rendah hati. " 


Saat dia mengatakan ini, dia fokus pada Cui Heyu. Kandidat 
yang sedikit ini tidak apa-apa, masing-masing memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing.Di antara mereka, 
Cui dan Yu memiliki kelebihan dan kekurangan yang paling 
jelas terlihat.Mereka terlalu sombong, sehingga harus 
mengatur kembali semangatnya. 


Seorang Sanyi memandang Qiao Zhixue dengan tatapan 
aneh. Berdasarkan pemahamannya tentang Qiao Zhixue, 
orang ini dapat dikatakan sebagai orang dengan kecerdasan 
kecerdasan rata-rata dan EQ super. Agak salah untuk dapat 
mengatakan hal seperti itu dengan pengalaman hidup. 


Sedikit yang dia tahu bahwa Qiao Zhixue juga gugup, dan 
Menteri Yu sibuk dengan tugas resminya, tidak hanya harus 
berkomunikasi dengan organisasi, tetapi juga bertengkar 
dengan negara asing. Tidak mudah untuk dapat 
memastikan bahwa "kekosongan" selalu ada, dan tidak 
mudah bagi personel untuk berpartisipasi dalam rapat 
segera setelah kembali. Dia tidak bisa berada di sana secara 
langsung, jadi dia menuliskan apa yang ingin dia katakan 
dan memberikannya kepada Qiao Zhixue, dan memintanya 
untuk menghafalnya kepada para pemain baru pada waktu 
yang tepat, yang dianggap sebagai pengajaran tidak 
langsung kepada para pemain. 


Apakah saya menghadap punggung saya, dan kesempatan 
untuk menggunakannya pantas? Dengan kekhawatiran 
seperti itu, Qiao Zhixue memandang Liang Xian dan 
memberi isyarat bahwa sudah waktunya dia berbicara. 


Liang Xian segera mengerti bahwa ia akan mengubah topik 
pembicaraan: "Lalu mengapa Tan Yan memutar Kubus Rubik 
begitu cepat? Apakah ini ada hubungannya dengan 
runtuhnya dunia? Dan alam semesta terbatas dan tidak 
terbatas, dan bagaimana ia berputar dengan dunia paralel 
seperti Rubik's Cube? " 


Mari kita bicara tentang batas dulu. Walaupun terbatas dan 
tidak ada batasnya, itu juga berarti ada batas di mana- 
mana. Struktur ruang ini sangat bertanggung jawab. Tentu 
tidak sesederhana Kubus Rubik. Bentuknya persegi dan bisa 
dilihat di Sekilas. Saya pribadi berpikir, Manusia adalah 


makhluk tiga dimensi. Dengan struktur otak manusia saat 
ini, tidak mungkin membayangkan bagaimana alam 
semesta bekerja dari perspektif makro. Sama seperti 
makhluk dua dimensi melihat dunia dalam dua dimensi, 
mereka melihat lubang di tanah, tapi otak mereka tidak. Itu 
akan menghasilkan kesadaran yang dalam, dan hanya 
merasakan bahwa lingkaran hitam muncul di pesawat. 
Dengan cara yang sama, manusia tidak bisa membayangkan 
bagaimana multiverse beroperasi dan saling mempengaruhi. 
Semuanya bisa hanya bisa ditebak dari perspektif tiga 
dimensi. "Qiao Zhixue menjelaskan.. 


Menurut saya, bagaimana mudah bagi Anda untuk 
membayangkan mode olahraga ini ... semua orang berpikir 
dalam hati. 


Oiao Zhixue berkata semua orang berada di awan, hanya 
Liang Xian dan Cui Heyu yang masih mencoba untuk 
mengerti. Liang Xian sudah lama mengetahui betapa 
menakutkannya otak Oiao Zhixue, dan dia sama sekali tidak 
bisa memahami gagasan persaingan. Perbedaan antara dia 
dan Oiao Zhixue adalah banyaknya pengetahuan, yang 
tidak dapat dibuat dalam satu atau dua hari. 


Cui Heyu-lah yang secara bertahap terdiam setelah melihat 
aspek mengerikan dari Qiao Zhixue. Awalnya dia merasa 
bahwa dia mahakuasa, dan hanya Liang Xian yang bisa 
bersaing dengannya, tetapi dia tidak kalah dengan Liang 
Xian, selama dia bekerja keras, dia bisa menang. Namun 
dalam menghadapi Qiao Zhixue, Cui dan Yu seakan melihat 
gunung yang tidak dapat diatasi.Dalam dunia pengetahuan, 
Oiao Zhixue mampu membuat Cui dan Yu tidak dapat 
bergerak hanya dengan satu jari. 


Melihat penghapusan (penghapusan) (mengabaikan) 
(mengabaikan) teori (pengobatan) dan solusi (pengobatan) 


semua orang hampir selesai, Qiao Zhixue berkata: "Adapun 
alasan mengapa Tan Yan bisa begitu mahir dalam bermain 
Kubus Rubik untuk pertama kalinya , itu sangat sederhana. 
Setiap orang harus mengetahui otot. Ada juga ingatan, dan 
itu lebih dalam dari ingatan otak. Demikian pula, kesadaran 
juga memiliki ingatan. Tan Yan telah memasuki dunia lain 
berkali-kali. Meskipun dia tidak menyadarinya, dia pikiran 
bawah sadar telah merasakan hukum operasi alam semesta 
paralel yang berbeda. Dan dunia paralel yang tak terhitung 
jumlahnya. Dibandingkan dengan hukum, apa satu-satunya 
Kubus Rubik urutan 17. Pikiran bawah sadar telah 
mendahului kesadaran, mengendalikan tangannya untuk 
memutar Rubik's Cube Kubus." 


Semua orang: "..." 


Qin Li menopang meja dengan tangannya dan hampir 
tertidur. Sejak Oiao Zhixue mulai berbicara tentang 
kosmologi Kubus Rubik, dia telah melepaskan pemahaman. 


Yan Yongfeng menyentuh Tan Yan dengan lengannya: 
"Apakah kamu masih mencatat? Mengerti?" 


Tan Yan tersenyum malu-malu, menyebutkan bahwa dia 
selalu sangat pemalu ketika dia belajar: "Saya tidak 
mengerti, tapi tuliskan dulu, dan Anda akan mengerti jika 
Anda belajar lebih banyak nanti." 


Ketika Tan Yan bekerja di tahun-tahun awalnya, dia tidak 
memiliki komputer sama sekali, dia bahkan tidak memiliki 
perekam suara ketika kondisinya paling sederhana. Semua 
transkrip dan file harus ditulis tangan, dan harus dicatat 
secara bersamaan saat saksi, penggugat, tersangka, dan 
personel terkait berbicara, sehingga seiring waktu, mereka 
akan mempelajari tulisan tangan yang baik dan 
menggunakan steno. 


Yan Yongfeng membalikkan catatan Tan Yan, tulisannya 
indah dan rapi. Ini adalah pengetahuan teoritis yang padat 
di dalamnya, yang membuat matanya sakit. 


Mereka semua dilaporkan ke kelompok kepentingan, telah 
mendengarkan ceramah Instruktur Qiao akhir-akhir ini, 
tetapi sekarang sangat sulit untuk memahaminya. 


Ah San tahu tentang hasil Tan Yan. Kudengar aku masih 
mengkhawatirkan ujian akhir. Dengan cara ini, aku bisa 
menuliskan semua yang dikatakan Qiao Zhi, dan bahkan 
mencoba memahaminya di masa depan. Ini ... sangat 
mengesankan . 


Asan menepuk bahu Tan Yan: "Orang kuat." 


Tan Yan tersenyum malu-malu: "Saya sama sekali tidak 
mengerti, tetapi ini adalah tugas politik. Menteri Yu 
menyuruh saya untuk belajar." 


Karena Tan Yan adalah kuncinya, baru setelah memahami 
ilmu mekanika kuantum barulah ia bisa mengingat kembali 
poin-poin penting yang terlupakan dalam ingatannya.Untuk 
menyelesaikan tugasnya, Tan Yan juga bekerja keras. 


Sejauh mana penelitian tentang batu nisan? Tanya Liang 
Xian, ini yang paling dia hargai. 


Tidak peduli seberapa kuat kemampuan mereka, selama Tan 
Yan sendiri dapat menemukan jalan keluar, mereka tidak 
akan pernah bisa melarikan diri dari tindakan Tan Yan. 
Setiap tindakan di masa depan akan ditindaklanjuti oleh Tan 
Yan, dan tidak ada yang bisa menahannya. 


Liang Xian masih belum jelas saat ini, Tan Yan bisa 
menahannya, dan dia telah menopangnya selama empat 
puluh tahun. 


Qiao Zhixue menggelengkan kepalanya: "Saya memeriksa 
satu per satu berdasarkan 437 hipotesis yang saya buat, 
dan tidak ada satupun yang benar. Saat ini, bagaimana 
kuburan dan Tan Yan terjerat kuantum masih menjadi 
misteri." 


Melihat bahwa dia masih harus berbicara, Ah San dengan 
cepat berkata, "Karena semuanya salah, maka Anda tidak 
perlu memberi tahu kami semua asumsi. Anda dapat 
melihat bahwa buku catatan Tan Yan hampir penuh, dan 
saya tidak dapat menulis apa pun. lebih." 


Dia ditakuti oleh Qiao Zhixue. Dia jelas cukup bagus dalam 
prestasi akademis, dan dia tampaknya terbelakang mental 
di depan Qiao Zhixue. 


Liang Xian memelototi A Sanyi, tetapi dia masih ingin 
mendengarnya. 


Oiao Zhi belajar: "Izinkan saya mengatakan hipotesis yang 
paling mungkin. Faktanya, saya menduga bahwa orang- 
orang di pemakaman ini adalah saudara laki-laki Tan Yan 
atau bahkan saudara kembar. Sebenarnya, saya lebih suka 
saudara kembar. Karena kembar identik terbuat dari hasil 
pembuahan yang sama. telur. perpecahan berasal, dan telah 
ada eksperimen sebelumnya. Bahkan jika sepasang kembar 
dipisahkan sejak mereka masih muda, mereka masih 
memiliki telepati. Ini mungkin semacam keterikatan 
kuantum. Tapi saya mengekstrak DNA dari mayat di kuburan 
dan dibandingkan dengan Tan Yan. Hubungan darah, 
fenomena ini benar-benar luar biasa. " 


"Tunggu!" Liang Xian berkata tiba-tiba, "Kamu baru saja 
mengatakan bahwa anak kembar mungkin memiliki 
keterikatan kuantum sejak lahir, dan kita perlu menemukan 
pasangan kembar untuk memasuki 'kosong'!" 


Proposal Liang Xian membuat semua orang bersinar, ya, 
masih ada cara ini. 


Qiao Zhixue membantu kacamata: "Sudah mencari 
kandidat." 


"Itu..." Ah San sangat bersemangat, dan penelitian akhirnya 
membuat kemajuan sekarang! 


"Kami telah memilih lima pasang saudara kembar, dua 
pasang perempuan, dan tiga pasang laki-laki. Mereka 
sedang menjalani pelatihan di pangkalan rahasia. Mereka 
tidak akan tahu mengapa mereka ingin menerima pelatihan 
ini. Tugas terpenting Anda saat ini adalah untuk menjadi 
lebih kuat dan lebih kuat. Jika Di masa depan, giliran si 
kembar untuk bermain. Itu harus dalam keamanan mutlak, 
dan tingkat keamanan mereka adalah yang kedua setelah 
Tan Yan. "Qiao Zhi belajar. 


Dimengerti! Asan dengan bersemangat memberi hormat 
kepada militer, Dijamin menyelesaikan tugas. 


Waktunya mendekati jam sepuluh, dan Qiao Zhixue harus 
kembali dan melanjutkan untuk memverifikasi hipotesisnya. 
Asrama akan segera jam malam, dan beberapa orang 
kembali ke asrama bersama. 


Oiu Oi, yang diam, tiba-tiba mengusap kepala Cui Heyu 
dalam perjalanan pulang, "Apakah kamu yakin?" 


Yakin. Cui Heyu membenamkan kepalanya di bahu Qiu 
Oizheng, dan suaranya sangat rendah. 


Akan lebih baik untuk mengurangi sedikit kata, karena 
kehilangan muka sekarang. Qiu Oizhengdao. 


"Diam," kata Cui Heyu dengan bosan. 


Ah San, yang tinggal di gedung asrama yang sama dengan 
mereka, mengendus dan bertanya, "Siapa yang menangis?" 


Apa? Yan Yongfeng tampak tak bisa dijelaskan, Apa yang 
kamu bicarakan dalam kegelapan? 


"Aku bisa mencium baunya," Ah San terus mengendus. 
"Kelembaban di udara berbeda. Aku sangat sensitif terhadap 
kelembapan. Air ini berkaca-kaca dari volume hingga 
kandungan garam. Tidak mungkin salah." 


Cui Heyu: "..." 


Sangat menyenangkan memiliki kekuatan supernatural, 
Anda harus mengeluarkan hidung untuk mempelajarinya 
jika Anda menangis diam-diam! 


Dengan kesempatan seperti itu untuk Cui dan Yu, Liang Xian 
jarang gagal. Reaksi Ah San membuatnya merasa sangat 
bermartabat Fakta bahwa dunia nyata dapat menggunakan 
kekuatan supernatural tidak bisa bertahan lama. 


Bahkan jika Anda tidak menyadarinya, selama Anda 
memiliki kekuatan supernatural, Anda secara tidak sadar 
akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. 


Misalnya, kepekaan Asisten Profesor Chai terhadap air, 
ketangguhan manusia super Oin Liyuan, dan gerakan Kubus 
Rubik Tan Yan semuanya di ambang kesadaran. Selama 
mereka diberi dorongan, beberapa orang akan menyadari 
bahwa "dunia nyata" "Unable menggunakan kemampuan 
"hanyalah sebuah paradoks. 


Tunggu ... apa yang dimainkan Tan Yan dengan Rubik's 
Cube? 


Liang Xian kaget. Qiao Zhixue membawa begitu banyak 
Rubik's Cubes hari ini, benarkah hanya untuk memyerifikasi 
teorinya? 


"Kekosongan" malam itu tidak datang, Liang Xian 
menghubungi Qiao Zhixue keesokan harinya. Qiao Zhixue 
mungkin sedang bereksperimen, dan tidak ada yang 
menjawab telepon ketika dia meneleponnya. Dia tidak 
menjawab Liang Xian sampai malam. 


"Anda menelepon saya 27 panggilan sehari? Mengisap." 
Qiao Zhixue bertanya dengan kaget, "Apa masalah yang 
mendesak, apakah langit sudah runtuh? Mengisap." 


"Kamu ..." Liang Xian, yang ragu-ragu untuk mengaku, 
mendengar suara yang aneh, dan tidak dapat berbicara, 
"Apa yang kamu hisap?" 


"Saya telah memverifikasi teori Kubus Rubik sejak saya 
kembali kemarin, dan kemudian saya keluar untuk makan 
mie instan dan menyedot dan menyedot." 


Apakah Anda baru makan sekarang setelah pertemuan 
berakhir tadi malam? Liang Xian adalah seorang pemuda 
dengan tubuh yang panjang. Dia banyak berolahraga setiap 
hari. Tidak peduli seberapa banyak dia kecanduan 
akademisi, dia tidak akan pernah lupa makan. Dia benar- 
benar lapar. Ketika saya melihat Oiao Zhixue hari ini, saya 
mengerti apa artinya lupa tidur dan makan. 


Saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau 
tidak. Liang Xian ragu-ragu. 


Xiao Qiao, berikan aku teleponnya dan kamu akan 
berkonsentrasi pada makan. Liang Xian mendengar Menteri 
Yu di ujung telepon berkata, Apa yang akan kamu akui? 


Apakah kamu sudah tahu bahwa dunia nyata dapat 
menggunakan kekuatan '? " 


Liang Xian: "..." 


Dia telah bekerja sangat keras untuk menyembunyikannya 
begitu lama, tetapi tidak ada gunanya berani mencintai? 
Apakah tim peneliti sudah lama mengetahuinya? 


Akhirnya, kamu masih tahu yang sebenarnya, kalau tidak 
kami akan mencantumkanmu sebagai objek observasi 
utama, ya! Dengus terakhir Menteri Yu sangat agung. 


Liang Xian: "... bagaimana kamu tahu?" 


Profesor Qiao menebak bahwa kesadaran tidak dikendalikan 
oleh dunia, dan kami juga memikirkan sakit kepala yang 
tiba-tiba ketika Anda pertama kali pindah ke asrama 
kelompok kepentingan. Baik Chai San dan Qin Li pernah 
mengatakan itu setelah penggunaan kemampuan yang 
berlebihan di tempat yang berbeda. Dunia, Sakit kepala 
membelah, kesadaran hilang, dan seluruh orang tampaknya 
menderita skizofrenia. Kami membuat perbandingan, dan 
itu persis sama dengan kondisi Anda hari itu. "Menteri Yu 
dengan sungguh-sungguh berkata," Mengapa 
menyembunyikannya? " 


Liang Xian diam. 


Apakah Anda takut kehilangan kebebasan, atau Anda tidak 
percaya pada organisasi? Suara Menteri Yu sedikit 
melambat. 


"Keduanya." Liang Xian berkata dengan bosan, "Jika berita 
tentang memiliki kekuatan menyebar, itu akan 
menyebabkan perhitungan oleh mereka yang tertarik. 
Sebagai kekuatan gelombang pertama, kita juga akan 


menjadi item langka di mata semua orang. Memecahkan ini 
dilema Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan 
jumlah orang dengan kekuatan supernatural. Selama jumlah 
orang meningkat, bahkan jika insiden itu terungkap, kami 
tidak akan terlihat begitu jelas. Dan semakin banyak orang 
dengan kekuatan supernatural milik negara, semakin 
banyak kekuatan jahat yang bisa ditekan. " 


"Yah, idenya cukup bagus. Tidak semuanya egois, tapi 
terlalu naif." Menteri Yu menegur dengan suara yang dalam, 
"Kertas tidak bisa menahan api. Semakin cepat Anda 
memberi tahu organisasi, semakin baik organisasi dapat 
mempersiapkan. Jika ada masalah di masa depan, Kami 
dapat mengendalikan situasi secepat mungkin. " 


Liang Xian diam. 


Bukannya kamu tidak percaya pada organisasi, tapi kamu 
tidak percaya padaku. Menteri Yu menghela nafas. 


Saat ini, tampaknya cinta antara ayah dan anak bukanlah 
saat yang tepat. Menteri Yu berkata lagi: "Saat ini, hanya 
kita bertiga yang tahu tentang masalah ini, tetapi Anda 
tidak perlu mencoba merahasiakannya. . Anda dapat 
mengungkapkannya kepada orang lain jika perlu. " 


Apa yang akan kamu lakukan? Liang Xian berkata dengan 
waspada. 


"Liang Xian, semakin kuat kekuatannya, semakin 
berbahaya, tetapi ini tidak berarti bahwa kekuatan itu 
mahakuasa, juga tidak berarti bahwa negara tidak dapat 
mengendalikannya. Orang-orang seperti Profesor Qiao, 
menurut Anda Qin Li dan Profesor Qiao siapa yang memiliki 
kekuatan Jika keduanya anti sosial, mana yang lebih 
berbahaya bagi masyarakat? " 


Profesor Qiao. Meskipun saya sangat menyesal kepada Qin 
Li, ini memang masalahnya. 


Qiao Zhixue, yang menghisap mie instan di sampingnya: 


Apa hubungannya dengan dia! 


"Jangan mengambil kemampuan begitu misterius. Tidak 
peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak lebih dari 
senjata ampuh. Pistol di tangan orang biasa mungkin tidak 
mematikan seperti Anda dengan tangan kosong. Selama 
Anda mengendalikannya. dengan benar, mengapa Anda 
tidak bisa memperlakukannya dengan benar? Orang yang 
memiliki kemampuan dan kemampuan? "Kata Menteri Yu 
dengan tenang. 


Mendengar kata-kata ini, mata Liang Xian berbinar, dan 
masalah yang mengganggunya terselesaikan. 


"Apa yang paling saya khawatirkan saat ini adalah bahwa 
seseorang mungkin berperilaku baik dalam waktu normal, 
tetapi ketika dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui 
imajinasinya, dia mungkin menjadi seseorang. Anggota tim 
Anda semua adalah anak-anak baik kami yang dipilih 
dengan cermat. Tapi mereka adalah terlalu muda untuk 
pergi di jalan yang bengkok. Jadi Anda harus lebih 
mengawasi mereka dan membantu mereka ketika mereka 
pergi ke pertigaan jalan. "Menteri Yu berkata," Jika Anda 
benar-benar tidak dapat membantu, setidaknya Anda tidak 
dapat membuatnya melakukan lebih banyak kejahatan. 
salah. " 


Dimengerti, tetapi tugas ini dipercayakan kepada saya, 
mengapa Anda tidak meragukan saya? Tanya Liang Xian, 
Karena saya anak Menteri Yu? 


"Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu telah lulus 
ujian kami akhir-akhir ini, baik secara fisik maupun 
psikologis." Sepertinya ada senyum dalam suara Menteri Yu, 
"Kamu adalah anak yang luar biasa dalam semua aspek, dan 
aku bangga padamu ." 


"Oke, jangan menyombongkan diri, saya tahu apa yang 
harus dilakukan." Liang Xian berkata, "Tapi ... haruskah saya 
memberi tahu Tan Yan tentang masalah ini? Dia adalah 
seseorang, menyiratkan bahwa itu mungkin tidak terlalu 
efektif." 


Jika petunjuk itu berguna, Tan Yan seharusnya sudah 
menemukan perasaannya sejak lama. 


"Kamu bisa memberitahunya saat kamu butuh bantuan, 
Saya percaya pada kualitas Kamerad Tan Yan. Bahkan jika 
dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dia 
hanya akan menggunakannya untuk melindungi umat 
manusia. "Menteri Yu berkata dengan sangat positif. 


Liang Xian tiba-tiba merasa lebih baik saat mendengar 
pujian Menteri Yu atas Yan Yan. 


Saya akan tuliskan hal-hal yang dirahasiakan dan tidak 
dilaporkan. Adapun apakah akan dicatat dalam file, itu 
tergantung pada kinerja Anda di masa depan. Di akhir 
panggilan, Menteri Yu dengan sungguh-sungguh berkata. 


"Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini!" 


37 


Bab 38 Kubus Rubik 
Bab 38: Kubus Rubik (3) 


"Kekosongan" ketiga oleh Liang Xian dan lainnya terjadi 
pada pukul 01.00 tiga hari setelah pemilihan kandidat. 
Selama bertahun-tahun, "kosong" hanya muncul sebelum 
tengah malam. Saat itu, mereka telah tidur dengan percaya 
diri, tetapi mereka dipanggil ketika mereka sedang tidur. 


Ketika menerima berita bahwa "kosong" muncul di sisi jalan 
raya antara Pingxian County dan Kota B, hati semua orang 
sedikit terkejut. 


Oiao Zhixue mengatakan dalam konseling kelompok pasca- 
kepentingan kemarin bahwa garis waktu penjelajahan 
mereka selalu sama dengan waktu dunia asli, tetapi ini tidak 
berarti bahwa garis waktu dari semua alam semesta paralel 
adalah sama. Latar belakang yang berbeda dan penyebab 
kiamat yang berbeda dapat menyebabkan kekacauan 
waktu, dan karena sebagian dari dunia mereka telah runtuh, 
perubahan waktu juga merupakan masalah waktu. 


Pertama adalah perluasan ruang, kemudian perubahan 
waktu Menurut perkembangan ini, suatu saat nanti bumi 
akan menjadi saringan "lubang" yang akan muncul 
kapanpun dan dimanapun. 


Suasana hati setiap orang sedang berat Sebelum masalah 
"kekosongan" tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, mereka 
hanya berharap bahwa perluasan "kekosongan" dapat 
diperlambat, dan kemudian lebih lambat, sehingga memberi 
mereka cukup waktu. 


Itu adalah tas punggung yang disiapkan oleh tim peneliti 
untuk mereka. Dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa 


orang sudah sangat familiar dengan isi dan 
penempatannya. Begitu dibutuhkan, mereka bisa 
mengeluarkan barangnya secepat mungkin. 


Untuk mencegah infeksi agar tidak jatuh ke air lagi, kita 
dibagi menjadi dua kelompok. Sebelum memasuki gua, 
Asan memerintahkan, Tan Yan membawa saya dan Cui dan 
Yu Oiu Oizheng, dan Liang Xian dan Qin Li membawa Yan 
Yongfeng. " 


Distribusi ini juga memperhitungkan bahwa kekuatan Tan 
Yan dapat melindungi tiga orang, dan Qin Li hanya dapat 
melindungi paling banyak satu orang, dan Liang Xian 
mungkin diperlukan untuk membantunya. 


Setelah kelompok ditugaskan, Menteri Yu, yang datang 
untuk mengantarnya, berjabat tangan dengan beberapa 
pejuang. Ketika dia akhirnya tiba di Tan Yan, dia berkata 
dengan sungguh-sungguh, "Anak-anak ini akan 
menjagamu." 


Jika mereka bisa memilih, mereka pasti tidak mau 
mengorbankan siapapun. 


Tan Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini 
mungkin tugas terberat dalam karirnya. 


"Saya tahu bahwa semua siswa adalah yang terbaik di kelas, 
dan bahkan beberapa siswa telah mencapai hasil yang 
mengesankan dalam magang dan pelatihan militer mereka," 
kata Menteri Yu, "tetapi di dunia lain, Anda hanyalah 
pemula. Bahkan orang dengan kemampuan pun harus tetap 
rendah hati terhadap alam dan akhir zaman. Tan Yan adalah 
pemimpin tim ini. Anda harus mengikuti perintahnya 
sepenuhnya. Begitu seseorang membuat perilaku impulsif 
yang akan memengaruhi semua orang, Tan Yan meminta 


Quan akan memperbaikinya saat itu juga, baik dia yang 
supernatural atau non-superior! " 


Kalimat terakhir Menteri sangat serius, dan matanya 
menyapu semua orang. Saat ini, Menteri Yu bukan lagi 
pemimpin yang baik yang perhatian dan perhatian, Matanya 
tajam, dan setiap garis pandang sepertinya memotong 
semua orang di tubuh. 


Ini adalah pembunuhan legendaris, perbedaan paling 
esensial antara pejuang yang pernah berada di medan 
perang dan pemula yang masih muda. 


Beberapa orang tercengang, dan bahkan Liang Xian dan Cui 
Heyu yang paling sombong tidak berani melawan 
persaingan, karena mereka menjepit ekor mereka dengan 
erat di bawah pandangan menteri. 


Aku akan membawa semua orang kembali ke bumi. Tan Yan 
berkata dengan sungguh-sungguh, membawa Asan dan tiga 
orang ke dalam kehampaan terlebih dahulu. 


Liang Xian dan Qin Li menarik Yan Yongfeng untuk 
mengikutinya dari dekat. Semangat mereka tegang, 
memastikan bahwa mereka akan segera merespon jika 
menemui bahaya. Dengan kecepatan berpikir, mereka pasti 
bisa melindungi semua orang sebelum luka fatal tiba. 


Saya harap mereka semua akan baik-baik saja. Melihat 
ketujuh orang itu memasuki "kosong", Menteri Yu menghela 
nafas. 


"Saya harap," gumam Xu Mingyu. 


Meski Menteri Yu serius, semua orang tahu bahwa ketujuh 
orang ini bisa dikatakan satu-satunya harapan umat 
manusia. 


Cui Heyu tidak dapat mengingat apakah ia membahas 
hipotesis "Jika suatu hari bumi tiba-tiba berhenti berputar" 
dengan teman-teman sekelasnya ketika ia duduk di bangku 
SMP atau SD. Saat itu, sepertinya itu adalah PR yang 
ditinggalkan oleh guru. dan setiap teman sekelas harus 
menyerahkan pada hari berikutnya. Setelah berdiskusi 
secara pribadi, mereka berpegang teguh pada pendapat 
mereka sendiri dan menulis jawaban mereka sendiri di buku 
kerja.Hari itu dia dan jawaban Liang Xian bertepatan satu 
sama lain, yang sangat dihargai oleh guru. 


Dia masih ingat bahwa dia menjawab seperti ini-- 


Jika bumi tiba-tiba berhenti berputar, akibat kelembaman, 
semua benda di bumi akan terus bergerak dari barat ke 
timur dengan kecepatan 1670 km / jam, termasuk atmosfer. 
Pada saat itu, bumi akan meniup angin kencang yang 
sepuluh kali lebih besar dari topan Kategori 12, dan 
kecepatannya akan mendekati momen ledakan bom nuklir, 
membentuk badai global yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Tubuh manusia akan berubah menjadi peluru 
kaliber 22,8cm. Setelah bersentuhan dengan angin 
kencang, tubuh manusia akan berubah menjadi "bola 
bergulir supersonik". Organ dalam akan hancur dalam 
sekejap, dan tidak akan bertahan lama. detik sama sekali. 


Lautan akan menimbulkan tsunami yang sangat kuat karena 
kelembaman, seperti banjir besar yang dijelaskan di dalam 
Alkitab Tsunami akan memenuhi bumi. Manusia tidak bisa 
terbang ke langit dan tidak bisa masuk ke bumi. Pada saat 
yang sama, medan magnet bumi tidak akan ada lagi, dan 
lingkungan sekitarnya akan menjadi lingkungan radiasi 
pengion yang mematikan. 


Karena bumi tiba-tiba berhenti berputar, lempeng yang 
sebelumnya terjepit dan bertabrakan akan menyebabkan 


gempa bumi besar, dan struktur benua seluruh bumi akan 
berubah lagi, dan peradaban manusia akan segera punah, 
dan tidak ada kehidupan yang akan bertahan. 


Setelah ini, siang dan malam di bumi juga akan berubah 
dari 24 jam menjadi satu tahun, dan bumi akan menjadi 
planet setengah kutub siang dan malam setengah kutub, 
menjadi planet tak bernyawa seperti Jupiter dan Mars. 


Guru sangat memuji jawaban dia dan Liang Xian pada saat 
itu, mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan 
masalah secara komprehensif, dan bahkan memikirkan fakta 
bahwa bahkan jika seseorang selamat, mereka akan 
menderita penyakit mematikan karena radiasi pengion. 


Namun, nilai pekerjaan rumah Liang Xian sedikit lebih tinggi 
darinya, karena Liang Xian menyebutkan "Resonansi 
Shumen". 


Dengan perputaran sumbu, bumi mengalami apa yang 
disebut fenomena medan magnet, tetapi medan magnet 
terus melemah. Fenomena ini disebut "resonansi Shumen". 
Selama berabad-abad, indeks resonansi Shuman telah 
dipertahankan pada 7,8 putaran per detik, tetapi dalam 
beberapa tahun terakhir ini telah meningkat menjadi 11 
putaran per detik. Liang Xian menyebutkan dalam 
pekerjaan rumahnya bahwa pada kecepatan ini, ketika 
indeks resonansi Shumen mencapai 13, bumi akan benar- 
benar berhenti berputar. Bahaya tersembunyi selalu ada di 
pihak kita, ini bukan hanya hipotesis. 


Karena Liang Xian memeriksa hal-hal yang tidak disebutkan 
dalam pekerjaan rumah, Cui dan Yu berada di peringkat 
kedua. Dia sangat tidak yakin, berpikir bahwa yang disebut 
eskatologi hanyalah omong kosong, dan pekerjaan rumah 
guru hanyalah untuk memeriksa apakah setiap orang dapat 


menggabungkan pengetahuan yang telah mereka pelajari 
dengan beberapa fenomena dan menggunakannya dengan 
terampil. 


Dia tidak pernah berpikir bahwa tugas biasa, hipotesis, akan 
menjadi kenyataan. 


Begitu dia memasuki kehampaan, dia baru saja mengalami 
pengalaman membusuk dan dibentuk kembali. Sebelum dia 
sempat menyadari pengalaman yang luar biasa, dia melihat 
segumpal daging meledak di depannya, dan di bawah 
embusan angin, dia bahkan tidak bisa melihat hal itu. 
Manusia tetaplah binatang. 


Sebenarnya apa yang terjadi? 


Cui Heyu dan Qiu Qizheng bahkan tidak bisa menjawab 
tepat waktu, jadi mereka mendengar suara Tan Yan: "Pegang 
aku, aku tidak bisa mengangkat penutup pelindung sebesar 
itu!" 


Mereka tanpa sadar menggenggam Tan Yan, hanya untuk 
menemukan bahwa mereka berada dalam penutup 
pelindung transparan, dan daging dan darah dari bakat itu 
mengenai penutup pelindung. 


Daerah sekitarnya penuh dengan gedung-gedung 
bertingkat tinggi yang berputar dan menari dan manusia 
yang bahkan tidak bisa berteriak. Dengan penglihatan Cui, 
Yu, dan yang lainnya, mereka bahkan tidak dapat melihat 
apa yang terbang di sekitar mereka. Tekanan ledakan nuklir 
terus menghantam penutup pelindung Tan Yan, dan sebuah 
gedung tinggi terhempas pada penutup pelindung, 
menyebabkan getaran yang sangat besar. Cui , Yu dan yang 
lainnya hampir tidak bisa menangkap Tan Yan, tetapi perisai 
pelindung Tan Yan tidak rusak. 


Apa ini, apa ini! Ah San berteriak. 


"Temukan Liang Xian dan mereka," Tan Yan berkata dengan 
tenang, "Mereka tidak dapat bertahan dalam bencana 
seperti itu." 


Saat dia berbicara, dia hanya merasakan sakit di dadanya 
dan amis yang asin di mulutnya. 


Tan Yan melirik ke wajah kosong dan panik dari tiga orang 
lainnya, menekan dadanya dengan tangannya, dan menelan 
darah dengan tiba-tiba. 


Tetapi jika Anda tidak dapat membuka mulut, seseorang 
akan menemukan bahwa mulutnya penuh dengan darah. 
Tan Yan berbalik untuk tidak melihat mereka: "Kita harus 
menemukan mereka bertiga. Pertahanan Qin Li sangat kuat, 
dan dia mungkin masih bertahan." 


Bagaimana cara menemukannya? Wajah Cui Heyu pucat, 
dan kekuatan langit dan bumi sangat mengerikan. Di bawah 
hembusan angin yang sangat besar ini, mereka bahkan 
tidak bisa melihat seperti apa di luar. 


Ya, bagaimana saya bisa menemukannya? 


Mereka salah perhitungan. Beberapa kali terakhir di hari- 
hari terakhir membuat mereka salah menghitung kengerian 
"kosong". Di lingkungan ini, tidak mungkin bagi siapa pun 
untuk hidup! Jika mereka tidak dibagi menjadi dua 
kelompok dan tujuh orang berkumpul bersama, Tan Yan 
dapat melindungi mereka setidaknya untuk sekejap, dan 
kemudian seseorang dengan kemampuan akan membantu 
Tan Yan mendukung perisai pelindung. Untuk meringankan 
tekanan Tan Yan, mereka dibagi menjadi dua kelompok. 


Mereka memang membawa alat komunikasi jarak pendek, 
tapi di bawah badai seperti itu, bagaimana bisa ada sinyal. 


Bagaimana melakukan? Untuk setiap detik mereka ragu- 
ragu, tingkat kelangsungan hidup Liang Xian dan yang 
lainnya turun satu poin. Dalam lingkungan seperti itu, 
berapa lama itu bisa bertahan bahkan jika itu adalah orang 
yang supernatural? 


"Aku sedang menonton." Mata Tan Yan membelalak, 
menatap tajam ke luar penutup pelindung. 


Sudah batas bagi Tan Yan untuk mempertahankan perisai 
pelindung yang dapat melindungi tiga orang. Sekarang dia 
harus meningkatkan penglihatannya untuk menemukan 
seseorang. Bisakah dia benar-benar melakukannya? 


Tangan Tan Yan gemetar terus-menerus, bukan karena dia 
tidak bisa mempertahankan tutup pelindung, tetapi karena 
dia takut dan takut. Dia tidak pernah peduli apakah dia akan 
mati di dunia lain, dia takut ketiga pemuda Liang Xian akan 
mati. 


Dia baru saja mengeluarkan perintah militer kepada Menteri 
Yu, bersumpah untuk melindungi semua orang! 


Profesor Qiao berkata bahwa kekuatannya adalah 
peningkatan, dan dia mengingatkannya sebelum pergi, 
jangan hanya memikirkan peningkatan dalam arti fisika. Dia 
dapat meningkatkan banyak hal, termasuk yang berwujud 
dan tidak berwujud, dan menggunakan imajinasinya 
sebanyak mungkin. 


Imajinasi, apa yang dia bayangkan untuk menemukan Liang 
Xian dan lainnya. Visual? Dapatkah Anda menemukannya di 
lautan darah yang terus-menerus merobek kehidupan 


dengan mengandalkan mata manusia yang ditingkatkan 
ini? Mustahil. 


Apa lagi yang bisa dilakukan? Penglihatan, pendengaran, 
penciuman, sentuhan, rasa ... apa gunanya panca inderanya 
dalam lingkungan seperti itu? Anak-anak itu mungkin masih 
menunggunya untuk diselamatkan. Apa yang harus dia 
lakukan? 


Sebuah pikiran melintas di benak Tan Yan, dan tiba-tiba, 
tangannya tidak bergetar. 


Tan Yan menutup matanya dengan tenang dan tidak 
mengatakan apa-apa.Nafas panik dan detak jantung Ah San 
dan yang lainnya sepertinya keras di telinganya, dan 
sepertinya itu jauh sekali. Kesadarannya sepertinya masih di 
dalam tubuh, dan sepertinya melayang jauh. 


Dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Liang Xian.Jika 
kesadaran dihasilkan oleh runtuhnya elektron masif secara 
berkala dalam keadaan terjerat di otak, dan kemampuannya 
dicapai dengan mengendalikan elektron di lingkungan 
objektif melalui kesadaran, bahkan jika dia Di dalam 
selubung pelindung, dia dapat menggunakan kesadarannya 
untuk mengontrol partikel mikroskopis di lingkungan untuk 
menemukan Liang Xian dan lainnya. 


Ini bukan perasaan mata, telinga dan hidung, tetapi 
kesadaran yang lebih misterius. 


Tan Yan sudah lama merasa bahwa beberapa hal kecil yang 
tak terlihat di lingkungan sangat dekat dengannya. Dia 
sering menggunakan naluri untuk mengontrol partikel 
mikroskopis ini. Kali ini, dia melepaskan kemauan dan 
kesadarannya yang kuat. Ini memiliki pengarahan yang 
sangat jelas, dari awal "afinitas" dengan "perintah". 


Pergi dan cari Liang Xian dan tiga orang, Setelah Anda 
menemukan mereka, apakah mereka hidup atau mati, Anda 
harus melindungi mereka dan membawa saya untuk 
menemukan mereka! 


Kesadaran yang kuat membuat Tan Yan merasa seperti 
terbagi menjadi dua, yang satu masih berada di dalam 
tubuhnya, dengan putus asa menopang perisai pelindung, 
sementara yang lain telah mengembang tanpa batas dan 
diperkuat tanpa batas, menyebar ke embusan angin untuk 
mencari seseorang. 


Mencari seseorang tanpa tujuan seperti menemukan jarum 
di tumpukan jerami, tetapi jika Liang Xian sangat pintar, 
dapatkah dia memberi kita sinyal? Tan Yan berpikir penuh 
harap. Dia merasa seolah-olah dia telah meninggalkan 
perisai pelindung dengan kesadarannya, tetapi lingkungan 
yang keras di sekitarnya tidak dapat menyakitinya. Sebuah 
batu "menembus" tubuhnya. Tan Yan merasa bahwa dia 
berada di dalam kehampaan. "Itu tampaknya menghilang, 
tetapi mereka berkumpul lagi. 


Inilah yang disebut. Partikel-partikel itu baru saja tersebar di 
bawah pengaruh lingkungan luar, tetapi karena kesadaran 
Tan Yan cukup kuat, kesadaran itu bersatu kembali. 


Dia terus-menerus melayang di udara, "melihat" sebuah 
bangunan yang familiar terbang di depan matanya, dan 
dengan cepat terjebak dalam angin dan terkoyak. 


Itu Sarang Burung, Dia masih ingat bahwa ketika Olimpiade 
berhasil, Kota B menjadi kota yang tidak pernah tidur malam 
itu. 


Ternyata ini adalah Kota B ... 


Bagaimana dengan mereka, dimana mereka? Tan Yan 
berteriak keras dengan  kesadarannya.Meski tidak 
ditransmisikan melalui suara, jika itu mereka, dia pasti bisa 
mendengarnya. 


Setelah dia berteriak beberapa kali, dia tiba-tiba mendengar 
suara lemah: "Ini... di sini ... di sini ... di sini ..." 


Pada awalnya, itu adalah seseorang, dan suaranya terlalu 
lemah bagi Tan Yan untuk mengetahui arahnya. Dia 
"berteriak" dengan keras dan tanpa suara: "Di mana, di 
mana? Saya tidak bisa menemukan arah?" 


Suaranya masih sangat lemah, sepertinya dia akan mati, 
hanya suku kata yang terputus-putus yang bisa didengar, 
dan dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. 
Ketika Tan Yan cemas, sebuah suara yang menyerupai Hong 
Zhong tiba-tiba bergema dalam kesadarannya: "Ini!" 


Sepertinya tak terhitung orang berkumpul dan berteriak 
dengan kuat, dan suaranya lebih keras dari sekali, dan 
suaranya mengguncang langit, merobek angin yang 
mengoyak tsunami dan merobek keputusasaan di 
sekitarnya, dan setiap suara menampakkan kekuatan. 
Bahkan dalam suara pemboman, ia masih bisa 
mengarahkan Tan Yan. 


Tan Yan "melihat" ke arah sumber suara, dan titik cahaya 
yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, memungkinkan 
Tan Yan untuk melihat target dengan jelas dalam sekejap. 


Dia mengikuti suara untuk menemukan mereka. Kecepatan 
kesadarannya sebanding dengan kecepatan cahaya. 
Kecepatan angin 1670km / jam sama sekali bukan 
halangannya. Dia menemukannya hampir seketika. 


Qin Li memeluk Liang Xian dan Yan Yongfeng dan menutup 
matanya dengan erat, dan menyusut seperti cangkang di 
bawah tembok kota yang panjang. 


Di bawah lingkungan yang keras, tembok kota ini telah 
berjuang untuk mempertahankannya tanpa jatuh, seolah- 
olah menghabiskan semua kekuatannya untuk menahan 
langit untuk mereka bertiga. 


Itu adalah 


Sebuah bangunan penting yang telah memadatkan keringat 
dan semangat kebangsaan rakyat China selama ribuan 
tahun, dan telah menjaga Tembok Besar tanah air selama 
ribuan tahun. 


Di mata Tan Yan, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya 
melekat pada setiap bata di Tembok Besar untuk 
mencegahnya jatuh. 


Tan Yan tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah kesadaran yang 
ditinggalkan oleh banyak orang di Tembok Besar di masa 
lalu. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Einstein: Akhir dari 
sains adalah teologi. 


38 


Bab 39 Kubus Rubik 


Bab 39: Kubus Rubik (4) 


Pada saat ini, Tan Yan tidak takut. 


Meskipun dia masih muda, dia sebenarnya sudah sangat 
tua. Ketika Tan Yan masih muda, banyak rekannya yang 
pernah mengalami bencana nasional. Generasi yang lebih 
tua paling suka berbicara tentang masa lalu. Saat itu, Tan 
Yan adalah seorang pemuda yang penurut dan serius. la 
mendengarkan sejarah dengan penuh darah dan air mata 
setiap saat dalam diam. 


Pada saat itu, semua tentara dan warga sipil dengan suara 
bulat mengalahkan senjata dan meriam asing dengan 
Xiaomi dan senapan. Ini adalah kemenangan yang luar 
biasa. Mengapa kita bisa mengalahkan musuh asing yang 
dilengkapi dengan senjata sederhana seperti itu? 


Bahkan Tan Yan, yang disebut kawan lama, tidak mengerti. 
Tapi saat ini, dia mengerti. 


Inilah kekuatan persatuan, dan tetap memenangkan garis 
depan kehidupan bagi rekan-rekannya di hadapan kuasa 
langit dan bumi. 


Tan Yan di sampul pelindung membuka matanya, dan badai 
masih berkecamuk di depannya, tetapi dia tidak lagi takut. 
Dia menoleh dan berkata kepada ketiganya yang panik: 
"Ketemu." 


Ketemu? Mereka bertiga bertanya dengan tidak percaya. 


Itu masih hidup, kata Tan Yan tegas. 
Ini hanyalah keajaiban. 


Dimana? Semua orang peduli dengan temannya dan 
berharap mereka bisa hidup. 


"Lima kilometer di depan. Qin Li mendukung pertahanan 
dan melindungi dua lainnya." 


Lima kilometer, bahkan jika Anda tahu bahwa ini adalah 
dunia dengan kekuatan supernatural, itu terlalu sulit 
dipercaya, apakah ini benar? 


Aku melihatnya. Dihadapkan dengan pandangan semua 
orang yang tidak percaya, Tan Yan hanya mengucapkan 
kalimat sederhana, dan hati semua orang telah ditetapkan. 


Tapi lima kilometer, bagaimana kita akan sampai di sana, 
hampir tidak mungkin berjalan di sini. Ah San bertanya 
dengan susah payah. 


Liang Xian dan yang lainnya masih hidup, yang sangat 
bagus, tetapi mereka tidak dapat bertemu sama sekali, ini 
sama dengan melawan angin dalam ledakan nuklir, dan 
manusia tidak dapat melakukannya. 


Aku bisa melakukannya, kata Tan Yan tegas. 
Kamu berdarah. Cui Heyu menunjuk ke sudut mulut Tan Yan. 


Tan Yan dengan lancar menghapusnya, tetapi 
bagaimanapun juga, dia masih tidak menekan cedera 
sebelumnya. 


Sudah menjadi seperti ini hanya dengan menopang tutup 
pelindung yang hampir dirapatkan untuk melindungi tiga 


Tan Yan, bagaimana mereka bisa pergi sejauh lima kilometer. 
Setelah menyelamatkan tiga lainnya, bagaimana Tan Yan 
menyeret enam untuk melindungi semua orang? 


Mereka bertiga memiliki pertanyaan di hati mereka pada 
saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat mengajukan 
pertanyaan. 


Mata Tan Yan yang tegas membuat mereka tampaknya telah 
melihat tahun-tahun sulit itu, yaitu, bahkan dengan kepala 
yang patah, mereka harus menggunakan daging dan darah 
untuk merobohkan tembok dan menghancurkan dunia yang 
bebas. 


Tidak ada yang bisa menghentikannya. 


"Batuk batuk ..." Tan Yan menahan jantungnya, dan darah 
terus mengalir keluar saat dia batuk, tapi dia sepertinya 
tidak sadarkan diri dan hanya berkata dengan ringan, "Tidak 
apa-apa, aku punya penolong." 


Dia memiliki dukungan terkuat yang terkumpul selama 
ribuan tahun. 


Detik berikutnya, Tan Yan berbalik dan mulai bergerak, saat 
ini tidak ada halangan di depannya, seolah-olah itu adalah 
jalan menuju ke langit. 


Sarung pelindung bergerak tertiup angin dengan 
gerakannya, dan tiga orang lainnya di dalam tutup 
pelindung harus ikut bergerak. 


Tan Yan bergerak sangat lambat pada awalnya, tetapi secara 
bertahap dia bergerak semakin cepat. Awalnya hampir 
merangkak, dilanjutkan dengan jalan kaki, jogging, dan lari 
cepat, akhirnya ia hampir saja melesat ke depan dengan 


kecepatan 100 meter, kecepatan ini membuat ketiga orang 
yang mengikutinya hampir kehabisan nafas. 


Tapi mereka belum bisa berhenti, dan mereka akan 
meninggalkan lingkup penutup pelindung begitu berhenti. 
Harus mengikuti Tan Yan dengan putus asa, tidak menyerah 
sama sekali. 


Tanah di bawah kaki terus-menerus runtuh, dan di depan 
angin kencang menyapu segalanya, angin berputar dan 
tidak mungkin untuk membedakan siapa itu daging yang 
mana. 


Ada gelombang guncangan seperti ledakan nuklir, dan itu 
tidak akan pernah berhenti sama sekali. 


Tan Yan, yang berlari di depan, sudah kehabisan tutup 
pelindung di bagian depan tubuhnya. Dia ingin mengurangi 
ruang tutup pelindung sebanyak mungkin, sehingga akan 
ada sedikit lebih banyak ruang untuk orang di belakang. 


Angin menghantamnya seperti pisau baja, dan Tan Yan tidak 
menyadarinya. Pada saat ini, kekuatan fisiknya telah 
ditingkatkan hingga batasnya. Angin semacam ini tidak 
dapat membantunya sama sekali. 


Tan Yan bisa menghindari pecahan kaca terbang 
melewatinya, tapi dia tidak bisa membiarkan pecahan kaca 
terbang di belakangnya. 


Dia tidak bersembunyi. Pecahan kaca tertanam dalam di 
bahu Tan Yan di bawah dampak besar. Tan Yan tidak 
mengedipkan matanya. Dia hanya memiliki kecepatan di 
dalam hatinya, tidak peduli seberapa cepat dia. 


Saya tidak tahu berapa lama Tembok Besar bisa bertahan, 
tetapi rekan dalam situasi putus asa masih menunggunya 


untuk menyelamatkan. 


Tiga orang di belakang merasa paru-paru mereka akan 
meledak, tetapi ketika mereka melihat tetesan darah di 
jalan di depan, tidak ada yang memanggil untuk berhenti. 


Saat ini, Cui Heyu dan Qiu Qizheng akhirnya mengerti 
mengapa Liang Xian selalu memandang diri mereka sendiri 
dengan ekspresi tidak senang, dia menjijikkan pada banyak 
orang. Mereka yang sangat luar biasa di dunia nyata, di sini, 
tidak peduli seberapa banyak mereka datang, mereka 
hanyalah penghambat. 


Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah 
dengan putus asa mengikuti Tan Yan dan memeras sedikit 
kekuatan terakhir di tubuh, sama sekali tidak menyeret kaki 
belakang Tan Yan! 


Kakinya sepertinya dipenuhi timah, dan setiap nafas udara 
di paru-paru meledak menjadi sakit. Namun anehnya, 
mereka tidak merasakan banyak kesakitan. Menginjak noda 
darah di bawah kaki Tan Yan, hati mereka sangat tenang. 


Pada saat ini, sosok yang tidak terlalu tinggi di depan 
mereka memblokir semua badai dan hujan, langit dan bumi, 
dan api penyucian di sekitar mereka, tetapi selama mereka 
melihat sosok di depan mereka, ada cahaya di hati mereka. 


Bertahun-tahun kemudian, setiap kali Cui dan Yu mengingat 
ingatan ini, air mata memenuhi mata mereka. 


Seseorang bertanya kepadanya bagaimana dia tidak 
berubah pikiran ketika dia memiliki kemampuan yang 
begitu kuat sekarang, dan menggunakan semua 
kekuatannya untuk berkontribusi pada negara dan rakyat. 
Perlu anda ketahui betapa besarnya godaan dari kekuatan 
yang sangat kuat itu Banyak orang yang biasanya 


menakjubkan, setelah memiliki kemampuan, telah 
melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani mereka 
pikirkan dalam keadaan normal. 


Namun, tidak satupun dari kelompok pertama orang dengan 
kekuatan supernatural, para pejuang negara, mengambil 
jalan yang bengkok, dan mereka semua mencoba untuk 
memancarkan cahaya dan panas mereka sendiri. Justru 
Karena para pejuang yang melekat pada hati mereka inilah 
manusia tidak panik karena penampilan kemampuan. 


Jawaban Cui Heyu adalah: "Sangat sederhana, sebenarnya 
kalian semua menginginkan lebih, jadi tidak ada kesadaran 
yang membengkak. Alasan kenapa kita membangunkan 
kekuatan supernatural saat itu hanyalah ... bukan untuk 
menjadi beban. 


Saya tidak ingin menjadi beban bagi orang itu. 


Pria yang menginjak darahnya sendiri di bawah kakinya, 
berlari dengan liar dalam keputusasaan untuk 
menyelamatkan teman-temannya, dan membuka jalan 
berdarah bagi mereka di api penyucian. 


Sampai tahun-tahun terakhirnya, Cui Heyu masih ingat 
keterkejutan dan kepergiannya, dan penolakan atas dirinya 
yang tidak kompeten. 


Pada saat itu, kelelahan dan rasa sakit pada tubuh mereka 
sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Hanya ada satu 
pikiran di dalam hati mereka, bahkan sedikit, sedikit, 
bahkan jika itu hanya bisa membantunya menahan 
hembusan angin, mereka ingin jadilah kokoh di depan 
mereka. kekuatan. 


Cui dan Yu membuka mulut mereka dan berlari dengan 
putus asa, melihat darah di bawah kaki mereka, air mata 


mengalir deras. 


Mengapa begitu tidak berguna, mengapa begitu kecil, dan 
mengapa sangat menyedihkan dilindungi. 


Entah sudah berapa lama dia lari, waktu sepertinya singkat, 
tapi sepertinya dia menangis lama sekali. Tan Yan terhuyung 
saat berhenti, dan Cui Heyu segera mengangkat nafas untuk 
mendukungnya dari belakang. 


Saat dia menyentuh punggung Tan Yan, dia melihat dua 
Wajah yang juga penuh air mata. 


Itu adalah air mata bergerak, air mata kekaguman, dan air 
mata penyesalan. 


Tan Yan menggelengkan kepalanya, kepalanya pusing, 
kesadarannya terlalu berlebihan, tubuhnya overdrawn dan 
semuanya membuatnya merasa lega saat melihat tiga orang 
yang masih berkeras di bawah tembok kota, dan dia merasa 
seluruh tubuhnya tidak memiliki apa-apa. kekuatan. 


Tapi dia tidak jatuh, dan tiga orang di belakangnya 
mengertakkan gigi dan menopangnya. 


"Kamu tidak boleh jatuh," Cui Heyu mengira dia sedang 
meneriakkan kata-kata ini, tetapi ternyata suaranya menjadi 
serak karena terburu-buru, "Aku bersumpah, selama kamu 
tidak jatuh, kita semua akan bisa pergi kembali hidup. Aku 
pasti akan membangkitkan kekuatannya, lain kali ... " 


Lain kali, saya tidak akan pernah membiarkan Anda terburu- 
buru ke garis depan. 


Tan Yan mencondongkan tubuh di belakangnya dan 
menertawakan anak-anak yang kakinya gemetar karena 


berlari dengan liar, dia tidak tahu darimana kekuatan itu 
berasal. 


Apakah itu kesadaran? Kesadaran, atau keinginan, dari 
ketiga orang ini memberinya kekuatan tak terbatas dan 
membuatnya mengambil beberapa langkah terakhir. 


Penutup pelindung secara bertahap menjadi lebih besar, 
membungkus tiga orang yang terbaring di bawah tembok 
kota di dalamnya. Bahkan dengan perlindungan tembok 
kota, Qin Li, yang telah dihantam oleh banyak orang, tidak 
dapat bertahan lebih lama lagi. Dia memiliki dua cangkang, 
cangkang pertama telah lama dihancurkan, dan lapisan 
kedua penuh dengan retakan. 


Tan Yan berjongkok, dengan lembut menyentuh cangkang 
pelindung dengan tangannya, dan berbisik, "Tidak apa-apa, 
aku di sini." 


Mengikuti kata-katanya, cangkang pelindung segera hancur, 
dan Qin Li, yang pakaiannya berlumuran darah, 
diluncurkan. 


Yan Yongfeng, yang telah dilindungi, berlari ke sisi Qin Li. 
Dia sangat bingung dan tidak koheren. "Jantungnya 
ditembakkan oleh batu hujan es. Panggil ambulans!" 


Tidak ada ambulans di sini. 


"Tidak apa-apa," suara Tan Yan masih tenang, dan telapak 
tangannya diletakkan di bahu Yan Yongfeng, "Kemampuan 
penyembuhan diri Qin Li adalah yang terkuat di antara kita, 
dan dia akan baik-baik saja." 


"Tapi hati ..." 


Cui Heyu buru-buru melangkah maju untuk memeriksa, dia 
menanggalkan pakaian Qin Li, dan berkata dengan lega: 
"Dari sudut pandang luka, tidak ada pusat hati, dan dia 
menyekanya dari samping." 


Untungnya, hujan es ini langsung melewati dada dan tidak 
tinggal di tubuh Qin Li. Setelah hujan es pergi, kekuatan 
penyembuhan Qin Li segera menghentikan 
pendarahannya.Bahkan, dia bisa menggunakan 
kekuatannya untuk pulih, tetapi kesadarannya harus 
digunakan untuk menopang cangkang pelindung, dan Qin 
Li menahannya sampai Tan Yan datang. 


Qin Li adalah seorang pejuang yang tidak banyak bicara, 
memiliki kinerja teoritis yang buruk, tidak banyak 
menggunakan otaknya, tetapi memiliki kemampuan 
eksekusi kelas satu. 


Tugasnya adalah melindungi dua orang lainnya, bahkan jika 
mereka mati, dia akan menyelesaikan tugasnya. 


Pada saat dia merasakan angin kencang, dia segera 
mengulurkan tangannya untuk memeluk Liang Xian dan Yan 
Yongfeng. Melalui periode latihan ini, kekuatan Qin Li 
menjadi lebih kuat, dan dia dapat membuka cangkang 
pelindung yang melindungi tiga orang. 


Dia berubah menjadi cangkang di udara yang terus berputar 
dengan angin, hujan es menembus tubuhnya, dia masih 
mengabaikannya, menutup matanya dan mengatupkan 
giginya. Dia mencari tempat yang aman, meski tidak ada 
tempat aman di dunia ini. 


Qin Li, dengan mata tertutup, jatuh ke tanah dengan 
seluruh kekuatannya, tertiup angin dan berguling-guling, 
dan akhirnya berguling ke tempat yang aman. Meskipun dia 
tidak tahu di mana ini, dia secara naluriah tahu bahwa itu 


aman, jadi dia hanya berbaring di sana menunggu 
seseorang untuk menyelamatkannya. 


Kenapa bisa bertahan lama? Setelah bertanya pada Qin Li, 
Qin Li tidak tahu. Dia telah benar-benar melanggar batas 
dari apa yang dapat dia lakukan saat itu, merasa bahwa dia 
akan mati setiap detik, tetapi dia bersikeras untuk terus 
melakukannya. 


Setelah memikirkannya dengan cermat, hanya mereka yang 
masih memiliki harapan yang akan memiliki keberanian 
tanpa batas. 


Pikiran bawah sadar Qin Li memberitahunya bahwa Tan Yan 
pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka, Dia selalu 
teguh percaya dan tidak pernah menyerah mempercayai Tan 
Yan. 


Dan sekarang, ketika tangan Tan Yan menyentuh cangkang 
pelindung, Qin Li tahu bahwa dia telah menang. 


Dia bisa pingsan dengan percaya diri. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Ma Dan, tulislah 
dirimu menangis, menangis, kalian semua menangis 
untukku, aku menangis, apakah kamu tidak berani 
menangis??!! 


Bab 40 Kubus Rubik 


Bab 40: Kubus Rubik (5) 


Setelah keluar dari cangkang pelindung, Liang Xian 
berjuang dua kali di tanah, dan kemudian segera berlari ke 
sisi Qin Li, menekan pelipisnya dengan kedua tangan. 


Qin Li, percayalah! Dia berkata dengan keras. 


Qin Li pingsan sejak lama, tetapi kepercayaannya pada 
Liang Xian tetap tidak berubah. Liang Xian mengendalikan 
kekuatannya sendiri untuk menambah kesadaran Qin Li, 
dan nafas berat Qin Li segera menjadi lancar, dan cedera 
dadanya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan 
mata telanjang. 


Liang Xian menghela nafas lega sampai lukanya sembuh 
total. Dia memandang Tan Yan dan melihat darah di 
wajahnya. Dia tampak sangat malu, dan dia harus segera 
membantunya. 


Tan Yan memblokir jari Liang Xian yang ingin menyentuh 
pelipisnya: "Apakah kamu akan tertidur?" 


"Ini ... Saya mungkin mensimulasikan gelombang otak saat 
tidur untuk mempercepat pemulihan kesadaran, dan saya 
harus tidur nyenyak." 


Kalau begitu jangan gunakan untuk saat ini. Tan Yan 
mendorong tangan Liang Xian dan berkata dengan 
sederhana. 


Semua orang tahu bahwa Tan Yan belum bisa tidur, dan dia 
harus menjaga penutup pelindung. Meskipun mereka 
bersembunyi di bawah Tembok Besar, dampak yang mereka 
terima jauh lebih kecil, tetapi itu bukanlah sesuatu yang 
dapat ditanggung oleh janin manusia. Penutup pelindung 
tidak dapat dilepas. 


Tangan Liang Xian bergetar sedikit, dan dia menunjuk ke 
luka Tan Yan dan berkata, "Tapi kamu ... jika kamu terus 
seperti ini, kamu akan kehilangan terlalu banyak darah." 


"Tidak apa-apa." Tan Yan menyeka darah di wajahnya, dan 
tidak ada luka di wajahnya. "Itu semua luka kulit dan 
sembuh." 


Jika tidak, berdasarkan jumlah darah yang dia tumpahkan, 
dia akan jatuh karena kehilangan banyak darah sebelum dia 
sampai di sini. 


Semua orang merasa tidak nyaman, setiap orang bisa 
menerima pengobatan, tapi Tan Yan tidak bisa. Mengapa dia 
harus memikul tanggung jawab seperti itu, itu bukan karena 
mereka terlalu lemah. 


Asan menyentuh arteri di leher Oin Li, dan berkata dengan 
lega: "Ini hanya tidur, itu bukan masalah besar. Liang Xian, 
bagaimana kamu melakukannya?" 


"Saya menggunakan kesadaran saya untuk membimbing 
Oin Li pulih. Gelombang otak tidur membantu membantu 
keterikatan elektronik yang tidak teratur kembali ke 
jalurnya. Saya hanya mempercepat proses ini." Liang Xian 
berkata dengan tenang. 


"Lalu jantungnya terluka ... apakah kecepatan 
pemulihannya lebih cepat dari biasanya?" 


"Saya membimbing kesadarannya untuk menggunakan 
semua kekuatannya untuk penyembuhan diri. Ketika energi 
terkonsentrasi di jantung, kecepatan penyembuhan akan 
lebih cepat." Liang Xian memikirkannya dan berkata, "Tetapi 
orang-orang yang tidak mengenal struktur tubuh manusia 
seharusnya tidak melakukan ini. Jika kontrolnya tidak baik, 
biarkan saja luka di permukaan sembuh, tetapi bagian 
dalamnya masih tidak baik, dan mudah meninggalkan 
gejala sisa. " 


Itu saja, untungnya kamu memiliki kekuatan ini. Asan 
menghela nafas lega, langsung duduk di tanah, menatap ke 
langit. 


Dia menatap tembok kota sebentar, dan bertanya dengan 
aneh: "Apa itu?" 


Cui Heyu dan yang lainnya mengikuti tangannya dan 
melihat ke arah langit, tapi mereka tidak melihat apapun. 


Apa? Tanya Yan Yongfeng. 


Bintik-bintik cahaya, satu per satu di dinding, ada banyak. 
Ah San menghitung sebentar, tapi ternyata dia tidak bisa 
menghitungnya sama sekali, jadi dia menyerah. 


Liang Xian juga sepertinya telah melihat titik-titik cahaya ini 
dan memandangnya dengan serius. 


"Kami ... tidak bisa melihat ..." Yan Yongfeng dan yang 
lainnya mengusap mata mereka dengan kuat, tetapi mereka 
tidak bisa melihat apa-apa. 


"Karena ini tidak terlihat dengan melihat '," Liang Xian 
menganggukkan otaknya. "Otaklah yang menyadari bahwa 
kesadaran merasakan titik-titik cahaya ini, dan otak 


memberikan informasi kembali ke mata, dan titik-titik 
cahaya ini dapat dicitrakan. di retina. " 


"Itu saja ..." Yan Yongfeng berkata dengan frustrasi, "Kapan 
kita bisa bangun, itu terlalu memberatkan." 


Apa yang dia katakan bukanlah suara dari dua lainnya. 


Cui Heyu mencoba yang terbaik untuk melihat ke langit, 
mencoba untuk "melihat" titik cahaya yang dikatakan oleh 
Asisten Profesor Chai. Dia mengingat teori kekuatan 
supernatural kesadaran Liang Xian, dengan sengaja 
mengendalikan kesadarannya, berusaha keras untuk 
berpikir dan merasakan, berharap untuk mampu 
membangkitkan kemampuan. 


Apa titik-titik cahaya ini? Ah San bertanya, Dalam 
lingkungan yang mengerikan, mengapa bagian Tembok 
Besar ini tidak runtuh? Tidak peduli seberapa terkenal 
Tembok Besar itu, itu terlalu banyak. 


Itu tidak lain adalah batu bata dan ubin dari era senjata 
dingin, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beton 
bertulang. Bagaimana mereka bisa menahan angin dan 
tsunami 167 0km / jam? 


Yang lebih memalukan lagi adalah bahwa ada gempa bumi 
di daerah sekitarnya, bumi retak dan tenggelam, dan air 
laut mengisinya. Bentuk lahan telah mengalami perubahan 
skala besar, tetapi hanya bagian tembok kota ini yang tidak 
bergeser. mengambang dengan mantap di permukaan laut. 


"Ini untuk menjaga kesadaran negara ini," kata Tan Yan, 
"Saya menemukan Oin Li ketika mereka menelepon saya." 


Begitulah adanya. Asan, yang masih bertanya-tanya 
sebelumnya, langsung lega. Bagaimanapun, dia adalah 


kelompok kultivator, dan dia masih percaya pada kekuatan 
jiwa. 


Ini terlalu berlebihan, Cui Heyu menggelengkan kepalanya. 
Semuanya masuk akal. Bahkan jika Tembok Besar 
mewujudkan semua kerinduan dan harapan orang-orang, 
tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika 
begitu kuat, Yang Agung Tembok dunia kita akan memiliki 
kekuatan yang sama, tetapi kita tidak memilikinya, dan itu 
pasti masuk akal. " 


"Saya mendengar panggilan Anda," kata Liang Xian kepada 
Tan Yan, "Ketika jantung Qin Li ditembak oleh hujan es, saya 
mendengar Anda memanggil kami, dan saya menjawab, 
mengatakan bahwa kami ada di sini." 


"Aku tidak bisa 'mendengar'." Tan Yan menunjuk ke otaknya, 
"Aku tidak bisa 'mendengar' dengan ini. Tapi suaranya 
terlalu lemah, aku tidak bisa membedakan arah. Aku tidak 
menemukanmu sampai kesadaran ini membantumu 
berteriak bersama. " 


Setelah mendengar apa yang dia katakan, Cui Heyu dan 
Liang Xian menundukkan kepala mereka untuk berpikir 
pada saat yang sama. Mereka berdua sama sekali tidak 
percaya pada peristiwa supernatural, sangat yakin bahwa 
semua fenomena aneh ini dapat dijelaskan oleh sains. 


Tan Yan juga sedikit santai, sejak datang ke sini, tekanan 
pada tutup pelindung menjadi lebih ringan, dan dia juga 
bisa sedikit rileks. 


Berbicara tentang berbicara, kekuatan saya telah menjadi 
lebih kuat. Tan Yan melihat ke bawah ke tangannya, Saya 
tidak tahu apakah saya sedang mencari Anda dan secara 
paksa meningkatkan kesadaran saya, atau mereka akan 
membantu saya. kesadaran barusan., Tapi sekarang secara 


mengejutkan saya tidak merasakan sakit kepala, saya 
merasa masih banyak kekuatan. " 


Semua orang: "..." 


Bisakah kamu bisa menjadi lebih kuat lagi? Mata Ah San 
hampir saja lepas dari keterkejutan. 


Tan Yan sudah menjadi orang yang bisa meninju meteorit 
dan menendang naga dengan tangan kosong, dan bisa 
merobek pesawat dengan tangan kosong. Bisakah dia 
menjadi lebih kuat jika seperti ini? Biarkan mereka hidup 
sebagai pemula? Dikatakan bahwa memasuki "kekosongan" 
kali ini pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan 
kekuatan orang-orang ini, mengapa orang yang menjadi 
lebih kuat pada akhirnya adalah Tan Yan, dan peningkatan 
tersebut telah melebihi mereka dengan jumlah yang besar. 


Tiga orang yang tidak terbangun: "..." 


"Saya benar-benar salah," Yan Yongfeng duduk dengan lutut 
terlipat, "Ketika Anda mengatakan bahwa Tan Yan dapat 
melindungi kita, apa yang saya pikirkan dalam pikiran saya 
adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, dia setingkat 
tank. Hanya sekarang saya tahu di mana ini. Ini adalah tank, 
dan pada dasarnya adalah Dinghai Shenzhen dalam mitos 
dan legenda. " 


Tidak heran jika Qin Li mampu bertahan tanpa menyerah, 
dengan tulang punggung seperti itu, tidak ada yang akan 
putus asa. 


Liang Xian, Cui dan Yu, yang masih berpikir keras, 
bergumam pada saat yang sama: "Mereka hanya menjadi 
lebih kuat setelah mereka datang ke sini? Itu pasti Karena 
lingkungan dunia ini istimewa. Alasan dari akhir dunia ini 
adalah ... " 


Shumen resonance! Keduanya berkata pada saat yang 
sama, dan mereka tidak lupa untuk Bah di sisi lain. 


Setelah memikirkan resonansi Shumen, mereka mencoba 
memikirkan rangkaian perubahan yang akan terjadi setelah 
bumi berhenti berputar, dan sebuah pikiran muncul di 
benak 


"Radiasi pengion! Aku tahu apa titik cahaya ini!" 


"Aku tahu kalian berdua mengerti, dan aku akan memulai 
kuliah lagi," Ah San sudah terbiasa dengan hari-hari teologi 
dan sains seperti itu, dan melambaikan tangannya, "Ayo 
satu per satu." 


Cui Heyu tahu bahwa dia masih pemula di akhir zaman dan 
kekuatan supernatural, jadi dia tidak mengatakan apa-apa 
dan membiarkan Liang Xian mengungkapkannya. 
Bagaimanapun, dia diam-diam telah bersumpah di dalam 
hatinya bahwa bahkan jika dia mungkin mati di sini, dia 
harus membangkitkan kekuatannya, Dia tidak ingin 
mengalami perasaan tidak berdaya ini lagi. 


"Resonansi Shumen mengacu pada indeks rotasi bumi. Ingat 
istilah ini dan kembali dan periksa sendiri. Singkatnya, 
ketahuilah bahwa situasi saat ini disebabkan oleh fenomena 
resonansi Shumen yang menyebabkan perputaran bumi 
terhenti." Liang Xian menjelaskan., Setelah menghentikan 
rotasi, kecuali angin kencang, tsunami dan gempa bumi 
akibat kelembaman, medan magnet bumi tidak akan ada 
lagi, dan lingkungan sekitarnya akan menjadi lingkungan 
radiasi pengion yang mematikan. 


Radiasi pengion mengacu pada radiasi yang membawa 
energi yang cukup untuk membuat elektron dalam atom 
atau molekul suatu zat menjadi keadaan bebas, sehingga 
menyebabkan atom atau molekul ini terionisasi. Radiasi 


pengion berbahaya bagi tubuh manusia, jika terpapar 
radiasi pengion dalam waktu lama, sel-sel dalam tubuh akan 
menjadi kanker. 


Tapi semua orang tahu, apa sumber kekuatan super kita? " 


Pengaruh kesadaran yang dibentuk oleh belitan kuantum 
elektron masif pada partikel mikroskopis di lingkungan luar. 
Oiu Oizheng menjawab sementara yang lain sedang 
mencari di bank memori. 


Dia biasanya adalah siswa yang pekerja keras, meskipun dia 
tidak seenius Liang Xian dan Cui Heyu, dia adalah seorang 
jenius pekerja keras. Ketika Ah San dan yang lainnya 
menyerah untuk memahami penyebab dari kemampuan 
tersebut, dia masih mencoba untuk mengimbangi Liang 
Xian dan yang lainnya. 


Radiasi pengion akan membuat elektron pada atom atau 
molekul di lingkungan sekitarnya menjadi bebas, membuat 
elektron ini lebih mudah dikendalikan. Seperti kita ingin 
membuat alat besi, kita harus melebur besi terlebih dahulu, 
agar bisa diubah sesuai untuk niat kita. Bentuk. Dan radiasi 
pengion menyelamatkan langkah "peleburan", dari kesulitan 
yang kita butuhkan untuk mengubah keadaan bebas 
elektron menjadi kekuatan yang dapat dimanipulasi di 
mana-mana. "Liang Xian berkata," Untuk alasan ini, 
kekuatan kita datang ke dunia ini Setelah itu, mereka semua 
menjadi lebih kuat. " 


Tidak mungkin kekuatan pertahanan Qin Li menjadi begitu 
kuat, tetapi karena radiasi pengion, dia berhasil. Hal yang 
sama berlaku untuk Tan Yan, lingkungan di sini penuh 
dengan energi yang tidak ada habisnya bagi mereka 
dengan kekuatan supernatural. 


"Oh, begitu," Asanmu mengangguk, "Dunia ini penuh 
energi." 


Liang Xian: "... Oke, Anda bisa memahaminya dengan cara 
ini, bagaimanapun, teorinya sama pada akhirnya." 


Baiklah, aku akan menunggumu suatu hari nanti untuk 
mempelajari metode budidaya yang abadi, lanjut Asan. 


Liang Xian: "..." 


Bagaimana dengan titik lampu? Qiu Oizheng masih 
mendengarkan dengan seksama, Ada apa dengan mereka? 


Liang Xian masih belum memikirkan hal ini, jadi dia hanya 
bisa menggelengkan kepalanya. 


"Saya punya dugaan," Cui dan Yu tidak berbicara sampai 
saat itu, "Meskipun saya tidak dapat melihat mereka, saya 
tampaknya memahami suasana hati mereka. Anda 
mengatakan bahwa kesadaran adalah belitan kuantum 
elektron masif, begitu juga dengan itu. Ada kemungkinan 
bahwa leluhur yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan 
kesadaran mereka sendiri dalam proses membangun 
Tembok Besar. Dengan kata lain, Tembok Besar mewujudkan 
harapan banyak orang, yaitu, belitan kuantum elektronik 
dari banyak orang. 


Dalam keadaan biasa, keterikatan kuantum ini tidak akan 
terwujud, lagipula, tidak ada cukup energi di sekitarnya 
untuk mengerahkan kekuatannya. Tetapi sekarang 
lingkungan penuh dengan radiasi pengion, membuat 
elektron penyusun kesadaran ini lebih hidup. Pada saat ini, 
mereka merasakan kekuatan Tan Yan, atau dengan kata lain, 
dipengaruhi oleh kesadaran kuat Tan Yan, kesadaran 
tersebut diperkuat dan direspon oleh Tan Yan. " 


Meskipun mereka tidak mengerti, semua orang merasa 
bahwa mereka memahami perasaan ini. 


Maksudmu, peningkatan kekuatan Tan Yan tidak hanya 
dalam fisika umum, tapi juga bisa naik ke level kesadaran. 
Liang Xian menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengerti 
bagaimana mereka membangkitkan kemampuan mereka 
dengan mudah. 


Tapi kesadaran ini hanyalah pecahan pemikiran, tidak 
seperti kita memiliki ideologi yang berkelanjutan. Oleh 
karena itu, mereka hanya memiliki satu ide, tujuan atau ide, 
yaitu untuk melindungi. Karena selama ribuan tahun, 
Tembok Besar telah melindungi negara kita. dari 
pelanggaran. Ide Penjaga mereka dan Tan Yan saling 
melengkapi. Dalam lingkungan khusus yang penuh dengan 
radiasi pengion ini, mereka melepaskan kekuatan di luar 
imajinasi dan menciptakan keajaiban. "Cui  Heyu 
mengangkat kepalanya dan berkata. 


Qiu Oizheng dan Yan Yongfeng juga mengangkat kepala 
mereka dan mencoba untuk melihat ke langit, tidak satupun 
dari mereka dapat melihat "kesadaran" ini, tetapi ini tidak 
mempengaruhi rasa hormat mereka terhadap kesadaran ini. 


Tubuh, daging, dan darah sudah lama berubah menjadi 
debu, namun "kesadaran" yang ingin melindungi negeri ini 
belum hilang dalam deraan tahun-tahun, justru obsesi inilah 
yang akan menciptakan keajaiban. 


"Kami sangat beruntung ..." Cui Heyu berkata, "Keajaiban 
adalah peristiwa dengan probabilitas kecil. Jika benar-benar 
ada rumus perhitungan, maka keajaiban hampir bisa terjadi 
dengan probabilitas puluhan juta dan ratusan juta. Memang 
benar. berkali-kali lebih rendah dari kemungkinan 


memenangkan lotre, tetapi itu benar-benar dapat kami 
penuhi. " 


"Aku benar-benar ingin melihat mereka," kata Yan Yongfeng, 
"Hormati para prajurit yang telah menjaga tanah air selama 
ribuan tahun ini... Hah? ..." 


Mata Liang Xian dan Asan berbinar. Kali ini mereka tidak 
sekarat, tapi Yan Yongfeng masih terbangun. Artinya sekarat 
bukanlah kondisi yang mutlak. 


"Aku juga ..." Qiu Oi mengusap matanya. 
Cui Heyu: "..." 


Selama dia tidak melakukannya, dia tidak ingin melihat ... 
Hah? Apa titik cahaya yang mengapung? 


Keinginan kuat untuk "melihat" orang "yang 
menyelamatkan hidup" telah berubah menjadi kenyataan 
dalam lingkungan yang sangat keras namun penuh peluang. 


40 


Bab 41 Kubus Rubik 


Bab 41 Kubus Rubik (6) 


Apakah Anda semua sudah bangun? 


Ah San dan Liang Xian saling memandang dan melihat rasa 
malu yang hanya bisa dideteksi satu sama lain. 


Saya telah menebak bahwa mendekati kematian mungkin 
bukan kondisi untuk kemampuan kebangkitan, tetapi 
ketiganya terbangun sekaligus. Apakah ini terlalu 
memalukan? Bagaimana dengan probabilitas satu banding 
satu miliar? Mengapa menjadi 100% dengan mereka? 


Keduanya mengambil keputusan dalam konfrontasi ini, dan 
tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyebutkan 
proses kebangkitan mereka, jika tidak mereka akan 
ditertawakan. 


Sampai kapan bencana alam ekstrim ini berlangsung? Asan 
langsung mengalihkan pembicaraan dengan bijak. 


Kecepatan putaran semacam ini membutuhkan setidaknya 
satu hari penuh, jawab Cui Heyu. 


Perputaran bumi membutuhkan siklus 24 jam, begitu pula 
dengan inersia yang membutuhkan waktu seharian penuh 
untuk mengimbangi. 


Seharusnya angin berhenti satu hari kemudian, tapi 
lempeng benua berubah, dan pasti akan ada gempa susulan 
dari waktu ke waktu. Dan sekarang gempa ini bukan lagi 
level yang bisa dihitung orang, hanya bisa dikatakan jauh 


lebih dari itu. dua belas. Lalu gempa besar ini Seberapa 
besar gempa susulannya ... " 


Cui Heyu dan Liang Xian juga tidak tahu jawabannya. 


Tapi lingkungannya lebih baik daripada sekarang, 
setidaknya kita harus bisa bertahan hidup di tanah. Oiu 
Oizheng menganalisis, Saya hanya tidak tahu berapa lama 
kesadaran ini bisa bertahan. 


Apakah itu salah? Liang Xian tiba-tiba berkata, Tidakkah 
menurutmu ini adalah kesempatan yang bagus? 


Apa? Semua orang bingung. 


Radiasi pengion! Liang Xian menunjuk ke lingkungan 
ledakan di luar perisai pelindung. Selama kita keluar, itu 
setara dengan berada di lingkungan yang penuh energi 
bebas. Situasi saat ini tidak harus bersembunyi selama 
sehari untuk aman. Tapi hanya ada satu hari untuk 
menenangkan diri sendiri! " 


Semua orang: "..." 


"Biarkan saya menerjemahkan," Ah San berdiri dan berkata, 
"Liang Xian berkata bahwa di luar penuh dengan energi 
spiritual. Ini adalah kesempatan yang baik bagi para 
kultivator kita untuk memanfaatkan kekuatan langit dan 
bumi untuk berlatih. Kesempatannya adalah jangan sampai 
terlewatkan dan waktunya akan tiba lagi. " 


Setelah menjelaskan, dia menepuk bahu Liang Xian lagi: 
"Kamu benar-benar tetap dirimu." 


Baru saja dipastikan bahwa kemampuan kebangkitan 
mendekati kematian adalah murni lemparan Liang Xian, dan 
sekarang dia telah menemukan trik baru. Liang Xian layak 


menjadi Liang Xian, dan mengabdikan hidupnya untuk 
berlari semakin jauh di jalan menuju kematian. 


Tapi saat angin berhenti, akan ada radiasi pengion yaitu 
energi spiritual, kan? Qiu Qi serius, Kenapa kita harus 
mengambil resiko ini? . 


Sebagai pengawas, ia selalu mempertimbangkan masalah 
secara lebih komprehensif, dengan memperhatikan situasi 
secara keseluruhan. Di seluruh kelas selalu ada beberapa 
orang yang sangat menonjol dalam segala aspek, mereka 
akan melakukan apa yang dikatakan oleh guru, dan mereka 
akan dapat melakukan tugas-tugas berbahaya dengan 
segera. Tetapi dia tidak dapat meminta seluruh kelas untuk 
belajar dari mereka karena orang-orang ini dapat 
melakukannya, dan semua orang akan mengambil risiko.Jika 
dia melakukan ini, maka seluruh kelas mungkin hanya akan 
ditinggalkan dengan orang-orang jenius itu pada akhirnya. 


Tidak, ini memang lingkungan terbaik sekarang. Cui Heyu 
juga setuju, Hanya ketika medan magnet berubah, kekuatan 
yang begitu kuat akan meledak. Setelah lingkungan tenang, 
radiasi pengion tidak akan menyebabkan badai magnet 
seperti itu. sekarang. Jika ini adalah metode pelatihan 
dampak, Anda dapat mencobanya. " 


Qiu Qizheng dan A San Yan Yongfeng: "..." 
Tidak, masih ada orang yang bergegas untuk mati? 


Tan Yan tampak khawatir: "Lalu bagaimana saya bisa 
membantu Anda? Saya khawatir Anda tidak akan bisa 
menyelamatkan luka Anda." 


Qiu Qizheng dan menunggu tiga orang normal hampir 
kaget, apakah ada yang mendukung mereka? 


Ah San sedikit lebih baik dari dua yang lain, lagipula, saat 
mereka melakukan ini, Tan Yan juga tanpa syarat 
mendukung mereka. 


Liang Xian memiliki sifat magis, tidak hanya dia bisa 
melakukannya sendiri, tapi dia selalu bisa membujuk semua 
orang untuk melakukannya bersamanya. Ketika Ah San 
sekarang mengingat pengalaman sebelumnya harus 
berjemur di bawah sinar matahari, dia merasa sangat luar 
biasa, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah 
melakukan ini. Tapi nada tegas Liang Xian pada saat itu, 
pengaturan pelatihan yang sangat masuk akal dan 
sekumpulan pengetahuan teoritis mampu membuat orang 
merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal, dan itu 
pasti benar untuk melakukan apa yang dia katakan. 


Sekarang, mendengar Liang Xian mengatakan itu, 
mengetahui bahwa itu tidak dapat diandalkan, Ah San 
masih tersentuh tanpa malu-malu ... 


Karena Liang Xian berkata: "Tidakkah kamu ingin mencoba 
sejauh mana kekuatanmu dapat dikerahkan dalam tsunami 
seperti itu? Tunggangi angin dan ombak!" 


Tan Yan, yang memanjakan anak itu tanpa syarat, berpikir 
dengan hati-hati dan berkata: "Itu seharusnya mungkin. 
Saya dapat berkomunikasi dengan 'kesadaran' di dekat 
Tembok Besar lagi, mencoba meningkatkan kekuatan 
mereka dan membiarkan mereka melindungi sebagian besar 
angin dan hujan, sehingga Anda bisa terekspos. Di 
lingkungan luar. " 


"Tidak," Liang Xian adalah orang pertama yang tidak setuju, 
"Itu akan membebani Anda terlalu banyak. Jika Anda ingin 
melakukan ini, saya lebih baik tidak berlatih." 


Dia tidak akan pernah membahayakan Tan Yan karena 
dirinya sendiri. 


Kubilang, lakukan apa yang ingin kau lakukan, dan serahkan 
sisanya padaku. Tan Yan menepuk dadanya, seolah dadanya 
cukup kuat untuk menahan semua kesulitan dan rintangan 
di dunia. 


Tidak! Tidak hanya Liang Xian, tapi semua orang berkata 
dengan suara yang sama. 


Cui Heyu berkata lebih banyak lagi: "Tidak ada gunanya 
bersembunyi di bawah naunganmu. Alasan mengapa kami 
ingin mengambil risiko dan berolahraga adalah untuk 
menjadi kekuatanmu daripada menjadi beban!" 


Dia tidak ingin menangis lagi. 


"Badai di bawah Tembok Besar di luar selubung pelindung 
sebenarnya tidak sebesar itu sekarang," analisis Liang Xian, 
"Selama kita tidak meninggalkan wilayah ini untuk saat ini, 
kita harus bersiap sebelum keluar dari selubung pelindung. , 
dan kita harus bisa menahannya. " 


Asan mau tidak mau ikut berkata: "Aku harus bisa 
mengendalikan sebagian air. Bayangkan saja jika angin dan 
kita terhalang oleh dinding air, dan ombak terus 
menghadapi angin kencang, itu akan terbuka. jalan untuk 
semua orang. Setidaknya, harus begitu. Bisakah itu 
bertahan sampai kita pergi ke luar untuk pergi ke toilet, 
tutup pelindungnya hanya tempat kecil, apakah kita harus 
makan dan minum di sini sepanjang hari? " 


Kata-katanya mengubah ekspresi Yan Yongfeng dan Qiu 
Oizheng yang selalu menentang mereka.Mereka 
memandang Tan Yan, dan mereka benar-benar tidak ingin 
mempengaruhi semua orang di ruang sekecil itu. 


"Ini tidak apa-apa," kata Tan Yan, "Saya dapat mengontrol 
sepotong penutup pelindung agar menonjol, dan ketika 
saya kembali untuk menyelesaikan kebutuhan fisiologis 
saya, saya akan mengisolasi bagian ini, dan angin serta 
hujan di luar akan menghanyutkan jejak. Anda tidak perlu 
mengambil risiko. " 


Dia bahkan telah mempertimbangkan masalah ini, dan dia 
sangat berhati-hati ... 


Tapi itu tetap memalukan. 


"Ayo kita coba." Yan Yongfeng mengangkat tangannya 
setuju, "tapi kita masih belum tahu jenis kekuatan apa yang 
kita miliki dan bagaimana menggunakannya." 


"Ini..." Ah San menutup mulut Liang Xian yang ingin 
berbicara tentang teori, "Pengalaman saya adalah ketika 
Anda menemukan aura yang sesuai, Anda akan secara 
alami." 


"Apa ini ..." Yan Yongfeng bingung. 


Liang Xian dengan keras kepala berjuang dari tangan Ah 
San dan berkata: "Merasakan kekuatan kuantum dan 
menggunakan kekuatan kuantum, 'kesadaran' cenderung. 
Anda mungkin mengalami 'kilatan cahaya', yang 
sebenarnya merupakan pilihan 'kesadaran' otonom. Pegang 
perasaan ini dan Anda akan tahu cara menggunakan daya. " 


Apa yang kamu katakan benar-benar bagus! Yan Yongfeng 
meraih kepalan tangan Ah San dan berkata, Ada alasan dan 
proses! 


Ya! Ah Sanyi tampak bangga. 


Beberapa orang duduk untuk membahas rencana tersebut. 
Qiu Qizheng yang masih ketat tidak ikut serta, namun 
berkata kepada Tan Yan, "Apakah mereka benar-benar jago 
begini?" 


Tan Yan tersenyum dan berkata, "Lepaskan dan lakukan, aku 
ada di belakangmu." 


Dia tidak percaya diri secara membuta, tetapi di dunia yang 
penuh dengan radiasi pengion ini, Tan Yan merasa 
lingkungannya penuh dengan kekuatan dan dia hampir 
mahakuasa. Setelah menyesuaikan diri untuk beberapa 
saat, tidak hanya dia tidak kelelahan karena 
mempertahankan tutup pelindung, tetapi dia secara 
bertahap disembuhkan dari luka fisiknya. 


"Nada suaramu ..." Qiu Oizheng mengerutkan kening, 
"Mentalitasmu benar-benar berubah. Dalam informasi yang 
aku dapat, kamu satu tahun lebih muda dari kami, hanya 
18, tapi rasanya kamu lebih dari usia ini, apakah kamu 
mengalami plastik operasi? Bisakah kamu 
mengungkapkannya? Bisakah kamu memberitahuku usia 
sebenarnya? Ini tidak bisa dianggap rahasia, kan? " 


Ini adalah rahasia teratas ... 


Tan Yan hanya bisa tersenyum, dengan sederhana dan kasar 
untuk mengingkari pertanyaan Qiu Oizheng. 


Sisi lain sudah bernegosiasi, dan mereka mengangguk ke 
Tan Yan dan memintanya untuk membuka penutup 
pelindung. 


Tan Yan dengan patuh membuka tutup pelindung dengan 
mulut kecil, dan angin kencang segera terlibat. Sany 
memimpin. Danau yang terbang di langit dipanggil olehnya, 


mengelilingi empat orang, dan menangkal angin kencang 
seperti tinggi- pistol air bertekanan. 


Itu layak! 


Kecepatan angin yang melemah saat ini di bawah Tembok 
Besar berada dalam kisaran yang bisa mereka tahan. 


Mereka mengikuti Ah San dan berjalan perlahan keluar dari 
tutup pelindung Ketika Tan Yan melihat bahwa mereka telah 
meninggalkan area perlindungan, dia menutup tutup 
pelindung Dia juga ingin melindungi Qiu Qizheng dan Qin Li 
yang tidak terlibat. 


Ini waktunya untukku selanjutnya. Liang Xian sangat gugup 
sehingga dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibir 
bawahnya, dan matanya menyipit. 


Ciri terpenting dari angin adalah aliran udara Tanpa udara, 
angin kencang tidak dapat terbentuk Dalam ruang hampa 
alam semesta, tidak pernah ada angin yang disebabkan oleh 
gas. Kemampuannya adalah mendekonstruksi, dan ia dapat 
menguraikan udara di sekitarnya menjadi partikel terkecil, 
yaitu elektron, neutron, dan proton. Dalam keadaan normal, 
karena kestabilan struktur atom, gagasan ini merupakan 
khayalan yang mustahil. Namun, dalam lingkungan yang 
penuh dengan elektron bebas, atom sangat mungkin 
terpengaruh oleh lingkungan dan menjadi atom bermuatan, 
yang merusak stabilitasnya dan dapat dengan mudah 
terurai. 


Liang Xian tidak pernah mencoba melakukan ini, karena dia 
berani mengambil resiko ini karena energi di sekitarnya 
cukup dan dia dapat menggunakannya sesuka hati. 


Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke Ah 
San, Ah San segera mengendalikan aliran air agar masuk ke 


saluran untuk membiarkan angin masuk. Liang Xian berdiri 
di depan Yan Yongfeng dan Cui Heyu, berkonsentrasi, dan 
angin yang bertiup menyentuh Liang Kulit Xian membusuk 
dalam sekejap, dan kemudian di bawah kendali 
kesadarannya, sabuk pelindung energi terbentuk, 
membungkus ketiganya dari Liang Xian. 


"Aku tidak bisa merasakan dampaknya lagi," Cui Heyu 
mengulurkan tangan dan meraihnya, "tapi ada perasaan .... 
dilindungi oleh sesuatu yang menjijikkan." 


Liang Xian: "..." 


"Jangan bersikap keras pada bibirmu, perlakukan saja itu 
sebagai aura spiritual yang dipanggil oleh kemampuan 
Liang Xian," Yan Yongfeng, yang telah melepaskan 
pemahamannya, membujuk, "Bagaimanapun, kekuatannya 
telah menjadi lebih kuat." 


Melihat mereka bertiga tidak perlu lagi melindungi diri 
mereka sendiri, Ah San melihat ke air di langit, dan sebuah 
keinginan muncul di dalam hatinya. 


"Saya ingin terbang dan mencoba." Asandao. 
Apa? 


Setelah dia selesai berbicara, dia memanipulasi lebih 
banyak air untuk membungkus dirinya, dan angin menyapu 
laut, tetapi bola air dengan radius sepuluh meter di sekitar 
Ah San sangat aman, melindunginya seperti rahim ibu. 


Asan berbalik di air, dan ekor ikan dan insang tumbuh di 
depan semua orang.Bola air tergulung oleh angin, dan Ah 
San terlihat terbang ke langit dengan bola air. 


Semua orang: "..." 


Ikan itu terbang di langit ... 


Hanya saja ikan yang digulung lainnya terkoyak oleh angin, 
tetapi Ah San sepertinya menikmati berenang di polo air, 
dan melambai ke orang yang lebih rendah. 


"Biarkan dia melambai, dia harus jatuh begitu dia terbang 
keluar dari jangkauan perlindungan," kata Liang Xian acuh 
tak acuh. 


Apakah karena mereka memiliki rasa disosiasi untuk 
melindungi mereka sekarang karena mereka dapat 
menghadapi lingkungan yang keras, bukan berarti 
lingkungan luar benar-benar santai. 


Liang Xian terus-menerus mengurai udara, dan dia 
mengontrol sebagian udara untuk memasuki area 
perlindungan untuk memastikan bahwa dua lainnya 
bernapas dengan lancar. 


Melihat Asan terbang di langit, Liang Xian tiba-tiba berpikir, 
karena partikel yang dia dekomposisi dapat dikendalikan 
olehnya, dapatkah dia juga terbang? 


Dia menghancurkan udara untuk menahan angin kencang 
sambil mengendalikan kekuatan kuantum di bawah kakinya. 
Setelah beberapa saat, dia benar-benar melayang! 


Ini bukan untuk terbang dengan sayap, tapi sesuatu untuk 
menahannya di bawah kakinya untuk membuatnya berjalan 
rata di udara. 


Cui dan Yu Yan Yongfeng: "..." 


Terbang satu sama lain. 


Bahkan Qiu Qizheng di sampul pelindung sangat ingin 
mencoba, ini terlalu fantastis! 


"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hh ~" Yan Lumbung mulai menggaruk rambutnya cemas, 
"Apa kekuatan saya, atau kesadaran atau aura saya, 
mengajari saya bagaimana untuk mengendalikan Anda!" 


Dia sangat iri dan benci sehingga dia hampir menangis. 


Jangan khawatir, tenang, amati baik-baik, jangan gunakan 
matamu, gunakan otakmu. Cui Heyu menghibur. 


Faktanya, Cui dan Yu juga sangat cemburu, tapi setelah 
kekuatan Tan Yan kaget, dia masih bisa menerima kasus 
kecil ini di depannya ... 


"Wajahmu sekarang sangat berubah ..." Yan Yongfeng 
mendongak dan melihat bahwa Cui Heyu telah 
menggemeretakkan giginya, begitu kerasnya hingga dia 
hampir meratakan giginya. 


"Tidak apa-apa," Yan Yongfeng menghibur dirinya sendiri, 
"Tenang, kami datang lebih lama dari mereka, observasi, 
kesadaran ..." 


Dia hanya duduk di tanah, bagaimanapun, tanah di bawah 
Tembok Besar tidak terpengaruh oleh gempa bumi. Yan 
Yongfeng duduk diam, menutup matanya, dan 
merasakannya dengan otaknya. 


Sejak ia masih muda, penglihatan dinamisnya sudah lebih 
baik dari yang lain. Di mata orang luar, ia terlihat seperti 
benda yang tak tergoyahkan, tapi Yan Yongfeng bisa 


melihatnya bergetar pada frekuensi tinggi. Oleh karena itu, 
Yan Yongfeng tidak suka menonton film kartun, karena 
menurutnya kartun itu tidak koheren, tetapi bingkai demi 
bingkai. Tetapi kemudian dia mencoba untuk mengontrol 
cara dia memandang sesuatu, dan secara bertahap belajar 
untuk memisahkan pandangan dari hal-hal normal dari hal- 
hal dengan gerakan frekuensi tinggi. 


Tapi saya masih kurang suka menonton anime, dan mata 
saya sakit setelah menontonnya dalam waktu yang lama. 


Yan Yongfeng, yang memejamkan matanya, seharusnya 
tidak melihat apa-apa, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa dia 
berada di ... sekelompok partikel yang berputar secara aktif, 
dan setiap partikel masih bersinar dengan cahaya listrik 
yang halus. 


Ada begitu banyak partikel, mereka berputar di 
sekelilingnya dengan kuat, dan terkadang nakal 
menyentuhnya, seolah mengatakan, ayo main bersama. 


Senjata ... Dia membutuhkan senjata. 


Tas ransel Yan Yongfeng lenyap saat pertama kali memasuki 
dunia lain. Untungnya, masih ada belati yang tersembunyi 
di pinggangnya. Meski agak pendek, seharusnya bisa 
digunakan. 


Yan Yongfeng mencabut belati dan tiba-tiba membuka 
matanya Partikel bebas di sekitarnya mengembun di 
belatinya Saat ini, belati itu telah menjadi puluhan meter di 
matanya. 


Dia merasa bisa melihat pusat angin, titik terlemah di angin. 


Yan Yongfeng mengangkat pisau sepanjang 40 meter di 
kekosongan, dan menebasnya di tuyere tidak jauh. Dengan 


kekuatan pisau, itu benar-benar membelah angin kencang! 


Bahkan jika angin kencang berkumpul kembali dalam 
sekejap, bagi orang luar tampaknya itu hanyalah ayunan 
ringan dengan belati, yang menciptakan kekuatan semacam 
ini. Terlalu kuat! 


A, aku berhasil! Teriak Yan Yongfeng liar sambil memegang 
belatinya. 


Tiba-tiba dia pingsan di depan matanya dan jatuh ke tanah. 


Tan Yan, yang berada di sampul pelindung, bergegas ke 
depannya, secepat dia berteleportasi, dan menyeret Yan 
Yongfeng yang pingsan kembali ke sampul pelindung. 


Ngomong-ngomong, dia juga tersenyum penuh semangat 
pada Cui Heyu. 


Cui Heyu hanya merasakan hembusan angin melewatinya, 
meninggalkan senyum lembut di matanya. 


Apa sebenarnya dia dan kemampuannya? Apakah prinsip 
ilmiah dapat diandalkan? Jika tidak, dia akan mencoba 
merasakan kekuatan spiritual? 


Penulis memiliki sesuatu yang ingin saya katakan: 
Liang Xian: Kematian hari ini sangat sukses! 


Yan Yongfeng: Saya menggunakan bukti nyata untuk 
membuktikan bahwa pembaca benar-benar dapat 
mengambil pisau empat puluh meter selama kesadaran 
mereka cukup kuat! 


Seorang kerabat mengatakan bahwa artikel ini benar-benar 
dapat menggunakan cinta untuk menghasilkan listrik. Saya 


memikirkannya dengan cermat, dan memang benar. 
Ternyata kata ini bukan kualifikasi, ini adalah kosa kata 
deskripsi, cukup ilmiah! 


41 


Bab 42 Kubus Rubik 


Bab 42: Kubus Rubik (7) 


Sampai di penghujung hari, Cui dan Yu tidak menemukan 
kekuatan yang cocok untuk mereka. 


Dan kekuatan Liang Xian dan yang lainnya tidak bisa 
bertahan terlalu lama. Ah San terbang di langit untuk 
sementara waktu, dan dia melebihi jangkauan 
perlindungan. Dia terjebak dalam angin dan berteriak, 
tetapi Tan Yan mengambil tindakan dan menyeret orang itu 
kembali. Ketika dia kembali, seluruh tubuhnya terluka, 
terbaring dengan Qin Li dan Yan Yongfeng yang telah 
menghabiskan kekuatan mereka. 


Setelah beberapa saat, Liang Xian yang sedang 
bersemangat, kembali, setelah membantu pengobatan Yan 
Yongfeng dan Ah San, ia juga terbaring karena konsumsi 
yang berlebihan. Untuk sementara, ada empat orang yang 
terbaring di dalam penutup pelindung. 


Qiu Oizheng: "..." 


Dia hanya bisa menghibur Cui Heyu yang frustasi: 
"Menurutku bagus kalau kamu tidak menemukan cara yang 
cocok untuk menggunakannya. Lihat mereka berempat..." 


Tas ransel empat orang termasuk Tan Yan masih utuh.Dia 
mengeluarkan obat dan kain kasa dari ransel, dan dengan 
serius mendandani luka untuk Ah San. 


Dia juga mengeluarkan handuk sekali pakai dan dengan 
hati-hati menyeka keringat di wajahnya untuk beberapa 


orang. 


Kamu tidak perlu melakukan hal-hal ini. Cui Heyu 
mengambil handuk dari Tan Yan dengan sangat tidak 
nyaman, mengusap wajah Yan Yongfeng Oin Li dengan hati- 
hati, dan akhirnya menggunakan handuk yang tersisa di 
wajah Liang Xian. Setelah menggosok dua kali tanpa 
pandang bulu, arti asal-asalan melampaui kata-kata. 


Tan Yan tertawa, dan dia bertanya, "Apakah kamu ingin 
tinggal di dunia ini selama beberapa hari lagi?" 


"Ini..." Cui Hehe ragu-ragu, "Apakah itu terlalu berbahaya?" 


"Saat angin berhenti, kita akan pergi ke titik teleportasi," 
Tan Yan memikirkannya dan berkata, "Pada saat itu, tetaplah 
di dekat titik teleportasi untuk jangka waktu tertentu, dan 
tunggu sampai kamu cukup berolahraga sebelum kembali . " 


Pikiran Cui Heyu menjadi aktif, dan dia melihat ke arah Oiu 
Oizheng. 


Qiu Oizheng juga berpikir sejenak. Dia memikirkan masalah 
itu dengan sangat komprehensif. Saat ini, dia mengajukan 
pertanyaan: "Sementara kita tinggal di dunia ini, akankah 
ada lubang kosong di dunia nyata? Profesor Qiao berkata 
sebelumnya bahwa masa lalu telah memasuki lubang 
kosong. 'Pada dasarnya semua perjalanan bolak-balik dalam 
satu hari, saat' lubang 'berikutnya muncul dapat distabilkan 
sementara dari pukul 21:00 hingga 0:00 malam, dan 
penampilan! lubang 'tergantung pada apakah dunia 
berikutnya runtuh setelah alam semesta kubus berputar, 
jadi kemunculan lubangnya Tidak ada hukum, karena ada 
banyak jenis perubahan di dunia paralel. Apakah dunia 
berikutnya yang kita temui utuh atau runtuh hanya 
bergantung pada keberuntungan." 


"Mungkin ada aturan yang harus diikuti, tapi karena alasnya 
terlalu besar, siklus ini mungkin dalam satuan seratus tahun 
atau bahkan seribu tahun. Dalam kehidupan manusia yang 
terbatas, sulit untuk menemukan aturan yang bisa 
digunakan sebagai referensi. "Qiao Zhixue menjelaskan 
pada saat itu," Saat ini kami hanya dapat mengatur transisi 
sementara menjadi 24 jam. Setiap hari dari pukul 21.00 
hingga 00.00, Anda harus waspada. Setelah Anda tiba di 
dunia lain , Anda harus kembali pada pukul 21.00 keesokan 
harinya sesering mungkin., Jangan terlambat lebih dari lima 
jam. " 


Lima jam adalah jumlah batas di mana instrumen yang 
dirancang oleh Oiao Zhixue dapat mengontrol difusi 
"lubang". 


Penampilan instrumen ini juga tidak disengaja, bahkan Oiao 
Zhixue merasa luar biasa. Ketika dia belajar, fokus 
utamanya adalah pada mekanika kuantum, dan proyek 
kelulusan Ph.D-nya adalah merancang sebuah instrumen 
yang dapat menciptakan medan gaya kuantum. Dalam 
eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, Oiao Zhixue 
secara tidak sengaja menemukan medan gaya yang dapat 
menghentikan pergerakan partikel untuk sementara, dan 
dia mengambil instrumen ini sebagai proyek kelulusannya. 


Setelah "rongga" terjadi, itu juga merupakan kesempatan 
yang tidak disengaja. Qiao Zhixue tiba-tiba ingin 
menggunakan instrumen ini saat "rongga" menyebar, dan 
"rongga" yang menyebar segera berhenti. Setelah sekitar 
setengah jam, "lubang" itu menghilang. 


Saat itu, Oiao Zhixue percaya bahwa instrumennya sendiri 
membuat "kosong" menghilang. Kemudian, dia menemukan 
bahwa waktu hilangnya "kosong" itu berbeda setiap saat. 
Dia bingung tentang hal ini. Sampai dia bertemu dengan 


Tan Yan, dia menyadari bahwa instrumennya hanya berhenti 
menyebar. Fungsi ini benar-benar menutup putaran, dan Tan 
Yan-lah yang memperbaiki ruang tersebut. 


Saat ini, waktu terlama bagi instrumen untuk 
menangguhkan difusi "rongga" adalah tiga jam. Qiao Zhixue 
menghitung bahwa waktu maksimum tidak akan melebihi 
lima jam berdasarkan perubahan. Ini adalah waktu yang 
aman, dan jika melebihi, itu akan menjadi lebih berbahaya. 


Karena tidak ada yang tahu apakah "kehampaan" selama 
lima jam ini benar-benar berhenti, atau hanya sekedar 
mengumpulkan energi. Kemungkinan terburuknya adalah 
tidak ada yang memperbaiki ruang dalam waktu lima jam, 
instrumen kuantum hancur, dan energi lima jam yang 
disimpan di "lubang" meledak dalam sekejap. 
Konsekuensinya benar-benar tak terpikirkan. Orang 
menunggu di sekitar "lubang" Bahkan bisa kabur. Tidak ada 
kemungkinan terhirup secara langsung. 


Yang lebih menakutkan adalah jika alam semesta paralel 
berubah lagi selama periode waktu ini, orang-orang yang 
tersedot akan memiliki dua ujung. Yang satu beruntung 
memasuki dunia yang runtuh dan tidak pernah kembali; 
yang lain adalah ketika mereka bersentuhan dengan dunia. 
bumi saat ini. Dunia adalah dunia yang lengkap, dengan 
batasan spasial absolut, jadi tidak ada yang tahu apa yang 
akan terjadi pada orang-orang yang tidak dapat memasuki 
dunia lain dan tidak dapat kembali ke dunia asli. 


Memikirkan hal ini, Cui Heyu mengerutkan kening dan 
berkata: "Kami telah di sini selama sepuluh jam dan kami 
melewati jam 1 pagi. Jika waktu tidak berubah karena dunia, 
sekarang jam 11 pagi waktu Beijing, dan masih ada 
beberapa waktu sebelum 21 malam. Ini 10 jam, dan ada 15 
jam tersisa sebelum waktu aman. " 


Dan tidak ada tanda-tanda angin sudah berhenti, apalagi 
tinggal beberapa hari lagi untuk berlatih, mereka sekarang 
bahkan kesulitan bergerak. 


Liang Xian yang sedang berbaring membuka matanya pada 
suatu saat. Mendengar perkataan Cui Heyu, ia berusaha 
keras untuk bangun. Sayangnya, ia tidak memiliki tenaga 
untuk memanjat dua kali., Bumi baru saja berhenti berputar, 
jadi Setidaknya butuh empat belas jam untuk menunggu 
angin kencang mereda. Kita hanya punya waktu satu jam 
untuk menemukan titik teleportasi yang sudah meledak 
entah kemana. 


Dia tiba-tiba membuat takut Cui Heyu dengan suaranya: 
"Tidak bisakah kamu batuk untuk mengingatkan kami 
dulu?" 


Liang Xian mengabaikannya, tetapi berjuang untuk 
memanjat dua kali, duduk dengan susah payah, terengah- 
engah dan berkata: "Ini tidak akan berhasil. Kita harus 
memikirkan cara untuk memulihkan kekuatan kita secepat 
mungkin, sebaliknya bahkan jika kita kembali, itu tidak 
akan mungkin untuk melanjutkan. Untuk memasuki kedua 
dunia. " 


Ini juga yang menjadi alasan mengapa organisasi sangat 
ingin melatih pemain yang bisa menjadi pemain tunggal, 
pada tahap ini, mereka setidaknya harus mempersiapkan 
dua tim dari dunia yang berbeda untuk mencegah keadaan 
darurat. 


Dalam benak para menteri dan lainnya, bumi sekarang 
berjalan di atas tali, begitu tim dunia asing mengalami 
kecelakaan, bumi akan jatuh dari tali kawat dan langsung 
menuju kehancuran. 


Apakah kamu pernah mengalami 'kekosongan' selama dua 
hari berturut-turut? Liang Xian bertanya pada Tan Yan. 


"Rekor tertinggi, empat hari." 
Apa ?! Ketiganya berseru serempak. 


Di dunia yang begitu menakutkan, selama empat hari 
berturut-turut, apakah intensitas yang dapat ditahan oleh 
orang normal? 


Tan Yan: "Sebenarnya tidak apa-apa. Dua dunia pertama 
relatif sederhana. Mereka keluar dalam waktu kurang dari 
satu jam setelah masuk. Yang ketiga sedikit lebih sulit. Saya 
baru kembali keesokan paginya sebelum saya pergi bekerja 
Aa." 


Tan Yan tidak ingin mengatakannya di sini, dunia terakhir 
benar-benar sedikit ... 


"Kamu masih harus pergi bekerja pada siang hari? Apakah 
negara tidak mengizinkanmu beristirahat? Apakah ada 
tekanan tenaga kerja yang begitu berat?" Cui Heyu 
mengajukan serangkaian pertanyaan. 


Tan Yan: "..." 


Kamu bekerja di kelas berapa? Sedang bertugas? Apakah 
sistem keamanan publik atau sistem peradilan? Bukankah 
KTP-mu hanya berumur 18 tahun? Apakah departemen 
nasional akan mempekerjakan pekerja anak? Cui Heyu terus 
bertanya. 


Tan Yan: "..." 


Dia tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun. 


"Wajahmu terlihat antara 16-18. Meski dirawat dengan baik, 
umurnya 25-6. Adakah kebutuhan untuk menyembunyikan 
usia ini? Misalkan Anda sudah tua dan wajah Anda 
menjalani operasi plastik. Mungkin terlalu jauh dari usia 
kan? Kalau asam hialuronat benar-benar bisa meremajakan 
sampai titik ini, selebritis tinggal beli ginjalnya saja! Cui 
Heyu masih bertanya. 


Tan Yan: "..." 


Jangan bertanya lagi, Anda tidak akan bisa 
merahasiakannya jika Anda bertanya lagi. 


Bahkan Qiu Oizheng tidak menghentikan Cui dan Yu untuk 
bertanya, mereka benar-benar ingin tahu tentang 
pengalaman Tan Yan! 


Hei, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Pikiran Cui dan Yu 
melintas, Ketika kamu baru saja pindah ke asrama kami, aku 
telah meretas jaringan pendaftaran rumah tangga, dan 
berdasarkan aksen dan dialek lokalImu, aku memeriksa 
beberapa area sekitarnya. Semua orang di provinsi bernama 
Tan Yan dan nama keluarga Tan ... " 


"Tidak," dia menggelengkan kepalanya lagi, "saya 
memeriksa ke arah yang salah. Seseorang tidak bisa 
menghilang begitu saja. Lingkup saya harus dipersempit 
untuk orang hilang dan orang mati dalam tiga tahun 
terakhir, dan saya juga harus seorang pegawai Sistem Polisi 
Rakyat, emmmm. ... Polisi pembantu dan polisi pembantu 
juga harus dimasukkan. " 


Tan Yan: "..." 


Liang Xian meraih sebuah batu di sampingnya dan 
membantingnya ke Cui Heyu: "Diam!" 


"Kamu ..." Cui Heyu menutupi kepalanya dengan rasa sakit, 
dan hendak memarahinya, hanya untuk menemukan bahwa 
dia tidak dapat menemukan "senjata" Liang Xian. 


Cui Heyu: "Apa yang baru saja Anda pukul saya?" 
"Batu." 


"Lelucon apa, semua batu itu beterbangan di langit 
sekarang," kata Cui Heyu sambil menunjuk ke langit, 
"Sekarang gravitasi bumi tidak sebagus gaya inersia. Ikan- 
ikan laut dalam telah terlempar ke angkasa. ke udara. 
Bagaimana mungkin masih ada di bawah akar batu Tembok 
Besar. " 


"Tapi aku hanya ..." Liang Xian berhenti. 


Dia hanya melihat wajah Tan Yan yang memalukan dan 
memalukan, dan mau tidak mau dia ingin menghancurkan 
Cui Heyu dengan keras dengan sesuatu untuk 
membungkamnya, jadi dia mengambil "batu" dari sisinya 
dan melemparkannya. 


"Batu itu ... di bawah kakimu ... aku, aku bisa melihat ..." Yan 
Yongfeng juga terbangun, berbaring di tanah seperti ikan 
asin, tergagap dalam kata-katanya, dan sepertinya 
menghabiskan kesadarannya secara berlebihan untuk 
membuatnya bahasanya. Kemampuan dipengaruhi. 


Cui Heyu menemukan di mana Yan Yongfeng menunjuk, 
menyentuhnya, dan menyentuh "benda" seukuran kepalan 
tangan. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa 
menyentuhnya. Cui dan Yu meremas, tapi merasa bahwa 
"batu" di tangannya tiba-tiba menghilang, dan dia 
meremasnya sampai kosong. 


Dia menatap Yan Yongfeng. 


Yan Yongfeng: "Itu tersebar, seperti ... es tiba-tiba 
menyublim menjadi gas, tidak ... lebih menyeluruh daripada 
gas, itu langsung menjadi keadaan partikel." 


Cui Heyu: "..." 


"Kekuatanmu terlalu mengerikan." Hidungnya yang 
cemburu akan bengkok. Kemampuan Liang Xian akan 
menjadi lebih kuat di masa depan. Bukankah dia memiliki 
apa yang dia inginkan, selama dia bisa mengingat struktur 
apa yang dia inginkan, The partikel bebas di lingkungan 
dapat diatur ulang dan digabungkan. 


Tidak, itu bukan batu. Yan Yongfeng menggelengkan 
kepalanya, Ini mungkin prinsip yang sama dengan pedang 
besarku, tapi fenomena agregasi partikel di kehampaan, tapi 
struktur 'batunya' lebih stabil, tidak seperti pisauku. Jika 
Anda terus merekrut, itu akan tersebar. " 


Mari kita bahas bagaimana mendapatkan kembali 
kekuatan dan kapan harus pergi dari sini. Cui Heyu menolak 
untuk membahas masalah kemampuan. 


Oiu Oizheng sedikit merasa kasihan pada Cui dan Yu. Dia 
selalu bangga dan tidak kehilangan apapun kepada orang 
lain, tetapi sekarang semua orang memiliki kekuatan untuk 
iri padanya, tetapi Cui dan Yu tidak memiliki apa-apa, yang 
sangat tidak nyaman. 


Oiu Oizheng sendiri merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak 
terburu-buru. Dia telah mampu "melihat" titik terang, yang 
berarti bahwa kebangkitan adalah masalah waktu, dan 
terkadang bukanlah hal yang buruk untuk menetap lebih 
lama, itu adalah bahwa keinginannya tidak akan pernah 
lepas. Tapi Cui berbeda dengan Yu. Fakta bahwa dia lebih 
lambat dari yang lain membuatnya sulit untuk 
menerimanya. 


Tan Yan harus ditanya tentang pemulihan kekuatan yang 
cepat. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang 
memiliki pengalaman. 


Ini menyulitkan Tan Yan. Dia sebenarnya tidak punya banyak 
waktu untuk pulih. Lagipula, dia masih harus menjalankan 
tugas di siang hari. Seringkali setelah memasuki "lubang" 
pada malam hari, keesokan harinya sakit kepala akan 
meledak. Tetapi dia menahannya, menahannya, dan 
menemukan bahwa kecepatan pemulihan semakin cepat 
dan semakin cepat, dan daya tahannya semakin kuat dan 
kuat. Kemudian, sakit kepala dia berkurang. 


Sama seperti terakhir kali saya berada di dunia air, semua 
orang berbaring setelah kembali.Hanya Tan Yan yang 
membuka matanya tepat waktu, dan pengalaman serta 
daya tahannya berbeda. 


"Sepertinya hanya ada satu cara untuk berolahraga," kata 
Cui dan Yu tanpa daya setelah mendengarkannya, "Sudah 
berapa tahun kamu berlatih?" 


Tan Yan: "..." 
Topiknya kembali lagi. 


Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia hanya 
mengusap rambut bayi Cui dan Yu yang penasaran, dan 
berkata dengan lembut: "Jika kamu kembali, tolong 
tunjukkan pada menteri dan tanyakan apakah kamu 
memiliki izin untuk mengetahui hal ini. Kami adalah rekan, 
dan saya tidak ingin menyembunyikannya dari semua 
orang, tetapi organisasi memiliki peraturan kerahasiaan dan 
harus mematuhinya. " 


Oh. Cui Heyu mengangguk dengan tulus. 


Tan Yan merasa salah. Dia ingat jaringan pendaftaran rumah 
tangga hitam yang baru saja disebutkan Cui Heyu, lalu dia 
berkata: "Kamu tidak boleh menyelidiki secara pribadi." 


Heh, jawab Cui Heyu dengan linglung. 


Dia pasti akan memeriksanya secara diam-diam. Semua 
orang berpikir pada saat bersamaan. 


Tan Yan telah menganggap dirinya sebagai guru dari semua 
anggota tim. Ia juga berharap suatu saat masa lalunya 
dapat diketahui publik secara internal. Anda juga dapat 
memanggilnya "Tuan Tan" sehingga ia akan sangat bahagia. 
Tetapi hanya karena saya seorang guru, saya tidak bisa 
hanya melihat para siswa berjalan di jalan yang bengkok. 


Tan Yan berkata: "Jika Anda seorang freelancer atau bahkan 
seorang hacker, maka saya tidak akan menghentikan Anda. 
Tetapi Anda dibina oleh negara dengan semua kerja keras 
Anda, dan Anda akan menjadi pejuang yang baik di masa 
depan, jadi Anda bisa ' t lakukan ini. Setelah Anda 
melakukannya Ya, maka saya akan menangkap Anda 
sebagai polisi rakyat. " 


Dia mengatakannya dengan sangat serius, sehingga Cui 
Heyu tidak ragu bahwa jika dia benar-benar keluar dari rel, 
Tan Yan sama sekali tidak akan mentolerir hukum. 


Kalau begitu ... kalau begitu jangan dicek. Cui Heyu 
menjawab dengan sedih. 


Oiu Oizheng tidak bisa tidak melihat Tan Yan secara 
berbeda. Sejak dia bertemu Cui Heyu, anak ini adalah 
seorang pria yang bisa pergi ke surga tanpa sayap dan 
sayap palsu. Qiu Oizheng selalu khawatir bahwa dia seperti 
Icarus dalam bahasa Yunani kuno mitologi., Jatuh ke laut 
dalam perjalanan mengejar matahari di hatiku. Qiu Oizheng 


ingin menghentikan Cui dan Yu melakukan hal-hal bodoh, 
tapi paling banter dia hanya bisa menahannya sedikit, tapi 
tidak bisa benar-benar membujuknya. 


Dan sekarang, Tan Yan berhasil melakukannya. 


"Ngomong-ngomong," Cui Heyu tiba-tiba berkata, "Aku lebih 
baik dalam mengoperasikan komputer daripada Liang Xian 
sejak aku masih kecil." 


Ini tidak berarti bahwa Liang Xian tidak baik, tetapi dia 
memang kalah dengan keterampilan hacker. 


Mungkin kekuatanku ada di sini, tapi kekuatan apa yang 
bisa dimiliki teknologi hacker? Cui Heyu berkata pada 
dirinya sendiri. 


"Pemrograman," jawab Qiu Qizheng. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Pengetahuan 
tentang bab ini, Icarus, pria yang membawa sayap buatan 
dalam mitologi Yunani kuno, naik ke langit, tetapi lilin di 
sayap itu dipanggang terlalu dekat dan jatuh ke dalam air 
dan dibakar sampai kematian. 


Bahkan saya merasa mitos-mitos di berbagai negara dan 
daerah sering memiliki kemiripan, misalnya di China ada 
seorang ayah Kua yang mengejar matahari, tampaknya 
pengejaran matahari oleh umat manusia tidak membedakan 
antara waktu dan batas. 


42 


Bab 43 Kubus Rubik 


Bab 43: Kubus Rubik (8) 


Agar komputer dapat memahami maksud manusia, manusia 
harus memberitahu komputer ide, metode dan cara dari 
masalah yang akan diselesaikan dalam bentuk yang dapat 
dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat 
bekerja selangkah demi selangkah sesuai dengan petunjuk 
manusia dan menyelesaikan tugas tertentu. Proses 
komunikasi antara orang semacam ini dan sistem komputasi 
adalah pemrograman. 


Definisi pemrograman terlintas di benak Liang Xian, dan dia 
bertanya: "Jadi ... kekuatan macam apa yang menurutmu 
bisa menjadi bahasa komunikasi?" 


Cui Heyu: "... Saya akan membawa komputer di lain waktu. 
Mungkin selama kesadaran saya cukup kuat, program yang 
saya tulis dapat divisualisasikan?" 


"Bukan tidak mungkin ..." Liang Xian mengingat "batu" yang 
baru saja dia buang, "tetapi itu membutuhkan kesadaran 
yang sangat, sangat kuat, dan komposisinya selalu lebih 
sulit daripada pembusukan." 


Ini bukanlah masalah yang dua kali lebih sulit, tetapi 
sepuluh kali, seratus kali, seribu kali. Hanya butuh satu hari 
bagi orang untuk mendorong sebuah gedung, tapi butuh 
berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk 
membangun kembali sebuah gedung. 


Jarang baginya untuk tidak mencekik Cui dan Yu. Dia 
merasa kemampuan ini mungkin. Setelah disadari, itu 


mungkin lebih menakutkan daripada kekuatannya. 


Bayangkan betapa menakutkannya kemampuan dalam 
game holografik jika muncul dalam kenyataan. 


Qiu Qi juga sangat tertarik dengan kekuatan apa yang akan 
dia miliki di masa depan, dan dia tidak dapat meninggalkan 
Tembok Besar sekarang, dan tangki darah mereka yang 
ingin berolahraga kosong, jadi dia duduk di sampul 
pelindung dan mengobrol, memikirkan tentang apa yang 
akan dia miliki di masa depan. 


Saat mengobrol, Qin Li dan Asan juga bangun. 


Setelah lemparan ini, ketahanan Qin Li menjadi lebih kuat. 
Meskipun dia tidak berlatih di luar seperti Liang Xian dan 
yang lainnya, peningkatan kekuatan paling banyak terjadi 
di antara orang-orang, dan  ketahanannya juga 
ditingkatkan.Meski tidak sebagus Tan Yan, itu sudah jelas. 
Lebih baik dari yang lain. 


Mereka duduk diam selama lima jam lagi, dan mereka jelas 
merasa bahwa angin telah melemah. 


Faktanya, angin telah melemah sepanjang waktu, dan tidak 
ada gaya rotasi untuk benda-benda yang dihuni oleh bumi. 
Bencana yang disebabkan oleh kelembaman ini tidak akan 
berlangsung lama, dan akan menghilang dengan aksi 
gravitasi dan medan magnet lebih cepat. atau nanti. 


Selama periode itu, semua orang berusaha keluar dan 
menjelajah satu demi satu. Dalam penjelajahan terakhir, 
bahkan Qiu Qizheng pun mampu menahan angin di bawah 
Tembok Besar, yang artinya intensitas angin dan hujan di 
luar sudah dapat diterima manusia. . 


Paling tidak, benda-benda tidak akan terbang sembarangan 
di langit. 


Setelah berdiskusi, semua orang mengambil paket itu, 
keluar dari sampul pelindung, dan mencari titik transfer. 


Tepat setelah meninggalkan area perlindungan Tembok 
Besar, sentuhan kesedihan tiba-tiba muncul di hati semua 
orang. Semua orang menoleh tanpa sadar, dan melihat titiK- 
titik cahaya yang menopang Tembok Besar perlahan 
terbang menuju langit, perlahan-lahan menghilang ke 
udara. Dan ketika mereka pergi, tembok kota yang telah 
melindungi semua orang selama lima belas jam langsung 
musnah! 


Itu tidak roboh atau tergulung oleh angin, tetapi berubah 
menjadi bubuk dalam sekejap dan hanyut bersama angin. 


Tembok kota, yang telah mengumpulkan kekaguman dan 
harapan dari orang-orang Tiongkok yang tak terhitung 
jumlahnya, akhirnya menyelesaikan misi terakhirnya. 


Bisakah ini dapat dijelaskan secara ilmiah? Gumam Yan 
Yongfeng. 


Liang Xian terdiam cukup lama, tapi pada akhirnya dia 
hanya bisa berkata: "Entahlah, cadangan ilmuku tidak 
cukup untuk menjelaskan." 


Mengapa Light Spot tidak melindungi orang-orang di dunia 
ini, tetapi malah melindungi mereka? Bahkan jika ia 
menanggapi panggilan Tan Yan, kesadaran itu sendiri tidak 
memiliki bentuk, mengapa diamati oleh mereka dalam 
bentuk bintik-bintik terang? Tembok kota didukung oleh 
kekuatan kesadaran. Dari perspektif fisika klasik, harus 
kokoh. Kecepatan angin saat ini tidak dapat langsung 


mengubah tembok kota menjadi abu terbang. Tidak ada 
kekuatan yang begitu menakutkan di dunia ini. 


Jadi mengapa semua ini terjadi? 


Mungkinkah dikatakan bahwa tembok kota ini tidak ada, 
tetapi dikumpulkan secara paksa untuk mereka? Jelas itu 
adalah keadaan partikel, tetapi harus disamarkan sebagai 
keadaan lengkap. 


Apa alasannya ini? Apakah itu untuk membiarkan mereka 
melihat bangunan yang mereka kenal dengan nyaman? 


Ngomong-ngomong, ini adalah dunia paralel. Bahkan jika 
ada bangunan seperti sarang burung, bukan berarti Tembok 
Besar itu ada di dunia ini. Akankah Tembok Besar itu sendiri 
menjadi imajinasi mereka? 


Saya tidak tahu, saya tidak tahu semuanya. 


Sains tidak akan pernah bisa menjelaskan semua 
pertanyaan umat manusia, karena menjelajahi yang tidak 
diketahui adalah kekuatan pendorong bagi keberadaan dan 
perkembangan sains. 


Bagaimanapun, hati beberapa orang hangat, berdekatan, 
dan dengan segenap keinginan mereka untuk menahan 
badai kedua belas. 


Ya, menurut kalkulasi, kecepatan angin saat ini di 
lingkungan sekitar sekitar 130km / jam Meskipun masih 
merupakan bencana yang tak tertahankan bagi manusia, itu 
sudah menjadi bencana dengan tingkat yang mereka kenal 
dibandingkan dengan 167 0km /jam. 


Bagian ini masih daratan, tetapi seharusnya di Kota B. Saat 
ini, itu sudah menjadi lautan yang luas. Di bawah pengaruh 


badai, ombak melonjak ke langit saat ini, menunjukkan 
kekuatan mereka di langit malam. 


Menurut waktu, seharusnya sudah jam tiga sore, tapi 
sekarang belum subuh. Pergantian siang dan malam di 
dunia ini telah menjadi satu tahun, dan kota B akan menjadi 
negeri malam kutub. 


Segera akan menjadi terlalu dingin untuk bertahan hidup. 


Bahkan Liang Xian dan yang lainnya, yang telah 
membangkitkan kekuatan mereka, tidak dapat bergerak 
maju dengan mantap dalam lingkungan seperti itu. Setiap 
orang hanya dapat mengambil Tan Yan sebagai pusat, dan 
Qin Li membuka dinding pelindung (setelah pengalaman ini, 
cangkang pelindung Qin Li dapat tumbuh hingga tiga meter 
dan disebut dinding pelindung), dan bergerak maju 
bergandengan tangan. 


Tetapi setelah mereka tidak mengambil beberapa langkah, 
mereka merasa ada yang tidak beres. 


Aneh, mengapa saya tidak merasakan seberapa kuat angin 
itu? Yan Yongfeng bertanya-tanya, Bahkan dengan 
perlindungan Qin Li, bagaimana Kkita bisa mengatakan 
bahwa kita telah meninggalkan penutup pelindung, tetapi 
angin bertiup ke tubuh kita, dan itu terasa hanya level enam 
atau tujuh. " 


Aku juga. Semua orang mengangguk. 
Tan Yan: "Saya tidak merasakan angin sama sekali." 
Semua orang: "..." 


Mengabaikan perasaan Tan Yan, angin kelas 6 atau 7 
sepenuhnya dapat ditanggung oleh manusia. Di negara 


saya, Mongolia Dalam dan tempat lain sering mengalami 
badai pasir setiap musim semi, dan kecepatan angin sekitar 
tingkat 7, paling banyak, sulit bagi orang untuk berjalan. 


Jika saya tidak bisa merasakannya, dan Anda merasa sulit 
untuk berjalan, apakah itu karena kita berpegangan 
tangan? Tebak Tan Yan. 


Di antara kelompok anak muda ini, Tan Yan juga 
mengembangkan imajinasinya, dan lambat laun ia merasa 
dirinya juga menjadi lebih muda. 


"Cobalah dalam kelompok," kata Liang Xian, "Oin Li, Asisten 
Profesor Chai, dan Qiu Oizheng berada dalam kelompok 
yang terdiri dari tiga orang, dan Tan Yan, Yan Yongfeng, Cui 
Heyu dan saya berada dalam satu kelompok." 


Alasan pembagian ini adalah hanya Qiu Oizheng dan Cui 
Heyu yang sejauh ini belum menemukan kemampuan 
mereka. Mereka harus berpisah. Oin Li hanya bisa membawa 
paling banyak dua orang, sedangkan Tan Yan melindungi 
tiga orang. 


Setelah formasi selesai, Oiu Oi memegang erat Oin Li 
dengan Asan, dan Asan mengingatkan: "Oin Li, kamu harus 
berdiri teguh, jika tidak kamu akan terbang ke langit dalam 
beberapa menit." 


Oin Li mengangguk dengan serius. 


Dibandingkan dengan mereka, kelompok Tan Yan lebih 
santai, lagipula ada Tan Yan .... 


Tolong, tanganmu harus dipegang erat-erat! Teriak Yan 
Yongfeng yang terlempar ke langit. 


Semua orang: "..." 


Begitu tangan dilepaskan, ketiga kelompok Qin Li masih 
stabil seperti Gunung Tai, dan Yan Yongfeng, yang terjauh 
dari kelompok Tan Yan, langsung pergi ke langit ... 


Tan Yan dengan cepat melompat dan menarik Yan Yongfeng 
kembali, tetapi dengan lompatan seperti itu, Cui Heyu, yang 
berada di sebelah kanannya, juga terbang ... 


Sama seperti Tan Yan ingin membuka penutup pelindung, 
Oiu Oi, yang paling dekat dengan Cui dan Yu, melompat dan 
menangkapnya, kelompok itu segera stabil dan semua 
mendarat di tanah dengan selamat. 


Semua orang sekarang tahu di mana masalahnya, dan mata 
semua orang tertuju pada Qiu Oizheng. 


Cobalah satu per satu. Qiu Oizheng sepertinya menyadari 
kekuatannya sendiri. Dia melihat tangannya dan berkata, 
Tan Yan dan Qin Li melepaskannya dulu. Hanya kami berlima 
yang bersama untuk melihat apakah mereka bisa terbang. " 


Dua orang yang dia sebutkan adalah semua orang yang bisa 
berdiri sendiri di tengah angin. 


Tan Yan dan Oin Li melepaskannya, tetapi kelompok yang 
terdiri dari lima orang itu tidak goyah sama sekali, masih 
berdiri kokoh di tengah badai. 


Cui Heyu segera mengerti: "Kekuatanmu tidak bisa 
dikerahkan sendiri, tapi begitu ada banyak orang, kamu 
akan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan." 


Inilah yang disebut kepemimpinan, atau kekuatan 
persatuan. 


Karakter Qiu Oizheng memang seperti ini. la selalu 
menghargai persatuan kolektif. Terkadang, untuk persatuan 


ini, ia lebih memilih mengorbankan kepentingannya sendiri. 
Justru karena kehadiran dan kerjasamanya, bakat dari kelas 
khusus Liang Xian dan Cui Heyu begitu menonjol. 


Inilah kekuatan di baliknya, biasanya tidak muncul atau 
nampak di hadapan orang, tetapi akan selalu mendukung 
prajurit di depan. 


"Aku harus bisa mengumpulkan dan mendistribusikan 
kembali kekuatan orang-orang yang bersamaku," Qiu 
Qizheng berpikir keras, "ada laut di depanmu ... Asisten 
Profesor Chai, aku ingat kamu bisa menjadi putri duyung, 
Kami memasuki laut bersama-sama, Anda menggunakan 
Biarkan saya mencoba untuk mendistribusikan kekuatan. " 


Tentu saja, Ah San tahu bahwa kerja sama tim lebih penting 
daripada kekuatan individu, dia sangat ingin tahu tentang 
kekuatan seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh Qiu 
Qizheng. Mereka berlima saling pandang dan lari ke laut Ah 
San melompat lebih dulu, berubah menjadi putri duyung di 
udara, dan melompat ke air melawan ombak. 


Ketika dia melompat, dia bahkan tidak merasa bahwa dia 
masih menarik empat orang, Dia hanya merasa sangat 
ringan, seolah-olah seseorang memberinya dorongan untuk 
melompatnya. 


Setelah jatuh ke dalam air, Asan menemukan bahwa tidak 
hanya ada satu putri duyung di laut, tetapi empat lainnya 
berpegangan tangan dengannya. 


"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!" Cui Heyu adalah 
seorang remaja. Dia terkejut menemukan bahwa dia bisa 
bernapas lega di dalam air dan berteriak, "Qiu Qizheng, aku 
suka kemampuanmu!" 


Yan Yongfeng bahkan lebih bersemangat mengibas- 
ngibaskan ekornya, perasaan ini luar biasa! 


Liang Xian tidak ingin terlihat terlalu bersemangat, hanya 
tersenyum pendiam, tetapi juga diam-diam mencoba 
bernapas dengan insangnya, mungkin suatu saat dia bisa 
membuat sepasang insang. 


Oin Li menggosok tangannya dan menatap Tan Yan penuh 
harap. 


Tan Yan: "Sebenarnya aku ingin pergi juga!" 


Keduanya dengan tegas melompat ke laut dan meraih 
tangan keduanya di dekatnya. 


Dalam sekejap, "paus" besar yang transparan muncul di 
laut, karena ini hanya laut dangkal, setengah ekornya masih 
ada di darat. 


Semua orang: "..." 


Keadaan putri duyung semua orang juga lega. Semua orang 
duduk di dalam "paus" dan memandangi laut yang 
mengaum di luar melalui tubuh besar itu. Ombak bergulung 
dan menghantam tubuh "paus", tetapi "paus" tidak 
bergerak, hanya dengan malas. ekornya. 


Aku hanya berenang sebentar, tidak, ikan paus ini terlalu, 
terlalu kuat! Cui Heyu terlihat bingung dengan 
kegembiraan. 


Kekuatanku hanya bisa menjadi putri duyung kecil, dan 
tanganmu menjadi 'paus' begitu kau menyentuhnya? Asan 
mematahkan jarinya dan menghitung jarak kekuatan antara 
dirinya dan Tan Yan, dan menyerah setelah beberapa saat. 
tak tertandingi. 


Pemimpin regu, kamu hebat! Yan Yongfeng hanya 
membungkuk dan memeluk Qiu Qizheng. 


Pelukan ini benar-benar menghilangkan kekuatan yang 
didukung Qiu Qizheng. Dia cukup santai pada awalnya, 
tetapi ketika Tan Yan menjabat tangannya, Qiu Qizheng 
segera merasakan kekuatan besar menyerang otaknya. 
Rasanya orang lain tidak bisa mengalaminya. 


Sambil perlahan-lahan mengalami kekuatannya sendiri, dia 
menemukan bahwa kesadarannya dapat dengan jelas 
merasakan ukuran dan bentuk kekuatan setiap orang. Ketika 
Ah San menggunakan kekuatan, dia dapat mendistribusikan 
kekuatan ini kepada semua orang melalui kesadarannya 
sendiri. Biarkan semua orang menjadi putri duyung. 


Sederhananya, dia adalah platform berbagi, dengan dia 
siapa pun dapat mengunggah dan mengunduh. 


Tetapi ketika tangan Tan Yan diulurkan, itu berbeda. 
Kesadarannya berubah dari distribusi yang seimbang 
menjadi pekerjaan yang lengkap. Pada saat itu, 
kesadarannya sama sekali tidak dominan, dan kesadaran 
yang kuat tentang "Saya ingin menjadi ikan". langsung 
menyerbu. Dalam pikirannya, distribusi kekuatan Qiu 
Oizheng menjadi layanan untuk kesadaran ini. 


Pada saat itu, kemampuan Ah San untuk beradaptasi 
dengan air, struktur Liang Xian, pertahanan super Oin Li, 
dan kemampuan observasi Yan Yongfeng semuanya 
terintegrasi, dan dia bersedia untuk didominasi dan diubah 
menjadi ikan besar yang diinginkan Tan Yan. 


Namun, Qiu Oizheng, yang bertanggung jawab atas 
distribusi, tidak dapat menahan kekuatan besar sama sekali, 
dan dia pingsan hanya dalam beberapa detik. 


Saat Qiu Qizheng koma, "paus" itu menghilang, dan semua 
orang jatuh ke laut dengan deras. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Apa itu Qiu Qi? Itu 
adalah buff, formasi, kesatuan, persatuan, dan penyebaran 
fluktuasi. Bagaimanapun, itu adalah Kartu Zhang Ban. 
Dengan dia, sekelompok pemula masih bisa mendorong bos. 
Dia adalah 502 yang merekatkan sepuluh sumpit menjadi 
satu! 


Tan Yan: Bagaimana dengan saya? 
Lazy Qing: Anda adalah game GM (:) 


PS: Cui kecil, untuk membantu kamu memikirkan kekuatan 
super yang berbeda dari pengertian tradisional, otak ibumu 
yang muda akan berubah menjadi batok kelapa. Kemarin 
karena kamu kamu melanggar kembaliannya ya ? Tidak 
bisakah kamu memberiku kekuatan, berikan aku mimpi 
malam ini? 


PPPS: Saya baru lihat salinannya, katanya artikel saya itu 
sedikit kemampuan, saya pikirkan baik-baik, um, sedikit. 


Berikut adalah ilmu populer tentang penelitian teknis terkini 
tentang keterjeratan kuantum dan informasi 
kuantum.Menurut data yang ditemukan oleh Laan Qing, 
kesulitan keterjeratan kuantum akan meningkat secara 
eksponensial dengan bertambahnya jumlah foton. Pada 
tahun 2016, negara saya mencapai sepuluh Keterikatan 
foton untuk pertama kalinya (tidak salah, hanya buruk 10), 
memecahkan rekor dunia. Dan teknologi seperti transmisi 
informasi juga bekerja keras untuk mengatasinya.Pada 
tahap ini, tidak mungkin untuk melewati seluruh orang, jadi 
Anda tidak boleh mengirimkan foton ke Amerika Serikat, 


berharap untuk lolos dari tiket pesawat melalui transmisi 
kuantum. 


Dalam artikel saya, keterjeratan kuantum antara Tan Yan dan 
batu nisan adalah belitan partikel yang tak terhitung 
jumlahnya, yang tidak mungkin dilakukan dengan teknologi 
saat ini (Karena ini diedit oleh saya), jadi Qiao Zhixue tahu 
bahwa keterikatan kuantum dapat membawa kembali orang- 
orang yang telah beralih ke yang lain. dunia., Tetapi sangat 
tidak mungkin untuk menyiapkan begitu banyak partikel 
yang terjerat, jadi kita masih harus mengandalkan Tuhan 
(secara membabi buta) untuk belajar (menarik). 


43 


Bab 44 Kubus Rubik 


Bab 44: Kubus Rubik (9) 


Untungnya, mereka berada di laut yang dangkal, Ah San 
terjun ke laut bersama seorang putra yang galak dan 
memancing Qiu Qizheng yang sedang koma. Di sisi lain, Tan 
Yan dan Qin Li juga membawa orang lain ke darat. 


Tan Yan menggunakan penutup pelindung untuk melindungi 
semua orang, dan duduk basah di pantai, tampak sedih. 


Dia begitu kuat sehingga semua orang bahkan tidak bisa 
bangkit untuk membandingkan. Terlihat bahwa dia seperti 
ini, dan orang tidak bisa tidak ingin menghiburnya. 


"Tidak apa-apa," kata Liang Xian. "Pertama kali saya 
menggunakan kemampuan, saya masih pusing. Qiu Qizheng 
juga kewalahan saat menggunakan kemampuan untuk 
pertama kalinya. Saya hanya akan membantunya pulih." 


Benar, kita semua datang ke sini seperti ini. Asan 
membungkuk dan menyentuh Tan Yan, membuang air dari 
pakaian dan rambutnya, dan membuangnya ke polo air 
kecil. 


Awalnya, Liang Xian ingin menguraikan air di Tan Yan 
menjadi hidrogen dan oksigen, tapi ini terlalu banyak 
masalah dan terlalu banyak menyia-nyiakan kesadaran. 
Lebih baik untuk kemampuan Ah San dalam mengontrol air. 


Liang Xian, yang semakin merasa bahwa kemampuannya 
sedikit hambar, diam-diam membantu Qiu Oizheng 
memulihkan kesadarannya. 


"Aku langsung pingsan setelah aku memotong pisaunya," 
Yan Yongfeng juga mencondongkan tubuhnya. "Pemimpin 
regu menggunakan kekuatan itu untuk bertahan begitu 
lama untuk pertama kalinya dan itu membuatku cemburu, 
oke." 


Benarkah bukan salahku tiba-tiba ingin menjadi ikan besar? 
Kata Tan Yan dengan sedikit harapan. 


Dia terutama menyalahkan dirinya sendiri, bagaimana dia 
menjadi main-main ketika dia tua, dia sangat senang 
melihat semua orang berubah menjadi ikan, berpikir bahwa 
jika dia bisa menjadi ikan yang sangat besar, dia akan 
melindungi semua anak. Baiklah. 


Saya tidak menyangka bahwa "paus" benar-benar akan 
berubah, tetapi Qiu Qi pingsan. Tidak peduli bagaimana Tan 
Yan berpikir, dia merasa bahwa pikirannya sendiri telah 
membebani otak Qiu Qizheng, dan ini akan membuat 
depresi. 


Tentu saja tidak, bahkan Cui dan Yu membungkuk. 
Sebenarnya, menurutku Big Fish juga keren! Ketika aku 
masih kecil menonton kartun, aku sangat iri ketika melihat 
protagonis bepergian dan berpetualang di perut paus 
raksasa . Saat itu, saya masih muda dan mengatakan bahwa 
suatu saat saya akan pergi menunggang ikan paus raksasa. 
Siapa tahu semakin Anda dewasa, semakin banyak 
pengetahuan yang Anda pelajari, dan semakin sedikit ide- 
ide yang fantastis di benak Anda. Itu benar bahwa aku bisa 
duduk di paus raksasa hari ini. Ini memenuhi impian masa 
kecilku! Ngomong-ngomong, apa kamu sudah menonton 
kartun itu juga? " 


Tan Yan: "..." 


Dia tidak pernah menonton kartun ... 


Cui dan Yu bahkan tidak berpikir untuk meminta Tan Yan 
menjawab, dan melanjutkan: "Ketika Liang Xian bertanya 
apakah kami ingin bergabung, sebenarnya, saya tidak 
tertarik pada kemampuan untuk menyembuhkan dirinya 
sendiri dengan cepat. Ketika saya pertama kali datang ke ini 
dunia dan melihat tragedi di sekitarku, aku menyesalinya 
sejenak. Aku menyesal harus bertarung dengan Liang Xian 
dan pergi ke dunia lain untuk mati. Tapi sekarang, aku 
bersyukur telah membuat pilihan. " 


Lebih banyak krisis berarti lebih banyak petualangan, dan 
dia sangat senang bisa mendapatkan pengalaman seperti 
itu dalam hidupnya. 


Ada bahaya kematian kapanpun dan dimanapun, namun 
dengan cara yang sama, ia juga penuh dengan warna-warni 
yang indah dan fantastis. 


Jika dia melewatkan pengalaman seperti itu, dia akan 
menjadi cacing yang bodoh dan menyedihkan, yang lebih 
menyedihkan daripada kematian. 


Pandangan Tan Yan beralih dari Cui dan Yu ke wajah anak- 
anak lain. Beberapa dari mereka khawatir tentang tubuh Qiu 
Qi, beberapa berlari untuk menghibur Tan Yan, dan 
kehabisan perisai pelindung mereka untuk berolahraga di 
angin dan ombak (terutama Qin Li). ), Tapi tidak ada dari 
mereka yang putus asa, sedih, atau menyesal. 


Tan Yan tiba-tiba mengerti mengapa Menteri Yu harus pergi 
ke universitas dan menghubungi anak-anak ini sebagai 
teman sebaya. 


Hidupnya abu-abu kusam. Sejak pertama kali memasuki 
"hampa" pada usia 18 tahun, ia penuh dengan kesepian dan 
ketekunan. Di setiap malam ia berpatroli sendirian, Tan Yan 
sudah lama melupakan betapa besar usia 18 tahun. anak 


muda harus memiliki. Kebahagiaan hidupnya sebelum 
waktunya memikul beban yang seharusnya tidak menjadi 
milik satu orang, dan kehilangan kegembiraan masa muda. 


Sekarang, bersama dengan "rekan-rekan" ini, dia telah 
mendapatkan kembali masa mudanya. 


Ikan besar adalah buktinya. 


Meskipun masa kecilnya tidak memiliki kartun yang penuh 
dengan ide-ide aneh, "masa mudanya" saat ini memiliki 
kekuatan super yang lebih menakjubkan daripada novel 
animasi dan sekelompok "rekan" yang bisa bertarung 
berdampingan. 


Pada saat ini, Tan Yan merasa dirinya juga menjadi lebih 
muda. 


Kembalilah dan tonton kartun Cui dan Yu berkata, dan 
cobalah untuk memiliki bahasa yang sama dengan mereka. 


Qiu Qizheng segera bangun, merasa kepalanya sangat sakit 
seperti tusukan jarum, tetapi sebelum dia bisa menangis, 
dia melihat lima orang berjongkok di depannya. 


Saat dia merasakan kehangatan memiliki pendamping di 
hatinya, dia mendengar semua orang berbicara dengan 
ceria-- 


Qin Li: "Pemimpin pasukan baik-baik saja, kami semua 
Kesakitan, dan itu akan baik-baik saja dalam beberapa 
saat." 


Yan Yongfeng, yang belum menikmati dirinya sendiri: "Nah, 
monitor akan lebih banyak berolahraga di masa depan. 
Cepat atau lambat, kita bisa membawa Kunpeng dan 
terbang di langit ... Tapi ini harus terlebih dahulu memberi 


tahu Tan Yan apa itu Kunpeng . Dia sepertinya tidak tahu 
banyak tentang mitos. Itu. " 


Kurasa Kunpeng harus menunggu sampai kita memiliki 
seseorang yang bisa mengendalikan angin untuk 
melakukannya. Tan Yan tidak bisa terbang sekarang, dan 
Liang Xian bisa melayang sedikit. Ini Cui dan Yu yang lebih 
ketat. 


Liang Xian: "Itu belum tentu benar, saya bisa berubah 
menjadi pesawat!" 


Ah San: "Saya ingin menggunakan Anda di pesawat, jadi 
saya bisa kembali ke dunia nyata dan membeli tiket." 


Qiu Oizheng: "..." 


Dia mencubit alisnya dan berkata: "Aku akan bekerja keras 
untuk meningkatkan kekuatanku, dan berusaha keras agar 
semua orang bisa duduk di Kunpeng, jika tidak, mungkin 
juga untuk mengambil naga. Tapi kesadaran kita tidak 
cukup, dan kita bisa ' t melakukannya tanpa kekuatan Tan 
Yan." 


Kemampuannya secara intuitif dapat merasakan betapa 
kuatnya Tan Yan. Ini lebih kuat dari yang lain, mungkin 
karena langit katak di dasar sumur, yang sulit ditandingi. 
Hanya Qiu Oizheng, yang memanjat sumur dan melihat ke 
atas untuk melihat pemandangan langit secara utuh, 
mengerti betapa kuatnya Tan Yan. 


Itu adalah kekuatan penindasan absolut, yang secara 
fundamental berbeda dari pertarungan kecil mereka. 


Tidak seperti trik orang lain, Tan Yan sederhana dan kuat, 
begitu kuat sehingga semua jenis kemampuan hanya bisa 
dihancurkan di depannya. 


Memikirkan hal ini, Qiu Qi merasakan banyak tekanan, 
dengan kemampuannya, kapan dia akan mencapai tingkat 
bekerja sama dengan Tan Yan? 


Setidaknya itu tidak akan berhasil sekarang. 


Liang Xian terus membantu Qiu Qizheng pulih.Setelah satu 
jam, akhirnya dia merasa lebih baik. 


Setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk pergi 
dalam kelompok yang terdiri dari enam orang, berpegangan 
tangan, dan Tan Yan, yang dapat menemukan titik transfer, 
memimpin jalan. 


Kesadaran Qiu Qizheng benar-benar tidak mampu menahan 
kekuatan penghancur Tan Yan lagi, tapi dia masih bisa 
mempertahankan kekuatan semua orang untuk menahan 
badai. 


Faktanya, Liang Xian masih memiliki beberapa 
kekhawatiran: "Jika titik transmisinya adalah batu nisan, 
maka batu nisan tersebut telah tertiup angin 1670 km / jam 
selama lebih dari sepuluh jam, di mana seharusnya 
sekarang?" 


Semua orang: "..." 


Mereka menundukkan kepala dan menghitung, mengingat 
kecepatan angin yang semakin menurun, kecepatan rata- 
rata hanya sekitar 800km / jam, 800 * 17 ... 


Jaraknya 13.600 kilometer, dan terlempar langsung ke 
belahan bumi selatan. 


Bahkan jika Liang Xian benar-benar bisa berubah menjadi 
pesawat, bahkan jika cuaca tidak dipertimbangkan, mereka 
tidak akan bisa tiba dalam tiga atau empat jam. 


Tan Yan memperhatikan bahwa orang-orang di belakangnya 
agak terlalu diam, berbalik dan bertanya, mendengar bahwa 
mereka khawatir lokasi titik teleportasi terlalu jauh dari 
mereka, dan berkata: "Tidak terlalu jauh, kira-kira .. . hanya 
beberapa puluh mil jauhnya, sebentar lagi. Aku bisa sampai 
di sana. " 


Ke arah mana? Tanya Liang Xian. 
Tan Yan memahami arah dan memberi tahu mereka. 


Tidak ada kompas sekarang, bahkan jika ada, tidak ada 
gunanya Medan magnet bumi sudah lama kacau. Jika 
medan magnet kacau, indra penunjuk arah manusia juga 
akan menurun, namun mereka tetap dapat mengenali arah 
berdasarkan arah angin saat ini dan arah rotasi bumi. 


Masih Pingxian. Liang Xian menggambar peta di hatinya dan 
berkata dengan percaya diri. 


Ini luar biasa, Dengan angin yang begitu kencang, batu 
nisan tidak mungkin terbang, tetapi lokasi titik transmisi 
tidak berubah sama sekali. 


Ini berarti keterikatan kuantum dengan Tan Yan sama sekali 
bukan orang yang ada di batu nisan! Liang Xian tiba-tiba 
melontarkan inspirasinya. 


Pada saat yang sama, Cui Heyu memikirkan sesuatu: "Itu 
adalah kesadaran yang tertinggal di batu nisan!" 


Teori Ah San tentang menumbuhkan keabadian tidak cukup 
untuk menjelaskan fenomena ini, jadi dia diam dan tidak 
berkata apa-apa. 


Kata-kata Cui Heyu mengingatkan Liang Xian bahwa dia 
teringat titik cahaya yang menopang Tembok Besar dan 


akhirnya menghilang di udara, dan menganalisis: "Sejak 
zaman kuno, orang telah mendiskusikan apakah jiwa itu 
ada. McDougall mengukur berat orang sebelum dan 
sesudahnya. kematian. Pada akhirnya, dia sampai pada 
kesimpulan bahwa berat jiwa adalah 21g. Dia juga menguji 
berat anjing itu, tetapi tidak berubah. Kesimpulannya 
adalah anjing itu tidak memiliki jiwa. " 


Tapi pada kenyataannya, alasan mengapa anjing tidak 
mengalami perubahan berat badan ini adalah karena semua 
orang tidak tahu bahwa berpikir adalah kesadaran, tetapi 
sebenarnya memiliki berat. Cui Heyu juga tiba-tiba 
menyadari, Karena kesadaran terjerat oleh sejumlah besar 
partikel. Meskipun partikel mikroskopis ringan, mereka 
memiliki berat. Ketika orang meninggal, kesadaran mereka 
menghilang, dan partikel terbang ke udara seperti titik 
cahaya yang kita lihat. Oleh karena itu, berat seseorang 
akan berkurang 21g. " 


Jika teori ini benar, maka teori jiwa dapat dibangun. 
Kesadaran kebanyakan orang akan menghilang setelah 
kematian, tetapi seperti Tan Yan, kesadarannya terkait 
dengan tahap kesadaran lain, kemudian setelah 
kematiannya, kesadarannya benar-benar benar. Apakah itu 
akan hilang? Liang Xian bertanya. 


Cui Heyu: "Saya cenderung tidak. Kesadarannya akan selalu 
ada karena keterikatan kuantum. Dengan cara yang sama, 
beberapa orang terkadang merasa bahwa orang yang 
mereka cintai kembali mengunjungi mereka setelah orang 
yang mereka cintai meninggal, dan itu juga karena belitan 
kuantum kesadaran mereka selama masa hidup mereka., 
Tapi belitan lemah seperti itu tidak akan memengaruhi 
kehidupan manusia, jadi ia hanya akan kadang-kadang 
bermimpi. Dan kita tahu bahwa otak juga mengonsumsi 
energi dalam berpikir. Saat bagian dari kekuatan kuantum 


ini dikonsumsi , belitan akan hilang. Inilah yang disebut 
desalinasi dan melupakan. " 


Lalu keterjeratan kuantum kuat macam apa yang dimiliki 
Tan Yan dengan kesadaran yang tersisa di batu nisan, 
sehingga dia dapat menemukan jalan kembali ke bumi tidak 
peduli ke dunia mana dia pergi? Liang Xian merasa sedikit 
masam di dalam hatinya , dan dia juga ingin memiliki Tan 
Yan tidak peduli jaraknya.Ini masih belitan yang tidak bisa 
dipisahkan oleh kematian. 


Oh, aku mengerti! Qin Li, yang mengerutkan kening setelah 
mendengarkan untuk waktu yang lama, bertepuk tangan 
dengan keras. Seseorang menggunakan hidupnya sendiri 
untuk mengukir susunan teleportasi ajaib di batu nisan. 
Karena kerinduan orang ini atau alasan lain, array 
teleportasi hanya Tan. Batu tinta dapat merasakannya. Dan 
sumpah jiwa tidak akan hilang karena perubahan ruang dan 
waktu, jadi meskipun batu nisan dihancurkan dan mayat di 
dalamnya menghilang, sumpah jiwa masih ada, dan Array 
teleportasi ruang angkasa masih menunggu dengan tenang 
untuk Tan di kejauhan. Inkstone. " 


Tentu saja tidak seperti itu! Kata Cui Heyu dan Liang Xian 
berbarengan. 


Yan Yongfeng: "Tapi saya mengerti." 


Ah San: "Meskipun saya bukan dari Fantasi Barat, saya juga 
mengerti." 


Oiu Qizheng: "Dimengerti." 
Cui dan Yu Liangxian: "..." 


Bagi kamu yang tidak giat! 


44 


Bab 45 Kubus Rubik 


Bab 45: Kubus Rubik (10) 


Jaraknya yang tidak jauh, membuat semangat setiap orang 
segar kembali dan berjalan bergandengan tangan melawan 
angin sepanjang perjalanan. 


Gambar enam pria, semuanya berusia 180 tahun, 
berpegangan tangan dan berlari cepat memang agak indah, 
tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat 
mengomentari mereka lagi. Dengan badai dan tsunami yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, peradaban manusia 
berlumuran darah, dan banyak nyawa terkubur di laut dan 
darat. 


Kadang-kadang, Anda masih bisa melihat tangan yang 
patah atau segumpal daging dan darah terpapar di bawah 
batu besar. Semua orang berusaha untuk tidak melihat 
benda-benda itu untuk menghindari menyentuh 
pemandangan. 


Dalam hal ini, seekor rusa kecil yang tersapu badai sangat 
menarik perhatian. 


Pertama, Tan Yan berhenti dan melompat dan memeluk rusa 
di pelukannya. Rusa malang itu berbaring di pelukan Tan 
Yan dan menjerit, seluruh tubuhnya gemetar, dan masih 
banyak luka di tubuhnya. Suhu di sekitarnya sangat rendah, 
dan panas di tubuh Tan Yan membuat rusa terus menggali 
ke dalam pelukannya. 


Ada apa? Enam orang di belakangnya juga berhenti, dan Ah 
San bingung, Apakah masih ada yang hidup? . 


Ini benar-benar bukan karena dia memikirkannya. Setelah 
bencana yang begitu tragis, benar-benar tidak akan ada lagi 
Kehidupan di dunia ini. Bahkan ikan laut dalam telah 
dibalik, dan lempeng benua telah berubah.Bagaimana rusa 
sekecil itu bisa bertahan hingga saat ini? 


Tan Yan dengan lembut membelai kepala rusa dengan 
tangannya, menenangkan emosinya. Xiao Lu memandang 
Tan Yan dengan mata basah, dan mengulurkan mulutnya 
untuk menyentuh wajah Tan Yan. 


Jika di bumi, pemandangan semacam ini pasti sangat 
hangat, tetapi di lingkungan seperti itu, sangat tidak 
nyaman. 


Hanya ada rusa kecil di sekitar, dan tidak ada makhluk lain, 
meskipun tidak tahu bagaimana bertahan hidup, ia 
ditakdirkan untuk menyambutnya hanya dengan kematian. 


Tidak ada makanan, tidak ada sinar matahari, tidak ada 
spesies yang serupa, bagaimana ia bisa bertahan? 


Liang Xian membalut lukanya, dan mengambil darah untuk 
diuji, bersiap untuk membawa data kembali ke bumi. Ini 
adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. 


"Lepaskan." Ah San menghela nafas, "Itu tidak bisa melewati 
titik teleportasi. Bahkan jika kamu membawanya, itu hanya 
akan membusuk dan tidak tahu ke mana harus pergi. 
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah selesai? 
eksperimen seperti itu? " 


Ya, Tan Yan mencoba menyelamatkan orang atau makhluk di 
dunia lain berkali-kali, tetapi pada akhirnya sia-sia. 


Jika dia melepaskannya sekarang, rusa itu akan tercabik- 
cabik oleh angin kencang dan mati di depan mereka. Jika 


Anda tidak melepaskannya, rusa itu akan hancur oleh 
teleportasi luar angkasa, dan juga tidak akan diselamatkan. 


Padahal, Tan Yan seharusnya tidak menyelamatkan rusa dari 
awal, jika ia membiarkannya mengurus dirinya sendiri, ini 
adalah pilihan yang wajar. Tapi sekarang, tidak peduli 
pilihan apa yang mereka buat, nampaknya mereka 
mematikannya. 


Tan Yan menyentuh punggung Xiaolu dan perlahan 
melepaskannya. 


Xiaolu sepertinya memahami sesuatu, menyentuh tangan 
Tan Yan dengan mulutnya, berteriak dua kali, dan menatap 
mereka dengan mata besar. la harus memahami bahwa 
orang-orang ini tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, 
dan jika ia dapat menangis, ia mungkin telah menangis. 


Saat Tan Yan melepaskannya, Liang Xian memeluk rusa itu. 


"Kenapa kau tidak ..." Sebagai satu-satunya non-murid 
dalam tim, Ah San secara bertahap menjadi berhati dingin. 
Dia mengerti langkah Liang Xian, tapi dia tidak setuju 
dengan itu. 


"Tidak, saya bukan orang yang tidak bekerja keras," kata 
Liang Xian, "Saya pikir kita bisa mengambil kembali rusa 
kecil ini." 


Ah San: "Kenapa kamu bisa melihatnya?" 


Kamu baru saja mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini 
sudah mati. Bagaimana bisa ada rusa? Liang Xian berkata, 
Kalaupun ada makhluk hidup, mereka harusnya makhluk 
kecil seperti kecoak, bukan seperti ini. muncul di angin saat 
ini, dengan sendirinya sangat tiba-tiba dan mengingatkan 
saya pada dunia terakhir. " 


San: "Dunia terakhir ... Canglong?" 


"Bukan hanya Canglong," Liang Xian menggeleng. "Ada 
juga orang yang meninggal karena virus Black Death. 
Tidakkah menurutmu hal-hal ini muncul secara tiba-tiba di 
dunia yang banjir?" 


Memang, dunia terakhir memang memberi mereka rasa 
pelanggaran yang besar. 


Liang Xian telah memikirkan hal-hal di dunia sebelumnya, 
tetapi dia bingung. Baru setelah Qiao  Zhixue 
mengemukakan teori Rubik's Cube Parallel Cosmos dia 
memiliki beberapa pemikiran, dan melihat rusa kecil ini 
sekarang adalah bukti yang lebih dari pemikirannya. 


"Kami selalu memiliki kesalahpahaman dalam pemikiran 
kami, yaitu hanya dunia kami yang 'kosong'." 


Kata-kata Liang Xian membuat semua orang 
tercengang.Melihat rusa, keraguan di hati mereka 
berangsur-angsur teratasi. 


Jika dunia lain juga tampak "hampa", maka kemunculan 
rusa kecil ini sangatlah wajar. 


"Lalu kenapa hanya ada satu dari mereka? Bukankah 
'kekosongan' itu harus terus meluas? Adakah yang bisa 
seperti kita?" Cui dan Yu merenung. 


Ini belum tentu benar. Situasi di setiap dunia berbeda. 
Mungkin retakan tiba-tiba muncul di dunia lain. Setelah 
beberapa benda terlibat, retakan ruang angkasa 
menghilang. Liang Xian berkata, Faktanya, ada banyak area 
terlarang di bumi yang tidak bisa dimasuki manusia. Kita 
tidak tahu apakah tempat itu merupakan celah ruang atau 
bukan. Dan kita tidak pernah membiarkan yang "kosong" 


menyebar dengan bebas, sehingga "yang kosong" akan 
terus berkembang. Apakah akan berhenti menghilang di 
pada waktunya, atau akankah selalu ada dan terus 
berkembang? Tidak ada yang tahu, dan tidak berani 
bereksperimen dengan hal ini. " 


Ya, tidak ada yang akan bertaruh pada keamanan seluruh 
planet untuk memverifikasi kemungkinan "kekosongan". 


Jika rusa kecil ini secara tidak sengaja terbawa angin oleh 
dunia lain, apa yang akan terjadi jika ia mengikuti kita ke 
titik teleportasi? Qiu Oizheng menyentuh kepala rusa kecil 
itu dan bertanya. 


"Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama akan 
membusuk dan menghilang, yang dianggap sebagai 
kematian total: yang lainnya adalah mengatur kembali 
dunia ini setelah pembusukan dan masih terhanyut oleh 
angin: yang ketiga adalah kembali ke duniamu sendiri : 
yang keempat harus diasingkan di batas ruang 
angkasa.Tentu saja tidak ada makanan, air dan udara, dan 
mungkin segera mati: yang kelima adalah hasil terbaik. 
Setelah kita membusuk di titik teleportasi, karena kita di 
depan dunia kita sendiri, kita bisa mengikuti Tan Yan 
kembali. la hanya akan kembali ke dunianya sendiri, tetapi 
rusa tidak lagi memiliki dunianya sendiri untuk kembali, jadi 
ia akan mengatur kembali bersama kita di bumi. Cui Heyu 
menganalisis . 


Oiu Oi menyentuh kepala Xiaolu, dan tampaknya tidak 
peduli siapa yang akhirnya menjadi sengsara. 


Dengan kata lain, jika kita mengambilnya kembali, itu masih 
memiliki kesempatan seperlima untuk bertahan hidup, dan 
akankah mati jika tetap ada? Tanya Tan Yan tiba-tiba. 


"Tidak begitu ..." Liang Xian berkata tanpa daya, "Dan ini 
adalah rusa dunia yang berbeda, apakah ia dapat 
beradaptasi dengan lingkungan dunia kita, saya tidak tahu. 
Mungkin ada isolasi spesies antara dua dunia, dan tidak 
mungkin di dunia nyata. Untuk bertahan hidup di 
lingkungan alam, Anda hanya bisa hidup di laboratorium. " 


"Dan kita tidak bisa bertemu satu sama lain untuk 
menyelamatkan yang lain," Ah San menghela napas, "Dunia 
kita juga dunia dengan ledakan populasi, dan tidak bisa 
menampung begitu banyak makhluk dari dunia." 


Tan Yan masih menyentuh punggung Xiaolu dengan diam- 
diam, Xiaolu sepertinya tahu bahwa dia telah 
menyelamatkannya, dan tetap memegangi kepalanya di 
pelukan Tan Yan, dan dia tidak tahu apakah dia meminta 
bantuan atau penghiburan. 


"Kamu benar-benar ..." Ah San tidak tahu harus berkata apa 
tentang Tan Yan. Hati orang ini terlalu lembut. 


Untungnya, dia cukup kuat, begitu kuat sehingga dia bisa 
menjadi orang yang disengaja. Sungguh berbicara, 
pemimpin tim mereka adalah Tan Yan, dan mereka harus 
mematuhi tanpa syarat keputusan yang dibuat oleh Tan Yan, 
karena Tan Yan sangat kuat. 


"Saya tidak tanpa syarat membawa makhluk dari dunia lain 
kembali ke Bumi," kata Tan Yan tiba-tiba, "Setiap dunia 
memiliki hukum alam, kelahiran, usia tua, penyakit, 
kematian, yang lemah dan yang kuat. Kita orang luar 
seharusnya tidak Saya mencoba untuk membawa orang 
kembali ke bumi sebelumnya. Saya terlalu naif. Sekarang 
saya sudah dewasa, saya pasti tidak akan melakukan hal-hal 
bodoh seperti itu. Tapi rusa kecil ini ... tidak ada di dunia ini, 
hanya seperti kami." 


Semua orang diam. 


Benar, Xiaolu, seperti mereka, adalah pelancong yang 
tersesat di luar angkasa, tidak dapat menemukan jalan 
pulang. Jika bukan karena Tan Yan, banyak orang di Bumi 
yang telah tersedot ke dalam "kekosongan" akan menjadi 
seperti rusa kecil. 


"Ini cukup eksperimental," kata Cui Heyu. "Ambil kembali 
dan ambil sampel darah, dan bandingkan celah biologis 
antara dua dunia. Ini juga semacam nilai penelitian." 


Dia mengemukakan alasan untuk menyelamatkan Xiaolu. 


Dapat juga dibuktikan bahwa jika makhluk di dunia lain 
memasuki titik teleportasi, dunia mana yang akan mereka 
tuju, itu juga dapat memyerifikasi argumen kita. Liang Xian 
juga mengemukakan alasan yang sangat meyakinkan. 


"Tumpang tindih dua dunia adalah peristiwa probabilitas 
kecil, dan kemungkinan bertemu di masa depan seharusnya 
tidak tinggi. Membawa satu kembali tidak akan 
mempengaruhi keseimbangan ekologi." Yan Yongfeng 
mengikuti dengan cermat. 


"Kami tidak menghentikan Tan Yan untuk pertama kalinya," 
kata Giu Oizheng, "Jika Anda mengabaikannya dari awal, 
maka jangan membantu." 


Tiga: 1 Ea 


Dia menatap mata Xiaolu yang besar dan bersih, dan pada 
akhirnya dia hanya bisa berkata: "Karena itu memiliki nilai 
percobaan, tidak masalah jika kamu mencobanya, tetapi di 
masa depan, di masa depan ... hei, jangan ambil itu sebagai 
contoh! " 


"Ya!" Kata semua orang serempak. 


Tan Yan mengulurkan tangannya ke Xiaolu: "Kamu pasti 
akan mati jika kamu tinggal di sini, dan kamu mungkin tidak 
dapat tinggal bersama kami. Bahkan jika kamu hidup, kamu 
mungkin tidak hidup dengan baik di bumi ... Maaf, kami 
sangat tidak berguna, kamu bersedia untuk mengikuti. 
Haruskah kita berjudi bersama? " 


Rusa kecil tampaknya memiliki IQ yang tinggi, tampaknya 
memahami makna Tan Yan dan melengkungkan tangannya. 


Dalam menghadapi kehidupan, meski hanya ada secercah 
harapan, saya bersedia mencoba. 


Tan Yan mengambil rusa itu dan berlari ke titik transfer 
dengan cepat. 


Sejauh ini mereka telah tinggal di dunia ini selama 20 jam, 
dan mereka harus kembali ke dunia nyata secepat mungkin. 


Ada reruntuhan di dekat titik transmisi, dan batu nisannya 
sudah lama hilang. Tapi kali ini tidak apa-apa, tidak perlu 
menyelam ke dasar laut, seperti yang dikatakan Tan Yan, 
titik teleportasi berada di bawah puing-puing ini. 


Di bawah ? Ah San melihat ke tanah, dan merasakan sedikit 
sakit di kepalanya, Berlian? 


Semua orang melihat ke tanah dalam diam, dan merasa 
masalah ini agak sulit. 


Ekspresi Tan Yan agak santai. 


Dia menyerahkan rusa kecil di pelukannya ke Liang Xian, 
menggenggam tangannya, buku-buku jarinya berderit. 


"Sembunyi," kata Tan Yan kepada semua orang, "Aku 
biasanya melakukan ini saat ini." 


Bagaimanapun, dia melompat tinggi, dan kekuatan 
lompatan ini melonjak ratusan meter ke udara, yang lebih 
tinggi daripada ketika Ah San menggunakan angin untuk 
mengendalikan polo air untuk terbang ke langit. 


Yan Yongfeng memiliki penglihatan terbaik. Dia terus 
melihat ke atas dan mendesah, "Seluruh tubuhnya bersinar." 


Apa yang kamu lihat? Tanya Liang Xian. Ia benar-benar ingin 
tahu seperti apa rupa Tan Yan di mata Yan Yongfeng, yang 
memiliki penglihatan yang sangat kuat. 


"Pada saat dia melompat, udara di sekitarnya didominasi 
oleh Tan Yan, atau radiasi pengion di sekitarnya," kata Yan 
Yongfeng. "Mereka bergegas mengelilingi Tan Yan, berubah 
menjadi kekuatannya, menopangnya. Tubuh terbang ke 
dalam langit." 


Melihat Tan Yan turun dari langit, Yan Yongfeng terus 
menjelaskan kepada semua orang apa yang "dilihatnya": 
"Sebagian besar energi terkonsentrasi di tinjunya. Besarnya 
kekuatan ini ... Jika Anda harus menggambarkannya, 
kekuatan kami bertambah Tidak sebaik miliknya dalam 
kasus. " 


Pada saat ini, Tan Yan sudah jatuh dan menghantam tanah 
dengan kepalan tangan. 


Tanpa diduga, tidak ada ledakan berdebu. Yan Yongfeng 
terus bertanya-tanya: "Surga, energi yang sangat 
menakutkan, dia dapat mengendalikan mereka untuk tidak 
menyebar ke sekitarnya, tetapi untuk mengembangkannya 
secara mendalam, dan energi mengikuti Tan Yan. Tinju telah 


menyebar di bawah tanah , dan area itu akan segera runtuh. 


Begitu suaranya jatuh, tanah di bawah kepalan tangan Tan 
Yan tenggelam, mengungkapkan lubang yang dalam tanpa 
dasar. 


"Titik transmisi ada di dalam lubang," kata Tan Yan, 
"yakinlah, saya mengontrol kedalamannya, kami akan 
ditransmisikan tanpa menyentuh tanah." 


Semua orang: "..." 


Kekuatan yang secara langsung mengubah bentang alam ini 
membuat mereka kehilangan kemampuan berbicara. 


Setelah beberapa saat, Ah San hampir tidak bisa 
menemukan bahasanya sendiri. Dia bertanya, "Kamu tidak 
begitu baik di dunia terakhir?" 


Di dunia terakhir, jika Tan Yan memicu hembusan angin dan 
tsunami seperti dewa, apakah mereka akan menjadi sangat 
malu? 


"Aku sakit di dunia terakhir," Tan Yan menggaruk kepalanya 
dengan malu. "Aku jarang mengalami demam sejak aku 
masih kecil, dan aku belum sakit selama lebih dari sepuluh 
tahun, dan fisikku sangat baik. Tapi Oleh karena itu, sekali 
saya sakit, saya masuk angin ringan. Lama sekali bisa 
membuat saya merasa tidak nyaman. Kalaupun demam 
turun, pemulihannya lambat. Kata dokter saya tidak terlalu 
sering sakit . Setiap penyakit adalah penyakit yang serius. " 


Semua orang dalam kondisi fisik yang baik, tetapi saya 
pernah mengalaminya. Saya tidak takut cedera. Hanya sakit 
itu benar-benar menakutkan. Gastroenteritis kecil bisa 
berakibat fatal. 


Lebih lanjut, Liang Xian mengatakan sebelumnya bahwa 
dunia ini penuh dengan radiasi pengion ... yaitu, 
kemampuan. Bagi orang biasa, radiasi semacam ini akan 
menjadi kanker jika terpapar ke lebih banyak sel di tubuh. 
Tapi bagi kita, itu bisa memaksimalkan kemampuan kita. 
Kesadaran, ketika saya datang ke dunia ini, saya pulih 
dengan sangat cepat. Ketika saya pertama kali masuk, saya 
terluka parah, dan sekarang saya sembuh. Tan Yan 
melanjutkan menjelaskan. 


Semua orang setuju bahwa menganggukkan kepala juga 
merupakan faktor objektif. 


"Ada juga ..." Tan Yan menatap tangannya, dengan sedikit 
ekspresi aneh di ekspresinya, "Aku lebih kuat." 


Kekuatannya terus diperkuat melalui penyeberangan yang 
tak terhitung jumlahnya, tapi itu mungkin tahun ke-30 dari 
perjalanan "kosong", ketika pertumbuhan kesadaran Tan Yan 
menjadi sangat lambat, dan hampir tidak ada kemajuan 
dalam sepuluh tahun terakhir. 


Mungkin setiap orang punya batas. Tan Yan juga merasa 
sudah mencapai batasnya. Bagaimanapun, kekuatan pada 
tahap ini sudah cukup baginya untuk menjelajah ke dunia 
lain, dan dia tidak terlalu merasakan stagnasi kekuasaan. 


Tan Yan tidak benar-benar menyadari kurangnya 
kekuatannya sampai dunia terakhir. Kekuatan ini bagus 
untuk menjadi seorang penjaga tunggal, tetapi dia tidak 
bisa melindungi anak-anak di sekitarnya, Dia membutuhkan 
kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat untuk melatih 
semua orang di sekitarnya menjadi seorang pejuang yang 
unik. 


Kesadaran yang kuat ditambah dengan dunia yang energik 
ini, dan perubahan konsep setelah kontak dengan kaum 


muda, membuat Tan Yan sekali lagi menerobos kemacetan 
dan berkembang menuju alam yang lebih tinggi. 


Tan Yan mengepalkan tinjunya ke arah enam orang itu, dan 
berkata dengan percaya diri: "Saya memiliki perasaan 
bahwa lain kali saya akan memasuki lebih banyak orang, 
saya akan dapat bergerak! Saya tidak akan lagi 
mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan organisasi 
Kepada saya. Bawa semuanya kembali ke Bumi! " 


Semua orang: "..." 


Tergerak saja sudah cukup, tetapi apa yang terjadi dengan 
rasa frustrasi ini? 


Saat Tan Yan dalam perlindungan, mengapa Anda 
mengambil risiko dan keluar dari sampul pelindung untuk 
berolahraga? Hanya untuk mengejar orang di depannya, 
agar tidak menjadi beban baginya, untuk bertarung 
bersamanya. 


Tetapi mereka tidak menyangka bahwa gunung yang semula 
tidak terjangkau bisa tumbuh, jadi bagaimana ini bisa 
membuat mereka mendaki! 


Di antara mereka, hati Liang Xian bahkan lebih tertekan, dia 
... bagaimana dia mengejar ini, cinta kecil di hatinya tidak 
berani mengungkapkan sama sekali, celahnya terlalu besar. 


Ah San-lah yang lebih dewasa dan memiliki kemampuan 
terkuat untuk menahan tekanan. Setelah hening beberapa 
saat, dia berkata: "Cepat dan lompatlah. Jika kamu tidak 
menyelam lagi, kamu akan mengisi semuanya. Ombaknya di 
sampingnya menembak dengan keras. " 


Bentuk lahannya terus berubah, dan daratan bisa menjadi 
lautan kapan saja. Kekhawatiran San benar. 


Tan Yan mengulurkan tangannya, memeluk rusa dengan 
satu tangan, dan memegang Liang Xian yang berdiri di tepi 
tim dengan satu tangan. 


Lubang yang dia hancurkan hanya cukup untuk tujuh orang 
untuk melompat pada saat yang sama, dan semua orang 
melompat dengan penuh semangat dan bergegas pulang. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Sorotan dari bab ini: 
1. Tunggangan protagonis telah tiba, harap tanda tangani 


2. pernahkah Anda mendengar tentang teknik tinju yang 
jatuh dari langit? 


3. untuk menulis tentang dunia yang tumpang tindih ini, 
saya tiba-tiba meninggalkan judul Kubus Rubik selama 
sepuluh bab, dan akhirnya menyelesaikannya.Ini adalah 
akhir dari Kubus Rubik. 


4. di luar topik, Xiao Cui (mengangkat tangannya dengan 


lemah): Penulis, apakah maksud Anda rusa ini akan memiliki 
kemampuan di masa depan? Bagaimana denganku?? 


45 


Bab 46 Lanjutkan ke kenyataan 


Bab 46 Lanjutkan ke kenyataan (1)() 


"Pemimpin yang terhormat: Saya tulus ..." 


Menteri Yu melihat laporan lamaran tulisan tangan, 
melihatnya sebentar dan mengusap matanya. 


"Tidak baik menggosok mata dengan tangan, dan mudah 
terkena astigmatisme." Qiao Zhixue berkata, "Ketika mata 
Anda lelah, Anda dapat melakukan senam mata dan 
menghindari menggosok mata sebanyak mungkin." 


Menteri Yu tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin 
menerima yang lama, ini agak presbyopic, saya harus 
menyiapkan kacamata kapan saja." 


Qiao Zhixue melihat laporan lamaran di tangannya dengan 
rasa ingin tahu, "Tan Yan ... Begitu dia kembali ke dunia 
nyata, dia buru-buru menulis laporan untukmu. Apa 
penemuan utamanya?" 


Tidak hanya Qiao Zhixue penasaran, tetapi semua orang 
yang hadir tertarik, jadi mereka berusaha keras untuk 
membaca surat itu. 


Perjalanan hampa ini khususnya panjang. Selain banyaknya 
orang yang masuk, orang-orang Kementerian Teknologi dan 
Keamanan siap kehilangan bakat-bakat luar biasa. 


Ketika semua orang menunggu dengan cemas, yang lain 
"kosong" muncul Menteri Yu dengan cepat mengirim orang 


untuk mengontrol penyebaran "kosong", dan semua orang 
dengan cemas menunggu di depan batu nisan. 


Setelah instrumen disimpan selama dua jam, ketika Menteri 
Yu berencana melakukan tindakan evakuasi darurat di Kota 
B, tujuh orang dan seekor rusa kecil dengan mata bersih dan 
indah jatuh dari batu nisan. 


Ketika Xiao Lu melihat sekelompok orang asing bersenjata 
berat, dia menciut dalam pelukan Tan Yan dan berteriak, Dia 
terus melengkungkan leher Tan Yan, berharap dia bisa 
menghiburnya. 


Menteri Yu sangat tersentuh melihat semua orang kembali, 
dan mereka tampaknya tidak menderita luka apa pun. 
Tetapi dia tidak punya waktu untuk memuji para pahlawan 
ini, Karena orang "kosong" lain membutuhkan mereka. 


Kecuali Tan Yan, yang masih bersemangat tinggi, sisanya 
semua terlihat seperti tubuh mereka berlubang. 


Keenam orang itu baik-baik saja ketika mereka berada di 
dunia radiasi pengion. Mereka dikelilingi oleh elektron- 
elektron aktif, menstimulasi pemulihan kesadaran mereka 
dengan cepat. Tetapi ketika mereka kembali ke dunia nyata, 
lingkungan yang aman memungkinkan mereka untuk rileks, 
dan mereka mendengar jeritan marah rusa, dan sebuah batu 
besar jatuh di hati mereka. Itu tidak sama dengan menteri 
yang memberi tahu mereka bahwa ada "rongga lain. "tidak 
jauh. Enam orang itu pingsan sekaligus. 


Ini 


Tan Yan meletakkan rusa dan menyentuh kepalanya dengan 
nyaman. Dia mendengar bahwa ada "lubang", dia berkata 
bahwa dia tidak punya masalah dan dapat menyelesaikan 
tugas, tetapi jangan mempermalukan anak-anak ini, mereka 


semua baru saja bangun kemampuan., Tidak mudah untuk 
dapat mempertahankannya hingga saat ini. 


Setiap orang langsung dibagi menjadi dua kelompok, tim 
medis membawa enam orang untuk diperiksa. Tan Yan 
mengikuti Menteri Yu ke dalam mobil bersenjata dan 
bergegas ke lokasi selanjutnya. 


Rusa kecil menolak untuk meninggalkannya hidup dan mati, 
jadi Tan Yan harus memeluk rusa dan masuk ke dalam mobil. 


Peralatan di dalam mobil sudah lengkap, dokter memeriksa 
tubuh Tan Yan dan memastikan bahwa ia tidak dalam 
kondisi yang serius, kecuali ia sedikit lelah, kurang tidur, 
dan perlu untuk mengisi kembali tenaga. 


Saat dokter memeriksa tubuh, Tan Yan mengerutkan kening 
dan menulis laporan lamaran di mobil sambil memasukkan 
larutan nutrisi. 


Karena dia sedang menjalankan tugas dan tidak ada yang 
membawa surat-surat resmi, Tan Yan harus menggunakan 
buku catatan yang dibawanya untuk mencatat pengetahuan 
teoritis.Oleh karena itu, laporan di tangan Menteri Yu robek 
dari buku catatan beberapa dolar, dan itu ditulis di kelas 
khusus nasional. Konten rahasia. 


Setelah menteri menerima laporan itu dan melihatnya 
sekilas, dia segera melipat laporan itu ke dalam pelukannya. 


Tan Yan makan sesuatu dengan cepat, terhidrasi, dan tidur 
selama satu jam di dalam mobil bersenjata. 


Ketika dia tiba di tempat tujuan, Tan Yan memberikan rusa 
kecil itu kepada Xu Mingyu untuk merawatnya, dan sebelum 
pergi, dia dengan lembut menyentuh bulunya untuk 
menghiburnya. 


Tanpa diduga, rusa yang damai ini melihat Tan Yan menuju 
ke "hampa" dan berjuang dengan panik di pelukan Xu 
Mingyu. 


Xu Mingyu, seorang prajurit istimewa, bahkan tidak bisa 
menggendong seekor rusa setinggi satu meter, ia 
menyaksikan rusa itu hampir melompat ke dalam 
"cekungan" dengan Tan Yan dalam postur terbang. 


Semua orang: "..." 
Oiao Zhixue: "Xiao Xu, apakah Anda sengaja?" 


"Saya tidak, saya tidak ..." Xu Mingyu benar-benar tak kenal 
lelah. Bagaimana dia bisa memberi tahu semua orang 
bahwa rusa kecil itu hampir menendangnya karena luka 
dalam barusan. 


Untungnya, Oiao Zhixue berpikir dengan hati-hati dan 
berpikir lebih komprehensif. Mendengar bantahan Xu 
Mingyu, dia langsung meminta dokter yang mendampingi 
untuk merawat Xu Mingyu, baiklah, perutnya pecah-pecah, 
dan kemudian dia mengetahui bahwa sesuatu mungkin saja 
terjadi. 


Xu Mingyu dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Dia 
menderita luka dalam tanpa melalui pertempuran. Dia juga 
meninggalkan resume yang "bahkan rusa tidak bisa 
menandingi". Menyedihkan untuk memikirkannya. 


Rusa kecil itu begitu patuh saat berada dalam pelukan Tan 
Yan, mengapa ia meninggalkannya begitu menakutkan? 
Kekuatan kaki macam apa yang mampu menendang organ 
dalam dari seorang prajurit khusus yang teruji dalam 
pertempuran? 


Tim yang "kosong" belum sempat memberi tahu mereka asal 
muasal rusa. Meskipun Qiao Zhixue punya ide, terlalu 
banyak orang untuk menceritakannya. 


Ketika semua orang menunggu Tan Yan, Menteri Yu 
mengeluarkan laporan lamaran dan melihatnya dengan 
hati-hati di sudut. Wajahnya tidak jelas, tetapi hatinya 
penuh dengan melankolis. 


Saya tahu bahwa Tan Yan, seorang kader veteran bermata 
solid, tidak bisa bertahan lama, mari kita lihat berapa kali 
dia mengekspos barang-barangnya kali ini. 


Tan Yan menyadari bahwa itu salah setelah dia mengatakan 
bahwa dia tidak sakit selama lebih dari sepuluh tahun. 
Untungnya, anak-anak memberinya wajah dan tidak 
menunjukkannya dalam situasi itu, tetapi diam-diam 
kembali ke dunia nyata bersama dia. 


Meski anak-anak tidak bertanya, Tan Yan tahu di dalam 
hatinya bahwa mereka masih skeptis. Tan Yan merasa tidak 
bisa berbaikan lagi, dan tekanannya sangat tinggi. Ketika 
dia "kosong", dia segera meninjau kembali kepemimpinan 
dan melamar dia, berharap untuk memberitahu anak-anak 
semua tentang dia. 


Tan Yan merasa kualitas anak-anak sangat bagus, mereka 
semua bisa dipercaya, dan mereka juga punya kesaktian, 
dan mereka berhak tahu. 


Dia berpikir, setidaknya dia tidak boleh menyembunyikan 
rekan satu timnya, ini membuatnya sangat bersalah. 


Meskipun sebuah laporan tidak memiliki retorika yang 
mencolok, itu sangat sederhana dan tulus. Menteri Yu 
mengambil laporan itu dan berkata dengan puas: "Tidak ada 
cara untuk belajar bahasa Mandarin saat ini." 


Tan Yan juga mengatakan bahwa dia berharap organisasi 
dapat mengumumkan hal ini ketika dia hadir, dan dia ingin 
memberi tahu anak-anak seusianya secara pribadi. 


Menteri Yu secara diam-diam menyerahkan surat itu kepada 
Qiao Zhixue, yang ada di sebelahnya. Satu-satunya orang 
dalam yang hadir adalah Qiao Zhixue, dan akan lebih baik 
untuk membagikannya. 


Qiao Zhixue mengangguk setelah membacanya. Karena 
keabadian hanyalah manifestasi dari kekuatan supernatural, 
dan itu tidak akan bertahan lama dan terbatas, tidak 
masalah jika Anda mengumumkannya, selama Anda tidak 
membiarkan orang lain selain tim mengetahuinya saya t. 


Mari kita bahas nanti saat Tan Yan kembali. Menteri Yu 
menghela nafas. 


Ini memang waktunya untuk mengumumkan, para pemain 
baru saja memasuki dunia yang berbeda dan telah 
membangkitkan kemampuan mereka. Ketika mereka masih 
menyesuaikan emosi mereka, tidak baik bagi mereka untuk 
melawan organisasi dan Tan Yan. 


Tapi saya masih harus memberinya waktu untuk memikirkan 
bagaimana mengatur bahasa ... 


Polisi bersenjata yang bertanggung jawab atas komunikasi 
tiba-tiba menjawab panggilan, dan kemudian segera 
melaporkan: "Menteri Yu, Tan Yan sudah kembali." 


Menteri Yu: "..." 


Itu tidak benar, hanya setengah jam sebelum Tan Yan 
masuk! Mereka belum mencapai batu nisan di Pingxian dari 
tempat "kosong" muncul, jadi apakah mereka akan kembali? 


Menteri Yu segera meminta orang untuk mempercepat dan 
menyuruh Tan Yan untuk bersiap, Dia bergegas dan 
mengemudi selama satu jam sebelum mencapai tujuan. 


Dia dan Qiao Zhixue melompat keluar dari mobil dan 
melihat Tan Yan membawa rusa ke depan mobil bersenjata 
dengan semangat, dan memberi hormat kepada Menteri Yu: 
"Laporkan kepada Menteri, Tan Yan telah menyelesaikan 
tugas dan kembali ke tim!" 


Menteri Yu: "..." 


Atas nama organisasi, saya berterima kasih kepada Kamerad 
Tan Yan atas dedikasinya untuk negara dan rakyat. Menteri 
Yu berjabat tangan dengan Tan Yan. 


Xiaolu melihat mereka berjabat tangan dan berteriak ke 
samping, Tan Yan menyentuh kepalanya dengan tangannya 
yang lain, dan dia berteriak. 


Menteri Yu melepaskan tangan Tan Yan Meskipun rusa itu 
menendang Xu Mingyu, itu memang tidak disengaja. 
Apalagi pria kecil ini terlihat menarik, jadi Menteri Yu 
menyentuh kepalanya. 


Xiaolu segera berhenti menelepon. 
Semua orang: "..." 


Dia dipanggil untuk membuatku juga memujinya? Menteri 
Yu ragu-ragu. 


"Besar, mungkin ..." Tan Yan tidak mengenal Xiaolu untuk 
waktu yang lama, dan dia tidak mengerti hatinya. 


Tapi rusa kecil ini memang cukup pintar, dengan sepasang 
mata besar yang memantulkan sosoknya, seolah-olah semua 


ada di matanya. 
Qiao Zhixue bertanya dengan tenang, "Dunia apa kali ini?" 


Tan Yan mengingat beberapa saat, dan menyadari bahwa dia 
tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia menyerahkan 
kamera kepadanya: "Saya mengambil gambar." 


Setelah membaca beberapa gambar, Oiao Zhixue tahu, "Di 
Zaman Es, ada makhluk beku di mana-mana. Jika dunia 
seperti ini memiliki perlawanan yang kuat, sebenarnya tidak 
sesulit itu." 


Tan Yan juga mengangguk dan berkata: "Segera setelah 
saya tiba di dunia itu, saya berlari menuju titik teleportasi, 
dan titik teleportasi itu tidak jauh. Saya berlari sebentar dan 
tiba." 


Secara umum, tidak akan ada banyak perubahan bentuk 
lahan di Zaman Es, dan titik transmisi harus tetap sama 
dengan batu nisan. Butuh waktu satu setengah jam untuk 
datang dari tempat "kosong" muncul dengan kecepatan 150 
km / jam Tan Yan berlari dalam satu jam hanya dengan 
menggunakan kakinya? 


Seseorang diam-diam menundukkan kepala dan 
menghitung kecepatan lari Tan Yan. 


Orang-orang yang dibawa oleh menteri adalah semua 
anggota yang telah mempelajari fenomena "kekosongan" 
selama bertahun-tahun, dan mereka juga mengetahui 
tentang kekuatan supernatural. Banyak dari mereka adalah 
polisi bersenjata yang telah dilatih selama bertahun-tahun, 
dan mereka sangat iri dengan Kemampuan Tan Yan. 


Tetapi mereka juga tahu bahwa dunia lain terlalu berbahaya, 
dan tidak mungkin bagi setiap orang untuk masuk dan 


mendapatkan kemampuan, dan mereka hanya bisa iri 
padanya. 


Fokus Qiao Zhixue berbeda dari yang lain. Dia memandang 
rusa yang meminta pujian dan berkata, "Kamu 
memegangnya sepenuhnya?" 


"Tidak," Tan Yan menggelengkan kepalanya, "Aku takut pada 
awalnya akan dingin, jadi aku terus memegangnya. Tapi itu 
berjuang sangat keras, aku meletakkannya. Siapa tahu itu 
berjalan lebih cepat dariku, dan tanah begitu licin sehingga 
tidak bisa jatuh. Benar saja, dua kaki tidak bisa berjalan 
dengan empat kaki. " 


Ini bukan masalah empat kaki ... 


Ada juga ruang yang tumpang tindih di dunia lain? Oiao 
Zhixue tiba-tiba bertanya, Rusa kecil ini bukanlah makhluk 
di dunia yang kamu datangi? Jika tidak, ia tidak akan 


melewati yang 'kosong'. 


"Nah, itulah yang dikatakan Liang Xian dan Cui Heyu." Tan 
Yan mengangguk dan mengeluarkan buku catatan dari 
pelukannya. Buku catatan itu yang barusan menulis 
laporan. Itu mencatat analisis Liang Xian dan Cui Heyu 
tentang Xiaolu. Itu Tan Yan. Di dunia lain, saya mencoba 
yang terbaik untuk mengingat dengan otak saya, dan 
selesai menulis laporan lamaran di dalam mobil, sementara 
ingatan itu masih dalam, saya menulis catatan. 


Setelah membacanya dengan kasar, Qiao Zhixue 
mengangguk sedikit: "Ini memang nilai penelitian yang 
besar. Anda tidak melanggar hukum untuk tidak ikut 
campur dalam ekologi dunia lain, karena keberadaan rusa 
kecil ini sudah memberikan pengaruh." 


Rusa kecil itu menggerakkan telinganya dan merasakan 
Qiao Zhixue menatapnya dengan cermat, dan menyemprot 
hidungnya dengan tidak senang. 


Qiao Zhixue berkata tanpa ekspresi di wajahnya: "Saya 
tidak tahu apakah kekuatannya telah memperoleh kekuatan 
supernatural setelah mengalami 'kekosongan', atau apakah 
itu kuat di dunia asli." 


"Tidak mungkin, saat aku menemuinya, dengan 
menyedihkan ia meminta bantuan dalam tornado." 


Benarkah? Qiao Zhixue menyipitkan mata ke arah rusa dan 
berkata dengan suara yang sangat berbahaya, Tidak ada 
yang bisa disimpulkan tanpa penelitian. Itu tidak dapat 
diintegrasikan ke dalam ekosistem bumi. Itu hanya sebuah 
eksperimen. Saya perlu mengambil darah untuk itu ., 
Ekstrak sumsum tulang, ekstrak otak, belah dalam kondisi 
masih hidup, dan pelajari struktur fisiologisnya ... Aduh! " 


Xiao Lu bergegas menggigit lengan Qiao Zhixue dan 
memelototinya dengan kebencian. 


Qiao Zhixue tidak marah. Dia mengangkat tangannya yang 
tidak tergigit, menyentuh kepala rusa, dan berkata dengan 
suara rendah, "Apakah Anda mengerti saya?" 


Xiao Lu segera melepaskannya, berlari kembali ke Tan Yan 
dengan mata penuh kepolosan, dan membujuknya dengan 
patuh dengan kepalanya. 


Semua orang: "..." 


Setelah menggigit seseorang, dia masih terlihat polos, 
terlalu bersemangat? Saya belum pernah melihat rusa 
seperti ini. 


Qiao Zhixue sangat tenang dan membersihkan luka- 
lukanya, juga memvaksinasi tetanus dan rabies, dan melihat 
ke arah rusa saat disuntik. 


Ketika dia melihat jarum itu, rusa itu sangat ketakutan 
sehingga dia membenamkan kepalanya di pelukan Tan Yan 
dan berteriak. 


Oh, dunia ini sangat besar, tidak ada kejutan, manusia 
benar-benar terlalu sombong. Kata Qiao Zhixue tiba-tiba. 


Menteri Yu mengerutkan kening: "Apakah Anda curiga .... 
dunia rusa, makhluk cerdas yang berdiri di puncak rantai 
biologis, adalah rusa?" 


Belum tentu. Qiao Zhixue menggelengkan kepalanya. 
Tampaknya dia tidak dapat berbicara saat ini, dan bahkan 
jika ia memiliki kemampuan bahasa, bahasa kedua dunia 
tidak mungkin sama. Tapi ia dapat memahami bahasa saya 
karena emosi. Apakah ia merasakan niat saya, atau apakah 
itu telepati? " 


Melihat rusa itu masih terkubur di pelukan Tan Yan, Qiao 
Zhixue menepuk pantatnya: "Tanya kamu." 


Xiao Lu menoleh untuk melihat ke arah Qiao Zhixue, dengan 
ekspresi ketakutan di wajahnya. 


Qiao Zhixue: "Monyet itu sama dengan monyet." 


Melihat Menteri Yu dan Tan Yan sama-sama memandang diri 
mereka sendiri dengan heran, Qiao Zhixue segera 
mengubah kata-katanya: "Itu rusa." 


Semua orang: "..." 


Saya memiliki spiritualitas, tetapi saya tampaknya tidak 
memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berpikir secara 
mendalam. Saya dapat mendeteksi beberapa niat melalui 
nada suara seseorang, tetapi saya tidak dapat berbicara. 
Qiao Zhixue melihatnya dan menganalisisnya. Menempati 
bagian atas rantai makanan, dari sudut pandang luka saya, 
gigi saya seperti mulut, tidak seperti karnivora. 


Singkatnya, Xiaolu akan dianalisis secara menyeluruh 
Untungnya, semua orang sudah terbiasa dengan IQ manusia 
super dari Qiao Zhixue. 


Saat ini, saya cenderung memiliki kekuatan aneh Anda 
karena kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui 
dunia, tetapi situasi lain tidak dikesampingkan. Qiao Zhixue 
telah menatap rusa, yang memberikan banyak tekanan 
pada rusa. 


Sekarang kamu punya dua pilihan. Qiao  Zhixue 
menganalisis rusa seperti orang normal. Pertama, jadilah 
herbivora yang damai dengan kekuatan supernatural, dan 
bekerja sama dengan penelitian kami yang tidak akan 
membahayakan tubuhmu. Tim petualangan dunia 
memasuki" kekosongan " bersama untuk membantu semua 
orang; kedua, kami akan memperlakukan Anda dengan 
sikap memperlakukan makhluk pintar. Tanpa persetujuan 
Anda, kami tidak akan melakukan penelitian apa pun pada 
Anda, dan akan menjamin Privasi Anda. Namun, sebagai 
makhluk cerdas, Anda menyakiti Xu Mingyu segera setelah 
Anda tiba di dunia kita. Tidak peduli makhluk dunia mana 
Anda berada, Anda harus memikul tanggung jawab hukum 
di negara Kami. 


Manakah dari keduanya yang Anda pilih? " 


Xiao Lu hampir ketakutan dan menangis oleh Qiao Zhixue, 
dan aku tidak tahu apakah dia memahaminya, dan dia tidak 
bisa berteriak ketika dia menyusut dalam pelukan Tan Yan, 
Dia terlihat lemah, menyedihkan dan tidak berdaya. 


Polisi bersenjata yang menyertainya harus bersimpati 
dengan rusa, tetapi ketika dia memikirkan perut Xu Mingyu, 
dan kecepatan kereta berkecepatan tinggi yang berjalan 
200 kilometer dalam setengah jam, dia tidak mengatakan 
apa-apa. 


"Karena Anda tidak memilih, saya akan memilih yang 
pertama." Qiao Zhixue mengulurkan tangan dan menyentuh 
Kepala rusa, "yakinlah, yaitu, darah, rambut, air liur, air seni, 
air mani dan cairan tubuh lainnya baru saja diambil." 


Xiaolu: "..." 


Saya tidak tahu apakah dia tidak memahaminya. Tan Yan 
berpikir bahwa rusa itu sangat menyedihkan, tetapi dia 
hanya bisa menghiburnya: Tidak apa-apa, saya telah 
mengumpulkan semua ini, dan dia memperlakukan kita 
makhluk cerdas dengan cara yang sama. 


Xiaolu: "..." 


Semua orang tiba di pangkalan dengan simpati untuk 
Xiaolu, ketika Liang Xian dan yang lainnya terbaring di 
rumah sakit pangkalan. Semua orang membawa rusa untuk 
mengunjungi mereka. Begitu mereka tiba di bangsal, 
mereka melihat bahwa lima orang lainnya masih tertidur. 
Cui Heyu sepertinya sudah bangun untuk waktu yang lama, 
dia tidak tahu dari mana dia mendapat komputer dan 
meletakkannya di atas meja di samping tempat tidur. Dia 
tampak sangat lelah dan tertidur di atas meja. 


Tan Yan melangkah maju dan menepuk Cui Heyu, bukannya 
bangun, dia langsung jatuh ke tanah seperti mati. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tebak apa yang 
terjadi pada Cui He Yu? Saya percaya siswa dengan otak 
besar sudah bisa menebaknya saat ini. 


PS: Jika Liang Xian tidak memenuhi itu, Qiao Zhixue akan 
menempati posisi ofensif o( ) o 


Kong Zhen, ketika saya pertama kali mengaturnya, 
sebenarnya tidak ada orang seperti Oiao Zhixian. Liang Xian 
sendiri adalah kombinasi dari Qiao Zhixue dan Liang Xian, 
seorang remaja yang super cerdas dan berbakat. Semua 
teori Qiao Zhixue dalam artikel itu adalah awalnya 
diungkapkan untuk Liang Xian.. Tetapi ketika saya menulis, 
seseorang seperti Oiao Zhixue muncul entah bagaimana, 
dan entah bagaimana dia menjadi lebih pintar dan lebih 
agresif ... 


Liang Xian, Anda harus memenangkan ibumu (:) 


46 


Bab 47 Lanjut ke Realitas 


Bab 47 Lanjut ke Realitas (2) 


Cui Heyu adalah satu-satunya di antara enam orang yang 
belum menemukan kekuatan yang cocok untuknya, dan dia 
tidak menggunakan kesadaran sama sekali di dunia lain. 


Orang lain pingsan karena kesadaran mereka habis, tetapi 
Cui Heyu merasa rileks + lelah. Lima orang lainnya 
mengalami pemulihan kesadaran yang lebih lambat.Mereka 
tidak tahu kapan mereka akan bangun saat terbaring di 
ranjang rumah sakit, tetapi Cui Heyu bangun setelah cukup 
tidur. 


Dia terus berpikir bahwa dia belum memiliki kemampuan, 
jadi dia meminta staf medis untuk meminjam komputer. 


Tentu saja, Cui Heyu tahu bahwa "dunia nyata tidak bisa 
menggunakan kemampuan", dan dia juga tidak tahu 
bagaimana menggunakan kesadaran dengan terampil. Dia 
meminjam laptop hanya untuk bermain sebentar.Tentu saja, 
dia juga ingin meretas sistem pendaftaran rumah tangga 
Ping County untuk menemukan identitas asli Tan Yan. 


Dia hampir kehabisan kendali diri, dan alih-alih meretas 
sistem keamanan publik nasional, dia membuka permainan 
dan bermain dengan santai. 


Setelah bermain, dia merasa bahwa karakter game ini 
terlalu jelek, jadi dia meretas perusahaan game, 
membangun kembali model, memeras karakter tampan dan 
bergerak untuk dirinya sendiri, dan membuka plug-in 


seluruh tubuh. Baru kemudian tekan Enter dengan 
memuaskan. kunci. 


Pada saat tombol enter ditekan, Cui Heyu menemukan 
bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah. Dia tiba-tiba 
pindah dari bangsal ke hutan, memegang AK47 di 
tangannya dan membawa tas dinamit di punggungnya, dan 
seseorang di sisi berlawanan menembaknya dengan 
senapan mesin di siang hari bolong. 


Cui Heyu: "..." 


Melihat Cui dan Yu pusing, Tan Yan buru-buru menempelkan 
telinganya ke jantungnya dan memastikan jantung Cui dan 
Yu masih berdetak. Ini melegakan. 


"Kenapa tidurmu sangat nyenyak ..." Tan Yan menggendong 
Cui dan Yu kembali ke ranjang rumah sakit dengan ragu. 


Ketika staf medis mendengar suara datang untuk 
mendiagnosis dan merawat Cui Heyu, tiba-tiba Qiao Zhixue 
berkata, "Tidak, tidak ada seorang pun kecuali Menteri Yu, 
Tan Yan, dan aku yang harus masuk ke bangsal. Xiaolin, 
bawa seseorang ke luar untuk mengurusnya. Di sana. bukan 
milik Menteri Yu. Perintah, tidak ada yang diizinkan masuk. " 


Menteri Yu sedikit mengernyit ketika dia mendengar apa 
yang dikatakan Oiao Zhixue, jelas memikirkan sesuatu. 


Setelah semua orang keluar, Oiao Zhixue pergi untuk 
menghubungkan penguji gelombang otak di samping 
tempat tidur ke Cui dan Yu. 


Citra gelombang otak Cui dan Yu adalah garis lurus tanpa 
fluktuasi. Bahkan jika Tan Yan tidak memahami 
pengetahuan ini, dia tetap merasa tidak enak. 


"Biasanya di rumah sakit, kalau gambaran gelombang otak 
seperti ini, pasien bisa dipastikan mati otak. Bahkan EEG 
orang yang vegetatif adalah pola koma gelombang alfa. 
Sekarang dia malah tidak punya pola, yang mana tidak ada 
bedanya dengan orang mati. "Qiao Zhixue berkata dengan 
enteng. 


Tan Yan: "..." 


Qiao Zhixue bertanya lagi: "Bisakah Anda membangunkan 
orang lain?" 


Tan Yan menggelengkan kepalanya: "Ketika saya kembali 
dari dunia lain, saya bangun sendiri ketika saya sedang 
bekerja, dan saya belum dibangunkan secara paksa." 


Dia tidak yakin jika membangunkan orang lain secara tiba- 
tiba saat ini akan memengaruhi otak mereka. 


Oiao Zhixue terdiam, karena setelah Tan Yan dan yang 
lainnya keluar dari "lubang", mereka mengalami koma atau 
langsung memasuki "lubang" lainnya. Tidak ada yang 
memberitahunya apa yang telah ditemui tujuh orang di 
dunia sebelumnya, atau apa yang mereka temukan, Xiaolu 
Oiao Zhixue menebak asal usulnya. 


Dia tidak tahu penemuan baru apa yang telah dibuat setiap 
orang di dunia lain, apa kemampuan masing-masing orang, 
mengapa Cui dan Yu mengalami situasi ini, Giao Zhixue 
tidak dapat menganalisisnya, dan dia tidak dapat memulai. 


Tepat ketika mereka bertiga bingung, rusa kecil yang telah 
mengikuti Tan Yan ke bangsal "yo ~~~" berteriak panjang, 
"ayam jantan" dan "ayam jantan" dan berlari ke ranjang 
rumah sakit Liang Xian dalam dua melangkah, dan 
menggigit lengannya dalam satu gigitan. 


"Aduh!" Liang Xian terbangun kesakitan dan berteriak dan 
duduk. 


Menteri Yu Qiao Zhixue Tan Yan: "..." 


Rusa melakukan hal yang sama, dan ketika mereka bertiga 
masih shock, mereka membangunkan Ah San Yan Yongfeng. 


Itu berlari ke Qin Li dengan cepat lagi dan menggigit lengan 
berotot Qin Li dengan keras, tetapi Qin Li tidak bangun. 
Rusa kecil itu memiringkan kepalanya dan berbicara lagi 
dengan tegas. Pada saat ini, Tan Yan kembali ke akal 
sehatnya dan bergegas untuk memeluk rusa, tidak 
membiarkannya terus membinasakan yang sakit. 


Tan Yan meremas telinganya dan berkata, "Mengapa kamu 
begitu sembrono? Bagaimana jika kamu menyebabkan 
kerusakan otak?" 


Xiao Lu dengan polosnya mengangkat kepalanya dan 
menjilat wajah Tan Yan. Teriakan "Yoyou" sangat 
menyenangkan. Aku tidak tahu apakah dia mendengar Tan 
Yan berbicara. 


Mereka bertiga juga memiliki penguji EEG yang 
menyertainya. Oiao Zhixue melihatnya sekilas dan berkata 
dengan lega: "EEG tidak abnormal." 


Liang Xian menekan pelipisnya untuk menghilangkan sakit 
kepalanya, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" 


Tan Yan tahu bahwa Liang Xian dapat dengan tepat 
menyesuaikan keadaan gelombang otak setiap orang, dan 
berkata: "Xiao Cui tiba-tiba pingsan, dan EEG menjadi garis 
lurus. Profesor Oiao ingin tahu apakah kita memiliki 
penemuan baru di dunia lain. Apa itu kemampuan." 


Liang Xian melirik laptop di samping tempat tidur Cui dan 
Yu, dan tiba-tiba menebak apa yang sedang terjadi, dan 
diam-diam memarahi Cui dan Yu karena terlalu mampu 
melakukan sesuatu. 


Setelah dia bangun dari tempat tidur, dia tidak pergi 
menemui Cui Heyu, tetapi pertama-tama membangunkan 
Qiu Qizheng. 


Qiu Qi adalah orang yang mengkonsumsi paling banyak di 
seluruh tim.Di tahap selanjutnya, energi lima orang dapat 
dilawan dengan mengoordinasikan kerumunan. Liang Xian 
juga memanggilnya secara sadar untuk waktu yang lama 
sebelum membangunkan mereka. Qiu Qizheng membuka 
matanya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia 
mengusap matanya dan terlihat seperti masih bermimpi. 


Karena mereka semua bangun, Qin Li juga tidak tidur. Liang 
Xian menggunakan sikap yang sama sekali berbeda dari Qiu 
Qizheng untuk membangunkan Qin Li dengan kasar, dan 
berkata, "Tingkat pemulihan kesadaran Qin Li adalah yang 
kedua setelah Tan Yan. Dengan fisiknya, dia seharusnya 
baik-baik saja sekarang, dan dia tidak akan bangun 
Terutama karena dia bisa tidur lebih nyenyak. " 


Semua orang bangun. Semua orang mengepung Cui Heyu 
dan menguji denyut nadi dan pernapasannya. Memang 
benar orang-orang masih hidup, tetapi dalam keadaan ini ... 


Liang Xianwang memandang Menteri, apakah rahasia ini 
akan diumumkan atau tidak, harus diputuskan oleh 
pimpinan. 


Menteri Yu menghela nafas, tim negara adidaya ini bagus 
dalam segala hal, kecuali tidak bisa bekerja secara rahasia, 
dan kemampuan untuk menimbulkan masalah adalah satu 
untuk setiap pertandingan. 


"Ada sesuatu yang harus dijelaskan kepada semua orang," 
kata Menteri Yu perlahan, "Profesor Qiao masih lebih 
profesional dalam hal ini." 


Oiao Zhixue berdiri dan berkata: "Dunia nyata juga dapat 
menggunakan kemampuan, tetapi semua orang tidak 
menyadarinya. Mungkin karena pikiran bawah sadar Anda 
berpikir bahwa dunia nyata memiliki kekuatan yang sangat 
buruk. Pikiran bawah sadar juga melindungi dirinya sendiri 
di dalam untuk melindungi dunia, membatasi kemampuan 
semua orang. Kekuatan. Namun, Cui dan Yu mungkin tidak 
memiliki kesadaran ini. Mereka secara tidak sengaja 
menggunakan kesadaran asing saat menggunakan 
komputer. Siapa yang tahu apa kemampuannya? " 


"Dia ... adalah satu-satunya dari kita yang tidak memiliki 
kekuatan kebangkitan," kata Qiu OGizheng dengan susah 
payah. "Dia juga mencoba menebak kekuatan supernya, 
mengatakan bahwa hal terbaik yang dia kuasai dalam 
hidupnya adalah pemrograman, tetapi pemrograman 
hanyalah semacam Cara untuk berkomunikasi dengan 
komputer, jenis kekuatan apa ini... " 


Yang lain tidak berbicara, dan Tan Yan bahkan lebih terkejut. 
Apa, dunia nyata dapat menggunakan kekuatan? Lalu 
mengapa dia tidak mengetahuinya selama empat puluh 
tahun terakhir? 


Anggota tim mengira bahwa Tan Yan membantu organisasi 
untuk menyembunyikan berita ini, siapa sangka inilah 
pemrakarsa pembatasan kemampuan. 


Oiao Zhixue berkata: "Saya baru saja bertanya kepada staf 
medis. Cui Heyu adalah orang pertama yang bangun. Dia 
merasa bosan ketika bangun, jadi dia meminjam komputer 
yang dapat bermain game dari staf medis. Pangkalan 


memiliki pemantauan jaringan. Saya memeriksanya dan dia 
yang pertama. Saya masuk ke halaman web resmi Sistem 
Keamanan Publik Nasional, tetapi saya tidak memeriksa apa 
pun, saya pergi untuk memainkan game yang diunduh di 
komputer saya. " 


Semua orang tiba-tiba berkeringat, tapi Cui Heyu tidak 
menyangka kalau Cui Heyu benar-benar mengendalikan 
keinginannya, dan itu semacam pertumbuhan. 


"Lalu dia seperti ini sekarang ..." Qiu Qi melihat EEG, dan 
sebuah tebakan muncul di hatinya, "Tidak?" 


Qin Ligang terbangun dan gemetar saat berdiri. Dia masih 
tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menepuk Cui 
Heyu dengan bingung: "Hei, bangun, Profesor Qiao sedang 
berbicara, mengatakan bahwa dunia nyata dapat 
menggunakan kekuatan supernatural. " 


Semua orang: "..." 


"Dengan penuh semangat, apakah kamu menggunakan 
kekuatan supernatural kamu secara berlebihan dan otakmu 
rusak?" Yan Yongfeng benar-benar ingin mengguncang Qin 
Li. 


"Yongfeng," Liang Xian menekan bahu Yan Yongfeng, 
"gunakan matamu untuk melihat di mana Cui dan Yu 
berada, apakah mereka ada di komputer atau di Internet." 


Liang Xian tidak lupa menjelaskan kepada Yu dan Oiao: "Visi 
dinamis Yan Yongfeng adalah yang terbaik di antara kita, 
dan kemampuannya juga tercermin dalam penglihatannya. 
Serangannya bukanlah serangan yang begitu kuat, seperti 
adanya. Serangan itu posisinya akurat, dan dia dapat secara 
akurat melihat kelemahan musuh dalam sekejap. " 


"Tidak peduli seberapa bagus mataku, aku tidak bisa masuk 
ke komputer ..." Yan Yongfeng mengertakkan gigi. 


"Cobalah," Liang Xian tiba-tiba menjadi tenang saat ini, 
"Nyalakan komputer itu, saya yakin Anda dapat 
menemukannya." 


Yan Yongfeng hanya dapat bertindak sebagai dokter. Dia 
menekan tombol daya dan menemukan bahwa komputer 
tidak dimatikan, tetapi dalam keadaan hibernasi. Segera 
setelah saya menyalakan komputer, saya melihat bahwa 
game yang baru saja dibuka oleh Cui dan Yu telah keluar 
dan meminta untuk login lagi. 


Dia mencoba membuka matanya lebar-lebar, alisnya 
kesemutan, dan dia melihat garis transparan dari alis Cui 
Heyu ke komputer ... Tidak, itu bukan di komputer, tapi di 
ikon game ini. 


"Dia sepertinya ... tidak terjebak dalam komputer, atau 
terjebak dalam jaringan, tapi ... dalam game ini ..." kata Yan 
Yongfeng dengan susah payah. 


Menteri Yu, Giao Zhixue, dan Tan Yan tidak tahu banyak 
tentang game online saat ini, tetapi yang lainnya tahu! 
Begitu saya mendengar bahwa kesadaran Cui dan Yu 
terjebak dalam game, Qiu Oizheng dan yang lainnya 
memiliki kepala besar, Game ini adalah jenis permainan 
kompetitif di mana hanya satu orang yang bisa hidup pada 
akhirnya! 


Oin Li dianggap sebagai pemain terbaik dalam game ini. 
Begitu dia mendengar bahwa itu adalah game ini, dia tidak 
merasa mengantuk. Dia menunjuk ke komputer dan berkata, 
"Jika kesadaran Xiao Cui menjadi karakter dalam game, dia 
akan mati. bagaimana? " 


Semua orang: "..." 


"Hasil yang lebih baik adalah kesadarannya cukup kuat 
untuk dapat memanipulasi beberapa karakter untuk masuk 
lagi, yang sedikit lebih buruk ..." Liang Xian tidak 
melanjutkan, dia juga tidak dapat melanjutkan. 


Mainkan game dan mainkan orang mati atau sesuatu, ini 
bukan novel atau anime! Selain itu, sebagai Cui dan Yu, 
sebagai makhluk supernatural, jika mereka benar-benar 
mati di bawah kemampuan supernatural mereka, itu akan 
sangat menyedihkan. 


Oiao Zhixue yang maha kuasa sedang bingung saat ini. Dia 
memikirkannya: "Ayo masuk ke akun game Cui Heyu dan 
coba." 


Tidak ada yang tahu apa password akun Cui Heyu Semua 
orang melihat ke Liang Xian. Liang Xian mengambil laptop, 
jari-jarinya berkibar di keyboard, dan tidak tahu software 
apa yang dia buat, sebuah akun secara otomatis muncul di 
antarmuka login game, Liang Xian mengklik untuk login, 
dan antarmuka game muncul-- 


Kata sandi yang Anda masukkan salah Tidak ada peluang 
untuk 2 kali hari ini Jika kata sandi salah selama 3 kali 
berturut-turut, akun akan terkunci secara otomatis. 


Semua orang: "..." 


"Sial! Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak level 
enkripsi saat kamu bermain game!" Liang Xian menghantam 
meja, dan paru-parunya meledak karena marah. 


Jika Cui Heyu meninggal suatu hari nanti, itu murni 
pekerjaannya sendiri. 


Ketika Liang Xian memfitnah Cui dan Yu seperti ini, dia tidak 
pernah menyangka bahwa dia juga anggota tim kargo. 


Qiu Qizheng tiba-tiba berkata: "Saya juga memainkan 
permainan ini. Saya berteman baik dengannya. Saya juga 
akan masuk dan mencobanya." 


"Atau mari kita coba juga." Semua orang berkata, "Meskipun 
kamu bukan rekan satu tim, kamu bisa menambahkan 
teman." 


Menteri Yu buru-buru mengirim seseorang beberapa laptop, 
beberapa dengan game, beberapa tanpa. Untungnya, 
kecepatan internet pangkalan cukup cepat, dan 
pengunduhan selesai dalam waktu kurang dari setengah 
jam. 


Semua orang masuk ke game, Qiu Qi melihat daftar 
temannya, terkejut: "Cui dan Yu sedang online." 


"Coba tambahkan teman." Qiao Zhixue menyarankan. 


Semua orang mengirim lamaran pertemanan, Qin Li, Yan 
Yongfeng dan Ah San lamaran pertemanan berlalu dengan 
cepat, tapi yang didapat Liang Xian adalah- 


Pihak lain telah menarik Anda ke daftar hitam, dan Anda 
tidak dapat mengirim permintaan pertemanan. 


Liang Xian: "..." 


Dia menatap tubuh Cui Heyu yang mengantuk dan berkata, 
"Seperti ini, apakah Kamu masih Ingin aku 
menyelamatkanmu?" 


Qiu Qizheng dan Cui Heyu adalah teman spesial. Dia 
dengan cepat memeriksa status dan citra karakter Cui Heyu, 


mengerutkan kening dan berkata: "Dia sedang bertarung 
saat ini, tetapi karakter yang dia gunakan tidak pernah 
ditunjukkan oleh perusahaan game, dan ..." 


Qiu Qizheng membalik-balik catatan pertempuran: "Alat 
peraga apa ini? Seratus tembakan dan seratus tembakan, 
seratus pil beracun, pelindung tubuh pertahanan mutlak, 
meriam laser anti-materi, kacamata laser, pil yang 
mengembalikan kehidupan. .." 


"Dia telah meretas perusahaan game, kan?" Yan Yongfeng 
berkata, "Sekarang tidak perlu khawatir dia akan mati 
dalam game. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan 
bermain seperti ini." 


Oin Li: "Tunggu dia keluar dan biarkan dia membantuku 
mendapatkan beberapa alat peraga." 


Saya tidak tahu mengapa, saat saya melihat karakter Cui 
Heyu di dalam game, ketegangan di bangsal hilang, dan 
semua orang menjadi santai. 


Seharusnya tidak menjadi masalah besar jika saya masih 
bisa memikirkan untuk terus menerus melakukan buffing. 


"Heh," Liang Xian mencibir, "Kamu tidak bisa membunuhnya 
di dalam game, tetapi perusahaan game sedang memeriksa 


plug-in." 


Dia sudah lama berhenti masuk ke game, tetapi meretas ke 
bagian belakang perusahaan game untuk memeriksa data 
sistem pihak lain. Dia mengarahkan komputer kepada 
orang-orang dan berkata: "Apakah Anda melihat penyapu 
semacam ini? Ini adalah jenis perangkat lunak pembersih 
terkuat saat ini. Semua sistem abnormal dihancurkan. 
Perusahaan game berisiko menghancurkan sebagian data 
game untuk dibersihkan up anjing plug-in. " 


Semua orang: "..." 


"Berani menarikku ke blacklist, kapan kamu mengintip akun 
game-ku? Kamu sudah mati kali ini." Liang Xian berkata 
dengan kejam di depan komputer. 


Semua orang: "..." 
Perasaan pribadi Anda terlalu terbuka ... 


"Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Bisakah dia 
keluar sendiri?" Qiu Qizheng masih sangat memperhatikan 
Cui Heyu. 


"Aku bukan Cui Heyu, aku tidak tahu kemampuannya." 
Liang Xian benar-benar marah, tapi dia tetap memberikan 
saran yang layak, "Aku bisa menahan pemulung di sini, 
coba coba hubungkan kemampuan Cui dan Yu untuk 
menariknya keluar dari permainan. " 


"Kami tidak pandai meretas. Bagaimana menurutmu Cui 
Heyu bisa keluar?" Qiu Oizheng bertanya, "Saya pikir jika 
dia bisa keluar, dia harus segera keluar, kan?" 


"Tanya dia sendiri." Liang Xian berkata, "Hanya dia yang 
paling tahu kemampuannya." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Cui, kamu boleh 
makan camilan (:) 


PS: Kemarin kami berdiri di Lu Yan dan Lu Oiao di artikel, 
apakah kamu iblis? 


47 


Bab 48 Lanjut ke Realitas 


Bab 48 Lanjut ke Realitas (3) 


"Apa maksudmu? Bagaimana caramu bertanya?" Tanya Qiu 
Qizheng. 


"Tanyakan saja, bukankah mungkin mengirim email antar 
teman dalam game ini?" 


Qiu Qi mengangguk, dan segera mengirim email ke Cui dan 
Yu: [Apakah itu kamu? Kami semua terjaga, 
mengkhawatirkanmu. 


Setelah beberapa saat, karakter Cui dan Yu mengirim pesan: 
[Hahahahahaha, saya bersenang-senang, Anda tidak tahu 
betapa kerennya saya di sini, apa yang saya inginkan, apa 
yang akan muncul di tangan saya, saya ingin memiliki jenis 
apa kekuatan akan memiliki kekuatan seperti apa, inilah aku 
Tuhan, hahahahaha! 


Semua orang tampak bodoh: "..." 

[Tetapi perusahaan game telah mengaktifkan sistem 
pemulung dan menghapus plug-in. ] Qiu Qi mengirim pesan 
dengan cemas. 


[Biarkan mereka membersihkannya, aku cukup baik jika aku 
bisa menyelesaikannya! 


Semua orang: "..." 


Gantikan aku. Liang Xian menyambar komputer Qiu 
Qizheng. 


IBisakah kamu hanya bermain di game itu? Atau 
mungkinkah dapat mengakses semua jaringan? 


(Tidak sekuat itu sekarang, tapi pasti akan menjadi lebih 
kuat suatu hari nanti! 


Liang Xian tersenyum sedikit, jari-jarinya menari-nari di 
keyboard, dan segera dia mengetik beberapa kata: (Tidak 
ada "satu hari", perilaku Anda telah melanggar "Hukum 
Keamanan Jaringan", ditambah penggunaan yang tidak sah 
dari kemampuan untuk menyerang internal perusahaan 
game Situs web merevisi data inti dan melanggar "Undang- 
Undang Perlindungan Rahasia Dagang". Kementerian 
Teknologi dan Keamanan tidak bermaksud untuk melindungi 
Anda. Setelah Anda keluar, Anda akan dipenjara selama 
lebih dari sepuluh tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun. 
Tidak ada komputer untuk mengawasi Anda. Cara 
menggunakan kemampuan. PS: Ini Liang Xian. 


Apakah itu benar-benar akan dijatuhi hukuman selama 
bertahun-tahun? Qin Li bertanya. 


"Aku berhasil," kata Liang Xian dengan ekspresi acuh tak 
acuh. "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat 
menggunakannya seperti ini? Apakah ada perintah? 'Dunia 
nyata dapat menggunakan kemampuan' bukanlah hal yang 
baik bagi kita di semua, kecuali pembatasan. Seluruhnya 
Hanya tujuh dari kita di dunia yang memiliki kekuatan 
supernatural. Setelah ditemukan, kita akan didorong ke 
garis depan. Kita semua adalah tentara nasional. Kita selalu 
menjaga perdamaian dunia dan dibatasi serta dikendalikan 
oleh negara agar masyarakat bisa memperlakukan kita. 
Kecurigaan terhadap negara semakin mengecil. Ibarat bom 
nuklir, meski berkekuatan besar, di tangan negara hanya 
akan membuat rakyat bangga dan selamat, bukan takut. 


Undang-undang dan persyaratan organisasi negara bukan 
hanya kendala bagi kami., Ini semacam perlindungan. 


Apa yang kita lakukan sekarang terekam setiap kita 
memasuki 'kekosongan' untuk menyelamatkan bumi. Jika 
orang-orang mempertanyakan kita di masa depan, foto dan 
video ini akan memberi mereka ketenangan pikiran. Tapi jika 
kelakuan Cui dan Yu saat ini ketahuan di masa depan, itu 
akan menjadi bukti penyalahgunaan kekuatan supernatural. 
Saat itu, kami mengatakan tidak ada yang tidak berguna 
dan hanya akan membuat orang biasa takut pada kami. 
Pada saat itu kita mungkin akan dikurung, dan kita akan 
menjadi alasan bagi negara lain untuk menyerang Tiongkok, 
dan bahkan lebih mungkin menjadi alasan bagi beberapa 
orang dengan niat buruk untuk melakukan kejahatan! " 


Kata-katanya membuat beberapa anak muda berpikir secara 
mendalam, ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa 
mereka dapat menggunakan kekuatan, semua orang sangat 
bersemangat, tetapi sekarang mereka akhirnya menghadapi 
masalah. 


"Dulu aku mendengar sepatah kata dari seorang lelaki tua 
yang bekerja bersama," kata Tan Yan, "Menarik benang 
layang-layang bukanlah perbudakan, tapi untuk 
melindunginya agar tidak jatuh." 


Jika tidak ada benang merah, maka masyarakat akan kacau 
balau. 


"Bagus," kata Menteri Yu dengan ekspresi puas. "Saya 
mengerti bahwa kekuatan itu obsesif dan membengkak, 
tetapi kekuatan absolut bukanlah alasan untuk berperilaku 
sewenang-wenang. Jika setiap elit TI adalah seorang peretas, 
maka dunia online akan ada. hanya virus dan tidak ada 
firewall. Anda adalah penjaga negara, apalagi mencoba 


hukum. Jika ada yang berani melakukan hal-hal yang 
merugikan properti dan keselamatan rakyat negara di masa 
depan, yang menanti Anda akan menjadi hukum negara. 
Sanksi. Anda semua adalah talenta luar biasa, dan saya 
harap Anda tidak mengecewakan saya. " 


Ya! Enam orang itu memberi hormat pada Menteri Yu. 


Tan Yan dengan sungguh-sungguh berkata: Sebenarnya 
saya tidak ingin kemampuannya digunakan di dunia nyata, 
tapi karena bisa digunakan, maka saya berharap bisa 
bermanfaat bagi negara. Jika suatu saat ada yang 
menggunakan kemampuannya untuk melanggar hukum 
negara, maka saya bersedia menjadi negara. Dengan pisau. 


Dia memandang ke arah Menteri, dan matanya sangat 
tegas. 


"Saya percaya pada Kamerad Tan Yan," kata Menteri Yu, "Dia 
adalah orang yang memahami kesetiaan, ketekunan, dan 
memikul beban terbesar dari tiga kata ini di dunia." 


Dengan mengatakan ini, dia mengizinkan Tan Yan 
mengetahui usianya. 


Mata Tan Yan sedikit berbinar, dan dia tidak lagi mau 
menipu semua orang. 


Kamerad Tan Yan memiliki sesuatu untuk diberitahukan 
kepada semua orang, tapi kuharap Cui dan Yu juga akan 
mendengarkannya. Menteri Yu berkata dengan sungguh- 
sungguh, Misi pertama di dunia nyata dari Skuad 
Kemampuan adalah menggabungkan Cui dan Yu. Dapatkan 
itu keluar dari internet untukku! " 


Ya! Semua orang berteriak serempak. 


Bagaimana cara melakukannya? Ah San memandang Liang 
Xian Meskipun Tan Yan adalah yang paling kuat, Liang Xian 
adalah orang yang paling tahu kemampuan. 


Kekuatan Tan Yan seperti senjata ampuh, yang memiliki 
penangkal tetapi sulit dikendalikan; Liang Xian seperti pisau 
tentara Swiss, meskipun mematikannya kecil, sangat 
berguna. 


Liang Xian memikirkannya dan berkata: "Cui Heyu tidak 
dapat mengakses Internet dari dunia game. Bukannya dia 
tidak dapat melakukannya. Itu karena dia memiliki kekuatan 
yang tidak cukup. Pertama kali dia menggunakan 
kemampuannya, dia dapat menggunakan kesadarannya 
untuk menyerang jaringan. Dunia mungkin tidak berguna, 
tetapi meletakkannya di dunia nyata dapat membawa 
manfaat sebanyak kerugian. Dia lemah sekarang, jadi 
gunakan kesempatan ini untuk mencabut bulunya. " 


Apa, apa maksudmu? Yan Yongfeng bertanya dengan 
gemetar, Apa yang ingin kamu lakukan pada Xiao Cui? 


Pengajaran dan pelatihan. Liang Xian tertawa. 
Semua orang: "..." 


"Sebenarnya, saya telah menghasilkan uang ekstra," kata 
Liang Xian tiba-tiba, "Saya hanya bekerja untuk situs web 
besar, merancang beberapa perangkat lunak anti-virus 
firewall, dll., Ketika saya tidak memiliki tugas, dan saya 
masih memiliki hubungan dengan orang yang bertanggung 
jawab atas departemen keamanan beberapa situs web. 
Lumayan. " 


Semua orang: "..." 


Saya melihat Liang Xian membuka ikon penguin dan 
mencolek seorang teman: (Hai, saya menemukan bahwa 
seseorang dalam game Anda menggunakan plugin yang 
sangat arogan. Saya baru saja mengembangkan perangkat 
lunak anti-virus. Apakah Anda ingin mencobanya? Data 
permainan tidak akan terluka secara tidak sengaja. Software 
pemulung yang Anda gunakan sekarang terlalu mahal. 
Bahkan jika Anda mengetahui pluginnya, berapa lama Anda 
harus bekerja lembur untuk memperbaiki data. 


Semua orang: "..." 


Setelah beberapa saat, saya menjawab kenyamanan: 
(Berapa banyak? 


Liang Xian: [Jika menurut Anda lebih murah, Anda dapat 
mengalaminya sekali secara gratis. 


[ BAIK. 
Semua orang: "..." 


Sudahkah Anda merancang perangkat lunak yang dapat 
menangkap Cui dan Yu? Tanya Qiu Qizheng. 


"Tidak," kata Liang Xian, "Inilah yang saya coba rancang 
dengan kesadaran barusan. Saat Anda mengobrol, saya 
mencoba mengubah kesadaran menjadi bahasa komputer. 
Informasi elektronik pada dasarnya adalah cara 
menggunakan energi. Karena saya dapat memprogram. Ini 
perangkat lunak ternyata sangat mudah. " 


Lalu kamu juga bisa masuk ke komputer? Seorang Sanyi 
bertanya dengan penuh semangat, Bisakah kamu mencoba 
game online holografik? 


Sayangnya aku tidak bisa. Yan Yongfeng dan Liang Xian 
menjawab serempak. 


Melihat Liang Xian menatapnya, Yan Yongfeng menjelaskan: 
"Ini berbeda, ada garis tak terlihat yang menghubungkan 
alis Xiao Cui ... Karakter permainannya, semakin banyak 
Komputer yang kita nyalakan, semakin dia melihat. Semakin 
banyak garis ini. Tapi Liang Xian berbeda. Tidak ada batasan 
antara dia dan perangkat lunak itu. " 


San: "Bagaimana Anda menjelaskan ini?" 


"Kemampuan Cui dan Yu adalah untuk berkomunikasi, 
sehingga kesadarannya dapat memasuki jaringan; Saya 
sedang mendekonstruksi, sulit untuk membuat objek dalam 
kenyataan, tetapi di dunia 0 dan 1, penciptaan jauh lebih 
mudah daripada di dunia nyata. Apa Yang saya lakukan 
adalah membayangkan, memprogram, dan 
mengembangkan perangkat lunak yang dapat menjebak Cui 
dan Yu di komputer itu dengan kecepatan tercepat. "Liang 
Xian menunjuk ke komputer yang digunakan Cui dan Yu 
sebelumnya. 


Oh, kamu memprogram lebih cepat dari yang lain, kan? 
Tanya Ah San. 


Liang Xian: "..." 
Ini benar, tetapi bisakah Anda membuatnya lebih lembut? 


"Tunggu," kata Qiu Qizheng tiba-tiba, "Aku rasa kamu tidak 
bisa memperlakukan Cui Heyu seperti ini. Mari kita bujuk 
dia untuk keluar." 


Sebelum Liang Xian dapat membantah, Qiu Qizheng 
mengirim pesan: (Anda keluar dengan cepat, saya khawatir 


tidak baik bagi kesadaran Anda untuk keluar dari tubuh 
terlalu lama. 


Pendekatan eufemisme ini masih memungkinkan. 
Cui Heyu: 


apa yang terjadi? Ini Qiu Oizheng. Qiu Oizheng juga sengaja 
menyatakan identitasnya untuk mencegah Cui dan Yu 
memiliki mental pemberontak karena Liang Xian. 


(Saya tahu, saya baru saja menyalakan kamera internal 
komputer dan saya dapat melihat Anda. Cui Heyu masih 
sangat patuh di depan Qiu Oi. 


[Ayo keluar, semua orang mengkhawatirkanmu. Kamu harus 
tahu kalau kepalamu sakit jika menggunakan kekuatan 
berlebihan. Kamu sudah lama berada di dalam game, dan 
mungkin otakmu tidak akan lagi mampu menahannya. Oiu 
Oizheng membujuk dengan lembut. 


Cui dan Yu terdiam beberapa saat, hanya beberapa kata 
yang perlahan muncul di layar komputer: IA, aku tidak bisa 
keluar ...] 


Semua orang: "..." 


(Saya juga tidak menginginkannya, saya hanya muncul di 
hutan hanya bermain dengan komputer saya, dan banyak 
orang menembak saya. Saya tidak punya pilihan selain 
memikirkan cara untuk menang. Jika orang lain mati, itu 
hanya kematian karakter permainan. Bisakah saya mati? 
Beranikah aku mati? Saya pikir akan lebih baik untuk 
menang sekali, tetapi saya tidak tahu apakah saya 
menyiapkan pencocokan otomatis atau mengapa, saya akan 
memasuki pertempuran baru segera setelah setiap akhir, 
apa yang harus saya lakukan ...] 


[Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah dewa 


a 


(Aku melihat Liang Xian melalui kamera, dan aku ingin 
membuatnya kesal! 


Beberapa karakter "ah" mewakili suasana hati Cui dan Yu 
yang menyakitkan. 


Apa yang harus dilakukan? Qiu Qizheng hanya bisa melihat 
bantuan pemeran Liang Xian. 


. Minta password akun game-nya," Liang Xian berkata, 
"Menurutku komputer yang dia masukkan harus berbeda 
dari game lain." 


Ketika Qiu Qizheng bertanya, Cui Heyu segera mengatakan 
kata sandi akun. Liang Xian menggunakan komputer Cui 
dan Yu untuk login. Setelah memasuki game, itu bukan 
antarmuka utama seperti orang lain, tetapi layar 
pertempuran. 


Saya melihat karakter game yang terlihat sangat mirip 
dengan Cui dan Yu sendiri di dalam game tersebut. Saat 
pemain lawan meninggal, dia tidak lupa menggunakan 
plug-in dog di antarmuka publik. 


Semua orang: "..." 
Yongfeng, bagaimana menurutmu? Liang Xian bertanya. 


Yan Yongfeng menyipitkan matanya beberapa saat dan 
berkata: "Aku baru saja salah membacanya. Bukannya garis 
antara alis dan hati Xiao Cui terhubung ke semua karakter 
game di komputer. Tubuhnya hanya terhubung ke komputer 
ini, sementara karakter permainan lain terhubung ke 
komputer ini. Komputer. " 


Liang Xian merenung sejenak, dan berkata kepada Qiu 
Qizheng, "Kamu bertanya padanya apa yang dia lakukan 
dengan komputer ini sebelum memasuki permainan?" 


Saat bertanya, Liang Xian sudah mulai mencari jejak 
penggunaan komputer. 


"Dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai peran game itu 
karena terlalu jelek, jadi dia menyusup ke belakang 
panggung dan mencubit peran tanpa menambahkan plugin 
apa pun. Plugin tersebut dapat dikejar dan dimatikan. 
Plugin itu untuk perlindungan diri." 


Qiu Qizheng mengintip wajah Menteri Yu setelah berbicara, 
dan juga ingin membela Cui Heyu. 


Masuk akal bahwa dia harus melakukannya karena dia 
secara tidak sadar mencubit karakter dalam game menjadi 
tujuh poin yang mirip dengan dirinya saat memikirkan 
tentang apa kemampuannya, dan secara tidak sadar 
menanggapi keinginannya, sehingga Cui Heyu memasuki 
permainan. Liang Xian Menganalisis, "Lalu dia bisa keluar 
selama dia memikirkannya, mengapa dia tidak bisa 
melakukannya?" 


Saya khawatir energinya tidak cukup untuk kembali, jadi 
saya telah mencoba untuk menghubungkan kesadarannya, 
mencoba untuk meminjamkan kekuatan saya, tetapi saya 
tidak dapat terhubung. Qiu Qizheng meremas tangan Cui 
Heyu, selalu ternoda kecemasan wajahnya yang tenang. 


Qiao Zhixue, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata: 
"Apa kekuatanmu?" 


Terlalu banyak hal yang terjadi setelah mereka kembali, dan 
mereka tidak sempat melapor. 


Qiu Qizheng dengan cepat menjelaskan kekuatannya secara 
singkat, dan Qiao Zhixue berkata setelah mendengarkan: 
"Pegang tangan Tan Yan. Jangan sentuh Cui Heyu dengan 
tangan yang lain, tetapi komputer." 


"Tapi ..." Qiu Oizheng tampak sangat malu. Dia tidak bisa 
mengendalikan kekuatan Tan Yan. "Begitu saya bertemu Tan 
Yan sebelumnya, kesadaran saya terisi dan tidak bisa 
berfungsi sama sekali." 


Apa yang kamu pikirkan? Qiao Zhixue bertanya pada Tan 
Yan. 


Tan Yan tersipu dan menjawab: "Saya ingin menjadi ikan 
yang sangat besar dan melindungi semua pemain sehingga 
semua orang tidak takut ombak." 


Qiao Zhixue: "Hasilnya, seekor paus muncul. Meskipun 
hanya beberapa saat, itu benar-benar disadari. Tidak 
mungkin kemampuan Anda untuk mencapai efek ini. Qiu 
Qizheng-lah yang menghubungkan Anda dengan kekuatan 
Asisten Chai untuk berhasil . Kesadaranmu dibandingkan. 
Kuat, jadi dominan. Qiu Qizheng hanya bisa bekerja sama 
denganmu, tapi kekuatannya tidak cukup untuk bekerja 
sama denganmu sama sekali. Ini akan terjadi, jadi kuncinya 
adalah pikiranmu. " 


Pikiranku? Tan Yan tidak mengerti. 


"Kali ini kesadaranmu tidak bisa mendominasi. Yang kamu 
inginkan adalah bekerja sama." Qiao Zhixue 
menginstruksikan, "Kekuatanmu meningkat. Aku ingin 
menggunakan Oiu Oizheng untuk meminjamkan 
kekuatanmu kepada Cui Heyu dan membiarkan dia 
memperkuat dirinya sendiri. Seharusnya begitu bisa 
kembali. " 


Aku akan mencoba. Tan Yan meletakkan tangannya di depan 
Qiu Qi. 


Qiu Qizheng teringat perasaan didominasi oleh Tan Yan saat 
itu, tangannya sedikit gemetar, namun ia memandang Cui 
Heyu dan memegang erat tangan Tan Yan. 


Saat bertemu dengannya, Qiu Qizheng kembali gemetar, 
merasa dirinya hanyalah sungai kecil, Tan Yan adalah lautan 
yang tak berujung, hanya dengan sedikit air, yang 
membuatnya hampir meledakkan tepiannya. 


Kontrol! Qiao Zhixue berkata di telinga Tan Yan, Aku tahu 
kamu kuat, tetapi kekuatan yang kuat tidak berarti kamu 
benar-benar mahakuasa. Kekuatan sebenarnya adalah 
belajar mengendalikan kekuatan di tubuhmu, seperti 
seorang mekanik tua bisa menggunakan crane Itu normal 
untuk membuka tutup botol air mineral, Anda harus 
melakukan ini juga! " 


Ini adalah tantangan bagi Tan Yan. Dulu, dia hanya akan 
menggunakan kekuatannya untuk melawan badai secara 
membabi buta, tapi sekarang dia perlu belajar 
menggunakan bom nuklir untuk menyalakan kembang api. 
Ini sungguh memalukan. 


Tan Yan bekerja keras untuk menahan kesadarannya, Dia 
mengalami kekuatan kesadaran Qiu Oizheng dan bekerja 
sama dengan Qiu Oizheng untuk melepaskan sedikit 
kesadaran. 


Dia harus menguasai gelar ini, dia harus memberi Oiu 
Oizheng kekuatan yang cukup untuk menarik kembali Cui 
dan Yu, dan juga bekerja sama dengannya untuk mencegah 
kesadarannya yang kuat menguasai otak Qiu Qizhen. 


Itu sangat sulit, dahi Tan Yan dengan cepat dipenuhi 
Keringat halus, dia menggigit bibir dan wajahnya pucat. 


Sangat sulit menggunakan kesadaran untuk melawan 
Kesadaran. 


Namun di sisi lain, Qiu Qizheng merasakan otaknya menjadi 
ringan. Kali ini akhirnya ia merasakan kemampuan Tan Yan 
untuk meningkatkan kesadaran semua hal di dunia. 
Kekuatan ini membuat Qiu Qizheng merasa kemampuannya 
untuk berinteraksi juga semakin kuat. 


Dia bahkan tidak perlu menyentuh komputer dengan 
tangannya, dia bisa menyentuh kesadaran Cui Heyu dengan 
kesadarannya. 


Dalam permainan Cui Heyu, yang terus berlari di tengah, 
sepertinya tidak terkalahkan, tetapi sebenarnya dia sudah 
sangat lelah, setiap langkahnya sangat berat. 


Oiu Oi menjangkau Cui Heyu dalam kehampaan: Kemarilah. 


Karakter permainan kembali menatapnya, berbalik di udara, 
dan meraih "tangan" Qiu Oizheng. 


Oiu Oizheng menarik orang itu keluar dari komputer, 
menggenggam tangan Cui Heyu lagi. 


Semua orang memandang dengan gugup ke tubuh di 
ranjang rumah sakit. 


Tubuhnya tidak bergerak, tetapi EEG merespons sedikit, itu 
bukan lagi garis lurus. 


Semua orang menghela nafas lega. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Xiao Cui, kamu 
boleh makan camilan, kamu hampir ketahuan! 


Lao Tan berkata bahwa dengan bantuan Profesor Qiao hari 
ini, saya menjadi lebih kuat lagi Akhir-akhir ini, kekuatan ini 
telah tumbuh dengan kecepatan roket. 


Liang Xian mengendarai sepeda listrik: Tunggu, tunggu aku 
Dengan kata lain, Xiaolu hanya memainkan beberapa 
chapter dan Anda telah mengatur begitu banyak CP untuk 


mengambilnya. Orang-orang hanyalah bayi rusa. Apa hati 
nurani Anda!! 


48 


Bab 49 Lanjutkan Realitas 


Bab 49: Lanjutkan Realitas (4) 


Meskipun dia sangat enggan, Liang Xian melangkah maju 
untuk merawat Cui dan Yu sedikit kesadarannya. Mereka 
semua memiliki pengalaman ini, gejala sisa penggunaan 
kesadaran untuk pertama kalinya sangat sulit. 


Cui Heyu pingsan setelah menerima perawatan. Tan Yan 
memandang Menteri Yu. Dia ingin mengumumkan sesuatu. 
Dia selalu merasa tidak bisa bertahan. Semakin dia 
menunda-nunda, semakin buruk kepercayaan antara rekan- 
rekannya. Cui Heyu sudah berpikir untuk menyerang sistem 
pendaftaran rumah tangga untuk menemukan identitas 
aslinya. Begitu mereka menemukan Tan Yan, polisi yang 
terlalu banyak bekerja di Kabupaten Pingxian, mereka akan 
langsung mengenalinya. 


Menteri Yu merasakan permintaan bantuan Tan Yan dan 
menghela nafas dalam hati: "Ketika Cui Heyu bangun, 
mereka semua akan pergi ke ruang konferensi." 


Ini tidak ada yang istimewa. Setiap kali mereka kembali ke 
dunia nyata, mereka harus bertemu untuk merangkum 
pengalaman mereka kali ini, membuat pengaturan untuk 
tindakan selanjutnya, dan terus meningkatkan pemahaman 
mereka tentang "kekosongan" dan kemampuan. 


Kali ini mereka menemukan bahwa itu sangat besar, dan 
pertemuan itu tak terhindarkan. 


Tapi kapan Cui Heyu bisa bangun? Yan Yongfeng dan Oiu 
Oizheng tidur selama dua hingga tiga jam ... 


Sambil memikirkannya, rusa itu berlari ke tempat tidur Cui 
Heyu dengan membawa "Pata" dan "Pata", menggigit buas 
seperti biasa, dan membangunkan orang itu. 


Semua orang: "..." 


"Aduh!" Cui Heyu mengalami sakit kepala dan tangannya 
sakit, Dia menutupi kepalanya dan melihat teman- 
temannya, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. 


"A, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, dan aku 
tidak tahu kemampuanku seperti ini ..." Cui Heyu 
menundukkan kepalanya. 


"Bisakah kamu menyerang di belakang panggung 
perusahaan game dan mengubah data internal tanpa 
kekuatan?" Menteri Yu berkata dengan serius. 


Cui Heyu: "..." 


"Yang satu tidak lebih bebas dari kekhawatiran daripada 
yang lain," kata Menteri Yu, "Anda telah dilarang untuk 
observasi. Jangan masuk" kosong "lain kali." 


Mendengar bahwa dia tidak bisa lagi memasuki "kosong", 
Cui Heyu menjadi cemas. Dia berjuang untuk bangun dari 
tempat tidur dan memohon: "Menteri, saya menulis ulasan, 
saya menulis aplikasi, saya ... saya dapat melakukan apapun 
yang saya inginkan , tapi aku tidak bisa membiarkanku 
pergi dari sini. Apa! " 


Melihat menteri itu diam, dia berkata lagi: "Saya juga ingin 
mendedikasikan kekuatan saya untuk umat manusia dan 
perdamaian dunia!" 


Kalimat ini membuat Liang Xian merinding, ia mengusap- 
usap lengannya, berusaha menghajar Cui Heyu, namun 


pada akhirnya ia tidak berbicara. 


"Perilaku Anda merupakan kejahatan. Organisasi dapat 
melindungi Anda sekali, tetapi kami tidak akan membiarkan 
siapa pun dengan keyakinan sebelumnya maju ke depan." 
Menteri Yu dengan sungguh-sungguh berkata, "Selain itu, 
kemampuan Anda tidak cocok untuk digunakan di dunia 
lain. Dapatkah saya memberi Anda komputer untuk Anda 
serang? " 


Cui Heyu tidak bisa berbicara, memang, meskipun dia 
adalah dewa di dimensi kedua, dimensi ketiga tidak 
berguna. Bahkan jika dia bisa melumpuhkan komputer di 
seluruh dunia, dia tidak bisa menghalangi angin dunia lain. 


"Jika Anda bekerja dengan baik, Anda dapat dipindahkan ke 
tim logistik untuk berkontribusi pada tim kemampuan garis 
depan." Menteri Yu melanjutkan, "dan kemampuan Anda 
sangat istimewa, Anda bahkan dapat mengontrol opini 
publik, karena dunia nyata dapat menjadi Kemampuan yang 
digunakan, maka kita harus merencanakan masa depan 
untuk masa depan. Perang dunia maya harus dilakukan, dan 
Anda akan menjadi senjata rahasia kami pada saat itu. Tentu 
saja, premisnya adalah Anda tidak akan melanggar hukum 
lagi. " 


"Tetapi saya..." 
Saya ingin pergi ke dunia lain. 


Meski berbahaya, ada rekan untuk bertarung bersama, 
kemampuan eksentrik, dan petualangan penuh hal yang 
tidak diketahui. 


"Heh," Menteri Yu tersenyum, "Apakah Cui dan Yu berpikir 
bahwa dunia nyata tidak cukup mengasyikkan? Anak muda, 
tahukah kamu bahwa berkelahi dengan orang lain itu 


menyenangkan. Kamu tidak dapat melihat pedang di dunia 
nyata, dan kamu ... kemampuan untuk menemukan senjata 
ini menghadapi teman kita, jika Anda bersikeras pergi ke 
dunia lain untuk menyia-nyiakan kemampuan Anda ... " 


Menteri Yu tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu 
bahwa jika Cui Heyu benar-benar bersikeras, Menteri Yu 
mungkin membuatnya tidak dapat memiliki kemampuan. 


Melihat Cui Heyu tidak lagi melawan, Menteri Yu berkata, 
"Semua berganti pakaian dan pergi ke ruang konferensi." 


Xiaolu "Pata" dan "Pata" berlari di depan Menteri dan 
menatapnya. 


Menteri Yu: "..." 

"Kamu pergi juga, lagipula... kamu juga seorang prajurit 
yang telah kembali dengan penuh kemenangan dari dunia 
lain." Menteri Yu berbisik dan berkata dengan susah payah. 


Xiao Lu dengan senang hati melengkungkan kepalanya ke 
pelukan menteri, dan berlari kembali ke Tan Yan. 


"Ini halus ..." Menteri Yu tampak curiga dengan cara hidup. 


"Belajar perlahan." Qiao Zhixue tidak terkejut sama sekali, 
tetapi menunjukkan ekspresi ketertarikan. 


Melihat siapa yang menggigit rusa yang maju, setelah 
melihat ekspresi Oiao Zhixue, dia membenamkan kepalanya 
di pelukan Tan Yan karena terkejut, hanya menyisakan 
pantat dan ekor kecilnya yang menggantung. 


Semua orang: "..." 


Liang Xian bertanya sambil mengganti pakaiannya: "Apakah 
rusa ini akan kembali?" 


Setelah mereka kembali, mereka pingsan, dan tidak ada 
yang memperhatikan rusa sama sekali. 


"Yah," Tan Yan mengangguk, "Aku pergi ke dunia lain 
bersamaku. Aku berlari sangat cepat dan berlari 200 
kilometer dalam waktu setengah jam." 


Liang Xian: "..." 


Dia, tidak pernah, mengakui, dirinya sendiri, bahkan, satu, 
rusa, tidak ada, tidak ada yang sebanding dengannya! 


Setelah semua orang datang ke ruang konferensi, mereka 
menemukan bahwa hanya ada dua menteri Yu dan Qiao 
Zhixue di ruangan besar itu. Ini berbeda dari masa lalu. 
Setiap kali mereka mengadakan pertemuan, beberapa 
profesor dari kelompok penelitian akan hadir. 


"Di mana Petugas Xu?" Ah San bertanya. 


Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi, dan Xiao Lu 
memiringkan kepalanya ke samping Tan Yan. 


"Duduk dulu," kata Menteri Yu. 


Melihat semua orang di tempat, Menteri Yu memberi isyarat 
bahwa Tan Yan dapat berbicara. 


Tan Yan berdiri dengan gugup, menarik napas dalam-dalam, 
dan membuka mulutnya: "..." 


Gagal bersuara. 


Semua orang menatapnya, menunggu Tan Yan berbicara. 
"Semuanya, tunggu sebentar." 


Tan Yan mengeluarkan buku catatan bahwa dia telah 
melakukan perjalanan ke beberapa dunia dari pelukannya 
lagi, dan dengan cepat menulis beberapa baris kata, lalu 
berdiri dan berkata: "Hari ini saya terutama ingin mengakui 
satu hal kepada semua orang, tentang 'kekosongan' . Ini 
juga tentang aku. " 


Semua orang mendengarkan dengan cermat. 


"Anda mungkin berpikir bahwa fenomena 'lubang' baru saja 
muncul atau hanya beberapa tahun yang lalu, tetapi 
Kenyataannya tidak demikian. 'Lubang' pertama yang 
diketahui muncul di dunia kita pada bulan Desember 1978, 
di Pingxian County, yang telah berumur empat puluh tahun. 
tahun. Tidak ada ribuan kali tetapi lebih dari 900 kali. " 


Semua orang terkejut dengan nomor ini, semua orang 
penuh dengan pertanyaan, tetapi mereka tidak berbicara, 
tetapi menunggu Tan Yan dengan tenang. 


"Saya orang pertama yang dikenal di China yang 
menemukan yang 'kosong'. Saya bertemu dengannya ketika 
saya berusia delapan belas tahun." Tan Yan berkata dengan 
singkat, "Hanya itu yang ingin saya katakan, selesai." 


Setelah selesai berbicara, dia juga memberi hormat militer 
yang sangat standar kepada pemimpin dan teman- 
temannya. 


Ada pena dan kertas di ruang pertemuan Liang Xian 
mendengarkan pidato Tan Yan dan mencatat dengan hati- 
hati. Setelah mendengarkannya, diam-diam merapikan kata- 
katanya. 


Oh, "kekosongan" telah ada selama bertahun-tahun, empat 
puluh tahun, generasi yang lebih tua darinya, negara ini 
sangat sulit selama bertahun-tahun ini, dan telah mampu 
menyembunyikannya dari dunia selama bertahun-tahun. 
Tan Yan adalah orang pertama yang menemukan 
"kekosongan". Dia menemukannya ketika dia berusia 
delapan belas tahun. En En, itu benar-benar tidak mudah. 
Dia satu tahun lebih muda darinya, hanya dewasa, delapan 
belas tahun ... 


Baik? 
Emmmmn ... 
Hah? 

Hah ya? 


Liang Xian merasa bahwa otaknya yang selalu pintar saja 
tidak cukup.Berapa arti 18 + 40? 


la menuliskan rumus perhitungan di atas kertas, tetap 
menggunakan rumus dasar penjumlahan dan pengurangan 
banyak digit seperti siswa sekolah dasar, menjumlahkan 
naik turun. Kedua angka ini sangat mudah untuk 
ditambahkan, dan tidak akan ada desimal, tapi ... 


18 + 40, yang sama dengan ... Berapa kali? 


Liang Xian melakukan kalkulasi beberapa kali, tetapi ia tidak 
dapat menemukan jawabannya. Setiap kali ia mencapai 
angka "5" di depan, ia akan dengan panik menghapus 
kalkulasi dengan pena, mendaftar kalkulasi lain, 
menghitungnya lagi, dan segera a selembar kertas yang 
dilapisi dengan garis-garis hitam. Ketika Liang Xian melihat 
selembar kertas ini sudah jadi, dia mengambil kertas A4 lagi 
dan melanjutkan menghitung. 


Cui Heyu, yang duduk di depannya, tidak bisa menahannya, 
dan berkata langsung: "Kamu tidak bisa menghitung 
penjumlahan dan pengurangan di taman Kkanak-kanak, 
18-4 40- 58!" 


Setelah selesai berbicara, Cui Heyu sendiri tertegun, cahaya 
aneh muncul di matanya, dan dia mendorong Qiu Qizheng 
di sampingnya: "Hah? Apakah saya melakukan kesalahan? 
Berapa 18 + 40?" 


Qiu Qizheng: "..." 


Cui Heyu menunduk dan melihat kertas di depan depan Qiu 
Qi, yang penuh dengan 58. 


Yah, ini adalah anak baik yang bersedia menghadapi 
kenyataan, tapi dia menemukan jawabannya, tapi dia tidak 
mengatakannya. 


"Sama dengan 58." Melihat semua orang menanyakan 
pertanyaan ini, Qin Li langsung mengatakan jawabannya. 
Dia masih terkejut, ada apa, mengapa dua siswa terpintar di 
kelas itu tidak bisa menghitungnya. 


"58?" Ah San memandang Tan Yan, menepuk pahanya dan 
berkata, "Apakah kamu kembali melalui 'kosong' tetapi 
tidak kembali ke waktu semula, dan datang ke 2018 secara 
langsung melalui ruang dan waktu?" 


Semua orang menghela nafas lega, oh, ya, dapat dimengerti 
bahwa sangat umum melakukan perjalanan melalui ruang 
dan waktu. 


Qiao Zhixue benar-benar tidak dapat memahami penipuan 
diri sendiri dari orang-orang ini, dan langsung berkata: 
"Anda bahkan dapat melewati ruang dan waktu. Mengapa 


Anda tidak dapat menerima fakta obyektif bahwa Tan Yan 
berusia 58 tahun?" 


"Tidak, itu tidak mungkin!" Liang Xian berdiri di depan meja, 
memelototi Qiao Zhixue, "Dia sangat muda dan wajahnya 
lebih lembut dariku. Bagaimana dia bisa lebih tua dari usia 
Menteri Yu? Ini sama sekali tidak mungkin!" 


Pada akhirnya, apa yang dia katakan bukanlah "tidak 
mungkin" tetapi "tidak". 


Tatapan Qiao Zhixue menyapu wajah-wajah yang gila atau 
tidak percaya atau tidak di negara bagian tersebut, dan dia 
menggunakan proyektor untuk memperbesar data pribadi 
Tan Yan, yang baru saja dia masukkan ke komputer, di layar 
besar-- 


"Tan Yan, lahir pada bulan Desember 1960, bergabung 
dengan tentara pada bulan Desember 1976, dan ditugaskan 
untuk bekerja di Kantor Manajemen Keamanan Umum 
Kabupaten Ping setelah demobilisasi pada bulan Desember 
1978. la adalah etnis Han, wakil kepala perwira pos, dan 
seorang politikus. orang. Dia telah dianugerahi berkali-kali. 
'Polisi muda paling cantik', 'penentu kecepatan polisi', dan 
juara kontes sistem polisi', memenangkan 2 prestasi kelas 
dua, 10 prestasi kelas tiga, penilaian tahunan yang luar 
biasa selama 15 tahun berturut-turut, menangkap 631 
tersangka selama karir mereka dan menahan jabatannya 
selama 14.317 hari. Dia tidak pernah meninggalkan 
jabatannya. Pada tanggal 7 Mei 2018, dia menderita 
serangan jantung di jabatannya dan meninggal saat 
bertugas. Setelah kematiannya, dia dianugerahi 
penghargaan pertama- prestasi kehormatan kelas. 
Kementerian Keamanan Umum meminta semua petugas 
polisi di seluruh negeri untuk belajar dari perbuatan baik 
Kamerad Tan Yan. Mari kita bandingkan foto-foto petugas 


polisi pada periode yang berbeda sejak bergabung dengan 
pekerjaan pada tahun 1978." 


Oiao Zhixue perlahan membaca resume Tan Yan, dan 
menempelkan delapan foto di bawah resume. Ini semua 
adalah foto satu inci yang diambil oleh Tan Yan setiap kali 
dia mengganti ID polisi ketika dia mengubah posisinya. Yang 
terakhir adalah potret. 


Semua orang melihat ke depan perlahan dari foto terakhir, 
dan setiap kali mereka melihatnya, mereka melirik Tan Yan 
dan membandingkan foto itu dengan saya. 


Setiap foto sangat mirip dengan Tan Yan. Orang tidak bisa 
tidak berpikir bahwa jika Tan Yan menjadi tua di masa 
depan, dia mungkin akan seperti ini. Meskipun sudah tua, 
dia tetap tegak dan tangguh, seperti poplar putih tua dalam 
angin dan hujan. 


Saya melihat yang pertama. Itu adalah foto hitam-putih. Itu 
adalah foto Tan Yan ketika pertama kali mulai bekerja. Wajah 
muda itu penuh kekanak-kanakan. Dengan Tan Yan yang 
sekarang, tidak ada perubahan kecuali ketenangan di 
matanya. 


Setelah empat puluh tahun, pria ini mendapatkan lebih 
banyak ketekunan dan kemudaan, dan temperamennya 
tidak berubah. 


Jika Anda bersikeras untuk membandingkan, wajah wajah 
pertama ditambah mata yang terakhir sekarang adalah Tan 
Yan. 


Udara tiba-tiba menjadi tenang, semua orang bahkan tidak 
berani bernapas dengan keras, diam-diam melihat wajah 
tampan Tan Yan di layar lebar. 


Liang Xian tak lagi berkali-kali menegaskan bahwa Tan Yan 
tidak mungkin berusia 58 tahun. Ia diam dan menatap 
resume Tan Yan. Rasa pahit di dadanya berangsur-angsur 
berubah menjadi kekaguman pada orang ini. 


Bahkan jika dia tidak ingin lagi menghadapi kenyataan, 
resume ini terlalu terhormat. 


Meski bukan Tan Yan, melainkan polisi biasa, pengalaman 
semacam ini patut dipelajari dari pejabat publik di seluruh 
negeri. 


Liang Xian berdiri lebih dulu dan memberi hormat pada 
layar lebar. 


Hormati Tan Yan, dan juga hormati jiwa militer yang tidak 
menyesal ini. 


Kerumunan itu berdiri dan memberi hormat pada layar lebar 
bersama. 


Mereka tidak berani melihat Tan Yan, juga tidak memberi 
hormat pada Tan Yan. Saya tidak percaya, saya tidak ingin 
mempercayainya, dan saya tidak ingin menyamakan Tan Yan 
dengan polisi yang meninggal mendadak karena terlalu 
banyak bekerja. 


Mereka ingin belajar dari kawan hebat ini, tetapi mereka 
tidak ingin teman mereka berakhir seperti ini pada akhirnya. 


Tan Yan kuat dan tak kenal takut. Dia harus berbicara dan 
tertawa di dunia yang penuh fantasi, mengubah krisis 
menjadi peluang; dia harus cuek dalam menghadapi teori, 
tetapi dia selalu bisa mengalahkan teori dengan tindakan; 
dia harus memimpin tim di dunia yang berbeda untuk 
menciptakan keajaiban demi keajaiban. . 


Dia seharusnya tidak ... berubah menjadi foto hitam putih 
untuk dipasang di batu nisan untuk mengagumi 
kekaguman. 


Bagaimana pahala kelas satu tambahan dapat dibandingkan 
dengan kemuliaan hidup. 


Orang-orang seperti dia harus kuat dan iri, mengagumi, 
menghormati, dan bergantung pada setiap anggota yang 
baru saja bergabung dengan tim super, dan menjadi contoh 
hidup dan dukungan spiritual, bukan ... legenda mati. 


Mereka akan memberi hormat, tetapi yang pasti bukan 
untuk Tan Yan saat ini. Mungkin konyol untuk membagi 
orang yang sama menjadi dua bagian secara tiba-tiba, tapi 
ini adalah mood semua orang di tim ability. 


Setelah semua orang tenang, Menteri Yu berkata lagi: "Saya 
memahami pentingnya keberadaan Tan Yan bagi semua 
orang, tetapi kami tidak dapat selalu mengandalkan 
Kamerad Tan Yan. Dia berusia 58 tahun tahun ini, dan 
sekarang bulan November, menurut hukum nasional, usia 
pensiun adalah 2 tahun 1 bulan sebelum Kamerad Tan Yan 
pensiun. 


Mungkin bisa dibilang Kamerad Tan Yan terlihat muda dan 
tidak tua sama sekali. Kenapa harus pensiun di usia legal? 
Kamu bisa terus berjuang di garis depan. 


Tidak salah berpikir seperti ini, tapi kalian semua elit. Apa 
kalian harus berlatih selama dua tahun dan mengandalkan 
kawan lama yang sudah bergelut di dunia kerja selama 42 
tahun! " 


"Tidak!" Semua orang berkata serempak. 


"Sangat bagus," Menteri Yu mengangguk. "Kawan-kawan 
harus ingat bahwa menurut karakteristik setiap orang, 
kekuatan supernatural benar-benar dapat melakukan 
banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. 
Karena itu, inilah harapan evolusi manusia. Tapi itu mungkin 
sumbu yang menyebabkan kehancuran umat manusia. Jika 
Anda menggunakan kekuatan, itu terletak di hati Anda. 
Saya harap semua orang di sini, dan setiap evolusionis yang 
dapat memasuki "kekosongan" untuk mendapatkan 
kekuatan di masa depan, dapat menahan bagian bawah. 
Ingatlah misinya. " 


Dia ragu-ragu sejenak, akhirnya menambahkan: "Belajarlah 
dari Kamerad Tan Yan, ambil Kamerad Tan Yan sebagai 
contoh!" 


Liang Xian: "..." 


Berhenti bicara, katakanlah dia benar-benar ingin menangis. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Berapa 
arti 18-40? Pertanyaan ini Terlalu sulit, saya tidak bisa 
melakukannya, saya tidak bisa melakukannya! 


Xiaolu: Hari ini juga merupakan hari yang indah dan 
menggemaskan. (Chun Tan Yan) 


49 


Bab 50 Lanjutkan ke kenyataan 


Bab 50 Lanjutkan ke kenyataan (5) 


Apa yang harus ku lakukan? Bagaimana aku harus 
menangani hubungan saya yang tidak berhasil? 


Dalam pertemuan tersebut, Liang Xian yang selalu bisa 
berkata diam sepanjang waktu, tidak mendengarkan apa 
yang dikatakan semua orang, bagaimana menganalisa akhir 
zaman dan kekosongan . Setelah Qiao  Zhixue 
mengumumkan identitas Tan Yan, dia memberi waktu 
kepada semua orang untuk mencerna, dan dia segera 
memanggil tim ahli tim peneliti untuk rapat. 


Liang Xian sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan, dia 
menatap layar besar yang kosong, tangannya tanpa sadar 
menulis 18 + 40 = 18 di atas kertas, dan pikirannya 
berantakan. 


Meskipun dia tidak dekat sejak dia masih muda, dan nama 
belakang ID-nya tidak mengikutinya, ada konflik beberapa 
waktu lalu, tetapi Menteri Yu memang ayah Liang Xian. Dia 
baru berusia 50 tahun tahun ini, dan dia dapat dihormati. 
sebagai orang yang muda dan menjanjikan di lingkaran 
kepemimpinan. 


Tan Yan lebih tua 8 tahun dari Menteri Yu. 


8 tahun! Dalam masyarakat, kencan buta dan pasangan 
nikah bisa membuat orang mundur ketika mereka berusia 8 
tahun! 


Ini masih perbedaan usia antara Tan Yan dan ayahnya. Jika 
ini sama dengan Liang Xian sendiri ... 


Seberapa besar arti 58-19? 


Lupakan saja, dia terbelakang mental hari ini, menambah 
dan mengurangi di bawah 100 tidak akan dihitung. 


18 + 40 = 18, 58-19 = -1, ya, Liang Xian percaya dengan 
kemampuan berhitungnya. 


... Mengenai masalah ini, saya ingin mendengar pemikiran 
Liang Xian. Kata Qiao Zhixue. 


Meski pengalaman Liang Xian sedikit lebih buruk, ia 
memiliki imajinasi yang sangat kaya dan kemampuan 
observasi yang baik. Ia sering memiliki beberapa pendapat 
unik tentang berbagai hal di dunia yang berbeda. Selain itu, 
ia juga memiliki kekuatan supernatural. Teori kesadaran 
keterikatan kuantum dikemukakan oleh Liang Xian Dia 
adalah seorang pria muda yang sangat bijaksana. Qiao 
Zhixue sangat mementingkan ide-ide Liang Xian, dan ide- 
ide ini seringkali dapat membuka pemikiran Qiao Zhixue. 


Setelah Qiao Zhi mengetahui, Liang Xian tidak berbicara, 
dia menundukkan kepalanya dan menulis di atas kertas 
tanpa suara. 


Qiao Zhixue sudah lama cupet. Dia selalu memakai jas putih 
dan sepasang kacamata emas. Wajahnya putih dan murni. 
Pria berusia 30 tahun ini sangat lembut di antara 
sekelompok profesor tua di kelompok penelitian. 


Dia selalu memiliki wajah yang lurus, seolah-olah dia bisa 
melihat semuanya, bahkan dia tidak bisa melihat dengan 
jelas sama sekali, dan miopia + astigmatisme itu serius. 


Qiao Zhixue tidak dapat melihat apa yang sedang ditulis 
Liang Xian, Yan Yongfeng memiliki mata yang baik, dan dia 
dapat menebak apa yang ditulis Liang Xian tanpa melihat 
kertasnya, hanya mengamati pergerakan pena. 


Terlepas dari hal-hal itu, Yan Yongfeng sendiri ingin menulis 
tentang itu. Butuh satu menit untuk mencernanya. 
Kedengarannya bagus, tapi dia mungkin tidak bisa 
mencernanya dalam sebulan. Selama pertemuan, dia 
melihat wajah Tan Yan setelah beberapa saat, lalu 
menyentuh wajahnya sendiri, dan membayangkan bahwa 
dia bisa hidup selamanya dan tetap terlihat muda, tampan 
dan tinggi  selamanya.Oh, sangat indah untuk 
memikirkannya. 


Semua orang teralihkan, bahkan Asan dan Qiu Qizheng 
yang mantap tidak bisa menghindari kata-kata vulgar, Qiao 
Zhixue bahkan tidak mendengar Liang Xian setelah 
bertanya dua kali, atau Tan Yan tidak tahan lagi dan diam- 
diam menyentuh Liang Xian dengan lengannya. 


Liang Xian sangat sensitif terhadap urusan Tan Yan saat ini. 
Ketika dia bertemu dengannya, dia melompat dan berteriak: 
"Saya tidak, saya tidak, saya tidak mau!" 


Semua orang: "..." 


"Untuk pertama kalinya saya memahami perasaan para guru 
yang memukul siswa dengan kepala kapur," Qiao Zhixue 
menarik napas dalam-dalam, "Siswa Liang Xian, apa 
pendapat Anda tentang masalah ini?" 


Ada apa, ada apa? Liang Xian tampak tercengang, 
bagaimana mungkin dia masih pintar, dan matanya yang 
kosong seperti orang idiot. 


Tan Yan segera menuliskan beberapa baris di atas kertas dan 
mendorongnya ke depannya. 


"Ah, oh! Tumpang tindih dunia yang berbeda, kupikir ini 
adalah titik ujian. Di masa depan, mungkin ada dua atau 
lebih dunia yang tumpang tindih, dan mungkin bahkan dua 
dunia yang telah runtuh sepenuhnya bergabung. Ujian yang 
kita hadapi bahkan lebih besar lagi "Liang Xian menjawab 
dengan punggung lurus. 


Situs ujian? Siapa yang akan memberimu kertas di dunia 
lain? Tanya Qiao Zhixue. 


Liang Xian: "..." 


Lebih buruk lagi, saya terbiasa fokus pada lukisan untuk Tan 
Yan. 


Menteri Yu segera berkata dengan tegas: "Semuanya, 
berkonsentrasilah untuk membahas ini. Ini adalah masalah 
hidup dan mati untukmu di masa depan. Bagaimana kamu 
bisa terganggu. Bahkan jika langit runtuh, kamu harus 
menarik pikiranmu. Jika ada masalah, Anda akan terganggu 
lagi! " 


Tapi ketika langit turun, Tan Yan menahannya, dan Tan Yan 
menjadi 58 tahun Siapa yang mendukung mereka? ! 


Tucao kembali ke Tucao, dan tim adidaya juga menyadari 
bahwa mereka salah, menyingkirkan pikiran dan 
berkonsentrasi pada pertemuan. 


Tiga topik terpenting dari pertemuan hari ini adalah: 1. 
Perlindungan kesadaran di Tembok Besar; 2. Fenomena 
ruang yang tumpang tindih di dunia yang berbeda; 3. 
Bagaimana menempatkan rusa. 


Menteri Yu pertama kali membuat ulasan. Mereka memang 
berpikiran terlalu sempit. Mereka tidak pernah berpikir 
bahwa akan ada dunia yang menakutkan menunggu mereka 
setelah "kosong". Tanpa peningkatan kekuatan Tan Yan dan 
radiasi pengion yang melimpah di tempat yang berbeda. 
lingkungan dunia., Kali ini seluruh pasukan mungkin 
dihancurkan. Kesalahan ini disebabkan olehnya. Dia 
menerima kritik semua orang dengan pikiran terbuka, dan 
akan sepenuhnya mendengarkan pendapat tim kemampuan 
di masa depan. 


Demikian pula, Menteri Yu juga memuji semua anggota tim 
kemampuan.Dalam kondisi sulit seperti itu, dia mampu 
menciptakan hasil yang sangat baik untuk bertahan hidup 
semua anggota dan membangkitkan kemampuan, yang 
benar-benar mengejutkan organisasi. Saya berharap semua 
orang dapat melakukan upaya yang gigih, naik ke level 
berikutnya, dan mencapai hasil yang lebih baik. 


Anggota tim negara adidaya sangat senang mendengar 
mereka pada awalnya, dan merasa bahwa Menteri Yu tahu 
bahwa mereka menghormati mereka. Tetapi produk yang 
bagus itu salah, apa artinya membuat prestasi besar 
lainnya? Mungkinkah ada tugas yang lebih berbahaya yang 
menunggu untuk diselesaikan di masa mendatang? Apa 
yang Anda maksud dengan meminta maaf dengan rendah 
hati seperti sebelumnya dan mengatakan bahwa Anda akan 
mendengarkan pendapat di masa depan? Akui dengan 
tegas kesalahan Anda dengan kerendahan hati dan dengan 
tegas tidak mengubahnya! 


Mereka benar-benar layak menjadi pejuang dalam 
kepemimpinan, nada resmi ini telah menenangkan emosi 
mereka dan memungkinkan mereka untuk terus 
menceburkan kepala dan darah di bawah kepemimpinan 
menteri. 


Qiao Zhixue sepenuhnya mengenali analisis Liang Xian dan 
Cui Heyu tentang teori kesadaran Tembok Besar, tetapi 
menunjukkan bahwa kesadaran di Tembok Besar lebih 
sempit daripada kesadaran para pekerja kuno. Nyatanya, 
Tembok Besar memiliki makna yang lebih mendalam bagi 
orang modern. Sebagai peninggalan budaya, Tiongkok 
Dengan kohesi jiwa, Tembok Besar menyerap kesadaran 
banyak orang modern, dan hanya dengan demikian ia dapat 
menciptakan keajaiban ini. 


Tetapi tidak mungkin keajaiban terjadi untuk kedua 
kalinya.Jika Anda ingin meningkatkan tingkat kelangsungan 
hidup Anda, Anda masih perlu meningkatkan kekuatan 
Anda. 


Qiao Zhixue bertanya pada Liang Xian tentang poin kedua 
dari fenomena tumpang tindih ruang dunia yang berbeda 
Apa yang dia tanyakan sebenarnya adalah gagasan seperti 
apa yang diberikan fenomena ini kepada Liang Xian dan 
bagaimana kita membandingkan dunia nyata. Dan Liang 
Xian menjawab pertanyaan itu dan mengucapkan kata-kata 
yang tidak berguna. 


"Ide ini belum terlalu matang," kata Liang Xian setelah 
mempertimbangkan dengan cermat. "Saya menduga bahwa 
ruang dunia rusa tidak sepenuhnya terbelah. Sebaliknya, itu 
ditutup setelah ditangkap oleh seekor rusa, tidak seperti 
dunia kita. Itu akan terjadi. terus menyebar. Dari sudut 
pandang dunianya, rusa itu seperti menghilang tanpa 
alasan, atau bahkan dikatakan menghilang setelah pergi ke 
daerah terlarang. Apakah menurut Anda situasi ini benar- 
benar terjadi di bumi?? 


Banyak orang suka membaca buku seperti Misteri Bumi 
yang Belum Terpecahkan, dan mereka harus tahu apa yang 
saya maksud. 


Karena kita sekarang bingung, mungkinkah tempat-tempat 
ini benar-benar punya jawaban? Mungkin bumi kita telah 
mengalami Krisis keruntuhan sejak lama, namun ada 
kekuatan misterius yang memblokir 'kekosongan' yang terus 
bermunculan. 


Saya tidak tahu apa kekuatan misterius ini Lagi pula, di 
antara 4,6 miliar kehidupan di bumi, sejarah umat manusia 
terlalu singkat bagi bumi untuk menjadi pejalan kaki. Tidak 
ada yang tahu apakah ada kehidupan cerdas di bumi 
sebelum manusia, karena dinosaurus yang kita kenal 
hanyalah makhluk 100 juta tahun yang lalu, dan lebih dari 4 
miliar tahun pertama kosong bagi kita. 


Tentu saja, dulu ada makhluk cerdas di luar manusia. 
Argumen bahwa mereka memblokir yang 'kosong' yang 
pernah muncul di bumi tidak memiliki bukti untuk 
mendukungnya. Itu hanya tebakan saya sendiri. 


Tapi menurut saya, ketika kondisinya sudah matang, kita 
harus menjelajahi beberapa tempat terlarang di bumi, 
seperti Bermuda, dan kita mungkin bisa menemukan 
jawaban yang tidak terduga. " 


Bagaimanapun, Liang Xian duduk kembali di kursinya, dan 
semua orang menatapnya dengan heran. 


Bagaimana jika banyak ide Liang Xian dapat membuka 
pemikiran baru Oiao Zhixue, lihat argumen ini, itu benar- 
benar hilang selamanya! 


Menteri Yu menyeka wajahnya. Meskipun dia tidak bisa 
mengalahkan bawahannya, dia adalah putranya. Lao Tzu 
mengajari putranya bahwa tidak ada yang bisa 
mengendalikannya! 


Hanya Qiao Zhixue yang merenung untuk waktu yang lama, 
dan dia mengangguk dan berkata: "Itu memungkinkan." 


Semua orang: "..." 


Liang Xian gila, Profesor Qiao, orang yang begitu tenang, 
juga gila dengannya? 


"Tentu saja tidak berjalan sekarang, tapi kita akan pergi 
setelah kita dapat membangun sistem keterjeratan kuantum 
lengkap." Oiao Zhixue berkata, "Dengan asumsi bahwa kita 
dapat membuat saluran keterjeratan kuantum, dan dua 
saluran yang terjerat ini dapat bergerak, kita mengambilnya 
dengan mereka. Satu adalah untuk mengeksplorasi, dan 
setelah kecelakaan ditemui, ia akan segera menggunakan 
transmisi kuantum untuk kembali. Fakta mirip besi 
membuktikan bahwa transmisi kuantum tidak terpengaruh 
oleh penghalang dunia dan dapat ditransmisikan dengan 
bebas. Jika kondisi ini matang , tentu saja kami dapat 
mencoba. " 


Liang Xian mengangkat kepalanya dengan bangga: "Itulah 
yang saya pikirkan." 


"Ini benar-benar ide baru, dan Anda perlu menemukan 
argumennya sendiri di masa depan." Qiao Zhixue berkata, 
"Oke, topik berikutnya." 


Pandangannya tertuju pada Xiaolu. 


Rusa kecil itu gemetar dan bergerak dua langkah secara 
diam-diam, bersembunyi di belakang Tan Yan, 
memperlihatkan separuh kepalanya dan diam-diam 
menatap Oiao Zhixue. 


"Dia telah berada di dunia kita selama lima jam. Dia belum 
makan atau minum air, dan bahkan belum mengalami 


ekskresi." Qiao Zhi belajar, "Apakah Anda tidak memiliki 
keinginan untuk ini, atau apakah Anda telah bersabar? 
Menurut apa yang saya telah belajar. Mengetahui bahwa 
saat makhluk tanpa kecerdasan muncul di tempat yang 
asing, reaksi pertama mereka adalah inkontinensia saat 
ketakutan, dan Anda jelas tidak memilikinya. " 


Xiao Lu juga menarik kembali separuh wajahnya di belakang 
Tan Yan. 


Apakah kamu curiga itu makhluk pintar? Tanya Menteri Yu. 


Rusa kecil ini hampir persis sama dengan rusa berbintik 
biasa di bumi Jika bukan karena perut Xu Mingyu 
mengeluarkan darah dengan satu tendangan, Menteri Yu 
hampir akan memperlakukannya sebagai rusa bumi biasa. 


"Tidak," kata Qiao Zhixue, "Saya menduga bahwa dalam 
proses perjalanan ke seluruh dunia, ini telah menghasilkan 
keterikatan kuantum dengan Anda, menerima kesadaran 
Anda, dan dengan demikian menghasilkan tingkat 
spiritualitas tertentu." 


Semua orang: "..." 
"Terlalu, terlalu konyol ..." kata Profesor Feynton. 


Feynton harus merasa kasihan padanya ketika dia menyebut 
Feynton. Sebagai pembimbing doktoral Qiao Zhixue, dia 
awalnya adalah profesor nomor satu dari kelompok 
penelitian dan terutama bertanggung jawab untuk 
penelitian teoritis tentang fenomena "kosong". Tetapi sejak 
kemunculan Tan Yan mematahkan kognisi tradisional dunia, 
sekelompok profesor tua dalam kelompok peneliti tidak 
memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Orang utama 
yang bertanggung jawab adalah Qiao Zhixue, dan mereka 


semua membantu memeriksa teori dan melakukan 
percobaan untuk melawan ... 


Qiao Zhixue telah menjadi liar, tanpa semangat penelitian 
tradisional, dan banyak pendapat tidak didukung oleh hasil 
eksperimen. Namun, mekanika kuantum yang misterius dan 
"kekosongan" mengharuskannya untuk memiliki imajinasi 
yang begitu berani, yang sebenarnya memungkinkannya 
untuk menciptakan jalan, yang sangat mengagumi para 
profesor lama. 


Tetapi tetap perlu untuk menasihati semua peneliti 
akademis untuk tidak mempelajari Qiao Zhixue. 


Bahkan jika pikirannya dikonfirmasi satu per satu, 
keterikatan kesadaran antara rusa dan pria itu terlalu tidak 
dapat diterima. 


Kenapa kamu berpikir seperti itu? Hanya Liang Xian yang 
tidak merasakannya. Lagipula, dia juga orang yang sangat 
pandai dalam berpikir divergen. 


Ini. Qiao Zhixue memutar klip video yang mereka rekam di 
dunia lain di layar lebar. 


Ini adalah miniatur camcorder yang dipasang di ransel 
mereka. Semua orang memilikinya di ransel mereka. Tahan 
air dan tahan guncangan, tahan terhadap suhu tinggi dan 
suhu rendah, selama tas ransel salah satu anggota masih 
utuh, camcorder dapat ditinggalkan. 


Liang Xian, Oin Li, ransel Yan Yongfeng rusak, tapi masih ada 
empat lainnya. Oiao Zhixue menggabungkan video dari 
empat orang tersebut, mencadangkan informasi yang 
berguna, memilih video Xiaolu dan menontonnya berkali- 
kali, dan akhirnya mendapatkan ide ini. 


"Lihat, di dunia yang berbeda, bandingkan mata rusa yang 
kamu selamatkan dengan mata masa kini." 


Dalam video tersebut, mata Xiaolu kosong, hanya memohon. 
Rusa itu sekarang ... hehe, dia sangat halus dan seram. 


"Tapi ini terlalu ..." Profesor tua itu masih belum bisa 
menerimanya. 


"Ada juga bukti, tanyakan saja dan Anda akan 
mengetahuinya." 


Oiao Zhixue berkata kepada Xiaolu: "Kemarilah." 


Xiaolu menempel di punggung Tan Yan dan menolak untuk 
bergerak. 


Jika kamu tidak bisa datang, aku akan membiarkan Tan Yan 
mengirimmu ke sini. Qiao Zhixue berkata dengan ringan. 


Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Lu berjalan ke arah 
Oiao Zhixue dengan susah payah. 


Apakah kamu tahu bahasa Mandarin? Mengangguk jika 
kamu mengerti, gelengkan kepala jika kamu tidak mengerti, 
kata Qiao Zhixue. 


Rusa itu menggelengkan kepalanya dengan panik. 


Oiao Zhixue mencibir: "Saya tidak mengerti mengapa dia 
menggelengkan kepalanya?" 


Xiaolu: "..." 


Oiao Zhixue bertanya dan menulis di buku catatannya: 
"Kapan Anda mengerti bahasa Mandarin? Sebelum atau 
sesudah menyeberang?" 


Dia menulis kata-kata "depan" dan "belakang" di atas 
kertas. Rusa mengawasi untuk waktu yang lama, dan 
akhirnya perlahan-lahan mengangkat kakinya dan mengklik 
kata "belakang" di bawah mata semua orang. 


Tiba-tiba, ada hembusan nafas di ruang konferensi. 


Qiao Zhixue menulis beberapa pertanyaan lagi di atas 
kertas. Dari matematika sekolah dasar hingga matematika 
tingkat lanjut seperti fungsi trigonometri, kalkulus, dan 
aljabar linier, semuanya adalah pertanyaan pilihan ganda 
dan ditempatkan di depan rusa. 


Xiaolu mengklik beberapa kali, dan semuanya adalah 
jawaban yang benar. 


Qiao Zhixue: "Oh, dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi 
dari Tan Yan." 


Tan Yan: "..." 


Meski terasa sedikit memalukan, itu membuka jalan baru 
baginya: "Bisakah saya belajar dengan cara ini?! Jadi saya 
tidak perlu khawatir tentang hasil ujian akhir?" 


Tim kemampuan: "..." 


Mereka baru mengetahui tentang kualifikasi akademis Tan 
Yan dan pergi ke militer setelah lulus dari sekolah menengah 
pertama, yang menyebabkan banyak kerugian bagi mereka. 
Idola itu tiba-tiba jatuh dari altar atau semacamnya, 
sekarang tidak sebagus rusa .... 


Seberapa kuat kesadaranmu, adakah yang bisa 
mempengaruhimu? Oiao Zhi belajar, Kamu telah bepergian 
berkali-kali, tetapi kamu belum menemukan fenomena ini. 
Seharusnya manusia memiliki pemikiran yang matang dan 


sulit untuk terpengaruh olehnya. kesadaran lain. Anak rusa 
berbeda. Sangat sederhana dan bodoh. Anda membusuk 
dan diatur kembali dalam 'kekosongan'. Dalam proses ini, 
pasti akan ada fenomena peleburan kesadaran. 


Manusia itu otonom dan tidak akan mudah dipengaruhi oleh 
orang lain. Tetapi Xiaolu bahkan tidak mengingat kejadian 
masa lalunya, sangat mungkin Anda secara tidak sengaja 
memiliki keterikatan kuantum dengan Anda selama proses 
dekomposisi. Bagaimanapun, dalam proses transmisi, setiap 
orang adalah keadaan kuantum. " 


Rusa kecil itu tampaknya benar-benar mengerti, ia berdiri di 
samping Qiao Zhixue dengan mata terbelalak. 


Lalu apakah dia dipengaruhi oleh satu orang atau banyak 
orang? Liang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bertanya. 


"Ini tidak jelas," kata Qiao Zhixue, "tetapi melalui pengujian 
barusan, dapat dilihat bahwa ia sangat licik dan memiliki 
rasa perlindungan diri. Ada ketergantungan yang kuat, dan 
mekanika kuantum cukup bagus. Tentunya dengan 
kapasitas otak yang dimilikinya, tentunya tidak akan dapat 
menerima semua ilmu, tetapi hanya sebagian saja yang 
memiliki kemampuan berpikir yang jauh lebih buruk, tetapi 
ia cukup pintar. Kita tidak bisa lagi memperlakukannya 
sebagai hewan percobaan. " 


Mata Xiao Lu berbinar, ekor kecilnya bergetar hebat, bahkan 
mengusap kepalanya ke Oiao Zhixue untuk pertama 
kalinya. 


Tapi mengingat dia (dia akan digunakan selanjutnya) 
menendang Xu Mingyu selagi dia memiliki kemampuan 
untuk berpikir, hehe, sebagai makhluk cerdas, kamu harus 


memikul tanggung jawab hukum. Qiao Zhixue menepuk 
Kepala rusa dengan ramah . 


Xiaolu: "..." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Xiaolu: Kalian 
manusia tidak memiliki hal yang baik!! 


50 


Bab 51 Lanjut ke realita 


Bab 51 Lanjut ke realita (6) 


Tan Yan tidak dapat melihat bahwa Qiao Zhixue menindas 
seekor rusa kecil yang dapat menemaninya ke dunia lain. 
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata: 
"Umumnya, ketika polisi kami menangani kasus perdata 
seperti itu, jika kami dapat memperoleh pemahaman dari 
para pihak, kita bisa menengahi secara pribadi. " 


Rusa kecil itu berlari kembali ke Tan Yan lagi, 
memperlihatkan separuh wajahnya untuk mengintip ke arah 
Oiao Zhixue. 


Oiao Zhixue mendorong kacamatanya: "Tapi setidaknya dia 
harus mengganti biaya pengobatan. Apakah dia punya 
uang?" 


Xiaolu: "..." 


"Saya memilikinya." Tan Yan menyentuh kepala Xiaolu, 
"Saya ... telah bekerja selama bertahun-tahun, jadi saya 
masih memiliki aset kecil." 


Liang Xian: "..." 


Aku tidak tahu kenapa, tapi sekarang aku merasa sedih 
ketika mendengar setiap kata yang diucapkan Tan Yan. 


"Aku bercanda," kata Qiao Zhixue. 


Namun, apa yang dia katakan sama sekali tidak terdengar 
seperti lelucon. 


"Ini pertama kalinya bagi Fawn. Semua orang tidak tahu 
bahwa ini akan terjadi, jadi lupakan saja. Saya hanya ingin 
semua orang menyadari bahwa setelah makhluk non-cerdas 
memiliki IQ manusia, itu adalah hal yang sangat 
berbahaya." Qiao Zhixue Serius , "Dia memiliki hikmat 
manusia dan tidak akan bersedia untuk ditahan; dia tahu 
banyak pengetahuan, dan memiliki kekuatan supernatural. 
Bahkan jika dia dikurung, dia mungkin tidak dapat 
mencegahnya untuk melarikan diri. Tidak ada Pengekangan 
hukum dan moral. Ada juga hewan dengan kekuatan super 
dan hewan berpendidikan tinggi. Jika mereka 
mengembangkan psikologi antisosial, maka akan 
menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. " 


"Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa setiap orang 
salah melakukan ini. Keberadaan Xiaolu memberi kami 
penemuan baru, dan menyelamatkannya masih sangat 
berharga. Hanya saja di masa depan, tidak peduli apa yang 
Anda lakukan di tempat lain. dunia, Anda harus berpikir dua 
kali. "Kata Qiao Zhixue lagi. 


Menteri Yu juga mengatakan saat ini: "Pertukaran antara 
dua negara dapat menyebabkan invasi spesies atau invasi 
budaya, apalagi dua dunia. Anda harus berhati-hati saat 
berada di dunia lain, dan jangan membawa kembali 
makhluk dari dunia lain." 


Semua orang mengangguk, dan Tan Yan juga menyadari 
bahwa kelembutan hatinya yang sementara mungkin 
berdampak besar, dan itu akan berdampak buruk bagi 
Xiaolu sendiri, jadi dia dengan sungguh-sungguh setuju. 


"Saya mengerti perasaan Anda," kata Menteri Yu lagi, 
"petugas polisi yang misinya adalah melindungi kehidupan 
orang-orang, bahkan di dunia yang berbeda, bagaimana 
mereka bisa menyaksikan kehidupan yang lemah mati di 


depan mereka? Itu milik Anda untuk menyelamatkan nyawa 
dan menyembuhkan Terluka. Panggilan saya, tidak ada yang 
akan menyalahkan Anda. Tapi ... bagaimanapun juga, Kita 
hanyalah manusia, selalu ada hal-hal di luar kekuatan kita, 
kita melakukan apa yang kita bisa, mengerti? " 


Tim adikuasa diajari, menundukkan kepala, dan 
merenungkan apa yang telah dia lakukan. 


"Aku tidak membuatmu terbiasa dengan kematian," lanjut 
Menteri Yu, "karena begitu kamu terbiasa, itu berarti mati 
rasa. Sekali mati rasa ... orang tidak akan memiliki batasan. 
Kita semua adalah pejuang. Penuh darah, tetapi Meski 
begitu, saya merasa sedih dan tidak berdaya setiap kali 
melihat berlalunya kehidupan. Belajarlah untuk bersabar, 
tetapi pada saat yang sama tetap rendah hati, dan sangat 
memahami ketidakberartian dan kerendahan hati manusia. 
Inilah yang akan Anda pelajari selanjutnya. " 


Dimengerti! Jawab Tan Yan tegas. 


Dia tampak agak berhati lembut, tetapi kelemahan ini 
dikonfirmasi oleh Menteri Yu. Kebaikan tidak salah, yang 
harus dia lakukan adalah menemukan keseimbangan antara 
rasionalitas dan sensibilitas. 


Beberapa profesor tua telah mengemukakan beberapa 
pendapat tentang rusa.Mereka masih tidak menerima 
belitan kuantum rusa dan pemikiran manusia, sehingga 
mereka akan melakukan masalah kualitas tinggi dengan 
kearifan manusia. Namun, para pemuda dengan cepat 
menerima masalah tersebut. Kedua belah pihak bersikeras 
pada pendapat mereka sendiri dan tidak ada bukti yang 
jelas untuk mendukung mereka. Pada akhirnya, pertanyaan 
itu tidak meyakinkan. Menteri Yu meminta semua orang 
untuk kembali dan memikirkan pertanyaan ini secara 


terpisah. Tidak masalah jika tidak ada jawaban. 
Bagaimanapun, mereka benar-benar mengeksplorasi. 
Subjek. 


Setelah profesor lama pergi, Yu Qiao dan tim kemampuan 
ditinggalkan di ruang konferensi untuk membahas masa 
depan milik rusa. 


Rusa tinggal di pangkalan dan belajar dengan saya. Qiao 
Zhixue menentukan kepemilikan rusa di masa depan. 


Xiaolu: "!!!" 


Dia berlari ke arah "preman" Qiao Zhixue, dan ketika dia 
membuka mulutnya untuk menggigit, dia mendengar Qiao 
Zhixue berkata: "Apakah kamu berani menggigitnya?" 


Rusa menutup mulutnya dengan sedih, dan hanya bisa 
melihat Qiao Zhixue dengan mata sedih.Matanya yang 
besar hampir meneteskan air mata, yang membuat orang 
sedih. 


Melihat bahwa Qiao Zhixue tidak tergerak, rusa itu 
mendatangi Tan Yan lagi, menggigit sudut pakaiannya dan 
memohon dengan getir. 


Tan Yan melembutkan hatinya lagi, dan dia berkata, 
"Profesor Qiao ..." 


Jika Anda tidak meletakkannya di pangkalan, bagaimana 
Anda membesarkannya? Apakah itu akan ditempatkan di 
asrama? Qiao Zhixue bertanya. 


Tan Yan: "..." 


"Bahkan jika kalian berenam berada di asrama yang sama, 
semua orang tidak keberatan memelihara anak rusa, tapi 


bagaimana dengan asrama yang lain? Bagaimana dengan 
manajemen gedung? Bagaimana dengan Akademi Militer 
Pusat? Asrama biasa akan dikritik bahkan jika mereka punya 
kucing atau anjing jika mereka tertangkap. Ingin 
memelihara rusa? Tahukah kamu berapa umur dia akan 
dewasa? Saya ditemukan oleh sekolah dan seseorang 
memaksanya ke kebun binatang. Apakah dia akan 
menendang orang lain? Xu Mingyu adalah orang dalam . 
Kita bisa menyembunyikan berita. Bagaimana dengan orang 
biasa? Bisakah itu berhasil? "Qiao Zhixue membuat daftar 
serangkaian kesulitan praktis," Bisakah Anda mengatasi 
kesulitan ini? " 


Tidak bisa... 


"Ambil sepuluh ribu langkah, kamu bisa menyelesaikannya, 
lalu? Tahukah kamu apa yang dia makan? Bisakah kamu 
mempelajari apakah rusa dunia lain dapat beradaptasi 
dengan makanan di bumi? Liang Xian, Cui dan Yu telah 
mencapai hasil yang baik dalam sains. Bagaimana Anda 
belajar? " 


Liang Xian dan Cui dan Yu menggantung kepala mereka 
Arah serangan utama mereka adalah teknologi militer, dan 
mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan biologi. 


"Guru Qiao biologi Anda ..." Cui Heyu bertanya dengan tidak 
yakin. 


Saya bisa belajar sendiri, seharusnya tidak terlalu sulit, kata 
Oiao Zhixue ringan. 


Tan Yan: "..." 


Dia merasa ... sulit. 


Kesulitan ada di depan saya, dan tidak peduli betapa 
enggannya memberikan rusa kepada Profesor Qiao, Tan Yan 
hanya dapat menyentuh kepalanya dan berkata, "Saya akan 
sering mengunjungimu." 


"Yo ~~ Yo --" Rusa itu menjerit kesedihan. 


Izinkan saya memberi Anda nama, Tan Lu, oke? Jalan jalan, 
suara Tonglu, Anda telah meninggalkan dunia Anda sendiri, 
saya harap Anda dapat menemukan jalan Anda sendiri di 
dunia baru. Tan Yan lembut dan lembut. Tao. 


Xiaolu sedikit sedih dan sedikit bahagia, tetapi dia berdiri 
dan meletakkan kepalanya di bahu Tan Yan untuk 
kenyamanan. 


Liang Xian: "..." 


Sudut alisnya bergerak-gerak, dan dia selalu merasakan 
postur ini ... sangat familiar ... 


"Profesor Qiao," Tan Yan berkata lagi, "Saya telah hidup 
selama separuh hidup saya dengan rahasia yang 
tersembunyi dalam hidup saya. Saya tidak berani menikah 
atau memiliki anak. Saya akan pensiun dan mengatur untuk 
merawat saya. Saya tidak Tidak harus memikul rahasia 
sendiri. Banyak sekali anak muda yang meneruskan karir 
saya, bahkan tidak ada penyesalan. Bisa saja di masa depan 
mereka akan kekurangan pendamping saat pensiun. Tidak 
banyak orang lanjut usia yang pensiun memiliki hewan 
peliharaan sebagai anak laki-laki. Saya membawa jalan 
kembali. Saya memiliki tanggung jawab untuk merawatnya 
dan mengajarinya. Dia sekarang memiliki kebijaksanaan 
manusiawi lagi, bisakah Anda ... memperlakukannya lebih 
sebagai manusia? " 


Tan Yan sangat khawatir Tan Lu akan menjadi hewan 
percobaan, dan dengan tulus bertanya kepada Qiao Zhixue. 


Liang Xianxin bahkan lebih padat, umur seekor rusa sika 
adalah 23-35 tahun, bahkan rusa tidak memiliki tanduk, dan 
mereka sekilas berusia kurang dari satu tahun. Dari segi 
usia, Xiaolu sepertinya lebih bisa mendampingi Tan Yan di 
masa tuanya. 


Emma terlalu kesal, oke! 


"Tentu saja dia akan diperlakukan sebagai kehidupan 
dengan IQ tinggi," Qiao Zhixue menerima begitu saja, "Jika 
tidak, dapatkah saya memintanya untuk memikul tanggung 
jawab hukum?" 


Xiaolu: "..." 


"Dia bisa mengikutimu ke dunia lain sendirian, dan kembali 
tanpa perlindunganmu. Sepertinya dia lebih kuat dari 
beberapa anggota tim. Dia akan membantumu di masa 
depan. Tentu saja, dia harus diperlakukan sama." 


Benarkah? Tan Yan sangat senang, menepuk punggung 
Xiaolu dan menghibur, Jangan takut, Profesor Qiao tidak 
akan menyakitimu. Ketika Ayah pensiun nanti, aku akan 
mengajakmu membuka toko kecil. Ikuti tur dunia agar Anda 
lebih mengenal bumi, oke? " 


"Yoyou ~~~" kata Xiaolu dia sangat senang. 
Liang Xian: "..." 


Pergilah ke sekolah saja, oke? Tan Yan terus membujuk, 
Anak-anak tidak suka sekolah, apalagi gurumu sangat 
tegas, aku mengerti . 


Qiao Zhixue yang "ketat": "..." 


Tidak peduli seberapa keras dia, dia dulu sangat sabar 
dalam mengajar Tan Yan untuk belajar, membacakan topik 
sekolah menengah kepadanya berulang kali! 


Emosi Xiao Lu menjadi tenang, dan dia berjalan kembali ke 
Qiao Zhixue selangkah demi selangkah, sangat enggan 
untuk menyerah. 


"Bagus," kata Tan Yan, "Saya telah menjadi sekolah 
berasrama, dan saya akan belajar menjadi pria bersama 
Guru Qiao." 


Semua orang: "..." 
Biarkan Qiao Zhixue mengajari rusa menjadi manusia? 


Pertemuan ini membuat tiga pandangan semua orang 
terhapus, dan mereka menerima terlalu banyak informasi 
sekaligus, seperti Tan Yan58, IQ rusa lebih tinggi dari 
mereka, dll., Berita yang lebih mengejutkan daripada 
kekuatan supernatural dimasukkan ke dalam pikiran 
mereka. satu per satu., Ini benar-benar tidak cukup. 


Setelah Xiaolu berdiri di samping Oiao Zhixue, semua orang 
berbaring di atas meja, tidak dapat mengangkat kekuatan 
apa pun, dan tidak terlihat seperti elit akademi militer. 


Menteri Yu juga mempertimbangkan hilangnya kekuatan 
mental dan fisik yang luar biasa. Bahkan, dia terkejut 
mendengar bahwa Lu sangat pintar, tetapi Menteri Yu kuat 
dan dia mempertahankannya. Dia masih serius di depan 
semua orang dan bisa mendidik semua orang. Mudah. 


Mengingat kekhasan dari kemampuan Oizheng Oiu, kami 
dapat mempertemukan kekuatan semua orang dan 


mengerahkan kekuatan yang lebih kuat, sehingga 
keseluruhan kekuatan para pemain akan meningkat, dan 
daya tahan akan menjadi lebih kuat. Kami memutuskan 
untuk masuk di lain waktu. 'Kong Dong menambahkan dua 
pendatang baru lagi, Cui dan Yu melakukan pekerjaan 
logistik di bumi, bagaimana menurutmu? Menteri Yu masih 
menghormati pendapat anggota tim kali ini. 


"Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar," Tan Yan 
percaya, "Saya memiliki kepercayaan diri untuk melindungi 
semua orang." 


Setuju. Kali ini bahkan Liang Xian tidak keberatan, 
keberadaan Qiu Oizheng memang menambah banyak 
kemungkinan bagi tim adidaya. 


Tapi kamu tidak bisa seenaknya lagi dalam pemilihan calon, 
kata Menteri Yu dengan khusyuk. Melalui observasi selama 
periode ini, kami telah memilih beberapa siswa berprestasi 
yang memiliki ketekunan dan dapat bertahan dalam 
kelompok kepentingan yang membosankan. Tindakan 
organisasi yang tidak masuk akal. tidak mengajukan 
pertanyaan apa pun, dan setelah uji coba, rasa kerahasiaan 
mereka juga sangat kuat. Siswa-siswa ini adalah bakat yang 
dibutuhkan di dunia lain, dan akan menjadi teman Anda di 
masa depan. Saya akan memberikan daftar dan informasi 
mereka. Sebelum berikutnya " kekosongan ", fokus pada 
membangun hubungan yang baik dengan orang-orang ini 
dan mempromosikan persatuan." 


Menteri Yu mencetak informasi dari setiap siswa dan 
mengirimkannya kepada semua orang. Liang Xian 
meliriknya. Mereka semua adalah siswa kelas dua dan tiga 
dan tidak mengenal mereka. 


Di paruh kedua paruh pertama kelas khusus, akan ada 
latihan bersama selama sebulan dengan kelas atas, 
sehingga siswa di kelas dua dan tiga sangat akrab satu 
sama lain. Tetapi Liang Xian dan yang lainnya belum 
memulai kegiatan ini, dan mereka masih belum tahu banyak 
tentang saudara-saudara senior. 


Menteri Yu: "Kami selalu beruntung. Setiap anggota tim 
yang memasuki" Kosong "telah membangkitkan 
kemampuannya, tetapi ini tidak berarti bahwa kami akan 
selalu beruntung. Misalnya, Cui dan Yu, kemampuannya 
sangat bagus. Tapi Itu tidak cocok untuk menjelajahi dunia 
yang berbeda. Anda hanya dapat tinggal di dunia nyata dan 
berkontribusi. Jika di masa depan seorang anggota tim 
bertekad untuk tidak dapat membangkitkan kemampuan, 
dia akan tersingkir dan bergabung dengan tim logistik, 
tetapi ini tidak artinya kita tidak berada dalam tim yang 
sama, semuanya. Mereka semua adalah rekan satu tim di 
depan yang sama. Mereka harus bersatu, mengerti? " 


"Dimengerti!" Kata semua orang serempak. 


Menteri Yu telah selesai berbicara. Dia melihat ke arah Qiao 
Zhixue dan bertanya-tanya apakah Profesor Qiao perlu 
menambahkan sesuatu. 


Oiao Zhixue menyentuh kepala Xiaolu dan berkata: "Karena 
semua orang tahu bahwa kamu dapat menggunakan 
kemampuan di dunia nyata, kamu harus lebih 
memperhatikannya. Kamu tidak boleh menggunakannya di 
depan orang lain! Aku akan membawa Xiaolu untuk 
menggunakan pelatihan sekolah militer berdamai dengan 
semua orang setiap malam. Mempraktikkan kendali 
kekuatan supernatural, kita tidak pernah diizinkan untuk 
bertindak secara pribadi. Konsekuensi dari membocorkan 


rahasia bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung jika 
kondisinya belum matang, mengerti? " 


"Ya!" 


Yo! Xiaolu juga berteriak dengan semua orang. 


51 


Babak 52 Lanjutkan kenyataan 


Babak 52: Lanjutkan kenyataan (7) 


Setelah pertemuan usai, beberapa orang kembali ke sekolah 
bersama, sudah jam 8 pagi, dan semua orang masih ada 
kelas. Dalam dua hari terakhir, Qiao Zhixue mengambil cuti 
untuk mereka, dan mereka semua dianggap hadir, tetapi 
kursus yang hilang masih harus diselesaikan sendiri. 


Cui dan Yu Liangxian tidak perlu menebusnya sama sekali, 
mereka telah mempelajarinya sendiri sejak lama. Yan 
Yongfeng dan Qiu Qi adalah pekerja keras. Mereka memiliki 
dasar yang kokoh. Tidak sulit bagi mereka untuk mengambil 
kelas dua hari. Ke Hao membantu mereka membuat catatan. 
Kelas-kelas yang lebih penting juga dicatat, dan mereka 
dibuat menjadi satu atau dua hari. 


Tan Yan tidak memahaminya sama sekali, dia tidak 
mempelajarinya di sini, dia masih mengunyah pengetahuan 
sekolah menengah, apakah dia mendengarkan atau tidak 
berpengaruh, dan tidak ada gunanya menjadi cemas. 


Hal terburuk adalah Qin Li. Dia awalnya adalah tim adidaya 
yang mengandalkan keberuntungan untuk masuk ("hollow 
ada tepat di belakangnya"). Hasil teoritisnya adalah ekor 
bangau di kelas. Setelah dua hari lagi di kelas, sangat sulit 
untuk berbaikan. 


Untungnya, Cui dan Yu relatif menganggur. Dia tidak perlu 
masuk ke "kosong" lagi. Menteri Yu melarang sementara 
komputernya, dan tidak ada cara untuk melatih kekuatan 
sama sekali, jadi dia setuju untuk mengarang pelajaran 
untuk Oin Li. 


"Kamu harus bertarung untukku di dunia lain," Cui Heyu 
berkata dengan sedih, "Aku hanya bisa tinggal di dunia 
nyata di masa depan." 


Anda membantu kami menjaga rumah. Qiu Qizheng 
menghibur. 


"Nah, menunggumu untuk menang, aku berkata 'Selamat 
datang di rumah.'" Cui Heyu memikirkan tentang kejadian 
itu dan merasa sedikit lebih baik. 


Beberapa orang baru saja kembali dari dunia lain. Mereka 
secara brutal dibangunkan oleh rusa sebelum mereka pulih 
sepenuhnya. Mereka mengadakan pertemuan setengah 
malam lagi. Pandangan ilmiah sekali lagi dibaptis. Mereka 
tidak dapat beristirahat ketika kembali ke sekolah. Mereka 
mengambil buku mereka dan pergi ke kelas.Setiap lingkaran 
mata gelap, dan aku terus tertidur di kelas. 


Hanya Tan Yan yang masih penuh energi dan mencatat 
dengan serius. Dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun di 
kelas kalkulus hari ini, tapi itu tidak masalah. Burung bodoh 
itu terbang lebih dulu. Dia menuliskan semua isi yang 
dikatakan guru, dan dia bisa membacanya ketika dia 
mempelajarinya di sini. 


Liang Xian duduk di samping Tan Yan dan tidur di atas meja, 
menyandarkan tangan di atas kepala, membuka mata 
redup, dan menoleh untuk melihat Tan Yan yang sedang 
mencatat dengan serius. 


Wajah muda, mata terfokus, jari-jari ramping ... 


Bahkan jika dia tahu bahwa orang ini berusia 58 tahun, 8 
tahun lebih tua dari ayahnya, Liang Xian tetap terpesona 
oleh Tan Yan. 


Dia masih terlihat sangat baik. 


Jika suatu hari Tan Yan segera menjadi tua, apakah dia masih 
menyukainya? 


Masalahnya belum terjadi, dan Liang Xian tidak jelas. 
Disebutkan bahwa gap generasi antara tiga tahun hingga 40 
tahun bukan lagi gap generasi, melainkan gap. Cinta 
pertamanya sepertinya memiliki masa depan yang 
suram.Tan Yan adalah pria yang lugas, dan dia bahkan tidak 
menyadarinya ketika dia tidur bersama di malam hari. Dan 
sekarang, apa yang awalnya hanya detak jantung yang 
kabur sekarang diblokir oleh parit usia dan pengalaman, 
apakah perasaan malangnya benar-benar berakhir seperti 
ini? 


Liang Xian ingin bekerja lebih keras, tetapi untuk apa dia 
bisa bekerja keras? Mencoba menjadi tua? 


Sambil memikirkannya, dia berkonsentrasi menatap Tan Yan, 
pada akhirnya dia terobsesi dengan ekspresi seriusnya. 


Kursus kalkulus diajarkan oleh Liang Xian ketika dia masih di 
sekolah menengah pertama. Apa yang guru bicarakan pada 
dasarnya adalah pediatri baginya. Tan Yan dapat 
mendengarkan hal yang begitu sederhana dan 
membosankan dengan serius, itu benar-benar ... sesuatu 
yang indah. Indah . 


Liang Xian berpikir sejenak, seperti apa karakter Tan Yan jika 
dia berasal dari usia yang sama? 


Hasilnya pasti tidak terlalu buruk, ia berdedikasi untuk 
belajar dan akan bekerja keras untuk mengatasi mata 
pelajaran yang sulit. Alasan mengapa mereka tidak bisa 
mengejar sekarang adalah karena mereka telah belajar 
selama dua belas tahun, dan Tan Yan telah berpisah dari 


mereka selama empat puluh tahun. Butuh waktu untuk 
menebus kesenjangan bertahun-tahun. 


Dan jika kamu belajar bersama di awal, nilai Tan Yan 
harusnya mirip dengan Qiu Qizheng. Meskipun dia tidak 
jago, dia pasti tidak akan berat sebelah. 


Kebugaran fisik harus menjadi yang terbaik di kelasnya, 
tidak peduli apakah itu daya tahan atau kekuatan 
keseluruhan, tidak ada yang bisa menandinginya. 


Dari segi akhlak, Tan Yan pasti akan menghormati sang guru, 
bersatu dengan teman-teman sekelasnya, dan dengan 
antusias membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. 
Ketika Tan Yan di SD, syal merah di lehernya harus berwarna 
merah, seperti bendera nasional. 


Dia harus menjadi siswa yang terdiri dari tiga orang dengan 
pengembangan menyeluruh dalam moralitas, kecerdasan, 
pendidikan jasmani, dan seni. Dia adalah anggota tim yang 
luar biasa, pemimpin tim, dan bahkan pemimpin OSIS. 
Setiap siswa diyakinkan olehnya. 


Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya seharusnya tidak 
memahami Tan Yan pada awalnya. Liang Xian memahami 
karakternya sendiri. Dalam tulangnya, dia sangat muak 
dengan kepemimpinan Menteri. Menteri Yu mencintai 
negara, rakyat, dan masyarakat, tetapi dia tidak mencintai 
keluarganya. Menteri Yu selalu menyerahkan keluarganya 
untuk mengurus semua orang, dan Liang Xian akan selalu 
menjadi orang yang ditinggalkan. 


Oleh karena itu, dia akan setuju dengan sudut pandang Tan 
Yan dan membencinya pada saat yang sama. Dia akan selalu 
mengejek Tan Yan, dan Tan Yan pasti tidak akan 
mengenalnya. Tidak peduli seberapa provokatifnya Liang 
Xian, Tan Yan akan menertawakannya mati. 


Pria ini tidak pernah berpura-pura berpura-pura sepele. 


Mereka harus belajar dan berlatih bersama selama lebih dari 
sepuluh tahun, lebih dari sepuluh tahun yang lalu, mereka 
harus memiliki kesempatan untuk bergaul siang dan malam. 
Tan Yan akan dengan hati-hati menemukan kebutuhan Liang 
Xian, akan membantunya, menjaganya, dan tidak akan 
meninggalkannya bahkan dalam bahaya. 


Tan Yan akan mengulurkan tangan kepadanya yang 
kelelahan secara fisik, kakinya terkilir di punggungnya, dan 
akan terjaga sepanjang malam untuk merawatnya yang 
sakit. 


Menteri Yu belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan 
Liang Xian selamat sendirian. 


Tetapi Tan Yan tidak akan membiarkannya pergi, bahkan jika 
dia tahu bahwa Tan Yan memperlakukan semua orang di 
kelas seperti ini, tetapi Liang Xian tahu bahwa dia akan 
tetap tertarik padanya, dari kebencian hingga 
ketergantungan, hingga cinta. 


Meskipun dia berada di lingkungan yang berbeda, dia akan 
tetap tertarik pada orang ini. 


Memikirkan hal ini, Liang Xian meraih lengan Tan Yan secara 
hantu. Tan Yan, yang terkejut, mengangkat matanya untuk 
melihatnya, dan Liang Xian berkata, "Aku ..." 


Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa, tetapi secara 
naluriah ingin menangkap cinta pertamanya yang terbang 
menjauh. 


Bel akan berbunyi di akhir kelas saat ini, dan guru 
universitas tidak akan menunda kelas. la segera mengakhiri 


proses keluar kelas, dan konten lainnya akan dilanjutkan di 
kelas berikutnya. 


Tan Yan menghela nafas lega, dan mencatat semua 
catatannya. 


Nada dering itu menyela pikiran Liang Xian. Dia membeku 
dan berkata: "Lebih baik aku membantumu dengan les. 
Kamu maju perlahan seperti ini." 


Apa kau masih belajar? Tan Yan berbisik, Milikmu berbeda 
dari kita. Kamu butuh lebih banyak pengetahuan, bukan? 


"Itu" mengacu pada kekuatan supernatural, dan dindingnya 
memiliki telinga, jadi Tan Yan masih sangat berhati-hati. 


"Tidak apa-apa," Liang Xian menggelengkan kepalanya, 
"Aku tahu struktur beberapa item darurat, dan aku tahu 
banyak item berbahaya. Tapi kekuatannya tidak cukup, 
tidak peduli seberapa banyak, itu tidak berguna. Pada tahap 
ini, Saya masih fokus untuk meningkatkan kekuatan. Saya 
hanya bisa berlatih di malam hari di bawah bimbingan 
Profesor Qiao. Saya biasanya punya banyak waktu. Dan 
Anda tidak selalu mendengarkan ceramah saya. Saya bisa 
membaca buku saat Anda mengerjakan pertanyaan. " 


Singkatnya, kita harus belajar bersama. 


"Itu saja," kata Tan Yan malu-malu, "Aku benar-benar 
merepotkanmu." 


Antara kamu dan aku, jangan bicara tentang masalah. Liang 
Xian meraih tangan Tan Yan dan menatapnya, Kita hidup 
dan mati bersama. Jika kamu menggunakan kata 'masalah', 
aku akan sedih. 


"Aku terlalu banyak berpikir," Tan Yan mengerti apa yang dia 
maksud. "Kamu anak yang baik." 


Liang Xian: "..." 


Jika kau memanggilku anak kecil lagi, aku akan marah! 
Liang Xian berpura-pura marah. 


"Oke, Guru Liang, hahahahahaha ..." Tan Yan tersenyum 
sepenuh hati. 


Dia secara bertahap berbeda dari pria yang awalnya agak 
pendiam dan tertutup. Intinya, Tan Yan adalah orang yang 
sangat karismatik. Setelah masuk universitas, dia 
berhubungan dengan orang-orang muda, dan Tan Yan juga 
mengungkapkan kepribadiannya. 


Mendengar kata-kata "Tuan Liang", Liang Xian merasakan 
kesemutan dari dasar kakinya sampai ke penutup Tian Ling, 
dan kemudian dia penuh dengan rasa masam. Dia ingin 
tertawa, tetapi mencoba untuk mengendalikannya. Dia 
hanya menarik sudut mulutnya dan berpura-pura agung: 
Baiklah, saya akan menyebutnya "Ms. Liang" ketika saya 
belajar. 


Saat mengobrol, Ke Hao mendekatinya dan berkata kepada 
Oiu Oizheng, "Pemimpin regu, kenapa aku merasa sudah 
lama tidak melihatmu? Sejak kamu bergabung dengan 
kelompok minat itu, asrama tidak lagi bersama, kalian. Saya 
linglung setiap hari, jadi saya meminta hipotesis sehari 
sebelum kemarin ... untuk berpartisipasi dalam kegiatan luar 
ruangan kelompok minat, mengapa Anda kelompok minat 
mekanika kuantum pergi ke luar ruangan? percobaan di 
laboratorium? " 


Tapi mereka memang pergi untuk latihan di luar ruangan, 
tidak hanya "di luar", bahkan "di luar bumi", "di luar alam 


semesta", dan "di luar dunia". 


Mereka semua adalah saudara baik yang tumbuh besar 
dengan mengenakan celana panjang. Semua orang tidak 
mau menipu Ke Hao, jadi mereka hanya bisa berdiam diri 
dengan lingkaran hitam. 


"Keadaan mentalmu ..." Ke Hao tampak bingung, "Pemimpin 
regu, kamu tidak pernah tidur di kelas. Aku melihatmu 
tertidur beberapa kali sekarang. Bahkan jika kamu belum 
tidur selama tiga hari tiga malam, tidak akan menjadi 
seperti ini? " 


Meskipun saya tidur, itu lebih melelahkan daripada tidak 
tidur selama tujuh hari. Sekarang saya masih menderita 
tinnitus ... 


Ke Hao juga sangat menyedihkan, Dia mengajukan 
beberapa pertanyaan terus menerus, semua orang diam. 
Teman-teman yang datang bersamanya untuk bermain 
dengan Qiu Qizheng sedikit tidak mau menonton. 


Ambil cuti dua hari pada akhir bulan ini, atau atur seluruh 
kelas untuk mengunjungi Tembok Besar. Setelah pelatihan 
militer, kelas kami tidak memiliki aktivitas kelompok. Ke Hao 
terus menyarankan agar Qiu Qizheng, pemimpin kelas , 
harus memimpin dalam masalah ini. 


Sejak kelas khusus dipromosikan menjadi perguruan tinggi, 
selama tidak ada kegiatan khusus maka akan ada dua hari 
libur pada akhir pekan terakhir setiap bulannya, akhir pekan 
yang biasa merupakan hari pelatihan. Dibandingkan dengan 
universitas biasa, itu sangat sulit, tetapi untuk siswa di kelas 
khusus, liburan dua hari benar-benar banyak. Mereka 
bahkan tidak punya dua hari di sekolah menengah, dan 
mereka harus berlatih di liburan musim dingin dan musim 
panas. 


Di akhir bulan, Tembok Besar.... 


Qiu Qizheng hanya bisa menjawab: "Kalau begitu, mari kita 
bicarakan." 


Siapa yang tahu jika mereka akan menemui lubang dalam 
dua hari ini dan apakah mereka akan kembali, Qiu Qizheng 
tidak berani setuju secara langsung. 


Ke Hao sangat kecewa: "Pemimpin regu, saya merasa Anda 
tidak berada di dunia yang sama dengan Anda." 


Memang sekarang tidak lagi. 


Pada saat ini, Qiu Qizheng lebih memikirkan bukan tentang 
Ke Hao, tetapi Tan Yan. 


Mereka baru sekali memasuki dunia lain, dan mereka 
merasa jauh dari teman-teman mereka sebelumnya.Untuk 
perasaan ini, dia merasa tidak nyaman dan kesepian. 
Untungnya, dia masih memiliki teman-temannya yang 
dapat memberi tahu bahwa Profesor Qiao dan Menteri Yu 
juga telah menyiapkan psikolog untuk mereka, sehingga 
mereka dapat berbicara dengan mereka kapan saja. 


Tapi bagaimana Tan Yan berhasil menjauh dari dunia normal 
selama 40 tahun? 


Jika Anda bertanya padanya, dia mungkin hanya akan 
mengatakan "biasakanlah"? 


Ada begitu banyak kepahitan dan kesepian dalam tiga kata 
yang lembut itu. 


"Tikus," kata Qiu Oizheng, "Saya tidak tahu apakah saya 
boleh pergi. Haruskah kita membuat janji pada pagi akhir 
pekan? Saya juga ingin mengunjungi Tembok Besar, 


meskipun saya pernah ke sana sebelumnya, saya ingin pergi 
lagi." 


Berterimakasihlah atas anugerah penyelamatan hidup 
mereka. 


"Oke!" Mendengar Qiu Qizheng mengatakan itu, Ke Hao 
sangat senang, dan dia bertanya dengan hati-hati, 
"Pemimpin regu, bisakah aku tahu kemana kamu pergi dua 
hari yang lalu?" 


"Ini hanya eksperimen luar ruangan untuk kelompok 
kepentingan," Qiu Oizheng berkata sederhana, "Kamu ... 
mungkin suatu hari, kamu juga akan berpartisipasi." 


Dia tidak membujuk Ke Hao untuk belajar giat untuk 
bergabung dengan kelompok kepentingan, dan dunia yang 
berbeda bukanlah lelucon. 


Oiu Oizheng sendiri bersedia mengambil risiko untuk dunia 
fantasi, tetapi dia tidak bisa membujuk orang lain untuk 
mengorbankan hidup mereka. 


Jika suatu saat, ketika situasinya begitu serius sehingga 
dibutuhkan sejumlah besar kemampuan, Qiu Oizheng akan 
melakukan yang terbaik untuk membantu Ke Hao menjadi 
kemampuan kelas satu, tetapi tidak mungkin sekarang, 
biarkan dia menikmati yang biasa tetapi aman hidup. 


Aku akan melindungimu. Melihat teman sekelas di kelas, Oiu 
Oizheng tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu di dalam 
hatinya. 


Dia merasa dadanya hangat, dan suatu kekuatan mengalir 
dari hatinya ke dalam darah, dan kesepiannya lenyap. 


Kamu juga seperti ini? Qiu Qizheng tiba-tiba bertanya 
setelah kembali ke asrama. 


Hah? Tan Yan, yang mengangkat kepalanya dari lautan 
pertanyaan, bingung. 


Qiu Qi menyentuh hatinya: "Sebenarnya, saya takut, 
kesepian, dan ingin hidup normal. Tidak ada kekuatan yang 
lebih penting daripada hidup. Saya ingin menyerah. Tetapi 
ketika saya melihat teman sekelas saya, guru .. . Sejauh 
Anda adalah kolega dari penduduk Heping County, di sini 
hangat dan Anda tidak takut sama sekali. " 


Tan Yan tersenyum: "Ya." 
Dia tahu bahwa Qiu Oizheng mengerti. 


Bukan berarti orang lain mengatakan kepadanya bahwa 
Anda harus berkorban demi keselamatan rasial: bukan 
karena negara mendorongnya, memaksanya mati. Tidak ada 
yang suka sakit, semua orang ingin bersembunyi di tempat 
yang aman. Tapi selalu ada seseorang yang harus berdiri 
untuk memblokir angin dan hujan demi orang-orang di 
belakangnya. 


Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang menahan 
angin dan hujan, kekuatan dan keberanian kamu yang bisa 
berdiri di puncak badai akan selalu diberikan kepadamu 
oleh orang-orang di belakangmu. 


Pada hari ini, setiap orang tampaknya sedikit berbeda, 
setiap orang memiliki pandangan masing-masing untuk 
menjaga masalah ini. 


Sentuhan yang diberikan masa lalu Tan Yan kepada mereka 
secara bertahap diintegrasikan ke dalam hati setiap orang. 
Beberapa baris resume bukanlah data yang membosankan 


bagi mereka, tetapi kalimat demi kalimat pengajaran 
kehidupan. 


Pada malam hari, semua orang menemukan bahwa mereka 
benar-benar tidak bisa menganggap Tan Yan sebagai rekan. 


Hanya Liang Xian yang naik ke tempat tidur Tan Yan dengan 
mantap, dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. 


Cui Heyu yang menebak pikiran Liang Xian: "..." 


Apa kau tidak takut kalau kami secara tidak sengaja 
menggunakan kemampuan setelah tertidur untuk 
ditemukan di ranjang yang sama dengan Tan Yan? Cui Heyu 
bertanya, Semua orang tahu ini, apa lagi yang kau panjat? 


Aku takut kekuatanku terlalu kuat untuk menyakitimu. 
Liang Xian memelototinya. 


"Lalu aku juga meminta pelukan," kata Yan Yongfeng sambil 
tersenyum, "Bagaimana jika aku secara tidak sengaja 
mencabut pisau sepanjang empat puluh meter di malam 
hari?" 


Faktanya, mereka semua tahu bahwa kemampuan mereka 
stabil, dan alam bawah sadar mereka tidak ingin diekspos, 
dan mereka tidak akan menggunakan kemampuan secara 
tidak sengaja saat tidur. 


"Tidak," Tan Yan menjelaskan, "Mahasiswa Liang Xian pergi 
ke dunia lain dan bingung. Saya memahami perasaan ini, 
jadi biarkan dia tidur dengannya." 


Semua orang: "..." 


Percayalah padanya! 


Cui Heyu tidak dapat memahami bahwa Liang Xian mungkin 
diturunkan secara genetik. Dia memikirkannya dan 
menunjukkan senyum jahat: "Hah? Katamu, ketika anggota 
tim baru tiba, mereka juga akan membangunkan 
kemampuannya. Apakah kamu ingin memberi tahu 
pendatang baru Tan Yan? Usia sebenarnya? " 


Liang Xian: "..." 
Cui Heyu jelas tidak membuatnya merasa tidak nyaman. 


Tanpa diduga, semua orang berkata serempak: "Tentu saja 
tidak!" 


Tan Yan: "... Mengapa? Bukankah Menteri Yu mengatakan 
bahwa jika Anda dapat dipercaya, untuk mendidik mereka 
dan menjadi teladan, dapatkah Anda mengungkapkannya? 


Qin Li: "Saya akan membicarakannya nanti." 


Yan Yongfeng: "Kesulitan yang kami derita, kami harus 
membiarkan mereka memakannya lagi." 


Qiu Qizheng: "Kamu sebaiknya lebih muda di depan 
pendatang baru. Jangan mengatakan hal seperti anak kecil. 
Tidak apa-apa memanggil Xiaolu son." 


Cui Heyu: "Kami akan melapor ke organisasi besok untuk 
merahasiakan usia Kamerad Tan Yan sampai akhir. Ini adalah 
baptisan yang harus diterima oleh setiap pendatang baru!" 


Yan Yongfeng: "Metode ini bagus, saya menyukainya." 
Tan Yan: "..." 


Apa yang salah dengan anak-anak ini, satu demi satu 
menjadi sangat aneh. 


Saya kira itu hanya lelucon. Saya tidak pernah menyangka 
bahwa ketika kelompok kepentingan belajar malam 
berikutnya, mereka benar-benar menyerahkan laporan 
lamaran, dan bahkan Asisten Profesor Chai yang 
menulisnya! Saya tidak tahu kapan mereka berkomunikasi 
dengan baik. 


Oiao Zhixue membaca semua lamaran dan menghela nafas: 
"Xu Mingyu selalu menangani hal semacam ini, dan bahkan 
hal-hal sepele ini diserahkan kepada saya. Apakah Anda 
mencoba melelahkan saya?" 


"Tapi Petugas Xu ..." Asisten Profesor Chai tampak malu. 


Xu Mingyu tidak memiliki kemampuan penyembuhan yang 
sangat baik dari makhluk gaib. Dia masih terbaring di 
rumah sakit dan tidak bisa makan makanan. Sangat 
disayangkan mengandalkan suntikan larutan nutrisi untuk 
menjaga fungsi tubuhnya. Beraninya Ah San memberinya 
instruksi. 


Rusa yang dibawa oleh Qiao Zhixue untuk pelatihan 
menggelengkan telinganya dan menundukkan kepalanya 
karena malu. 


Malam itu, semua orang dilatih untuk kemampuan mereka 
di aula pelatihan. Cui dan Yu tidak ada hubungannya, jadi 
mereka hanya bisa merekam data untuk semua orang, dan 
dari waktu ke waktu mereka muncul dengan ide-ide aneh 
untuk memberikan ide-ide untuk pelatihan. 


Pada malam kedua, Qiao Zhixue menyampaikan jawaban 
Menteri Yu atas permintaan beberapa orang dan dua teman 
sekelas di kelompok kepentingan. 


Jawaban Menteri Yu adalah "Saya telah membacanya, ya, 
terserah Kamerad Tan Yan untuk menanganinya dengan 


kebijaksanaannya sendiri", yang sederhana dan jelas. Di 
depan dua teman sekelas baru, semua orang menatap Tan 
Yan, "Jika kamu berani mengatakan kami akan menggigit." 


Tan Yan: "..." 


Aku benar-benar tidak menyangka usianya akan 
menyebabkan kerugian besar bagi semua orang, tetapi dia 
tidak bisa menahannya... 


Kedua teman sekelas baru itu bernama Feng Wu dan Hong 
Liren. Mereka adalah siswa kelas dua dan tiga, dan mereka 
tampaknya memiliki hubungan yang baik. 


Mereka masih belum tahu organisasi apa yang akan mereka 
ikuti, tetapi mereka masih sangat senang dipilih untuk 
melakukan tugas misterius karena mereka luar biasa, dan 
mereka dengan antusias memperkenalkan diri. 


Tetapi siswa tahun pertama sangat tidak sopan, tidak ada 
dari mereka yang menanggapi, termasuk Asisten Profesor 
Chai.Semua orang menatap siswa yang bernama Tan Yan. 


Feng Wu dan Hong Liren, dua siswa senior, entah 
bagaimana menemukan bahwa mereka telah diisolasi oleh 
siswa yang lebih muda! 


52 


Bab 53 Kota Hantu 


Bab 53: Kota Hantu (1) 


Fengwu dan Hailiren menemukan bahwa mereka mungkin 
telah ditipu. 


Pertama, saya mendengarkan mobilisasi Asisten Profesor 
Chai, dan memasuki kelompok minat ini, yang memiliki 
persyaratan yang lebih ketat daripada kelas khusus, dan 
mempelajari beberapa pengetahuan yang sangat 
membosankan dan sulit dari Profesor Qiao setiap hari, dan 
ini adalah masalah yang diteliti oleh Riset Nasional. Institut 
sedang menaklukkan. Jika Anda tidak ingin menjadi 
ilmuwan, Anda tidak membutuhkan pengetahuan. 


Sebagian besar siswa Akademi Militer Pusat terburu-buru 
menjadi perwira. Bagaimana mungkin ada yang ingin 
menjadi ilmuwan? 


Teman-teman sekelasnya mundur satu demi satu, tetapi 
Feng Wu dan Haili merasa bahwa karena sekolah itu begitu 
fantastis untuk mendirikan kelas minat, sudah pasti tidak 
sesederhana itu. Aku benar-benar ingin melatih ilmuwan 
masa depan. Mengapa datang ke Akademi Militer Pusat? 
Peking Universitas dan Universitas Bakat Tsinghua. 


Harus ada makna yang dalam! 


Ketika banyak orang mengajukan permohonan 
pengunduran diri dari grup, Fengwu dan Haili bersikeras. 
Tentu saja, ini juga karena mereka cukup baik untuk 
memahami tugas-tugas yang diajarkan oleh Profesor Qiao, 
sehingga dapat bertahan selama dua bulan. 


Benar saja, seperti yang mereka duga, Profesor Qiao 
menghubungi mereka, memanggil beberapa siswa dengan 
nilai bagus, dan memberi mereka selembar kertas ... 


Formulir tinjauan politik? 


Semua orang telah mengisi formulir tinjauan politik ketika 
mereka memasuki akademi militer, tetapi ini lebih detail 
dari yang sebelumnya, dan bahkan status teman (termasuk 
QQ online, Weibo, WeChat, game, dan teman dimensi kedua 
lainnya) harus diisi dan ditinjau. 


Tugas apa yang harus dilakukan untuk menjadi begitu 
misterius? 


Setelah semua orang menyerahkan formulir tinjauan politik, 
seorang petugas bernama Xu Mingyu menerima mereka dan 
memberi tahu mereka bahwa ada satu hal yang hanya dapat 
dilakukan oleh siswa yang tertarik, dan itu sangat sulit dan 
rahasia, yang berdampak besar pada masa depan dan 
mungkin mati. kapan saja. Tugas ada pada mereka. Jika 
Anda menerima tugas tersebut, keluarga Anda akan 
dilindungi secara diam-diam, dan tidak menerimanya tidak 
akan berdampak pada masa depan. 


Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, jika 
jumlah sedikit, tidak ada satupun yang abstain, dan mereka 
semua setuju. 


Kepala Xu berkata bahwa misinya adalah jangka panjang, 
tetapi setiap kali ada batasan jumlah orang. Untuk pertama 
kalinya, hanya Fengwu dan Haili yang dipilih. Alasannya 
adalah karena mereka berdua memiliki persahabatan yang 
menentukan di pelatihan bersama kelas dua dan tiga di 
semester pertama tahun ini., adalah dua dengan hubungan 
terbaik di antara semua siswa yang melakukan tugas. 


Sulit bagi setiap orang untuk menerima alasan ini. 


Penjelasan yang diberikan oleh Ketua Xu adalah bahwa 
tugas tersebut membutuhkan kerjasama tim yang sangat 
tinggi, dan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk 
berlatih dan berlari, sehingga mereka hanya dapat 
memprioritaskan siswa yang telah bekerja sama. Jangan 
khawatirkan teman sekelas lainnya. Tugas selanjutnya untuk 
semua orang adalah pelatihan kelompok. Semakin tinggi 
tingkat kerjasamanya, semakin besar peluang siswa. 


Kepala Xu memberi tahu Feng Wu dan Haili bahwa 
semuanya harus mengikuti pengaturan Profesor Qiao. 


Profesor Qiao memperkenalkan mereka kepada enam siswa 
lainnya dan Asisten Profesor Chai, oh, ada rusa, tapi ini tidak 
penting. 


Anehnya, keenam siswa ini semuanya duduk di kelas satu, 
mereka masih di asrama yang sama, dan mereka sepertinya 
sudah membentuk tim yang utuh. 


Memang agak sulit bagi pendatang baru untuk bergabung 
dengan tim lama, tapi sikap mereka terlalu berlebihan? 
Saya bahkan tidak memberikan rasa hormat yang paling 
mendasar. Setelah saya memperkenalkan diri, tidak ada 
orang yang berdiri dan berjabat tangan dan mengatakan 
bahwa kita akan rukun di masa depan.Mereka semua 
menatap siswa bernama Tan Yan. 


Sebelum bergabung dengan tim, Fengwu dan Haili telah 
mendengar dari Ketua Xu bahwa tim yang akan mereka ikuti 
agak merepotkan.Ada beberapa remaja bermasalah, dan 
satu lagi ... 


Kepala Xu hanya menghela nafas pada saat itu dan berkata 
bahwa Tan Yan masih rukun, dan meminta mereka untuk 


belajar dari ... teman sekelas Tan Yantong. 


Semua orang melihat Tan Yan bingung. Setelah beberapa 
saat, saya menyadari bahwa itu tidak baik untuk anggota 
tim baru. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan dengan 
antusias memegang tangan kedua teman sekelasnya dan 
berkata: "Selamat bergabung dengan tim ini. Nama saya 
adalah Tan. Yan, aku pasti akan melindungimu! " 


Feng Wu Hailiren: "..." 


Mereka memiliki tinggi 185cm dan yang lainnya 
188cm.Meski tidak terlalu menonjol seperti Qin Li, keduanya 
lebih tinggi dari Tan Yan. 


Keduanya menatap siswa putih dan lembut yang tidak 
memiliki kapalan di jarinya dan ingin dia melindungi? 


Feng Wu Haili sangat sopan dan tersenyum terasing: 
"Terima kasih, kalau begitu." 


Sekilas, saya sangat terganggu. 


Tan Yan memiliki temperamen yang sangat baik, tetapi rusa 
kecil yang mengikutinya tiba-tiba berlari, membuka 
mulutnya untuk menggigit. 


Tan Yan memeluk rusa, meremas telinganya dan menarik 
rendah: "Ada apa, bagaimana kamu bisa menggigit saat 
melihat seseorang? Xu Gu masih terbaring di rumah sakit." 


Rusa kecil itu sepertinya mengerti kata-kata orang, begitu 
dia mendengar nama Kepala Xu, dia segera menggoyangkan 
telinganya dan menundukkan kepalanya. 


Profesor Qiao yang dingin dan serius mendorong 
kacamatanya dan mencibir: "Saya tidak punya tempat 


untuk melakukannya ketika saya sudah cukup makan. Jika 
saya berani menggigit, saya akan mencabut gigi saya." 


Rusa kecil itu mulai gemetar, menyusut ke dalam pelukan 
Tan Yan dan meneriakkan "Yoyou", begitu menyedihkan 
seolah-olah dia sudah mulai mencabut giginya. 


Tan Yan dengan cepat menyentuh leher rusa itu dengan 
tenang: "Anda tidak takut, selama Anda patuh, Profesor Oiao 
tidak akan melakukan ini." 


"Baiklah," Qiao Zhixue mengangguk, "tapi vaksin rabies 
masih perlu diberikan. Siapa yang tahu jika ada virus di 


giginya." 
Xiaolu: "!!!" 
Ekornya sangat ketakutan hingga berdiri seperti kartun. 


Tidak apa-apa, ini hanya suntikan, Xiaolu sangat berani, dan 
Ayah bersamamu. Tan Yan terus memeluk Xiaolu untuk 
menghiburnya. 


Feng Wu Hailiren: "..." 


Bagaimanapun kamu melihatnya, itu hanyalah seekor rusa 
sika yang hanya memiliki spiritualitas, tidak peduli betapa 
lucunya dia tidak boleh dibawa ke sekolah. 


Jadi Feng Wu mengemukakan pendapatnya: "Profesor Oiao 
. kita akan melakukan tugas, apakah benar-benar baik 
membawa hewan peliharaan?" 


Profesor Qiao mendorong kacamatanya: "Saya tidak bisa 
mengungkapkan terlalu banyak informasi sampai Anda 
memenuhi syarat, tetapi ada sesuatu yang mengingatkan 
Anda untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tan Lu." 


Feng Wu Hailiren: "..." 


Itu semua nasihat, pengalaman yang didapat dari pelajaran 
tentang darah. Asisten Profesor Chai menepuk pundak 
keduanya dengan ekspresi tulus. 


"Saya akan mengajak mereka untuk berlatih. Anda dan 
Profesor Qiao dan Xiao Cui akan mempelajari pengetahuan 
yang dibutuhkan untuk tugas itu bersama-sama. Karena 
tugasnya tidak jelas, dan tidak jelas persiapan apa yang 
harus dilakukan selanjutnya, Anda harus mulai dengan 
teori." 


Setelah berbicara tentang Asisten Profesor Chai, dia 
memimpin lima orang dan satu rusa. Rusa itu mengikuti Tan 
Yan, pantatnya berputar dengan kuat, dan dia tampak 
sangat bangga dan bahagia. 


Feng Wu Hailiren: "..." 


Mengapa Anda merasa rusa ini memiliki status yang sangat 
tinggi? 


"Ayo, ayo," Cui dan Yu bertepuk tangan untuk menarik 
keduanya. "Dua senior, Profesor Qiao masih ada yang harus 
dilakukan. Izinkan saya menjelaskan semua pengetahuan 
dasar untuk Anda terlebih dahulu. Jika Anda tidak mengerti, 
Anda bisa menulis itu turun. Konsultasikan Profesor Qiao 
sesudahnya. " 


Profesor Qiao juga sangat lega, Dia berlari ke kantor sebelah 
dengan sebuah kotak di lengannya dan tidak tahu harus 
berbuat apa. 


Begitu dia pergi, Cui Heyu tersenyum. 


Mereka semua adalah siswa di kelompok kepentingan. 
Meskipun mereka tidak memiliki kontak yang mendalam, 
mereka juga memiliki pemahaman awal tentang Cui dan Yu. 
Mereka adalah siswa tahun pertama yang sombong. 


Tentu saja, mereka juga memiliki modal yang 
membanggakan, kedua dalam pengetahuan teoritis, dan 
sangat jenius. 


Feng Wu Haili tidak mempermasalahkan harga dirinya, 
tetapi senyum Cui Heyu sekarang tampaknya penuh dengan 
kebencian? 


Setelah beberapa saat, mereka berdua tahu apa arti seringai 
Cui dan Yu. 


Apa mereka semua ... apa yang mereka pelajari! 


Kesadaran otak terdiri dari belitan elektronik yang masif, 
selama kesadaran itu cukup kuat, ia dapat mempengaruhi 
partikel mikroskopis di lingkungan sekitarnya, sehingga 
mencapai alam di mana kesadaran menentukan materi. 


Dua partikel yang terjerat tidak terikat oleh ruang dan 
waktu, dan dapat mewujudkan transmisi kuantum jarak jauh 
dan instan. Bahkan di akhir alam semesta, tidak masalah 
jika jaraknya ratusan juta tahun cahaya, keduanya berjarak 
semua seketika. 


Hormati Tembok Besar dan tempat menarik lainnya yang 
mempercayakan keinginan baik umat manusia. Mungkin 
mereka akan menyelamatkan hidup Anda suatu saat nanti. 


Lepaskan semua teori ilmu yang sudah kamu pelajari 
sebelumnya, dan mari pelajari idealisme bersama. Kita 
harus benar-benar percaya bahwa kesadaran manusia 


sangat kuat, dan suatu hari kita bisa mencapai titik di mana 
kesadaran memasuki komputer untuk bermain game. 


Jika kalian berdua membawa komputer, dapatkah kalian 
terhubung ke Internet? Saya sudah lama tidak bermain- 
main dengan komputer. 


Kalimat terakhir penuh dengan keinginan pribadi yang kuat 
dari Cui dan Yu. 


Ketika Feng Wu Haili akhirnya mendengar ini, dia menyerah 
untuk berpikir dan terus mencatat secara membabi buta. 


Oh, buku catatan itu diberikan kepada mereka oleh teman 
sekelas Tan Yan. Konon dia membelinya dengan biaya 
sendiri sebagai hadiah untuk dua teman sekelas baru. 


Keduanya melihat lebih dekat, um, mereka dijual di toko 
luar kampus masing-masing seharga lima yuan. 


Lupakan hadiah lusuh, mengapa teman sekelas Liang Xian 
melihat buku catatan mereka dengan iri? 


Di akhir hari pertama pelatihan, Feng Wu Haili dan 
keduanya datang dengan semangat tinggi dan pergi 
dengan kebingungan. 


Mereka masih bingung dalam perjalanan menuju asrama, 
benda apa ini? 


Ketika saya kembali ke kamar tidur, saya ditarik ke kamar 
mandi oleh beberapa teman sekelas yang dipilih untuk 
sebuah pertemuan kecil, "Apa yang telah Anda latih hari ini? 
Kapan Anda akan memulai misi? Isi dari misinya adalah .... 
Oh, saya bisa Aku tidak bertanya tentang itu, oh, aku sangat 
senang. Ini sangat misterius, itu membuat hatiku gatal, 
mengapa kelompok pertama tidak memilikiku ?! " 


Seorang siswa tahun ketiga bernama Tu Zishi berkata 
dengan penuh semangat. 


Hai Liren, teman sekelas dari teman sekelasnya, 
memikirkannya dengan hati-hati, dan dengan enggan 
memeras kekeliruan dan ajaran sesat yang dituangkan Cui 
dan Yu ke dalam pikiran mereka. Kemudian dia berkata: 
"Rusa itu sangat sombong." 


Tu Zishi: "???" 


Feng Wu menambahkan: "Saya pikir, oleh karena itu saya 
ada." 


Tu Zishi: "???" 
Hailiren: "Notebook ... Saya mencatat dengan baik." 
Tu Zishi: "???" 


Feng Wu: "Cui Heyu sangat cocok untuk organisasi MLM, 
saya akan dicuci otaknya." 


Tu Zishi: "... apa yang kalian berdua bicarakan?" 


Kami juga tidak tahu! Feng Wu dan Hai Liren berkata 
serempak. 


Pengalaman malam ini seperti bermimpi, sepertinya tiba- 
tiba diambil dari karier perguruan tinggi yang positif 
menjadi ... dunia yang membingungkan. 


Tan Yan dan enam teman sekelas lainnya semuanya 
mengenal mereka dan telah belajar bersama. Dan karena 
kelas Liang Xian adalah yang pertama, banyak orang diam- 
diam menahan energinya untuk melampaui siswa tahun 
pertama ini. 


Dalam kesan mereka, tampaknya tidak demikian. 


Kita dan mereka tampaknya bukan dari dunia yang sama. 
Feng Wu berkata, Ini bukan kesenjangan antara 
pengalaman dan kekuatan, tetapi hal yang sama sekali 
berbeda. Mereka memiliki hal-hal yang tidak kita miliki. Jika 
kita bisa ' tidak memiliki hal-hal seperti itu, tidak akan ada 
Cara untuk berbaur dengan mereka. " 


Untungnya, Feng Wu bersamaku, kalau tidak aku akan 
meragukan hidupku. Hailiren juga berkata. 


Memang bijaksana bagi Ketua Xu untuk memilih dua 
pemain yang memiliki hubungan baik. 


"Hei, jangan dipikir-pikir, tidur dulu, sekarang jam sebelas." 
Feng Wudao, "Tidak peduli apa tugasnya, aku akan selalu 
memberi tahu kita di masa depan. Tidak ada gunanya 
berpikir terlalu banyak sekarang, isi ulang energi Anda, dan 
lakukan dengan baik besok. Bertarunglah dengan generasi 
yang lebih tua ... Bah! Para junior melakukan pekerjaan 
yang baik dalam membangun tim. " 


"Benar, tidur..." 


Sebelum suara Hailiren terdengar, telepon di tangannya 
berdering. Telepon dari Asisten Profesor Chai: "Berkumpul di 
lantai bawah dalam satu menit, dan misi pertama dimulai." 


Keduanya segera menjadi energik dan dengan cepat 
kembali ke kamar untuk mengganti pakaian mereka, dan itu 
tepat satu menit ketika mereka berlari ke bawah untuk 
bertemu. 


Saat ini, enam siswa lainnya sudah berpakaian bagus dan 
siap. 


Masuk ke dalam mobil. Profesor Qiao, yang mengikuti rusa 
di belakangnya, berkata dengan sangat singkat. 


Sembilan orang naik bus satu demi satu, Tan Yan tertinggal. 
Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, langkah 
Kakinya tiba-tiba berhenti. 


Ada apa? Lokasi kali ini cukup istimewa. Kami sudah 
memblokir empat minggu dengan dalih pembunuhan. 
Setelah beberapa saat, media akan berdatangan. Kita harus 
cepat mengambil keputusan sebelum menemukan sesuatu 
yang salah. Qiao Zhixue mengingatkan. 


Saya mengerti. Tan Yan mengangguk, tapi tetap tidak masuk 
ke dalam mobil. 


Dia tidak setenang murid yang pemalu saat ini, tapi seorang 
pejuang yang telah mengalami banyak pertempuran. 
Pandangan Tan Yan menyapu mobil bersenjata itu, dan dia 
tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Feng Wu Haili 
hanya merasakan sekuntum bunga di depannya. Tan Yan 
tampak bergoyang di depan mereka, seolah-olah dia telah 
pindah, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bergerak. 


Satu-satunya bukti bahwa Tan Yan pernah pindah adalah 
orang yang digendongnya. 


Tu Zishi, seorang siswa tahun ketiga di kelas khusus, 
memasuki tempat ketiga dalam tes tertulis. Tan Yan dengan 
akurat menyatakan informasi dasar Tu Zishi, Dia 
bersembunyi di bawah mobil. 


Hailiren: "Stone, kamu ..." 
Tu Zishi menunduk dan berkata, "Saya juga lulus pengadilan 


politik, dan saya ingin bergabung dengan tim secepat 
mungkin." 


Dia berusia 183 tahun, tetapi dia diangkat oleh Tan Yan yang 
membawa pakaian di punggungnya, dan dia tidak berdaya 
seperti anak kucing. 


Itu tidak bisa disembunyikan di bawah mobil, itu terlalu 
berani! Qiao Zhixue berkata dengan marah. 


Bukankah dia lolos dalam persidangan politik? Tan Yan 
berkata, Ada juga antusiasme, biarkan dia pergi bersamanya 


"Ini akan menambah bebanmu," kata Qiao Zhixue cepat, 
"Bersembunyi di bawah mobil berarti dia tidak terlalu patuh 
pada perintah. Saya sudah mempertimbangkan untuk 
mengeluarkannya dari grup." 


Aku sangat iri pada Fengwu dan Liren. Aku benar-benar 
ingin bergabung, tolong! Jika Tu Zishi tidak digendong oleh 
Tan Yan, dia mungkin akan berlutut minta tolong. 


Waktu hampir habis, dan Qiao Zhixue hanya bisa berkata: 
"Angkat di mobil, lakukan tes di tengah jalan, dan buang 
jika Anda gagal." 


Semua orang: "..." 
Profesor Qiao benar-benar menjadi semakin kuat dan tegas. 


Setelah mobil dinyalakan, Ah San mengambil resume Tu 
Zishi dari komputer: "Siswa yang luar biasa, dengan 
performa luar biasa dalam pertempuran sungguhan, telah 
dipesan oleh Wilayah Militer Selatan. Satu-satunya noda di 
resume adalah bahwa dia telah bertindak secara terpisah 
dari organisasi selama misi, tetapi pilihannya adalah Benar, 
dia adalah satu-satunya yang tidak menyergap, dan ketika 
semua rekan satu timnya ditangkap, dia sendirian 
memenangkan kemenangan. " 


Setelah selesai berbicara, saya berkomentar: "Ini serigala 
liar." 


Tu Zishi tersenyum "dengan tulus" pada Asan, seolah-olah 
untuk membuktikan bahwa dia tidak menyakiti diri sendiri. 


Mengapa kamu tidak mengikuti perintah dan meninggalkan 
organisasi untuk bertindak? Tanya Tan Yan. 


"Intuisi." 


Qiao Zhixue: "Mengapa diam-diam berbaring di bawah 
mobil?" 


Ini juga intuisi. Tu Zishi dengan sungguh-sungguh berkata, 
Aku merasa jika kita melewatkan misi, kita akan kehilangan 
kesempatan. Tiga teman sekelas Cui dan Yuqiu Qizheng 
serta Yan Yongfeng sama dengan kita beberapa hari yang 
lalu, tapi mereka mengejar. Sebuah peluang telah menjadi 
berbeda sekarang, dan saya tidak ingin melewatkannya lagi. 


Kualitasnya bagus, tapi akan menambah beban Tan Yan. 
Liang Xian tidak setuju. 


"Tidak apa-apa," kata Tan Yan, "ada tiga kali terakhir, satu 
orang lagi memiliki satu harapan lagi untuk bangkit." 


Tan Yan dengan cermat membaca Tu Zishi Keputusan 
diambil setelah resume-nya. Orang ini muda dan agresif. 
Mungkin sulit untuk mengarahkan, tetapi dia memiliki hati 
yang baik. 


Ini seperti senjata yang berbahaya, sangat mematikan jika 
digunakan dengan baik, dan menjadi pengingat jika 
digunakan secara salah. 


Melihat Tan Yan telah mencubit Tu Zishi, Xiaolu ingin 
menggigit, tetapi Qiao Zhixue ada di sisinya, dan dia tiba- 
tiba menahan keinginannya untuk menggigit. 


"Oke," Qiao Zhixue berkata sederhana, "Percayalah pada 
mata Anda. Menteri Yu meminta saya untuk memberi tahu 
Anda dan memberi Anda penilaian akhir dari para rekrutan. 
Begitu seseorang terkikis oleh pasukan, Anda dapat 
dieksekusi di tempat." 


Setelah mendengar ini, ketiga pendatang baru itu berdiri. 


Qiao Zhixue: "Mari kita buat keputusan untuk saat ini. Kita 
punya waktu setengah jam untuk sampai di tujuan. Kita 
akan jelaskan secara singkat isi tugas di dalam mobil. Kamu 
tidak boleh bertanya. Setelah sampai di dunia lain. , 
anggota tim veteran akan menjelaskannya kepada Anda. 


Ada tiga "lubang" dalam tujuh hari. Frekuensinya terlalu 
tinggi. Anda harus kembali secepatnya. Tidak ada jaminan 
akan ada "lubang" besok. 


Selain itu, tempat di mana 'kosong' muncul kali ini adalah 
area vila di Kota B. Runtuhnya telah menyebar ke area 
pemukiman. Untungnya, area vila memiliki sedikit orang 
dan tidak ada yang terlibat. Kami mengontrol pemandangan 
tepat waktu , tapi di masa depan.... " 


Setelah memikirkannya, Qiao Zhixue menghela nafas: 
"Lupakan, ini bukan pertanyaan yang sedang saya 
pertimbangkan." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: 


Ada satu hal yang bisa dipastikan semua orang bahwa 
memang akan ada penjahat di masa depan, tetapi jelas 
bukan siapa di tim kami yang memberontak. Lagi pula, 
selama Tan Yan ada, tidak ada yang berani gagal (:) 


Xiaolu (*Tn> Rusa kecil): Aku masih menggemaskan di 
latar belakang hari ini ~~ 


53 


Bab 54 Kota Hantu 


Bab 54: Kota Hantu (2) 


Ada apa dengan ini? Satu per satu? Menteri YU memandang 
ketiga pendatang baru itu dengan tidak senang. 


"Itu tanggung jawab saya," kata Qiao Zhixue, "Saya tidak 
menyangka 'celah' muncul begitu dekat dan sering. Saya 


berencana untuk membiarkan semua orang 
membiasakannya selama dua hari sebelum berbicara. Saya 
ingin memberi mereka waktu untuk menerima. , tapi 


sekarang ... hei, lebih baik aku mengatakannya dari awal. " 


Mata ketiga Tu Zishi itu lurus.Mereka melihat ke langit dan 
tanah untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak berani 
melihat tim kekuatan. Oiao Zhixue menghabiskan setengah 
jam di jalan untuk memeras kebenaran kecuali usia Tan Yan 
ke dalam otak mereka bertiga. Sekarang para pendatang 
baru ini pada dasarnya dalam keadaan tidak digunakan, 
tidak dapat berpikir. 


Menteri Yu mengerutkan kening: "Bagaimana negara bagian 
ini memasuki 'kosong'? Ada apa dengan pendatang baru itu, 
dia tidak ada dalam daftar." 


"Hei ..." Qiao Zhixue menghela nafas, "Tersembunyi di 
bawah mobil dan dijemput oleh Tan Yan, Tan Yan jatuh cinta 
padanya." 


Memang benar bahwa Tan Yan menganggap Tu Zishi baik, 
dan teknik persembunyiannya cukup bagus, dan dia telah 
disembunyikan dari semua orang kecuali dirinya sendiri, 
dan nalurinya sangat akurat. Di dunia lain, intuisi bisa 


menyelamatkan hidup Anda. Tan Yan berpikir bahwa 
kemampuan Tu Zishi mungkin bagus. Ini juga semacam 
intuisi. 


"Saya tidak mematuhi perintah untuk bertindak tanpa izin. 
Jika ini prajurit saya, saya akan mematahkan kaki saya 
setiap menit!" Menteri Yu benar-benar sedikit marah kali ini. 
Bagaimana dia bisa menimbulkan masalah selama ini? 
Benar-benar yang terburuk yang pernah dia bawa. 


"Prajurit yang kamu suka, jaga dirimu," kata Menteri Yu 
kepada Tan Yan dengan nada yang sama seperti rekan- 
rekannya, Jika sesuatu terjadi, kamu bertanggung jawab 
untuk mengambil kembali kemampuanmu." 


Ya! Tan Yan menerima perintahnya. 


Yang disebut pemulihan kemampuan adalah 
menghancurkan otak seseorang atau kemungkinan masa 
depan.Dengan hati lembut Tan Yan, sulit bagi Liang Xian 
untuk percaya bahwa dia akan mencapai level ini. 


Ini adalah orang yang lembut yang akan menyelamatkan 
bahkan rusa. 


Liang Xian merasa lembut di hatinya, dan mengulurkan 
tangan untuk menyentuh kepala rusa. 


Rusa yang tidak takut pada manusia dan dewa sebenarnya 
sangat menyukai Liang Xian, menjilati telapak tangannya, 
sedikit gatal. 


Itu tidak menggigit, Liang Xian hanya merasa tersanjung. 


Sebelum pendeta membawa mereka ke dalam cekungan, 
mereka muncul di kolam renang luar ruangan komunitas 
kelas atas. Karena hari sudah gelap, tidak ada yang 


berenang di kolam renang luar ruangan, dan separuh dari 
Kolam renang tersapu cekungan, tapi tidak ada yang 
terluka, itu juga sangat beruntung. 


Saya mendengar bahwa ada saksi? Qiao Zhixue bertanya. 


Yah, bintang lalu lintas yang sangat populer akhir-akhir ini. 
Wajah Menteri Yu sangat buruk. Saya mengambil gambar 
dan mengunggahnya ke Weibo ketika dia menelan sepotong 
kolam renang di" kosong ", yang menarik perhatian media. 
untuk berkeliling. Kami juga mengandalkannya. Tempat 
kejadian ditutup hanya setelah kasus pembunuhan terjadi. 
Sangat sulit bagi orang-orang di komunitas ini untuk 
menanganinya. " 


"Ini mulai membimbing opini publik," Xu Mingyu keluar dari 
mobil sambil memegangi perutnya, dengan wajah pucat, 
"Kami menghapus foto untuk pertama kalinya, tetapi karena 
terlalu banyak orang yang melihatnya, itu menyebabkan 
efek balasan. Beberapa orang sudah mulai menyebarkan 
akhir dunia. Bicaralah tentang itu. " 


"Kenapa kamu datang ke sini? Kamu masih belum bisa 
menyembuhkan lukamu?" Tanya Qiao Zhixue. 


"Bagaimana Anda bisa berbaring untuk acara besar seperti 
itu," kata Xu Mingyu, "Selain itu, Anda sangat putus asa 
bekerja di dunia lain. Saya hanya terluka sedikit. Tidak apa- 
apa." 


Xiaolu: "..." 


Dia memukul dan berlari ke arah Xu Mingyu, menundukkan 
kepalanya, sedikit menekuk kaki depannya, meletakkan 
dagunya di sepatu Xu Mingyu, dan menatapnya. 


Ketika Xu Mingyu melihat rusa itu bergegas, dia sangat 
takut sehingga dia melompat. Pada akhirnya, martabat 
seorang pria yang membuatnya menahannya, dan dia tidak 
bisa takut pada rusa apa pun yang terjadi! 


"Dia meminta maaf kepada Anda," kata Qiao Zhixue, "saya 
bertanya sebelumnya. Ketika dia menendang Anda, dia 
tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Kemampuan 
kebangkitannya tidak terkontrol dengan baik. Maafkan dia." 


Xiaolu tidak dapat membayangkan bahwa itu ternyata iblis, 
kata Qiao Zhixue. 


"Apa yang harus disalahkan," kata Xu Mingyu tanpa daya, 
"Aku masih bisa mempermalukan seekor rusa." 


Rusa kecil itu menggigit celananya, Xu Mingyu: "Aku 
memaafkanku, ada apa ini?" 


Maafkan saya, mengapa Anda tidak menyentuhnya. Oiao 
Zhixue tidak tahu bagaimana memahaminya, kata 
penerjemah. 


Xu Mingyu: "..." 


Dia menyentuh leher rusa dan merasa sedikit senang.Meski 
perutnya sakit, rusa itu sangat lucu. 


"Menteri Yu, saya ingin melamar komputer," kata Cui Heyu 
dengan wajah serius. 


la baru mengetahui sejauh mana perkembangan masalah ini 
melalui ponselnya. Hal ini perlu untuk mengontrol opini 
publik. Tidak ada yang lebih cocok dari dia. 


Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan 
melakukan sesuatu yang sembrono? Tanya Menteri Yu. 


Aku berjanji! Kata Cui Heyu dengan sungguh-sungguh. 


Menteri Yu: "Bisakah Anda mengendalikan diri sendiri? Anda 
memasuki jaringan kali ini, dan tim kekuatan berada di 
dunia yang berbeda, tetapi tidak ada yang menyelamatkan 
Anda." 


Aku akan melakukannya! Cui Heyu mengeluarkan perintah 
militer. 


"Bagus." 


Menteri Yu berkata kepada Xu Mingyu: "Beri dia komputer 
agar kamu bisa istirahat." 


Xu Mingyu juga mendengar tentang hal-hal konyol yang 
dilakukan Cui dan Yu. Meskipun dia sedikit khawatir, dia 
membawanya ke dalam mobil bersenjata dengan 
superkomputer di dalamnya. Mata Cui dan Yu berbinar 
ketika melihatnya. 


la memiliki firasat bahwa komputer ini dapat 
memaksimalkan kekuatannya. 


"Menteri Yu menyiapkannya untukmu," kata Xu Mingyu, "Dia 
selalu mempercayaimu." 


Cui Heyu merasa hangat di dalam hatinya. Dia meletakkan 
tangannya di atas keyboard dan menarik napas dalam- 
dalam. Setelah menarik napas dalam-dalam, ujung jarinya 
melayang di atas keyboard. Setelah serangkaian perintah 
dimasukkan dan tombol Enter ditekan, Cui Heyu jatuh. 


Dia sudah ada di Internet dan telah memasuki medan 
perang yang tak terlihat. 


Di sisi lain, Tan Yan mengambil Tu Zishi dan membawa 
Fengwudao: "Saya akan melindungi keduanya, dan Haili 
akan menyerahkannya kepada Anda. Jika ada kecelakaan, 
Anda akan lebih dekat dan tidak pernah bubar." 


Dengan kekuatan Oiu Oizheng, mereka masih tidak memiliki 
masalah dalam melindungi seseorang. 


Menteri Yu dengan kuat memegang tangan Tan Yan: "Jangan 
khawatir, kami memiliki segalanya!" 


Tan Yan mengangguk, membawa Tu Zishi di satu tangan dan 
Hai Liren di tangan lainnya. Dia bahkan tidak memberi 
mereka kesempatan untuk bereaksi, jadi dia melompat. 


Setelah dia masuk, enam orang seperti bayi Siam juga 
melompat masuk, dan rusa itu mengikuti dari dekat. 


Dunia apa yang akan mereka temui kali ini? 
"AAAAAAAAAAAAAAAAHH!" 


Ini adalah pertama kalinya Tu Zishi dan Haili mengalami 
kesadaran. Setelah merasa bahwa mereka sedang 
membusuk tanpa batas, mereka berteriak kaget, tetapi 
kecepatan transmisi terlalu cepat. Begitu teriakan mereka 
diteriakkan, semua orang tiba dengan cara yang berbeda. 
dunia. Namun, teriakan itu tidak dapat dipulihkan, jadi 
mereka hanya mendengarkan teriakan keduanya dan Feng 
Wu di belakang. 


"Sangat berisik," kata Liang Xian. 


Dia tidak berteriak ketika dia menyeberang untuk pertama 
kalinya. 


Meskipun itu karena hipoksia begitu saya memasuki dunia 
yang berbeda. 


Qiu Qizheng dan yang lainnya tidak berteriak. 


Tentunya, ada kemungkinan juga Anda tidak bisa 
mendengarnya saat berteriak, dan suara rapatnya 
sebanding dengan suara gemuruh. 


Sekarang, mereka berada di jalan yang terang benderang 
dengan bar yang ambigu dan redup di sisi jalan. Terlihat 
sangat normal di sini, dan agak menyeramkan. 


Apa yang terjadi? Ah San bertanya dengan bingung, 
Bagaimana dengan tanah longsor? Bagaimana dengan 
retakan tanah? Bagaimana dengan tsunami? Terlalu tenang, 
bangunan pinggir jalan masih utuh. Mungkinkah ini akhir 
dunia? 


Ayo jalan-jalan. Qiu Oi melepaskan Feng Wu di sampingnya, 
dan dia juga sedikit lega. 


"Masuk akal bahwa kita hanya memiliki 'lubang' ketika kita 
menghadapi dunia yang telah runtuh," Liang Xian melihat 
ke jalur taksi yang sesekali terbang di sampingnya, "Ini 
sangat normal, mengapa itu runtuh?" 


Mari kita selidiki dan lihat. Yan Yongfeng berkata, Bukankah 
perlu mengumpulkan informasi tentang dunia yang berbeda 
sebanyak mungkin atas dasar memastikan keselamatan 
hidup? Kebetulan kita bisa berhubungan dengan orang- 
orang di dunia yang berbeda, mengatakan bahwa mereka 
benar-benar sama. Apakah kita penduduk bumi yang sama? 
Ini Kota B? Mereka mengerti bahasa Mandarin? " 


"Harus mengerti," Assandao, yang pernah memiliki 
pengalaman kontak sekali, "Lihat teks di papan nama, 


apakah itu bahasa Cina atau yang disederhanakan. Bahkan 
jika itu adalah dunia paralel, seharusnya tidak ada banyak 
perbedaan waktu, sehingga Anda dapat berkomunikasi . " 


Kudengar bar adalah tempat termudah untuk 
mengumpulkan berita, apakah kamu ingin mencobanya? 
Tanya Yan Yongfeng dengan penuh semangat. 


Anak-anak muda yang teguh ini telah berlatih selama 
bertahun-tahun dan belum memasuki "kesempatan dewasa" 
seperti ini. 


Liang Xian juga ingin mencoba, tetapi dia dengan hati-hati 
meminta pendapat Tan Yan: "Bagaimana menurutmu?" 


Mungkin hanya untuk berbicara dengan Tan Yan, tetapi 
Liang Xian, yang selalu mati, dapat berpikir dua kali jika ada 
masalah, yang sudah menjadi semacam pertumbuhan. 


Apakah perlu mengumpulkan informasi dunia lain? Tan Yan 
bertanya, Tidak bisakah kamu pergi langsung ke titik 
transmisi? Itu lebih cepat. 


Liang Xian: "Apakah menurutmu itu salah?" 


Tan Yan menggelengkan kepalanya: "Itu tidak benar. Saya 
telah menemukan dunia yang begitu damai sebelumnya. 
Saya mencoba untuk tidak menyentuh siapa pun dan 
langsung pergi ke tujuan saya. Saya tidak tahu bagaimana 
dunia ini akan berbeda." 


Dia memikirkannya dan menambahkan kalimat lain: 
"Rasanya tidak enak. Udara atau atmosfir di sekitarnya 
membuatku merasa tidak nyaman." 


Tan Yan pernah merasa tidak nyaman, jadi dia pergi secepat 
mungkin. 


"Tetapi mungkin juga karena saya tidak terlalu menyukai 
acara seperti ini ..." Tan Yan berkata, "Anda tahu, saya lebih 
konservatif dan tidak terlalu terbiasa ..." 


Dia menunjuk ke bar. Tan Yan tidak memiliki kesempatan 
seperti itu untuk mempromosikan one-night stand di 
jamannya. Dia benci etos semacam ini. 


"tu semua memanfaatkannya," kata Tan Yan kaku, 
"Gampang sakit! Kamu tidak ingin seperti ini di masa depan, 
terlalu santai. Bahkan pria yang belum menikah dan wanita 
yang belum menikah bisa saja mendapatkan kebiasaan 
buruk di masa depan. . Setelah kebiasaan terbentuk, 
meskipun mereka sudah menikah. Sangat mudah untuk 
melakukannya lagi, dan tidak ada cara untuk menjalani 
kehidupan yang baik. " 


Dia berkata dengan terengah-engah, tidak peduli 
bagaimana dia melihat bar ini, dia merasa tidak nyaman. 


Semua orang tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. 


Hahahahaha, Tan Yan, kamu hahahahaha Ah San 
menggabungkan usia Tan Yan yang sebenarnya dengan 
kata-kata ini, dan tiba-tiba tertawa maju mundur, Hei? Tiba- 
tiba aku memikirkan sesuatu, kamu masih perawan? 


Wajah Tan Yan langsung memerah. 


Liang Xian tergoda untuk melihat Tan Yan diejek, dan segera 
berkata: "Apa yang salah dengan seorang perawan? 
Seorang perawan harus menjaga tubuhnya tetap bersih dan 
sadar diri, menyerahkan waktu pertamanya kepada yang 
paling dicintai, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri 
dan gadis, itu tidak baik.? " 


"Aku tidak menertawakan lelaki perawan itu," Ah San terus 
tertawa, "tapi ... Tan Yan he...." 


Mata Yan Yongfeng tajam dan tajam, dan dia menutupi 
mulut Ah San, mengatakan bahwa dia tidak bisa 
membedakan usia Tan Yan di depan pendatang baru! 


Wajah Tan Yan memerah, dan Liang Xian juga tahu bahwa 
perawan berusia 19 tahun itu adalah seorang pemuda yang 
tahu tanggung jawab dan tidak akan menuruti 
keinginannya, tetapi perawan berusia 58 tahun itu ... itu 
masalahnya. 


Dia meraih tangan Tan Yan dan berkata, "Ini karena Tan Yan 
terlalu baik dan lurus." 


Tidak peduli apa, dia mendukung Tan Yan sampai akhir. 


"Oke, jangan tertawa." Qiu Qi keluar untuk mengontrol 
pemandangan, "Bisakah saya masuk?" 


"Aku baru saja menguji udaranya. Tidak ada bedanya 
dengan dunia kita. Seharusnya lingkungan saat ini 
membuatmu tidak nyaman." Liang Xian membujuk, "Mari 
lebih berhati-hati, dan kita semua bertindak bersama. Kita 
hanya tinggal selama satu jam. . Ketika waktunya habis, kita 
akan pergi ke titik teleportasi., Oke? " 


Dia juga berkata: "Bar sebenarnya bukan tempat untuk 
mencari wanita. Ada juga beberapa orang yang mengalami 
stres dalam kehidupan perkotaan. Mereka akan datang ke 
bar untuk berkumpul dengan teman-teman di malam hari, 
mendengarkan musik yang menenangkan, minum koktail, 
dan santai. Kamu ... Aku selalu merasa kamu terlalu ketat, 
dan ketika aku punya waktu ketika aku kembali, aku akan 
membawamu ke bar ... Jika kamu tidak mau, kita juga bisa 


pergi ke papan permainan papan untuk bermain, yang 
sangat menarik. " 


Oke. Tan Yan akhirnya melepaskan prasangkanya. Meski 
masih merasa tidak nyaman, dia mengangguk setuju. 


Tiga Tu Zishi yang diperlakukan transparan: "..." 


Selalu terasa seolah-olah ada beberapa informasi penting 
terbang di depan mereka, tetapi mereka tidak 
menangkapnya. 


Sebelum Qiao Zhixue mendeskripsikan dunia lain dengan 
begitu buruk, dan bahkan menunjukkan videonya kepada 
mereka, Tu Zishi dan yang lainnya cukup gugup. Sekarang 
saya melihat lingkungan ini dan sikap santai para pemain 
lama, saya merasa sedikit tidak setuju di hati saya. 


Mungkin tidak sesulit itu. 


Begitu mereka membangkitkan kemampuan mereka, 
mereka bisa menjadi sangat bullish. Ketiga pemuda itu 
berpikir pada saat bersamaan. 


Sasaran besar bagi sekelompok sembilan orang untuk 
memasuki bar pada saat yang sama. Ada juga seekor rusa ... 
Tapi Tan Yan bersikeras untuk berjalan bersama dan tidak 
boleh terpencar. Semua orang diserahkan padanya. 


Sembilan orang membawa ransel besar, dengan rusa di 
belakangnya, pelayan bar tidak menghentikan mereka, 
apalagi mengatakan "hewan peliharaan tidak diperbolehkan 
masuk". 


Lampu bilah rendah dan ambigu, lingkungannya sangat 
mewah, dan tidak ada yang berbicara dengan keras, yang 
sangat nyaman. 


Beberapa orang duduk berbaris di bar, dan mereka 
sebenarnya sangat gugup. 


Siapa tahu uang di dunia ini sama dengan uang di dunia 
mereka! 


Liang Xian tetap diam, mengklik desktop dan bertanya: 
"Apakah ada produk baru?" 


Bartender itu tersenyum sangat profesional: "Ya." 


Dia meluncurkan menu dengan bahasa Inggris yang familiar 
dan nama-nama anggur yang familiar Liang Xianwei 
menarik napas lega dan memesan sembilan cangkir. 


Adapun pembayaran ... 


Jika mata uang tidak beredar, apakah akan membayar 
senjata atau tidak, Liang Xian melintas pikiran berbahaya di 
benaknya. 


Ketika bartender sedang bartending, seorang wanita dengan 
rok pendek berpotongan rendah bersandar di bar dan 
memandang Haili dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu 
ingin aku minum?" 


Setelah dia selesai berbicara, dia merapikan rambut 
panjangnya tanpa bekas, dan meluruskan dada penuhnya. 
Kakinya agak terhuyung, dan kakinya panjang, lurus dan 
putih, membuat orang pusing. 


"Saya, saya ..." Haili juga belajar dan berlatih sepanjang 
jalan, dan belum mulai menerima pelatihan rayuan. 
Menghadapi kesempatan seperti ini, sangat sulit untuk 
menghadapinya, dan dia hampir berkata, "Saya tidak punya 
uang ". 


Wanita itu mungkin berusia dua puluh delapan atau 
sembilan puluh sembilan tahun. Dia sangat cantik, dan yang 
terpenting, dia mencium bau buah persik matang di sekujur 
tubuhnya. Dia meletakkan tangannya di leher Haili dan 
mendekatinya, dan baunya melayang ke hidung Haili. 


Suaranya sepuluh derajat lebih manis lagi: "Silakan minum 
~ Saya ingin ini ~" 


Dia menunjuk ke anggur wanita paling mahal di menu dan 
berkata. 


Orang-orang Haili bingung, dan semua orang diam-diam 
mengatakan bahwa kecantikannya tidak dangkal. Tan Yan 
hanya merasa bahwa semua mozaik tidak pantas untuk 
anak-anak, jadi dia tidak repot-repot melihatnya, dan ingin 
menenangkan diri. menyentuh rusa. 


Dia menyentuh tangannya tetapi merasa kosong, melihat 
sekeliling, Xiaolu berlari ke kaki wanita itu di beberapa titik, 
dan menggigit roknya dengan mulut terbuka, mencoba 
menariknya menjauh dari Hailiren. Rok awalnya pendek 
hampir robek oleh rusa, dan wanita itu terlihat sangat seksi 
saat ini. 


Tapi pemandangannya sangat aneh, tidak ada yang 
memperhatikan rusa, orang-orang di sekitar ... 


Tan Yan melihat sekeliling, dan akhirnya jatuh ke wajah 
bartender, dia menyipitkan mata dan tidak bisa melihat 
matanya. 


Dada wanita itu melekat pada lengan Hailiren, dan dia 
bergoyang dan memintanya untuk membeli segelas anggur 
untuk dirinya sendiri. Rok saya digigit rusa Rasanya aneh 
tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. 


Melihat bahwa dia akan mencium bibir Hailiren, Tan Yan 
berbalik dan berlari melewati Liang Xian ke sisi Hailiren, 
menekan wanita itu di palang dengan telapak tangan, 
mencabut belati dari pinggangnya, dan menusuknya di 
dada., Darah berceceran. ! 


"Kamu ..." Haili menyemburkan darah, dan seluruh orang itu 
bodoh. 


"Pergi!" Desak Tan Yan. 


Dia hendak mencabut belati, tetapi dia dipeluk oleh lengan 
wanita itu dan berkata: "Saudaraku, jangan terlalu cemburu 
jika kamu cemburu, undang saja aku untuk minum." 


Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, stroke Tan Yan 
bisa dikatakan cepat dan kejam, sangat tidak mungkin 
untuk bertahan hidup dengan satu pukulan. 


"Xiaogege, bisakah aku memberimu ciuman? Baunya sangat 
harum ..." 


Wanita itu mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Bibir 
merah montok asli telah hilang, wajah cantiknya retak, dan 
sepuluh tentakel bernoda lendir terbang keluar dari 
mulutnya, membungkus kepala Tan Yan di dalamnya! 


54 


Bab 55 Kota Hantu 


Bab 55: Kota Hantu (3) 


Di mata orang lain, kepala Tan Yan telah sepenuhnya 
terbungkus tentakel berwarna daging dengan cairan yang 
tidak diketahui. Haili, yang paling dekat dengannya, tidak 
peduli dengan wajahnya yang penuh darah, pelatihan 
bertahun-tahun memungkinkan dia untuk sementara waktu 
menekan rasa takutnya, mencabut belati dari pinggangnya, 
dan menebaskan tentakelnya. 


Kepala Tan Yan terbungkus monster, dan Haili takut akan 
cedera yang tidak disengaja, jadi dia tidak berani 
menggunakan pistol. 


Tentakelnya sangat lembut, dan belatinya tidak terlalu kuat. 
Cairan kental di atasnya bersifat korosif, dan belati Haili 
meleleh dalam dua pukulan. 


Wajahnya pucat, cemas bahwa dia tidak bisa 
menyelamatkan temannya, dia ingin meraih tentakel 
dengan tangannya, merobek monster tiba-tiba, dan 
kemudian Tan Yan keluar. 


"Tidak perlu." Suara tenang Tan Yan datang dari tentakel 
berlendir, "Jangan bergerak, perhatikan sekeliling, aku baik- 
baik saja." 


"Kamu " 


Kata-kata keprihatinan Hailiren belum diucapkan, hanya 
setelah tembakan, wanita itu membuat teriakan sedih dan 


kasar, suaranya akhirnya tidak lagi begitu manis dan 
berminyak. 


Tan Yan, yang kepalanya terbungkus, mengangkat kakinya 
dan menendang wanita itu dengan keras. 


Cairan biru kehijauan jatuh di antara tentakel, seperti darah. 


Tendangan Tan Yan begitu kuat sehingga dia menendang 
wanita itu setengah lingkaran di udara, jelas menendangnya 
langsung, dan akhirnya dia jatuh berhadap-hadapan. 


Tentakel masih menari, tetapi Tan Yan bergegas maju 
dengan langkah kuat, menginjak bagian belakang kepala 
wanita itu, dan pistol di tangannya menembak sepuluh 
tentakel tanpa ragu-ragu. 


Jeritan non-manusia berlangsung selama lima menit penuh 
sebelum tentakel akhirnya berhenti bergerak, tubuh wanita 
itu dengan cepat menjadi kering dan dengan cepat menjadi 
mayat. 


Anggota tim yang dikejutkan oleh adegan ini jatuh ke wajah 
Tan Yan, kepalanya dilindungi oleh penutup pelindung 
transparan, dan lendir tentakelnya sama sekali tidak 
menyentuh kulitnya. 


Dari awal hingga akhir, ekspresi Tan Yan tidak berubah sama 
sekali, dia bahkan tidak mengedipkan matanya, dan tanpa 
ragu, membunuh monster yang menjijikkan itu. 


Ketiga pendatang baru itu menatap wajah Tan Yan, dan 
kepanikan yang disebabkan oleh monster itu berangsur- 
angsur menghilang, hanya menyisakan kekaguman pada 
pria ini. 


Kepala Xu dan Profesor Qiao sama-sama berkata bahwa jika 
Anda ingin mendengarkan Tan Yan, dia tidak takut. Tiga 
orang Tu Zishi tidak mengerti seberapa kuat seorang siswa 
tahun pertama biasa, tetapi sekarang mereka telah 
mengalaminya secara langsung. 


Kekuatan Tan Yan tidak terletak pada betapa 
menakutkannya kekuatannya, tetapi pada sarafnya sekuat 
baja dan mata yang tak kenal takut dalam keadaan apa pun. 


Monster itu mati, tetapi anggota tim kecil tidak 
mengendurkan kewaspadaan mereka.Mereka mengawasi 
orang-orang di bar dari belakang ke belakang. 


Jelas hal seperti ini terjadi di bar, tetapi tidak ada yang 
berteriak.Semua orang bahkan tidak bergerak dan masih 
duduk di kursi mereka dan mencicipi anggur. 


Bartender berdarah yang sama meletakkan sembilan gelas 
koktail di bar, menyipitkan matanya dan berkata kepada 
semua orang: "Tamu, anggurmu." 


Setiap orang memesan anggur yang berbeda, tetapi para 
bartender membawakan mereka semua "anggur" putih 
lengket. Aku tidak tahu apa itu, dan itu menjijikkan untuk 
dilihat. 


Kali ini, saya melihat anggur di gelas orang lain lagi, tetapi 
saya melihat di mana anggur itu. Salah satu gelas itu penuh 
dengan cairan merah tua, dan tampaknya ada mata di gelas 
seseorang. 


"Hah? Apakah kamu tidak meminumnya?" Bartender itu 
berkata dengan sopan, "Jangan salahkan tamu yang 
bersemangat itu. Kita sudah lama tidak makan daging segar. 
Semua orang telah makan makanan beku dan mencium bau 
daging segar. Ini adalah a sedikit mengasyikkan. " 


Dia mengendus hidungnya dan menunjukkan ekspresi 
mabuk: "Kamu sangat harum." 


Feng Wu ingin menembak, tapi Tan Yan menahannya: 
"Jangan bergerak, lihat." 


Feng Wu menekan rasa takut dan mual, dan meletakkan 
jarinya di pelatuk, dengan sangat mantap. 


Dengan jentikan jari Liang Xian, benda transparan terbang 
menuju bartender. Ini adalah "peluru" yang dia ciptakan. 
Masih belum ada entitas dan tidak sekeras benda nyata. 
Tidak bisa dikatakan setengah jadi. Paling banter, hanya 0,2 
produk jadi, tetapi tes adalah cukup. 


"Peluru" -nya langsung menuju mulut bartender. Tan Yan dan 
Liang Xian bekerja sama secara diam-diam dan langsung 
memberi "peluru" kekuatan pendorong dengan kesadaran, 
membuat kecepatannya konsisten dengan kecepatan pistol. 


Sampai "peluru" menembus kepala bartender, dia masih 
tidak memiliki respon, dan setelah beberapa saat, dia 
membuka mulutnya tak terkendali, dan tentakel yang lebih 
kuat dari wanita merangkak keluar dari mulut saat 
merangkak. Juga biru kehijauan yang menetes ... itu 
mungkin darah. 


"Kemampuan visualnya rata-rata," kata Liang Xian dengan 
suara yang bisa didengar semua orang, "Aku mengoleskan 
sedikit darah pada 'peluru'. Sebelum Tan Yan 
mempercepatnya, kecepatannya sangat lambat. Bahkan, 
bisa dideteksi. , tetapi monster itu aku tidak melihatnya. 
Tekanan angin sebenarnya sangat tinggi ketika dia akan 
mencapai wajahnya, tetapi dia masih tidak menanggapi. Dia 
sepertinya memiliki indra peraba yang normal dan 
pendengarannya tidak jelas . Dapat mensimulasikan 
kehidupan manusia dan memiliki indra penciuman yang 


tajam. Saat ini, terlihat seperti kanibalisme, tetapi 
kelemahannya bukan. Hati adalah mulut, atau lidah. 
Menembak mulut dapat sangat merusak lawan, tetapi itu 
tidak bisa membunuh. 


Dilihat dari titik serangan Tan Yan pada tentakel bisa 
berakibat fatal barusan, tentakel itu sama-sama alat 
penyerang tapi juga kelemahan. Lendirnya korosif dan tidak 
bisa langsung dihubungi. Dianjurkan untuk menggunakan 
serangan jarak jauh. 


Memiliki cairan tubuh, artinya tubuh mengandung banyak 
air, kemampuan Ah San harus bisa digunakan. Hanya saja ... 
Bisakah Anda menahan sifat korosif? " 


Untuk sedikit godaan, Liang Xian telah menganalisis 
sebagian besar monster. Ketiga pemain baru itu 
memandangi pemain veteran dari pinggir lapangan.Mereka 
juga merasa menjijikkan, namun cukup tenang menghadapi 
fenomena di luar akal sehat dan mampu dengan cepat 
menemukan tindakan penanggulangan. 


Ini bukanlah perbedaan kekuatan, tetapi hasil dari 
pengalaman. 


Awalnya, Liang Xian dan yang lainnya juga adalah orang- 
orang yang akan mati di bawah sinar matahari di dunia lain, 
tetapi sekarang mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. 


"Jarak jauh ..." Ah San memikirkannya, "Kemampuan Yan 
Yongfeng bisa digunakan untuk jarak jauh, Qiu Oizheng!" 


Qiu Oizheng segera mundur selangkah dan meraih tangan 
Ah San dan Yan Yongfeng. Oin Li melangkah maju dan 
berdiri di depan Qiu Oi, yang tidak dilindungi oleh senjata. 
Mereka bekerja sama secara diam-diam, dan kecepatannya 
sangat cepat . 


Ah San membuka matanya lebar-lebar, dan dia melihat 
pembuluh darah tentakel merangkak di tanah, aliran cairan 
di dalam tubuh, dan elektron yang jarang mengambang di 
udara. 


Hanya dengan pikiran di benaknya, partikel bebas 
berkumpul di tangannya, dan lengan panjang yang hanya 
bisa dilihat oleh Ah San dan Yan Yongfeng muncul di 
kehampaan.Ini adalah hasil dari partikel yang memanjang 
dan mengembang di tangan Ah San. 


Ketika tangan menyentuh bagian atas tentakel, tentakel 
segera menjadi kering, dan genangan noda air muncul di 
sekitarnya. 


Air di dalam tubuh terkuras, dan monster itu tidak bisa lagi 
bergerak. 


Oke! Yan Yongfeng tidak bisa membantu tetapi berseru halo. 


Ini adalah beberapa kombinasi dan posisi yang dibantu oleh 
Oiao Zhixue berdasarkan kemampuan beberapa orang.Dia 
membayangkan banyak jenis dan merancang banyak 
kombinasi pertempuran untuk setiap situasi. Ini juga alasan 
mengapa para pemain kali ini percaya diri, kekuatan Oiu 
Oizheng sangat berguna, selama dia ada, semua orang bisa 
memberikan permainan penuh untuk kekuatan mereka. 


"Jangan terlalu senang," Oiu Oizheng mengingatkan, "Kami 
telah menunjukkan kekuatan manusia super dengan 
membunuh dua monster, tapi 'orang-orang' di bar tidak 
panik sama sekali. Mereka tidak takut pada kita." 


Berapa banyak 'orang' yang ada di kota ini?" Liang Xian 
berkata tiba-tiba, "Mereka baru saja mengatakan bahwa 
mereka sudah lama tidak makan 'daging' segar." 


Semua orang memikirkan kemungkinan dan menelan 
dengan gugup. 


"Heh," Liang Xian tersenyum, "Jika ini adalah Kota B, jika 
makhluk ini parasit dan membiakkan monster pemakan 
manusia, maka kota itu akan hidup." 


Ada puluhan juta orang di kota B, bahkan jika hanya 
seperlima yang menjadi monster, itu adalah puluhan juta ... 


Jika ini masalahnya, maka tidak heran orang-orang di bar 
tidak takut sama sekali. 


"Saya tidak tahu apakah mereka tidak mengenal satu sama 
lain, atau tidak ada rasa persahabatan sama sekali," kata Tu 
Zishi. "Setelah kematian dua pasangan, tidak ada yang 
terkejut dan masih minum 'alkohol'. " 


Tu Zishi adalah anggota tim tercepat yang menerima status 
quo dan bereaksi. 


Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di bar berdiri, 
seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang mereka 
katakan, dan membuka mulut mereka kepada para pemain 
satu per satu. 


Sungguh, apa-apaan ini, menjijikkan! Teriak Yan Yongfeng. 


Dia bisa melihatnya dengan sangat jelas Saat monster 
membuka mulutnya, dia bisa melihat ... makhluk itu 
merangkak keluar dari tenggorokannya! 


Mata yang bagus tidak selalu bagus! Yan Yongfeng terlihat 
seperti tidak tahan dengan kegilaannya, Pemimpin regu, 
dengan penuh semangat! 


Ah San segera melepaskan Qiu Qizheng dan mengeluarkan 
senjatanya untuk bertukar posisi dengan Qin Li. Kali ini Qiu 
Qizheng tidak memegang tangan Yan Yongfeng, tetapi 
meletakkan salah satu tangannya sendiri di punggungnya. 


Yan Yongfeng memegang belati kecil di tangannya dan 
berkata kepada manusia baru di sekitarnya: "Mundur tiga 
langkah!" 


Begitu pendatang baru mundur, monster mengepung celah 
ini. Yan Yongfeng mengangkat belati seolah-olah itu sangat 
sulit, dan berkata, "Lihat pedangku sepanjang 40 meter." 


Dengan satu tebasan, semua monster terbang keluar, dan 
sebuah lubang besar terbuka di dinding bar. 


Lari! Perintah Asan segera. 


Kerumunan mempertahankan formasi mereka dan dengan 
cepat melarikan diri dari bar Monster yang selamat bangkit, 
membuka mulutnya dengan enggan, dan puluhan tentakel 
terbang ke arah kerumunan. 


Qin Li melambaikan tangannya dan penghalang besar 
terbuka. Semua tentakel menabrak penghalang, dan dia 
tidak bisa menyentuh semua orang sama sekali. 


Tapi dia membuka penghalang perlahan. Sebuah tentakel 
terbang ke arah Haili, yang tidak memiliki kemampuan. Dia 
mengangkat pistol, dan tiba-tiba berkedip seperti Tan Yan 
yang terbungkus tentakel sebelumnya. Jari-jarinya 
menjentikkan, tidak ada Tarik pelatuknya. 


Hanya saat ini, tentakel sudah terbang di depan mata. Di 
belakang istana Tan Yan, jauh dari Hai Liren, sudah 
terlambat untuk membantu. 


Hailiren mungkin tidak mati, tetapi lendir di tentakel sama 
korosifnya dengan asam kuat, jadi jika Anda benar-benar 
menabraknya, setengah dari wajah Anda tidak diperlukan. 


Tepat ketika dia putus asa, angin puyuh coklat-kuning dan 
putih berpotongan "Da Da Da" bergegas ke Hai Liren, dan 
rusa itu menendang udara dan menendang tentakelnya. 


Saya melihatnya mendarat dengan mantap di tanah, dan 
kukunya tidak terluka. Xiaolu menyemprot hidungnya ke 
Haili dengan jijik, lalu berlari kembali ke Tan Yan. 


Tiga pendatang baru: "..." 


Mereka hanya melihat seekor rusa sika muda tanpa tanduk, 
seekor Thomas berputar 360 derajat di udara, menendang 
kaki depan dengan gagah, menghancurkan tentakel 
monster itu dengan satu kuku. 


Di dunia sialan ini, di sini, mereka tidak bisa dibandingkan 
dengan Tan Yan, yang baru berusia delapan belas tahun, 
siswa yang lebih muda, monster, atau rusa. 


Tiga elit terpilih memiliki keraguan yang dalam tentang diri 
mereka sendiri. 


Namun pada kenyataannya, tidak ada waktu untuk 
membuat mereka frustasi.Ketika semua orang bergegas 
keluar dari bar, mereka merasa salah setelah dua langkah. 


Tu Zishi bahkan bertanya: "Sebelum kita memasuki bar, 
apakah ada begitu banyak mobil di luar ...?" 


Ketika pertama kali tiba di dunia ini, Liang Xian juga dengan 
sengaja mengamati taksi-taksi yang sesekali melaju di jalan 
raya, dan juga angkat mulut, mengatakan bahwa mungkin 


saja Karena tidak adanya kemacetan lalu lintas pada malam 
hari. 


Tapi sekarang, di gang-gang kecil, bahkan perempatannya 
sudah penuh mobil, mereka hanya masuk bar selama 
sepuluh menit, dan mobil-mobil di luar sudah diblokir dari 
ring pertama hingga ring kedua. 


Mata Feng Wu membelalak: "Tidak mungkin ..." 


Setiap mobil penuh, penuh dengan orang. Melihat mereka 
berlari keluar dari bar, pintu mobil terbuka satu demi satu, 
dan seseorang keluar dari mobil. 


Sepintas lalu, jalanan dipadati orang. 


Jangan bicara tentang pendatang baru sekarang, bahkan 
para pemain lama pun gugup. 


Kekuatan kecil mereka tidak bisa menangani begitu banyak 
orang! 


"Orang-orang" ini tidak menyerang, tetapi perlahan-lahan 
mengepung beberapa orang. Segera jalan di depan mereka 
diblokir, penuh dengan tembok manusia, dan di belakang 
mereka ada monster yang perlahan memanjat di bar. 


Nafas tim negara adidaya menjadi stagnan. 


Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Liang Xian 
bersandar pada Tan Yan dengan dasar di dalam hatinya, 
masih dengan tenang menganalisa, Kami hanya memasuki 
sebuah bar, dan kami tidak melihat siapa pun di dalamnya 
melakukan panggilan telepon, tetapi itu Hanya butuh 
sepuluh menit. Ada begitu banyak orang. Monster-monster 
ini pasti memiliki cara untuk mengirimkan informasi yang 
tidak kita ketahui, dan penampilan semacam ini seolah-olah 


mereka sedang menunggu pemimpinnya, apakah ini seperti 
serangga? " 


Dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata: "Tampaknya 
menjadi sedikit lebih cerdas daripada serangga yang kita 
kenal, tetapi juga sangat lambat. Namun, metode 
penahanan dan perburuan ini jelas didasarkan pada 
kemampuan kita dan tidak masuk akal. sejalan dengan IQ 
mereka. " 


Liang Xian memiliki sekilas inspirasi di benaknya, dan dia 
tiba-tiba menyadari: "Ada seorang pemimpin yang dapat 
berbagi kesadaran monster lain dan memberi perintah. Ia 
memiliki IO tinggi, agak mirip dengan Ratu Serangga." 


Aku akan pergi kepadamu untuk menganalisis begitu 
banyak, apa gunanya bagi kita untuk melarikan diri? 
Melihat orang di depannya, fobia intensif Asan akan segera 
terjadi, dan dia berteriak dengan panik. 


"Tentu saja berhasil! Tangkap pencuri dulu, tangkap raja 
dulu," kata Liang Xian. "Bahkan jika ia memiliki IQ yang 
lebih tinggi, lebih baik berurusan dengan satu daripada 
berurusan dengan 10 juta!" 


"Masuk akal." Memikirkan tidak harus berurusan dengan 
begitu banyak monster, Asan menenangkan diri, "Kalau 
begitu mereka sekarang menunggu pemimpin datang? 
Berikan makanan lezat kepada pemimpin dulu?" 


"Mungkin ..." kata Liang Xian tidak yakin. 


Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, monster di 
depannya tiba-tiba membuka mulutnya, dan ribuan tentakel 
terbang ke arah semua orang! 


Jangan tembak! Kata Tan Yan segera. 


Dia langsung membuka tutup pelindung, membungkus 
semua orang di dalamnya, dan memblokir serangan 
tentakel. Tapi tentakel semuanya menempel pada penutup 
pelindung, menghalangi cahaya. Untuk sementara, mereka 
hanya bisa melihat warna daging yang terus-menerus kusut 
dan gemetar di depan mereka, dan mereka juga bisa 
mendengar suara lendir yang merayap bergesekan dengan 
penutup pelindung. 


Adegan ini terlalu menarik untuk semua orang. 
"Sial!" Ah San berteriak, "Di mana pemimpinnya?" 


Emmmm Liang Xian juga merasa jijik. Monster-monster ini 
tidak hanya kuat dalam serangan fisik, tapi juga tak 
terkalahkan dalam serangan mental. Mungkin mereka masih 
dalam sarang. Mereka seharusnya bisa menyerang bersama 
dari jarak jauh. Lihat saja. di semut ... Tidak ada ratu semut 
yang keluar untuk mencari makan sendiri, mereka semua 
adalah pekerja yang pindah ke rumah ... " 


"Jangan bilang ..." Qiu Oizheng tidak tahan lagi, dan 
melambai ke Liang Xian, "Aku akan muntah." 


Tidak seperti dunia terakhir yang membunuhmu saat 
datang, dunia ini bertekad untuk membunuhmu sambil 
membunuhmu. Setiap orang harus mengandalkan 
kesadaran mereka untuk menggunakan kekuatan 
supernatural mereka, dan sulit untuk memusatkan energi 
mereka setelah dimanipulasi. 


Dapat dikatakan bahwa kedua dunia itu sangat berbahaya. 


Bagaimana kita akan melarikan diri? Tu Zishi sangat tenang 
saat ini, dan dia tidak merasa jijik. Di luar semuanya 
monster. 


Tan Yan melihat sekeliling dan tidak berbicara, tetapi 
ekspresinya tetap tenang dan tidak gentar. Dia memberi 
semua orang dorongan. 


Tu Zishi bertanya dan menjawab: "Bawah Tanah." 


Dikelilingi di semua sisi, hanya ada satu jalan bawah tanah 
untuk melarikan diri. Jika ini benar-benar kota B, Harus ada 
saluran pembuangan. 


Bagaimana jika ada semua monster di tanah? Yan Yongfeng 
bertanya, Mataku terluka parah, Ma Dan, luka parah! 


Kata-katanya sedikit mengurangi tekanan semua orang 
Ketika semua orang memikirkan kemampuan Yan Yongfeng, 
mereka bersimpati padanya. Mereka hanya bisa melihat 
penampilannya, Yan Yongfeng berkata bahwa dia bahkan 
bisa melihat kaki kurus yang membantu merangkak di 
tentakelnya ... 


Memikirkannya, itu membuatku muak. 


"Bawah tanah memungkinkan." Tan Yan berkata tiba-tiba, 
"Tidak ada langkah kaki atau suara tentakel yang merayap 
di bawah." 


Pendengarannya adalah yang paling sensitif Sejak dia 
mengatakan itu, dipastikan ada monster yang tak terhitung 
jumlahnya menunggu mereka di selokan. 


Pikiran untuk tidak harus melihat hal-hal ini lagi membuat 
saraf semua orang merasa lebih baik. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Xiaolu: Perhatikan 
tendangan Xiaolu! 


55 


Bab 56 Kota Hantu 


Bab 56: Kota Hantu (4) 


Di mana saluran pembuangannya? Liang Xian memandang 
Ah San. 


San membedakan arah, menunjuk ke palang dan berkata, 
"Ada juga satu di pinggir jalan di depan, tapi menurutku 
kamu tidak ingin pergi ke sana. Ada yang lain di belakang 
bar. Seharusnya ... lebih mudah daripada pergi ke depan.... " 


Yan Yongfeng ingin menangis, mereka baru saja melarikan 
diri dari bar dan akan segera kembali. 


"Jangan khawatir." Tan Yan mengeluarkan granat dari tas 
punggungnya, "gunakan saja ini." 


Satu saja tidak cukup? Tu Zishi bertanya, Dan dapatkah 
tutup pelindungmu menahan dampak bahan peledak? 


Faktanya, dia mengatakan itu masuk akal, tetapi setelah dia 
selesai berbicara, dia melihat bahwa anggota tim lama 
memandang diri mereka sendiri dengan idiot. 


Tu Zishi tidak bisa disalahkan, lagipula, dia tidak melihat Tan 
Yan menembaki Mossaurus dengan satu tembakan. Penutup 
pelindung menahan kecepatan angin 1670 km / jam 
sebanding dengan tekanan angin dari ledakan nuklir. 
Granat kecil, kecil bar, ha ha. 


Saya pikir tidak baik bagi orang dalam itu untuk 
mengecualikan pendatang baru dengan cara ini. Ketiga 


Hailiren juga bekerja sangat keras. Sebagai pengawas, Qiu 
Qizheng berkata, "Tan Yan sangat kuat." 


Tu Zishi dan ketiganya juga menyadari hal ini, tetapi mereka 
belum sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya 
kekuatan ini. 


Ada tentakel sebelum dan sesudah, dan mereka telah 
memblokir cahaya. Liang Xian mengeluarkan senter, dan 
Tan Yan menekan tangannya: "Tidak." 


Bahkan dalam kegelapan, dia bisa melihat dengan jelas. 


Tan Yan mengeluarkan pistol dan membuka tutup pelindung 
ke lubang yang memungkinkan satu orang untuk masuk. 
Tepat ketika muncul retakan, beberapa tentakel masuk. Tan 
Yan mengeluarkan pistol dan mengangkat pistol ke tentakel 
dan menarik pelatuknya . 


Ada "ledakan" yang keras, seolah-olah sebuah bom meledak 
di tumpukan tentakel, dan beberapa tentakel pecah di 
tanah dan bergerak dengan susah payah. 


Tu Zishi menyegel Wu Hailiren: "..." 


Mereka bertiga menggosok mata pada saat yang sama, dan 
apa yang mereka lihat barusan sepertinya pistol, tapi 
kekuatannya hampir sekuat mortir! 


Qiu Qi dengan nyaman menepuk bahu orang-orang Haili di 
sampingnya, dan dia memahami perasaan mereka dengan 
sangat baik. 


Ketika Tan Yan menyulap ikan paus, dia juga memiliki 
ekspresi ini. 


Bau mesiu membuat monster bau yang sensitif tidak berani 
masuk untuk saat ini, dan Tan Yan keluar dengan mantap. 
Begitu dia keluar dari tutup pelindung, pintu keluar ditutup. 


Kemudian ada beberapa suara keras, penutup pelindung 
bergetar beberapa kali, dan bahkan tentakel di luar banyak 
yang jatuh. 


Kemudian setengah dari penutup pelindung terbuka, dan 
suara Tan Yan terdengar: "Keluar." 


Beberapa orang keluar dari tutup pelindung dan melihat 
bahwa dinding bar itu penuh dengan warna hitam hangus, 
dan meja serta kursi tidak tahu kemana mereka akan 
terbang. Kaca jendela semuanya pecah, dan tanah penuh 
dengan mayat-mayat kering. Kadang-kadang, beberapa 
tentakel memantul dengan menyedihkan di tanah beberapa 
kali, tampaknya juga tidak bisa bergerak. 


Menurut analisis Liang Xian, monster memiliki indra 
penciuman yang tajam, jadi meskipun kacanya pecah, tidak 
ada tentakel yang berani masuk. Bagaimanapun, batang itu 
penuh dengan bubuk mesiu. 


Asan dan Qin Li berjalan di depan berdampingan, Liang Xian 
di tengah, Tan Yan di belakang istana, dan Xiaolu menemani 
Tan Yan. Tu Zishi tidak bisa membantu tetapi menoleh ke 
belakang, hanya untuk melihat seseorang dan rusa dengan 
punggung ke tentakel melambai di luar jendela, tetapi 
dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa menoleh. 


Ini! Ah San membuka selokan di gang belakang bar. Tidak 
ada monster di dekat sini, dan mereka semua sepertinya 
bergegas ke depan. Agaknya berpikir bahwa tim ability 
tidak dapat menembus mistar, mereka menyiapkan 
penyergapan di luar. 


Tan Yan pertama-tama mendengarkan dengan cermat dan 
memastikan bahwa tidak ada makhluk abnormal, dan semua 
orang merangkak satu per satu. 


Ini bau. Yan Yongfeng mencubit hidungnya dan berjalan ke 
selokan. 


Saluran pembuangan di kota B tidak sedikit, Dulu ada 
laporan berita bahwa beberapa orang tunawisma di kota B 
tinggal di saluran pembuangan sepanjang tahun. Kota B 
terletak di sebelah utara dengan curah hujan yang sedikit, 
selama tidak musim hujan, saluran pembuangannya selalu 
kering dan lingkungan tidak buruk. 


Sayang sekali mereka mengambil selokan di gang belakang 
bar. Orang sering menuangkan sisa makanan ke tempat ini. 
Selama bertahun-tahun, tempat itu bau tak terkatakan. 


"Baunya salah ..." Tan Yan menggelengkan kepalanya dan 
berkata, "Ini bukan bau sisa makanan, baunya agak seperti 


Semua orang merasa sangat tidak nyaman, dan rusa terus 
mengibaskan rambut di tubuhnya, yang jelas sangat 
mengganggu. 


"Atasi," kata Tan Yan, "Mencium tubuh kita adalah hal yang 
baik, itu akan menutupi bau kita sendiri. Monster-monster 
ini memiliki indra penciuman yang baik, dan mereka 
memiliki bau yang menyengat untuk ditutupi. kami untuk 
menghindari. " 


"Tapi rasanya ..." Yan Yongfeng membuka mulutnya dan 
tidak melanjutkan. 


Ah San bertanya: "Apa rasanya? Apa yang kamu lihat?" 


Kamu masih belum bertanya. Tan Yan membujuk, dia juga 
sepertinya tahu sumber baunya. 


Ya, jangan tanya. Yan Yongfeng tidak menyipitkan mata, dan 
fokus ke depan, karena takut dia akan melihat sesuatu di 
sudut lagi. 


"Oh ..." Tu Zishi tiba-tiba muntah dua kali. 


Tan Yan meliriknya, tidak berbicara, tetapi terus memimpin 
semua orang ke depan. 


"Anda dapat menebaknya," kata Liang Xian. 


Terkadang tidak nyaman untuk menjadi pintar. Ketika Tan 
Yan mengatakan bahwa rasanya tidak enak, dia menebak 
sumber rasa tersebut berdasarkan situasi dunia, tetapi tidak 
pernah rusak. Tapi sekarang Yan Yongfeng telah melihatnya, 
dan pendatang baru telah menebaknya, tidak perlu 
menyembunyikannya. 


"Itu adalah sisa-sisa monster yang dingin, tersapu oleh 
hujan, bercampur menjadi satu, berubah menjadi saus 
daging, berminyak menempel di dinding saluran 
pembuangan. Kita ada di sekitar kita dan di bawah kaki kita, 
semua orang berjalan dengan mantap, dan berusaha untuk 
tidak Menyentuh dinding pipa, "kata Tu Zishi. 


Jangan bilang apa-apa! Sejak aku melihat tentakel, Ah San 
merasa sedikit kesal. 


Ah San dilatih dalam pertarungan yang sebenarnya, dan dia 
adalah orang yang paling stabil di tim kecuali Tan Yan. 
Meskipun Tan Yan menekan aura veteran, tidak peduli apa 
situasinya, dia selalu bisa tetap tenang. 


Tapi dunia ini tampaknya menjadi kelemahan Ah San, dia 
telah meledak beberapa kali dengan bahasa kotor, dan 
tampaknya sangat sulit untuk ditanggung. 


Untung Cui dan Yu tidak ada, kalau tidak bocah yang takut 
dunia ini tidak akan kacau bisa berkata pada Asan, Ann, 
anggap saja sebagai selai daging, yang tidak biasa di film 
horor. 


Untungnya, untungnya. Qiu Qi sedang berpikir diam-diam di 
dalam hatinya. 


Cui Heyu, seorang pencinta film horor, mungkin sangat 
bersemangat untuk bertemu dengan dunia ini. 


Tu Zishi muntah beberapa kali dan tidak meludahkan 
apapun. Wajahnya sedikit pucat, tapi berangsur-angsur 
sembuh. 


Ini adalah pertama kalinya dunia seperti itu memang terlalu 
menakutkan bagi pendatang baru, tetapi dunia untuk orang 
lain sangatlah sederhana untuk pertama kalinya. Memilih 
jalan ini dan memiliki kekuatan supernatural berarti bahwa 
setiap orang harus terus mengalami dunia seperti itu. 


"Kamu benar-benar luar biasa," kata Tu Zishi sambil melihat 
ke arah Tan Yan, "Jika bukan karena melindungi kita, bahkan 
jika ada begitu banyak tentakel di luar, kamu bisa kabur 
sendiri." 


Tidak apa-apa, jawab Tan Yan dengan metode respon yang 
didedikasikan untuk generasi yang lebih tua. 


Tidak terlalu sederhana, juga tidak asal-asalan, jawaban Tan 
Yan selalu seperti ini. 


Saya selalu merasa biasa-biasa saja, yang mungkin 
merupakan kekurangan terbesar Tan Yan. Dia tidak memiliki 
pengetahuan diri, tetapi ketidaktahuan orang lain tidak 
dapat mengenali kekurangannya sendiri, dan Tan Yan tidak 
dapat melihat kelebihannya sendiri. 


Tan Yan jelas merupakan karakter yang dapat membunuh 
langit. Tu Zishi sangat ingin berbicara dengannya dan 
bertanya bagaimana dia menjadi begitu kuat, tetapi 
jawabannya seperti ini sangat sulit untuk ditanyakan. 


Kemampuan Tan Yan adalah untuk meningkat, Qiu Qizheng 
menjelaskan kepada para pendatang baru. Bagaimanapun, 
dia akan menjadi pendamping di masa depan. Dia tidak 
dapat menanggung perpecahan tim. Ini bukan hanya 
peningkatan kekuatan, tetapi segalanya. Dia menggunakan 
kesadarannya untuk memperkuat Kekuatan peluru dan 
granat. Kamu juga harus mempelajari dasar teori dari 
kekuatan supernatural. Selama kesadarannya cukup kuat 
dan rohnya bisa dikendalikan, kita akan secara bertahap 
menjadi lebih kuat. " 


Akhirnya seseorang menjawab panggilan tersebut, dan Tu 
Zishi mengundurkan diri dan bertanya: "Tan Yan hanya 
seorang siswa tahun pertama, dan dia masih sangat muda. 
Bahkan jika dia berlatih, dia seharusnya tidak berlatih 
selama beberapa tahun. Bisakah kita menjadi seperti dia?" 


Iri hati adalah pikiran semua orang yang baru saja 
bersentuhan dengan kekuatan supernatural Tan Yan. Liang 
Xian'a San Qinli dan yang lainnya juga sama pada awalnya. 
Mereka tertarik oleh Tan Yan yang mengangkat meteorit 
tersebut, dan memperoleh supernatural kekuatan dengan 
melakukan kematian. Saya juga berpikir bahwa suatu hari 
saya akan menjadi seperti Tan Yan. 


Tapi sekarang, tujuan semua orang adalah untuk bisa 
menjadi kekuatan Tan Yan dan menjadi orang yang mewarisi 
keinginannya. 


Melihat keheningan aneh semua orang lagi, Feng Wu 
dengan cepat mengubah topik untuk meredakan suasana 
yang memalukan: "Berapa umur Tan Yan tahun ini? Dia juga 
19 tahun? Berapa tahun dia dalam kehampaan?" 


Sebelum Tan Yan dapat berbicara, Liang Xian terlebih 
dahulu berkata: "Oh, saya masih muda." 


Singkatnya, pertukaran tidak bisa lagi berlangsung. 


Faktanya, semua orang mengerti bahwa di tempat yang 
gelap dan bau, semua orang panik tanpa tahu harus pergi 
jauh. Para pendatang baru juga ingin meredakan emosinya. 
Toh Tan Yan tidak menghentikan mereka untuk berbicara. 
Artinya, saluran pembuangan masih sangat aman, dan tim 
dapat dibina dengan baik. Mereka semua adalah satu tim, 
dan lingkungannya cukup tenang. buruk. Tidak ada yang 
ingin dipisahkan satu sama lain. Dan hal buruk terjadi. 


Titik masuk untuk pendatang baru adalah topik yang tabu. 
Asan yang lebih suka meludah dan pandai dalam suasana 
aktif, kembali gugup oleh tentakelnya, dan akan meledak 
begitu membuka mulutnya, menyebabkan hubungan antar 
pendatang baru dan yang tua menjadi lebih kaku. 


ini tidak bagus. 


Tan Yan juga menyadari hal ini, sebagai ketua tim, dia tidak 
bisa membiarkan suasana menjadi seperti ini. 


Tapi apa yang baik untuk dikatakan? Tan Yan berpikir keras, 
menunduk dan melihat rusa kecil sangat dekat dengannya, 
dan tiba-tiba berpikir bahwa ketika rekan-rekannya sedang 


mengobrol, mereka sepertinya membicarakan anak-anak 
mereka. Mengapa anak saya diterima di universitas utama, 
dan saya cucu perempuan mendapat dua kali lipat 100. 
Topik kelas. 


Jadi Tan Yan membual: "Rusa Kecil juga cukup kuat. Semua 
orang telah berjalan bersamaku di banyak dunia. Satu- 
satunya yang tidak membutuhkan perlindunganku adalah 
dia." 


Semua orang: "..." 
Ya, satu kalimat tutup mulut semua orang. 


Liang Xian dan yang lainnya memiliki rasa superioritas 
dalam menghadapi para pendatang baru. Mereka dapat 
menghadapi monster tersebut tepat waktu, namun 
pendatang baru tersebut hanya akan menyusut dan 
dilindungi. Orang-orang Haili sangat ketakutan sehingga 
mereka bahkan tidak dapat menembakkan senjatanya Para 
pemain lama merasa mereka bisa luar biasa. 


Tapi, di depan Xiaolu, semua orang di sini adalah sampah! 


Anggota tim yang lama menundukkan kepala karena malu, 
tetapi mereka menertawakan lima puluh langkah. Apa yang 
bisa kita banggakan? Bangga, apakah kita tahu usia 
sebenarnya Tan Yan! 


Maaf, Liang Xian ternyata menjadi orang pertama yang 
meminta maaf setelah introspeksi, Saya terlalu sombong. 
Saya selalu berpikir bahwa saya telah berjalan melalui tiga 
dunia yang berbeda. Saya adalah kelompok orang pertama 
dengan kekuatan kebangkitan. Saya merasa bahwa saya 
Aku lebih unggul. Sebenarnya, aku bahkan tidak sebagus 
rusa. " 


Liang Xian memiliki banyak kekurangan, tetapi kelebihan 
terbesarnya adalah ia dapat menemukan kekurangannya 
tepat waktu dan memperbaikinya, kecuali semangat 
kematian dan tidak pernah berubah, sisanya dapat 
diperbaiki. 


Tu Zishi juga mengakui kesalahannya: "Saya seharusnya 
tidak bersembunyi di bawah mobil. Saya sangat memikirkan 
diri saya sendiri. Saya merasa bahwa apa pun tugasnya, 
saya dapat melakukannya. Akan merugikan organisasi 
tanpa membawa saya. Tapi sekarang ... hehe, saya hanya 
menjadi beban bagi Tan Yan. Itu saja.Tidak heran organisasi 
ingin mengontrol jumlah orang, jadi mengapa saya harus 
ikut bersenang-senang. 


la sangat menyayangkan bulu kebanggaan pemuda itu 
dicabut sepenuhnya ketika ia menyadari bahwa ia mungkin 
menjadi rekan setim babi yang membunuh rekannya. 


"Baik jika kamu bisa mengerti," kata Tan Yan tiba-tiba, Jika 
kamu mengerti dari lubuk hatimu, jangan punya waktu 
kedua. Kamu bisa minum obat tanpa penyesalan dalam 
hidup." 


Ketika Tu Zishi mendengar kata-kata Tan Yan, dia tiba-tiba 
mengerti mengapa dia harus membawa dirinya ke dalam 
mobil. 


Bahkan jika Tu Zishi telah dipilih, dia adalah mata-mata 
rahasia negara tanpa mengaturnya. Jika Tan Yan tidak 
membawanya ke tempat "kosong" kali ini, mereka yang 
menunggu Tu Zishi pasti akan keluar, dan tidak akan ada 
pilihan kedua. Sia-sia sama sekali diperintahkan oleh 
perwira Daerah Militer Selatan, Dalam menghadapi 
keselamatan umat manusia di dunia, dia hanyalah orang 
biasa kecil. 


Memikirkan hal ini, Tu Zishi hanya merasa dingin di tangan 
dan kakinya. Dia masih bisa berdiri di sini sekarang, ini 
adalah kesempatan yang dimenangkan Tan Yan untuknya. 


"Aku hanya berpikir sayang sekali," kata Tan Yan ringan. 
"Kamu bisa bersembunyi di bawah mata semua orang. 
Sungguh menakjubkan. Jika kamu tidak mendengar detak 
jantungmu, mungkin sulit bagiku untuk mendeteksi. Kupikir 
itu harus diberikan untukmu. Bagaimanapun, satu 
kesempatan, tidak mudah untuk kuliah. " 


Tu Zishi mengira bahwa Tan Yan mengatakan bahwa tidak 
mudah bagi mereka untuk tetap di kelas khusus, tetapi dia 
tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan seorang 
mahasiswa di era Tan Yan, dan berapa banyak Tan Yan, yang 
mempertimbangkan dirinya bos besar, intelektual yang 
dihormati. 


Sejak aku membawamu masuk, aku akan bertanggung 
jawab kepadamu, dalam berbagai pengertian. Kata Tan Yan 
lagi. 


Mengingat kecepatan dan ketegasan Tan Yan saat 
membunuh monster, dan pernyataan Menteri Yu bahwa dia 
bisa dieksekusi di tempat, tubuh Tu Zishi bahkan lebih 
dingin. Kata-kata Tan Yan adalah perlindungan sekaligus 
peringatan. 


Dia berhenti berbicara, dan dua pendatang baru lainnya 
juga putus asa.Mereka dipukul terlalu keras hari ini. 
Terutama Hai Liren, detik terakhir adalah Miss 
Aventure.Meski tidak melanggar disiplin, dia juga sangat 
senang saat itu. Tak disangka, sedetik kemudian, adik 
perempuanku akan menjadi mulut besar di jurang, belatinya 
telah diiris bahkan dengan tentakel, dan dia belum bisa 
menembak ketika dia dalam kondisi kritis ... 


Hailiren merasa tangannya gemetar hebat, dapatkah dia 
memegang pistolnya dengan kuat? 


Mereka berpikir untuk menyelamatkan dunia terlalu 
sederhana. Ini sebenarnya bukan tugas penting yang dapat 
dipikul oleh satu orang. 


Selokan menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan gemerisik 
tikus yang menggerogoti, dan semua orang bahkan tidak 
ingin memikirkan apa yang dimakan tikus-tikus ini. 


Tan Yan menyadari emosi para pemain, tapi dia tidak 
memberikan kenyamanan apapun. Beberapa ambang harus 
dinaikkan oleh diri sendiri, dan yang lainnya tidak dapat 
berjalan di belakang Anda. 


Dalam pipa yang tenang, sedikit suara akan diperkuat. Saat 
mereka berjalan, mereka mendengar suara "Paj" dan "Paj", 
seolah-olah seseorang bertelanjang kaki di dalam pipa. Tim 
tenaga memakai sepatu khusus, dan tim peneliti 
menyiapkan sepatu ringan dan sunyi untuk mereka 
sebanyak mungkin. 


Apakah itu monster? Hanya ada satu suara, tetapi monster 
ini dapat mengirimkan informasi dari jarak jauh, dan bahkan 
seseorang tidak dapat mengendurkan kewaspadaan mereka. 


Semua orang mengangkat senjata satu demi satu, tetapi Tan 
Yan mengerutkan kening. 


Langkah kaki semakin dekat, dan sesosok tubuh kecil 
muncul di depan semua orang. Yan Yongfeng adalah orang 
pertama yang melihat sosok itu dengan jelas dan berbisik: 
"Ia seorang gadis kecil, yang terlihat seperti manusia, tetapi 
tidak ada jaminan bahwa itu adalah seorang raksasa." 


Siluet orang tersebut semakin dekat dan dekat, akhirnya 
semakin mendekati titik di mana semua orang dapat 
melihat cahaya dari senter. 


Berbeda dengan monster glamor, gadis kecil itu malu, 
tubuhnya kotor, dan lengannya memiliki bekas luka yang 
terkorosi oleh asam kuat. Dia hanya mengenakan rok kotor 
di kota B di musim dingin, memegang boneka dengan 
kepala tertunduk, kakinya biru karena dingin, dan dia 
berjalan keras di dalam pipa selangkah demi selangkah. 


Jika itu monster, itu akan sangat menyedihkan. 


“Ini... terlalu mirip film horor, kan?" Asan menggosok 
lengannya dan mengertakkan gigi. 


Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak berbicara saat ini, 
tetapi kegugupannya membuatnya tidak terkendali dan 
ingin melompat. Bersumpah dengan keras untuk meredakan 
emosi Anda. 


Gadis kecil itu semakin dekat, tetapi semua orang takut 
untuk menembak. Dia terlalu manusiawi, seorang anak yang 
berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh 
monster, setelah bertemu dengan temannya, jika dia 
mendapat peluru ... 


Dia tidak mau melakukan hal yang begitu kejam, bahkan 
jika dia mungkin monster. 


Itu manusia, kata Tan Yan tiba-tiba. 


Saya tidak tahu bagaimana dia memastikannya, tetapi 
selama Tan Yan mengatakan ya, semua orang akan 
mempercayainya dan menghela nafas lega. 


Hanya Liang Xian, yang memperhatikan Tan Yan, 
menemukan bahwa setelah memastikan bahwa gadis itu 
adalah manusia, ekspresi mantap Tan Yan menjadi sulit 
untuk dilihat. 


Dia sepertinya berharap gadis kecil itu adalah monster. 


56 


Bab 57 Kota Hantu 


Bab 57: Kota Hantu (5) 


Gadis kecil itu menghampiri mereka, tidak berkata apa-apa, 
hanya melihatnya diam-diam sebentar, lalu berbalik dan 
berjalan pergi dengan boneka itu di pelukannya. 


Semua orang tidak bergerak, tapi memandang Tan Yan 
serempak. 


Tan Yan menghela nafas panjang dan perlahan mengikuti 
gadis yang tidak berjalan cepat itu. 


Liang Xian tahu bahwa Tan Yan masih berhati lembut, dan 
mereka jelas bisa mengabaikan gadis itu, ini bukan dunia 
mereka, dan mereka tidak bisa membawa gadis kecil itu 
pergi. Dan penampilan gadis itu terlalu aneh. Di dunia 
seperti itu, di selokan yang penuh dengan mayat, 
bagaimana dia bisa bertahan? 


Sekalipun ada begitu banyak masalah, Tan Yan mungkin 
masih berharap bahwa dunia ini masih memiliki basis 
manusia, dan berharap dapat membawa gadis kecil itu ke 
tempat yang aman. 


Mereka mengikuti gadis kecil itu selama sekitar setengah 
jam, dan melihat bahwa dia mencarinya di dinding pipa, dan 
mereka menemukan celah yang hanya memungkinkan satu 
orang untuk melewatinya. Retakannya kasar, dan sepertinya 
seseorang sengaja menggali lorong agar gadis kecil itu bisa 
masuk ke saluran pembuangan. 


Gadis kecil itu berjalan dengan mudah di celah-celah, tetapi 
sulit bagi beberapa pria besar. Untungnya, tidak ada saus 
daging yang tidak dikenal di dinding, yang sangat bersih. 
Untuk pertama kalinya, semua orang merasakan bau debu 
begitu segar, berjalan di sini, seolah-olah mereka telah 
menjadi bersih. 


Setelah berjalan melewati celah-celah sebentar, saya 
memasuki ruang bawah tanah, seperti beberapa basement 
sewaan di Kota B. Lingkungannya rata-rata, tetapi sangat 
murah. 


Setelah semua orang masuk satu demi satu, gadis kecil itu 
memaksa lemari sederhana di sebelahnya untuk menutup 
celah. 


Meskipun ruang bawah tanah gelap, namun sangat bersih 
dan berperabotan lengkap. Lingkungan ini membuat saraf 
gugup Asan yang dipaksa oleh tentakel sedikit lebih baik. 
Dia menyeka keringat dari keningnya dan berkata sambil 
mendesah lega: "Tidak ada benda lengket di sini, benar." 


Setiap orang memiliki kelemahan, dan sepertinya Ah San 
tidak tahan dengan tentakel dan lendir. 


Sembilan orang berdesakan di basement nampaknya agak 
sempit, tapi lebih baik dari pada selokan, lebih seperti 
rumah di sini, jadi orang bisa santai. 


Meski basementnya kecil, ia memiliki semua organ internal, 
termasuk dapur, kamar mandi, ruang tamu, dan kamar tidur. 
Pintu kamar tidur tertutup, saya tidak tahu apakah ada 
orang di dalam. 


"Lemari-lemari itu penuh dengan pakaian wanita, dewasa 
dan anak-anak," kata Yan Yongfeng, "Seharusnya ada 
sepasang ibu dan anak yang tinggal di sini." 


Benar saja, begitu dia selesai berbicara, gadis kecil itu 
berlari ke pintu kamar tidur dan mengetuk pintu dan 
berkata, "Bu, saya membawa beberapa paman kembali." 


"Oke, tolong hibur pamanmu dulu. Perlakukan para tamu 
seperti yang diajarkan ibumu sebelumnya. Ibu sedang 
merias wajah dan akan segera keluar." Suara seorang wanita 
datang dari kamar tidur. Itu tidak manis, tapi terdengar 
sangat cakap.. 


Kata "hiburan" membuat semua orang sangat gugup, dan 
mereka tidak tahu bahwa mereka akan mengantar sesuatu 
yang tidak terduga bagi orang biasa. 


Namun gadis kecil itu hanya mengeluarkan sekotak mie 
instan dari balik lemari, dan juga mengeluarkan sembilan 
botol air mineral, dan perlahan menaruhnya di depan semua 
orang. Faktanya, dia adalah seorang gadis yang berjuang 
untuk melakukan fakta-fakta ini, tetapi tidak ada yang 
berani membantunya, karena takut gadis yang kuat dan 
imut akan memiliki mulut yang besar di jurang. 


Setelah makan dan minum diatur, gadis kecil itu menarik 
bangku kecil untuk melakukannya dengan tenangjJika dia 
bersih, dia pasti gadis pendiam, penurut, dan imut yang 
paling populer saat ini. 


Makanan yang terlalu biasa membuat semua orang rileks 
lagi, dan akan mencurigakan jika gadis kecil itu 
mengeluarkan sepiring buah segar. Sebaliknya, mi instan, 
air mineral, dan produk fast food lainnya merupakan bahan 
penyimpan bencana, bisa disimpan lama, mudah dimakan 
dan dibawa, serta tahan kelaparan. 


Oiu Oizheng melirik tanggal produksi, April 2018. Kalender 
meja elektronik di atas meja masih ada listrik, menandakan 
9 November 2018. Jika kalender benar, dihitung 


berdasarkan umur simpan 180 hari. mi instan. Sudah 
kedaluwarsa. Air mineral juga ada di bulan April, tetapi 
umur simpan air adalah 12 bulan, yang masih dalam umur 
simpan. 


Produk kedaluwarsa yang membuat orang lebih yakin. 
Dalam lingkungan seperti itu, pabrik mungkin berhenti 
bekerja, dan lambat laun semua makanan di supermarket 
akan kadaluarsa. 


"Itu masih berproduksi pada bulan April ... Artinya akhir 
dunia belum meletus untuk waktu yang lama," kata Liang 
Xian. 


Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, itu 7 bulan, dan 
harus ada yang selamat. 


Tidak diragukan lagi bahwa gadis kecil itu selamat, tetapi 
apa yang dilakukan wanita di kamar tidur itu? Masih butuh 
riasan? Ini sangat mencurigakan. 


Mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa normal 
kelihatannya, mereka tidak dapat dengan mudah percaya 
bahwa tidak ada yang mau menaruh selapis lendir di depan 
mereka. 


Yan Yongfeng melihat sekeliling ruangan dengan matanya, 
dan akhirnya menemukan buku harian di sebelah lemari 
sederhana yang didorong oleh gadis kecil itu, dan berjalan 
untuk mengambilnya. 


Ini buku harian dengan kunci, tapi sekarang kuncinya rusak, 
buka kotaknya, ada tumpukan kertas robek di dalamnya, 
buku harian itu telah robek. Yan Yongfeng menyebarkan 
kertas robek di atas meja kopi, melihat ke atas dan ke bawah 
untuk beberapa saat, wajahnya berubah. 


Apa yang tertulis? Tanya Tan Yan. 


Mari kita baca secara berurutan. Yan Yongfeng melirik gadis 
kecil itu, lalu perlahan membacakan buku harian itu kepada 
semua orang. 


Pada 19 Maret 2018, guru mengumumkan transkrip ujian 
akhir permulaan sekolah di kelompok orang tua. Xiao Tian 
menempati urutan pertama di kelas. Saya sangat senang. 
Saya membawanya ke McDonald's. Putri saya benar-benar 
luar biasa. Cintai dia. 


Pada 20 Maret 2018, saya bangun dan mencium putri 
Xiangxiang seperti biasa, dan ketika dia dikirim untuk 
belajar, saya bertemu dengan bajingan itu. Dia 
menginginkan hak asuh, mengatakan bahwa terlalu sulit 
bagi seorang wanita untuk tinggal di ruang bawah tanah 
dengan anaknya, dan akan lebih baik bagi putrinya untuk 
tinggal bersamanya. Saya tidak setuju. Saya mendengar 
bahwa dia akan menikah lagi. Dia memiliki ibu tiri dan ayah 
tiri. Saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk 
memberikan kehidupan yang terbaik bagi putri saya. 


Pada tanggal 24 Maret 2018, saya bekerja lembur dan anak 
perempuan saya sendirian di rumah.Bahkan jika saya tahu 
dia tidak akan patuh, dia tetap sangat khawatir. Manajer 
menyentuh pantat saya, sangat menjijikkan, tetapi dia 
mengatakan bahwa selama saya mau, saya bisa 
mendapatkan promosi dan menaikkan gaji saya.Perusahaan 
juga dapat membantu saya menyewa apartemen satu kamar 
tidur yang cerah dan luas, yang dapat membuat putri saya 
hidup lebih baik. Aku tidak tahu. Apa yang harus aku 
lakukan. 


Pada 27 Maret 2018, manajer memberi saya kartu kamar, 
mengatakan bahwa saya tidak perlu menginap, siang saja. 


Dia sangat bau sehingga dia mandi beberapa kali di rumah 
pada malam hari, jika tidak dia tidak akan berani 
menggendong putri Xiangxiang. 


Pada tanggal 28 Maret 2018, suasana hati saya sedang 
buruk di malam hari. Putri saya mengikuti kelas les piano. 
Setelah selesai kelas, dia pergi ke bar dan minum dua gelas. 
Koktailnya putih dan rasanya aneh, tetapi dia ada di 
suasana hati yang baik setelah minum. " 


Sampai disini, diari tersebut masih biasa saja, yaitu diary 
tentang kesulitan seorang ibu tunggal dengan seorang buah 
hati. Tetapi ketika bilah muncul, semua orang merasa ada 
yang tidak beres. 


Yan Yongfeng menarik napas dan melanjutkan membaca: 
"29 Maret 2018, ada apa? Saya tidak membenci manajer 
lagi, dan saya pikir dia sedikit bau, apakah saya gila? Dia 
hanya mencium bau keringat dan asap minyak. , Yang 
paling harum adalah Xiao Tian, dia benar-benar harum, 
lengannya lembut dan lembut, aku tidak bisa menahan 
untuk menggigit lengannya hari ini dan menggigit darah. 
Sebelumnya, kami juga akan memberikanmu gigitan ringan, 
cium saya Kamu bermain seperti itu, tetapi hari ini saya 
menggigit keras, Xiao Tian sangat marah, dan tidak 
berbicara dengan saya sepanjang hari, mengapa putri saya 
sangat lucu. " 


Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk 
tidak menggosok lengan mereka. Mereka memandang gadis 
kecil itu. Dia sangat baik, tetapi ketampanan semacam ini 
sangat aneh saat ini. Mereka membaca buku harian ibunya, 
tetapi gadis kecil itu tidak. bereaksi sama sekali. 


"30 Maret 2018 ... apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa 
yang terjadi, apa yang terjadi! Apa yang telah saya lakukan, 


apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya lakukan!" 


Yan Yongfeng mengambil potongan kertas robek ini untuk 
dilihat semua orang.Tulisan tangannya sangat berantakan, 
menunjukkan suasana hati pemilik buku harian yang 
bingung, sesuatu pasti telah terjadi yang dia tidak bisa 
terima. 


"Pada tanggal 2 April 2018, manajer tidak masuk kerja. 
Semua orang bertanya-tanya apakah dia ditipu pada Hari 
April Mop saat makan siang. Saya tidak berani datang 
sekarang? Saya tidak makan, saya tidak merasa lapar, dan 
saya punya iga di siang hari. Rasanya tidak enak, dimasak, 
saya suka makan mentah. Pergi ke supermarket pel di 
malam hari, beli lebih banyak makanan ringan air dan 
daging, atau daging mentah enak. Di malam hari, saya tidur 
dengan Xiaotian seperti biasa. Dia wangi dan wangi. 


Pada 3 April 2018, Xiao Tian sangat harum. 
Pada 4 April 2018, Xiao Tian sangat harum. " 


Hingga 10 April, tidak ada catatan lain di buku harian itu 
kecuali Xiao Tian Hao Xiang. Semua orang mengerti apa 
yang terjadi, tapi gadis itu masih hidup, dan pintu kamar 
masih tertutup. 


"Pada 11 April 2018, sebuah suara muncul di benaknya, 
mengatakan bahwa dia ingin makan daging yang paling 
segar dan paling empuk. Mari kita kirimkan. Aku tidak bisa 
menolak suara ini. Apa yang lebih harum dari Xiaotian? 
Sebuah retakan keluar, biarkan Xiaotian bersembunyi, jenis 
yang sama datang, mereka bertanya pada putri saya, saya 
berkata bahwa saya telah memakannya, jadi bagaimana 
Xiang bisa tahan? Mereka percaya. 


Tanggal 12 April 2018, saya pergi ke supermarket lagi, dan 
kali ini saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli 
barang. Kekuatan saya menjadi sangat kuat, dan saya 
kembali dengan membawa banyak makanan. Seharusnya 
cukup untuk yang manis-manis. 


Pada 13 April 2018, Xiao Tian tidak bisa lagi pergi ke 
sekolah, tetapi jika dia terus bersembunyi di rumah 
bersamaku, itu terlalu harum dan aku tidak tahan. Potong 
retakan di dinding sedikit lagi, saluran pembuangannya 
berbau, kami tidak suka masuk, dan kami tidak akan 
menemukan Xiaotian. 


Tanggal 14 April 2018, Xiao Tian kotor dan bau. Saya tidak 
membiarkan dia mandi. Bak mandi menjadi harum dan 
baunya cukup enak. 


Pada 17 April 2018, Xiao Tian ternyata ..." 


"Buku hariannya ada di sini," kata Yan Yongfeng, "Kami tahu 
apa yang terjadi pada ibuku. Meskipun dia diparasit di bar, 
dia masih mempertahankan kesadaran manusia dan selalu 
melindungi putrinya. Itu hanya kalimat terakhir yang aku 
tidak mengerti , apa yang terjadi dengan Xiao Tian? Dia 
tidak terus merekam, dan merobek buku hariannya. " 


Apakah orang yang diparasit masih memiliki kesadaran 
manusia? Tu Zishi mengepalkan tinjunya tanpa sadar, 
Apakah kita membunuh orang atau monster, bagaimana 
menurut mereka sekarang? 


"Jangan pikirkan itu," kata Tan Yan, "Tidak ada gunanya 
berpikir lebih banyak. Bahkan jika mereka masih 
mempertahankan kesadaran manusia, mereka hanyalah 
sekelompok kanibal yang telah membunuh orang." 


Dia benar Monster di bar jelas bukan orang normal, dan 
mereka jelas tidak menargetkan orang biasa. 


Tapi gadis ini ... 


Semua orang memikirkannya, pintu kamar terbuka, dan 
seorang wanita dengan setelan kerja keluar. Dia tidak terlalu 
cantik, tapi dia lembut dan cantik, sangat kurus, dan terlihat 
sangat cakap. 


Begitu banyak orang? Dia berteriak kaget ketika dia melihat 
semua orang, Pantas saja ibu tercium begitu harum di 
rumah barusan, dan mengira kamu mandi, Xiao Tian, 
dengan patuh, dengarkan kata-kata ibu, jangan Mandi." 


Ketika Xiao Tian melihat ibunya yang akrab, dia 
mengucapkan kata-kata pertamanya: "Baiklah, ibu, saya 
baik-baik saja." 


Dia memeluk pinggang wanita itu, mengusap wajahnya ke 
ibunya, dan tampak bahagia. 


Wanita itu menggendong Xiao Tian, mencium wajahnya, lalu 
menurunkan orang itu, dan menggigit lidahnya dengan 
keras, "Tidak mungkin, wajah Xiao Tian terlalu lembut, aku 
tidak bisa menciumnya saat aku belum kenyang. ., Jika 
tidak, Anda akan secara tidak sengaja menggigitnya. " 


Makan kenyang ... itu pasti berarti semua orang di depan 
Anda. 


Hanya ada satu monster, dan terlihat seperti orang normal, 
meskipun sedikit aneh, semua orang tidak terlalu takut. 


Apakah kamu masih ingat ketika kamu masih manusia? 
Apakah kamu masih mencintai putrimu? Tanya Tu Zishi. 


Ketika dia berbicara, Tan Yan menariknya sedikit, tidak ingin 
Tu Zishi mengajukan lebih banyak pertanyaan. Alasan Tan 
Yan untuk menghentikannya jelas bagi Tu Zishi. Semakin 
dalam masalah ini, semakin gelap jadinya. Orang yang lebih 
rentan mungkin tidak mampu menanggungnya. Tapi Tu 
Zishi ingin tahu yang sebenarnya, dia ingin tahu betapa 
kejamnya kiamat setelah "kekosongan" itu. 


"Aku tidak bisa mengingat terlalu banyak tentang masa lalu, 
ini lebih merupakan suara permaisuri," wanita itu masih bisa 
berbicara seperti orang normal, "Aku mendengar perintah 
hari ini bahwa ada sembilan daging hidup muncul di kota. 
Rasanya sangat sehat. Ratu ingin makan jantung yang 
hidup dan sehat. Sisanya bisa dibagi. Eh, 1, 2, 3 ... 9, apa 
kamu punya sembilan? " 


Kamu salah, kami punya sepuluh. Liang Xian menunjuk rusa 
itu dengan ragu-ragu, Ada satu lagi, kamu lupa 
menghitungnya, kami bukan orang yang dikatakan ratu. 


"Yang tidak berguna," wanita itu sama sekali tidak peduli 
dengan rusa, "juga tidak bisa dimakan, juga tidak bisa 
digunakan sebagai wadah, itu akan pecah setelah masuk." 


Dia hampir tidak berniat menyembunyikan informasi. Dia 
tampaknya memiliki I@ rendah dan tujuan yang jelas. 
Kecuali untuk kemunculan beberapa manusia saat 
menghadapi putrinya, sisa waktunya adalah monster. 


Putriku telah melakukan pelayanan yang berjasa, kamu luar 
biasa! Wanita itu memeluk Xiao Tian dengan erat, Memang 
benar dia adalah putriku. Dia telah menjadi yang terbaik di 
kelas sejak dia masih kecil. Mommy bisa makan berhari-hari. 
dan bergantung pada putrinya. Daging hidup Semakin 
sedikit, semua orang hanya bisa makan cepat beku, jika 


bukan karena anak perempuan, aku juga akan makan 
daging beku. " 


Semua orang tidak bisa menerima kata-katanya. Dia sedikit 
tersentuh sebelumnya. Bahkan jika putrinya berubah 
menjadi monster, dia tidak melupakan cintanya pada 
putrinya. Tapi apa ini sekarang? Apa yang dia lakukan 
dengan putrinya? 


Trik orang yang selamat keluar dari selokan, beri mereka 
makanan yang kedaluwarsa tapi tampaknya aman, dan 
kemudian ... jadilah makanan wanita. 


Gadis ini tidak bisa bertahan hidup di usia sepuluh tahun. 
Apa yang dia lakukan dengan putrinya? 


Saat ini, Xiao Tian memeluk wanita itu dengan puas: "Tidak 
apa-apa bagi ibuku untuk kenyang, dan aku akan menjadi 
putri ibu yang baik." 


Hati orang-orang di tim supernatural terasa dingin. 


Tan Yan juga menutup matanya dengan tenang, dengan 
ekspresi sedih dan sedikit lega di saat yang sama, gadis itu 
putus asa. 


Bahkan jika ada basis untuk orang yang selamat, dia tidak 
bisa dianggap sebagai orang yang utuh. 


"Ayo pergi," Tan Yan berdiri dan berkata, "Ayo langsung ke 
titik teleportasi dan berhenti tinggal di dunia ini." 


Semua orang setuju, dan mereka tidak ingin mendengar 
lebih banyak hal seperti ini. 


Kamu tidak boleh pergi, kamu harus menjadi dagingku! 
Wanita itu berteriak, Aku tidak ingin berbagi dengan orang 


lain untuk memakanmu, aku akan memakan tangan dan 
kakimu, dan memberikanmu yang hidup kepada ratu. ! " 


Tan Yan bergoyang dan muncul di depan wanita itu, 
mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan 
berkata dengan dingin: "Ada jenis serangan yang kamu 
coba sekarang." 


Mata wanita itu melebar, dan dia sepertinya ingin 
meludahkan tentakelnya, tetapi Tan Yan tidak tahu 
bagaimana cara menutup mulutnya dengan erat, dan 
wajahnya tidak bisa dibelah. Wajahnya memerah dan 
matanya hampir rontok. 


Xiao Tian dengan putus asa memukul Tan Yan dengan 
tangan kecilnya, dan berteriak dengan keras: "Kamu tidak 
diizinkan untuk menyakiti ibuku!" 


Tan Yan tidak bisa mengatakan bahwa ini bukan ibumu lagi, 
bahkan jika dia menjadi monster, seorang wanita menahan 
nalurinya dan melindungi putrinya di kota hantu. 


Bisakah perlindungan semacam ini benar-benar dianggap 
sebagai cinta? 


Tutup mulutmu dengan baik. Tan Yan melepaskannya, tapi 
mulut wanita itu masih belum bisa terbuka. 


"Ayo pergi," kata Tan Yan, "mereka tidak bisa meninggalkan 
parasit Tubuh hanya bisa diserang melalui mulut. Aku 
menyegel kepalanya dengan perisai pelindung, dia tidak 
bisa menyerang, dan dia tidak berani keluar dari tubuh. " 


Wanita itu berguling dengan keras di tanah, dan Xiao Tian 
memeluknya dan menangis. Semua orang hanya membuka 
lemari pakaian sederhana dan merangkak kembali ke 


selokan dari celah, meninggalkan ibu dan putrinya di dunia 
mereka sendiri. 


Tu Zishi menundukkan kepalanya dan berjalan di belakang 
Tan Yan. Terdengar suara air jatuh di belakangnya. Tan Yan 
mendengar Tu Zishi berkata: "Dunia Kita ... jika 'kekosongan' 
terus menyebar, apakah akan menjadi seperti ini? Kita , 
manusia, akhirnya akan menjadi apa? " 


"Aku tidak tahu," kata Tan Yan ringan, "tapi semua yang kita 
lakukan adalah agar dunia nyata tidak jatuh ke titik ini." 


Ya. Tu Zishi menyeka air matanya yang mengecewakan, 
mengukir kesedihan dan mati lemas dengan kuat di dalam 
hatinya. 


Dia tidak ingin melupakan ini. 


57 


Bab 58 Kota Hantu 


Bab 58: Kota Hantu (6) 


Berapa lama kita harus pergi? Liang Xian bertanya. 


Dia jelas merasa bahwa Tan Yan sedang tidak dalam suasana 
hati yang baik, jadi dia segera mencoba mengubah topik 
pembicaraan. 


Liang Xian sendiri tidak nyaman, seperti yang dikatakan 
Menteri Yu, mereka tidak pernah bisa terbiasa dengan hal 
semacam ini, jadi mereka hanya bisa menemukan cara 
untuk menanggungnya. 


Jika ada lebih sedikit makhluk di dalamnya, ayo naik dan 
cari cara untuk mendapatkan mobil, kata Tan Yan. 


Dia bisa berlari cepat sendirian, tapi kecuali Xiaolu, semua 
orang tidak bisa mengikuti kecepatan Tan Yan dan 
membutuhkan mobil dengan lebih dari sembilan kursi. 
Kecuali vitalitas yang kuat dan sifat korosif yang tinggi, 
monster-monster tersebut tidak memiliki kekuatan yang 
terlalu spesial dan seharusnya tidak dapat mengimbangi 
kecepatan mobil. 


Tentu saja, mereka dapat mengemudi, dan mereka mungkin 
mengejar ketinggalan dengan mobil sport kelas atas. 


Tapi satu mobil akan lebih baik. 


Tan Yan berbicara tentang lokasi titik teleportasi, Liang Xian 
membandingkan lokasi yang dia katakan dengan koordinat 
sebenarnya di hatinya, dan ternyata itu adalah lokasi 


pemakaman. Bagaimana Tan Yan bisa terlibat dalam 
keterikatan kuantum dengan sesuatu di sana? Dan 
bagaimana mereka bisa kembali ke dunia nyata tanpa Tan 
Yan? 


Dalam situasi saat ini, tekanan Tan Yan semakin meningkat, 
dan ada terlalu banyak orang. 


Perlawanan Liang Xian terhadap para pendatang baru 
sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak 
ingin membebani Tan Yan. 


Bagaimana sekarang? Tanya Yan Yongfeng. 


la memiliki mata yang baik, namun bukan berarti ia dapat 
melihat situasi di lapangan, pada tahap ini ia hanya dapat 
mengandalkan pendengaran Tan Yan. 


"Ada banyak orang," kata Tan Yan setelah mendengarkan 
dengan cermat, "Mereka menuju ke arah kita." 


Hati semua orang tercengang, dan pada saat yang sama 
mereka mengira bahwa ibu dan putrinya pasti telah 
membocorkan berita tersebut. Monster harus dapat 
mengirim pesan langsung kepada ratu, dan ratu juga dapat 
memberikan perintah, ibu memberikan lokasi mereka keluar, 
dan banyak monster mengejar mereka. 


Faktanya, mereka seharusnya dibunuh.Setidaknya, ibu yang 
telah menjadi monster harus dibunuh. 


Tetapi Tan Yan tidak melakukannya, dan orang lain tidak 
mau melakukannya. 


Merupakan tanggung jawab mereka untuk meninggalkan 
bahaya yang tersembunyi, dan mereka harus 
menanggungnya sendiri. 


Apa yang harus dilakukan? Begitu dia berpikir untuk 
menghadapi begitu banyak tentakel, Ah San menjadi gugup 
lagi. 


"Naiklah sebelum mereka tiba." Tan Yan berkata dengan 
tegas, "Jika kamu benar-benar bertarung, kamu tidak akan 
bisa menggunakannya di bawah tanah." 


Yang paling penting adalah begitu tanah runtuh, orang 
selain Tan Yan tidak tahan. 


Menurut buku harian wanita tersebut, mereka telah 
memperoleh informasi penting bahwa parasitisme hanya 
dapat dicapai dengan memakan sesuatu. Seorang wanita 
menjadi parasit dari dalam tubuhnya setelah meminum 
cairan putih yang tidak diketahui di bar. Dengan kata lain, 
meskipun Anda secara tidak sengaja tersentuh oleh tentakel 
Anda, Anda hanya akan terluka dan tidak akan menjadi 
parasit. Ini adalah kabar baik. 


"Untungnya, kita tidak berada di dunia zombie," kata Yan 
Yongfeng, "Jika tidak, akan sangat menyedihkan jika satu 
gigitan dan menjadi zombie." 


Kata-katanya mengingatkan Qin Li bahwa dia telah 
terinfeksi Black Death di dunia lain, dan bertanya: "Hal-hal 
dari dunia lain tidak dapat mencapai dunia kita melalui titik 
teleportasi. Bagaimana dengan virus dan monster parasit 
ini?" 


"Itu tidak mungkin secara teori," Liang Xian menganalisis. 
"Apakah itu Yersinia pestis, virus atau monster parasit, 
mereka semua adalah makhluk di dunia ini. Ketika mereka 
melewati titik teleportasi, mereka harus diurai dan diatur 
ulang di dunia mereka sendiri. " 


Sebelum Qin Li bisa bernapas lega, dia mendengarkan Liang 
Xian lagi: "Tapi ... seperti terakhir kali Anda terinfeksi 
wabah, gelombang pertama Yersinia pestis yang 
menginfeksi Anda adalah makhluk dari dunia lain, tapi 
ketika sel-sel yang menyerang berkembang biak di dalam 
tubuh, Yersinia pestis yang baru dihasilkan bukanlah dari 
dunia lain atau milik dunia kita, tetapi kombinasi dari dua 
dunia, suatu hal baru. Apakah mereka dapat melewati titik 
teleportasi, saya tidak tidak tahu. 


Tetapi saya tahu bahwa kita tidak boleh mengambil risiko 
ini. " 


"Itu ..." Pendatang baru Tu Zishi segera memikirkan sesuatu, 
"Jika salah satu dari kita diparasit, dan kita tidak 
mengetahuinya. Begitu dia mengikuti kita kembali ke dunia 
nyata ..." 


Mungkin monster ini akan kembali bersamanya, kata Liang 
Xian. 


Semua orang tidak tahu harus berkata apa. Monster itu 
mudah dikenali dan benar-benar diparasit. Saya lebih suka 
membunuh rekan saya daripada membawa monster parasit 
itu kembali ke dunia nyata. Tapi bagaimana dengan virus, 
bakteri, dan plankton? Mikroorganisme ini sulit dideteksi, 
dan ada masa laten, dan mereka tidak akan langsung 
menyerang. Begitu mereka tidak diperiksa dan dibawa 
kembali ke dunia nyata, akan ada masalah yang tak ada 
habisnya. 


Tan Yan pernah berkata bahwa ketika dia pergi ke dunia lain, 
dia jarang bersentuhan dengan orang di dunia lain. Dia 
biasanya langsung ke titik teleportasi. Dia berpengalaman 
dan berhati-hati, dan dia umumnya tidak akan menjadi 
pembawa Virus. 


"Ini ... kita masih memiliki tugas menjelajahi dunia lain, 
berjaga-jaga ..." 


Masih ada jalan, kata Liang Xian. Setelah kembali ke 
organisasi, setiap orang yang memasuki dunia lain harus 
dikarantina, ditanya tentang situasi di dunia lain, dan 
diperiksa secara detail. Pernah menjadi penyebab 
apokaliptik dunia lain adalah virus, Maka kita harus 
mengamatinya untuk jangka waktu tertentu, untuk secara 
efektif mencegah invasi ke dunia lain. " 


Ada cara untuk mengatasinya. Oiu Qizheng menghela nafas 
lega. 


Mereka dulu berpikir bahwa selama kemampuannya cukup 
kuat, mereka bisa menjadi mahakuasa seperti Tan Yan. Jika 
Anda memiliki kekuatan untuk menembus matahari, Anda 
masih takut akan kiamat. 


Tetapi dunia ini membuat semua orang menyadari bahwa 
terkadang banyak krisis tidak dapat diselesaikan dengan 
kekuatan, dan dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan 
yang kaya. 


Tanpa sadar, mereka berjalan ke pintu keluar selokan 
berikutnya. Tan Yan berkata: "Ada orang paling sedikit di 
sekitar sini. Kita harus bertindak cepat dan menemukan 
mobil yang cocok segera setelah keluar." 


Tidak mungkin dua mobil. Begitu salah satunya terbunuh, 
Tan Yan tidak bisa memotretnya sendirian. 


Tan Yan melompat keluar dari penutup lubang dan langsung 
menggunakan pistol untuk meninju beberapa monster 
parasit yang mendekat di dekatnya.Di bawah penutupnya, 
semua orang datang ke tanah satu demi satu. 


Kota B sangat besar, meskipun sudah jauh di bawah tanah, 
masih sangat makmur. Kemakmuran berarti banyak orang 
parasit, tetapi sekali lagi, mobil mudah ditemukan. 


Mereka berlari sepanjang jalan, dan segera mereka 
menemukan sebuah van kecil yang dapat menampung 
sepuluh orang. 


Sebelum siswa kelas satu sempat mendapatkan SIM, mereka 
dikemudikan oleh Tu Zishi kelas tiga. Dia berkata bahwa dia 
pernah mengendarai mobil bersenjata selama pelatihan dan 
tidak mengalami masalah teknis. 


Tiga kata "mobil bersenjata" mengingatkan Liang Xian, dia 
berkata kepada Qin Li: "Dengan kuat, bisakah kita 
menambahkan pertahanan pada mobil bersenjata? Lebih 
ringan." 


Dia telah dipegang dan dilindungi oleh Qin Li dua kali, 
mengetahui bahwa penutup pelindung Qin Li sebenarnya 
dapat dibuat dari dua lapisan. Lapisan pertama biasanya 
digunakan dan sangat keras, dan lapisan kedua relatif 
lembut, sangat elastis dan kuat terhadap tekanan.. 


Oin Li: "Tidak apa-apa, tapi jendela mobil tidak berfungsi, 
itu akan menghalangi garis pandang." 


"Kami bekerja sama," kata Liang Xian, "Saya mencoba 
membuat bahan yang transparan dan kuat, dan Anda 
memperkuatnya." 


Dalam hal kerja sama, Qiu Oizheng secara alami 
dibutuhkan. Mereka bertiga berusaha memperkuat mobil, 
Tan Yan mengeluarkan senapan mesin, melompat langsung 
ke atap mobil, meletakkan senapan mesin di atap, dan 
duduk di atasnya mengamati lingkungan sekitar. 


Melihat dia naik, Xiao Lu juga melompat. Tu Zishi 
mengemudikan mobil dengan cepat. Mendengar bahwa 
Liang Xian dan yang lainnya dapat memperkuat mobil, dia 
tidak peduli dengan kecelakaan itu. Dia mengemudikan 
mobil dengan kecepatan 120 mil di pusat kota. Dengan 
kecepatan ini, satu orang dan satu rusa dapat duduk 
dengan mantap di atap, yang sungguh menakjubkan. 


Lupakan Tan Yan, bagaimana Xiaolu memiliki kekuatan 
seperti itu? Sepertinya tidak menerima banyak pelatihan, 
jadi itu sangat kuat pada awalnya. Dan saya tidak tahu apa 
kekuatannya. Orang ini hidup dengan bangga setiap hari. 
Selama dia tidak berada di depan Qiao Zhixue, dia akan 
mengangkat kepalanya dan takut pada apapun. Dia masih 
tidak takut bahaya di tentakel, jauh lebih baik dari pemain 
mereka. 


Dengan siapa Xiaolu memiliki keterikatan kuantum, 
bagaimana bisa begitu kuat? Yan Yongfeng bertanya tanpa 
bisa dijelaskan. 


"Seharusnya Tan Yan," tebak Qin Li, "Dia yang terbaik." 
Tapi dia punya angka yang tinggi! Yan Yongfeng membalas. 


Beberapa pendatang baru tidak memahami situasi tersebut, 
sehingga mereka hanya bisa mendengarkan dengan tenang 
dan menganalisis status guo melalui konten obrolan mereka. 


Siapa bilang keterjeratan kuantum hanya bisa terjadi 
dengan satu orang? Liang Xian menebak, Kekuatan yang 
kuat, angka yang bagus, mungkinkah itu kekuatan otakku 
dan Tan Yan? 


Semua orang: "..." 


Liang Xian berkata, ini benar-benar sedikit ... itu mungkin, 
tetapi pernyataannya membuat orang merasa sedikit tidak 
dapat diterima.Jadi, kenapa Xiaolu tampaknya adalah anak 
dari Tan Yan dan Liang Xian? 


Membuang ide buruk ini keluar dari pikiran, semua orang 
berkonsentrasi pada persiapan. 


Qin Li secara khusus meninggalkan beberapa lubang 
senjata.Setiap orang mengeluarkan senapan mesin mereka 
dan memilih posisi masing-masing untuk 
mengaturnya.Setiap orang menetapkan posisinya masing- 
masing. 


Tan Yan melindungi pengemudi di belakang dan di depan, 
serta memastikan bahwa Tu Zishi dapat berkonsentrasi 
mengemudi. 


Meskipun saya tidak tahu struktur perkotaan dunia ini, saya 
beruntung karena ada navigasi di dalam mobil. Liang Xian, 
yang duduk di mobil penumpang, menyalakan navigasi dan 
membantu Tu Zishi menunjukkan arahnya. 


Liang Xian: "Pergi ke jalan tol, di mana Anda bisa pergi 
langsung ke kecepatan tinggi. Selama kecepatan 
ditingkatkan, monster harus mengemudi untuk mengejar 
kita sebelum mereka bisa menyerang. Saya tidak percaya 
tentakel mereka bisa terbang puluhan meter sekaligus. " 


Menurut pertarungan sebelumnya, tentakel terpanjang 
sepertinya hanya lima atau enam meter.Dari sudut pandang 
monster, jangkauan serangannya sangat luas, terutama 
karena mereka bisa berlari dengan dua kaki saat 
menyerang.Tentakel tidak terpengaruh oleh senjata dingin. 
Untuk orang biasa, monster memang luar biasa. 


Namun, anggota tim adidaya adalah tim pejuang yang 
terlatih secara khusus. Mereka mungkin belum cukup 
dewasa, tetapi masing-masing memiliki fisik yang luar biasa 
dan keberanian seorang pemuda yang tidak takut dengan 
harimau dan serigala. 


Kecepatan van dibatasi oleh model van. Tu Zishi hanya bisa 
melaju hingga 140km / jam saat menginjak pedal gas. 
Monster yang mengejar dari belakang semuanya adalah 
mobil kecil, yang semuanya bisa terbang di atas 160 mil. 


Jangan tembak dulu. Monster itu terlalu besar untuk 
membuang peluru. Selama mereka tidak dekat dengan 
mobil, jangan tembak. Tu Zishi dengan tenang berkata, 
Lagipula, ini daerah perkotaan. Batas kecepatan adalah 40. 
Mengebut itu tidak baik. " 


Setelah berbicara, dia tersenyum di sudut mulutnya dan 
tiba-tiba pergi ke sebuah gedung. 


Mobil yang mengejar dalam bentuk sekitarnya 
mengikutinya menuju gedung. Liang yang duduk di barisan 
depan memperhatikan bahwa gedung itu semakin dekat 
dan dekat dengannya. Setelah menghitung kekuatan 
pertahanan dirinya dan Qin Li untuk mobil itu, dia diam- 
diam. sabuk diikat di tanah. 


Tu Zishi memusatkan pandangannya pada bangunan di 
depannya, membanting setir saat hendak menabrak, dan 
terbang keluar dari celah antara mobil pengejar dan 
gedung. Belokan ini membuat semua orang di dalam mobil 
itu jatuh ke satu sisi, hampir .. Bahkan pistolnya tidak bisa 
dipegang dengan aman. 


Sebelum semua orang sempat memarahi, mereka 
mendengar suara keras dari belakang. Puluhan mobil 
menabrak gedung bersama-sama, menyebabkan 


serangkaian kecelakaan mobil dan bahkan menghalangi 
jalan di belakang. 


Kering bagus sekali! Panggilan itu diubah menjadi pujian. 


Liang Xian, yang mengencangkan sabuk pengamannya, 
mengagumi: "Kamu bisa mengemudikan van dan melayang, 
dan keterampilan mobilmu juga cukup baik." 


"Apa ini? Beri aku tangki dan aku masih bisa melayang!" 
Kata Tu Zishi bangga. 


Sejak dia datang ke dunia ini, dia berada di bawah 
perlindungan, dan monster belum bisa membunuhnya. 
Sekarang setelah sekumpulan monster akhirnya ditangani 
dengan bantuan keterampilan mobil, harga diri anak-anak 
muda yang hampir mencapai pusat bumi akhirnya pulih 
beberapa. 


Tu Zishi melakukan hal yang sama. Dalam perlombaan 
ngebut di pusat kota, dia menyebabkan lebih dari selusin 
kecelakaan mobil dalam waktu singkat, melibatkan ratusan 
mobil. Tempat dia berjalan meninggalkan serangkaian 
kecelakaan mobil, sehingga monster-monster itu malah 
ingin mengejar mereka. Sulit untuk dikejar. 


Sedangkan untuk mobil di depannya, Tu Zishi bahkan 
mengandalkan mobil untuk diperkuat dan langsung 
menabraknya.Tidak ada mobil yang bisa menabraknya. 


Setelah mengemudi selama setengah jam dan membunuh 
ratusan monster, anggota tim kecil bahkan tidak 
melepaskan satu tembakan pun, mengandalkan amukan Tu 
Zishi. 


Tidak buruk. Suara Tan Yan datang dari atap mobil. 


"Yoyo ~" Ada juga orang-orang dari Xiaolu, dan mereka yang 
dipuji ayah, dia juga ingin memuji. 


Tu Zishi: "... terima Kasih." 


Meskipun dia agak malu dengan pujian rusa, dia dikenali 
oleh Tan Yan. 


Kegembiraan membawa keterampilan mobil Tu Zishi ke 
tingkat berikutnya, dan monster tidak bisa mendekati mobil 
mereka sama sekali. Penumpang yang duduk di belakang 
hanya menderita, dan hampir mabuk perjalanan. 


"Stone, teknikmu sangat bagus," Feng Wu berkata dengan 
susah payah, "tapi kita benar-benar ... kita begitu 
terguncang sehingga kita bahkan tidak bisa menarik 
pelatuknya." 


"Cobalah untuk duduk dengan kokoh, dan melihat siswa 
tahun pertama duduk dengan kokoh, Anda harus mengatasi 
kesulitan jika Anda memilikinya." 


Saat berbicara, Tu Zishi tiba-tiba menabrak dan 
menjatuhkan mobil di sebelahnya. Kali ini, penumpang yang 
duduk di dalam mobil menghadapnya dengan mulut 
terbuka lebar. Tu Zishi tidak ingin melihat tentakel yang 
menjijikkan itu lagi. 


Feng Wu, yang tersentak lagi, berkata tanpa daya, "Liang 
Xian memakai sabuk pengaman! Bagaimana bisa ada sabuk 
pengaman di belakang kita!" 


"Lihat Xiaolu dan Tan Yan, orang-orang di atap mobil tidak 
mengatakan apa-apa!" 


Feng Wu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mereka 
adalah sekumpulan ayam pedas yang bahkan tidak bisa 


dibandingkan dengan rusa. 


Tucao kembali ke Tucao, tetapi dengan keterampilan mobil 
Tu Zishi yang luar biasa, ini menghemat banyak peluru. Dan 
keterampilan mengemudinya telah mengalahkan sebagian 
besar monster, setidaknya tidak akan ada lagi 
pemandangan menyedihkan yang dikelilingi oleh tentakel. 


Tu Zishi berlari menuju jalan tol kota di bawah komando 
Liang Xian, tetapi ketika dia mencapai tanjakan di jalan, dia 
tiba-tiba berbelok dan mengambil jalan lain. Jalan ini berada 
di bawah jalan tol, sedikit memutar, dan akan memakan 
waktu beberapa mil untuk sampai ke sana. di jalan tol. 


Mengapa kamu tidak mengikuti rutenya? Liang Xian 
bertanya. 


"Entahlah," Tu Zishi menggelengkan kepalanya, "Saat aku 
hendak pergi ke jalan, punggungku terasa dingin, dan 
sebuah suara di benakku menyuruhku untuk tidak naik, jadi 
aku menggerakkan tanganku." 


Antara hidup dan mati, terkadang intuisi lebih penting 
daripada pengalaman. 


Liang Xian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya 
memperhatikan rute itu dengan saksama. Sejak awal jalan 
ini, semakin sedikit mobil yang mengejar. 


Saat kami turun dari jalan tol, orang-orang di dalam mobil 
mendengar tembakan dari atap, diikuti oleh tentakel yang 
jatuh. 


Jalan tol diblokir oleh mobil selama beberapa ratus meter, 
dan air diblokir. Mereka melihat bahwa kami tidak berada di 
jalan dan akan melompat turun dan menyerang. Suara 


samar Tan Yan terdengar dari atas, Don ' jangan khawatir, 
aku akan menjaga monster-monster ini. " 


Hati setiap orang tegang, jika mereka mengambil jalan 
cepat saat ini, mereka takut akan dikelilingi saat ini. Tidak 
peduli seberapa bagus mobil Tu Zishi, tidak mungkin 
mengendarai begitu banyak mobil. 


Untungnya, intuisi pengemudinya kuat. 
Liang Xian menyipitkan matanya dan menatap Tu Zishi. 


Melaju beberapa saat, dan ketika hendak mencapai 
kecepatan tinggi, Tu Zishi mengubah arah lagi dan memilih 
untuk mengambil jalan nasional dengan persimpangan 
yang lebih bergelombang. 


Apa yang kamu rasakan lagi? Liang Xian bertanya. 


Tu Zishi: "Nah, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak 
saya, gerbang tol berkecepatan tinggi itu penuh tentakel, 
menunggu Ayo pergi. Saya tidak tahu kenapa layar ini 
muncul, tapi saya juga merasa gerbang tol terlalu mudah 
untuk memasang penghalang jalan, dan lebih aman 
berjalan di jalan raya nasional yang bisa berubah arah 
kapan saja. " 


Liang Xian berkata: "Jika Anda sakit kepala sebentar, saya 
akan mengemudi dan Anda akan menunjukkan jalannya." 


Tu Zishi: "Sakit kepala? Mengapa? Saya tidak memiliki 
riwayat kesehatan seperti ini." 


"Itu akan ada di masa depan," kata Liang Xian dengan 
sungguh-sungguh, "Saya curiga Anda telah membangkitkan 
kemampuan, kemampuan ini masih sangat istimewa." 


Orang-orang di dalam mobil terkejut, terutama dua anggota 
tim yang memasuki "kosong" bersama Tu Zishi. 


"Mungkinkah ..." Mata Tu Zishi membelalak tak percaya saat 
dia mengingat dua induksi barusan. 


"Baiklah," Liang Xian mengangguk, "Sangat mungkin bahwa 


itu adalah kemampuan untuk meramal, kemampuan untuk 
menghindari bahaya yang paling kita butuhkan saat ini." 


58 


Bab 59 Kota Hantu 


Bab 59: Kota Hantu (7) 


Kemampuan meramal juga hadir di dunia nyata, seperti 
penglihatan hewan sebelum gempa, sebagian orang selalu 
merasa ketakutan sebelum menemui musibah. 


Sains tidak dapat menjelaskan beberapa fenomena yang 
mirip dengan pandangan ke depan, tetapi Karena teori 
kesadaran telah dikembangkan, kelompok kekuatan 
supernatural dapat menjelaskan hal ini. 


Kemampuan Tu Zishi untuk memprediksi dua kali berturut- 
turut mungkin memiliki kesadaran super kuat yang 
menerima sinyal dari dunia luar sebelum saat kritis hidup 
dan mati. Kesadaran sangat rumit, dan terdapat terlalu 
banyak informasi dari dunia luar, setiap orang menerima 
informasi yang berbeda, ada yang mendengarkan, ada yang 
menonton. Seperti Tu Zishi, dia mungkin menerima sinyal 
berbahaya dari dunia luar sebelumnya. Monster yang 
bersembunyi di pintu tol pasti akan mengalami pertukaran 
kesadaran. Sinyal ini diterima oleh Tu Zishi. 


"Tentu saja, ada pernyataan yang lebih dilebih-lebihkan, 
yaitu saya telah menerima sinyal dari diri saya di masa 
depan," kata Liang Xian, "Apapun jenisnya, kemampuan 
meramal sangat membantu situasi kita saat ini." 


Prinsip spesifik bisa dianalisis nanti. Sekarang Tu Zishi 
memiliki kemampuan ini, itu bisa sangat membantu kita! 
Asan, yang sudah lama tidak melihat tentakel, akhirnya 
mendapatkan kembali sedikit semangat, Kalau-kalau, nya 
Kemampuannya begitu kuat sehingga dia bisa mengetahui 


'kekosongan'. Posisi yang muncul atau situasi di dunia 
setelah 'kekosongan', maka kita akan menghasilkan banyak 
uang! " 


Ah San benar, pemahaman tentang "kekosongan" adalah 
apa yang paling mereka kurang saat ini. Jika Tu Zishi benar- 
benar bisa mencapai level ini di masa depan, maka dia 
adalah harta karun. 


Aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat! Tu Zishi 
berkata sambil membanting setir, menghindari tentakel 
yang terbang dari sisi miring, tapi hanya jika kita bisa 
meninggalkan dunia ini! 


Tindakannya barusan sangat alami, seolah-olah dia telah 
berlatih jauh sebelumnya, dengan mudah menghindari 
serangan monster. Feng Wu dan Hai Liren memandang Tu 
Zishi dengan iri, berharap mereka juga bisa membangkitkan 
kekuatan supernatural mereka sesegera mungkin. 


Sebelum datang, Profesor Qiao mengatakan banyak hal, 
tetapi dia tidak hanya mengatakan bagaimana 
kemampuannya terbangun. Karena dia juga tidak yakin, tapi 
orang yang pernah ke dunia lain bisa terbangun secara 
tidak sadar, yang mungkin terkait dengan penyeberangan. 


Oiao Zhixue percaya bahwa "kekosongan" mungkin memiliki 
beberapa kemampuan untuk merangsang kebangkitan 
manusia, tentu saja, harus ada pengaruh dari kemampuan 
Tan Yan, jika tidak maka tidak akan mulus, satu atau dua 
dapat dibangunkan. 


Tidak peduli apa, kekuatan Tu Zishi benar-benar nyaman di 
dunia yang penuh dengan bahaya tersembunyi, dan dia 
bergegas menuju jalan nasional. Jalan yang sudah dipakai 
bertahun-tahun ini kondisinya tidak bagus, sering berlubang 


besar. Orang yang kurang paham dengan kondisi jalan bisa 
jadi berbahaya jika melaju terlalu kencang. 


Namun, Tu Zishi tampaknya telah mengemudi berkali-kali. 
Setiap kali dia menemukan rintangan, dia dapat 
memperlambat atau berbelok terlebih dahulu, dan dia selalu 
dapat menghindari bahaya dengan lancar. Pada saat ini, 
tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia hanya 
beruntung untuk beberapa kali pertama. 


Kemudian, Liang Xian berhenti menonton navigasi, dan 
hanya memberi tahu Tu Zishi lokasi tujuan akhirnya, dan 
terserah dia untuk bermain. Tu Zishi mengeluarkan mobil 
balap dan mencapai tujuannya dalam waktu 2 jam. 


Pada saat ini, langit sudah cerah, dan setelah semalaman 
berkelahi dan ketakutan, mereka akhirnya sampai di bawah 
sinar matahari. 


Akhir dunia seharusnya terjadi tahun ini, dan struktur 
umumnya hampir sama dengan dunia yang mereka kenal. 
Pingxian tetaplah Pingxian, dan pemakaman masih menjadi 
kuburan. 


Populasinya tidak besar, lebih sedikit orang di kuburan, dan 
setelah fajar, mereka sepertinya tidak pernah melihat 
monster itu lagi. 


"Mereka tampaknya takut pada matahari," kata Liang Xian. 
"Sejak cahaya pertama muncul di cakrawala, monster yang 
ada di sepanjang jalan lebih sedikit." 


Sekarang matahari telah benar-benar menampakkan 
wajahnya, dan monster itu punah. 


"Begitulah adanya," Yan Yongfeng duduk di tanah, "Hari ini 
malam ini benar-benar melelahkan. Untungnya, bahan 


bakar mobil cukup, kalau tidak, saya tidak tahu apa yang 
akan terjadi ketika saya pergi ke pompa bensin." 


Untung, atau kamu memilih mobil dengan bahan bakar 
yang cukup ketika sedang mencari mobil? Liang Xian 
memandang Tu Zishi yang rambutnya basah oleh keringat di 
tanah dan tidak bisa bangun. 


Bagian terakhir dari jalan Tu Zishi terpaksa dilewati, 
mengertakkan gigi dan tidak membiarkan orang lain 
mengambil alih. Alasan utamanya adalah saat mengemudi 
kesadaran dan gerakan tubuh harus terkoordinasi 
sepenuhnya, saat ada orang lain yang mengemudi, ada juga 
waktu untuk mengingatkan dan bereaksi, sudah terlambat 
untuk menghadapi krisis. Firasat Tu Zishi memberitahunya 
bahwa dia harus memulai seluruh perjalanan sendirian, jadi 
dia kelihatannya akan meninggalkannya sekarang. 


Dia bahkan tidak bisa berbicara, jadi dia melihat Tan Yan 
terengah-engah. Tan Yan mengulurkan tangannya untuk 
mengangkat orang itu, dan menyandang karung di 
pundaknya seperti biasa. Pada saat yang sama, dia berkata, 
"Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu sudah 
cukup baik." 


Tu Zishi: "... muntah ..." 


Sangat memalukan untuk membawanya, jadi mengapa 
Anda tidak membawanya? Sangat memalukan sehingga 
Anda bahkan tidak bisa senang dipuji. 


Rusa kecil itu menginjak kakinya di samping Tan Yan dan 
memanggil "Yoyou'". 


Seolah mengerti artinya, Tan Yan menyentuh leher rusa dan 
berkata, "Aku tahu kamu ingin membantu Ayah 
menggendong orang, tapi kamu masih muda, dan Tu Zishi 


terlalu tinggi. Ketika kamu tumbuh lebih tinggi, setidaknya 
tunggu sampai tanduk untuk tumbuh., Anda dapat 
membawa orang kembali. " 


"Yo ~~~~" Rusa itu berteriak lama, dengan antisipasi yang 
mendalam di panggilan itu. 


Tu Zishi: "..." 


Dia merasa lebih baik membiarkan rusa menggendong 
punggungnya sekarang, setidaknya tidak di perutnya. Dan 
lihat kekuatan tendangan berurutan Xiaolu, kekuatannya 
tidak kecil sama sekali, dan dia pasti bisa menahan dua atau 
tiga orang besar. 


Matahari selalu menyenangkan, dan tidak ada monster yang 
mengejar, semua orang yang kelelahan sepanjang malam 
mengambil langkah berat ke titik teleportasi. 


Tan Yan berhenti di depan lapangan dan berkata, "Ini dia." 


Ini juga pertama kalinya Liang Xian melihat titik teleportasi. 
Bagaimanapun, dunia ini belum pernah mengalami bencana 
alam, dan relatif lengkap. Dia mengerutkan kening dan 
berkata, "Tidak ada batu nisan?" 


Liang Xian juga ingin mengetahui identitas orang di batu 
nisan dunia nyata dengan mengamati batu nisan titik 
teleportasi. 


Masuk akal bahwa dunia telah berubah sejak 2018. Harus 
ada Tan Yan dan batu nisan ini ... 


Liang Xian menebak dengan tidak pasti bahwa karena tidak 
ada kekosongan di dunia ini, Tan Yan adalah manusia biasa. 
Dia akan menjadi tua menurut hukum alam (pikirkan sakit 


hati Liang Xian saat ini), dan dia mungkin telah mati atau 
diparasit. oleh monster sekarang ... 


Hati Liang Xian semakin sakit ketika dia memikirkan hal ini. 


Tapi tidak, tidak ada batu nisan di sini, hanya tanah kosong. 
Pemakaman di Ping County di dunia ini sedikit berbeda 
dengan yang ada di dunia nyata Tanpa kuburan tua, tidak 
akan ada batu nisan tanpa kata-kata. 


"Itu tidak normal," kata Tan Yan, "Saya telah memasuki 
dunia yang berbeda berkali-kali, dan tidak sekali pun titik 
teleportasi menjadi batu nisan. Saya hanya kembali ke batu 
nisan ketika saya kembali ke dunia nyata." 


Apa? Liang Xian tampak bingung, seharusnya ini tidak 
terjadi. 


Menurut teori dunia paralel, selama tidak ada pilihan, kedua 
dunia itu harus sama. Ini ... 


Otak Liang Xian berkelebat, "Kami selalu memiliki 
kesalahpahaman. Kami pikir sebagian besar dunia paralel 
seharusnya sama, tetapi kenyataannya tidak. Dunia kami 
telah" kosong "sejak 40 tahun yang lalu. Dengan kata lain , 
sejak saat itu, dunia nyata harus berbeda dari dunia lain! " 


Titik di mana mereka menyeberang adalah area vila di Kota 
B, tetapi ketika mereka tiba di dunia lain, mereka berada di 
depan bar. Liang Xian selalu berpikir bahwa perbedaan 
halus ini disebabkan oleh akhir dunia lain. Tapi ternyata 
tidak, dunia mereka sudah berbeda dari dunia lain sejak 
empat puluh tahun yang lalu. 


"Apa? Empat puluh tahun?" Tu Zishi, yang digendong oleh 
Tan Yan, mengangkat kepalanya dengan susah payah. 
"Dunia kita telah 'kosong' selama empat puluh tahun? Lalu 


mengapa ada begitu banyak supernaturalist? Bagaimana 
negara menyembunyikan berita itu? ? Sepuluh tahun? " 


"Uh ..." Liang Xian menyadari bahwa dia telah melewatkan 
kata-katanya. Jika topik ini terus diperdalam, dia seusia Tan 
Yan. 


Bahkan jika dia ingin memberi tahu pendatang baru, Liang 
Xian tidak ingin menceritakannya dari mulutnya sendiri ... 


Kembali dan diskusikan masalah ini, ini sudah di depan titik 
teleportasi. Liang Xian segera mengganti topik 
pembicaraan. 


Tiga pendatang baru: "..." 
Saya selalu merasa aneh. 


Berdiri di depan ruang terbuka, Yan Yongfeng menunjuk ke 
sebuah lokasi dan bertanya kepada Tan Yan, "Apakah ini titik 
transfer, kan?" 


Bagaimana kamu tahu? Tan Yan sedikit terkejut. Dia selalu 
menemukan posisinya dengan perasaan. Sekarang dia 
belum mengatakan di mana dia berada. 


"Aku melihatnya," Yan Yongfeng memberi isyarat. "Itu 
mungkin lubang berbentuk pusaran dengan diameter satu 
meter. Bintang dan titik di dalamnya semuanya adalah 
elektron, berputar. Tidak hanya sekarang, semakin dekat 
Anda dengannya, semakin banyak jelas itu akan terjadi. 
Oke., Saya tidak melihatnya, saya merasakannya. Ini yang 
disebut keterjeratan kuantum. Di dunia kita, ada partikel 
yang terikat kuantum dengan Anda. Jadi saat Anda muncul 
di sini, batu nisan dunia nyata memanggilmu, Jadi aku bisa 
melihat titik teleportasi. Aku tidak tahu apakah itu datang 


ke sini untuk menemukanmu, atau apa yang aku lihat 
sebenarnya adalah belitan dunia nyata. " 


Yan Yongfeng agak tidak jelas tentang ekspresinya, itu 
adalah perasaan yang sangat misterius, sangat misterius. 


Ayo kembali dan belajar lagi. Tan Yan menjangkau semua 
orang. 


Asan yang santai meraih tangan Tan Yan dan bergumam: 
"Kita harus berpegangan tangan setiap kali kita kembali, 
dan Qiu Oizheng juga perlu berpegangan tangan saat 
menggunakan kemampuannya. Tidakkah menurutmu 
gaygay? Kenapa kita harus berpegangan tangan? " 


"Ini harus menjadi kontak fisik," Liang Xian menganalisis, 
"Ini akan menjadi keseluruhan dan ditransmisikan melalui 
ruang secara default." 


Sepertinya tutup pelindung juga bisa berfungsi, kata Tan 
Yan tiba-tiba. 


Liang Xian: "?" 


"Saya pikir tutup pelindung juga memungkinkan. Selama 
Anda memasukkan tutup pelindung, Anda dan saya akan 
default menjadi keseluruhan." Tan Yan berkata, "Saya 
memiliki perasaan ini." 


Lalu mengapa kita harus tetap bergandengan tangan 
dengan saudara-saudara? Pertanyaan ini muncul di benak 
semua orang pada saat bersamaan. 


Sayangnya, Tan Yan tidak memberi semua orang 
kesempatan untuk bereaksi, jadi dia melompat langsung ke 
titik teleportasi. 


Setelah semalaman, mereka akhirnya kembali ke dunia 
nyata. 


Menteri Yu telah membawa orang untuk menunggu di depan 
batu nisan, dan melihat kerumunan itu jatuh segera setelah 
mereka diteleportasi kembali, seorang tentara medis segera 
melangkah maju dan meletakkan mereka di atas tandu. 


Tu Zishi mengerang karena sakit kepala, ketika dia melihat 
mulut seorang tentara medis, dia melompat dengan kata 
"ah" dan meninju mulut tentara medis itu. 


Untungnya, Tan Yan memiliki mata yang tajam dan tangan 
yang cepat. Dia meraih tangan Tu Zishi dan berkata, 
"Tenang." 


Tu Zishi berkeringat, dan setelah beberapa napas, dia duduk 
di tanah dengan kepala tertutup, dan berkata dengan lega: 
"Ya, kita sudah kembali, kita kembali, hehe ..." 


"Senang rasanya bisa kembali." Kata Feng Wu, menutupi 
wajahnya, "Matahari sangat bagus, dan dunia yang aman 
sangat bagus." 


Hailiren berkata kepada tentara medis: "Maaf, bisakah kamu 
memakai topeng? Saya agak takut dengan mulut orang 
untuk saat ini..." 


Nyatanya, bukan hanya tiga pendatang baru itu, kecuali Tan 
Yan dan Xiaolu, setiap orang pasti punya gejala sisa. Haili 
bahkan merasa tak mungkin bisa menyentuh seorang 
wanita seumur hidupnya. Memikirkan dada wanita yang 
bergesekan dengan lengannya, dia agak malu dan sedikit 
bangga untuk detik pertama, dan detik berikutnya adalah 
mulut besar di jurang ... 


Tidak, saya tidak bisa memikirkannya lagi, saya pikir dia 
mungkin akan layu di masa depan. 


Tidak pernah mengalami cedera, tetapi kondisi mentalnya 
tidak baik, kata Qiao Zhixue. 


"Profesor Qiao," kata Liang Xian tiba-tiba, "Saya 
menyarankan agar kita diisolasi dan diamati selama tiga 
atau empat jam sebelum kita pergi ke dunia dengan 
monster parasit." 


Oiao Zhixue dan Menteri Yu saling memandang, dan segera 
mengadopsi rencana kedua untuk membiarkan semua orang 
berbaring di tempat tidur isolasi dan mengirim mereka ke 
ruang observasi pangkalan tanpa mengizinkan orang lain 
untuk menghubungi mereka. 


Beberapa orang tidak menganggap perlakuan ini buruk, 
tetapi tertidur begitu mereka memasuki ruang observasi. 
Beberapa orang menyentuh lehernya saat tidur, seolah 
dicekik oleh sesuatu, rasanya tidak nyaman. 


Tan Yan tidur sepi seperti biasanya, dan Xiaolu tertidur 
sambil berdiri di sampingnya, terlihat sangat hangat. 


Semua kembali lagi. Menteri Yu duduk di kursi dan 
menghela nafas lega. Anak-anak kecil ini telah kehilangan 
nyawa mereka. Setiap kali mereka memasuki 'kekosongan', 
hatiku berdebar-debar. Ini sama dengan sebelumnya misi. 
Ini berbeda. Mereka pergi ke dunia yang sama sekali tidak 
dikenal, dan setiap kali mereka mungkin tidak kembali, saya 
secara pribadi mengirim mereka masuk, dan setiap detik 
penantian begitu tersiksa. " 


"Selalu ada seseorang yang akan melakukannya," Qiao 
Zhixue tampak tenang. "Jika tidak, cepat atau lambat bumi 
akan berakhir. Terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda 


akan menyatukan kekuatan internasional. Saya mendengar 
bahwa Amerika Serikat memiliki kuantum paling canggih. 
alat ukur. Mungkin bisa memprediksi "kosong" terlebih 
dahulu. Lokasi, apakah ada kemajuan? " 


"Tidak," Menteri Yu menggelengkan kepalanya. "Orang asing 
tidak percaya apa yang saya katakan, mungkin mereka 
percaya, tapi pembawa pertama dari kekosongan adalah 
negara kita. Kita tidak bisa membiarkan kekosongan 
dibiarkan begitu saja, dan kita harus menyelesaikannya. 
Kecuali jika ada kejadian di Amerika Serikat. "Kosong" tetapi 
negara kita tidak. Mereka harus menemukan cara untuk 
mengendalikan lubang. Ketika kita membutuhkan bantuan 
kita, kita dapat mengusulkan kondisi untuk pertukaran 
teknologi canggih mereka . " 


"Bisa dimengerti," Qiao Zhixue mengangguk, "Lagi pula, 
hal-hal seperti melintasi dunia sedikit sulit dipercaya. 
Orang-orang di negara mereka tidak akan percaya jika 
mereka tidak mengalaminya. Mungkin kita mengira kita 
waspada untuk menipu mereka. informasi lanjutan. " 


"Ya, materi video yang saya kirimkan semuanya 
diperlakukan sebagai efek khusus, yang konyol." 


Oiao Zhixue menghibur: "Jangan terlalu khawatir. Mungkin 
setelah beberapa saat, 'kekosongan' akan menyebar ke luar 
negeri. Selama kita bergegas dan melatih lebih banyak 
pemain, kita tidak akan terkalahkan saat itu. Keterikatan 
Quantum dan kekuatan super Tan Yan tawar-menawar kami, 
dan kami tidak takut mereka tidak akan bertukar. " 


"Saya hanya takut jika lain kali yang" kosong "akan muncul 
di pusat kota ..." Menteri Yu menghela napas, "Saya 
beruntung kali ini, dan tidak ada yang terlibat. Bagaimana 
dengan lain kali atau lain kali? Benar-benar tidak bisa 


kubayangkan. Kalau kebenaran yang "kosong" itu terungkap 
ke masyarakat, akan seperti apa negeri ini? Eskatologi palsu 
pernah membuat panik seluruh masyarakat. Sekarang 
eskatologi ada di sekitarku, aku takut bikin gejolak . " 


Qiao Zhi politik tidak mengerti, dia tidak bisa menjawab 
percakapan, jadi dia hanya bisa diam sepanjang waktu. 


Saya harap saya tidak khawatir tentang apa pun. Menteri Yu 
tidak punya pilihan selain menghela nafas pada akhirnya. 


"Aku tidak terlalu malu kali ini," kata Qiao Zhixue sambil 
melihat wajah semua orang yang tertidur di luar ruang 
observasi, "Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik di 
masa depan." 


Menteri Yu menggelengkan kepalanya dengan sungguh- 
sungguh: "Itu mungkin tidak benar. Lihatlah ekspresi 
mereka. Bahkan jika mereka tidur kesakitan, saya khawatir 
mereka akan menghadapi masalah psikologis. Mudah untuk 
menyembuhkan luka orang, tetapi itu sulit pada mereka. 
hati. " 


"Saya telah menyiapkan ruang konsultasi psikologis, dan 
saya akan menyarankan mereka untuk pergi ketika mereka 
bangun. Sekarang ada cukup banyak orang, dan kondisi 
mental tidak cukup. Jangan memasuki 'kekosongan' lain 
kali." Qiao Zhi belajar . 


“Ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini." Menteri Yu 
berjalan ke pintu ruangan lain, "Di sini juga baru saja 
memenangkan pertempuran." 


Cui dan Yu juga sedang berbaring di tempat tidur di kamar 
Saat tidur, terdapat penguji gelombang otak di samping 
tempat tidur. Elektroensefalogram menunjukkan bahwa ia 
dalam keadaan tidur dan berhasil mengandalkan 


kekuatannya sendiri untuk mengembalikan kesadarannya 
ke dalam tubuh dari komputer. 


Ada superkomputer di sebelahnya, dan pesan terus 
bermunculan. 


Semua netizen menganggap foto yang diposting oleh 
bintang lalu lintas kecil itu sebagai pesan hype, tidak ada 
yang percaya bahwa lubang hitam menelan kolam renang. 


Cui Heyu memenangkan pertarungan opini publik. 


59 


Bab 60 Cumi bakar 


Bab 60 Cumi bakar 


Sebenarnya, dunia ini tidak seberbahaya yang sebelumnya. 
Meski monster parasit itu menakutkan, bahkan orang biasa 
pun bisa dihancurkan asalkan punya senjata.Berbeda 
dengan dunia sebelumnya, mereka bisa menghancurkan 
semua peradaban dalam sekejap. 


Tetapi bagi anggota tim, dunia monster parasit lebih 
menyakiti jiwa mereka daripada dunia bencana. 


Ketika Menteri Qiao Zhixue, kelompok peneliti dan yang 
lainnya sedang beristirahat, pertama-tama mereka melepas 
kamera di ransel untuk mengekstrak video untuk ditonton. 
Qiao Zhixue memasang videonya di layar lebar. Ketika dia 
pertama kali melihat para wanita di bar, profesor kuno ini 
menggelengkan kepala dan mendesah, "Anak muda, hei!" 


Tanpa diduga, detik berikutnya adalah mulut besar jurang, 
tentakel menyerang, banyak monster tiba-tiba muncul di 
layar lebar ruang konferensi, seorang profesor tua menutupi 
hatinya di tempat, dan dengan gemetar mengeluarkan 
jantung yang bertindak cepat. -menyimpan pil dari 
lengannya, karena takut iritasi. Serangan jantung besar. 


Bahkan Menteri Yu tidak bisa membantu tetapi mengubah 
wajahnya ketika dia melihat video seperti itu.Tidak heran 
anggota tim tidak tahan ketika mereka kembali. 


Setelah mereka memasuki saluran pembuangan, Qiao 
Zhixue memutar video dengan kecepatan 32 kali lipat, dan 
dengan cepat berkembang menjadi gadis kecil. Ketua tim 


yang sehat Feynton juga meminjam beberapa pil 
penyelamat jantung yang bertindak cepat dari profesor tua. 
mengkhawatirkan dirinya sendiri. Hati tidak tahan. 


Pada saat ini, Qiao Zhixue memperlambat video lagi. Untuk 
mengamati keadaan ibu gadis kecil itu secara mendetail, dia 
juga berdiskusi panas dengan seorang ahli biologi di grup 
tentang bagaimana rasanya melindungi putrinya secara 
tidak sadar setelah dianiaya. parasitized. Bagaimana 
keadaan monster parasit ini? Makhluk apa. Dia dikendalikan 
oleh ratu parasit dan sangat mencintai putrinya. Dia lebih 
suka melawan nalurinya daripada memakannya. Spesies 
apa yang akan dihasilkan oleh kombinasi manusia dan 
monster parasit, dan mengapa mereka hanya parasit 
makhluk cerdas dan tidak menyentuh biasa makhluk seperti 
rusa, Yang mereka butuhkan adalah nutrisi tubuh manusia 
atau apakah mereka ingin mempelajari kondisi kehidupan 
makhluk cerdas, dil... 


Ketika pendeta melihat gadis kecil itu menipu ibunya untuk 
memberinya makan, dia juga mengulurkan tangan ke 
profesor tua itu: "Beri aku beberapa pil juga." 


Adegan seperti ini benar-benar menjengkelkan. Dia sudah 
terlalu tua dan dia punya seorang anak laki-laki. Memikirkan 
hal ini, Menteri tidak tahan. 


Sementara anggota tim masih tertidur, anggota tim peneliti 
menonton videonya. Ketika Qiao Zhixue dan ahli biologi 
beruntung karena Tu Zishi memiliki potensi besar, Menteri 
Yu berkata: "Kali ini pertemuan rutin setelah kembalinya 
Hollow tidak akan terjadi. ditahan untuk saat ini., Biarkan 
para pemain membuat penyesuaian. " 


Setuju. Ketua Tim Feynton adalah orang pertama yang 
setuju. 


Dia hanya menonton video itu dan tidak tahan. Anggota tim 
mengalami situasi yang menyedihkan ini secara pribadi. 
Terlalu kejam membiarkan mereka menceritakan apa yang 
mereka temui secara langsung. 


Hah? Kenapa kamu tidak membukanya? Qiao Zhixue 
bertanya dengan heran, Saya juga ingin bertanya secara 
detail tentang sentuhan dan kekuatan tentakel. Saya baru 
saja berdiskusi dengan Profesor Wang, menurut saya 
monster parasit ini kemungkinan besar berbasis di planet. 
Parasit. Kesadaran mereka dapat dibagi, dan mereka dapat 
mempertahankan kesadaran asli parasit, yang berarti 
mereka dapat menyerap kebijaksanaan manusia dan 
memberitahu ratu sehingga mereka dapat dengan mudah 
memperoleh peradaban. Dengan cara ini bertahan hidup 
sangat jarang, Wang Profesor berpikir itu akan membantu 
membudidayakan benih hibrida di masa depan, tetapi saya 
pikir saya bisa belajar dari cara mereka berbagi kesadaran 
dan membiarkan anggota tim berlatih ... " 


Menteri Yu: "..." 


Profesor Qiao ahli dalam segala hal, tetapi kecerdasan 
emosinya sangat rendah. Adegan dalam video tersebut 
sepertinya tidak menyentuhnya, tetapi hanya 
membangkitkan keinginannya untuk melakukan penelitian. 


"Saya akan bertanya," kata Menteri Yu, "tapi akan memakan 
waktu cukup lama dan menunggu sampai semangat anak- 
anak pulih." 


Kali ini, nama yang dia gunakan bukanlah anggota tim, tapi 
anak-anak. 


"Baiklah, saya akan menunggu." Qiao Zhixue berkata, "Saya 
harap" kekosongan "juga akan memberi mereka waktu 
untuk mencerna dan menyerap." 


Menteri Yu tersenyum pahit Ya, dia bisa memberi anak-anak 
waktu untuk berkembang, tapi dia tidak bisa "kosong". 
Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa "kosong" 
berikutnya akan datang nanti, dan memberi mereka lebih 
banyak ruang untuk bernafas. 


"Pemimpin regu, kamu sudah bangun." 


Begitu Qiu Qizheng membuka matanya, dia melihat Cui 
Heyu menyeringai di depannya, dan berkata dengan penuh 
kemenangan: "Saya akan memecahkan opini publik di 
Internet saja. Kekuatan supernatural tidak bisa lebih 
nyaman. Legiun, para netizen yang tegas percaya eskatologi 
sudah saya cuci otak akhirnya, akhirnya perusahaan pialang 
bintang trafik itu harus mengeluarkan pengumuman resmi 
yang mengatakan bahwa ini adalah gambar special effect 
film bawahnya, dan dimarahi oleh netizen karena hype, | 
Amazing, hahahahahaha. ..mmm ... " 


Cui Heyu yang bangga sedang berjuang mati-matian di 
bawah telapak tangannya saat Qiu Oizheng mengangkat 
tangannya untuk menutupi mulutnya. 


Apa yang kamu lakukan! Cui Heyu, yang lolos dari 
cengkeraman Qiu Oizheng, berkata dengan marah. 


Oiu Oi mencubit alisnya dan melambaikan tangannya: 
"Kamu boleh bicara, tapi jangan tertawa, dan jangan 
tunjukkan gigimu. Setiap orang agak kekanak-kanakan, dan 
yang terbaik adalah memakai topeng." 


Cui Heyu: "..." 


Melihat ekspresi Qiu Oizheng tidak bagus, dia bertanya, 
"Dunia apa yang kamu temui kali ini?" 


Apakah kamu tidak menonton videonya? Profesor Qiao 
seharusnya mengambil semua camcorder di ransel kami. 
Qiu Qizheng bertanya. 


"Aku baru saja bangun, dan aku bertengkar sepanjang 
malam." Cui Heyu berkata, "Aku kembali dari komputer 
dengan kekuatanku sendiri, jadi aku sedikit lebih baik." 


Mendengar suara bangga yang familiar, Qiu Qizheng merasa 
bahwa dia benar-benar telah kembali ke dunia nyata. Dia 
mengangkat lengannya di sekitar leher Cui Heyu, dan 
berkata dengan lega: "Kamu akan selalu bangga dan tidak 
berubah, sehingga aku bisa merasa hidup." 


Cui Heyu: "..." 


Kata-katanya sangat menyentuh, tapi monitornya, bisakah 
kamu tidak menutupi mulutku? 


Ah, bah! Yan Yongfeng di sisi lain juga bangkit, Saya telah 
bermimpi tentakel saya ditusuk ke mulut saya. Jika ini terus 
berlanjut, bagaimana saya bisa punya pacar dan 
menciumnya di masa depan! 


Liang Xian, yang sudah bangun: "..." 
Ya, bisakah dia masih mencium Tan Yan di masa depan? 


Tidak, Tan Yan tidak akan mencium lidahnya, dia bahkan 
tidak menyadari perasaannya, dia adalah pria yang lurus 
seperti baja. 


Liang Xian merasa sangat sedih. 


Semua orang bangun hampir di waktu yang sama, hanya Tu 
Zishi yang masih tertidur karena kemampuan kebangkitan 
pertama, dan yang lainnya semua duduk. 


Ekspresinya tidak terlalu tampan, sepertinya mimpi itu 
sangat tidak bersahabat. 


"Aku memimpikan gadis kecil itu," Qin Li, yang selalu 
pendiam, tiba-tiba berkata, "Dia bersih dan tersenyum 
manis, tetapi tiba-tiba membuka mulutnya dan terbang 
keluar dari tentakelnya, dan aku membunuhnya." 


Setelah mendengar apa yang dia katakan, Qiu Qizheng 
tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur: "Dunia kita 
masih aman, dan hal seperti ini tidak akan terjadi." 


"Ya, itu masih aman." Yan Yongfeng berbaring lagi, menatap 
langit-langit putih, "Aku baru saja mencoba yang terbaik 
untuk mati di dunia yang berbeda, dan aku tidak akan 
membiarkan orang di dunia nyata menjadi seperti itu." 


Dia mengucapkan kata-kata ini ke hati semua orang, dan 
Feng Wu dan Hai Liren akan merasa lebih khawatir.Mereka 
tidak memiliki kemampuan kebangkitan, tetapi Tu Zishi 
yang diselundupkan memiliki kemampuan yang sangat 
istimewa. 


Setelah beberapa saat, Tu Zishi bangun, Qiao Zhixue 
memimpin staf medis dengan masker, secara rutin 
memeriksa tubuh semua orang, dan bertanya, "Apakah 
kamu ingin makan daging mentah?" 


Semua orang: "..." 
Tentu saja tidak! 


Oiao Zhi belajar: "Itu bagus. Anda telah tidur selama 
delapan jam. Menurut studi diari seorang wanita, masa 
inkubasi parasit harus 5-10 jam. Selama periode ini, Anda 
akan merasa bahwa Anda tidak bisa makan makanan normal 
dan ingin makan daging mentah. Semuanya. Tidak ada 


gejala. Selamat, kecurigaan sebagai parasit sudah 
dihilangkan. " 


Itu Liang Xian yang sangat mendesak semua orang untuk 
diisolasi, perlakuan seperti itu normal, dan anggota tim 
dapat menerimanya. 


Kami telah mempelajari tentang situasi spesifik melalui 
camcorder. Tidak perlu mengadakan pertemuan rutin hari 
ini. Sedangkan untuk kemampuan Tu Zishi, kami akan 
menargetkan pelatihan setelahnya. Oiao Zhixue 
melanjutkan, Jika 'kekosongan' muncul lagi malam ini , Tan 
Yan, Bisakah kamu melakukannya sendiri? " 


Ya. Hanya Tan Yan yang tampak tidak terpengaruh. 


Aku akan pergi juga. Liang Xian segera mengangkat 
tangannya dan berkata, Sebenarnya, menurutku tidak apa- 
apa, tidak sesensitif semua orang. 


Menteri Yu dengan hati-hati mengamati ekspresinya, dan 
mata Liang Xian tidak memiliki kesedihan yang mendalam 
dari yang lain. Dia memang dalam keadaan baik, jadi dia 
setuju. 


"Aku juga ..." Begitu Ah San mengangkat tangannya, dia 
melepaskannya lagi. Dia tahu bahwa kondisinya tidak cocok 
untuk berpartisipasi dalam aksi dan hanya akan 
menyeretnya kembali. 


Orang-orang lainnya tidak memaksa mereka untuk 
berpartisipasi. Kali ini dunia memiliki pengaruh yang terlalu 
besar pada mereka. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana 
Liang Xian tidak peduli. 


Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Tu Zishi mengajukan 
pertanyaannya sendiri. Tan Yan dikatakan memiliki banyak 


pengalaman dan seharusnya sudah terbiasa dengannya, 
tetapi Liang Xian bergabung dengan tim pada saat yang 
sama dengan Asan dan Qin Li, jadi mengapa dampaknya 
sedikit sekali. 


"Saya telah melakukan pelatihan apokaliptik," kata Liang 
Xian, "Setelah mengetahui bahwa 'kekosongan' adalah 
apokaliptik dunia paralel, saya menyelidiki materi dan 
membuat berbagai asumsi apokaliptik. Saya juga telah 
melihat banyak karya film dan televisi dan novel tentang 
kiamat, Anime. Saya sering membayangkan kiamat dalam 
pikiran saya, dan kemudian membayangkan seperti apa 
apokaliptik ini akan membuat dunia terlihat seperti. Saya 
telah membayangkan adegan apokaliptik monster parasit 
berkali-kali. 


"Bayangkan saja ..." Tu Zishi agak sulit dipercaya. 


"Tentu saja tidak. Aku kaget saat melihat pemandangan 
yang sebenarnya. Ini seperti fobia yang pekat. Biarpun aku 
tahu kalau keadaan padat akan membuatku mual dan 
berimajinasi berkali-kali, aku tetap merasa tidak nyaman 
setelah menjumpainya. Tapi hanya beberapa kali saja. . 
Melakukan latihan imajinasi bisa sangat melegakan, 
setidaknya tidak mengecewakan diri sendiri. Kata Liang 
Xian. 


"Kamu benar-benar luar biasa," kata Tu Zishi tulus. 


Bahkan jika mereka pria besar, mereka akan merasa takut 
ketika menonton film horor, dan saraf orang tidak sekuat itu. 
Liang Xian tidak hanya melihatnya, tetapi juga memaksa 
dirinya untuk berpikir secara mendalam dan terus menerus 
membayangkan dan menggali, Proses ini pasti menakutkan. 


Tetapi seperti makan terlalu banyak antibiotik akan 
menyebabkan resistensi obat, Liang Xian melakukan ini, dan 


kemampuan untuk menahannya memang akan meningkat 
secara bertahap. 


Aku tidak hebat, tapi kuharap aku bisa cepat dan tidak 
memperlambat. Liang Xian berkata dengan enteng. 


Dia memiliki tujuan untuk dikejar, dan dia tidak ingin 
kehilangan muka di depan kekasihnya. 


Kebetulan saat itu adalah makan malam ketika saya tiba di 
sekolah, dan semua orang pergi ke kafetaria untuk makan 
bersama. 


Semua orang memilih hidangan vegetarian, tetapi Liang 
Xian datang dengan sepiring cumi panggang. 


Seorang Sanyi hampir muntah ketika melihat cumi-cumi 
panggang, dan Yan Yongfeng tidak tahan lagi. Kaki cumi- 
cumi itu hampir persis sama dengan tentakel itu. 
Penglihatannya bisa melihat pengisap di kakinya. Dia 
sangat tidak nyaman sehingga dia tidak tahan. "Apa yang 
kamu lakukan?" " 


"Taklukkan dirimu secepat mungkin," kata Liang Xian. 


Dia mengangkat sumpitnya dan menatap kaki cumi-cumi itu 
dengan ganas beberapa saat sebelum dia memutuskan 
untuk mengambil cumi-cumi bakar dan memaksa dirinya 
untuk menatapnya sebentar sebelum memasukkannya ke 
dalam mulutnya. 


Anda tidak bisa menutup mata, Anda tidak bisa melarikan 
diri. Liang Xian teringat apa yang baru saja terjadi, sambil 
menggigit keras, setengah memikirkan muntah, 
membusungkan wajahnya dan menahannya secara paksa, 
seolah tidak muntah. 


Saat ini, dengan tangan meraih di bawah dagunya, Tan Yan 
berkata: "Jika kamu ingin muntah, muntah saja, jangan 
memaksakan diri ke tingkat ini, kamu sudah cukup baik." 


Liang Xian memandang Tan Yan, teringat bahwa dia telah 
berdiri berkali-kali di dunia lain untuk menghadapi monster. 
Tan Yan yang berada di bawah tekanan paling besar, tetapi 
dia tidak pernah tersentak. 


Apakah Tan Yan yang berusia 18 tahun pernah merasa 
takut? Itu harus ditakuti. Tan Yan lebih buruk dari mereka 
sekarang. Saat itu, tidak ada Tan Yan lain yang 
membantunya, tapi Tan Yan bersikeras. 


Hari ini, Liang Xian yang berusia 19 tahun harus menjadi 
kuat. 


Liang Xian tiba-tiba tidak merasa sakit lagi. Dia menelan 
cumi-cumi bakar dan berkata sambil menghela nafas lega: 
"Tidak apa-apa, ini cukup enak. Dulu aku menyukainya." 


Setelah menghabiskan sumpit untuk cumi-cumi lainnya, kali 
ini dia makan dengan lebih lancar, dan pada yang ketiga, 
dia bisa memakannya seperti biasa. 


Ketika semua orang melihatnya seperti ini, mereka semua 
pergi berkelahi satu sama lain, dan mulai makan dengan 
getir. 


Tak ada yang salah dengan rasa takut, naluri biologis adalah 
mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tetapi 
sebagai manusia, ada hal-hal yang harus dilindungi, dan 
ada hal-hal yang harus diatasi. 


Di tengah makan, Asan berlari keluar dan muntah. Namun 
setelah muntah, ia kembali dan terus makan, hingga ia bisa 
melihat tumpukan cumi bakar secara normal. 


Saat saya dalam misi, saya jatuh ke dalam gua ular. Saat 
makan, Asan berkata, Saya digigit oleh beberapa ular 
berbisa. Setelah menggigit, saya kehilangan kesadaran dan 
melihat seekor ular berbisa merayap masuk. Di dalam mulut 
saya. 


Meski kemudian diselamatkan, dia juga disuntik dengan 
serum untuk detoksifikasi. Tapi sejak saat itu, melihat 
makhluk licin melata itu tidak tahan. Saya juga pernah 
menemui psikiater, dan kata dokter perlu diatasi perlahan. 
Cara tercepat adalah dengan terapi kejut, tetapi terapi ini 
dapat menimbulkan efek samping, saya tidak berani 
mencoba. 


Memikirkannya sekarang, misi ini benar-benar tanpa 
harapan dan harus diatasi! " 


Dia menggigit kaki cumi-cumi itu dengan kejam, seolah 
menelan semua ketakutannya ke dalam perutnya. 


Tan Yan tersenyum lega saat melihat penampilan para 
pemain seperti ini. 


Setelah memiliki pengalaman seperti itu, tim kemampuan 
akan menjadi lebih kuat di masa depan. 


Dan semua ini dipimpin oleh Liang Xian. 


Mengingat remaja tahap kedua yang masih tergila-gila di 
dunia pertama, kemajuan Liang Xian benar-benar hebat 
sekarang, yang meyakinkan. 


Di malam hari, Liang Xian naik ke tempat tidur Tan Yan 
seperti biasa, dia tidak percaya bahwa dia menggosok 
setiap hari dan tidak bisa lepas dari reaksi Tan Yan! 


Melihat Liang Xian, yang masih membutuhkan pelukan 
untuk tertidur, Tan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak 
menyentuh kepalanya dan berbisik, "Kamu tumbuh dengan 
cepat." 


Liang Xian tersipu. Dia bukan karena dia takut tidur 
bersama. Dia memasak katak dalam air hangat. Cepat atau 
lambat, dia akan membiarkan Tan Yan membiasakan diri 
dengan keberadaannya. Lalu ... akan sulit untuk jatuh dalam 
cinta, tapi setidaknya dia tidak akan mendorongnya pergi. 


Aku bisa mengambil alih saat aku besar nanti, kata Tan Yan 
penuh antisipasi. 


Hati panas Liang Xian sepertinya tenggelam dalam baskom 
berisi air es, dan dia segera menuangkan hati yang dingin. 


Ya, Tan Yan berusia 58 tahun, dan usianya selalu menjadi 
selisih keduanya. Liang Xian ingin memasak katak dengan 
air hangat, tetapi apakah Tan Yan punya waktu untuk 
memasaknya? 


Meskipun Liang Xian lebih lambat, dia selalu dapat 
memikirkan hal-hal yang terpikirkan oleh Qiao Zhixue. 


Dia pernah bertanya pada Qiao Zhixue apakah semua 
kemampuan tidak akan menjadi tua. Qiao Zhixue 
menceritakan hasil eksperimen kulit kepada anggota tim 
kemampuan, terutama untuk memperingatkan semua orang 
agar tidak angan-angan. Alasan mengapa Tan Yan dapat 
mempertahankan keadaan termuda adalah karena 
kemampuannya meningkatkan aktivitas sel. Setiap orang 
memiliki kemampuan yang berbeda. bukan berarti 
keabadian. 


Setelah mengetahui kejadian ini, keinginan Liang Xian 
untuk menjadi lebih kuat menjadi lebih mendesak. 


Biologinya sangat bagus. Secara alami, orang tahu bahwa 
jumlah pembelahan sel terbatas. Misalnya, kemampuan 
penyembuhan mereka mungkin telah dipertukarkan dengan 
mengorbankan umur. Dimana Tan Yan? Untuk apa 
keabadiannya? 


Liang Xian tidak berani terus memikirkannya, terus menipu 
dirinya sendiri bahwa mereka bisa terus seperti ini 
selamanya. 


Tapi kata-kata Tan Yan membangunkan Liang Xian dari 
mimpinya, dia sebenarnya tidak punya waktu. 


Dua tahun ... atau bahkan kurang dari dua tahun, tidak ada 
yang tahu apa yang akan terjadi pada Tan Yan saat dia 
memasuki usia pensiun. 


Selama periode ini, mereka akan terus belajar dan berlatih 
untuk memasuki "kosong", mungkin "kehampaan" 
berikutnya akan bunuh diri. 


Betapa waktu yang mewah. 


60 


Bab 61 Pengakuan 


Bab 61 Pengakuan (Part 1) 


Liang Xianben secara mental dipersiapkan untuk memiliki 
kehidupan dua orang dan satu rusa di dunia yang berbeda 
dengan Tan Yan dan Xiaolu. Siapa tahu bahwa "kekosongan" 
ini masih merupakan penemuan hati nurani, memberi setiap 
orang yang kelelahan fisik dan mental kesempatan untuk 
bernapas, dan itu belum setengah bulan. Gerakan apa pun. 


Memanfaatkan setengah bulan ini, Tan Yan mengumpulkan 
banyak pengetahuan budaya. Tidak hanya make up untuk 
kelas, tapi juga make up untuk istirahat, bahkan make up 
untuk kepentingan kelompok antar kelas. 


Karena ada dua mata kuliah besar yang akan mengikuti 
ujian, Liang Xian menarik poin-poin penting untuk Tan Yan 
dan memintanya untuk belajar dengan tepat. 


Jadi Tu Zishi dan ketiga orang itu menyaksikan Kamerad Tan 
Yan, yang tenang dan tenang di depan tentakel yang tak 
terhitung jumlahnya di dunia yang berbeda. Mereka 
mempelajari mata pelajaran yang begitu sederhana di mata 
mereka sehingga mereka tidak bisa lebih sederhana setiap 
hari. Setiap pandangan di mata mereka bisa membuat orang 
merasakannya. Untuk kerapuhan manusia. 


Belakangan, Cui Heyu memberi tahu mereka bahwa Tan Yan 
direkrut secara khusus karena penampilannya yang luar 
biasa di dunia lain, dan prestasi akademisnya rata-rata. 


Ketiga Tu Zishi tidak bisa menahan nafas, tidak ada yang 
sempurna. 


Mengandalkan suplemen jahat, Tan Yan terbang di atas dua 
subjek pada ketinggian rendah. Ini adalah pertama kalinya 
dia mengikuti tes dengan kekuatannya sendiri. Dia sangat 
bahagia. Mohon korbankan waktu untuk membantu Liang 
Xian, yang mengarang pelajaran untuk makan , atau dua 
orang pergi sendiri. Makan di luar. 


Liang Xian, yang berpikir tentang bagaimana 
menghancurkan Tan Yan setiap hari, tersipu dan setuju. 


Malam sebelum makan, Liang Xian terus melempar koin ke 
kamar tidur. 


Pelatihan macam apa yang kamu ... apa yang kamu 
lakukan? Setelah Cui Heyu, yang diizinkan menggunakan 
Komputer, menarik kesadarannya dari komputer, dia melihat 
Liang Xian menghancurkan koinnya. 


Liang Xianbai menatapnya, tapi tidak menjawab. 


Keduanya sudah lama tidak berurusan satu sama lain, dan 
Cui dan Yu tidak memiliki pengetahuan umum dengannya. 
Bagaimanapun, di tempat Liang Xian, dia telah diperlakukan 
pada tingkat tertinggi dengan mengabaikannya. 


Cui dan Yu setengah mengobrol dengan Liang Xian, 
setengah berbicara pada diri mereka sendiri: "Aku iri 
padamu Kkarena bisa memasuki 'kekosongan', dan aku 
bersyukur bahwa aku belum mengalami dunia secara 
pribadi. Profesor Qiao memberiku videonya, itu terlalu 
menyedihkan. " 


Dia mencoba membayangkan bagaimana dia akan 
berperilaku ketika dia memasuki dunia parasit, dan dia 
menyimpulkan bahwa dia tidak akan lebih baik dari ketiga 
pendatang baru itu. 


Kemampuan Cui Heyu tidak cocok untuk "kekosongan", dan 
dunia nyata lebih membantunya. Dengan cara ini dia pergi 
ke dunia parasit, yang juga merupakan beban. 


"Semua orang bekerja keras. Dali sudah makan cumi 
panggang selama setengah bulan. Asisten Profesor Chai 
bahkan lebih kejam lagi. Kudengar dia meminta tim peneliti 
membantunya mendapatkan segerombol cacing tanah dan 
menaruhnya di toples., Aku juga mengatakan bahwa saya 
akan mencoba untuk berendam di seluruh tubuh saya di 
masa depan untuk mengatasi bayangan psikologis saya 
sendiri ... "Pada titik ini, Cui dan Yu tidak tahan, dan 
bergidik. 


Menurut saran Oiao Zhixue, Tu Zishi berlatih menebak kartu 
dengan bermain kartu. Qiao Zhixue percaya bahwa 
kemampuan meramal adalah penerimaan dan analisis ulang 
informasi dari dunia objektif dengan gelombang otak. 
Memprediksi sesuatu ratusan tahun kemudian pada 
dasarnya adalah metafisika dan seharusnya tidak mungkin 
dilakukan saat ini. Tetapi untuk hal-hal baru-baru ini, seperti 
kapan dan di mana "lubang" berikutnya akan muncul, saya 
yakin bahwa setelah pelatihan, Tu Zishi akan dapat 
melakukannya cepat atau lambat. 


Feng Wu dan Hai Liren tidak dapat membangkitkan 
kemampuan mereka. Di permukaan, mereka masih terlihat 
ceria, tetapi sebenarnya mereka sangat cemas. Mereka 
mendengar bahwa keadaan hampir mati dapat merangsang 
kebangkitan. Mereka ingin melompat dari gedung setiap 
hari. Untung saja Menteri mengetahui bahwa kondisi mental 
mereka salah, hanya dengan menemukan seseorang untuk 
menyelesaikannya untuk menghindari kasus bunuh diri 
pertama seorang mahasiswa dalam sejarah Akademi Militer 
Pusat. 


Qiu Qi mencoba memahami kekuatannya sendiri dan 
berusaha untuk mencapai hubungan jarak jauh di lain 
waktu, tanpa berpegangan tangan lagi, yang terlalu tidak 
efisien. Untuk itulah, ia mendorong ajakan Ke Haoyuemo 
untuk bertemu bersama. Kenyataannya tidak 
memungkinkan ia untuk bersenang-senang dengan teman- 
teman sekelasnya. Yang terpenting ia berharap bisa cukup 
kuat untuk mendukung Tan Yan segera. Yan Yongfeng 
memaksakan dirinya untuk menonton kartun setiap hari. 
Dikatakan bahwa kartun sudah membalik halaman perlahan 
di matanya, dan dia benar-benar kehilangan banyak 
kesenangan. 


Semua orang bekerja keras dengan caranya masing-masing, 
apa yang kamu lakukan? Bermain dengan koin? Cui Heyu 
merasa cemas, takut dia tidak bisa masuk ke dalam 
"kosong" dan jatuh terlalu jauh dari semua orang, jadi dia 
tidak bisa membantu tetapi merangsang Liang Xian untuk 
melakukan dekompresi. 


Liang Xian menatapnya dengan dingin dan berkata, "Saya 
sedang memikirkan tentang kehidupan." 


Cui Heyu: "..." 


Apa hubungan antara bermain koin dan memikirkan 
kehidupan? 


Faktanya, Liang Xian benar-benar tidak menyalahkan Cui 
dan Yu kali ini, Dia benar-benar berusaha membuat 
keputusan besar-apakah akan mengaku saat makan malam 
besok. 


Kebodohan Tan Yan membuat Liang Xian cemas, ia 
terkadang memanfaatkan kesempatan untuk menerkam 
wajah Tan Yan, namun ia tetap akan menggosok kepalanya 
dengan penuh kasih sayang oleh Tan Yan. 


Melihat ekspresi wajah cucunya membuat Liang Xian putus 
asa.Bahkan jika Tan Yan merasa jijik dan jijik dengan 
tindakan intimnya, Liang Xian tidak akan merasa bahwa 
masa depannya tidak cerah. Lagi pula, Tan Yan memiliki rasa 
orientasi seksual terhadap tindakannya. 


Tapi sekarang Tan Yan memiliki hubungan generasi 
dengannya. Setiap kali Tan Yan menatapnya dengan 
senyuman penuh semangat, Liang Xian akan memiliki ilusi 
mengenakan syal merah di dadanya ... 


Menurut kemampuan Tan Yan untuk menahan suhu tinggi, 
katak yang direbus dalam air hangat tidak akan terasa 
dimasak selama 100 tahun. 


Orang lurus seperti dia hanya bisa menerima tembakan 
lurus. 


Kebetulan mereka berdua punya kesempatan untuk 
berduaan, jadi ayo kita mengakuinya secara langsung, 
meskipun pengakuan itu ditukar dengan jarak, setidaknya 
itu juga menyampaikan perasaan mereka. 


Tapi... 


Liang Xian masih sedikit dinasihati, dia tidak layak untuk 
Tan Yan dengan cara apa pun. Terikat, dia hanya bisa 
melempar koin ketika tidak ada orang (Cui dan Yu yang 
masuk ke komputer bukan manusia). Jika itu bunga, dia 
akan mengaku, dan jumlahnya akan terus berlanjut. 


Pertama kali adalah angka, Liang Xian memutuskan untuk 
memenangkan dua game dalam tiga game: yang kedua 
adalah angka, Liang Xian memutuskan untuk 
memenangkan tiga game dalam lima game: ketiga kalinya 
adalah angka, Liang Xian memutuskan untuk 


memenangkan empat game dalam tujuh pertandingan; 
keempat kali, kelima kalinya ...... 


Pada kesepuluh kalinya, Liang Xian memutuskan untuk 
mengaku asalkan dia melempar bunga sekali. 


Tapi sekarang sudah dilempar 50 kali, dan itu tetap angka. 
Sepertinya Tuhan sedang memberi tahu Liang Xian bahwa 
pengakuanmu ditakdirkan gagal. Lebih baik tidak 
dikatakan, setidaknya Tan Yan masih bisa 
memperlakukannya sebagai junior . 


Cui dan Yu berbaring di samping satu sama lain dan 
mengawasi sebentar. Melihat Liang Xian melempar angka 
setiap kali, mereka tidak dapat membantu tetapi berkata, 
"Apakah kamu berlatih menggunakan kesadaranmu untuk 
mengontrol sisi mana dari koin yang menghadap ke atas? 
Aku ' pernah melihat Anda melemparkannya lebih dari 30 
kali. Itu sebuah kata, apakah Anda melakukannya dengan 
sengaja? " 


Bahkan lebih menyedihkan karena tidak disengaja! Sangat 
menyedihkan menjadi seperti ini secara kebetulan! 


Liang Xian akhirnya melirik Cui Heyu, mengerucutkan 
bibirnya dan berkata, "Tidak, aku ingin melempar bunga." 


Mengapa kamu ingin melempar bunga? Cui Heyu bertanya, 
Tidak bisakah kamu membuat keputusan dengan memilih 
fobia? 


Hampir. Liang Xian kalah lagi, masih angka. 


Cui Heyu menarik wajahnya ketika dia melihat pola koin dan 
berkata, "Dalam situasi Anda, Anda secara tidak sadar 
membuat masalah, takut pada pilihan yang ingin Anda buat, 
dan secara tidak sengaja mengendalikan arah koin: atau itu 


tidak beruntung. Tapi lihat .Anda terus melempar seperti ini, 
tetapi tetap ingin memilih sisi bunga. Karena tetap harus 
menghabiskannya, apalagi yang harus dibuang? 
Jawabannya belum lama ini. 


Saya ingat seseorang yang mengatakan sebelumnya bahwa 
jika Anda tidak dapat menentukan pilihan, Anda melempar 
koin. Ketika Anda membuangnya sekali dan ingin 
melemparkannya untuk kedua kalinya, Anda tahu mana 
yang ingin Anda pilih. " 


Hanya jika Anda tidak berdamai, Anda dapat berharap 
untuk memberikan hasil yang Anda inginkan. 


Liang Xian menghentikan tindakannya, meskipun dia tidak 
menyukai Cui Heyu, dia benar. 


Mengapa terus melempar koin? Karena berharap dapat 
mengungkapkan perasaannya, maka perasaan pemuda 
tersebut begitu antusias sehingga sulit untuk bersembunyi 
di dalam hatinya, hanya mengandalkan koin untuk 
memberikan keberanian pada dirinya. 


Liang Xian langsung menampar sisi bunga di atas 
meja.Tuhan tidak memberinya pilihan, jadi dia memutuskan 
nasibnya sendiri. Jika ini terus berlanjut, cinta pertamanya 
pasti akan berakhir tanpa penyakit apapun, dan ia harus 
mengungkapkan perasaannya. 


Setelah mengambil koin itu, dia berkata kepada Cui Heyu: 
"Terima kasih." 


Agak canggung sih, tapi yang Cui dan Yu katakan adalah 
mereka juga memberikan saran-saran yang berguna. Kamu 
tetap harus berterima kasih. Tan Yan menyukai anak baik 
yang jujur dan sopan. 


Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi 
tergantung dari hasil lemparan koin yang tragis, 
diperkirakan itu tidak mungkin terjadi, kata Cui Heyu. 


Liang Xian: "..." 


Terima kasih telah mengambilnya kembali. Dia masih 
membenci Cui Heyu. 


Meskipun Tan Yan mengundang makan malam, dia tidak 
mengerti Kota B, jadi dia meninggalkan pesanan restoran ke 
Liang Xian. 


Liang Xian sangat aktif. Dia mencari di Internet tempat suci 
paling terkenal untuk kekasih di dekat Akademi Militer 
Pusat, memilih kotak yang sepi, memesan bunga dan musik 
biola sebelumnya, dan diam-diam membayar deposit. 
Bagaimana dia bisa membuat kekasihnya membayar 
tagihan. 


Pada pukul enam, keduanya berjalan keluar sekolah 
berdampingan dan masuk ke restoran bersama. 


Lampu restoran ambigu, dan jarak antar meja sangat jauh, 
sehingga sepasang kekasih bisa saling bersandar dan 
berbisik. Pendengaran Tan Yan bagus. Begitu dia masuk, dia 
mendengar obrolan pelanggan. Dia tersipu dan 
menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda saat 
ini, saya tidak bisa berhenti makan." 


Liang Xian: "..." 


Meski diam, dia tetap mengatakan pada dirinya sendiri 
dengan tegas bahwa itu tidak masalah, itu normal untuk 
ditolak, dan jika dia setuju, dia akan mengambilnya. 


Setelah memasuki kotak, pramusaji memberi Tan Yan seikat 
mawar merah. Tan Yan merasa malu dan berkata, 
"Bagaimana saya bisa mengirim bunga kepada saya? 
Seharusnya saya yang memberi bunga." 


Apakah ada mawar merah untuk guru? Pengetahuan Tan Yan 
di bidang ini bahkan lebih buruk daripada prestasi 
akademisnya. 


Liang Xian hanya bisa tersenyum kaku: "Aku ... ini bukan ... 
aslinya ... kamu adalah guruku." 


Setelah menahan untuk waktu yang lama, saya masih tidak 
bisa berbicara. 


Pelayan itu menatapnya dengan simpati. 
Liang Xian: "..." 


Ini adalah restoran Prancis yang romantis. Liang Xian 
memesan banyak hidangan Prancis yang terkenal, tetapi 
restoran kelas atas memiliki piring yang sangat besar dan 
makanan yang sangat sedikit. Tan Yan tidak tahu cara 
menggunakan pisau dan garpu. Dia meminta sumpit kepada 
pelayan. Setelah mendengar bahwa restoran tidak 
menyediakan sumpit, dia hanya melipat dua mawar sebagai 
sumpit. 


Liang Xian: "..." 


"Tidak, tidak, tidak, Anda tidak harus melakukannya sendiri, 
saya akan memotongnya untuk Anda!" Kata Liang Xian. 


"Tidak apa-apa," kata Tan Yan, "Cepat makan. Kita akan 
kembali belajar nanti." 


Liang Xian: "..." 


Itu adalah kesalahan baginya untuk memilih restoran 
romantis seperti ini, Tan Yan ... Hei, meskipun Tan Yan 
memiliki temperamen yang baik dan tidak mengatakan apa- 
apa, ketika hidangannya datang, ekspresi Tan Yan menjadi 
kaku. Liang Xian mengerti ini ekspresi wajah yang sangat 
baik. Bunyinya sangat sedikit sayuran, tidak cukup untuk 
dimakan! 


Akademi militer seperti Liang Xian dan Tan Yan 
mengonsumsi banyak energi fisik setiap hari, dan tim ability 
juga mengalami kelelahan mental, dan mereka harus 
berlatih di malam hari. Bagi Tan Yan, tabel hidangan Prancis 
kelas atas ini mungkin tidak sebaik ini. terjangkau sebagai 
kantong mie instan.. 


Benar saja, dalam waktu kurang dari lima menit, Tan Yan 
makan setengah dari meja piring dengan sumpit roset, dan 
dia menyerahkan sisanya kepada Liang Xian. Tan Yan 
menyentuh perutnya, seolah-olah dia belum cukup makan, 
tapi dia masih berkata dengan sangat serius, "Apakah kamu 
cukup untuk ini? Atau lebih banyak lagi?" 


Dalam benak Tan Yan, dialah yang memperlakukan tamu 
untuk membayar tagihan, jadi dia tidak bisa pelit. 


"Tidak perlu," kata Liang Xian sedih, "Restoran ini tidak akan 
penuh. Kalau tidak, mari kita pergi ke restoran cepat saji 
terdekat dan makan lebih banyak." 


"Tidak apa-apa," kata Tan Yan sambil tersenyum, "Dulu aku 
makan banyak saat aku belum kenyang. Meskipun ini 
sedikit lebih sedikit, semuanya baik-baik saja. Aku tahu, tapi 
aku belum makan mereka. Saya tidak terbiasa dengan itu. " 


Dia sulit dan sederhana, tidak memiliki terlalu banyak 
persyaratan untuk hidup, tetapi dia tidak menunjukkan cara 
hidup anak muda saat ini, dan mampu menerima semua hal 


baru dengan penuh toleransi. Menjadi tegas dengan diri 
sendiri dan bersikap lunak kepada orang lain adalah Tan 
Yan. 


Bagaimana orang seperti itu tidak disukai? 


Liang Xian mengepalkan garpu, jari-jarinya sedikit gemetar 
dan berkata, "Kamu ... kenapa kamu tidak menemukannya 
selama beberapa tahun ini?" 


"Bukankah kau mengatakannya? Wajahnya terlalu muda, 
dan aku tidak pulang setiap malam. Aku tidak bisa memberi 
gadis itu rumah yang stabil dan tidak ingin menunda yang 
lain." Tan Yan mengulangi pernyataannya. 


"Tapi ... bukankah kamu akan kesepian?" 
Sabar sudah berakhir. Tan Yan tersenyum sangat sederhana. 


Liang Xian sangat sedih, dan juga tertekan, tertekan untuk 
pria yang puluhan tahun lebih tua darinya ini. 


Dia memikirkan semua orang, tetapi hanya mengabaikan 
perasaannya sendiri.Jika orang lain tidak bisa menunda atau 
menyakiti, dia bisa menahannya. 


Liang Xian meletakkan sumpitnya, merasa tertekan dan 
bergerak di seluruh hatinya, melihat mata Tan Yan yang 
bersih dan tulus, dia merasa tenggorokannya yang 
tersumbat bisa mengeluarkan suara. 


"A, aku tidak ingin kamu kesepian." 


"Tentu saja saya tidak kesepian sekarang," kata Tan Yan, 
"Saya sangat senang melihat Anda menjadi lebih kuat 
sedikit dengan Anda, dan saya tidak kesepian sama sekali." 


Tidak, aku tidak bermaksud begitu, maksudku aku ingin 
menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Liang Xian berdiri 
dan menatap Tan Yan dengan penuh kasih sayang. 


Apakah kamu ingin membeli rumah bersama sebagai 
tetangga di masa depan? Tan Yan memikirkannya dengan 
hati-hati, tetapi harga rumah di kota B terlalu mahal ... Saya 
belum menghitung berapa banyak uang yang akan dikirim 
negara. saya, dan apakah itu cukup untuk membeli rumah? 
Saya sudah pensiun. Tidak ada cara untuk mendapatkan 
pinjaman ... " 


Liang Xian akan segera mati, bagaimana bisa ada orang 
yang begitu lambat! 


Dia hampir berteriak: "Maksudku, aku menyukaimu!" 


Yah, aku juga menyukaimu. Tan Yan juga berdiri dan 
mengusap rambut keriting Liang Xian. 


Liang Xian: "Aku suka sama seperti kekasihku dan ingin 
tinggal bersamamu. Tinggal bersamamu seperti ini selama 
sisa hidupku." 


Tan Yan benar-benar menyadari apa yang dibicarakan Liang 
Xian. Dia tercengang, ekspresinya berangsur-angsur 
menjadi serius, dan dia memandang Liang Xian dan berkata, 
"Kapan Anda memiliki ide ini?" 


Ini tidak seperti mengkonfirmasikan perasaan, tetapi 
instruktur berbicara dengan rekrutan bermasalah. 


Liang Xian secara naluriah berdiri tegak: "Laporkan, ketika 
saya memasuki 'kosong' untuk pertama kalinya, saya pikir 
Anda begitu tampan dan tergoda saat itu!" 


Tan Yan: "Apakah Anda pernah berbicara dengan psikolog?" 


Liang Xian mengertakkan gigi dan melanjutkan: "Laporan, 
homoseksualitas telah lama berhenti menjadi penyakit 
mental. Anda harus membaca lebih banyak informasi 
tentang aspek ini. Ini normal, seperti menyukai wanita!" 


Tidak, keluargamu tidak miskin? Jawaban Tan Yan masih 
belum diucapkan. 


Apa hubunganmu dengan menjadi miskin! Liang Xian 
berkata dengan panik. 


Dulu, biasanya ada dua bujangan yang tidak mampu 
menikahi seorang istri. Mereka akan berkumpul dan hidup 
bersama. Mereka disebut bersaudara Qi, yang sangat umum 
di pedesaan, jelas Tan Yan. 


Tidak, tidak, tidak semua! Liang Xian memeluk Tan Yan dan 
memaksakan ciuman di bibirnya. 


Dia tidak berani masuk terlalu dalam, dia hanya 
menyentuhnya dengan ringan, meraih bahunya, dan 
berkata hampir dengan memohon: "Perasaan ini, kamu ... 
aku mohon kamu untuk mengerti!" 


Dia pasti pengakuan terburuk di dunia, dan Tan Yan sama 
sekali tidak menyadarinya! 


Setelah dicium, Tan Yan sedikit linglung. Dia menyentuh 
bibirnya dan berkata setelah beberapa saat, “Itukah 
maksudmu? Bagaimana menurutmu?" 


"Seperti seseorang Butuh alasan? Anda sangat baik, Anda 
layak untuk saya sukai! "Liang Xian juga mengambil risiko. 
Dia bisa melihat dengan jelas, jika dia tidak 
mengatakannya, Tan Yan tidak akan pernah memahaminya. 
Dia ingin mengakui hasratnya dan mengungkapkan semua 
pikirannya yang sepenuh hati!" 


Tanya, apakah kamu tahu umur saya? 58 tahun, 39 tahun 
lebih tua dari kamu, ketika kamu menikah di awal 
masyarakat tua, kamu sudah cukup untuk menjadi 
kakekmu, kamu ... kenapa? Tan Yan tidak mengerti sama 
sekali. 


Tidak ada alasan, kamu sangat tertarik padaku. Liang Xian 
menatap mata Tan Yan dan berkata dengan serius, Aku 
merasa tidak nyaman ketika memikirkanmu sendirian. Aku 
ingin bersamamu, meskipun hanya ada satu hari dan satu 
jam. " 


Tan Yan ragu-ragu dan berkata: "Apakah Anda .... ingin 
mengakhiri masa pensiun saya?" 


Liang Xian melepaskan Tan Yan dan membenturkan 
kepalanya ke dinding dengan putus asa, Dia ingin mati. 


61 


Bab 62 Pengakuan 


Bab 62 Pengakuan (Part 2) 


Saya benar-benar tidak menyalahkan Tan Yan karena 
memiliki pemikiran seperti ini. Sungguh perilaku Liang Xian 
selama periode ini seperti anak kecil yang ingin makan 
permen. Dia tidur di tempat tidur dengan teratur, dan 
memanjat dengan selimut sendiri, dan tidak pernah 
mencuri. Mengebor di tempat tidur, dikatakan tidur di 
tempat tidur, tetapi sebenarnya tidak banyak kontak fisik. 


Ciuman barusan juga, bukan ciuman, sebagai sentuhan 
ringan, tujuannya bukan untuk memanfaatkan, tetapi untuk 
memberi tahu Tan Yan bahwa perasaan Liang Xian bukanlah 
lelucon, tetapi rasa suka yang nyata. Saat itu, jika tidak ada 
tindakan yang mengejutkan, Tan Yan masih belum tahu 
kemana dia akan berpikir untuk pergi. 


Meski begitu, itu hanya kontak kulit-ke-kulit, bahkan nafas 
belum bertukar, jadi bagaimana bisa disebut ciuman. 


"Apakah kamu itu ..." Tan Yan memikirkannya dengan hati- 
hati, dan akhirnya teringat bahwa di kelas pelatihan 
kepolisian, guru psikologi pernah berbicara tentang sebuah 
fenomena, "efek jembatan gantung." 


Sulit bagi Tan Yan untuk mengingat kata ini, yang dia 
pelajari lebih dari sepuluh tahun yang lalu. 


Aku cukup yakin, tidak. Setelah menabrak tembok, Liang 
Xian berbalik dengan tegas dan terus mengaku, Aku bukan 
tipe anak nakal yang tidak bisa membedakan antara rasa 
syukur dan cinta. Aku tahu perasaanku dengan sangat baik. 


Aku tahu kebenaranmu. Setelah beranjak dewasa, aku 
mencari perbuatanmu di Internet dan menemukan banyak 
foto pemenang penghargaanmu. Aku akan tersentuh ketika 
melihat wajahmu yang berusia 58 tahun. Aku tahu saat itu 
tidak ' tidak masalah jika saya tua, saya hanya 
menyukainya. Anda hanya satu orang. " 


Tan Yan menghela nafas setelah terdiam beberapa saat: 
"Kamu masih terlalu muda." 


Melihat bahwa Liang Xian sangat ingin menjelaskan lagi, dia 
membuat gerakan ke bawah untuk mencegah Liang Xian 
melanjutkan. 


"Anda mungkin berpikir bahwa saya belum menikah selama 
bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apa-apa tentang 
hubungan. Memang, saya belum benar-benar bersama siapa 
pun siang dan malam, dan saya tidak tahu perasaan 
bersama. ketergantungan selama bertahun-tahun setelah 
menikah. Tetapi itu adalah perasaan orang muda. Saya telah 
melihat banyak. " 


Tan Yan mengenang: "Siswa SMP dan SMA ingin jatuh cinta, 
tetapi keluarga mereka tidak setuju dan mereka lari dari 
sekolah. Saya telah menangkap banyak dari mereka selama 
bertahun-tahun. Mereka berdua saling mencintai sampai 
mati dan hidup. , tapi saat mereka besar nanti, apa yang 
akan terjadi? Pasangan itu benar-benar bersama. 
Kebanyakan dari mereka adalah rasa pertama buah 
terlarang di usia muda. Orang tua dari kedua orang tua 
bertengkar ke kantor polisi ketika mereka hamil, dan mereka 
menolak untuk memiliki anak. Dan ketika mereka menikah, 
mereka manis dan manis, dan perasaan mereka dihapus 
oleh kayu bakar, beras, minyak dan garam., Begitu cinta 
habis, sepasang kekasih menjadi marah. 


Sebaliknya, sebagian orang belum pernah bertemu satu 
sama lain karena syarat menikah yang tepat, namun mereka 
hidup damai dan indah selama sisa hidup mereka. 


Cinta tidak pernah seumur hidup. Orang muda memiliki 
hormon yang kuat. Mereka berpikir bahwa tidak ada 
perasaan yang lebih baik di dunia selain ini. Nyatanya, ini 
hanyalah dorongan muda. Perasaan yang belum belajar 
untuk bertanggung jawab tidak pernah hanya omong 
kosong ." 


Dengan cara ini, Tan Yan dengan ringan meniadakan 
perasaan Liang Xian, tetapi sebenarnya sulit untuk 
membantahnya. 


Liang Xian bertanya-tanya: "Bagaimana Anda bisa yakin 
bahwa saya belum memikirkannya? Bagaimana Anda tahu 
bahwa saya belum belajar bertanggung jawab? Saya sudah 
dewasa, berbeda dari orang yang Anda temui." 


"Tentu saja saya tahu bahwa setiap orang berbeda, tetapi 
apakah Anda sudah mempertimbangkan usia saya? Bahkan 
jika Anda mundur sepuluh ribu langkah, saya 39 tahun lebih 
tua dari Anda, tetapi saya lebih muda sekarang. Mungkin 
saya akan beruban dalam dua tahun. Wajah keriput, gigi 
tanggal, tungkai bawah lumpuh, terbaring di tempat tidur 
tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana cara 
mengatasinya? Apakah kamu merawatku seperti kekasih? 
Baru saja aku bertanya apakah kamu akan memberiku akhir 
dari hidup, ini bukan lelucon, dan Serius, jika Anda mencari 
kekasih yang begitu tua, apakah ada hal lain selain akhir 
ini? " 


Tan Yan bertanya pada Liang Xianfa dengan tercengang oleh 
serangkaian pertanyaan. Dia berpikir sejenak sebelum 
berkata: "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mau? 


Mungkin pada saat itu, aku akan bersedia menjagamu 
sampai akhir hayat. ? " 


"Saya tidak pernah meragukan hal ini," kata Tan Yan, "Anda 
anak yang baik, bahkan jika Anda seorang janda tua, selama 
organisasi memberi Anda tugas, Anda akan menjaganya 
sampai akhir." 


"Bahwa..." 


Tapi aku tidak mau. Tan Yan hanya menyela kata-kata Liang 
Xian, Aku bisa mempekerjakan orang asing untuk menjaga 
diriku di masa depan, dan aku bisa menerima anak angkat 
dan perempuan, tapi aku tidak bisa menerima kekasihku itu. 
Umur memang tepat, tapi aku akan melakukannya. Orang 
tua Mu terseret. Jika aku benar-benar menyukaimu dan 
mencintaimu, maka aku akan semakin enggan untuk 
melihat kesukaanku ketika aku terlihat seperti orang gila. " 


Ini adalah pertama kalinya Liang Xian melihat Tan Yan 
berbicara seperti ini dengan alasan dan bukti. Tan Yan selalu 
diam. Dia menghargai kata-katanya seperti emas, dan setiap 
kata yang dia ucapkan sangat penting bagi tim kemampuan 
dan tim peneliti. Tapi hari ini, dia bisa mengatakan begitu 
banyak kata untuk menghilangkan pikirannya, apakah itu 
beruntung? Mendapat perlakuan khusus dari Tan Yan. 


Mungkin penampilan saya menipu Anda, memberi Anda ilusi 
bahwa kita adalah generasi yang sama. Tan Yan 
melanjutkan, tapi bagaimanapun juga saya berusia 58 
tahun. Kami memiliki pengalaman pertumbuhan yang 
berbeda dan nilai yang berbeda. Sulit untuk berbicara 
bersama. Tidak. Tidak masalah jika Anda ... menyukai anak 
laki-laki atau perempuan, tetapi bahkan jika Anda sedang 
jatuh cinta, Anda harus menemukan seseorang yang dapat 
berbicara dengan Anda, bukan? " 


Perasaan Liang Xian berubah dari tegang menjadi tertekan, 
dan akhirnya berubah menjadi desahan tak berdaya. 


Dia mengambil buket mawar dan berkata: "Sembilan- 
sembilan mewakili selamanya. Faktanya, tidak pernah ada 
yang disebut selamanya, dan semua perasaan akhirnya 
kembali menjadi debu. Saya sebenarnya ... tidak pernah 
mengira Anda akan setuju. Saya , Saya hanya ingin 
memberi tahu Anda perasaan saya. " 


Anak muda itu memandang Tan Yan, dan matanya bukanlah 
keinginan yang tidak bisa dicari, tapi pernyataan yang tidak 
bisa tersampaikan. 


Kamu bisa menolakku sesuai kemauanmu, atau bahkan 
mengabaikanku mulai sekarang, seperti orang asing. Liang 
Xian menghancurkan sekuntum mawar, meninggalkan 
sedikit sentuhan merah di telapak tangannya, Aku akan 
sangat tidak nyaman, tapi aku menghormatimu. ide. Jika 
Anda ingin mengejar Anda, saya akan bekerja keras untuk 
menjadi kuat dan tampil dengan baik. Suatu hari saya akan 
menjadi pendukung Anda dan dapat bertarung 
berdampingan dengan Anda. Jika Anda tidak mengizinkan 
saya, maka saya akan sembunyikan perasaanku dan 
berhentilah mengkhawatirkanmu. 


Semuanya baik-baik saja, tapi tolong, jangan menyangkal 
perasaan saya. " 


Wajah muda itu penuh dengan kekeraskepalaan, "Jangan 
ingkari aku dengan efek jembatan gantung atau terlalu 
muda untuk memiliki rasa tanggung jawab. Kamu boleh 
menolakku, tapi tolong hadapi aku. Jangan bujuk aku untuk 
mencari pemuda atau wanita. Kamu hanya perlu 
bertanggung jawab atas penolakannya. Oke, sisanya adalah 
urusanku. " 


Dia duduk dengan tenang di kursinya, mengambil sumpit 
dengan tongkat mawar yang telah digunakan Tan Yan, dan 
memakan setengah dari hidangan yang ditinggalkan Tan 
Yan untuknya sedikit demi sedikit. 


Setelah beberapa perdebatan, hidangan menjadi agak 
dingin. Liang Xian menuangkan secangkir air panas dan 
memakannya. 


Ngomong-ngomong tentang kejadian seperti ini, dia belum 
beberapa kali kesini. Kenapa kamu lari ke sini untuk makan 
makanan Perancis yang tidak biasa kamu lakukan? Dia 
bukan orang kelas atas, tapi murid penyu lokal. Nafsu 
makan begitu besar sehingga prasmanan dapat ditutup. 
Pergi ke restoran kelas atas untuk mencari pelecehan. Lebih 
baik pergi ke sekolah untuk makan masakan Dongbei, 
setidaknya kamu bisa makan roti kukus, dan bos bisa 
menghangatkan piring saat sudah dingin. 


Tan Yan juga tidak pergi. Dia duduk di seberang Liang Xian 
dan mengawasinya melahap makanan. Begitu dia hendak 
berbicara, dia mendengar Liang Xian berkata: "Jangan 
katakan apa-apa, kamu masih muda. Saat kamu besar nanti 
up, Anda hanya akan tertawa ketika Anda memikirkannya. " 


Tan Yan hendak mengatakan hal serupa, Liang Xian berkata 
bahwa dia hanya bisa diam saja. 


Datanglah ke sini hari ini, saya tahu bahwa Anda memiliki 
99,9999% kemungkinan menolak saya, tetapi selama Anda 
tidak berbicara, saya masih memiliki secercah harapan, dan 
saya memiliki secercah harapan untuk mencoba. Setidaknya 
setelah hari ini , Anda bisa berhenti memperlakukan saya 
seperti anak-anak. "Kata Liang Xian sambil makan. 


Tan Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya.Pikiran kedua 
orang itu pada dasarnya adalah dua garis paralel, dan 


mereka tidak pernah bisa mengatakan satu poin pun. 


Orang tua selalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa 
depan, sedangkan orang muda hanya memikirkan masa 
kini. Inilah perbedaan mendasar antara Anda dan saya. 
Liang Xian pantas memiliki IQ super, dan masih mungkin 
untuk menyimpulkan struktur kegagalan cinta. "Apa yang 
ingin saya lakukan adalah bersama Anda, belajar dan 
membuat kemajuan bersama, memecahkan kesulitan 
bersama, dan dua orang akan pergi ke akhir bersama. 
Meskipun prosesnya mungkin sulit, setidaknya Anda harus 
bekerja keras untuk ini. Tetapi kamu bahkan tidak memiliki 
ide untuk bekerja keras, kamu langsung berpikir bahwa 
kesulitan tidak dapat diselesaikan. Sebelum menikah, 
adakah pasangan yang bahkan mempertimbangkan siapa 
yang akan merawat siapa setelah mereka menjadi lumpuh 
di masa depan? Apakah karena salah satu pihak cepat atau 
lambat akan mati dan tidak pernah menikah? 


Siapa pun yang menetapkan bahwa Anda akan 
meninggalkan saya lebih dulu, tugas kita semakin sulit 
setiap saat, Anda lebih baik dari saya, mungkin lain kali, lain 
kali saya akan ... " 


Sebelum Liang Xian berbicara, Tan Yan menutup mulutnya. 


"Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum aku." Tan Yan 
berkata dengan serius, "Ini adalah misiku." 


Semua perasaan Liang Xian yang melonjak diblokir oleh 
kalimat ini. 


Dia menyukai Tan Yan yang berdedikasi pada negara dan 
rakyatnya, tetapi selama dia seperti Tan Yan, dia tidak akan 
pernah memiliki cinta pribadi di dalam hatinya, dan dia 
tidak akan pernah bisa menerimanya. 


Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak berguna. Tan 
Yan sama sekali tidak memiliki tali ini, dia tidak akan setuju. 


Kejadian ini bahkan tidak akan meninggalkan jejak di 
hatinya.Jika dia melakukan tugas lain dan keduanya bekerja 
sama sekali, Tan Yan akan berpikir bahwa Liang Xian telah 
keluar dari hubungan abnormal ini dan tidak lagi peduli 
padanya. 


Dalam strategi yang diambilnya, dari awal tidak ada pilihan 
untuk [bersama], dan keduanya (tidak mungkin]. 


Jawabannya diumumkan lama sekali. Lima puluh koin tadi 
malam sudah mengingatkannya. Liang Xian yang tidak 
menyerah, jadi dia hanya ingin mencobanya sekali. 


Nyatanya, sama mencoba atau tidak, dan perasaannya tidak 
pernah bisa tersampaikan ke dalam hati Tan Yan. 


Setelah makan semua hidangan, Liang Xian mengangkat 
kepalanya dan berkata kepada Tan Yan: "Ayo pergi, aku 
harus mengerjakan beberapa pekerjaan rumah saat aku 
kembali." 


Tan Yan menatapnya dengan cemas, masih mata tetua itu ke 
arah anak itu. Saya bahkan tidak mengatakan bahwa kita 
akan menjaga hubungan kita di masa depan dan 
membiarkan satu sama lain tenang.Orang dewasa tidak 
akan mengatakan itu kepada anak-anak. 


Sama seperti ketika seorang gadis kecil berkata "Aku akan 
menikah dengan ayahku saat aku besar nanti" dengan suara 
yang kekanak-kanakan ketika aku masih kecil, ayahku 
hanya akan mengatakan "OK" sambil tersenyum. 


Ini adalah hubungan antara dia dan Tan Yan. 


Perasaan yang ditakdirkan tidak ada akhirnya, karena saat 
menulis cinta di kertas ulangan, Tan Yan menulis tentang 
Kasih sayang keluarga. 


Keduanya berjalan kembali ke sekolah dalam diam, Liang 
Xian duduk diam di asrama untuk sementara waktu, dan 
harus membawa buku-buku itu dan pergi ke kelas Profesor 
Qiao bersama semua orang. 


Dia bahkan tidak punya waktu untuk tenang, jadi dia harus 
duduk bersama Tan Yan di kelas. 


Karena dia biasanya membantu Tan Yan dengan les, mereka 
berdua berasumsi bahwa mereka duduk bersebelahan. 
Ketika Qiu Qizheng dan yang lainnya menempati kursi, 
sebuah tempat disediakan untuk mereka. Tan Yan duduk 
dengan murah hati. Apa lagi yang bisa Liang Kata Xian ?, 
Hanya bisa duduk bersama. 


Dia merentangkan tangannya, dan sari mawar masih ada di 
telapak tangannya, sepotong merah, seperti jantungnya 
yang berdarah. Liang Xian berpikir dua kali. 


Liang Xian mengira Tan Yan tenang, tetapi Tan Yan di 
sampingnya sedang dalam suasana hati yang sangat rumit. 


Buktinya adalah bahwa catatan hari ini ditulis dengan 
beberapa kata yang salah, dan ada beberapa titik yang 
dihitamkan di buku catatan yang rapi, yang tampak sangat 
tiba-tiba. 


Tan Yan sedikit bingung dengan perasaan panas anak muda. 
Dia selalu memposisikan dirinya sebagai penatua, guru, 
pembimbing kehidupan yang ingin tumbuh bersama anak- 
anaknya, tapi sekarang dia telah membuat murid-muridnya 
bengkok, itu salahnya. Jika tidak, sama seperti pendeta, 
Anda harus membuat wajah Anda sedikit lebih tua di masa 


depan, putus sekolah dan berkonsentrasi untuk menjadi 
pemandu. Seiring waktu, tidak peduli seberapa gigih 
perasaan Anda, perasaan Anda perlahan akan menghilang. 


Tan Yan memikirkannya, tapi tidak banyak menulis di 
Catatannya. Untungnya, dia menyadari bahwa dia tidak 
dalam kondisi yang baik hari ini, jadi dia menggunakan 
ponselnya untuk merekam isi ceramah Profesor Oiao, dan 
kemudian perlahan-lahan mengatur catatannya setelah dia 
kembali. 


Kelas dihabiskan dalam pikiran kacau keduanya.Setelah 
kelas, anggota tim adidaya tetap seperti biasa, tapi kali ini 
tidak ada Fengwu dan Hailiren. 


Mengapa mereka tidak tinggal? Tu Zishi bertanya dengan 
aneh. 


Mereka berdua tidak memiliki kemampuan kebangkitan 
sejauh ini, dan mereka untuk sementara ditetapkan sebagai 
tidak mampu untuk bangkit. Qiao Zhixue berkata, 
Sebenarnya, kami sudah siap dari awal bahwa tidak semua 
orang bisa bangun. Sekarang kemungkinan ini adalah cukup 
bagus. Tinggi, akan ada orang baru yang bergabung lain 
kali. Salah satu anggota tim sangat istimewa. Saya harap 
semua orang bisa melindunginya. " 


Salah satu dari si kembar? Cui Heyu menebak setelah 
memikirkannya. 


Oiao Zhixue: "Ya, setelah memasuki dunia yang berbeda 
beberapa kali, kekuatan setiap orang telah meningkat dan 
mereka juga belajar untuk bekerja sama. Dan dukungan 
kuat dari Xiaolu harus dapat memastikan keselamatan si 
kembar. Dan kami tidak memilih orang secara acak, mereka 
Dengan stamina fisik yang baik dan pelatihan profesional, 
dia harus dapat melakukan tugas ini. " 


Ada apa dengan si kembar? Tu Zishi tidak ada dalam tim 
sebelumnya, dan dia tidak tahu situasinya. 


Qiao Zhixue menjelaskan: "Keterikatan kuantum yang 
terjadi secara alami pada dasarnya adalah bahwa dua 
partikel pada awalnya adalah satu. Misalnya, jika sebuah 
proton dibagi menjadi dua, yang satu bermuatan positif dan 
yang lainnya bermuatan negatif, kedua partikel itu terjerat 
secara alami. Kita perlu keterjeratan kuantum untuk 
transmisi di dunia yang berbeda. Saat ini, proses nonlinier 
dalam kristal biasanya digunakan di dunia untuk 
menghasilkan keterjeratan multiphoton. Namun, 
laboratorium hanya dapat menghasilkan hingga 14 partikel 
terjerat, yang tidak mungkin mencapai transmisi di dunia 
yang berbeda.. Jadi kita hanya bisa mengarahkan 
pandangan kita pada belitan kuantum alami, dan pada 
akhirnya kita memilih kembar. " 


Awalnya pada saat ini Liang Xian seharusnya mengambil 
inisiatif untuk membantu teman sekelasnya menjelaskan, 
tapi dia tidak mengatakan apapun. Cui Heyu melirik ke arah 
Liang Xian dan berkata kepada Tu Zishi: "Si kembar pada 
awalnya adalah telur yang dibuahi sama. Kami punya alasan 
untuk mencurigai bahwa si kembar dilahirkan dengan 
kuantum terjerat, dan keterikatan ini pasti cukup besar. Kali 
ini saya membawa salah satu dari si kembar dengan 
harapan seseorang selain Tan Yan dapat kembali ke dunia 
nyata sehingga mereka dapat dikelompokkan kemudian. 


Tapi meskipun si kembar di dunia nyata telepati, tidak 
mungkin mentransmisikannya dari jarak jauh? Tu Zishi 
bertanya-tanya. 


Cui Heyu melirik Liang Xian lagi. Dia masih belum 
menjelaskan hal-hal baik saat ini. Cui Heyu hanya bisa 
melanjutkan: "Jadi kita hanya bisa berharap untuk 


kemampuan setelah melewati 'kekosongan', karena ada 
pandangan ke depan. generasi kemampuan, jadi mengapa 
tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk 
mentransmisikan di luar angkasa? Tentu saja, kita tidak bisa 
hanya duduk dan menunggu dan mencoba dengan anak 
kembar. Dan kita tidak bisa membawa semuanya sekaligus. 
Kita harus terus satu di dunia nyata, satu per satu. Satu, 
merangsang generasi kemampuan melalui rasa jarak di 
dunia yang berbeda " 


Berapa kali kamu harus mencoba? Yan Yongfeng bertanya 
dengan cemberut. 


"Aku tidak tahu." Cui Heyu menggelengkan kepalanya, "Tapi 
pada tahap ini, hanya ada cara ini. Kecuali kita beruntung, 
anggota tim baru berikutnya akan dapat segera 
membangkitkan kemampuan spasial." 


"Jangan bodoh," Qiao Zhixue melihat arlojinya, "Ini sudah 
jam sembilan, dan kita akan istirahat setelah satu setengah 
jam latihan ..." 


Sebelum dia menyelesaikan suaranya, telepon di tangannya 
berdering, Qiao Zhixue menjawab panggilan itu, 
ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. 


"Segera berkumpul," Qiao Zhixue meletakkan telepon dan 
berkata, "Kali ini Yang 'kosong' kebetulan muncul di jalur 
kereta bawah tanah, dan kereta yang penuh dengan 
penumpang melaju langsung ke 'kosong'! " 


62 


Bab 63 Penyelamatan 


Bab 63 Penyelamatan (1) 


Di mobil menuju tujuan, Qiao Zhixue menghubungi Xu 
Mingyu dan mendapat berita tepatnya. 


"Lubang 'kebetulan muncul di tengah dua kereta bawah 
tanah. Selama periode ini, ada perbedaan waktu lima menit. 
Kereta yang hilang sebenarnya mengirim pesan ke markas 
ketika menemukan lubang, tapi ternyata terlalu banyak. 
terlambat, bahkan sebelum rem, itu langsung berjalan. 
Ketika saya menabrak lubang, beritanya hanya setengah 
jalan. Untungnya, markas segera menemukan bahwa jalur 
kereta bawah tanah telah menghilang begitu saja, dan 
segera menangguhkan semua jalur kereta bawah tanah di 
seluruh jalur. Informasi tentang penumpang di kereta bawah 
tanah saat ini sedang dikonfirmasi. "Qiao Zhixue 
mengerutkan kening," Sekarang sudah jam 21 malam. 
Meskipun bukan pada jam sibuk, banyak orang naik kereta 
bawah tanah. diperkirakan ada sekitar 1.000 penumpang di 
kereta bawah tanah. " 


Ada seribu orang, dan orang-orang di tim adidaya menghela 
nafas lega, memikirkan beberapa dunia yang mereka alami. 
Bisakah seribu orang ini ... masih kembali ke Bumi hidup- 
hidup? 


Liang Xian mengintip Tan Yan, ekspresinya selalu tenang, 
dan dia sepertinya sudah membuat keputusan. 


Liang Xian tahu persis keputusan apa yang bisa diambil Tan 
Yan. 


Itu adalah Tu Zishi yang mengemudi. Pengalaman dunia 
parasit membuat semua orang mengenali sepenuhnya 
keterampilan wmengemudinya. Kali ini dia bahkan 
mengambil mobil dari pengemudinya, menyalakan lampu 
polisi, menyalakan lampu merah sepanjang jalan, dan pergi 
ke tujuan. menghindari kemacetan lalu lintas. 


Setiap kali dia membuat mobil yang salah, dia hampir 
melesat melewati mobil lain yang berbahaya. Setiap 
misalignment dihitung dengan sangat akurat. Satu menit 
lagi akan menyebabkan goresan, tapi dia melaju sepanjang 
jalan, dan tidak ada gesekan sama sekali, duduk di co-driver 
Pengemudi di kapal itu benar-benar dikagumi. 


Tu Zishi terbang liar di jalanan Kota B dengan kecepatan 
100 km / jam, dan mencapai tujuan hanya dalam 20 menit. 


Pada saat ini, peron kereta bawah tanah telah diblokir oleh 
organisasi, dan Menteri Yu dan yang lainnya menunggu 
mereka dengan cemas. 


Dengan tingkat bahaya di hari-hari terakhir, tingkat 
kelangsungan hidup orang hilang menurun 10% setiap 
detiknya. 


Bagaimana sekarang? Oiao Zhixue bertanya begitu dia 
turun dari mobil. 


"Saya telah memeriksa informasi beberapa orang melalui 
kamera dan kartu kereta bawah tanah dari impor dan 
ekspor," kata Xu Mingyu cepat. "Ada juga jumlah orang 
yang naik dan turun kereta di setiap pintu masuk kereta 
bawah tanah. ada 1.187 penumpang di kereta ini. " 


Mendengar angka ini, hati semua orang gelisah.Setiap 
angka melambangkan kehidupan yang hidup! 


Pada saat ini, Menteri Yu telah membawa orang ke sini. Dia 
melihat Tan Yan untuk pertama kalinya dan berkata: "Para 
pemimpin terkait telah mempercayakan saya untuk 
meminta sepatah kata pun, jika orang-orang ini benar-benar 
dapat diselamatkan, Anda tidak akan diselamatkan. " 


"Simpan!" Kata Tan Yan sederhana. 


Menteri Yu berkata dengan sungguh-sungguh: "Sebenarnya, 
jika orang-orang ini menghilang, lebih baik berita itu 
disembunyikan. Anda tahu bahwa 'kekosongan' dapat 
menyebabkan kepanikan sosial. Begitu informasi bocor, 
bukan hanya masalah satu atau dua ribu orang. Dan orang- 
orang ini memasuki akhir zaman. Anda tahu situasinya 
setelah "kekosongan". Tingkat kelangsungan hidup orang- 
orang ini sangat rendah. Saat menghadapi bencana dunia, 
mungkin tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Bahkan 
jika Anda mengabaikannya, ternyata tidak salahmu. Bahkan 
jika kamu mengabaikannya. Jadi, apakah kamu ingin 
menabung juga? " 


Selamatkan, bahkan jika hanya ada satu orang yang tersisa! 
Tan Yan tidak ragu-ragu di matanya. 


"Sangat bagus," Menteri Yu akhirnya menunjukkan 
senyuman di wajah cemasnya, "Saya tidak melihat orang 
yang salah." 


Sungguh orang yang baik, yang memiliki kekuatan super 
tetapi tidak pernah melecehkannya, dan dia dapat berjalan 
di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya tetapi dia 
dapat menahan batas. Tidak peduli seberapa banyak 
kekejaman dan keputusasaan yang dia alami, dia tidak 
pernah menyerah untuk menyelamatkan siapa pun. 


"Setiap orang bukanlah individu yang mandiri. Ada banyak 
keluarga menunggu di belakang mereka. Setiap kehidupan 


adalah pukulan fatal bagi orang yang dicintainya." Tan Yan 
berkata, "Hidup tidak pernah bisa diukur dengan nilai." 


Apakah kalian semua mendengarnya? Menteri Yu melihat ke 
arah anggota tim di belakang Tan Yan. 


Dimengerti! Semua orang berkata serempak. 


"Saya yakin semua orang jelas tentang tugas kali ini. 
Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang 
yang bisa diselamatkan!" Menteri Yu berkata, "Ketika Anda 
tiba di dunia yang berbeda, Anda tidak terikat oleh hukum 
dan organisasi. Anda harus membuatnya. semua pilihan 
Anda. Sebelum membuat pilihan, setiap orang harus 
menyentuh hati nurani mereka dan bertanya apakah 
mereka akan menyesalinya. " 


"Iya!" 


Melihat anak-anak muda paham, Menteri Yu pun 
memandang Tan Yan dan berkata: "Pergilah, kaulah yang 
bertanggung jawab sepenuhnya. Apakah itu nyawa tim 
adidaya atau nyawa orang di kereta bawah tanah, mana 
yang lebih penting. , itu semua terserah Anda. " 


Tan Yan tidak berbicara, tapi hanya mengangguk. Dia 
mengerti bahwa tugasnya berat. 


Meskipun Fengwu dan Hailiren ada di sini, mereka tidak bisa 
masuk tanpa kemampuan kebangkitan.Kemampuan Cui dan 
Yu tidak cocok, tapi dia bisa membuat perbedaan di dunia 
nyata. Dia berkata kepada menteri: "Menteri, apakah Anda 
membutuhkan saya ..." 


"Bukan untuk saat ini," Menteri Yu melambaikan tangannya. 
"Jika Tan Yan dan yang lainnya tidak diselamatkan, Anda 
perlu mengontrol opini publik. Kami memikirkan alasan lain 


untuk menjelaskan masalah ini. Begitu mereka 
menyelamatkan orang, maka saya tidak perlu melakukan 
apa pun." 


"Menteri, apakah Anda berencana untuk ..." 


"Itu bukan niat saya, tetapi kertas tidak akan menahan api 
sama sekali." Menteri Yu menghela nafas, "Bagaimana 
menstabilkan publik pada saat itu akan membutuhkan 
serangkaian rencana lain." 


Dia tersenyum pahit: "Kali ini saya benar-benar 
menempatkan hati nurani orang pada skala untuk melihat 
berapa kilogram yang ada. Saya tidak tahu apakah saya 
ingin mereka semua hidup atau apakah saya ingin berita 
terus disembunyikan." 


Tan Yan akan berharap semua orang masih hidup. Liang 
Xiandao mendengar kata-kata ini. 


Orang itu lebih lembut dari siapapun, bahkan jika dia 
meremas kekuatannya sendiri, dia akan menyelamatkan 
semua orang. 


Gerbong itu mengirim semua orang ke "kosong" Di jalur 
kereta bawah tanah yang gelap, "kosong" yang lebih gelap 
dari malam dengan tenang membuka tubuhnya dan 
menelan semua orang yang bisa ditelan. 


Orang-orang yang hadir sekarang harus berharap bahwa 
"kekosongan" akan menjadi bencana yang dapat langsung 
menghancurkan peradaban manusia, atau haruskah mereka 
berharap bahwa dunia seperti dunia parasit atau zaman es 
dapat selamat? 


Tampaknya tidak ada jenis pemikiran yang salah, itu semua 
untuk negara ini, dan perbedaannya hanya untuk semua 


orang atau untuk lebih banyak orang. 


"Dada" rusa kecil mengikuti Tan Yan dan juga memasuki 
"kosong". 


Pada saat ini, Tan Yan menyentuh kepala Xiaolu dan berkata, 
"Kamu tidak bisa pergi saat ini." 


Ah San bertanya dengan bingung: "Efektivitas tempur rusa 
adalah yang terkuat selain Anda, dan IQ-nya juga sangat 
tinggi. Ini sangat membantu. Mengapa Anda tidak bisa 
masuk?" 


Karena keefektifan pertempuran yang kuat, ada variabel 
besar dalam keadaan yang tidak terkendali. Menteri Yu 
berkata, Rusa Kecil memiliki penilaiannya sendiri, tetapi dia 
tidak selalu berpihak pada manusia. Jika dia percaya bahwa 
yang selamat akan menjadi Anda dan meninggalkanmu 
sendiri. Apa yang akan dia lakukan dengan rintangan 
dunia? " 


Xu Mingyu menyentuh perut yang telah sembuh, dan 
merasa mulai sakit lagi. 


Ya, Xiaolu akan membunuh orang. 


Ketika dia melihat Tan Yan terluka untuk menyelamatkan 
sekelompok orang yang tidak terkait, atau dikorbankan 
untuk melindungi orang lain, dia tidak akan mengerti, 
hanya untuk mencegah orang-orang ini menyakiti Tan Yan. 
Dengan demikian, dia tidak akan terikat oleh moralitas dan 
hati nurani, dia bukan manusia, dan tidak perlu memikirkan 
masalah dari sudut pandang manusia. 


Tan Yan biasanya sangat bodoh untuk mengajukan 
pertanyaan, tetapi pada saat kritis, dia malah memikirkan 
hal ini. 


Rusa mengerti apa yang dikatakan semua orang, kakinya 
menginjak tanah dengan cemas, mencoba mengikuti Tan 
Yan, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan bergerak saat 
itu. 


Liang Xian tiba-tiba mengerti bahwa pada saat itu, 
meskipun Xiaolu memiliki IQ tinggi, tujuannya sangat jelas. 
Dia ingin melindungi Tan Yan, tidak membiarkan orang ini 
berpegangan kuat di depannya. Saya tidak tahu siapa yang 
memengaruhi suasana hati ini menjadi begitu paranoid. 


Patuhlah. Tan Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu 
tidak diizinkan untuk masuk, dan kamu tidak diizinkan 
untuk menyakiti orang. Saya akan kembali. Saat ini, saya 
lebih penting daripada orang yang akan diselamatkan. Saya 
masih tahu ini." 


Dengan janjinya, Xiao Lu merasa lega, namun ia tetap ingin 
mengikutinya, khawatir masih akan habis di menit-menit 
terakhir seperti saat-saat terakhir. 


Dalam hal ini, siapa yang bisa menangkapnya? 


Pemandangan Tan Yan jatuh pada Xu Mingyu. Xu Mingyu 
merasakan sakit perut dan menggelengkan kepalanya 
dengan panik. 


Qiao Zhixue meletakkan tangan di punggung rusa dan 
berkata: "Saya akan datang, saya akan melihatnya." 


Rusa kecil itu bergetar sedikit, lalu menoleh dan menatap 
Qiao Zhixue dengan berani. Manusia ini sangat lemah, dia 
benar-benar bisa melepaskan diri dari Qiao Zhixue. 


Qiao Zhixue berkata dengan acuh tak acuh: "Jika dia berani 
melarikan diri dari tanganku, selama dia kembali ke bumi, 
aku bisa mengupas kulitnya." 


Rusa kecil itu gemetar. 


Qiao Zhixue berkata lagi: "Oh, tidak, kulit yang mengelupas 
tidak ada artinya sama sekali. Saya harus membedah 
otaknya saat dia masih hidup tanpa mengambil anestesi, 
dan mengamati aktivitas otak ketika orang yang 
berkemampuan itu menggunakan kemampuannya. Mungkin 
masih berfungsi. Temukan cara untuk merangsang 
kebangkitan kemampuan." 


Xiaolu: "..." 


Qiao Zhixue mengangkat wajah rusa berbulu halusnya, 
menganggukkan hidung rusa, dan berkata dengan gembira: 
"Jadi, lebih baik bagimu untuk tidak patuh dan memasuki 
dunia lain. Aku ingin mempelajarimu sejak lama, tetapi Tan 
Yan berkata Kamu adalah makhluk bijak, dan aku belum 
melakukan apa-apa sampai kamu pantas mendapatkan 
perlakuan yang pantas kamu terima. Selama kamu tidak 
baik, aku punya alasan. " 


Xiaolu: "..." 


Dia mendekati Qiao Zhixue dengan sangat keras dan 
mengusap kepalanya di wajah Qiao Zhixue dengan ramah, 
menunjukkan bahwa saya akan menjadi baik dan tidak 
berlarian. 


Xu Mingyu: "..." 


Benar saja, orang terpelajar adalah yang paling 
menakutkan. 


Qiao Zhixue memeluk Xiaolu dan berkata kepada Tan Yan: 
"Sekarang kamu bisa yakin." 


Terima kasih banyak. Tan Yan menunjukkan senyum tipis. 


Liang Xian melihat bahwa interaksi mereka sangat rumit, 
dalam benak Tan Yan, ia mungkin diperlakukan sama 
dengan Xiaolu. 


Tan Yan, Asan, Liang Xian, Qin Li, Qiu Qizheng, Yan Yongfeng, 
Tu  Zishi, sekelompok tujuh orang, satu-satunya 
supernaturalist di dunia nyata, mengenakan ransel mereka 
dan melangkah ke "kosong". 


Setelah perasaan akrab seperti membusuk dan 
direkonstruksi menghilang, mereka muncul di supermarket 
besar yang digeledah, dengan kereta bawah tanah jatuh di 
bawah kaki mereka, dan orang-orang dengan wajah ngeri di 
samping kereta bawah tanah. 


Orang-orang di tim kekuatan menghela nafas lega. Bahkan 
bangunan supermarket bisa tetap utuh. Artinya ini bukan 
dunia bencana. Menurut klasifikasi Qiao Zhixue, jenis 
kekuatan di dunia ini harus berasal dari manusia atau Dari 
makhluk hidup lainnya, bukan dari bumi atau alam semesta. 


"Halo semuanya, saya polisi dan saya di sini untuk 
menyelamatkan Anda." Tan Yan berkata kepada semua 
orang, "Jangan khawatir, apa pun yang terjadi, saya akan 
membawa semua orang kembali ke dunia kita." 


Kereta bawah tanah yang tergelincir menyebabkan orang 
meninggal dan terluka. Saya bingung. Tiba-tiba beberapa 
anak muda muncul di kereta bawah tanah dari udara tipis, 
dan mereka berkata bahwa mereka adalah polisi dan ingin 
menyelamatkan mereka. Ini ... bagaimana apakah orang 
percaya. 


63 


Bab 64 Penyelamatan 


Bab 64 Penyelamatan (2) 


"Tempat apa ini? Bagaimana caramu membawa Kkami 
kembali?" 


"Itu eksperimen yang dilakukan negara. Apakah kita sudah 
menjadi produk eksperimental?" 


"Kemarilah, selamatkan seseorang, suamiku terluka, siapa 
yang akan menyelamatkannya!" 


"Sudah hampir jam sepuluh, dan aku harus pergi ke kelas 
remedial untuk menjemput putriku. Kapan kita bisa 
kembali? Kenapa kita belum mendapat telepon?" 


"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhh, ambulans dan ambulans hampir mati! Polisi 
ada di sini, kok ambulans belum tersedia! 


"Saya memukul pinggang saya dan itu sakit sampai mati, 
dokter, tolong ..." 


Hampir seribu orang mengucapkan dengan panik, sehingga 
hanya beberapa orang di depan suara Tan Yan yang 
mendengar, yang lainnya masih menangis terus-menerus. 
Orang-orang di tim super mencoba mengendalikan 
pemandangan, tetapi orang-orang ini terlalu panik untuk 
mendengar orang lain berbicara. 


Wajah Tan Yan menjadi pucat, bahkan setelah berteriak 
beberapa kali, dia hanya bisa menghibur beberapa orang di 
sekitarnya, tetapi yang lain tidak dapat mendengarnya. Ada 
juga orang yang mencoba lari ke luar supermarket. Di 
malam yang gelap ini, tidak ada yang tahu seperti apa 
dunia luar. Mereka bahkan tidak tahu penampilan 
penumpang di kereta bawah tanah. Begitu mereka habis, 
mereka tidak bisa diselamatkan. 


Melihat ekspresi cemas dan rapuh Tan Yan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya, Liang Xianhan melompat ke 
kereta bawah tanah dan berlari ke posisi tertinggi. Dia 
mengambil senapan mesin dan menembakkannya ke langit- 
langit. Semua orang berteriak. Pada saat ini, mereka semua 
berteriak. Sebuah suara terdengar. di supermarket: 
"Semuanya tenang!" 


Kerumunan terdiam sesaat, dan menatap orang-orang yang 
berdiri tinggi di kereta bawah tanah. 


Liang Xian memegang pengeras suara transparan di 
tangannya dan berkata dengan keras: "Waktu hampir habis, 
saya hanya akan mengatakannya sekali, dan dengarkan 
baik-baik! Kami adalah Tentara Pembebasan Rakyat dan di 
sini untuk menyelamatkan semua orang kembali. Jangan 
khawatirkan keluarga. Atur sekarang. Kami secara aktif 
menghubungi anggota keluarga Anda. Anda telah 
menyimpang ke ruang berbahaya di mana-mana. Anda 
harus mematuhi perintah. Jika satu orang tidak mematuhi 
perintah, ada kemungkinan semua orang tidak akan bisa 
kembali. Sekarang Anda akan dibagi menjadi beberapa 
kelompok segera, dan tidak ada yang terluka empat kali 
berturut-turut. Berdirilah di kiri dan sisakan ruang untuk 
yang terluka. Orang dengan pengalaman medis berdiri di 
tengah untuk membantu kami merawat yang terluka. Selain 
itu, 18 Pria -50 tahun tanpa penyakit dan tanpa cedera akan 


berhenti dan Anda mungkin membutuhkan bantuan Anda. 
Gendong yang terluka parah. Jika Anda memiliki 
pertanyaan, ketika Anda tiba di rumah, akan ada seseorang 
yang akan menjawabnya untuk Anda. Anda tidak diizinkan 
untuk mengajukan pertanyaan sekarang, jadi segera 
lakukan tindakan! " 


Ketika dia mengatakan ini, semua talenta tampaknya telah 
menemukan tulang punggungnya, semua tersusun secara 
sadar dalam empat baris, dan beberapa pria yang antusias 
serta orang-orang yang memiliki pengalaman medis tidak 
ikut. 


Tan Yan menghela nafas lega, dan dengan penuh syukur 
menatap Liang Xian. Asan mengambil staf medis dan mulai 
membalut luka pada yang terluka. Mereka membawa obat 
yang cukup. Qiu Qizheng menghitung jumlah orang Qin Li, 
Tu Zishi dan Yan Yongfeng berjalan ke pintu supermarket 
dan dinding yang rusak dengan senjata, dan melihat 
sekeliling dengan waspada. 


Semuanya menjadi teratur. 


Liang Xian mengerutkan kening dan melihat ke 
supermarket. Dia berpikir mungkin ada cukup kain kasa dan 
yodium di supermarket, tetapi di supermarket ini, makanan, 
obat-obatan dan pakaian semuanya habis, tetapi kebutuhan 
sehari-hari seperti peralatan listrik masih disimpan. 


Hilangnya material ini berarti masih banyak yang selamat di 
dunia ini. Setelah mereka menghadapi bencana, mereka 
akan menyimpan material tersebut secepatnya. Liang Xian 
menganalisa, Semua tanda menunjukkan bahwa tingkat 
bahaya di dunia ini tidak tinggi, bahkan untuk orang biasa. 
Jika kamu mengumpulkan keberanian untuk mengambil 
senjata, kamu bisa menghadapinya ... " 


Dia menghela nafas lega, yang merupakan berkah dalam 
kesialan. 


Setelah sekitar setengah jam, Oiu Oizheng berkata: 
"Sebanyak 1.102 orang, di antaranya 32 tewas, 107 luka- 
luka, 17 luka berat dan tidak bisa bergerak, dan sisanya 
luka ringan, namun meski begitu, mustahil. mengemudi 
dengan berjalan kaki. Kami membutuhkan transportasi. " 


"Kami memiliki tujuh orang. Setidaknya satu orang harus 
ditempatkan di sebuah kendaraan. Lebih dari 1.000 orang 
dibagi menjadi 7 kendaraan. Setiap kendaraan 
membutuhkan lebih dari 150 orang. Kendaraan jenis apa 
yang bisa menampung begitu banyak orang." Liang Xian 
mengerutkan kening. Tao. 


Jumlah gerbong penumpang yang diketahui saat ini tidak 
lebih dari empat puluh orang, sekalipun meremas orang 
meski kelebihan muatan, satu gerbong tidak akan mampu 
memuat ratusan orang, apalagi yang luka berat. Kereta dan 
pesawat terbang memiliki jalurnya sendiri, dan tidak 
mungkin untuk melakukan perjalanan di darat. 


Berapa jauh dari titik transfer di sini? Berapa lama berjalan 
kaki? Tanya Liang Xian. 


Tan Yan merasakan titik teleportasi, wajahnya tidak terlalu 
bagus: "Jarak lurus kira-kira 230 kilometer, jalan kaki, 
kecepatan laki-laki dewasa hanya 5 kilometer per jam, 
minimal dua hari dua malam tanpa istirahat , jangan 
berjalan. Mungkin. Terlebih lagi, kita tidak tahu betapa 
berbahayanya dunia ini, apa yang harus kita lakukan ..." 


Bahkan kematian terhitung 1.102 orang Bukankah Xu 
Mingyu mengatakan ada 1.187 orang, tapi dimana 85 
orang? Tanya Liang Xian. 


Qiu Qizheng menjawab: "Saya hanya bertanya, setelah tiba 
di dunia ini, seseorang berlari keluar sambil berteriak dan 
tidak pernah kembali." 


Ada orang yang tidak takut mati! Kata Liang Xian pahit, 
sambil menatap Tan Yan. 


Tan Yan-lah yang ingin menyelamatkan semua orang, jadi 
jika Anda perlu menemukan orang-orang yang melarikan 
diri sekarang, itu tergantung pada Tan Yan. 


"Jangan mencarinya," Tan Yan tiba-tiba bertekad saat ini. 
"Kami hanya memiliki 7 orang sekarang, dan kami tidak 
dapat membubarkan pasukan kami sama sekali. Jika Anda 
dapat menemui mereka di jalan, lebih baik, jika kamu tidak 
bisa bertemu mereka ... " 


Tan Yan tidak melanjutkan, ekspresinya sangat sedih, dia 
menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya. 


Bahkan jika dia menyalahkan dirinya sendiri, meskipun dia 
sedih, dia tetap membuat keputusan sejak awal untuk 
melindungi mereka yang dapat dilindungi sebanyak 
mungkin, dan tidak akan menyia-nyiakan nyawa orang lain 
dengan mencari yang hilang. 


Qiu Oizheng mengagumi kemampuan Tan Yan untuk 
membuat keputusan langsung, tetapi Liang Xian tahu 
bahwa Tan Yan akan menanggung 85 nyawa ini di tubuhnya, 
dan dia akan menyalahkan dirinya sendiri. 


"Itu bukan salahmu," Liang Xian menghibur, "Kami telah 
melakukan yang terbaik." 


Tan Yan tersenyum pahit, tapi tidak menjawab. 


Dua jam telah berlalu sejak orang Asandai membersihkan 
semua luka yang terluka. 


Iklim dunia ini sesuai dengan dunia nyata, dan telah 
memasuki musim dingin. Suhu malam bulan November di 
Kota B sudah turun sampai di bawah nol, dan tidak ada 
lampu di supermarket. Tergantung penerangan handphone 
kamu. Sekarang semakin dingin dan semakin dingin. 
Banyak lansia dan anak-anak tidak bisa tahan dulu. Mereka 
dengan gemetar bertanya: "Kapan kita akan? Sangat dingin 
untuk bisa pulang ..." 


Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di luar, kita hanya bisa 
mulai saat fajar. Liang Xian menjawab, Ada banyak tikar di 
supermarket. Tidak ada yang merampok barang-barang 
semacam ini. Pertama, bawa pergi dan duduklah. Orang- 
orang dengan jenis kelamin yang sama atau keluarga yang 
sama. Bisa dekat dengan beberapa pemanas, selalu di 
dalam ruangan, dan tidak terlalu dingin, biarkan saja 
sampai subuh. " 


Dialah yang melihat jawabannya. Semua orang tidak berani 
berbicara lagi. Tindakan Liang Xian sebelumnya yang 
menembakkan peluru dari langit meninggalkan kesan yang 
dalam pada semua orang. Semua orang takut jika terjadi 
ketidaktaatan, moncong Liang Xian akan menjadi miliknya 
sendiri. 


Ketakutan semacam ini sebenarnya tidak baik untuk masa 
depan Liang Xian, tetapi itulah cara terbaik pada tahap ini. 


Dunia macam apa ini? Suhunya normal, geomorfologinya 
normal, udaranya baru diukur, dan hampir sama dengan 
indeks udara Kota B. Bahkan orang tidak bisa melihatnya, 
dan supermarket dirampok. Ini tidak akan menjadi akhir dari 
perang, kan? "A San bertanya dengan bingung," Tapi dalam 


perang saat ini, kota B secara langsung dibom menjadi 
tanah datar, atau bagian dari zona aman digambarkan, dan 
semua bahan-bahan di lokasi yang tersisa dikumpulkan. 
Tidak akan seperti sekarang ... di luar. Semua bangunan 
normal, tapi tidak ada... " 


"Jangan menebak-nebak," kata Liang Xian dengan suara 
rendah, "Hanya seseorang yang berjaga. Aku masih 
mempercayai perasaan krisis Tu Zishi. Yang terbaik adalah 
akhir dunia ini hampir berakhir, sehingga tugas kita akan 
selesai. lebih mudah diselesaikan. " 


"A, aku ingin pergi ke kamar mandi ..." Seorang gadis 
mengangkat tangannya dengan gemetar. Mereka telah 
berada di sini selama tiga jam. Banyak orang tidak tahan 
untuk waktu yang lama, tetapi menahannya sepanjang 
waktu. 


"Seharusnya ada toilet di supermarket, tapi saya tidak tahu 
apakah ada air," Tan Yan berdiri dan berkata, "Siapa lagi 
yang ingin pergi, saya akan membawa semua orang 
bersama, pria dan Oiu Oi akan pergi ke luar. memecahkan 
masalah, dan wanita itu pergi dengan saya. " 


Dia tinggi, tampan dan muda. Ketika dia mendengar bahwa 
dia akan membawanya pergi, banyak gadis tersipu dan 
berbisik, "Tapi kamu ... laki-laki ..." 


Tan Yan tersenyum ramah, "Aku cukup dewasa untuk 
menjadi kakekmu, jangan khawatir." 


Di tim supernatural, hanya anak seusianya yang bisa 
membawa seorang gadis ke kamar mandi. 


Liang Xian: "..." 


Sial, aku datang ke dunia lain untuk berpetualang, dan aku 
masih bisa terkejut. Ketika dia memikirkan usianya, dia 
marah, dan dia akan berakhir di usia tua. Bah! 


Tu Zishi, satu-satunya pendatang baru, mendengar suara ini 
dan bertanya pada Qin Li dengan suara rendah: "Menjadi 
kakek adalah kebohongan. Untuk menenangkan hati orang, 
Tan Yan terlihat beberapa tahun lebih muda dariku." 


Qin Li: "..." 


Meskipun saya benar-benar ingin membicarakannya, mereka 
memiliki kesepakatan dan tidak dapat membicarakannya. 


Ada terlalu banyak orang, dan perlu waktu lama untuk 
mengantri satu demi satu. Untunglah ini supermarket, 
dengan segala macam kebutuhan sehari-hari seperti tisu 
toilet, dan beberapa produk wanita seperti pembalut wanita, 
meskipun lingkungan toilet tanpa air lebih buruk, tapi bisa 
diatasi dengan cara apapun. 


Saat itu sudah tengah malam, dan sekitarnya gelap dan 
sunyi, bahkan tidak ada lampu jalan di luar, dan tidak ada 
yang terlihat ketika mereka berlari keluar. 


Dunia macam apa ini? Yan Yongfeng, yang bertanggung 
jawab atas kewaspadaan, mengerutkan kening. Sampai saat 
ini, belum ada angka akurat yang membuat orang panik. 
Pisau besarku sudah lapar dan haus, tahukah kamu? " 


"Diam," kata Tu Zishi, "bahayanya datang beberapa saat 
kemudian, kita akan bersantai sedikit. Aku harus mencari 
mobil besok pagi, dan sekarang mencoba mengisi ulang 
energiku sebanyak mungkin, aku selalu merasa hati tidak 
tenang, seolah-olah ... ada banyak Kedua mata menatap kita 
secara diam-diam. " 


"Ibuku, ketika kamu mengatakan bahwa aku bahkan lebih 
takut," Yan Yongfeng menepuk hatinya, "Mungkinkah benda- 
benda itu mengumpulkan kekuatan?" 


"Aku tidak tahu ..." Tu Zishi menggelengkan kepalanya. Dia 
mengangkat tangannya dan melihat arlojinya, "Kurasa ... 
perubahan mungkin terjadi pada jam tiga atau empat pagi." 


Untuk mencegah pengaruh medan magnet dan Internet, 
jam tangan yang mereka bawa adalah jam tangan mekanis 
murni dengan hampir tidak ada kesalahan dalam waktu 
tujuh hari, memungkinkan semua orang menghitung waktu 
secara akurat. 


Apakah masih ada tiga jam lagi? Yan Yongfeng berkata, 
Kalau begitu persiapkan sebelumnya, Dali, kamu beri tahu 
Tan Yan prediksi batu itu, dan aku ingin membantumu 
menatapnya sebentar. 


Qin Li memimpin dan dengan cepat berlari dan berbisik 
pada Liang Xian bahwa Tan Yan sedang membawa gadis- 
gadis itu ke kamar mandi. 


Setelah dia selesai berbicara, dia kembali dan terus 
berpegang pada  posnya, sementara Liang Xian 
mengerutkan kening. 


Prediksi Tu Zishi sudah menjadi waktu yang sangat akurat. 
Kemampuan ini memang memberi mereka banyak waktu 
penyangga, tapi dunia macam apa ini? Yan Yongfeng 
berkata bahwa dia merasa dia memiliki banyak mata yang 
menatapnya ... 


Liang Xian melihat jejak di supermarket. Dia bisa melihat 
segala sesuatunya dengan jelas dalam kegelapan, dan dia 
tidak melepaskan mata rantai terkecil sekalipun. Tidak ada 
luka akibat kekerasan disini, untuk menghilangkan dampak 


tergelincirnya subway, dan ada beberapa luka yang 
membuat masyarakat sangat prihatin. Beberapa rak roboh, 
goresan aneh di dinding, dan bekas gigi di beberapa benda. 


Liang Xian memperhatikan dengan tenang, mencoba untuk 
merekonstruksi adegan-adegan ini dalam benaknya Apa 
yang dapat menyebabkan kerusakan pada supermarket? 


Saat ini, Tan Yan sudah membawa orang kembali. Dengan 
peluru ulang-alik Liang Xian sebelumnya, semua orang 
sangat patuh. Tidak ada yang sengaja menempati toilet, dan 
semuanya diselesaikan dalam waktu sekitar satu jam. 


Sebelum ke toilet, Liang Xian berkata bahwa jika ada anak 
yang berani menangis dan membuat masalah, dia akan 
membuangnya bersama orang dewasa. Sekarang orang 
dewasa harus menutup mulut anak-anak mereka bahkan 
jika mereka merasa tertekan, dan apa yang mereka lakukan 
adalah perbaikan cepat, yang menghemat banyak hal. 


Hanya saja orang-orang ini diselamatkan, dan Liang Xian 
mungkin diserang oleh banyak bahasa. Banyak orang diam- 
diam mengambil fotonya dan merekam perkataannya, tetapi 
Liang Xian tidak memperdulikan hal ini. Orang-orang ini 
juga harus mendapatkan pendidikan ideologi ketika mereka 
kembali, dan ponsel mereka juga harus diperiksa. Tidak 
mungkin bagi mereka. untuk merekam video. Keluarkan. 
Tidak ada jaringan di sini, bahkan jika Anda ingin 
mengunggah ke cloud, itu tidak mungkin. 


Bahkan jika mereka mengirimkan informasi segera setelah 
mereka kembali, ada Cui dan Yu yang dapat segera 
menghapusnya. 


Liang Xian tidak perlu menjadi penjahat lagi dalam hal ini. 
Membiarkan mereka mengambil foto dan video dapat sedikit 
mengurangi tekanan psikologis massa. 


Melihat kembalinya Tan Yan, Liang Xian segera 
memberitahunya apa yang dikatakan Tu Zishi dan Yan 
Yongfeng, dan berkata, "Saya mengamati lingkungan 
sekitar. Saya pikir bencana di dunia ini mungkin beberapa 
orang dengan gigi dan cakar yang tajam. Disebabkan oleh 
monster. Lihatlah jejaknya di sini, jelas sekali bahwa 
manusia telah bertarung dengan monster-monster ini. 
Sepertinya ... Orang biasa bisa menghadapi monster selama 
mereka lebih kuat. " 


Tan Yan juga melihat jejak  penunjuknya, dan 
memikirkannya: "Apakah kamu mengeluarkan senjata 
kepada orang biasa? Kami tidak membawa cukup." 


"Supermarket ini memiliki area bahan bangunan, dan pipa 
baja di dalamnya telah diambil." Liang Xian menunjukkan, 
"Saya pikir kita harus mempersiapkan orang biasa dengan 
senjata menengah dan panjang untuk melindungi diri 
mereka sendiri." 


Di mana menemukannya? Tanya Ah San. 


"Di kereta bawah tanah." Liang Xian berkata singkat, "Ada 
banyak palang penyangga di kereta bawah tanah, termasuk 
kursi, yang bisa dilepas. Menurut waktu Tu Zishi, kita masih 
punya waktu dua jam untuk bersiap. Apakah Anda ingin 
membagikan senjata ke semua orang?" 


"Ya." Tan Yan mengangguk dan berkata, "Segera turunkan." 


"Juga," Liang Xian melanjutkan, "Saya juga memiliki 
beberapa pemikiran tentang transportasi. Jika tingkat 
bahaya di dunia ini benar-benar tidak setinggi itu, kita 
dapat menggunakan kendaraan listrik bersama. Saya hanya 
bertanya pada Yan Yongfeng dan dia berkata bahwa dia 
dapat menonton Ada sedikit mobil di luar, tapi ada banyak 
mobil listrik. 


Qiu Qizheng baru menghitung jumlah lansia dan anak-anak, 
ada 52 anak dan 67 lansia berusia di atas 60 tahun. Untung 
saat kecelakaan subway terjadi pukul sembilan malam, 
umumnya lansia dan anak-anak tertidur. Hanya sedikit 
orang yang naik bus atau subway. Yang disebut anak-anak 
di sini adalah yang berusia di atas 7 tahun. Kita hanya perlu 
mencari tiga sampai empat bus untuk menampung orang 
tua, anak-anak, dan yang terluka. Sisanya yang sehat akan 
disusul dengan kendaraan listrik. Kita hanya perlu mengatur 
orang di belakang dan di kedua sisi untuk menjaga mereka 
agar tidak semua orang tertinggal. 


Jangan khawatir tentang masalah pengisian daya. Semua 
subway digerakkan oleh listrik. Saya yakin akan 
memperbaikinya dan menggunakan sisa energi kereta ini 
untuk mengisi daya kendaraan listrik. " 


Jika bahaya di dunia ini benar-benar seperti yang Anda 
katakan, maka rencananya layak, dan kami akan 
menghancurkan kereta bawah tanah sekarang. Tan Yan 
melirik Liang Xian dengan penuh penghargaan. 


Dia hanya kuat, dan di dunia yang berbahaya seperti itu, 
ketahanan dan cadangan pengetahuan Liang Xian adalah 
hal-hal yang lebih berguna. 


Namun tatapan kagum semacam ini membuat Liang Xian 
semakin patah hati. Setelah pengakuan itu, meski Tan Yan 
harus menjaga jarak darinya, tidak ada yang salah dengan 
dia. Apa pengakuannya berefek? 


Saya merasa tidak nyaman, tetapi sekarang bukan saatnya 
membahas masalah ini. Liang Xian mengirim Ah San untuk 
menggantikan Yan Yongfeng, Oiu Oizheng tinggal untuk 
menghibur orang banyak, dan Tan Yan, Yan Yongfeng dan 
Liang Xian pergi untuk menghancurkan kereta bawah tanah. 


Pedang sepanjang 40 meter Yan Yongfeng akhirnya berguna 
saat ini. 


64 


Bab 65 Penyelamatan 


Bab 65 Penyelamatan (3) 


Tan Yan dan Yan Yongfeng akan menyiapkan senjata untuk 
orang biasa, sementara Liang Xian akan membongkar 
energi. Dia tidak hanya butuh tenaga yang cukup, tapi juga 
beberapa charging  port.Mereka harus menyiapkan 
setidaknya ratusan port charging untuk mengisi daya mobil 
listrik. Menurut jumlah dua orang dalam satu mobil listrik, 
empat mobil bisa memuat dua atau tiga ratus orang. Mereka 
membutuhkan setidaknya empat ratus kendaraan listrik. 


Ketika saya memikirkan nomor ini, Liang Xian merasa kulit 
Kepalanya mati rasa, Ada terlalu banyak orang, dan hanya 
tujuh orang yang benar-benar tidak bisa menahannya. 


Hei, serahkan pada takdir. 


Untung saja energi subway sudah mencukupi. Liang Xian 
mencoba mengubahnya dengan tenaga sendiri. Ia 
memahami struktur energi subway dan juga paham prinsip 
pengisian aki mobil. Berdasarkan material yang ada, tidak 
sulit untuk terurai dan menyusun kembali. 


Dibandingkan dengan modifikasi manual, kemampuannya 
jelas jauh lebih cepat. 


Liang Xian hanya membayangkan diagram struktur dalam 
pikirannya secara diam-diam. Setelah verifikasi, dia 
meletakkan tangannya di catu daya kereta bawah tanah, 
dan segera jenis pengisi daya baru dibuat sesuai dengan 
idenya. 


Begitulah ternyata, Liang Xian berharap catu daya dengan 
300 soket pengisi daya memiliki sedikit wawasan. 


Dia selalu salah memahami kemampuannya sendiri, dan 
memang lebih mudah untuk membusuk daripada 
membentuk, dan dia juga menggunakan kemampuan lebih 
dalam membusuk. Tetapi selalu ada kesalahpahaman dalam 
pikirannya. Setiap kali dia mencoba membuat struktur, itu 
terbuat dari udara tipis. Ini sangat sulit karena dia harus 
terus menerus menguraikan elektron dari udara untuk 
menambah massa yang tidak mencukupi. Tetapi pada 
kenyataannya, dia tidak perlu membangun materi dari 
udara tipis sama sekali, Selama ada materi, jauh lebih 
mudah untuk mengubah bentuknya sedikit daripada 
membusuk dari dalam sebuah atom. 


Setelah transformasi seperti itu, saya bahkan tidak merasa 
bahwa kekuatan supernatural dikonsumsi terlalu banyak. 
Selain lebih mudah disusun kembali secara material, juga 
harus terkait dengan lingkungan dunia ini. 


Tampaknya ada banyak radiasi pengion di lingkungan 
sekitarnya ... 


Apakah ini ada hubungannya dengan terjadinya hari-hari 
terakhir? 


Jelas, kekuatan Liang Xian tidak dapat menggunakan energi 
seluruh kereta bawah tanah, dan Tan Yan masih kurang lebih 
sama. Tapi dia bisa berubah. 


Dia dengan mudah memasang beberapa roda di bawah catu 
daya, membuat pelat besi datar sebagai penyangga, dan 
mendorong catu daya yang besar itu keluar. 


Saat ini, ada tumpukan pipa baja di depan Tan Yan. Dia 
bekerja sama dengan Yan Yongfeng. Yan Yongfeng 


bertanggung jawab untuk membagi kereta bawah tanah 
dengan pisau besar. Tan Yan memecahkan pipa panjang ini 
menjadi orang yang cocok semudah bermain di lumpur 
Senjata. 


Liang Xian: "..." 


Nilai kekuatan Tan Yan tampaknya lebih kuat daripada saat 
dia membawa meteorit. 


Apakah kamu merasa bahwa kamu dapat menggunakan 
kekuatan supernatural di dunia ini dengan lebih lancar? 
Liang Xian bertanya. 


Keduanya mengangguk satu demi satu, dan Yan Yongfeng 
bahkan berkata: "Saya bertanya-tanya mengapa 
kemampuan prediksi Tu Zishi begitu akurat, karena radiasi 
pengion di sini relatif kuat, bukan?" 


Seharusnya begitu, Liang Xian mengangguk, ekspresinya 
lebih khusyuk, Jika demikian, maka kita akan lebih cepat. 
Lingkungan dunia lain dapat merangsang kemampuan 
kebangkitanmu, terutama radiasi pengion. Dan jika bukan 
Orang yang menggunakan kekuatan supernatural rentan 
terhadap kanker dalam sel mereka jika terpapar pada 
lingkungan ini untuk waktu yang lama. Sejujurnya, saya 
tidak ingin melihatnya dalam kedua kasus, terutama yang 
pertama. " 


Bagaimanapun, mereka hanya tinggal di sini selama satu 
hingga dua hari, dan mereka mencoba untuk kembali ke 
dunia nyata dalam waktu 24 jam sebanyak mungkin. Ini 
adalah waktu yang relatif aman. Selama radiasi pengion 
tidak terlalu keterlaluan, manusia dapat dengan cepat 
mengeluarkan jumlah jejak setelah mereka kembali. Zat-zat 
berbahaya tidak akan menyebabkan kanker sel skala besar. 


Tetapi kemampuannya berbeda, tiba-tiba memiliki 
kemampuan khusus akan membuat orang biasa menjadi 
sombong dan sombong, bahkan mungkin rebound, menolak 
untuk menuruti batasan mereka, dan ingin berdiri. 


Pada saat itu, akan menjadi lebih merepotkan. 


"Jika kau waspada sebentar, sampaikan maksudku pada Qin 
Li, Asisten Profesor Tu Zishi dan Chai," Liang Xian berbisik 
kepada Yan Yongfeng, "Bahaya di dunia ini relatif rendah. 
Selama tidak terlalu mendesak , usahakan untuk tidak 
mengekspos diri sendiri. Jangan gunakan kemampuan untuk 
masalah yang bisa diselesaikan dengan senjata. " 


Meskipun Yan Yongfeng tidak sepandai Liang Xian, dia tiba- 
tiba memikirkan kunci: "Apakah kamu ingin berpura-pura 
menjadi babi dan memakan harimau?" 


"Tidak," Liang Xian mencibir. "Seorang prajurit biasa dan 
manusia super datang untuk menyelamatkan orang. Mana 
yang memiliki ekspektasi lebih tinggi? Mana yang lebih 
menderita setelah gagal? Hati orang sebenarnya sederhana 
dan kompleks, mudah dihasut, dan setara kontrol yang 
mudah. " 


"Oke, saya akan segera memberi tahu mereka. Ngomong- 
ngomong, Anda semakin seperti orang politik." Yan Yongfeng 
tidak lupa mengeluh tentang Liang Xian. 


Setelah dia pergi, Liang Xian melihat bahwa Tan Yan ingin 
menemukan tali untuk membawa lebih dari 1.000 pipa baja, 
tetapi Liang Xian menahannya. 


Jangan biarkan orang melihatmu begitu hebat, Liang Xian 
meremas tangan Tan Yan dan memperhatikan dengan 
seksama. Ini baru pukul dua, dan satu jam sudah lebih dari 
cukup. Biarkan mereka berbaris untuk mengambilnya 


sendiri, jangan Aku tidak mengambil semuanya. Semua 
beban ada pada diriku sendiri. " 


Tan Yan tercengang sejenak, lalu tersenyum: "Apa yang 
kamu katakan benar, aku akan mendengarkanmu." 


Dia tersenyum sangat bersih dan penuh kepercayaan. Dia 
jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi dia tidak 
membengkak sedikit pun. Dia dapat dengan benar 
mengenali kekurangannya sendiri, bersedia untuk 
mengambil pendapat yang benar dari orang lain, dan tidak 
akan merasa tidak puas dengan perintah . 


Liang Xianxin bergerak lagi, dan setiap gerakan Tan Yan 
benar-benar membuatnya tertarik. 


Mengambil keuntungan dari kegelapan sekarang, Liang Xian 
dengan berani mendekatkan bibirnya ke telinga Tan Yan, 
dan berbisik: "Kamu harus waspada terhadapku. Aku baru 
saja mengaku, biarkan aku memegang tanganmu, kalau- 
kalau aku impulsif ... Apa yang harus dilakukan jika Anda 
berantakan! " 


Tan Yan bingung, menggaruk kepalanya, lalu berkata, "Tapi 
.. kamu bukan anak seperti itu." 


Liang Xian: "..." 


Lupakan saja, trik pediatriknya tidak berguna di hadapan 
integritas dan kekuatan Tan Yan. 


Karena kamu tidak ingin bersamaku, jangan beri aku 
harapan. Liang Xian menarik tangannya dan berkata, 
Hindari aku sebanyak mungkin, hindari aku seperti wabah, 
buat hatiku sakit, buat aku memberi up, dan tunggu jika aku 
tidak bisa melakukannya. Aku akan selalu mengganggumu. 


Nadanya agak ganas, tapi mengandung rasa sakit yang 
tidak bisa diminta. 


Sebelum Tan Yan sempat memikirkannya, Liang Xian terus 
berbicara keras dengan pembicara transparan: "Mereka 
yang mengira mereka memiliki kemampuan untuk 
melindungi diri sendiri, datang dan berdiri berbaris, masing- 
masing dengan satu senjata. Laki-laki dewasa yang bukan 
Yang terluka harus memiliki satu tangan, wanita Anda dan 
orang tua dapat memilih untuk mengambilnya atau tidak. 
Tentu saja, mereka yang ingin mengambilnya atau tidak 
dapat melakukannya, tetapi di saat krisis, tidak ada yang 
akan melindungi Anda. " 


"Bukankah kamu Tentara Pembebasan Rakyat? Kenapa 
kamu tidak bisa melindungi kami!" Sebuah suara berteriak. 


Sebelum yang lain setuju, Liang Xian berkata dengan 
dingin: "Siapa yang mengatakan itu, keluarkan dia 
untukku!" 


Kata-katanya masih kuat, dan tak lama kemudian orang- 
orang di sekitarnya menyeretnya keluar.Dia adalah seorang 
pemuda berusia dua puluhan, tidak pendek, dengan tinggi 
1,8 meter. 


Liang Xianli mengabaikannya dan mengesampingkan orang- 
orang dan berkata langsung kepada orang-orang: "Kami 
akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi semua 
orang, tetapi kami hanya memiliki tujuh orang. Ketika kami 
dalam bahaya, kami hanya dapat memprioritaskan yang tua 
dan yang lemah. Selebihnya ... seperti dia. Ya, Anda tidak 
perlu mengambil senjata. Tetapi jika Anda dalam bahaya, 
oh, maaf, saya hanya orang biasa dan saya tidak memiliki 
banyak tangan ." 


Tidak peduli bagaimana dia terlihat seperti Tentara 
Pembebasan Rakyat, dia lebih seperti seorang tentara. 


Tapi sikap inilah yang bisa membuat semua orang tutup 
mulut dan patuh. 


Terlalu baik, hanya akan dilebih-lebihkan. Kebaikan sejati 
bukanlah membantu orang lain tanpa syarat, ini alasan 
mengapa keadaan darurat tidak menyelamatkan orang 
miskin. 


Setelah Liang Xian selesai berbicara, dia memutar tubuhnya 
ke samping dan menyalakan lampu kereta bawah tanah 
yang baru saja disingkirkan, menerangi separuh ruangan. 


Ketika semua orang melihat pipa baja di tanah, mereka 
secara sadar berbaris untuk mengambil pipa satu per satu. 
Masih ada orang yang ingin memilih, tetapi Liang Xian 
memelototinya dan segera mengambil pipa baja dan 
pergi.Waktu hampir habis, dan ada begitu banyak orang di 
belakang. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk 
memilih. 


Pada awalnya, laki-laki mengambilnya lagi. Kemudian, 
seorang gadis tinggi juga mengambil pipa baja dan berkata 
dengan tegas: "Saya lulus dari sekolah olahraga dan 
berlatih seni bela diri. Saya bisa melindungi diri saya 
sendiri." 


Liang Xian tersenyum tipis padanya. 


Meski Liang Xian telah menunjukkan penampilan yang licin 
dan canggung di depan Tan Yan, berikut kondisi luarnya. 
Tingginya 1,85 meter dan memiliki proporsi tubuh yang 
sempurna. Model standar memiliki sembilan kepala., 
Sepasang kaki panjang yang patah melalui langit 
membentang lurus setelah bertahun-tahun berlatih. Dia 


berdiri di sana, seluruh tubuhnya seperti poplar putih muda 
dan tampan. Selain itu, Liang Xiansheng sangat tampan, 
dan matanya terutama bunga persik. Artinya, tahun- 
tahunnya di militer telah membatasi jumlah gadis. Jika 
tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini, dari SD hingga 
SMA, jika itu adalah sekolah biasa, saya khawatir Liang Xian 
akan segera memiliki pelamar untuk brigade. 


Lampu subway sangat terang, Liang Xian berdiri di samping 
lampu, posisinya masih relatif tinggi, orang bisa melihat 
senyumnya dengan jelas. 


Beberapa gadis muda mengambil pipa baja di depan wajah 
mereka yang memerah, mengintip Liang Xian, dan berkata 
dengan keras: "Saya pasti tidak akan membuat masalah 
pada paman PLA." 


Apa aku terlihat seperti paman? Liang Xian tampak terkejut, 
bisakah dia mendekati Tan Yan dengan memanggilnya 
paman? 


"Tidak, tidak," kata gadis-gadis itu, tersipu, "Saudara Bing." 
Liang Xian: "..." 


Dia tampak acuh tak acuh dan berkata: "Jangan membuat 
masalah, ambil senjata jika kamu mau." 


Saat memanggil wajah Liang Xian, banyak gadis yang 
mengangkat tangan untuk membuatnya tertawa.Sayang 
sekali Liang Xian tidak pernah tertawa kecuali untuk 
permulaan, tapi alangkah baiknya bisa melihat lebih dekat 
Wajahnya. 


Melihat gadis-gadis itu begitu proaktif, para pria secara 
alami tidak malu, haruskah mereka membiarkan gadis-gadis 
melindunginya? Mereka berjalan mendekat dan mengambil 


senjata mereka Qiu Qi mengatur orang-orang yang telah 
menerima senjata untuk berbaris. Orang tua dan anak-anak 
berdiri di tengah, dengan wanita di lingkaran dalam dan 
pria di lingkaran luar. 


Untung saja space di supermarket ini cukup besar, dan 
dinding toko handphone di sebelahnya dibuka subway, 
sehingga bisa menampung seribu orang. 


Pada akhirnya, hanya selusin pria yang tersisa tanpa 
senjata, dan orang yang berteriak di awal. 


Orang-orang di tim kekuatan membuka mata dan 
mengingat penampilan mereka. Liang Xian mengatakan 
sebelumnya bahwa orang-orang ini adalah kelompok duri 
pertama dan harus diperhatikan. Begitu ada tanda 
kebangkitan, mereka akan langsung terpana. Bahkan diikat 
ke atap mobil tidak akan memungkinkan mereka memiliki 
hak untuk berbicara. 


Hanya ada puluhan pipa baja di tanah. Liang Xian 
menendang dan pipa baja itu menggelinding ke kaki orang- 
orang itu. Dia dengan dingin berkata, "Mereka yang tidak 
memiliki senjata, tidak perlu pergi bersama kami untuk 
sementara waktu. ." 


"Apa!" Seorang pria paruh baya berteriak, "Kamu adalah 
tentara, sepanjang hari ..." 


Sebelum dia selesai berbicara, Liang Xian bergegas, 
mencubit dagunya untuk mencegahnya mengeluarkan 
suara. 


Pria paruh baya itu tidak tinggi. Liang Xian mengangkatnya 
dan menyeretnya langsung ke tempat mayat itu diletakkan. 
Dia menunjuk ke orang yang meninggal di tempat karena 
tergelincirnya kereta bawah tanah dan berkata, "Apakah 


kamu melihat 32 orang ini? Mereka telah meninggal dalam 
kecelakaan itu., Tidak akan pernah bangun. Kami bahkan 
tidak dapat membawa tubuh mereka kembali. Mereka hanya 
dapat menghadapi cuaca di dunia ini, dan mereka bahkan 
tidak dapat mengembalikan jiwa mereka ke tanah air 
mereka. Saya memberitahumu bahwa kita bertujuh tidak 
bisa menyelamatkan semua orang, 32 ini Jumlah ini pasti 
bukan akhir, itu akan terus bertambah. Mengambil senjata 
dapat mencegahmu menjadi salah satu dari 32 atau lebih. 
Jika kamu tidak mengambil itu, aku akan membuangnya ke 
dalam mayat untukmu sekarang. " 


Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan orang itu ke 
bawah, dengan wajah menempel di mayat. Tepat ketika pria 
paruh baya itu hendak berteriak, Liang Xian menembak 
kepalanya ke belakang kepalanya. Sentuhan dingin 
membuatnya tidak pernah berani untuk membuat suara lagi 
dan sangat takut sehingga dia mengangkatnya. 


Dengan gerakan ini, orang-orang yang tersisa juga diam- 
diam mengambil senjatanya. Beberapa di antara kerumunan 
itu mengeluh tetapi tidak berani berbicara. Sebaliknya, 
gadis-gadis muda itu berkumpul dan berbisik: "Sangat 
tampan ..." 


Liang Xian memindahkan senjatanya, dan pria paruh baya 
itu bangkit dengan sedih, mengambil dua pipa baja dari 
tanah, dan terlihat segar dan nyaman setelah diajar. 
Faktanya, Liang Xian dengan jelas mengetahui bahwa orang 
ini sangat membencinya di dalam hatinya. . 


Akhirnya semua dimobilisasi dan diatur posisinya, mereka 
yang takut mati akan menjadi yang paling luar. Jika mereka 
benar-benar berani malas dan tidak membutuhkan Liang 
Xian untuk bertindak, orang lain akan mengajari mereka. 


Mereka semua adalah teman sekelas, tapi tidak ada yang 
melihat kekejaman Liang Xian yang tiba-tiba. Paling-paling, 
dia sedikit lebih bangga dan sedikit cinta, tetapi dia tidak 
berharap bisa menunjukkan sisi seperti itu dalam situasi ini. 


Faktanya, di dunia nyata, Liang Xian melakukan ini dengan 
melanggar aturan, dan dia akan dihukum jika dilaporkan. 


Kali ini kaptennya adalah Tan Yan, dan situasinya berbeda 
dari kenyataan. 


Tan Yan berjalan ke Liang Xian dan memuji: "Kerja bagus." 


Dia sepertinya ingin menyentuh kepalanya untuk 
mengekspresikan kenyamanan, tetapi setelah mengangkat 
tangannya, mengingat apa yang baru saja dikatakan Liang 
Xian, dia meletakkan tangannya. 


Tapi saya tidak tahu bahwa hanya pujian yang membuat 
Liang Xian sangat bahagia. 


Waktu sampai jam 3:30 pagi, dan sudah subuh lebih dari 
dua jam. Pada saat ini, Yan Yongfeng, yang sedang 
mengamati, tiba-tiba berkata, "Ada sesuatu yang 
mendekat." 


"Ada banyak ..." Tu Zishi mengerutkan kening, "Banyak ..." 


Dia menggunakan kata sifat lagi, dan jumlahnya tak 
terlukiskan. 


Telapak tangan Liang Xian berkeringat. Jangan melihat dia 
begitu tangguh, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa 
orang-orang ini tidak bisa mati. Tetapi di hari-hari terakhir, 
meskipun sekuat Tan Yan, terlalu sulit untuk menyelamatkan 
begitu banyak orang. 


"Ada semua sisi," Tan Yan juga mendengar suara itu, "Kami 
dikelilingi, suaranya ... seperti suara langkah kaki manusia, 
sangat berat ... tidak cepat, tetapi jumlahnya sangat 
menakutkan, sepuluh ribu dua puluh ribu ... Tidak, tak 
terhitung. " 


Katanya, orang yang mengambil senjata hampir menangis, 
tapi karena Liang Xianzhiwei tidak berani angkat bicara, 
Liwei ikut berperan. 


Yan Yongfeng, dengan penglihatan terbaik, dapat melihat 
dengan jelas sebelum tentara datang, dan dia dengan 
tenang berkata: "Jika saya membacanya dengan benar, 
penampakan benda ini ... sangat seperti zombie ..." 


Zombie? Seseorang di kerumunan itu tiba-tiba berseru, 
Apakah ini benar-benar akhir dunia kita? 


Orang lain berteriak: "Apakah kamu dikepung? Mengapa 
kita tinggal di supermarket begitu lama? Kita tidak akan 
dikepung ketika kita keluar dari awal!" 


Dia telah mengungkapkan makna di dalam dan di luar kata- 
katanya, dan saya menyalahkan Anda semua. 


Liang Xian mendengarkan debat tersebut dan segera 
menemukan vokalisnya, yang pada awalnya adalah dua 
orang yang tidak memiliki senjata. Dia berdiri di dekat 
orang-orang ini, berjalan cepat, dan menampar keduanya 
dengan kejam. 


"Waktu saya masuk, sudah jam sembilan malam. Di luar 
gelap gulita, dan semua zombie bersembunyi di kegelapan. 
Apakah 85 orang yang lari pada awalnya kembali? Apakah 
ada yang datang? kembali hidup ?! " 


Setelah dua tamparan, tidak ada yang berani berbicara. 


"Liang Xian," kata Yan Yongfeng, "Aku jarang menonton film 
horor. Kamu telah mempelajari semua jenis apokaliptik. 
Apakah zombie ... selama mereka terluka oleh gigi dan 
cakar, mereka akan terinfeksi virus dan menjadi zombie? " 


"Seharusnya seperti ini," kata Liang Xian dingin, "Jadi Jika 
nanti ada yang terluka, kami tidak akan membawanya 
kembali. " 


Tan Yan tidak angkat bicara, memang dalam hal ini 
keputusan Liang Xian sudah menjadi pendekatan terbaik. 


"Mengapa kamu dikepung?" Qiu Qizheng berkata, "Apakah 
zombie itu hal yang bijaksana?" 


"Saya merasa ada zombie tingkat tinggi yang 
mengendalikan," kata Tu Zishi, "Cara terbaik adalah pergi 
keluar dan membunuh zombie tingkat tinggi sendirian, dan 
untuk menarik zombie ini saat fajar, kita bisa keluar untuk 
mencari transportasi, sporadis. Sedikit zombie di dunia tidak 
menjadi masalah. " 


"Aku akan pergi," kata Tan Yan. 


65 


Bab 66 Penyelamatan 


Bab 66: Penyelamatan (4) 


Apakah itu penglihatan Yan Yongfeng, kemampuan prediksi 
Tu Zishi, atau penglihatan Tan Yan, ada banyak zombie di 
depan mereka. Ketika tim kekuatan mendiskusikan tindakan 
pencegahan, zombie masih agak jauh. 


Hari sudah mulai gelap, saya sarankan Tan Yan 
memanfaatkan malam yang gelap, agar sekelompok orang 
ini tidak bisa melihatnya. Liang Xian berbisik. 


Tan Yan ingin keluar sendirian untuk menghadapi ribuan 
zombie, tidak mungkin untuk tidak melakukan kekuatan 
supernatural. Daripada menunggu zombie datang dan 
menggunakan kemampuan dalam kepanikan orang-orang 
untuk membuat orang-orang ini merasa tergantung, lebih 
baik menyerang di malam hari dan biarkan orang-orang 
tahu apa yang terjadi. 


Tan Yan pertama kali berurusan dengan Zombie, dan yang 
akan datang ke supermarket hanya akan lolos dari jaring. 
Bahkan jika hanya ada sekelompok orang biasa di sini, 
mereka dapat bergandengan tangan untuk menghadapinya, 
belum lagi ada orang-orang dari tim kekuatan. 


Tan Yan menangkap pencuri terlebih dahulu, menangkap 
raja, dan menangkap zombie tingkat tinggi, dan dia dapat 
memimpin kelompok zombie. Dengan cara ini, setelah fajar, 
mereka hanya perlu berurusan dengan beberapa zombie, 
lalu mereka dapat keluar untuk mencari kendaraan dan 
mengisi daya. 


Semua ini didasarkan pada kekuatan luar biasa Tan Yan.Jika 
Tan Yan tidak bisa menghadapi zombie tingkat tinggi ... 


Tidak ada pilihan seperti itu di benak semua orang, dan Tan 
Yan pasti bisa melakukannya. 


Liang Xian menjelaskan: "Ketergantungan mungkin 
membuat kita lebih mudah untuk mengatur lebih dari seribu 
orang, tapi itu juga akan membuat orang inersia dan 
meletakkan semua tanggung jawab pada kita. Saya akan 
mencoba yang terbaik untuk membantu mereka mengatasi 
semua kesulitan dan membawa Mereka pulang , tetapi 
mereka tidak mau menarik lebih dari seribu cacing kembali. 
Kami adalah tentara rakyat, dan kami ditakdirkan untuk 
melindungi orang-orang biasa dengan darah dan daging, 
tetapi kami tidak dapat dituntut tanpa syarat. " 


Dia menatap Tan Yan dengan saksama sambil berbicara, dan 
tampak gugup. Liang Xian tahu bahwa penampilannya hari 
ini agak luar biasa, dan dia bertanya-tanya apakah langkah 
seperti itu akan membuat Tan Yan jijik. 


Aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Tan Yan 
tersenyum ringan. Begitu banyak orang yang kacau, kami 
tidak dapat melindungi mereka sama sekali. Pendekatanmu 
adalah yang paling benar. Meskipun metodenya sedikit 
kejam. , semua orang mengambilnya. Bersenjata, tidak ada 
yang menghasut orang banyak, bukan? " 


Ya. Liang Xian tersipu dan mengangguk. 


Ah San sedikit cemas: "Kapan waktunya zombie mengepung 
kota, apakah kamu masih melakukan pendidikan ideologi di 
sini?" 


Liang Xian memelototinya, dan sementara zombie masih 
terkepung perlahan, dia menarik Tan Yan dan dengan cepat 


memerintahkan: "Ingat, kamu tidak maha kuasa. Tugasmu 
adalah menangkap zombie senior yang mengendalikan 
kelompok zombie. Kamu harus menghancurkan dengan 
zombie, dan lindungi diri Anda adalah hal yang paling 
penting. Anda tidak bisa disakiti oleh zombie. 


Anda tidak sendiri, ada kami. Kami akan menangani zombie 
yang Anda lewatkan! " 


Aku tahu, aku akan melakukannya. Meskipun 
lingkungannya sangat buruk sekarang, Tan Yan sangat 
bahagia karena dia sangat senang melihat penampilan luar 
biasa Liang Xian dalam situasi yang menyedihkan. 


Sayang sekali Anda tidak bisa memuji Liang Xian sebanyak 
yang Anda inginkan, jika tidak, anak akan "berharap" lagi. 


Bagaimana Anda bisa menyukai orang tua seperti dia ini? 
Suasana hati Tan Yan sangat rumit, Liang Xianming memiliki 
masa depan yang lebih cerah. 


Setelah membahas rencananya, Tan Yan berjalan keluar 
sendirian, sementara Liang Xian dan yang lainnya berdiri di 
pinggiran paling luar kerumunan, menjaga Zombie yang 
menyelinap melalui jaring. 


Kenapa dia keluar sendiri? Seorang gadis bertanya dengan 
cemas ketika dia melihat Tan Yan, yang seumuran 
dengannya, berjalan keluar sendirian dengan bantuan 
lampu kereta bawah tanah. 


Liang Xian: "Berjuang untuk kami." 


"Tapi dia hanya satu orang ..." Bibi yang antusias di dalam 
kerumunan berkata dengan prihatin, "Dia sangat kecil dan 
hanya seorang anak kecil. Bukankah kamu mengatakan 
bahwa ada begitu banyak monster di luar? Dia sendirian ... 


kita memiliki begitu banyak orang., Aku tidak bisa 
membiarkan bayi melindungiku! Bibi juga mengambil pipa 
baja untuk melindungi dirinya sendiri. Bibi itu luar biasa! " 


Ketika Liang Xian dan anggota tim supernatural lainnya 
mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. 


Apa yang mereka coba selamatkan adalah orang-orang yang 
begitu baik dan terhormat! 


"Tidak apa-apa," kata Liang Xian sambil tersenyum, "dia 
memiliki senjata dan perlengkapan terbaik." 


Begitu suara itu turun, hanya beberapa suara keras yang 
terdengar di luar Dengan api yang meroket, semua orang 
menerobos dinding lubang besar di supermarket dan 
melihat sekelompok zombie terbang ke langit. 


Tidak, tidak hanya para zombie, tetapi juga sebuah 
bangunan kecil di sebelah mereka, mereka semua terbang 
bersama. 


Semua orang: "..." 
Tidak, kan? Senjata yang mereka tahu tidak begitu kuat! 


Seorang penggemar militer tampak terkejut dan berkata: 
"Kamu, apakah kamu membawa bazoka? Berapa bubuk 
mesiu yang kekuatan ledakan ini! Tas punggungnya ... tidak 
sebesar itu!" 


"Nah," kata Liang Xian ringan, "jadi, senjata dan 
perlengkapannya semuanya dibuat secara khusus." 


Tan Yan adalah seorang pria bertangan satu yang 
mengembara melalui hari-hari terakhir tanpa senjata selama 
empat puluh tahun. Dengan kemampuannya untuk 


meningkatkan atribut, dan dengan senjata yang cukup, sifat 
mematikannya tidak sama dengan Tan Yan! 


Qiao Zhixue pernah melakukan tes untuk Tan Yan, untuk 
menguji seberapa kuat senjata biasa bisa dengan berkah 
kemampuannya. 


Senapan sniper biasa memiliki jangkauan sekitar 500-700 
meter, sedikit lebih jauh, meskipun dapat mengenai target, 
kekuatannya akan sangat berkurang. Dan jika senjata ini 
ada di tangan Tan Yan, selama dia memiliki penglihatan 
yang cukup, senjata ini dapat secara akurat menembak 
melalui manekin yang mengenakan pelindung tubuh 
sepuluh lapis yang berjarak lima kilometer. 


"Tan Yan dapat meningkatkan kekuatan senjata setidaknya 
5-10 kali," Qiao Zhixue menganalisis, "Jika kenyataannya 
diperhitungkan, peningkatan ini dapat meningkat. Contoh 
paling khas adalah mosasaurus, bahkan jika dipegang. oleh 
sepuluh orang. AWM, satu orang, satu tembakan, bahkan 
jika mereka semua mengenai posisi yang sama, dapat 
membunuh Mossaurus? Jelas tidak mungkin. Tapi Tan Yan 
bisa melakukannya. Dia bisa menembus otak Mossaurus 
dengan satu tembakan, meski menembus kekuatan Ini 
mungkin hanya meningkat sepuluh kali lipat, tetapi efeknya 
sebenarnya sulit untuk diprediksi. " 


Dengan kata lain, jika Tan Yan membawa sepuluh granat, 
satu shotgun, dan ratusan peluru, dia akan setara dengan 
membawa senjata mobile. 


Tentu saja, peningkatan ini pasti terbatas, dan tidak dapat 
memengaruhi semua senjata. Misalnya, kekuatan senjata 
nuklir sangat kuat. Sekalipun Tan Yan meledak dengan 
senjata nuklir, tidak mungkin meningkatkan kerusakannya 
terlalu banyak, karena kekuatan senjata ini melebihi 


kesadaran dan kendali Tan Yan sendiri. Kekuatannya Bisa "t 
memainkan peran besar. 


Tentu saja, tidak mungkin bagi Tan Yan untuk membawa 
senjata menakutkan seperti itu, bahkan jika dia bisa 
memindahkannya kembali. 


Dan sekarang, Tan Yan, yang telah memasuki kelompok 
zombie ... 


Pikirkan tentang itu, atau bersimpati dengan zombie. Tan 
Yan dapat menahan orang pada kecepatan 1670 km / jam 
dengan penutup pelindung. Itu ledakan nuklir! 


Zombie mutan di distrik sama sekali tidak menjadi masalah. 


Satu-satunya masalah adalah terlalu banyak zombie, dan 
Tan Yan tidak bisa membunuh mereka semua, ini 
membutuhkan tim kemampuan. 


Tidak lama setelah ledakan, beberapa zombie dengan 
tangan dan kaki yang patah karena ledakan berjalan 
dengan miring. Kerumunan berteriak, dan Liang Xian 
mencungkil telinganya dan berkata, "Diam." 


Liwei-nya sangat efektif, tetapi dengan perintah yang 
lembut, tidak ada yang berani menelepon. 


Liang Xian menoleh dan berkata dengan marah: "Lihatlah 
zombie ini, betapa menyedihkannya dia. Aku akan 
menghitung 1, 2, 3 ... Menghitung orang-orang yang belum 
masuk, total ada 27, semuanya mereka melumpuhkan 
Zombie. Kami memiliki lebih dari seribu orang dengan 
tangan dan kaki yang sehat. Tidakkah kamu merasa malu 
saat menghadapi zombie-zombie ini berteriak? " 


Katanya dengan sikap rileks semaksimal mungkin, ketika 
orang mendengarnya, mereka benar, zombie memang 
seperti ini, yang lebih mengerikan lagi. 


Ini adalah zombie, pada dasarnya adalah seorang prajurit 
yang kalah yang nyaris tidak menyelamatkan hidupnya dari 
Tan Yan. Lihatlah gerakan mereka, bingkai demi bingkai, apa 
yang sangat mengerikan. 


Aku akan menjadi orang pertama yang memanjat, siapa 
yang berani melakukannya? Seru Liang Xian. 


"Aku datang!" Bibi yang sebelumnya mengatakan ingin 
melindungi pemuda itu dengan berani berdiri. Di bawah 
komando Liang Xian, sebuah pipa baja menghancurkan 
kepala zombie itu. 


Setelah dia menyelesaikan pertarungan, dia mencubit 
pinggangnya untuk mendidik orang-orang muda di 
belakang: "Kalian kaum muda benar-benar tidak berharga 
sekarang. Anak laki-laki memiliki lengan dan kaki yang 
kurus, dan makan sangat sedikit untuk makan. Bibi, aku 
sudah lama mencintai. Aku tidak tahan. Bibi, aku biasa 
membunuh babi di rumah, jadi aku tidak takut darah! " 


Liang Xian tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu adalah 
orang yang paling berani dan paling berkuasa di sini!" 


Dengan bibi ini melangkah maju, orang-orang berangsur- 
angsur menjadi berani. 


Dalam menghadapi zombie, hal yang paling menakutkan 
bukanlah kekuatan bertarung zombie, bukan karena mereka 
akan menyebarkan virus, tapi ketakutan di hati orang-orang. 


Selama itu bukan jenis zombie yang aneh, di depan zombie 
biasa, setidaknya masih mungkin untuk melarikan diri. 


Ada semakin banyak zombie yang masuk ke supermarket, 
tetapi semua orang tidak lagi takut. 


Secara bertahap, selama orang yang memiliki kemampuan 
bertarung mengambil senjata, bahkan jika mereka tidak bisa 
membunuh zombie, setidaknya mereka bisa menghadapi 
mereka dengan berani. 


Ini adalah efek Liang Xianyao. 


Tentu saja dia tidak bisa mengharapkan orang biasa di dunia 
yang damai untuk benar-benar berdiri dan membunuh 
zombie, tetapi memberi mereka keberanian. Sebentar lagi, 
semua orang akan mengendarai mobil listrik sejauh lebih 
dari dua ratus kilometer, dan pasti akan ada banyak zombie 
di jalan. Begitu ada ketakutan, maka kecelakaan mobil akan 
terjadi, jika semua orang naik bersama, efek domino akan 
terpicu saat sebuah mobil jatuh, dan sejumlah besar mobil 
akan jatuh. 


Jika rasa takut menguasai hati orang, dia tidak bisa 
mengendalikannya tidak peduli seberapa kuatnya itu. 


Hanya pada awalnya setiap orang dapat menetapkan 
gagasan bahwa "kita juga dapat menghadapi zombie", 
sehingga ketakutan dapat diatasi. 


Ledakan di luar semakin keras dan keras, dan langit 
semakin cerah. 


Lagipula, ada terlalu banyak zombie, dan tidak mungkin 
membunuh mereka. 


Di bawah instruksi Liang Xian, orang-orang membungkus 
tangan mereka dan melemparkan zombie mati ke dalam 
kereta bawah tanah, untuk menghindari penumpukan 
mayat. 


Liang Xian secara khusus mengingatkan tim logistik bahwa 
tidak boleh ada luka di tubuh, dan ingat untuk membuat 
pisau saat membawa zombie, agar tidak ada ikan yang lolos 
dari jaring. 


Yang diatur olehnya di tim logistik hanyalah segelintir orang 
yang pada awalnya enggan mengambil senjata. 


"Oh!" 


Seorang anggota tim logistik tiba-tiba berteriak, dan Qiu 
Qizheng di sebelahnya dengan cepat bertanya, "Ada apa?" 


Pria paruh baya yang wajahnya ditampar oleh Liang Xian 
tersenyum dan berkata, "Saya telah melakukan diskus 
intervertebralis yang menonjol, dan punggung saya sedikit 
sakit." 


Bahkan jika dia memiliki temperamen yang baik seperti Qiu 
Qizheng, dia marah ketika melihat senyum nakal itu. Dia 
menatap pria itu dengan dingin dan berteriak, "Terus 
bekerja!" 


Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bertarung, 
tanpa menyadari bahwa pria itu sedang melihat semua 
orang di tim kemampuan dengan mata jahat. 


Pria itu tidak memindahkan mayat seperti yang dikatakan 
Qiu Qizheng, tetapi langsung bergegas menuju Liang Xian 
yang sedang bertarung tidak jauh. Liang Xian merasa ada 
seseorang di belakangnya, tetapi dia dikelilingi oleh zombie, 
dan sulit untuk dihindari! 


Tiba-tiba, dia terbang di atas pipa baja secara miring dan 
langsung memaku pria itu ke tanah, dia berjuang dengan 
panik dan berteriak seperti manusia. 


Liang Xian melihat ke arah di mana pipa baja itu terbang, 
dan itu adalah Tu Zishi. 


Dia sebenarnya sedang bertarung pada saat itu, tetapi tiba- 
tiba dia kedinginan di belakang punggungnya dan segera 
menendang pipa baja ke tanah secara naluriah.Di bawah 
kendali kesadarannya, dia baru saja menembus orang yang 
terinfeksi. 


Setelah Liang Xian mengangkat krisis di sekitarnya, dia 
mengangguk penuh terima kasih kepada Tu Zishi dan 
berteriak lagi: "Tim penanganan harus melihat apakah 
zombie benar-benar mati. Jika ada sedikit kelalaian, dialah 
yang terluka!" 


Tugas kelompok penanganan sebenarnya yang paling 
mudah. Zombie yang mereka hubungi sudah mati atau tidak 
kompeten. Justru karena alasan inilah mereka menjadi 
semakin ceroboh, dan beberapa orang bahkan mengeluh 
terlalu lelah untuk terus mengangkat mereka. 


Melihat pria paruh baya yang disalibkan ke tanah, semua 
orang menjadi pucat dan menjadi lebih waspada. 


Pertempuran berlangsung sampai jam 6 pagi, dan langit 
sedikit cerah. Seluruh tiga jam pertempuran membuat 
semua orang kelelahan. Bahkan kereta bawah tanahnya 
penuh dengan zombie, dan sangat sulit untuk menahannya. 


Pada saat ini, jumlah zombie juga berkurang, dan Tan Yan 
masuk ke supermarket menyambut Chaoyang. 


Ada lapisan sinar matahari di belakangnya, dan dia menarik 
tali entah dari mana. Di tali itu ada zombie yang terlihat ... 
seperti manusia. Jika bukan karena wajah pucat Zombie, 
semua orang akan salah mengira dia dia. Itu manusia. 


Zombi itu berjuang terus-menerus di tali, kukunya cukup 
tajam untuk memotong baja, tetapi dia tidak bisa 
memotong tali yang mengikatnya. 


"Ini..." Kata Sanyi dengan heran di wajahnya. 


"Zombie mutan itu," Tan Yan menendang Zombie mutan 
secara langsung, "mengerti kata-kata orang, dan sepertinya 
takut akan rasa sakit. Saya memukulinya beberapa kali, dan 
kelompok zombie itu mundur. Saya ingin membunuhnya. 
Melihatnya seperti itu. ini Berhasil, karena zombie biasa 
dapat mundur, membawanya bersama mereka. " 


Dia berbicara dengan ringan, tetapi semua orang merasa 
kedinginan ketika mereka melihat gigi dan cakar zombie 
mutan, dan mata putih, tetapi Tan Yan tidak peduli. 


Memang, bagi Tan Yan, apa itu zombie tingkat tinggi belaka. 


"Sangat bagus," kata Liang Xian yang terengah-engah, 
"Kami memiliki amulet, jadi kami tidak takut bertemu 
zombie di sepanjang jalan. Saya tahu semua orang lelah, 
tetapi kami belum bisa berhenti. Ini jam enam di pagi. Ayo 
kita keluar. Cari mobil listrik yang bisa digunakan. Semua 
orang berbaris dalam antrean. Saat kamu mendapatkan 
mobil listrik, kembali ke sini untuk mengisi dayanya. Kalau 
mau istirahat, kamu bisa perbaiki sambil mengisi daya. " 


Setelah satu malam, Liang Xian sudah membangun gengsi 
di antara kerumunan. Dia dikejutkan oleh tekanan tinggi 
dan kemudian mengorbankan nyawanya untuk melindungi. 
Liang Xian berhasil mengubah ketidakpuasan semua orang 
menjadi kepercayaan. Mungkin berlebihan untuk 
mengatakan itu sindrom Stockholm, tapi itu memang 
memiliki arti ini. 


Begitu kata-katanya jatuh, semua orang terorganisir dan 
secara sadar bekerja sama.Meskipun banyak orang 
kelelahan dan lengan mereka mati rasa, mereka tidak dapat 
memegang pipa baja di tangan mereka, tetapi mereka 
masih bisa menyeret tubuh mereka yang lelah untuk 
berbaris. 


Selama pembentukan tim, Liang Xian menyeret Tu Zishi dan 
Yan Yongfeng, dan berbisik: "Amati dengan baik." 


Semua orang terjaga sepanjang malam dan sangat lelah. 
Untung saja ability team sudah terlatih secara profesional, 
dan kelelahan ini masih bisa diatasi. Keduanya memainkan 
permainan penuh pada kesadaran mereka, dan semua orang 
meliriknya. 


"Kamu, kamu, kamu, kamu ..." Keduanya menyentuh orang 
satu per satu, dan orang yang tersentuh berdiri di samping 
sesuai dengan instruksi Liang Xian. 


Total lebih dari 30 orang terlihat, Liang Xian berkata kepada 
orang-orang ini: "Maaf, kami tidak dapat membawa Anda 


pergi." 
Kenapa, kenapa tidak? Orang-orang itu hampir menangis. 
"Kamu sudah terinfeksi virus." 


Begitu Liang Xian berbicara, semua orang tanpa sadar 
mundur dua langkah dan menjauhkan diri dari orang yang 
terinfeksi karena takut terinfeksi. 


Orang yang terinfeksi menangis diam-diam. Beberapa orang 
menolak untuk menerima dan ingin menyerang Liang Xian. 
Liang Xian menunjuk ke zombie yang dipaku ke tanah dan 
berkata: "Jangan paksa aku untuk menembakmu." 


Ketika dia berbicara, ada jejak getaran di suaranya, bahkan 
jika itu dia, bagaimana dia bisa rela melihat orang-orang 
biasa ini menjadi zombie. 


Tapi itu benar-benar tidak mampu dari apa yang bisa dia 
lakukan, dan dia tidak punya rencana untuk disia-siakan Ini 
adalah korban terkecil dalam kemampuan mereka. 


Beberapa orang Menangis pelan, mereka telah melihat 
orang-orang yang terinfeksi ini berangsur-angsur menjadi 
tidak normal, dengan lebih banyak mata putih, kulit biru, 
dan gerakan yang lebih kaku. 


Banyak orang menangis ketika berpikir bahwa mereka akan 
menjadi seperti ini, memikirkan orang-orang ini yang tidak 
akan pernah bisa kembali ke bumi. 


Melihat orang yang terinfeksi berjalan ke arah mereka 
sedikit demi sedikit, mereka tidak bisa membantu tetapi 
Ingin Menyerang semua orang. Semua orang hanya mundur 
dan tidak bergerak. 


"Apa yang harus dilakukan?" Ah San gemetar dengan pria 
bersenjata itu, "Mereka akan menyerang Kita, tetapi saya 
tidak bisa menembak, saya tidak bisa menembak!" 


Liang Xian berdiri di depan Ah San dan mengangkat 
senjatanya dengan tenang, tangannya mantap dan tidak 
gemetar. 


Saat ini, Tan Yan berdiri dan berkata, "Kamu tidak perlu 
mengambil tindakan, beri aku tali." 


Liang Xian segera mengeluarkan tali dari tas punggungnya, 
Tan Yan tampaknya telah berubah menjadi embusan angin, 
mengikat lebih dari 30 orang dan mengikat mereka ke 
kereta bawah tanah. 


Mereka tidak bisa menembak orang yang mereka lindungi 
atau membawanya pergi. Ini adalah satu-satunya pilihan 
yang bisa mereka buat. 


Bab 67 Penyelamatan 


Bab 67 Penyelamatan (5) 


Tan Yan memasukkan orang-orang ini ke dalam kereta 
bawah tanah yang sudah penuh dengan zombie, dan semua 
orang mengikuti tim dengan air mata untuk mencari 
transportasi. Mereka berdua sedih dan takut, sedih karena 
mereka yang telah tersesat ke dunia lain bersama mereka 
telah kehilangan kemanusiaan mereka, dan mereka takut 
suatu saat mereka akan menjadi seperti mereka. 


Lima anggota tim dengan kekuatan supernatural memimpin 
tim, Tan Yan dan Liang Xian tertinggal untuk melindungi 
orang tua, lemah, dan terluka yang tidak nyaman untuk 
keluar. 


Liang Xian duduk dengan lemah di tanah, dia melihat 
tangannya yang gemetar dan dengan lembut menutupi 
wajahnya. 


Terima kasih, katanya dengan bodoh. 


Terima kasih karena tidak mengizinkan saya menembak, 
dan terima kasih karena tidak mengizinkan saya menembak 
orang biasa. 


Berbeda dengan Tu Zishi yang menendang pipa baja untuk 
menyelamatkan Liang Xian dan menyerang zombie, pria itu 
memiliki pikiran yang tidak benar dan dengan jahat ingin 
mengubah Liang Xian menjadi zombie ketika dia masih 
manusia. Membunuhnya adalah upaya menyelamatkan diri. 


Tetapi orang-orang ini berbeda, mereka akan menjadi 
zombie karena kelalaian tim adidaya. 


Tujuh orang, apa pun yang terjadi, mereka tidak bisa 
menjaga semua orang. Di tempat di mana mereka tidak bisa 
melihat, selalu ada orang yang kelelahan tanpa sengaja 
terluka oleh zombie. 


Meskipun saya tidak mau mengakuinya, Liang Xian harus 
mengatakan bahwa terlalu sulit untuk menyelamatkan 
semua orang dan mereka tidak dapat melakukannya. 


Melihatnya seperti ini, Tan Yan tidak bisa menjangkau dan 
memeluk anak yang rapuh itu. Dia hanya bisa berdiri di 
belakang Liang Xian dan berkata, "Ini salahku." 


Itu karena saya bersikeras untuk menyelamatkan orang dan 
semua orang, jadi saya meletakkan semua beban ini pada 
Liang Xian, memaksanya untuk menjadi kejam, dan 
memaksanya untuk mengarahkan senjatanya ke orang yang 
seharusnya dia lindungi. 


Tidak, kamu tidak salah. Liang Xian berkata, Kamu adalah 
patokan untuk kemajuan kami. Kamu tidak mungkin salah, 
tetapi kami terlalu lemah untuk salah. 


Jika semua orang menginginkan kekuatan Tan Yan, satu 
orang dapat menangkap zombie tingkat tinggi hidup-hidup 
dari antara ribuan pasukan, memaksa zombie tingkat tinggi 
yang dapat mengendalikan puluhan ribu zombie berjuang 
mati-matian di bawah pengekangan tali. 


Akan lebih bagus jika ada tujuh Tan Yan, Yang menggelikan 
adalah orang-orang yang terus mengatakan bahwa mereka 
ingin melindungi rakyat, dunia ini sedikit lebih berbahaya, 
dan mereka membutuhkan perlindungan Tan Yan. 


Liang Xian, yang sedang duduk di tanah, bersandar, 
membiarkan dirinya bersandar di pangkuan Tan Yan, dan 
perlahan menutup matanya. 


Tan Yan tidak terus mengatakan apa-apa. Setiap orang 
memiliki ketidakberdayaan semacam ini. Bagaimanapun, 
orang bukanlah dewa. Jika Anda ingin mengatasi masa lalu, 
Anda harus melewati rintangan ini sendiri. 


Tan Yan bukanlah karena dia tidak sedih, tetapi dia telah 
belajar untuk bertahan. Dan di lingkungan ini, dia tidak bisa 
menunjukkan kerapuhan sedikit pun. 


Semua orang menatapnya, selama Tan Yan tidak takut, tidak 
ada yang menakutkan. 


Pada saat ini, Liang Xian tiba-tiba mengerti tekanan yang 
dibawa oleh Tan Yan pada tubuhnya, Dia hanyalah seekor 
monyet yang hanya meminjam kekuatan Tan Yanhu, dan dia 
merasakan tekanan yang begitu besar di mata orang-orang 
yang menunggu untuk diselamatkan. Tapi dia masih 
memiliki Tan Yan untuk diandalkan. Bagaimana Tan Yan yang 
tidak bisa diandalkan bisa bertahan? 


Apakah dia kuat atau temperamennya, dia jauh di belakang. 


Sebelum semua orang kembali, Liang Xian bangkit dan 
berdiri, menarik catu daya ke tempat kosong di luar pintu, 
dan menunggu semua orang kembali untuk mengisi daya. 


Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk 
kembali dengan mobil listrik satu per satu. Mereka yang 
mendapatkan mobil listrik bisa bekerja sama untuk pergi ke 
toilet atau istirahat Semua orang lelah dan haus, tapi Tan 
Yan dan tas punggungnya terlalu kecil untuk membawa 
cukup obat dan sedikit air untuk menampung makanan. 


Jelas saya berada di supermarket, tetapi semua makanan 
dijarah, dan perasaan lapar, haus, dan lelah benar-benar 
membuat depresi. 


Akhirnya seseorang tidak bisa tidak bertanya: "Berapa lama 
kita akan naik sepeda listrik, kemana kita akan pergi, dan 
berapa lama kita bisa pulang? Hari sudah subuh, dan saya 
harus pergi kerja hari ini ..." 


Pulanglah malam ini. Liang Xian tidak mengatakan jaraknya, 
tetapi hanya berkata, Kita harus pulang sebelum malam ini. 
Ini adalah tugas kita. Jangan khawatir. 


Dia tidak bisa melampaui satu poin paling lambat, inilah 
yang selalu dia ingat. 


Meskipun saya sangat lapar, saya pikir hanya dengan 
melewatkan makan dan minum air selama sehari, semua 
orang bisa menahannya, jadi mereka mengertakkan gigi 
dan bertahan. 


Selain itu, Qiu Qizheng memimpin orang-orang untuk 
mendorong empat bus yang masih dalam kondisi baik, dan 
berkata dengan sedikit sedih: "Jika tidak ada bensin, apa 
yang harus saya lakukan?" 


"Saya bisa memodifikasi sistem energi dan menggunakan 
listrik untuk sementara waktu. Seharusnya tidak ada 
masalah untuk berjalan ke pom bensin," kata Liang Xian. 


Di mana pom bensin masih punya bahan bakar? Ini adalah 
masalah. Di dunia yang asing ini, tidak ada yang akan 
membantu mereka menyelesaikannya. 


Liang Xian hanya bisa menggantungkan harapannya pada 
kemampuan prediktif Tu Zishi. la secara akurat membantu 
Liang Xian lolos dari bencana sebelumnya. Sepertinya di 


dunia ini kemampuan Tu Zishi juga lebih kuat dari di dunia 
nyata. 


"Pergilah ke timur," Tu Zishi memejamkan mata dan berpikir 
sejenak, "Seharusnya ada minyak di sana, tapi ... ada 
banyak zombie, karena ini adalah pom bensin dan tidak 
mudah menggunakan senjata." 


"Normal, jika zombie sedikit, tidak akan ada minyak." Liang 
Xian berkata dengan tenang, "Saya harap orang itu bisa 
bekerja." 


Orang itu mengacu pada Zombie mutan yang diikat oleh 
lima bunga Tan Yan Sejak Tan Yan menangkapnya, tidak ada 
lagi zombie di dekat supermarket. Proses setiap orang 
mencari lalu lintas juga sangat lancar, dan sesekali 
menemui beberapa zombie, tim ability menyelesaikannya 
dengan mudah. 


"Sepertinya ada zombie level tinggi. Zombie biasa tidak 
akan dengan sengaja mendekat saat mereka tidak 
dipanggil." A Sandao, "Kalau begitu kami tidak bertemu 
zombie di awal ketika kami datang ke supermarket, 
mungkinkah ... " 


Ya, kita mungkin jatuh ke dalam sarang orang ini. Liang Xian 
berkata, Saat itu, dia melihat bahwa kita sedang 
berdesakan, dan dia mungkin mengira kita kuat, jadi dia 
tidak langsung menyerang, tetapi memanggil orang biasa. 
zombie di sekitar., saya ingin menggunakan kerumunan 
orang untuk menyerang. " 


Sayang sekali saya bertemu dengan Tan Yan, senjata nuklir 
humanoid, tapi sekarang sudah menjadi jimat mereka. 


Oiu Oizheng mengerutkan kening dan berkata: "Ini akan 
jauh lebih lancar jika dia ada di sana, tetapi jumlah 


kekuatan ini tidak lengkap. Apa yang harus saya lakukan?" 


Ambil langkah satu demi satu. Seharusnya ada banyak 
pabrik di dekat kota B. Selama itu pabrik, pasti punya 
sumber tenaga yang besar. Liang Xian tak berdaya karena 
daya tahan kendaraan listrik benar-benar kalah dengan 
kendaraan bermotor , mengemudi dengan kecepatan penuh. 
Butuh empat jam untuk mengisi daya. 


Catu daya yang dimodifikasi Liang Xian terisi dengan sangat 
cepat. Pukul sembilan pagi, ketika matahari bersinar dan 
iklim menjadi lebih hangat, total 400 kendaraan listrik dan 
empat bus telah terisi penuh, dan pasokan listrik kereta 
bawah tanah sudah terisi. benar-benar digunakan. Ringan. 


"Yang terluka dan orang tua serta anak-anak masuk ke 
dalam mobil, wanita hamil masuk ke dalam mobil, dan 
wanita dewasa dan pria itu naik mobil listrik," perintah Liang 
Xian. 


Semua orang sangat lelah Banyak orang yang sangat tidak 
puas dengan perintah untuk membiarkan mereka 
mengendarai sepeda listrik, tetapi mereka takut pada Liang 
Xian, jadi mereka semua masuk ke dalam mobil dengan 
patuh. 


Mereka akan mengendarai sepeda, dan penumpang 
memegang pipa baja untuk melindungi pengemudi. 


Tu Zishi adalah pemimpin tim, dan semua kendaraan di 
belakangnya mengikutinya. Dia dapat ditemukan di mana 
terdapat beberapa zombie, di mana mungkin ada makanan 
dan air di mana ada energi, dan kemampuan prediksi Liang 
Xian akan segera tercapai. digunakan sebagai pemburu 
harta karun. 


Semua orang diperbaiki. Tan Yan, Liang Xian, dan Qiu 
Qizheng mengikuti sekelompok besar pasukan di kedua sisi 
dan di belakang masing-masing. Tim yang terdiri dari empat 
ratus kendaraan listrik tampak spektakuler. Deretan empat 
orang berbaris dua hingga tiga ratus. Meter. 


Tim seperti itu pasti sangat menarik. Semua orang keluar 
dengan kecepatan 30 km / jam selama lebih dari setengah 
jam. Sebelum meninggalkan daerah perkotaan Kota B, 
mereka melihat satu tim. 


Mereka semua adalah kendaraan bersenjata, dan kendaraan 
tersebut telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan senjata. 
Ketika mereka melihat konvoi Tan Yan dan yang lainnya, 
mereka melaju. 


Liang Xian menyipitkan matanya dan pergi ke depan untuk 
saling berhadapan. 


Tim juga berhenti dengan patuh, dan mengikuti Liang Xian, 
ingin mendengarkan percakapan mereka, Tan Yan membawa 
zombie ke belakang tim untuk membantu semua orang. 


Orang-orang di dalam bus tidak turun. Mereka semua adalah 
kelompok yang kurang beruntung. Mereka sangat ketakutan 
ketika melihat mobil bersenjata itu dan tidak berani turun. 
Mereka hanya mencondongkan tubuh ke pintu dan 
membuka pintu untuk mendengarkan percakapan mereka. 


Sebuah tim dengan senjata masuk dan keluar dari mobil, 
ada pria dan wanita, momentumnya terlihat sangat kuat, 
setiap orang memiliki sepasang mata yang telah teruji 
pertempuran, tetapi kecepatan dan gerakannya tidak begitu 
teratur, tidak seperti biasa. Petarung yang terlatih . 


Tapi mereka sangat kuat. 


Ketika saya melihat tentara, beberapa orang dalam konvoi 
ingin meminta bantuan, tetapi Liang Xian melihat ke 
belakang ke kerumunan sebelumnya, dan tidak ada yang 
berani berbicara. Semua orang takut padanya. 


Pemimpin tim adalah seorang pria tanpa senjata. Dia 
memandang Liang Xian sekilas dan berjalan mendekat dan 
bertanya: "Dari pangkalan mana Anda berasal? Dari mana 
Anda menerima begitu banyak yang selamat?" 


Pangkalan ... Pikiran Liang Xian berbalik dengan cepat, dan 
dia berkata: "Kami bukan basis, tetapi sekelompok orang. 
Kami telah tinggal di penjara di kota B. Ada makanan dan 
minuman, dan tembok tinggi jaringan. Setelah zombie di 
penjara hilang, tidak ada orang di luar yang bisa masuk. 
Sekarang setelah semua cadangan makanan habis, kita 
akan keluar untuk mencari jalan keluar. " 


Dia tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang itu selamat. 
Partai lain terlihat sangat tertib. Ini mewakili akhir dunia 
untuk waktu yang lama, dan banyak kelompok kekuatan 
telah terbentuk. Para penyintas saat ini tidak bisa bersih 
dan tidak berhasil, satu-satunya alasan adalah mereka telah 
menemukan surga. 


"Jadi begitulah," pemimpin tim benar-benar percaya, "Tidak 
heran mereka semua tampaknya baru saja keluar dari dunia 
biasa, dan mata mereka sangat lemah. Kalian ..." 


Tatapannya menyapu beberapa orang di tim adidaya: 
"Beberapa dari Anda adalah kepala? Apa rencanamu 
dengan begitu banyak orang?" 


Liang Xian baru saja mengawasi navigasi di dalam bus. 
Pingxian di sini juga disebut Pingxian, jadi dia menjawab: 
"Pergi ke Pingxian, di mana kampung halaman saya. Saya 
ingin melihatnya." 


Ping County? Pria itu mencibir, Jangan pikirkan, kemana 
kamu akan pergi ketika kamu gila? Itu adalah sarang kaisar 
zombie. 


Zombie King? Liang Xian mengulurkan tangannya, dan 
orang biasa di belakangnya segera mengeluarkan sekotak 
rokok kelas atas dari tangannya. Dia menyerahkan rokok 
tersebut kepada pemimpin pria itu dan berkata, Kami telah 
bersembunyi di penjara , dan kami benar-benar lapar tanpa 
makanan. Saya lari keluar karena saya tidak tahan. Saya 
benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kami hanya 
tahu para Zombie. Apa itu kaisar zombie? " 


Pria itu mengambil rokok, mengendusnya dengan rakus, dan 
menunjukkan ekspresi mabuk: "Sungguh beruntung bagimu 
menemukan surga di luar ruangan. Aku bahkan tidak tahu 
akal sehatnya. Tolonglah. Zombie dibagi menjadi lima 
tingkatan, dan tingkat pertama biasa. Zombie, spesies aneh 
tingkat kedua, jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada 
manusia, dan orang biasa sulit untuk dihadapi. Hanya 
kekuatan super dan pasukan khusus yang dapat bertarung; 
zombie tingkat ketiga telah meningkat diri -kemampuan 
penyembuhan berdasarkan zombie tingkat kedua, dan 
mereka memiliki IQ awal, dapat menipu manusia; 
penampilan zombie tingkat empat tidak jauh berbeda dari 
manusia, dan dapat mengendalikan zombie biasa. Kota B 
memiliki zombie tingkat keempat yang dapat 
mengendalikan puluhan ribu zombie biasa pada satu waktu; 
tingkat kelima adalah raja zombie, berapa banyak yang 
tidak begitu saya ketahui. Bagaimanapun, semua orang 
yang pergi ke Ping County mati. " 


"Oh." Liang Xian mengangkat alisnya, dan Tan Yan mengikat 
kursi belakang mobilnya. Mungkin itu adalah zombie Level 4 
di Kota B. 


Lalu ada berapa zombie level empat dan zombie emperor 
disana? Liang Xian bertanya lagi. 


Satu juta zombie biasa akan menghasilkan level empat, dan 
sepuluh juta akan menghasilkan kaisar zombie. Pria itu 
mengubah zombie menjadi mayat, dan tampaknya tidak 
lagi menganggap mereka sebagai manusia. Di tengah jalan, 
beberapa dibunuh oleh manusia, dan beberapa lainnya 
dikonsumsi oleh satu sama lain. Total tiga lahir di level 4 dan 
satu di level 5. Di level 4, satu terbunuh oleh kemampuan 
Pangkalan Harapan, dan ada dua lainnya. Di dekat sini, satu 
di Xicheng. Adapun mengapa kaisar zombie lari dari Kota B 
ke Ping County, tidak ada yang tahu. " 


Begitu, terima kasih kakak laki-laki. Liang Xian 
menunjukkan senyum yang baik sebanyak mungkin. 


Wajah pria itu berkedut: "Demi bungkus rokok ini, saudaraku 
menasihatimu, saudara, kamu dapat berpura-pura menjadi 
egois dan mendominasi, tetapi jangan berpura-pura patuh. 
Kamu penuh dengan temperamen manusia., Sangat palsu." 


Liang Xian: "..." 


Ada apa dengan sosok supernatural itu? Liang Xian terus 
bertanya. 


Dia perlu mendapatkan lebih banyak informasi dari laki-laki 
agar dia bisa pergi ke Pingxian dengan lebih percaya diri. 


Saya tidak tahu ini? Pria itu tertegun, Kamu telah berjalan 
jauh ke sini, tidak ada yang membangkitkan kemampuan? 
Setelah akhir dunia, beberapa orang akan terbangun satu 
demi satu, sistem tenaga seperti apa, kecepatan sistem, dan 
beberapa faktor alam, bagaimana menangani Zombie tanpa 
kekuatan? " 


Pantas saja radiasi pengion di dunia ini begitu aktif, 
ternyata ini adalah dunia dengan kekuatan supranatural. 
Sangat disayangkan orang-orang di dunia ini tidak 
mengetahui prinsip kekuatan supernatural, dan mereka 
benar-benar mengira itu adalah kekuatan yang dihasilkan 
oleh tubuh, dan mereka tidak menyadari fungsi otak. 


Sebelum Liang Xian berpikir tentang bagaimana merias 
wajah, dia mendengar seseorang di kerumunan berteriak: 
"Saya, saya telah membangkitkan kekuatan supernatural!" 


Pria itu berlari keluar, membuka tangannya ke Liang Xian, 
dan nyala api kecil muncul dari telapak tangannya. 


Ekspresi orang-orang di tim negara adidaya berubah, dan 
mereka semua memandang Liang Xian. 


Hal yang paling mengkhawatirkan akhirnya terjadi. 


Kemampuan kebangkitan mewakili masalah yang tak 
terhitung jumlahnya, baik di dunia ini atau kembali ke dunia 
nyata. 


Orang dengan kemampuan kebangkitan sepertinya gila. Dia 
mengangkat api di tangannya dan tertawa liar: 
"Hahahahahaha, aku adalah kekuatan super sekarang, jadi 
aku tidak perlu melihat wajahmu lagi, kalian semua 
dengarkan aku . Tunggu aku kembali ... " 


Liang Xian menginjakkan kaki di punggungnya, menginjak 
orang-orang di tanah dengan keras, dan berkata dengan 
suara yang sangat dingin: "Mengapa, Anda memiliki 
kekuatan super dan ingin pergi melawan langit? Anda 
membakar saya, membakar, datang ke sini Ayo, biarkan 
saya lihat seberapa banyak api yang bisa kamu padamkan! 


Mereka hanyalah orang-orang yang baru Saja 
membangkitkan kekuatan supernatural mereka. Mereka 
belum mendapatkan pelatihan profesional. Senang rasanya 
bisa menyalakan api. Tentu saja, tidak mungkin untuk 
menyakiti Liang Xian. Setelah terinjak di tanah dan 
berteriak beberapa kali, dia pingsan. 


Liang Xian tidak lagi berpura-pura patuh. Dia memandang 
kerumunan dengan mata cemberut, dan melihat ke bawah 
pada orang supernatural yang pingsan di atas dan berkata, 
"Tapi itu saja." 


Di hari-hari terakhir, pria mungkin melihat banyak orang 
kejam seperti Liang Xian. Mereka tidak menganggap dia 
terlalu kejam. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, 
"Sepertinya saudara laki-laki saya sangat bergengsi di tim 
Anda. Ini cukup bagus Tapi ada juga tingkat kemampuan. Ya, 
tentu saja saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika baru 
bangun tidur, dan saya akan demam, sakit kepala atau 
bahkan koma, dan menjadi lemah untuk sementara waktu. 
Tapi jenis kemampuannya bagus, dan sistem penembakan 
akan sangat kuat di masa depan saat level dinaikkan. " 


Kalimat ini disuntikkan ke hati orang banyak seperti racun. 
Liang Xian memandang pria itu. Orang ini mengatakannya 
dengan sengaja untuk menghancurkan kesatuan tim 
mereka. 


Benar saja, lanjut lelaki itu, Kami menyambut baik laki-laki 
dewasa dan perempuan cantik. Fasilitas di pangkalan kami 
sangat lengkap, jadi Anda bisa mendapatkan rumah jika 
Anda bekerja, bagaimana? " 


Oh, ternyata untuk membawa orang ke pangkalan. Memang, 
jika begitu banyak orang yang satu pikiran, mereka akan 
menjadi kekuatan besar setelah memasuki markas. Laki-laki 


juga bos kecil, jadi tentu saja mereka tidak menginginkan 
kekuatan sebesar itu. Tapi dia ingin membawa orang ke 
pangkalan, jadi dia secara alami harus memprovokasi 
hubungan di antara mereka terlebih dahulu. 


Jika mereka benar-benar berada di hari-hari terakhir, mereka 
bahkan mungkin tahu itu adalah jebakan dan ingin mencari 
tempat yang aman untuk menetap, tetapi sayangnya tidak. 


Tepat ketika Liang Xian hendak menolak, dia melihat bahwa 
Bibi Yang, yang pertama kali membunuh zombie, 
mengendarai motor listrik dan langsung mengenai kaki pria 
itu. 


"Wah, kamu benar-benar seorang ibu besar. Aku bodoh? Apa 
maksudmu dengan menyambut gadis-gadis cantik? Apa 
yang membuatmu merasa nyaman? Biar kuberitahukan 
padamu, Kapten kami Xiao Liang adalah yang terbaik. Bibi, 
aku menang ' Aku tidak mendengarkan siapa pun kecuali 
dia.! " 


Gadis yang duduk di belakangnya juga memegang pipa 
baja: "Artinya, Kapten Xiao Liang jauh lebih tampan dari 
kamu!" 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian (wajah 
cemberut): Saya selalu berpikir bahwa  kaptenku 
mengandalkan kekuatan, tetapi saya tidak berharap untuk 
mengandalkan wajah ... 


Bibi: Wajah juga merupakan salah satu kekuatan, bibi suka 
melihat wajah Anda dan berdiri di hadapan Anda! 


67 


Bab 68 Penyelamatan 


Bab 68: Penyelamatan (6) 


Wajah pria itu sedikit tidak dapat dipertahankan, tetapi saya 
melihat Liang Xian dan yang lainnya bersenjata lengkap, 
dan meskipun ada beberapa duri dalam tim, kebanyakan 
dari mereka masih jujur, dan tidak ada gunanya 
memaksakan perselisihan dengan bibi. Saat kiamat, semua 
orang sudah lama belajar bersabar, meski tidak bahagia, 
pria itu tetap tidak mengatakan apa-apa. 


"Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin datang ke markas 
kami," pria itu tersenyum enggan. "Kami di sini untuk 
menyelidiki ledakan besar tadi malam. Ada kebakaran besar 
tadi malam. Jelas seseorang menggunakan senjata berat. . 
Lihatlah ke arah Anda mengemudi dan apakah Anda lewat 
di sana.? " 


Yang disebut senjata berat ... apakah itu hanya beberapa 
bom di tangan Tan Yan? 


Mereka yang mengetahui kebenaran menunjukkan senyum 
misterius. 


"Kami berangkat dari penjara saat fajar, dan kami memang 
lewat di sana sebelumnya dan melihat pemandangan yang 
sangat aneh. Tetapi karena ini adalah akhir dunia, semua hal 
aneh akan terjadi, jadi saya tidak berani masuk ke 
dalamnya, jadi saya melihat dan pergi. "Liang Xian 
memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. 
Sejujurnya. 


"Oh?" Pria itu mengangkat alisnya, "Apa yang kamu lihat?" 


Bibi di sebelah Liang Xian tiba-tiba menepuk dadanya, 
menoleh untuk melihat tim, dan menyapu wajah semua 
orang dengan tatapan tajam Dia sepertinya mengatakan 
bahwa ketika Kapten Xiao Liang berbicara, dia tidak boleh 
menyela! 


Semua orang: "..." 


"Anda mungkin merasa luar biasa saat pergi ke sana. Kereta 
bawah tanah melintasi supermarket besar. Kereta bawah 
tanah itu penuh dengan zombie. Bagian luarnya juga penuh 
dengan mayat hangus. Seluruh jalan penuh dengan mayat, 
dan Anda tidak bisa berjalan . Kami mengambil jalan 
memutar. " 


Liang Xian mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, 
dia baru saja memberi tahu status quo di dekat 
supermarket. Setelah orang-orang ini tiba di sana, dia akan 
tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. 


"Itu situs zombie tingkat keempat, bukankah kamu pernah 
melihat zombie tingkat keempat?" 


Tidak. Ketika Liang Xian berbicara, Tan Yan dengan cepat 
membungkus zombie di kursi belakang mobilnya dengan 
pakaiannya agar tubuhnya tidak terlihat. 


Dia menambahkan penutup pelindung ke pakaiannya, jadi 
tidak peduli bagaimana zombie berjuang, mereka hanya 
akan berkibar di penutup pelindung.Yang lain hanya terlihat 
seperti mayat yang terbungkus pakaian mereka. 


Kapten, bisakah seseorang datang untuk membasmi zombie 
level 4 tadi malam? Tanya seorang wanita muda di belakang 
pria itu. 


Mungkin saja, tapi siapa yang punya masalah otak untuk 
membunuh zombie di tengah malam? Apa menurutmu dia 
tidak mati cukup cepat? Dia mengerutkan kening dan 
bertanya. 


Mungkin ada hubungannya dengan senjata berat, suara 
wanita itu merendahkan, tapi dia tidak bisa lepas dari 
telinga tim ability. Dikatakan bahwa ada gudang senjata di 
Kota B. Apakah itu ada? Seseorang akan bertindak pada 
malam hari untuk kumpulan amunisi ini. Membasmi zombie 
tingkat empat? " 


Pria itu memuntahkan puntung rokok di mulutnya dan 
mencapnya dengan kakinya, "Sial, ini satu langkah 
terlambat." 


"Dengar, mungkinkah orang-orang ini di depanku ..." wanita 
itu berkata, "Aku secara naluriah merasa bahwa mereka 
berbohong." 


Mendengar apa yang dikatakannya, pandangan pria itu 
jatuh di atas empat bus tersebut, jika ia ingin 
menyembunyikan senjatanya, ia harus berada di dalam bus 
tersebut. 


Bus-bus semuanya tua, lemah, sakit dan cacat. Tidak ada 
yang disebut senjata sama sekali. Liang Xian mengerutkan 
kening, Anda ingin mereka mencari? 


Mereka tidak memiliki apa-apa sejak awal, dan setelah 
pertempuran semalam, tidak banyak senjata yang 
tersisa.Bahan semacam ini tidak akan menarik perhatian 
pihak lain. tapi 


Orang-orang di belakang tim dibagi menjadi dua kategori. 
Pertama, mereka dikejutkan olehnya dan mempercayainya 
dengan sepenuh hati. Mereka percaya bahwa selama 


mereka mendengarkan tim yang kuat, mereka pasti akan 
dapat kembali ke dunia nyata. wakil dari orang-orang ini 
adalah Bibi Yang di sebelahnya; Satu jenis adalah minoritas. 
Mereka selalu skeptis terhadap klaim Liang Xian dan yang 
lainnya bahwa ini adalah dunia nyata, dan tidak ada yang 
namanya perjalanan melalui, yaitu, dunia telah menjadi 
akhir dunia, tetapi pemerintah terus bersembunyi dari 
mereka. Liang Xian hanya ingin mencari tahu. Ma Tsai, 
begitu dia memiliki kekuatan, dia akan menemukan cara 
untuk mendominasi. Wakilnya adalah orang yang baru saja 
terbangun di kakinya. 


Masih ada sebagian orang, meski percaya dengan perkataan 
Liang Xian sekarang, mereka ingin bermalas-malasan, mau 
makan, minum air, mau tidur di dalam mobil, dan tidak mau 
naik sepeda listrik dengan kecepatan tinggi di musim 
dingin. Orang-orang ini juga masalah. 


Ini awalnya adalah tim yang tidak cukup bersatu. Setelah 
para pria diizinkan untuk menggeledah bus mereka sesuka 
hati, mereka juga dapat memanfaatkan gadis-gadis di dalam 
bus. Kepercayaan orang-orang pada tim kemampuan akan 
menjadi lebih buruk. Mereka akan berada di 200 kilometer 
ke depan, akan sangat sulit untuk dilalui. 


"Saudaraku," pria itu tersenyum jahat, "Saya ingin 
menggeledah mobil Anda, bukan?" 


Sambil berbicara, orang-orang di belakangnya sudah 
mengangkat senjata mereka, dan beberapa orang yang 
tidak memiliki senjata juga membuat persiapan satu demi 
satu, mereka sepertinya supernaturalist. Meskipun saya 
bertanya apakah tidak apa-apa, saya sebenarnya tidak bisa 
menolak. 


"Tentu saja ..." Liang Xian tersenyum tipis, dengan 
punggung tangan di belakang, dan menunjuk ke Tan Yan, 
"Tidak." 


Begitu suaranya jatuh, Tan Yan melemparkan zombie Level 4 
keluar dari kursi belakang mobil.Pada saat yang sama, Qin Li 
melompat keluar dari mobil dan membuka dinding 
pelindung untuk mencegah lawan menyerang orang biasa. 


Benar saja, orang-orang dari basis dunia yang berbeda 
"boomboom" melepaskan tembakan ke zombie tingkat 
empat. Beberapa peluru nyasar menghantam dinding 
pelindung terbuka Qin Li, dan iring-iringan mobil berteriak. 
Mereka baru saja terbiasa dengan zombie, dan sekarang 
mereka akan pergi. saling berhadapan lagi. Beberapa orang 
yang tidak mampu menahan serangan terhadap manusia 
akan pingsan. 


Tidak apa-apa. Saat ini mereka mendengar suara pelan, 
lembut dan tenang, seolah memasuki hati semua orang, 
Tidak akan terjadi apa-apa . 


Jadi semua orang melihat tentara muda yang telah 
menangkap zombie Level 4 tadi malam mengendarai mobil 
listrik ke garis depan, seperti kemarin ketika dia keluar dari 
supermarket sendirian dan menghadapi kerumunan ribuan 
zombie. 


Hati setiap orang menjadi tenang, dan perasaan dilindungi 
mengalir ke hati setiap orang. 


Peluru menjatuhkan pakaian pada zombie tingkat empat, 
memperlihatkan wajah zombie, dan tim dunia lainnya 
berseru, dan Tan Yan mengambil tali zombie dan berkata: 
"Siapapun yang berani menembak lagi, aku akan membuka 
talinya... " 


Orang-orang di dunia berbeda tidak berani bergerak dengan 
segera. Mereka telah melewati akhir dunia, dan mereka tahu 
betapa menakutkannya zombie tingkat empat lebih baik 
daripada orang-orang di tim kekuatan. 


Zombie level 4 hanya dapat dikepung dengan senjata 
berat.Setelah menemukan cara untuk melukainya dengan 
parah, beberapa kemampuan level tinggi dari sistem jarak 
jauh kemudian akan bekerja sama untuk menyerang. 
Hingga zombie level 4 terluka parah, mereka dapat 
diserang. dipersenjatai sepenuhnya oleh kemampuan 
logam. Untuk mendekati. 


Ini dilakukan ketika aku berharap pangkalan itu akan 
membunuh zombie Level 4 di Kota B, tetapi sekarang, orang 
di depanku dengan acuh tak acuh membawa zombie Level 4 
di satu tangan seperti anak kucing. Di mana dia suci? 


Liang Xian, yang merupakan harimau palsu, berkata dengan 
suara keras: "Kami hanya zombie biasa yang menjijikkan 
seperti semut dengan zombie tingkat empat yang masih 
hidup. Dulu, ketika damai, siapa yang akan keluar tanpa 
obat nyamuk? Kamu harus memaksa kami melakukannya., 
Kemudian kami harus memasukkan obat nyamuk. " 


Zombie Level 4 "Pengusir nyamuk": "..." 


Bibi itu terhibur oleh metafora Liang Xian, menundukkan 
kepalanya dan menutupi mulutnya dan tertawa. 


Kaulah yang mendapatkan persenjataan itu? Pria itu 
memandang bus dengan kejam. 


Kami masih membutuhkan persenjataan? Liang Xian 
meletakkan tangannya di bahu Tan Yan, dan berkata dengan 
ekspresi santai, Bos kami adalah persenjataan bergerak. Api 
tadi malam hanyalah kemampuannya. 


Setelah selesai berbicara, dia menendang kebangkitan 
kekuatan dua kali lagi: "Kamu tidak bisa dibandingkan 
dengan bos kita bahkan jika kamu melatih keterampilanmu 
seumur hidup." 


Bos Tan Yan: "..." 


Gelar ini benar-benar membuatnya malu, tetapi dia harus 
berdiri dan berpura-pura menjadi kejam. 


Wajah muda Wenshan bekerja keras untuk menahan 
ekspresi kejam, dan susunya garang. 


Orang yang bisa menangkap zombie tingkat empat dengan 
satu tangan bukanlah stubble yang baik. Pria itu meludah 
dan melengkungkan tangannya dan berkata: "Kami memiliki 
mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, mari kita terima." 


Menyerah dan biarkan konvoi lewat. 


"Tunggu," giliran Liang Xian yang tidak memberikan ampun, 
"Ngomong-ngomong, kami sudah sangat lapar, kami 
kehabisan makanan dan tidak ada air untuk diminum. Apa 
kamu tidak punya makanan atau air di mobilmu?" 


Mata orang-orang di tim semuanya hijau, mereka benar- 
benar lapar dan lapar! 


"Masih ada bensin," kata Liang Xian lagi, “Ini 
menyelamatkan kita ke pom bensin." 


Mendengar Liang Xian memeras orang lain, Tan Yan 
memandangnya dengan tidak senang. Saat ini, saya 
mendengar Liang Xian berkata di telinganya: "Saya ingin 
memanfaatkan gadis-gadis di tim kami, ada apa! Lihat 
apakah saya akan melepaskan mereka." 


Jadi Tan Yan hanya bisa tertawa tanpa daya. 


Jangan membuat kemajuan apa pun, apakah Anda ingin 
melawan pangkalan Xiaolong? Pria itu marah. 


"Bagaimana bisa kamu menyebutnya nama pangkalan 
dengan malu-malu, tidak heran tidak sebagus pangkalan 
harapan," kata Liang Xian sambil tersenyum, "Oke, bongkar 
saja perbekalan; jika tidak, kita akan taruh penangkal 
nyamuk. 


Setelah berbicara, dia dengan berani menepuk kepala 
zombie Level 4: "Saya mendengar bahwa Anda memiliki 
kebijaksanaan manusia, dapatkah Anda mengerti apa yang 
saya katakan? Anda akan menggigit mereka ketika Anda 
melepaskannya, dan bos kami akan melepaskan Anda, jika 
tidak kami akan Mengambil Anda ke Ping County, tempat 
tinggal zombie tingkat lima. Baru saja mereka mengatakan 
bahwa zombie dapat menelan satu sama lain. Raja Zombie 
tingkat lima seharusnya benar-benar ingin memakan zombie 
tingkat empat, bukan? " 


Ekspresi horor muncul di mata zombie tingkat empat, dan 
mereka mengangguk berulang kali. 


Liang Xian merentangkan tangannya: "Lihat, dia bisa 
mengerti, dia sangat baik." 


Tim basis Snapdragon: "..." 


Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang bermain 
dengan zombie dengan cara ini selama bertahun-tahun di 
hari-hari terakhir. 


Pria itu hampir patah giginya, berdiskusi dengan orang- 
orang di tim, dan akhirnya berkata dengan muram: "Saya 
akan meninggalkan Anda dengan berat makanan dan 


bensin yang dapat mengisi empat bus. Tidak peduli berapa 
harganya, akan ada tidak lebih. " 


Liang Xian: "Ya, Anda menurunkan barang-barang Anda dan 
pergi secepat mungkin. Kami akan mendapatkan perbekalan 
sendiri." 


Setelah negosiasi berhasil, orang-orang di pangkalan 
Xiaolong membongkar persediaan dengan pandangan yang 
memalukan. Tan Yan membawa zombie tingkat empat 
sebagai penjaga. Di bawah ancaman zombie tingkat tinggi, 
tidak ada yang berani bertindak. Pergi. 


Melihat mereka pergi jauh, Liang Xian berkata: "Satu 
bungkus rokok ditukar dengan begitu banyak persediaan, 
saudara-saudara di dunia lain sangat membantu." 


Semua orang: "..." 


Saya selalu merasa bahwa dunia ini telah membuat Liang 
Xian menghidupkan sesuatu yang aneh. Apakah dia seperti 


Oiu Oizheng dan Yan Yongfeng, yang akrab dengannya, 
ingat bahwa Liang Xian harus berpartisipasi dalam pelatihan 
militer meskipun ada perintah, dan masih bergegas ke 
tujuan untuk mengumpulkan perbekalan di Ping County, 
dan hal-hal yang telah dia lakukan sejak kecil .. Nah, itu 
benar, ini dia Liang Xian. 


Dia adalah orang yang eklektik sejak awal, dia melakukan 
banyak hal dengan santai. Dapat dikatakan bahwa dia 
sering memainkan bola samping secara teratur untuk 
mencapai tujuannya. Sejak memasuki "kekosongan", 
lingkungan yang keras di hari-hari terakhir telah banyak 
membungkam Liang Xian, hingga dunia yang relatif 
sederhana namun sulit ini, untuk menyelesaikan tugas dan 


menyelamatkan sebanyak mungkin orang, Liang Xian dapat 
dikatakan sebagai jahat. 


Demi lebih banyak orang, dia rela menjadi penjahat. 


Mata semua orang menjadi merah saat melihat makanan. 
Liang Xian tidak membiarkan semua orang berkerumun, 
tetapi memanggil beberapa orang yang patuh, dipimpin 
oleh bibi, dan membawa makanan itu kepada orang-orang 
yang terluka, orang tua dan anak-anak di dalam bus. Mereka 
adalah orang yang paling tidak nyaman. 


Kemudian dimulai dari yang taat dan taat, dan ada lebih 
dari 50 orang tersisa tanpa makanan. 


Mereka melihat sisanya dan berkata dengan kejam: 
"Mengapa kamu tidak memberikannya kepada kami?" 


"Lihat penampilanmu," Liang Xian berkata dengan ringan, 
"Bukankah kamu hanya ingin naik bus? Bukankah kamu 
tidak setuju dengan kami? Apakah kamu tidak percaya 
padaku? Temukan sendiri! Aku memiliki ingatan yang baik 
dan menyimpan dendam, tapi saya bukan orang yang 
membalas keluhan dengan kebajikan. " 


Setelah saya selesai berbicara, saya menggigit roti, yang 
sangat menjengkelkan. 


Ketika dia menjadi begitu populer, dia akan bergegas untuk 
berteori, dan dia ditahan oleh Bibi Yang: "Berhentilah 
berdebat, mengapa berisik? Bukankah Kapten Xiao Liang 
mengatakan untuk melihat penampilan Anda? Semua orang 
bisa makan jika mereka tampil bagus, dan ini bukan tiga 
hari. Saya belum makan selama tiga malam, jadi anak muda 
akan baik-baik saja untuk sementara waktu! " 


Bibi itu menenangkan orang-orang ini dan mengangkat 
alisnya ke arah Liang sambil tersenyum. 


Keduanya menyanyikan pipi merah dan pipi putih Tekanan 
tinggi Liang Xian mengejutkan kenyamanan internal bibi, 
dan akhirnya menekan emosi semua orang. 


Dengan beberapa contoh tipikal, Liang Xian menyembelih 
ayam dan mengutuk monyet, dan tim ini akhirnya serasa 
bersatu. 


Masih lebih dari dua ratus kilometer lagi. Sekarang sudah 
jam sepuluh pagi. Bus sudah penuh bahan bakar. Semua 
orang sudah kenyang dengan makanan dan minuman. 
Mereka mengisi kembali tenaga mereka dan bisa naik ke 
jalan dengan kecepatan penuh. 


"Ini masih dalam formasi sebelumnya, dengan empat mobil 
berturut-turut, dan bus tepat di depan. Ada zombie empat 
tingkat. Kita tidak akan menghadapi serangan skala besar 
dari zombie biasa. Jika kita bertemu satu atau dua di jalan, 
mereka tidak akan bisa mengejar kita .... Sungguh sial untuk 
memukul, jadi biarkan orang di belakang dengan senjata 
melakukannya, jangan melawan, tujuannya adalah untuk 
menyingkirkan serangan, cobalah untuk menjaga serangan 
jarak jauh, jangan mendekat. "Liang Xian berkata dengan 
lantang," Selain itu, kecepatan bus di depan 40km / jam, 
dan mobil listrik dapat mengimbangi. Anda tidak 
diperbolehkan meninggalkan tim pada akan. Setelah Anda 
meninggalkan tim, tidak ada yang akan kembali untuk 
menemukan Anda. 


Setelah mengatakan ini, dia juga melihat secara khusus 
pada Tan Yan, ini adalah hati terlembut Tan Yan. 


"Tidak," Tan Yan mempercayai, "aku tahu ide umumnya." 


Lalu bagaimana jika kamu ingin pergi ke kamar mandi? 
Seseorang mengangkat tangannya. 


Sebelum Liang Xian dapat berbicara, bibinya berkata, "Oh, 
apakah ginjalnya buruk pada usia muda? Bukankah semua 
orang menyelesaikan masalah sebelum berangkat? Ketika 
saya benar-benar membutuhkan istirahat, Petugas Xiao 
Liang pasti akan berhenti. Hanya bersabarlah, raungan 
muda sekarang terlalu tidak berguna. " 


Setelah mendengarkannya, semua orang takut untuk 
berbicara, dan beberapa gadis bahkan tertawa kecil. 


Beberapa dari mereka sedang dalam masa menstruasi dan 
mereka menahannya, tetapi para pria ini sebenarnya 
memintanya. 


Seseorang mengangkat tangannya lagi dan dengan rasa 
ingin tahu bertanya: "Apa yang berdiri di depan Kamerad 
Xiao Qin di depan kita sebelumnya?" 


Liang Xian terdiam beberapa saat sebelum berkata: "Itu 
adalah kekuatan supernatural." 


la sebenarnya tidak ingin menggunakan kekuatan tersebut, 
percuma saja saat menghadapi zombie, namun ia harus 
menggunakan kekuatan tersebut untuk melindungi dirinya 
saat menghadapi manusia. 


Benar-benar konyol. 


Liang Xian tiba-tiba teringat bahwa di hari-hari terakhir 
ketika mungkin ada orang, Tan Yan tidak mau menghubungi 
orang-orang di hari-hari terakhir, apakah mereka manusia 
nyata atau palsu, dia akan menjauh. 


Di hari-hari terakhir, hal yang paling menakutkan mungkin 
adalah hati manusia. 


Ada apa dengan kemampuannya? Apakah kita akan 
memilikinya juga? Pria itu bertanya lagi. 


Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan yang kuat? 


"Kita hanya bisa menggunakan kekuatan di hari-hari 
terakhir," Liang Xian diam-diam berbohong di sini, "Adapun 
masalah kekuasaan, ketika kita kembali ke dunia nyata, 
seseorang akan menjelaskannya untukmu." 


Benarkah ini dunia yang berbeda? Seseorang akhirnya 
bertanya, Ini juga Kota B. Orang-orang yang saya temui 
berbicara bahasa Mandarin, bahkan di Ping County. Teks di 
item supermarket juga karakter China. Saya benar-benar 
harus kembali. Kemungkinan?" 


"Ya!" Tan Yan berkata dengan tegas kali ini, "Tolong 
percayalah, jika dunia kami, kami tidak perlu 
menyelamatkanmu, ini adalah akhir dari dunia, bukankah 
semua orang harus menjaga diri mereka sendiri? Itu karena 
kita masih memiliki tempat untuk kembali, semuanya Bukan 
tunawisma, jadi saya harus melakukan yang terbaik untuk 
membawa pulang semua orang." 


Kata-katanya terlalu meyakinkan, dan kecurigaan di tim 
tiba-tiba menghilang. 


"Kembali Kata "rumah" membangkitkan semangat juang 
semua orang. 


Liang Xian melihat punggung Tan Yan, tidak peduli berapa 
banyak metode yang dia gunakan, dia tidak bisa 
dibandingkan dengan kalimat sederhana Tan Yan Ini bisa 


dikatakan sebagai kekuatan untuk sepuluh guild, atau 
pesona kepribadian. 


Liang Xian tahu bahwa ada sudut gelap di hatinya, dia 
berpikir bahwa bayangan ini akan menelannya cepat atau 
lambat. 


Tapi Tan Yan menggunakan cahayanya sendiri untuk 
menerangi hatinya dengan mudah, sederhana dan mudah, 
tanpa hambatan. 


Karena dia terang, bukankah kegelapan selalu merindukan 
terang? 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Zombie level 4: 
Saya adalah tuan yang bermartabat yang digunakan 
sebagai pengusir nyamuk. Saya tidak ingin wajah?! 


Tan Yan: Nn? 


Zombie level 4 (berguling dengan kaki anjing): Gunakan 
apa pun yang Anda inginkan. 


Liang Xian (mata penuh cinta): Bos kita adalah yang 
terbaik! 


Basis Snapdragon: Sebagai tim NPC yang mengirimkan 
informasi dan perbekalan, kami tidak ingin berbicara. 


68 


Bab 69 Penyelamatan 


Bab 69: Penyelamatan (7) 


Ketika orang-orang dari basis Snapdragon muncul, 
sebenarnya ada beberapa orang dalam tim yang tidak puas. 
Mereka merasa Liang Xian berbohong dan ini adalah dunia 
nyata. Mereka merasa bahwa mengikuti basis Snapdragon 
lebih menjanjikan dan ingin bergabung mereka. 


Untungnya, ketika orang-orang di pangkalan Snapdragon 
ingin mencari mobil, orang-orang ini sadar dan pihak lain 
tidak pandai dalam hal itu. 


Melihat Liang Xian memukul mereka dengan keras lagi, saya 
merasa lebih baik mengikuti Liang Xian, lagipula, itu adalah 
Tentara Pembebasan Rakyat. 


Tim ide dan kemampuan yang canggung seperti itu tidak 
menyadarinya, tetapi itu tidak mencegah Liang Xian untuk 
menebak bahwa ini mungkin terjadi. 


Namun, di bawah mobilisasi kata "pulang" oleh Tan Yan, 
semua orang akhirnya untuk sementara waktu menekan 
berbagai pikiran mereka, dan hati besi mengikuti tim 
kekuatan. 


Tu Zishi membuka jalan di depan, dan dia memilih jalan 
dengan lebih sedikit zombie. 


Setelah orang biasa menjadi zombie, mereka secara 
naluriah akan menggerogoti manusia di sekitar mereka, 
tetapi jika tidak ada orang di sekitar mereka, mereka hanya 
akan berkeliaran tanpa tujuan di sekitar area yang mereka 


kenal sebelum hidup mereka, jadi pada kenyataannya, 
hanya ada sedikit zombie di jalan raya. 


Namun, mereka tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi, 
bukan itu alasan kendaraan tidak bermotor tidak bisa 
melaju dengan kecepatan tinggi, karena kendaraan listrik 
rawan masalah. Mereka perlu mengemudi di tempat yang 
mudah untuk mencari perbekalan sehingga tidak menjadi 
tidak berdaya dalam keadaan darurat. 


Alasan lainnya, pada kenyataannya jalan raya nasional pada 
umumnya lebih dekat daripada jalan raya, namun 
kecepatannya tidak cepat, dan lebih banyak persimpangan, 
sehingga banyak orang yang suka memilih jalan raya. Dan 
tim mereka tidak melaju dengan cepat, tidak ada bedanya 
apakah mereka bisa melaju dengan kecepatan tinggi. 


Namun, pasti ada lebih banyak zombie di jalan raya 
nasional daripada yang berkecepatan tinggi.Tu Zishi juga 
mengambil jalan raya nasional setelah beberapa 
pertimbangan. 


Untungnya, ada zombie empat level yang menakjubkan, 
dan tidak ada zombie level tinggi di sepanjang jalan, 
semuanya adalah zombie biasa. Zombie di atas level 2 
memiliki kecerdasannya sendiri dan dapat merasakan 
ancaman.Sebaliknya, zombie biasa aktif di situ, dan mereka 
bergegas ketika bertemu dengan orang banyak. Jumlahnya 
masih banyak. Kalaupun ada zombie amulet level 4, hal itu 
mustahil untuk sepenuhnya menghindarinya. 


Tan Yan ada di belakang tim, setiap kali dia melihat zombie, 
dia akan langsung menembak. Kemampuan menembaknya 
sangat akurat dan kuat, satu tembakan dapat menghantam 
zombie, dan 50% zombie terbunuh di tangannya. 


Liang Xian juga tidak buruk, dia tidak memiliki batasan 
peluru dan dapat membuat peluru kosong yang tidak 
terlihat kapan saja. Peluru jenis ini tidak terlalu kuat, tetapi 
tidak membutuhkan uang untuk menyebar, dan 
kerusakannya cukup kuat. 


Qiu Qizheng sudah tidak bagus lagi, kemampuannya sangat 
istimewa, dan dia bisa mengerahkan kekuatan yang besar 
ketika dia menggunakannya dengan baik, tapi begitu dia 
terpisah dari teman-temannya dan sendirian, kekuatannya 
menjadi tidak jelas. 


Liang Xian memberikan Qiu Qizheng 9096 dari amunisinya, 
meski begitu ia tetap ingin menyimpannya. 


Secara bertahap ada celah antara kendaraan listrik yang 
berjalan, dan panjang tim lebih dari 800 meter ketika 
mereka menabrak jalan.Tiga Tan Yan tidak mungkin 
mengurus semuanya. Bahkan jika ketiganya telah 
membunuh lebih dari 60% zombie biasa, beberapa zombie 
telah jatuh di samping mobil listrik orang. 


Saat ini, manfaat Liang Xian memaksa semua orang untuk 
membunuh zombie tadi malam terpantul.Setidaknya setiap 
orang memiliki kekuatan untuk melawan zombie. 
Pengemudi dapat terus mengemudi tanpa berkedip. Dorong. 


Namun, beberapa orang masih panik dan membiarkan 
zombie itu naik dengan pipa baja, menggigit tubuh 
pengemudi dengan satu gigitan, dan pengemudi itu 
berteriak, dan keduanya jatuh. 


Begitu sebuah mobil jatuh, orang-orang yang lain tetap 
tidak bergerak dan terus melaju, karena jika mereka 
berhenti, mungkin merekalah yang dikepung. 


Terlepas dari alasannya, selama mobil jatuh, itu keluar dari 
tim dan tidak ada yang akan menyelamatkannya. 


Inilah yang dikatakan semua orang sejak awal, semua orang 
hanya bisa melihat ke belakang sambil menangis. 


Hampir setiap mobil yang keluar dari tim diserang oleh 
zombie. Tidak ada gunanya menyelamatkan mereka saat ini, 
mereka hanya akan perlahan menjadi zombie. 


Setelah tiga jam berjalan dengan cara ini, Liang Xian 
menemukan bahwa mobil listriknya telah habis listrik, dan 
saat ini, tim di depan sedang berhenti di sebuah pabrik 
tekstil. 


Sebagian besar industri berat di Kota B telah direlokasi, dan 
pabrik di Kota B sebagian besar merupakan industri ringan, 
dan semuanya berlokasi di sekitar Kota B. Lagi pula, setiap 
inci tanah di Kota B hampir tidak mampu untuk membangun 
pabrik. 


Setelah berhenti, Tu Zishi menunggu konvoi untuk 
menyusul dan berkata: "Umumnya, pabrik akan memiliki 
generator besar, dan orang-orang yang selamat dari akhir 
Zaman terutama mencari kota-kota besar dan menengah 
serta pabrik pengolahan makanan. Hanya ada sedikit orang 
dari pabrik tekstil seperti itu, dan mereka harus dapat 
menemukan tenaga. 


Makanan mungkin tidak ada di sana, tapi saya tahu bahwa 
kebanyakan pabrik yang mengolah siang dan malam akan 
menyiapkan mi instan di malam hari, dan berharap mi tidak 
akan dimakan oleh para penyintas pabrik ini. 


Selain itu, ada banyak karyawan, dan setiap pabrik memiliki 
toilet, yang dapat memenuhi kebutuhan fisiologis. Kami 
sudah berjalan setengah jalan, dan kami akan melakukan 


beberapa perbaikan di sini, dan kami akan langsung di 
terminal di bagian selanjutnya. " 


Liang Xian tahu bahwa karena Tu Zishi berkata mungkin ada 
makanan di sini, dia pasti akan menemukannya. 
Menghitung waktu lebih dari satu siang, istirahat disini 
selama satu jam, meralat dan mengisi baterai, sisa 
perjalanan kira-kira tiga jam sudah cukup. 


Anda bisa tiba di Ping County sebelum jam enam sore. 


Jadi Liang Xian mengangguk, dan semua orang memarkir 
mobil mereka di dekat pabrik dan memutuskan untuk 
beristirahat di sini. 


Liang Xian melihat ke arah Tan Yan, dan Tan Yan segera 
mengambil zombie tingkat empat dan berkata, "Kamu 
mengumpulkan zombie di sini, dan aku akan 
menghancurkan mereka semua sekaligus. Lakukan ini 
dengan baik dan biarkan kamu pergi ketika kamu berada di 
dekat Ping County . Anda sedang berkonflik dengan zombie 
level 5." 


Wajah manusiawi dari zombie level empat menunjukkan 
ekspresi tidak percaya, dia perlahan-lahan mendapatkan IQ 
setelah menjadi zombie level ketiga. Dalam kognisi, 
manusia itu lemah dan tidak kompeten, dan mereka hanya 
bisa berteriak ketika melihat zombie. Tapi orang-orang ini 
membangkitkan ingatan langka tentang manusia, yaitu, 
semua manusia yang licik. 


"Tidak setuju? Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju," kata 
Liang Xian, "Mereka mengatakan bahwa raja zombie tingkat 
lima memiliki IQ. Jika kami menggunakan Anda untuk 
bernegosiasi dengan raja zombie, berikan Anda kepada 
zombie. raja makan, ganti dia dan ayo kita pergi ke tujuan, 


menurutmu zombie mana yang akan dipilih kaisar? Zombie 
level 4 lebih baik dari ratusan orang biasa, kan? " 


Zombie level 4: "..." 
Dia bergidik, manusia benar-benar mengerikan. 


Tan Yan membawa zombie Level 4 ke depan pabrik. Setelah 
beberapa saat, banyak zombie keluar dari pabrik. Tanpa 
menyerang semua orang, dia berjalan ke tempat kosong 
sesuai dengan arti zombie Level 4. 


"Oin Li dan Tu Zishi akan menemukan jalannya," kata Liang 
Xian, Jika ada zombie biasa di dalam, beri dia makan 
kepada kaisar zombie segera." 


Zombie level 4: "..." 


Benar saja, kata-kata Liang Xian baru saja jatuh, dan 
puluhan zombie keluar satu demi satu. Salah satunya 
sepertinya cukup kuat. Seharusnya itu adalah zombie 
tingkat dua. Zombie level kedua telah bekerja keras untuk 
menahan kendali zombie level 4. Setelah ragu-ragu, Oin Li 
menembak kepalanya lurus ketika dia melihatnya. 


Baru kemudian Liang Xian menasihati: "Masuklah, hati-hati, 
saya pikir orang ini tidak memiliki kendali atas zombie 
tingkat kedua dan ketiga, mungkin ada zombie tingkat 
tinggi yang tersembunyi di dalam." 


"Jangan khawatir," Tu Zishi tersenyum, "Saya di sini." 


Kemampuan kejeliannya memang nyaman, dan karena itu 
Liang Xian diizinkan untuk menjelajahi jalan dengan Qin Li 
yang bertahan. 


Tan Yan membawa zombie tingkat empat ke tempat zombie 
biasa terkonsentrasi, dan melemparkan granat di depan 
zombie tingkat empat, dan semua zombie biasa pergi ke 
langit. 


Yan Yongfeng dengan penglihatan yang baik membawa 
pisau empat puluh meter untuk membuat pisau dari 
kejauhan, dan tidak ada zombie mati yang lolos dari 
pisaunya. Dalam lima atau enam menit, semua zombie di 
seluruh pabrik dibersihkan. 


Kamu sangat mudah digunakan. Liang Xian memuji zombie 
tingkat empat. 


Zombie level 4: "..." 
Setelah lima menit, Oin Li dan Tu Zishi juga kembali. 


"Saya bertemu dengan zombie yang sangat kuat. Itu terlihat 
seperti level tiga dan dibunuh dengan ganas." Tu Zishi 
hanya berkata, "Pertahanan yang kuat sangat kuat, dan 
zombie tidak bisa menyakiti kita sama sekali." 


"Oh," Liang Xian mengangguk puas, "Masih ada zombie di 
dalam. Kamu bisa memutuskan kontrak. Aku akan 
memberinya makan ke raja zombie di tujuan sebentar lagi." 


Zombie level 4: "..." 


Sementara Liang Xian mengubah catu daya, Oiu Oizheng 
menghitung jumlah orang. 400 kendaraan menjadi sedikit 
lebih dari 300. Menambah lebih dari 200 orang di dalam 
bus, hanya tersisa 872 orang dalam armada. 


Saat itu terdapat 1.187 orang, hingga saat ini jumlah yang 
meninggal + hilang mencapai 315 orang, dan angka korban 
jiwa sudah sangat rendah. 


Tapi tidak ada yang bisa mengatakan "sudah baik" 
menghibur diri sendiri, bagaimanapun, mereka tidak cukup 
mampu untuk melindungi semua orang. 


Semua orang capek dan kedinginan. Mereka tidak punya 
tenaga untuk berduka cita. Mereka hanya bisa mendorong 
mobil untuk mengisi ulang tenaga sampai habis, lalu 
mengantri ke kamar mandi. 


Untungnya, ini adalah pabrik tekstil dengan banyak kain. 
Semua orang membungkus kain agar tidak masuk angin, 
dan Tu Zishi menemukan banyak mie instan kadaluarsa, 
sosis ham dan air mineral.Meski tidak bisa dipanaskan, 
akhirnya tergagap. 


"Sekarang sudah gelap sekitar pukul lima," Tan Yan sedikit 
khawatir. "Bahkan lebih sulit untuk mengontrol lapangan 
setelah gelap. Saya khawatir akan ada lebih banyak orang 
yang tersesat dalam satu jam terakhir, dan ada zombie lima 
tingkat di dalamnya. Pingxian. Basis Snapdragon. Orang- 
orang belum dapat memberikan informasi tentang zombie 
level lima, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat kaisar 
zombie itu, dan akan sulit untuk menghadapinya 
selanjutnya. " 


Selalu kembalikan setengahnya. Liang Xian bersandar ke 
dinding dan berkata, Sekarang hasil ini sangat bagus, dan 
kurasa Raja Zombie itu tidak bisa mengalahkanmu. Dengan 
asumsi bahwa zombie tingkat lima sepuluh kali lebih kuat 
daripada tingkat keempat, Anda pikir Anda bisa 
menghadapinya? " 


Tan Yan melihat zombie tingkat empat yang masih berjuang 
di tali, dengan hati-hati membandingkan mereka, dan 
percaya: "Seharusnya tidak apa-apa." 


"Bukan itu." Liang Xian berkata, "Kita tidak bisa 
menyelamatkan semua orang. Dalam hal ini, hanya mereka 
yang memiliki kekuatan dan keberuntungan yang dapat 
bertahan." 


Tan Yan: "Aku tahu, ini hanya ..." 


Kelemahan, rasa ketidakberdayaan yang dalam melonjak ke 
dalam hatiku, perasaan bahwa kekuatan manusia tidak 
pernah bisa mengatasi langit, setiap kali aku melewatinya, 
itu akan dicap di hatiku, dan akhirnya berubah menjadi 
jejak, yang tidak bisa hilang. 


Saya selalu merasa bahwa jika saya lebih kuat, saya dapat 
menyelamatkan orang lain, bahkan jika saya memiliki satu 
orang lagi, kata Tan Yan lemah, duduk di tanah. 


Jangan memaksakan dirimu untuk menjadi terlalu ketat, kali 
ini giliran Liang Xian yang membujuk Tan Yan. Kamu terlalu 
kuat. Semua kekuatan ini hanya bisa kamu miliki dengan 
terus-menerus memaksa dirimu dan menguras daya tahan 
otak manusia. . Aku benar-benar takut suatu hari nanti. 
Kamu terlalu berlebihan. Orang bukanlah orang bijak, yang 
tidak bisa melakukan apa-apa, kamu bukan dewa. " 


Tan Yan hanya menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya 
apakah dia mendengarkan. 


Berkat kerja sama zombie Level 4, efek istirahat pabrik 
sangat bagus. Semua orang tidur sekitar satu jam 
terbungkus kain, dan mobil listrik hampir penuh pada pukul 
tiga, dan siap berangkat. 


Semula kecepatan pengisian kendaraan listrik tidak begitu 
cepat, namun Liang Xian sedikit memodifikasinya, Sambil 
meningkatkan kecepatan pengisian, masa pakai baterai 
akan diperpendek. Untungnya, selama mereka sampai di 


tempat tujuan, mereka semua berada di ujung dunia, siapa 
yang peduli sampai kapan baterai mobil listrik bisa 
bertahan. 


Pakaian bibi di dalam mobil berubah lagi. Dia menemukan 
gunting dan mesin jahit di pabrik, merombak jaket dengan 
kain keras, dan menambahkan kaca depan dan sarung 
tangan ke mobil listrik, yang terlihat sangat cemerlang. 


Beberapa gadis dengan wajah sangat pucat juga memiliki 
barang-barang ini di mobil mereka, yang semuanya dibuat 
oleh Bibi Yang tanpa tidur di siang hari. 


Mobil listrik bibi itu berada di sebelah Liang Xian, dan dia 
berkata dengan suara yang mengaku diri: "Beberapa 
boneka wanita berada dalam keadaan khusus, dan tubuh 
mereka mengerikan. Mereka masih bertahan. Anak muda 
Anda tidak mengerti ini banyak hal. Teman akan mengerti. " 


Dia bahkan berkedip pada Liang Xian, terlihat sangat imut. 


Liang Xian tersipu, dia benar-benar tidak punya pacar. 
Meskipun saya tahu bahwa gadis-gadis memiliki keadaan 
khusus setiap bulan, saya benar-benar tidak tahu betapa 
tidak nyamannya mereka, dan dia tidak akan memiliki 
kesempatan untuk mengerti di masa depan. Lagi pula, dia 
tidak sedang mencari pacar. 


Tetapi jika Tan Yan adalah seorang gadis, tidak peduli betapa 
tidak nyamannya tubuhnya, dia pasti tidak akan 
menimbulkan masalah. 


"Bibi Yang, tetaplah dekat denganku," kata Liang Xian. 


Semakin dekat dia, semakin mudah baginya untuk 
melindungi Bibi Yang. 


Bibi itu melakukan banyak hal untuk orang lain dan 
mengorbankan waktu istirahatnya.Liang Xian merasa bahwa 
dia pantas mendapatkan perhatian khusus. 


Bibi Yang mendekati Liang Xian dengan penuh 
kemenangan, dan gadis di kursi belakang mobilnya 
memandang Liang Xian dengan kagum. 


Prajurit muda dan tampan, yang baik dan jahat, tetapi tidak 
kehilangan hatinya, sangat mudah untuk membuat hati 
orang-orang bersemangat. 


Benar saja, jalan selanjutnya bahkan lebih sulit seperti yang 
dikatakan Tan Yan. Suhu semakin rendah. Banyak orang 
yang tidak memiliki sarung tangan dan tangan mereka 
membeku. Hari setelah pukul lima berangsur-angsur 
menjadi lebih gelap. Meskipun lampu mobil menyala dalam 
kegelapan, tiba-tiba zombie menyerbu di pinggir jalan, dan 
tidak ada yang bisa menghadapinya. Semakin banyak mobil 
yang tertinggal. 


Namun, atas pengaturan Liang Xian, mereka tiba di Pingxian 
pada pukul 6. Saat ini, kendaraan listrik semua orang benar- 
benar habis, dan hanya tersisa 198 mobil. 


Pasien yang terluka parah di dalam bus juga meninggal 
karena mereka tidak dirawat tepat waktu, dan beberapa di 
antaranya sakit kritis, tetapi tim adidaya tidak punya pilihan 
selain menyuntikkan jarum intramuskular — untuk 
menghilangkan rasa sakit mereka. 


Ada banyak rintangan di sepanjang jalan.Setelah tiba di 
Pingxian, hanya tersisa 658 orang dalam tim, dan hampir 
setengah dari mereka tidak bisa kembali. 


Semua orang akan sedih di awal, tapi kemudian mereka 
akan menjadi mati rasa Tidak peduli siapa yang keluar dari 


tim, selama itu bukan diri Anda sendiri. 


Setelah turun dari mobil dan menghitung jumlah orang, 
seseorang menangis pelan. 


"Jangan menangis," kata Liang Xian dengan suara rendah, 
"Semuanya mendekat, ini adalah tempat kaisar zombie, 
siapa yang tahu apa yang akan terjadi." 


Tapi satu hal yang pasti, jumlahnya sangat banyak, dan 
kaisar zombie pasti tertarik. 


Tan Yan merilis zombie Level 4 sesuai kesepakatan. 


Ketika talinya terlepas, seseorang mengajukan pertanyaan 
dan melepaskannya. Bagaimana jika dia datang untuk 
membalas atau menyerang tiba-tiba? Apakah benar-benar 
baik bersikap masuk akal terhadap zombie? 


Dia bisa mencoba. Tan Yan hanya berkata dengan enteng. 


Zombie tingkat empat gemetar, dan ada cahaya horor di 
mata mereka. 


Liang Xian berdiskusi dengan Tu Zishi, dan merasa tidak ada 
masalah, diperkirakan zombie ini benar-benar tidak berani 
mendekati mereka lagi. Apalagi ini adalah situs zombie level 
5, dan zombie level 4 sudah terlambat untuk berlari, 
bagaimana mereka bisa membuat masalah di sini. 


Masih tiga kilometer lagi yang harus ditempuh, tidak cukup 
untuk tiga orang untuk melindungi ratusan orang yang 
berjalan kaki. Apalagi Tu Zishi bisa merasakan bahaya, jika 
dia mengemudi dengan mobil, akan sulit untuk 
mengingatkan semua orang. 


Semua orang memutuskan untuk meninggalkan hanya satu 
bus, dan Ah San menyetir, meninggalkan yang terluka yang 
tidak bisa berjalan di atasnya, sementara yang lain berjalan, 
dilindungi oleh enam anggota tim kemampuan. 


Orang-orang yang berada di dalam mobil tidak pernah 
melihat bahaya di jalan raya. Ketika mereka mendengar 
bahwa mereka turun dari mobil, mereka semua sedikit 
mengeluh. Mereka semua adalah kelompok yang kurang 
beruntung, dan tidak mudah untuk memercik mereka. 


Liang Xian berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin 
keluar dari mobil, tinggalkan saja mobil di sini. Senang 
tinggal di dalam mobil selama sisa hidupmu." 


Tidak ada yang berani bicara lagi, semuanya turun dari 
mobil dan mengikuti pasukan. 


Ada seorang wanita menggendong seorang anak, Anak kecil 
itu sangat kesal, menurut Yan Yongfeng, dia terus menangis 
di dalam mobil, dan tidak ada gunanya orang tua 
membujuknya. 


"Saya berusia empat tahun, dan saya masih menahannya 
sepanjang jalan. Para orang tua sangat lelah hingga wajah 
mereka membiru dan mereka tidak mau membiarkan anak- 
anak mereka turun tangan," kata Yan Yongfeng dalam suara 
rendah. 


Jika dia suka memeluk, mari berpelukan, tidak ada yang 
akan menunggunya saat dia jatuh, kata Liang Xian. 


Tapi bocah itu menangis begitu banyak sehingga 
menjengkelkan. Dia tidak menangis ketika zombie 
mengepungnya sebelumnya. Sekarang dia duduk di bus 
sebentar dan menjadi mual. 


Biarkan dia menangis lagi. Liang Xian berkata dengan tidak 
sabar. 


Wanita itu segera menutup mulut anak itu dan menahan 
tangisnya. 


Semua orang berjalan selama lebih dari sepuluh menit, 
tetapi mereka tidak pernah bertemu zombie. Tidak hanya 
kedamaian yang aneh tidak membuat semua orang rileks, 
tetapi mereka juga panik. 


Saat hendak berjalan-jalan di dekat kuburan, tiba-tiba 
mereka mendengar suara mobil listrik. Seorang pria 
berseragam polisi perlahan-lahan melaju ke arah kerumunan 
menggunakan mobil listrik polisi kecil yang akrab dengan 
Tan Yan. 


Tan Yan melihat penampilan orang itu melalui lampu mobil, 
wajahnya sedikit berubah. 


"Direktur Li?" 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Zombie level 4: 
Manusia adalah pembohong besar! 


Presiden Lu, yang tidak muncul hari ini: Hei, bagaimana 
Anda mendengar kata-kata ini? Anda tidak hanya meraih 
yang terbaik dalam permainan, tetapi juga dialog saya? 


Tiba-tiba, rusa itu berputar dan menendang. 
Zombie level 4, tiba-tiba. 


Tepuk tangan untuk zombie tingkat empat yang telah 
selesai hari ini! 


69 


Bab 70 Penyelamatan 


Bab 70: Penyelamatan (8) 


Mengapa begitu banyak dari kalian berkumpul di sana? 
Direktur Li membantu topi polisi tersebut dan berkata, Saya 
tidak tahu bahwa ini adalah akhir dari dunia. Ada zombie di 
luar. Tidak bisakah kamu lari keluar pada malam hari? Cepat 
pulang dan tinggallah ... Tidak, kamu sepertinya bukan 
penduduk setempat, kan? " 


Tampak biasa saja, layaknya seorang polisi yang masih 
patroli di posko pada hari-hari terakhir ini, seragam polisi di 
badannya membuat orang-orang merasa nyaman. 


Beberapa orang bahkan keluar dari tim dan mendekatinya. 
Tan Yan langsung berkata, "Jangan bergerak, kembali." 


Semua orang berhenti dan memandang Tan Yan dengan 
ekspresi bingung, seolah-olah mereka tidak tahu mengapa 
dia membiarkan dirinya berhenti. Ini jelas seorang polisi. 
Bukankah mereka pulang? 


Liang Xian merasa ada yang tidak beres, jadi dia menarik 
Bibi Yang, yang ingin dekat dengan Direktur Li, dan berkata, 
"Bibi Yang, apa yang kamu lakukan?" 


"Anak baik, itu polisi, dia pasti akan membantu kita." Ada 
cahaya kepercayaan di mata Bibi Yang. Jika Liang Xian tidak 
menahannya dengan kuat, dia akan bergegas ke Direktur Li. 


"Qin Li!" 


Liang Xian berteriak, Qin Li bekerja sama dengan tanah dan 
membangun tembok di depan semua orang untuk 
memisahkan semua orang dari Direktur Li. 


Apa yang terjadi? Ah San menarik seseorang di sebelahnya 
yang bersikeras untuk bergegas menemui Direktur Li, 
Orang-orang ini menjadi gila. 


Liang Xian berkata dengan wajah serius: "Zombie level 4 
dapat mengendalikan zombie biasa, bagaimana dengan 
kaisar zombie?" 


Sepertinya bisa mengendalikan manusia. 


"Lampirkan semua orang," wajah Tan Yan sangat serius, "aku 
akan menghadapinya." 


Direktur Li melihat apa yang mereka lakukan, dan berkata 
tanpa daya: "Kalian orang-orang dengan kekuatan 
supernatural, ini benar-benar merepotkan. Para evolver yang 
sama, mengapa manusia lebih tinggi dari zombie? Itu hanya 
arah evolusi yang berbeda. Lihat saya. Ini juga sangat 
bagus. . Saya tidak hanya memikirkan hidup saya, tetapi 
saya juga memiliki kekuatan untuk melindungi penduduk 
Kabupaten Heping. Tidak masalah bahkan jika Anda orang 
asing. Populasi Ping County sekarang sedikit sedikit, dan 
jumlahnya cukup banyak. banyak rumah, jadi kamu bisa 
tinggal di sana. " 


Melihat wajah Tan Yan yang tidak bagus, Liang Xian berkata, 
"Apakah kamu yakin orang-orang biasa ini bisa tetap 
manusia?" 


"Tentu saja ini manusia," kata Direktur Li, "tidakkah Anda 
memperhatikan bahwa lampu menyala di setiap rumah 
tangga di kabupaten ini? Kami hidup sangat baik di ujung 
dunia ini. Akhir-akhir ini, pabrik secara bertahap 


melanjutkan produksi , dan rumah kaca juga mulai bertani. 
Kabupaten ini telah melewati saat-saat paling berbahaya 
dan akan menjadi lebih baik dan lebih baik. " 


Oh? Kedengarannya bagus, apakah tidak ada harga? Tanya 
Liang Xian. 


"Tidak, hanya ada satu Zombie di daerah ini. Aku masih 
punya akal sehat dan tidak akan menggigit orang dengan 
seenaknya. Denganku, tidak ada zombie yang berani 
menyerang di sini, ini adalah surga!" Direktur Li masih 
membujuk. 


Orang-orang makan makanan, apa yang kamu makan? 
Liang Xian bertanya lagi. 


Ekspresi Direktur Li berubah sedikit, "Orang muda, menjadi 
terlalu pintar tidak diinginkan. Saya tidak makan banyak. 
Jika saya bisa menangkap orang yang supernatural, saya 
bisa makan satu orang sebulan. Untuk orang biasa, satu 
orang per minggu.. Tentu saja, akan lebih baik jika ada inti 
kristal zombie tingkat tinggi, bagaimanapun juga, mereka 
semua dibesarkan oleh saya, dan semua memiliki perasaan, 
dan saya merasa tertekan ketika saya mati. 


Saya melakukan penghitungan. Pingxian sekarang memiliki 
populasi lebih dari 10.000. Menurut tingkat konstruksi saat 
ini, lebih banyak orang yang selamat akan datang untuk 
bergabung dengan saya di masa depan. Saya hanya akan 
menjadi satu orang dalam seminggu. Saya masih merasa 
bersalah sendiri dan pilih yang tua, sekarat, selama pemuda 
dan pemudi di sini memiliki anak dengan cepat, kecepatan 
kematian pasti tidak akan secepat yang hidup. " 


Apakah kamu babi yang dibesarkan olehmu? Suara Liang 
Xian memiliki sedikit nada amarah. 


"Ini lebih baik daripada dibunuh oleh zombie di luar." 
Direktur Li berkata, "Tapi aku hanya butuh orang biasa. 
Orang yang berkemampuan agak merepotkan. Tidak mudah 
dikendalikan. Lebih baik membunuh. Kamu punya tujuh 
orang berkemampuan tinggi. . Oh, cukup untuk saya 
gunakan selama tujuh bulan. Selama ini, Pingxian sudah 
bisa melahirkan banyak anak, lumayan lah." 


Bah! Seorang Sandao, yang sedang mengontrol kerumunan 
di tembok, berkata, Kenapa monster dibalik 'kekosongan' ini 
lebih menjijikkan dari satu, oh iya! Jangan gigit aku, tidak 
satupun dari mereka adalah zombie yang menggigit 
siapapun ! Liang Xian, Tan Yan, Kita tidak akan bisa bertahan 
lagi. Orang-orang ini menjadi gila setelah dikendalikan dan 
mulai menggigit satu sama lain. Cepat selesaikan zombie 
level 5! " 


"Tidak apa-apa, jangan khawatir," kata Direktur Li perlahan, 
"Aku hanya memerintahkan mereka untuk menyerang 
negara adidaya dan menghabiskan kekuatan fisikmu, 
sehingga aku bisa menghadapimu. Mereka semua adalah 
penduduk Ping County, aku tidak akan Mereka yang 
mengubahnya menjadi zombie, zombie tidak bisa 
melahirkan anak, dan cepat atau lambat mereka akan 
menjadi tidak terinfeksi jika mereka berkembang biak hanya 
dengan infeksi. Zombie tidak memahami pembangunan 
berkelanjutan. Saya mengerti bahwa mereka akan memiliki 
seumur hidup. 


Tim kemampuan hampir marah ketika mereka mendengar 
ini Raja zombie terlihat seperti manusia, memiliki 
kebijaksanaan dan pemikiran manusia, yang lebih 
berbahaya daripada zombie biasa dan monster parasit. 


Memang, seperti yang dia katakan, zombie dan makhluk 
gaib adalah dua cara evolusi manusia, tetapi mereka tidak 


mengenali evolusi yang salah dari Raja Zombie. 


Tan Yan menghentikan Liang Xian di belakangnya dan 
berdiri dan berkata, "Berapa banyak kenangan yang kamu 
ingat dari hidupmu?" 


Saya ingat semuanya. Direktur Li melihat sekeliling dan 
berkata, Saya masih memiliki perasaan untuk tempat ini, 
Kalau tidak saya tidak akan memilih Pingxian sebagai basis. 


Dulu kamu orangnya sepenuh hati, Tan Yan berjalan pelan 
ke arah Direktur Li dan berbisik, Dulu, hanya aku yang 
patroli di malam hari. Setelah kamu menjabat, ada tim 
patroli. Meski tim patroli agak merepotkan ., Tapi dengan 
mereka, Pingxian melakukan banyak kejahatan. Saat 
perintah pertama dikeluarkan, semua orang tidak suka 
melakukannya. Anda memimpin tim setiap hari selama dua 
tahun sebelum kebijakan ini diterapkan. Turun. 


Kemudian, seorang penjahat yang dicari melarikan diri ke 
Ping County. Anda tertusuk peluru untuk menangkap 
seseorang. Sejak itu, Anda berjalan pincang dan tidak dapat 
dipromosikan. Anda harus mendaftar untuk tinggal di 
Manajemen Keamanan Umum Kabupaten Ping Kantor. Untuk 
pensiun. 


Kamu lima tahun lebih muda dariku, dan kamu bisa pensiun 
dalam tujuh tahun. Saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu 
akan pergi keliling dunia bersamaku ketika kamu pensiun. " 


Tan Yan menatap Direktur Li dengan tenang, dengan sakit 
hati yang tak terkatakan dalam pernyataannya yang 
sederhana. 


Hah? Kaisar Zombie tampak bingung, Aku mendapat kesan 
tentang apa yang kamu katakan, tetapi tidak ada orang 
sepertimu di Ping County, kan? Siapa namamu? 


"Tan Yan." 


"Saya memikirkannya," kaisar zombie itu membenturkan 
kepalanya, "ketika zombie memiliki ingatan yang lebih baik 
daripada manusia, saya ingat orang seperti itu, tetapi dia 
meninggal 40 tahun yang lalu. Pada usia delapan belas 
tahun, para veteran ditempatkan, tepat Saya meninggal 
dalam dua hari setelah saya datang untuk melapor, dan 
saya dianugerahi pahala kelas satu. Saya adalah seorang 
martir. Saya juga melihatnya ketika saya melihat-lihat file, 
dan saya bahkan tidak memiliki fotonya. " 


"Benarkah?" Tan Yan sudah berjalan ke depan kaisar zombie, 
nadanya agak sedih, "Sebenarnya, kamu juga sudah mati." 


"Itu awalnya, tapi apa aku tidak mengingatnya lagi?" 


"Saya tidak berpikir kebangkitan orang mati adalah hal 
yang baik," kata Tan Yan, "mengenal satu sama lain, dan 
saya akan mengantarmu pergi." 


Setelah dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan 
melambaikan tinjunya dan meninju wajah Direktur Li. 


"Kalian orang-orang dengan kekuatan supernatural, apakah 
kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mahakuasa? 
Dengan kepalan tangan biasa, aku hanya butuh satu tangan 
.. Aduh !!" 


Tinjunya mengenai wajahnya, dan kaisar zombie terbang 
jauh dengan teriakan. 


"Kerumunan tidak lagi keributan." Ah San mengetuk 
dinding, "Ini menggigitku, dan seluruh tubuh penuh dengan 
bekas gigi. Untungnya, tidak ada zombie di antara orang- 
orang ini." 


Katakan pada Qin Li untuk bertahan, para dewa di sini akan 
bertarung, kata Liang Xian. 


Begitu suaranya turun, kaisar zombie bangkit, dan dia 
meraung pada Tan Yan, kukunya berangsur-angsur menjadi 
lebih panjang, giginya terbuka, tubuhnya berangsur-angsur 
membesar, dan dia merusak seragam polisi. 


Kamu juga kembali ke dinding pelindung, kata Tan Yan 
dengan ekspresi serius. Nafas yang dia embuskan adalah 
racun mayat dan tidak bisa dihirup. Jika ada luka di 
tubuhnya, dia tidak bisa bernafas. Racun mayat itu beracun. 
menyentuh lukanya dan digigit zombie. Sebuah efek. " 


Liang Xian tahu bahwa tidak ada gunanya dia berada di 
sana saat ini, dan itu hanya akan menjadi penghalang. Dia 
bertanya dengan prihatin: "Apakah Anda memiliki peluang 
untuk menang?" 


"Saya baik-baik saja." 


Tan Yan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan 
kaisar zombie, tetapi menghadapi wajah yang akrab ini 
dengan perasaan yang sangat rumit di hatinya. 


Liang Xian segera menahan nafas dan kembali ke tembok 
pelindung. Oin Li tahu bahwa dia akan masuk, dan segera 
membuka bukaan. Setelah Liang Xian masuk, tembok 
pelindung ditutup kembali. Oiu Qi memegang tangan Qin Li 
ke mengisi kembali kekuatannya Oin Li membuka tembok 
pelindung besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 
menyembunyikan semua orang di dalamnya. 


Karena Raja Zombie ingin berkonsentrasi melawan Tan Yan, 
dia melonggarkan kendali atas orang-orang. Orang-orang 
terbangun sebentar dan ketakutan. Melihat luka di tubuh 
mereka digigit oleh orang lain atau diri mereka sendiri, 


mereka dengan cemas bertanya kepada Liang Xian apakah 
mereka pernah semuanya berubah. Itu zombie. 


"Tidak apa-apa," Liang Xian menenangkan, "Kamu hanya 
mengendalikan pikiran, dan lukanya tidak bersentuhan 
dengan racun mayat. Selama kita bersembunyi di dinding 
pelindung, tidak akan terjadi apa-apa." 


Mendengar apa yang dia katakan, suara tangis rendah 
seorang wanita datang dari kerumunan, saya tidak tahu 
apakah itu ketakutan atau rasa sakit. 


Tidak ada suara di luar, saya tidak tahu bagaimana Tan Yan 
bermain dengan kaisar zombie. 


Liang Xian tidak khawatir dengan kekuatan Tan Yan, tetapi 
kaisar zombie bisa memuntahkan racun mayat, dan dia 
takut Tan Yan secara tidak sengaja akan menginfeksi racun 
mayat. 


Seharusnya tidak apa-apa ... Semua orang berdoa dengan 
suara rendah di dinding pelindung. 


Tiba-tiba dinding pelindung itu terkena sesuatu dan 
terdengar suara senjata tajam yang menebas dinding 
pelindung, seseorang berteriak dan segera menutup 
mulutnya dan menahannya dengan paksa. 


Ping-pong-pong berdering sebentar. Sekitar satu jam 
kemudian, ketika udara di dinding pelindung hampir tidak 
cukup, suara Tan Yan terdengar di luar: "Kamu bisa keluar, 
racun mayat hampir menyebar." 


Qin Li membuka kunci dinding pelindung dan melihat Tan 
Yan berdiri diam di tanah, dengan mayat zombie di kakinya. 
Pada saat ini, Direktur Li telah berubah dari penampilan 
seperti monster menjadi penampilan manusia. Tan Yan 


mengambil selembar kain yang jatuh ke tanah ketika dia 
dalam keadaan panik (seseorang menggunakannya untuk 
menahan angin ketika dia berada di pabrik tekstil), 
menutupinya dengan On him. 


Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang dari tim kekuatan 
berkumpul di sekitar Tan Yan dan bertanya. 


"Tidak apa-apa," Tan Yan tidak memiliki luka sedikit pun di 
tubuhnya. "Dia tidak terlalu kuat, aku menembak kepalanya 
dengan pistol hanya dalam waktu sepuluh menit. Aku tidak 
berani mengeluarkanmu karena Saya khawatir racun mayat 
terlalu kuat. Racun mayat terlalu kuat. Saya tidak 
membubarkan, lalu saya meledakkannya dengan granat, 
dan dengan bantuan tekanan angin yang membakar dan 
meledak, racun mayat terpesona. Seharusnya sekarang 
baik-baik saja. Ayo lanjutkan perjalanan kita. 


Melihat bahwa Liang Xian masih menatap dirinya sendiri, 
dia mengeluarkan wajah tersenyum dengan susah payah 
dan berkata: "Saya benar-benar baik-baik saja, tapi 
sungguh tidak menyenangkan melihat wajah kenalan." 


Liang Xian memberanikan diri untuk memeluk lengannya 
dan berkata, "Saat kau kembali ke dunia nyata, aku akan 
menemanimu ke Ping County untuk mengunjungi direktur 
lamamu. Dialah yang benar-benar hidup." 


Tan Yan tersenyum dan menyentuh kepala Liang Xian. 


10 


Bab 71 Penyelamatan 


Bab 71: Penyelamatan (akhir) 


Setelah memastikan bahwa Tan Yan baik-baik saja, tim 
negara adidaya mulai mengatur ulang tim. 


Setelah siang dan malam kehancuran, orang-orang biasa ini 
kelelahan. Mereka menyeret lukanya dan bertanya, "Bisakah 
kamu benar-benar pulang sekarang?" 


Qiu Qizheng menjawab dengan tegas: "Ya, kamu bisa 
kembali dalam waktu kurang dari setengah jam, selama kita 
sampai di tempat tujuan." 


Menurut Kaisar Zombie, untuk membesarkan manusia di 
Ping County, dia tidak akan membiarkan zombie mendekati 
situsnya, jadi perjalanan selanjutnya bisa sedikit lebih 
damai, dan itu benar-benar tidak akan berbahaya. 


Dengan gagasan pulang sebagai pilar spiritual, semua orang 
akhirnya menenangkan perubahan hidup mereka, bersorak 
kembali, dan mengikuti tim kekuatan. 


Hanya saja semua orang saling menggigit setelah 
dikendalikan oleh kaisar zombie. Ada lebih banyak orang 
yang terluka. Bahkan Ah San semua bekas gigitan. 
Untungnya, kebanyakan orang bisa berjalan. Tidak banyak 
jalan yang tersisa, tetapi masih ada beberapa orang yang 
kaki mereka terluka. Saya tidak bisa bergerak lagi. 


Qiu Qizheng berdiskusi dengan Liang Xian, dan 
memutuskan untuk membiarkan orang-orang di dalam 


mobil memeras, dan menempatkan mereka yang benar- 
benar tidak bisa berjalan di dalam mobil. 


Hanya ada jalan kecil yang tersisa, tidak masalah jika Anda 
berdesak-desakan sebentar. 


Wanita yang menggendong anak beruang itu memelintir 
kakinya, dan dia terus menangis, mengatakan bahwa anak 
itu terluka, dan anak itu dibungkus erat dengan pakaian, 
dan wajahnya terkubur di dadanya. Pakaian itu tampak 
menyedihkan, Qiu Qi tidak bisa. tolong, juga biarkan dia 
masuk ke dalam mobil. 


Hanya ada satu kilometer tersisa, dan semua orang 
mempercepatnya.Meskipun cedera dan cacat dalam tim, 
mereka akhirnya mencapai titik teleportasi dengan lancar. 


Tidak ada lagi liku-liku. 


Ketika Tan Yan mengangguk dan berkata bahwa ini adalah 
titik transfer, bahkan Liang Xian merasa lega. 


Setelah lebih dari 20 jam berliku-liku, berkelahi dengan 
zombie, berkelahi dengan orang, berkelahi dengan jalan, 
dan bertarung dengan orangnya sendiri, mereka akhirnya 
membawa orang ke titik teleportasi dan bisa pulang. 


Meskipun lebih dari 500 orang tidak bisa kembali. 


Ini tidak bisa dianggap sebagai kemenangan, dan semua 
orang merasa sangat berat. 


Dulu, kita semua mengambil kembali tangan Tan Yan. 
Sekarang dengan begitu banyak orang, jika satu orang 
melepaskan, orang-orang di belakangnya tidak akan bisa 
kembali. Asan khawatir, Tu Zishi, dapatkah kamu rasakan 
siapa yang mau Berangkat?" 


Tu Zishi memegangi kepalanya dan tidak berbicara. Dia 
adalah pemimpin tim, tetapi dia telah mencapai batas. Dia 
hanya bertahan dan tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya 
dia tidak bisa membuat prediksi. 


"Kamu bisa menggunakan penutup pelindung," kata Tan 
Yan, "Biarkan semua orang berdiri dalam antrean dan berdiri 
di dalam penutup pelindung. Saya harus bisa kembali 
dengan penutup pelindung." 


"Hanya bisa seperti ini." 


Liang Xian meminta Qiu Qizheng untuk mengatur setiap 
orang untuk berbaris dan berdiri dekat satu sama lain 
sebanyak mungkin, terlalu banyak orang dan berdekatan 
dapat menghemat ruang. 


Qiu Qizheng dan A San berbaris, Tan Yan menyiapkan 
selimut pelindung, dan Liang Xian serta yang lainnya pergi 
ke mobil untuk membantu yang terluka. Tu Zishi hanya 
membangunkan kemampuannya ketika dia berada di dunia. 
Sekarang dia sakit kepala dan telah kehilangan efektivitas 
tempurnya, jadi dia hanya bisa duduk di kaki Tan Yan untuk 
beristirahat. 


Semua orang kelelahan sekarang, dan hanya tim 
kemampuan yang memiliki sedikit kapasitas cadangan 
untuk membantu yang cedera. 


Semua orang mengambil yang terluka dari mobil dan 
membawanya kembali ke tim. 


Liang Xian berdiri di atas mobil dan mendorong orang-orang 
ke bawah satu per satu, sementara Yan Yongfeng dan Qin Li 
bertanggung jawab membawa mereka bolak-balik. 


Ketika dia memeluk wanita yang menggendong anak itu, 
Liang Xian berhenti sejenak. Alih-alih menyerahkan orang 
itu kepada Yan Yongfeng, dia langsung membawa orang itu 
keluar dari mobil dan berkata dengan dingin: "Ada apa 
dengan anakmu?" 


Yan Yongfeng juga merasa agak aneh, anak itu banyak 
menangis di dalam mobil sebelumnya, tetapi sekarang dia 
tidak bergerak, terbungkus mantel di pelukan ibunya, 
seolah mati. 


Wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun, Liang Xian 
menatapnya dengan dingin, ekspresinya suram, Yan 
Yongfeng ingin maju untuk menyelidiki, Liang Xian 
menghentikannya: "Kamu dan Tu Zishi cepatlah dan lihat 
apakah ada luka di mobil. Orang-orang telah digigit oleh 
anak ini, dan saya curiga anak ini telah menjadi zombie. " 


"Kenapa ..." Aku akan segera pulang, dan hal seperti ini 
terjadi. Warna kulit Yan Yongfeng tidak bagus, jadi dia 
segera pergi ke Tu Zishi. 


Wanita itu tiba-tiba menangis, dan berteriak: "Tidak, tidak, 
saya telah menahannya, tidak membiarkan dia menyentuh 
orang lain. Dia saat kaisar zombie menyerang, dan saya 
tidak tahu kapan dia memanjat keluar dari tembok 
pelindung. Saya terus mencari di dinding pelindung tetapi 
tidak dapat menemukannya. Kemudian dinding pelindung 
terbuka, dan saya melihatnya berbaring di samping dinding 
pelindung. Saya membungkusnya dengan pakaian dan 
tidak ada yang menggigitnya, tolong ... " 


Liang Xian tidak mempercayai kata-katanya dan 
mengumpulkan semua orang bersama-sama. Tu Zishi 
mengangkat dan mengawasi bersama Yan Yongfeng, "Apa 
yang dia katakan itu benar, dan tidak ada yang digigit." 


Semua orang digigit, bagaimana kamu yakin? Liang Xian 
masih bertanya pada keduanya sambil memunggungi 
keduanya. 


Tu Zishi sangat menyakitkan, tetapi dia panik dan menatap 
Liang Xian dengan tatapan kosong.Pikiran buruk muncul di 
benaknya, dan dia tidak bisa mempercayainya. 


"Zombie tidak sama dengan manusia," kata Yan Yongfeng, 
"Di mata saya, orang yang pernah digigit zombie memiliki 
kulit hitam. Bahkan jika racun mayat belum menyebar, saya 
bisa melihatnya." 


Bisakah dipastikan dengan melihat kulitnya? Tanya Liang 
Xian. 


Saat dia bertanya, dia memasukkan tangannya ke dalam 
sakunya. 


Tu Zishi menjadi semakin panik. 


"Ya, lihat saja kulitnya. Baru saja dia membungkus anak itu 
dan saya tidak melihatnya. Untungnya, tidak ada yang 
digigit," kata Yan Yongfeng ketakutan. 


Nah, kamu bisa mengatur agar semua orang berbaris, kata 
Liang Xian. 


Wanita itu memandang Yan Yongfeng dengan putus asa 
sambil menggendong anak itu, dia bertanya: "Apakah saya, 
apakah saya digigit?" 


Tidak. Yan Yongfeng melihat dengan hati-hati. 


Kamu bisa pergi bersama, tapi dia tidak bisa, kata Liang 
Xian dingin. 


Wanita itu tiba-tiba pingsan dan berteriak, Dia bergegas 
menuju Tan Yan menggendong bayinya, Liang Xian 
mencengkeramnya, Yan Yongfeng melihat tangan Liang 
Xian, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. 


Liang Xian menatap dengan kejam ke arah Tu Zishi dan Yan 
Yongfeng, dan menggelengkan kepalanya ke arah mereka. 


Yan Yongfeng membuka mulutnya: "Kamu ..." 
Diam! Bentak Liang Xian. 


Yan Yongfeng menjabat tangannya, mengusap matanya 
dengan kuat, dan kemudian dengan hati-hati melihat wajah 
Liang Xian, air mata mengalir tanpa sadar. 


Wanita itu berteriak keras pada Tan Yan, "Aku mohon, 
tolong, biarkan anak ini kembali bersamaku, semuanya ada 
di sini ... negara ... bukankah ada lembaga penelitian? Aku 
akan mengirimnya. Dulu , kamu bisa mempelajari virus 
zombie, mungkin masih ada secercah harapan. Aku telah 
menggendongnya, dia belum menggigitku, dia masih ingat 
bahwa aku adalah seorang ibu, bawa dia kembali ... tolong 


"Tidak!" Liang Xian berkata, "Setelah virus di dunia lain 
menginfeksi dan berkembang biak dengan orang-orang di 
dunia ini, tidak ada yang tahu akan berkembang menjadi 
apa. Hal ini terlalu bervariasi. Apakah Anda ingin seluruh 
dunia nyata terinfeksi? zombie? Apakah itu virus? " 


Suaranya sangat keras sehingga orang-orang yang sedang 
menunggu untuk pulang dalam angin dingin yang tidak 
jauh dari tempat itu mendengarnya. Semua orang 
mendengar bahwa wanita ini sebenarnya ingin mengambil 
kembali zombie, dan melemparkan barang-barang di 
tangannya padanya. 


Botol air mineral, pipa baja dan bahkan ponsel dilempar ke 
arahnya Wanita itu memeluk anak itu dan menangis, 
sementara Tan Yan berdiri di depannya untuk memblokir 
serangannya. 


"Jangan melawan semua orang," kata Tan Yan. 


Mendengar suaranya, semua orang menghentikan serangan, 
dan seseorang berteriak: "Apapun yang dia lakukan, 
tinggalkan dia dan zombie kecil itu, kita kembali, tidakkah 
kita bisa segera pulang? Apa lagi yang kamu tunggu!" 


Tidak heran jika semua orang terlalu marah, ini penyiksaan 
yang terlalu lama, dan saraf semua orang tidak tahan 
sedikit pun perubahan. 


Tan Yan membungkuk dalam-dalam kepada wanita itu, dan 
berkata dengan nada berat: "Maaf, dia tidak bisa kembali 
bersama kita. Semua yang saya lakukan adalah melindungi 
dunia nyata dari pengaruh apokaliptik ini, dan segala 
sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan. ke dunia 
nyata. Segala sesuatu yang berbahaya harus disingkirkan. 
Kegagalan untuk melindunginya adalah ketidakmampuan 
kita. Saya minta maaf kepada Anda, tetapi dia tidak bisa 
kembali. " 


Liang Xian memandangi kepala Tan Yan yang menunduk, 
menutupi lengan kanannya dengan tangan kirinya, dan 
memegangnya dengan kuat. 


Wanita itu berlutut di depannya, menangis dan meletakkan 
jarinya di mulut zombie kecil itu Tan Yan tidak punya waktu 
untuk mengatakan "tidak" di masa depan, dan zombie kecil 
itu mencium bau orang dan menggigit dengan keras. 


Ekspresi wanita itu menjadi lebih tenang setelah digigit. Dia 
berdiri dengan bayi di pelukannya dan berkata kepada Tan 


Yan: "Ini aku. Aku terlalu lelah untuk melihatnya. Dia 
menyelinap keluar dari dinding pelindung dan berubah 
menjadi zombie. Aku salah. Aku tidak tahan, jadi aku 
memeluknya dan masuk ke dalam mobil. Untungnya, tidak 
ada yang digigitnya. Semua bisa pulang. " 


Ibu bersamamu. Dia menundukkan kepalanya dan mencium 
pipi zombi kecil itu, dan secara bertahap menjadi baik, 
menggendong bayinya dan berjalan menuju malam, 
menyanyikan lagu pengantar tidur sambil berjalan. 


Tan Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, 
tetapi dia sudah digigit, jadi apa gunanya berhenti saat ini. 


Dia mengepalkan tinjunya di kehampaan, lengannya 
gemetar. 


Dengan tangan ini, mereka dapat mengangkat meteorit, 
memblokir angin, dan membunuh kaisar zombie, tetapi 
mereka tidak dapat menyelamatkan seorang ibu. 


Tu Zishi dan Yan Yongfeng ingin mengatakan sesuatu 
kepada Tan Yan, tetapi Liang Xian memelototi mereka lagi. 


Liang Xian tidak datang untuk menghibur Tan Yan kali ini, 
tetapi berkata: "Kembali, semua orang mengantre, dan 
kamu bisa segera pulang." 


Tan Yan menggunakan tangan kirinya untuk memisahkan 
jari-jari tangan kanannya, yang telah membentuk kepalan 
satu per satu, dan berkata dengan susah payah: "Kamu juga 
masuk ke dalam tutup pelindung." 


"Kami tidak membutuhkannya lagi," Liang Xian berkata 
dengan tenang, "Terlalu berbahaya di sini. Anda harus 
mengontrol penutup pelindung yang begitu besar, dan Anda 
harus berjaga-jaga dari bahaya, ruang belakang. Orang- 


orang biasa memasuki penutup pelindung, kami berbaris di 
belakang Anda, setiap kali Ambil saja pakaian depan 
belakang dengan tangan Anda. " 


"Saya di belakang," tambahnya. 


Tan Yan selalu percaya pada penilaian Liang Xian, 
mengangguk, dan berjalan ke tempat semua orang 
mengantre. 


Ini sangat dekat dengan titik teleportasi di sini, dan Tan Yan 
dapat menyentuh titik teleportasi selama dia mengulurkan 
tangannya. 


Dia membuka tutup pelindung untuk membungkus semua 
orang di dalamnya, meletakkan satu tangan di tutup 
pelindung, dan menyentuh titik transfer dengan yang lain. 
Dia harus memastikan bahwa satu sisi bersentuhan dengan 
tutup pelindung, menyeret tutup pelindung dan orang- 
orang di dalamnya untuk memasuki titik teleportasi, jadi dia 
tidak bisa berada di dalam tutup pelindung. 


Setelah melakukan persiapan, Tan Yan merasa ada yang 
menarik punggungnya dan meneriakkan nomor pada saat 
bersamaan, itu adalah Ah San. 


"1, 2,3,4,5,6!" 


Mereka adalah Ah San, Qiu Qizheng, Qin Li, Tu Zishi, Yan 
Yongfeng, dan 6 yang terakhir adalah Liang Xian. 


Semua orang ada di tempat, dan Tan Yan memimpin semua 
orang ke titik teleportasi. Di bawah kendalinya, perisai 
pelindung naik ke langit, hancur di titik teleportasi bersama 
dengan Tan Yan. 


Ketika semua orang mengikuti Tan Yan dan dibongkar satu 
per satu, Yan Yongfeng merasa bahwa tangan yang menahan 
punggungnya terlepas. 


Dia menyandarkan kepalanya di punggung Tu Zishi dan 
banyak menangis. 


Liang Xian digigit, ketika dia ingin mengambil anak itu dari 
wanita itu dan menyuruhnya turun dari mobil, dia secara 
tidak sengaja digigit oleh zombie kecil yang tiba-tiba 
menoleh. 


Tan Yan berkata bahwa tidak ada hal berbahaya yang dapat 
dibawa kembali ke dunia nyata. 


Jadi Liang Xian berdiri di ujung tim. Di malam yang gelap, 
dia diam-diam melepaskan tangannya, melihat semua orang 
putus di depannya dan pulang. 


"Selamat tinggal ..." Liang Xian dalam kegelapan melambai 
ke titik teleportasi. 


71 


Bab 72 Liang Xian 


Bab 72 Liang Xian 


Ketika Liang Xian masih muda, dia mengira dia adalah 
seorang yatim piatu. Nama belakang ayahnya adalah Yu, 
nama belakang ibunya adalah Zhou, tetapi nama 
belakangnya adalah Liang. la dapat bertemu ayahnya sekali 
dalam dua atau tiga tahun dan ibunya setahun sekali. 
Selebihnya, neneknya merawatnya. 


Nenek mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya sangat 
sibuk. Liang Xian, sebagai anak yang baik, harus 
memperhatikan mereka. Selama Liang Xian baik, mereka 
akan kembali mengunjunginya. 


Liang Xian sangat patuh, tapi tidak peduli seberapa patuh 
dia, dia tidak bisa melihat orang tuanya. 


Nenek mengeluarkan video pertemuan pujian militer 
kepada Liang Xian, menunjuk ke salah satu dari mereka dan 
memberitahunya bahwa ini adalah ayahnya. 


Liang Xianhao kecil iri pada para prajurit yang 
memenangkan kehormatan, bukan karena kehormatan yang 
mereka terima, tetapi karena mereka lebih sering melihat 
ayahnya daripada dia. 


Saat itu, Liang Xian memutuskan bahwa dia akan menjadi 
seorang tentara, dan dia akan menjadi seorang prajurit di 
bawah kepemimpinan ayahnya di masa depan, sehingga dia 
dapat melihat ayahnya setiap hari. 


Benar saja, segera setelah dia memberi tahu neneknya 
tentang keinginan ini, dia melihat ayahnya. 


Ayah bertanya apakah dia benar-benar ingin menjadi 
tentara rakyat. 


dia bilang iya. 


Ayah juga berkata bahwa saya seorang tentara, tetapi saya 
tidak memaksa anak saya untuk mengikuti jalan ini. Anda 
dapat memilih hidup Anda sendiri, selama Anda tidak 
melakukan kejahatan, Anda dapat bekerja di industri apa 
pun yang Anda inginkan. 


Liang Xian berkata bahwa ayah saya adalah seorang 
tentara, jadi saya juga harus menjadi seorang tentara. 


Sang ayah, yang bermarga Yu, jarang tersenyum, 
memeluknya dan berkata, "Ini putraku." 


Xiao Liang Xian merasa sangat bahagia, Benar saja, ini 
adalah pilihan terbaik. 


Jadi Liang Xian dari taman kanak-kanak dikirim ke sekolah 
khusus di mana ada sekelompok anak-anak seperti dia, 
mereka tidak hanya tidak bisa melihat orang tua mereka, 
tetapi bahkan nenek mereka. 


Guru taman kanak-kanak bukanlah bibi yang lembut dan 
cantik, melainkan laki-laki yang keras. Mereka memeriksa 
tubuh anak-anak setiap hari untuk menentukan intensitas 
pelatihan yang dapat mereka tahan, dan melatih anak-anak 
hingga batasnya setiap hari. 


Liang Xian sangat lelah. Dia ingin tidur dengan boneka 
anjing serigala kecilnya, tetapi anjing serigala kecil tidak 


membawanya. Manajemen militer penuh tidak 
diperbolehkan membawa barang-barang pribadi. 


Tidak ada anjing serigala, tidak ada ayah dan ibu, tidak ada 
nenek, hanya sekelompok orang dewasa yang mengatakan 
bahwa Anda adalah pria yang ingin menjadi kuat. 


Tak ada gunanya menangis. Banyak anak menangis 
bersama di malam hari, tapi tidak ada yang memperhatikan 
mereka. Pria yang menumpahkan darah dan tidak 
menitikkan air mata. 


Berangsur-angsur, Liang Xian berhenti menangis. Dia 
mendengar bahwa dia akan memiliki liburan musim dingin 
dan musim panas dan akan mengadakan pertemuan orang 
tua. Selama nilainya bagus, orang tua akan sangat senang 
pada pertemuan orang tua. 


Dia berusaha sangat keras untuk mendapatkan tempat 
pertama, tetapi tidak ada yang menghadiri pertemuan 
orang tua. Neneknya mengalami serangan jantung dan 
meninggal dunia. Liang Xian, yang pulang selama liburan 
musim dingin, menghadiri pemakamannya. 


Dua tahun kemudian, ibu saya juga meninggal. Dia adalah 
seorang sarjana dari Akademi Ilmu Pengetahuan China, dan 
dia tidak beristirahat saat memulai penelitian. Hatinya tidak 
terlalu baik, dia akhirnya lelah suatu hari dan meninggal 
ketika Liang Xian dilatih. 


Di pemakaman, saya masih tidak melihat ayah saya. Ayah 
saya pergi ke luar negeri untuk melakukan tugas dan tidak 
bisa kembali. 


Ketika ibu dan neneknya dirawat di rumah sakit, Liang Xian 
menjalani pelatihan tertutup dan melewatkan kesempatan 


untuk bertemu mereka untuk yang terakhir kalinya, dan 
hanya sempat menghadiri pemakaman. 


Untuk pertama kalinya, Liang Xian meragukan pilihannya 
sendiri. Dia adalah seorang prajurit untuk membela keluarga 
dan negaranya. Ketika mereka besar nanti, mereka ingin 
memperjuangkan negara, tetapi bagaimana dengan 
keluarga mereka? 


Mungkin itu untuk melindungi semua orang, jadi saya harus 
mengorbankan keluarga saya. 


Liang Xian terus bekerja keras untuk belajar dan berlatih. 
Beberapa orang memujinya karena mewarisi kecerdasan 
budi ibunya dan kebugaran fisik ayahnya. Demi menjadikan 
dirinya lebih mirip dengan ibunya, ia belajar giat dan selalu 
menempati urutan pertama. Akhirnya ia akhirnya 
dipindahkan ke Cui He di tengah jalan, Yu Kao menangis. 


Tidak peduli apa, Cui dan Yu, yang tidak bisa mendapatkan 
tempat pertama, menangis dan menangis, Tidak peduli 
bagaimana instruktur mendidik, itu tidak berhasil. Toh, 
ternyata hanya seorang siswa sekolah dasar yang tidak bisa 
dipukul atau dimarahi, maka ia mempersilakan orang 
tuanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. 


Meskipun ayah Cui Heyu adalah pejabat pemerintah seperti 
Menteri Yu, ibunya adalah ibu rumah tangga penuh waktu. 
Segera setelah menerima panggilan, dia memeluk Cui kecil 
dan Yu di pelukannya dan membujuk mereka untuk waktu 
yang lama.Cui dan Yu mengeringkan air mata mereka dan 
berhenti menangis. 


Liang Xian, yang menempati posisi pertama dalam setiap 
ujian, memandang ibu dan anak mereka dengan dingin di 
luar pintu, merasa bahwa Cui dan Yu benar-benar 


menyebalkan.Mereka belum pernah melihat orang yang 
menyebalkan seperti itu. 


Bahkan jika dia ingin menangis, tidak ada yang datang 
untuk menghiburnya. 


Sejak itu, Liang Xian telah menindas Cui Heyu lebih keras, 
menghancurkannya dengan prestasinya, dan membuatnya 
menangis dengan kekuatannya. 


Sepertinya setiap kali Cui dan Yu menangis, dia bisa melihat 
ibu itu datang untuk menghiburnya dengan ekspresi 
prihatin. 


Sangat disayangkan bahwa Cui dan Yu berhenti menangis, 
dan mereka berdua tumbuh dewasa. Cui dan Yu berubah 
dari tas menangis kecil yang lucu menjadi remaja nakal 
yang menentangnya setiap hari. Liang Xian tidak dapat 
melihat Cui dan Yu ditutupi selimut. ibu menangis di 
pelukannya. 


Semua, itu membosankan. 
Itu membosankan apakah itu pelatihan atau pembelajaran. 


Liang Xian dengan mudah masuk universitas sebagai 
tempat pertama sepanjang jalan, lulus dari sekolah 
menengah di kelas khusus hingga tahun pertama 
universitas, dan menjalani satu tahun studi di kelas 
persiapan. 


Dikatakan bahwa ini adalah kursus persiapan, tetapi 
sebenarnya ini adalah tahun pelatihan tempur yang 
sebenarnya. Mereka baru saja tumbuh tahun itu, dan 
pelatihan tempur yang sebenarnya adalah penilaian terakhir 
mereka untuk menjadi seorang prajurit yang berkualitas. 
Semuanya diacak dan ditugaskan menjadi pasukan reguler. 


Pasukan memberi mereka poin berdasarkan prestasi mereka 
selama setahun. Nilai ini secara langsung menentukan 
apakah mereka berhak menjadi siswa di kelas khusus 
Akademi Militer Pusat. 


Liang Xian tampil terbaik dan juga ditugaskan ke tim paling 
berbahaya, juga di bawah Menteri Yu. 


Dia mengikuti tim Menteri Yu dan melakukan perjalanan ke 
seluruh negeri sepanjang tahun, hanya untuk mengejar 
sekelompok tentara bayaran yang telah mencuri rahasia 
negara. 


Di pertarungan terakhir, Liang Xian bertindak sebagai garda 
depan untuk menarik perhatian musuh dan menutupi 
rahasia tim. 


Pertempuran itu sangat tragis, rekan-rekannya tewas, dan 
Liang Xian sendiri ditawan dengan bekas luka. Musuh entah 
bagaimana tahu bahwa dia adalah putra Menteri Yu, dan 
membuat pernyataan dan meminta mereka untuk menukar 
chip rahasia yang baru saja mereka ambil kembali. 


Selama negosiasi, mereka meminta Liang Xian untuk 
berbicara dengan Menteri Yu. Liang Xian berbicara dengan 
ayahnya tanpa harapan. Dia mendengar Menteri Yu di 
komunikator berkata: "Nak, kamu harus bertahan, dan kami 
pasti akan menyelamatkanmu." 


Dia berlutut di tanah dan tertawa, karena Liang Xian tahu 
bahwa pernyataan Menteri Yu tidak dimaksudkan untuk 
menyelamatkannya, tetapi untuk membiarkan dia 
menemukan cara untuk menahan musuh, sehingga musuh 
mengira Menteri Yu benar-benar akan bertukar rahasia 
untuk putranya. Mengulur waktu untuk evakuasi pasukan 
besar. 


Dia menyerah, dan pada saat yang sama dia menyerah, dia 
harus mengulur waktu untuk semua orang. 


Liang Xian memberi tahu musuh bahwa ayahnya pasti akan 
datang untuk menyelamatkannya, dia juga menunjukkan 
lokasi yang diperdagangkan di laut lepas. 


Musuh membawanya ke kapal, tetapi dia tidak tahu bahwa 
pasukan besar tidak memiliki Shanghai sama sekali saat ini, 
tetapi sudah dievakuasi. 


Liang Xian berpura-pura tidak tertahankan dan pingsan, dan 
melompat ke laut saat musuh tidak memperhatikan. 


Musuh menembak lengannya, dan Liang Xian menyeret 
tangannya yang terluka ke laut selama siang dan malam. 
Untungnya, dia menemukan kapal perang di perbatasan. 
Setelah mengkonfirmasi sinyal, dia menyelamatkannya di 
atas kapal. 


Setelah bangun, Liang Xian terbaring di ranjang rumah sakit 
dan tidak melihat Menteri Yu. Dia pergi untuk melapor 
kepada para pemimpin terkait. 


Dokter memberi tahu Liang Xian bahwa dia disiksa dengan 
kejam oleh musuh, dan tangan kanannya telah dipukuli 
hingga patah tulang. Selain itu, dia ditembus peluru dan 
direndam dalam air laut selama siang dan malam. Bahkan 
jika dia bisa menyembuhkan, tangannya tidak akan 
berguna. 


Untuk bisa melihat ayahnya, dia memilih rute bergabung 
dengan tentara, tapi akhirnya dia ditinggalkan oleh Menteri 
Yu dan menjadi orang yang tidak berguna. 


Pasukan memberinya nilai yang sangat tinggi, dan Liang 
Xian diterima di universitas lagi dengan posisi pertama. 


Tetapi ketika semua orang berlatih di militer, dia terbaring di 
bangsal, dan kata dokter, tangannya hilang. 


Dia bertangan kanan, tapi tangan kanannya tidak berguna, 
ke depannya apalagi mengambil pistol, dia bahkan tidak 
bisa mengangkat sumpitnya. 


Saya telah terbaring di rumah sakit selama tiga bulan, 
tetapi luka di tubuh saya belum sembuh. Hari ini adalah 
awal dari pelatihan militer. Liang Xian sedang berbaring di 
ranjang rumah sakit. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang 
datang entah dari mana, dia mengganti pakaiannya, 
melompat keluar jendela, dan berlari ke sekolah. 


Siapa pun yang mengatakan bahwa jika dia melukai lengan, 
dia tidak berguna. Dia masih memiliki tangan kiri. Setelah 
pelatihan, dia masih terlihat seperti orang normal. 


Mungkin dia menolak untuk mengaku kalah, atau mungkin 
dia menolak untuk mengakui nasibnya. Liang Xian terluka 
dan bersikeras untuk mengikuti pelatihan militer. Mungkin 
dia adalah penjelasan terakhir untuk dirinya sendiri. Dia 
hanya gagal. Dia tidak akan lagi menjadi seorang tentara, 
dan itu akan terjadi jadilah baik untuk menjadi seorang 
sarjana Bagaimanapun, pikirannya Cukup cerdas, tidak ada 
cara untuk pergi. 


Misinya sangat rahasia. Instruktur dan teman sekelas 
mengira dia hanya terluka ringan. Kaki yang tertusuk 
bayonet dianggap sebagai gigitan ular, dan lengannya 
hanya patah. 


Teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa dia dapat 
mengikuti pelatihan militer berikutnya tahun depan, tetapi 
mereka tidak tahu bahwa dia tidak akan mengikuti 
pelatihan militer tahun depan. 


Ini adalah keinginan terakhir Liang Xian, dan ini juga 
merupakan kesempatan yang dia berikan untuk dirinya 
sendiri. 


Lao Zhou tidak setuju dengan dia untuk berpartisipasi 
dalam pelatihan. Liang Xian menelepon Menteri Yu secara 
langsung. Faktanya, dia tidak tahu bagaimana meyakinkan 
Menteri. Mungkin dia bisa menggunakan cederanya untuk 
kesempatan bandel. Lagi pula, memang begitu. pelatihan 
militer siswa, jadi dia selalu bisa bandel.. 


Dalam hidupnya, dia tidak pernah bertingkah seperti 
pemarah centil dengan Menteri Yu. Sekarang dia terluka, 
apa tidak apa-apa? 


Tetapi sebelum dia punya waktu untuk disengaja, Menteri Yu 
setuju, dan Liang Xian sendiri merasa luar biasa. 


Mengapa Menteri Yu setuju dengannya? 


Liang Xian masuk ke dalam tim dengan pertanyaan dan 
berdiri di belakang seorang pemuda bertatap muka. 


Semua siswa di kelas khusus tumbuh bersama. Dia belum 
pernah melihat orang ini. Siapa dia? Kenapa di kelas 
khusus? Apakah pelatihan militer dikelompokkan dengan 
saya? 


Dengan terlalu banyak pertanyaan di benak Liang Xian, dia 
tidak bisa tidak menjadi penasaran tentang Tan Yan, dan 
bahkan secara tidak sengaja mengatakan sedikit tentang 
apa yang terjadi selama misi. 


Tan Yan adalah orang dengan kepribadian yang sangat baik, 
dan ini tercermin dengan baik di semua aspek. Dia suka 
menjaga rekan satu timnya, terlepas dari untung dan rugi, 
dan akan membantu semua orang di sekitarnya. 


Dia adalah orang tua yang baik, dan orang seperti itu akan 
menderita dalam masyarakat. 


Saat mengamati Tan Yan, Liang Xian berpikir secara diam- 
diam. 


Tapi kenyataan menampar Liang Xian di detik berikutnya, 
Orang tua yang baik memang akan menderita, tetapi orang 
tua yang baik yang cukup kuat untuk menendang langit, 
yang berani memanfaatkannya. 


"Kekosongan" yang datang tiba-tiba, kekuatan manusia 
super Tan Yan dan kekuatan super yang diinginkan memberi 
Liang Xian harapan baru. 


Dia tiba-tiba mengerti mengapa Menteri Yu setuju untuk 
berpartisipasi dalam pelatihan militer karena kekuatan Tan 
Yan. 


Menteri Yu ... mungkin juga berharap dia bisa 
membangkitkan kekuatan supernya dan memulihkan 
kesehatannya. Bagaimanapun, dia juga seorang ayah. 


Liang Xian tahu bahwa orang lain mungkin memiliki banyak 
kesempatan untuk memasuki "kekosongan" untuk 
membangkitkan kekuatan super mereka, tapi dia tidak bisa. 
Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menggantikan 
tangannya sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan 
kedua. 


Jadi dia ingin membangkitkan kekuatannya hampir seperti 
kematian. Sebenarnya Liang Xian tidak membutuhkan 
perawatan Tan Yan saat itu. Dia merasa bahwa terkena udara 
dunia lain akan menjadi cara terbaik untuk membangkitkan 
kekuatan. Jika dia tidak bisa. t terbangun, akan baik-baik 
saja untuk mati seperti ini. 


Namun Tan Yan tidak menyerah padanya, dalam perjalanan, 
Tan Yan telah menjaganya, memikul beban di punggungnya. 


Tan Yan berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang 
dia inginkan, dan dia akan menjadi pendukungnya. 


Agak konyol untuk mengatakan bahwa ini adalah 
bagaimana ayah Liang Xian berfantasi ketika dia masih 
kecil. 


Dia kembali ke dunia nyata dalam keadaan setengah mati 
dan terluka parah. Liang Xian merasa itu tidak masalah, dia 
hanya akan menjadi orang yang tidak berguna jika dia tidak 
terluka. 


Dan dia menang, dan ketika dia membuka matanya lagi, 
tangan dan kakinya masih utuh, dan semua lukanya 
sembuh. 


Liang Xian menjabat tangan kanannya dengan tak 
terbayangkan, sekuat sebelumnya dia terluka, dan tinjunya 
bisa membunuh seekor sapi. 


Menteri Yu menyerah padanya, tetapi Tuhan tidak menyerah 
padanya, dan Tan Yan juga tidak menyerah. 


Liang Xian pernah berpikir bahwa perasaannya terhadap Tan 
Yan adalah semacam empati. 


Dia bertemu Tan Yan saat dia sangat putus asa. Tan Yan 
mematahkan semua pola pikir sebelumnya. Tan Yan tidak 
pernah menyerah padanya. Tan Yan menyelamatkannya. Dia 
curiga bahwa dia sedang mencari cinta kebapakan pada Tan 
Yan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan 
menganggap perasaan ini sebagai cinta. 


Liang Xian, yang memiliki pemikiran seperti itu di dalam 
hatinya, diam-diam mengamati Tan Yan, mencoba untuk 
mendekatinya, ingin mengenalnya, ingin membuat dirinya 
sadar, dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak 
dapat menyukai seseorang karena delusi atau syukur. 


Tapi semakin Anda mengerti, semakin Anda suka, dan 
semakin dekat Anda, semakin Anda bisa menemukan 
perbedaan antara orang ini dan Menteri Yu. 


Menteri Yu adalah pemimpin, dengan semua orang di 
pundaknya. Tanggung jawabnya ditakdirkan untuk 
mengorbankan sesuatu, dan dia tidak memiliki energi untuk 
memperhatikan orang-orang di sekitarnya. 


Tan Yan berbeda. Dia lembut dan baik hati dan 
mempertimbangkan semua orang di sekitarnya semaksimal 
mungkin. Dia kuat dan sedikit lemah pada saat yang 
sama.Ketika menghadapi sekolah, Tan Yan terlihat sangat 
menyedihkan sehingga Liang Xian tidak bisa membantu 
tetapi merawatnya. 


Asal mula perasaan mungkin hanya rasa syukur, atau 
mungkin benar-benar empati. Tapi Tan Yan sangat cantik, 
semakin dekat Anda dengannya, Anda akan semakin 
tertarik. 


Liang Xian tahu bahwa dia sangat menyukainya, bahkan 
jika Tan Yan lebih tua dari Menteri Yu, dia tidak bisa 
menghilangkan perasaan Liang Xian. 


Faktanya, Liang Xian tahu bahwa ada kesepian dan 
kelelahan yang mendalam di balik kekuatan Tan Yan. Dia 
hanya kuat dan kuat, tetapi Tan Yan sebenarnya cukup 
bingung ketika dia berada di dunia, dia tidak pandai dalam 
hal itu. Faktanya, dia sangat suka berinteraksi dengan orang 
lain, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. 


Kali ini, tugasnya sangat sulit, Tan Yan memilih untuk 
menyelamatkan orang, tetapi Liang Xian tidak 
menghentikannya. 


Hanya mereka yang telah ditinggalkan yang tahu betapa 
bahagianya mengetahui bahwa seseorang bisa datang 
untuk menyelamatkannya dalam keputusasaan. 


Liang Xian memutuskan untuk mendukung Tan Yan sampai 
akhir, tetapi tugas itu terlalu sulit bagi mereka untuk 
menyelamatkan lebih dari seribu orang kembali. 


Ini sudah merupakan hasil terbaik untuk dapat kembali di 
tengah jalan, tetapi apa yang harus dilakukan orang mati? 
Siapa yang bertanggung jawab atas hidup mereka? 


Setidaknya Tan Yan tidak bisa dibiarkan menanggung beban 
seberat itu, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama 
sisa hidupnya. 


Jadi Liang Xian berdiri, dia mengambil hak untuk berbicara 
di depan Tan Yan, dengan paksa menekan kerumunan, 
membiarkan mereka bertindak sesuai dengan hati mereka 
sendiri, menggunakan cara yang paling menentukan 
dengan imbalan pengorbanan yang paling sedikit, dan 
memblokir semua rasa bersalah pada dirinya sendiri. . 


Dia akhirnya sampai di ujung, hanya selangkah lagi, tapi dia 
digigit. 


Liang Xian memisahkan wanita itu dari kerumunan untuk 
pertama kalinya, dia bertindak dengan tenang, tetapi dia 
putus asa di dalam hatinya. Dia terinfeksi, Tan Yan ... masih 
bisa menangkapnya? 


Wanita itu menangis dan memohon kepada Tan Yan, 
mengatakan bahwa dia bisa membawa anak itu untuk 


melakukan percobaan. Bahkan, Liang Xian juga punya ide 
ini. Virus zombie adalah virus yang tidak dikenal, dan Qiao 
Zhixue mungkin berpikir bahwa virus ini memiliki nilai 
penelitian. 


Namun, Tan Yan menolak, ia mengatakan bahwa demi 
milyaran orang di dunia nyata, ia tidak dapat membawa 
bahaya kembali. 


Liang Xian mencegah Yan Yongfeng Tu Zishi untuk 
mengatakan yang sebenarnya kepada Tan Yan. Dia 
menyembunyikan kejadian itu dan menasihati Tan Yan 
untuk tidak menempatkan tim kekuatan di tutup pelindung. 
Dia berdiri di belakang tim, melepaskannya pada menit 
terakhir, dan menyaksikan rekan-rekannya pulang. 


Liang Xian tidak Tidak pernah terpikir untuk memohon 
kepada Tan Yan agar membawanya kembali. Dia adalah 
negara adidaya, mungkin ada peluang baru. Tan Yan sangat 
menghargainya, mungkin dia akan setuju? 


Tetapi Liang Xian tidak mencoba, dia tidak berani mencoba. 


Dia sudah pernah menyerah Menteri Yu sekali, jika Tan Yan 
juga memilih untuk menyerah, dia tidak akan mampu 
menanggung hasil ini. 


Tidak peduli apakah dia seorang pengecut, atau jika dia 
tidak memiliki keberanian, kali ini dia menyerah pada 
dirinya sendiri. 


Jangan biarkan Tan Yan merasa malu, simpan kenangan 
terbaik di hatinya. 


Setelah melihat semua orang pergi, Liang Xian menekan 
luka gigitan di lengannya dan berjalan ke mayat kaisar 
zombie tingkat lima. Dia berdiri di samping mayat dan 


mengamati sebentar, mengeluarkan instrumen dari 
ranselnya, dan bersiap untuk menguji virus zombie. 


Bahkan jika Anda ingin mati, Anda harus mati untuk 
mengerti. 


72 


Bab 73 Pulang ke rumah 


Bab 73 Pulang ke rumah 


Di Kota B, pada 20:13 pm, Menteri berdiri di depan titik 
teleportasi, Dia tampak tenang di permukaan, tetapi terus- 
menerus menonton arlojinya mengungkapkan kecemasan 
batinnya. 


Cui Heyu dengan cemas berputar-putar di sekitar Xu 
Mingyu. Sudah 23 jam. Saya tidak tahu apa yang terjadi 
dengan tim kemampuan. 


Dia tidak merasakan banyak ketika dia memasuki dunia 
yang berbeda, tetapi ketika dia berada di dunia nyata dan 
dengan cemas menunggu tim kemampuan untuk kembali, 
dia menyadari betapa tidak berdayanya orang-orang yang 
ditinggalkan itu. 


Saya ingin mengikuti kekuatan tim ke dalam "kekosongan", 
bahkan jika Anda mati di dalamnya, itu lebih baik daripada 
menjadi cemas di sini. 


Ada kalung yang digantung di leher rusa, yang dibawa oleh 
Oiao Zhixue. Faktanya, dengan kekuatannya, ia dapat 
dengan mudah melepaskan kerahnya, tetapi rusa itu tidak 
berani bergerak, karena takut Oiao akan membedahnya 
dengan amarah seorang siswa. 


Sementara semua orang menunggu dengan cemas, meteran 
energi kuantum Oiao Zhixue menunjukkan respons energi, 
dan dia berkata kepada menteri: "Saya kembali." 


Setiap kali seseorang kembali, pengukur energi akan 
merespons. 


Begitu dia selesai berbicara, Tan Yan meletakkan perisai 
pelindung di tangannya, dan lima orang di belakangnya 
muncul di depan batu nisan. 


Tidak banyak ruang di depan batu nisan, dan terlalu banyak 
orang yang mereka bawa kembali kali ini. Jika tidak diseret, 
beberapa orang kemungkinan besar akan menabrak batu 
nisan, atau bahkan bergabung langsung dengan batu nisan 
selama reorganisasi. 


Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah transmisi 
kuantum. Qiao Zhixue-lah yang meminta semua orang 
untuk kembali sebelum pergi, untuk menghindari tragedi. 


Orang-orang di tim peneliti melihat Tan Yan kembali seperti 
dewa, menyeret lebih dari 600 orang kembali, dan tiba-tiba 
bersorak. Saat ini, semua orang berpikir bahwa Tan Yan di 
bumi ini luar biasa. 


Menteri Yu dan yang lainnya segera menyediakan tempat 
untuk semua orang, untungnya masih ada jarak antara 
kuburan lama dan kuburan baru di Ping County, dan masih 
ada ruang untuk 600 orang. 


Setelah menjatuhkan orang-orang, mereka yang selamat 
melihat Menteri Yu dan tentara bersenjata berat lainnya. 
Mereka semua adalah manusia dan bukan zombie, dan 
mereka menangis kegirangan. 


Setiap orang telah mengalami terlalu banyak pengalaman 
siang dan malam ini, pada saat ini, mereka hanya dapat 
mengungkapkan perasaan batin mereka dengan air mata. 


Menteri Yu hendak melangkah maju untuk berjabat tangan 
dengan Tan Yan, tetapi dia menghentikannya, "Kita akan 
pergi ke dunia zombie kali ini. Meskipun tidak ada tanda- 
tanda infeksi virus Zombie sekarang, yang terbaik adalah 
tidak menghubungi orang-orang di dunia nyata dan 
mengisolasi mereka. Suatu periode waktu lebih baik. " 


Karena alasan inilah Tan Yan tidak segera melepaskan 
penutup pelindungnya. 


"Oke, saya akan segera mengatur mobilnya." Menteri Yu 
memberi hormat kepada Tan Yan dan anggota Tim 
Kemampuan, "Saya mewakili negara dan rakyat dan 
memberi hormat kepada semua pahlawan." 


Layani rakyat! Tan Yan kembali dengan hadiah dari anggota 
tim, dan semua orang berkata serempak. 


Yan Yongfeng dan Tu Zishi, yang bisa berdiri di ujung tim, 
tidak menanggapi.Tu Zishi berdiri dengan hampa di depan 
batu nisan, tidak bergerak setelah transmisi, sementara Yan 
Yongfeng duduk langsung di tanah, menangis tanpa suara. 


Ada apa denganmu, Fengzi, pria bertubuh besar menangis 
memalukan. Cui Heyu berlari menemui pasangan kecilnya 
untuk pertama kalinya, Liang Xian, apakah dia terluka dan 
bersembunyi di tengah keramaian? Aku tahu dia laki-laki. 
Percuma saja " 


Cui Heyu tiba-tiba berhenti di tengah pembicaraan, karena 
dia menemukan bahwa ketika dia menyebutkan Liang Xian, 
Yan Yongfeng menangis lebih keras. 


"Liang Xian berada di ujung tim," kata Tan Yan, mengacu 
pada dirinya sendiri di belakangnya, "Dia berkata saya 
harus berkonsentrasi untuk mengendalikan penutup 


pelindung. Untuk mencegah bahaya pada akhirnya, orang- 
orang lainnya harus mendukung. aku di belakangku ... " 


Kata Tan Yan dan melihat kembali jumlah orang. Enam orang 
sedikit lebih baik. Dia memeriksanya lagi dan hanya lima. 


Tan Yan mengusap matanya dan memeriksa lagi, dan masih 
ada lima. 


Di mana Liang Xian? Dia meraih Yan Yongfeng, yang hampir 
menangis, dan suaranya sedikit bergetar, Bukankah dia di 
belakang punggungmu? 


Yan Yongfeng mengangkat matanya untuk melihat Tan Yan, 
dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa bersuara. 


Dia adalah orang pertama yang menemukan bahwa Liang 
Xian digigit oleh zombie, tetapi dia tidak mengatakannya. 
Pada saat itu, Yan Yongfeng berpikir bahwa selama dia tidak 
mengatakan apa-apa, Liang Xian diam-diam akan mengikuti 
semua orang kembali, mungkin Profesor Qiao akan punya 
jalan, kemampuannya sangat ajaib, dan Profesor Qiao 
sangat pintar, selama dia mengambil tindakan secepat 
mungkin, Liang Xian mungkin bukan zombie. 


Yan Yongfeng mengerti bahwa ini berbahaya, tetapi dia dan 
ibunya membuat pilihan yang sama - untuk 
menyembunyikannya. 


Hanya pada saat inilah dia tahu betapa sulitnya melepaskan 
teman-temannya untuk berbicara. 


Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liang Xian 
melepaskan tangannya pada menit terakhir transmisi. Yan 
Yongfeng merasakannya, tetapi dia masih tidak bisa 
mengatakannya. 


Ada apa, apa yang kamu bicarakan, kenapa kamu menangis, 
ya? Kata terakhir Tan Yan Ah bergetar, dan dia mengangkat 
Yan Yongfeng. Anak laki-laki besar yang lebih tinggi darinya 
ini seperti kolam kelembutan Seperti lumpur, Yan Yongfeng 
bahkan tidak akan bisa berdiri sendiri jika bukan karena Tan 
Yan yang menggendongnya. 


Mendengar percakapan keduanya, Tu Zishi tidak tahan. Dia 
menutupi kepalanya dan berteriak: "Liang Xian digigit 
zombie. Dia digigit saat keluar dari mobil sambil 
menggendong anak zombie!" 


Apa katamu? Tan Yan meninggalkan Yan Yongfeng dan 
berjalan menuju Tu Zishi. 


"Yan Yongfeng melihat racun mayat di tubuhnya, dan aku ... 
menebaknya. Ketika dia menolak untuk membiarkan kami 
berbicara, aku tahu dia ingin tinggal di dunia zombie 
sendirian. Aku ... aku melihat ..." Tu Zishi berkata sampai 
akhir, Tanpa daya memeluk kepalanya dan berjongkok. 


Berbeda dengan Yan Yongfeng, Tu Zishi sejak awal tahu 
bahwa Liang Xian tidak akan kembali, ia tahu bahwa 
temannya akan mengasingkan diri, tetapi ia tetap tidak 
berbicara. 


Karena tidak ada cara untuk berbicara, Tan Yan hanya 
mengusir ibu dan putranya, pada saat ini, berbicara tidak 
akan mengubah akhir cerita sama sekali, kecuali lebih 
banyak liku-liku. 


Kamu, kenapa kenapa kamu tidak memberitahuku? Tan Yan 
menutupi hatinya, dan merasakan sakit di sana untuk 
pertama kalinya. Rasa sakit itu begitu menyakitkan hingga 
dia bahkan tidak bisa berbicara. 


Apakah berguna untuk mengatakannya?" Tu Zishi 
menghantam tanah dengan kepalan tangan, "Siapa yang 
menyelamatkannya saat itu? Apakah kita akan membawa 
kembali virus Zombi?" 


"Aku, jika aku tahu ..." 


Tan Yan tersandung di batu nisan, dan akhirnya tidak bisa 
berbicara. 


Apa gunanya jika dia mengetahuinya? Apa yang dapat dia 
lakukan? Apakah Anda ragu-ragu untuk menyerahkan Liang 
Xian? Apa yang akan dia pilih pada akhirnya? 


Tan Yan tidak tahu. 


Karena Liang Xian telah membuat pilihan yang paling benar 
tapi kejam untuk semua orang. 


Tiba-tiba ada "celepuk" di sampingnya, dan Tan Yan tidak 
tahu siapa yang jatuh, dan dia tidak punya tenaga untuk 
melihat. 


Tapi detik berikutnya saya mendengar seseorang berteriak 
dengan cemas: "Menteri Yu, Menteri Yu, ada apa denganmu? 
Staf medis, cepat!" 


Tan Yan memandang dengan bingung, hanya untuk melihat 
Menteri Yu, yang tidak jauh dari sisinya, jatuh, memegangi 
hatinya. 


Xu Mingyu dengan putus asa mondar-mandir di hatinya, dan 
prajurit di sekitarnya juga berjuang untuk mencubit orang 
untuk Menteri Yu. 


Adegan itu kacau, dan Tan Yan bahkan tidak tahu apa yang 
terjadi. Baik dia maupun tim kemampuan tampaknya tidak 


memahami kekacauan di depan mereka, mereka juga tidak 
tahu bagaimana mereka pergi dari sini setelah itu. 


Tampaknya hanya dalam keadaan kesurupan untuk 
sementara waktu, dan kemudian dipindahkan dari 
pemakaman Pingxian ke pangkalan. 


Tan Yan memikirkannya setelah itu, tetapi tidak peduli 
bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat 
apa yang terjadi dalam beberapa jam itu. 


Dia hanya mendengarkan perintah, masuk ke mobil yang 
terisolasi, mengikuti perintah dan memasuki ruang 
observasi isolasi pangkalan. 


Tan Yan hanya memiliki satu pikiran di benaknya, Liang Xian 

.. sudah mati? Dia baru berusia sembilan belas tahun dan 
dia baru saja dewasa. Semua orang optimis tentang dia dan 
menganggap Liang Xian sebagai penerus masa depannya. 
Dia adalah siswa terbaik di kelas khusus. Profesor Qiao 
berkata bahwa jika Liang Xian diberikan sepuluh tahun lagi, 
dia akan pencapaian akademis tidak akan kehilangan 
dirinya sendiri. 


Dia memiliki masa depan yang cerah, dan sekarang dia .... 
mati? 


Tidak, tidak, dia belum mati, dia sekarang ditinggalkan di 
dunia lain dan berubah menjadi ... 


Zombie... 


Direktur Li sepertinya masih di depannya, Tan Yan sendiri 
yang membunuh bos lama, yang juga bisa dikatakan 
sebagai teman lama. 


Dia sedang dalam mood yang buruk saat itu, tapi dia tidak 
sedih. Karena dia tahu bahwa ini adalah kaisar zombie dari 
dunia paralel, dan direktur Li, yang telah benar-benar 
mengenalnya selama lebih dari sepuluh tahun, masih 
berada di depan direkturnya di Ping County. 


Liang Xian berkata bahwa setelah kembali ke dunia nyata, 
mereka pergi mengunjungi direktur lama bersama, dan 
pergi bersama ... 


Tidak ada lagi kebersamaan, Tan Yan meletakkan tangannya 
di dahinya, berpikir dengan lemah. 


Seseorang masuk ke ruang observasi, itu adalah Qiao 
Zhixue. 


"Lima jam telah berlalu. Menurut video di ransel Anda, 
mayat akan menjadi mayat dua hingga tiga jam setelah 
digigit zombie, dan semua orang yang kembali tidak 
berubah." Suara Qiao Zhixue masih dingin dan tidak 
berperasaan. , "Sebanyak 656 orang yang selamat dibawa 
kembali kali ini, dua di antaranya terluka parah dan 
meninggal di jalan, dan 13 lainnya terluka sedang 
diselamatkan. Sebanyak 1.187 orang memasuki dunia yang 
berbeda, dan kerugian hampir setengahnya, tetapi saya 
tahu, Anda telah mencoba yang terbaik, dan angka ini 
sudah sangat bagus. " 


Tan Yan tidak berbicara, dia diam-diam mendengarkan 
laporan Qiao Zhixue. 


"Para penyintas semuanya diatur untuk beristirahat. Mereka 
memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka. Setelah 
semalaman, mereka yang kelelahan sekarang harus 
beristirahat dengan baik. Bagaimana mengatur mereka di 
masa depan bukanlah masalah kekhawatiran kami , ini 


masalah politik. Serahkan pada Menteri Yu, kita hanya perlu 
menyelesaikan krisis "kosong". "Qiao Zhixue melanjutkan. 


Rusa di sampingnya melepaskan diri dari Qiao Zhixue, dan 
berlari ke sisi Tan Yan "Da Da Da", mengusap wajahnya 
dengan kepalanya. 


Tan Yan menyentuh punggung rusa tanpa sadar, dan 
sentuhan lembut itu sangat mengharukan. 


"Menteri Yu sudah bangun dan menunggu orang-orang dari 
tim adidaya datang ke pertemuan. Kecelakaan 'kosong' ini 
terlalu besar, lalu kita harus membuat rencana tanggapan, 
jika tidak seluruh kota B akan masuk kekacauan. Orang- 
orang menghadapi bahaya memasuki akhir zaman setiap 
saat, dan negara mulai membahas masalah pemindahan ibu 
kota. Qiao Zhixue berkata lagi. 


"Aku tahu," Tan Yan mengangkat matanya ke arah Qiao 
Zhixue, "Aku mengerti." 


Pria yang tidak pandai mengungkapkan perasaan ini 
menghiburnya dengan caranya sendiri. 


Mengapa Menteri Yu pingsan? Tan Yan tiba-tiba berkata, 
Meskipun Liang Xian luar biasa, Menteri Yu seharusnya 
sudah terbiasa dengan pasang surut selama bertahun- 
tahun. 


Oiao Zhixue berkata: "Tidak perlu lagi merahasiakan 
semuanya. Liang Xian adalah putra Menteri Yu." 


Tangan Tan Yan gemetar, dia memikirkannya, "Kalau begitu 
dia pasti jarang bertemu Ayah." 


Ketika orang lain mendengar tentang pengalaman hidup 
Liang Xian, mereka mungkin iri kepadanya karena dia 


memiliki seorang pemimpin nasional sebagai seorang ayah. 
Tetapi yang dipikirkan Tan Yan adalah bahwa Menteri Yu 
sangat sibuk sehingga setiap kali mereka memasuki 
"kosong", Menteri Yu akan tinggal bersama mereka sampai 
mereka kembali. 


Berapa banyak waktu yang bisa diberikan ayah seperti itu 
kepada anak-anaknya? 


"Pergi ke pertemuan." Qiao Zhixue berkata, "Kali ini kami 
menderita kerugian besar, dan justru karena inilah kami 
harus bertemu untuk menyimpulkan pengalaman kami dan 
menghindari hal-hal seperti itu terjadi di masa depan." 


"Itu tidak bisa dihindari," kata Tan Yan ringan, "Selama" 
kekosongan "masih ada, negara tidak akan pernah 
menghindari pengorbanan. Saya pikir saya cukup kuat 
untuk setidaknya melindungi tim adidaya, tetapi saya masih 
tidak bisa melakukannya. saya t." 


Dia bukan tuhan, dia tidak bisa melakukannya! 


Ketika Liang Xian mengaku padanya, Tan Yan sama sekali 
tidak memikirkan masalah hubungan itu. Malahan, dia pikir 
itu sedikit aneh. Bagaimana bisa Liang Xian seperti orang 
tua seperti dia? Dengan perbedaan usia 39 tahun, dia bisa 
mati kapan saja. 


Tapi Liang Xian berkata, siapa yang tahu jika dia akan 
terbunuh dalam misi berikutnya, siapa yang bisa 
memikirkan apa yang akan terjadi besok. Mengapa kita 
harus mempertimbangkan apakah kita akan menjadi tua di 
masa depan dan apakah kita bisa sampai pada akhirnya? 
Dia hanya menyukainya dan ingin mengungkapkan 
perasaannya. Apakah ini salah? 


Ya, Tan Yan sendirilah yang salah. 


Apalagi Liang Xian hari itu, dia akan menolak untuk berubah 
menjadi seorang gadis dengan usia yang sama. 


Tidak, ganti saja dengan wanita yang sebaya dengan Tan 
Yan, dia tidak akan setuju. 


Berawal dari memasuki "kehampaan", Tan Yan tidak punya 
pilihan untuk menghabiskan seluruh hidupnya dengan 
siapapun di dalam hatinya, la menutup hatinya dan menjadi 
kesepian dan kuat. 


Bahkan jika itu tidak dapat dihindari, kita harus terus 
berjalan. Qiao Zhixue berkata, Mungkin suatu hari, kamu 
akan berkorban, dan sekarang semua orang di tim kekuatan 
akan berkorban. Meski begitu, orang-orang yang kita 
tinggalkan harus terus berjalan. 


Selama bumi masih berputar, dan selama umat manusia 
memiliki masa depan, kita harus mencari jalan keluar dalam 
situasi yang begitu menyedihkan. 


Sampai hanya tersisa satu orang di dunia ini. " 


Ini adalah perjalanan tanpa mundur.Tidak ada yang tahu 
hal-hal kejam apa yang akan dihadapi di masa depan, tetapi 
meskipun menyedihkan, manusia tidak dapat berhenti. 


Tan Yan akhirnya mengikuti Qiao Zhixue ke sebuah 
pertemuan, dan semua orang dari tim supers ada di sana. 
Tapi tidak ada yang peduli tentang apa yang dikatakan dan 
dianalisis Oiao Zhixue dalam pertemuan ini. 


Tan Yan tidak mengerti apa-apa pada pertemuan semacam 
ini di waktu normal. Liang Xian, satu-satunya yang dapat 
terhubung dengan Qiao Zhixue, tidak ada di sini hari ini. 


Cui Heyu juga bisa, tapi hampir selalu, belum lagi dia tidak 
mau bicara hari ini. 


Qiao Zhixue membicarakannya hampir sepanjang hari, 
tetapi orang-orang di tim negara adidaya tidak 
mendengarkan, dan Tan Yan tidak membuat catatan apa 
pun. 


Dia tidak punya pilihan selain melihat Menteri Yu. 


Masih ada botol yang tergantung di tangan menteri, dia 
didorong ke rapat dengan kursi roda, dan rapat ini juga 
diadakan atas permintaannya. 


Setelah menerima permintaan bantuan dari Qiao Zhixue, dia 
terbatuk dan menepuk meja, menarik perhatian semua 
orang. 


Tujuh pasang mata, termasuk Cui Heyu, menatapnya, dan di 
depan mata muda yang mirip dengan Liang Xian ini, Menteri 
Yu sedikit menggelengkan pikiran, seolah-olah putranya 
masih di sisinya. 


Dia pusing, Xu Mingyu buru-buru mendukungnya, "Menteri, 
mengapa Anda tidak pergi istirahat." 


"Tidak," Menteri Yu melambaikan tangannya, "Ada yang 
ingin saya katakan kepada semua orang." 


"Anda mungkin tidak mengerti mengapa saya pingsan. Di 
sini saya bisa menjelaskannya, karena masalah ini tidak ada 
artinya menyembunyikannya. Liang Xian adalah anak saya." 


Kata-kata Menteri Yu menarik perhatian semua orang, semua 
orang di tim negara adidaya memandangnya. Sambil 
terkejut, mereka ingin mendengar apa yang akan dikatakan 
ayah kandung Liang Xian. 


"Saya sedih kehilangan putra satu-satunya, tetapi yang 
lebih menyedihkan lagi adalah seorang prajurit muda yang 
memiliki masa depan menjanjikan dengan kontribusi tak 
terbatas untuk tanah air meninggalkan kami seperti ini. 
Saya..." 


Menteri Yu meraih hatinya dan menarik napas dalam-dalam, 
dan kemudian dengan perlahan dan lembut melanjutkan: 
"Saya memahami suasana hati semua orang di sini, tetapi 
kita tidak bisa diam karena ini. Jika kita terus mengalami 
depresi, hanya yang kedua dan yang yang ketiga akan 
muncul., Dan bahkan lebih Liang Xian, untuk mencegah 
tragedi terjadi lagi, saya berharap semua orang dapat 
mengingat kesedihan hari ini di hati mereka, mengambil 
peringatan, dan melanjutkan. " 


"Saya punya pertanyaan," Cui Heyu mengangkat 
tangannya, "Saya tidak pernah berurusan dengan anak itu 
sejak saya masih kecil. Setiap kali ibu saya datang menemui 
saya, dia akan mencari-cari kesalahan dan memukuli saya. 
Saya tidak mengerti mengapa pada awalnya, tetapi 
kemudian saya bertanya padanya, Anda mengalahkan Saya 
sudah berkali-kali, mengapa saya tidak melihat guru 
mencari orang tua, dan dia memukul saya lebih keras 
setelah saya selesai berbicara. 


Saat itu saya tidak mengerti kenapa, tapi tadi saya sangat 
malu, saya tidak sengaja membaca kasus Liang Xian. " 


Dia memutar komputer di depannya untuk menunjukkan 
kepada semua orang, "Pada bulan April tahun ini, dia 
kembali dari cedera misi. Saat itu, kami tidak tahu seberapa 
parah cederanya. Kami pikir kami dapat kembali ke sekolah 
dalam waktu beberapa hari. Mengetahui bahwa dia sudah 
menjadi orang yang tidak berguna pada saat itu. Tanpa 


kebangkitan kemampuan 'kosong', Liang Xian tidak akan 
pernah bisa kembali ke akademi militer." 


"Menteri Yu, saya punya pertanyaan, di mana Anda tadi?" 
Hati Tan Yan bergetar lagi. 


Pada bulan April tahun ini, dia bertemu Menteri Yu untuk 
pertama kalinya, pada saat itu Menteri Yu pergi untuk 
menginspeksi Kabupaten Ping. 


73 


Bab 74 Penyelundupan Ruang Angkasa 


Bab 74 Penyelundupan Ruang Angkasa (1) 


Cui Heyu baru saja menanyakan pertanyaan ini, Qiu 
Qizheng menangkapnya. 


Pertanyaan ini berada di luar jangkauan. Dalam masalah 
antara Liang Xian dan putranya, Cui dan Yu tidak memenuhi 
syarat untuk mengajukan pertanyaan, juga tidak memiliki 
hak untuk mengajari pendeta bagaimana menjadi seorang 
ayah. 


Sudahkah Anda mengintip catatan medis Liang Xian? 
Menteri Yu mengerutkan kening, Dalam kasus ini, Anda telah 
melanggar undang-undang keamanan dunia maya lagi, 
bahkan jika Anda mengkhawatirkan Liang Xian, ini tidak 
baik. 


"Saya tidak meretas situs internal rumah sakit," kata Cui 
Heyu. "Sekarang selama saya ingin memeriksa, saya dapat 
memeriksa catatan medis masa lalu saya. Saya hanya 
masuk dengan nomor ID Liang Xian. Ini bukan pelanggaran. 


Secara teori, ini adalah pelanggaran privasi pribadi, tetapi 
tidak ada hubungannya dengan undang-undang keamanan 
Internet, dan jika Liang Xian secara pribadi tidak 
mengejarnya, Cui Heyu tidak ilegal. Kali ini, dia dengan 
cerdik melakukan tendangan samping. 


"Cukup," kata Xu Mingyu, "Saya mengerti bahwa Anda 
patah hati untuk Liang Xian, tetapi masalah antara ayah 
dan anak bukanlah sesuatu yang dapat kita bicarakan. 


Lebih baik kembali ke pertemuan itu sendiri. Kali ini, lebih 
dari 600 orang biasa ditinggalkan di dunia lain. Kita harus 
membuat rencana darurat, apa yang harus kita lakukan jika 
masalah ini muncul kembali. Kota B adalah ibu kota Cina, 
dan berapa banyak orang yang memiliki yayasan di sini. 
Kita tidak bisa membiarkan "Kosong" terus. Kali ini kereta 
bawah tanah, dan lain kali untuk berjaga-jaga Bagaimana 
dengan Auditorium Rakyat? Jika kita benar-benar tidak bisa 
mengatasi masalah ini, China mungkin menghadapi 
pemindahan ibu kotanya. Gerakan semacam ini adalah a 
proyek triliun dolar. Pernahkah Anda berpikir tentang 
pengaruhnya terhadap negara? " 


Menghadapi masalah seperti itu, nyawa Liang Xian sungguh 
tidak berarti. 


Tentang masalah ini, apakah kamu mendengar apa yang 
saya katakan barusan? Oiao Zhixue bertanya. 


Tim negara adidaya diam, mereka tidak mendengarkan. 


Oiao Zhixue menghela nafas: "Saya baru saja mengajukan 
beberapa penelitian eksperimental yang menjengkelkan 
pada Anda. Menteri Yu tidak setuju. Sekarang saya ingin 
bertanya apakah Anda bersedia." 


Eksperimen macam apa? Tanya Tan Yan. 


Tentu saja tidak akan membahayakan kesehatanmu, tapi 
mungkin akan sangat menyakitkan. Oiao Zhixue berkata, 
Terjadinya insiden Liang Xian membuatku merasa bahwa 
kekuatan semua orang terlalu lemah. Pada tahap ini, tidak 
ada waktu untukmu untuk berlatih perlahan. Kesadaran dan 
karakteristik otak manusia telah mengembangkan 
seperangkat metode pelatihan yang ditujukan pada otak. 
Pelatihan intervensi buatan dengan obat-obatan dan 
stimulasi fisik akan sangat menyakitkan. Kualitas mental 


yang buruk dapat menyebabkan bayangan. Terserah Anda 
untuk memutuskan apakah Anda setuju. " 


Qiao Zhixue membuat keputusan sementara untuk 
mencetak rencana tersebut dan menyerahkannya kepada 
Anda. Meskipun dia terlihat tenang, pengorbanan Liang 
Xian juga berdampak besar padanya, jika tidak, Qiao Zhixue 
tidak akan mengambil tindakan drastis seperti itu. 


Ini adalah rencana yang sangat detail. Bahkan kemampuan 
penyembuhan diri setiap orang dipertimbangkan. Setiap 
item pelatihan pada pandangan pertama terasa 
menyakitkan. Tidak heran Menteri menolaknya. 


Aku tidak disini? Tanya Tan Yan. 


"Anda tidak membutuhkannya," kata Qiao Zhixue, "Jika 
setiap orang memiliki kekuatan Anda, saya tidak perlu 
khawatir tentang itu. Tetapi ini adalah laporan penelitian 
tentang Tan Lu, Anda dapat melihatnya." 


Tan Yan sama sekali tidak dapat memahami laporan 
akademis ini, dan Qiao Zhixue juga mengetahui hal ini, jadi 
mengapa dia memberikan laporan ini kepadanya? 


Tan Yan melihatnya dengan bingung. Dia tidak memahami 
terminologi teknis di seluruh artikel. Dia berpaling ke 
kesimpulan dan melihat kata-kata di atas, dan murid Tan Yan 
sedikit menyusut. 


Laporan tersebut menulis: "Dengan membandingkan EEG 
dan gaya berpikir Tan Yan, Liang Xian, dan Xiaolu, dapat 
disimpulkan bahwa kemungkinan Tan Yan dan Liang Xian 
terjerat kuantum dengan Tan Lu adalah 99,7%." 


Tan Yan menatap Qiao Zhixue, bertanya-tanya mengapa dia 
menyerahkan laporan seperti itu saat ini. 


Keterikatan kuantum, istilah Tan Yan belum sepenuhnya 
dipahami, tetapi dia tahu bahwa setiap kali dia dapat 
kembali dari dunia lain ke realitas penjelasan, itu 
tergantung pada keterjeratan apa yang dia miliki dengan 
batu nisan. 


Qiao Zhixue sekarang memberitahunya bahwa sangat 
mungkin rusa itu akan terjerat dengan kesadaran Liang Xian 
selama perjalanan. Apa artinya ini? 


Saat ini, semua orang telah membaca rencana pelatihan di 
tangan, dan Yan Yongfeng adalah yang pertama 
mengatakan: "Saya setuju." 


Menteri Yu berkata: "Saya tidak setuju. Ini terlalu berisiko. 
Saya percaya bahwa Profesor Qiao dapat mengontrol 
intensitas pelatihan dan tidak akan menyebabkan 
kerusakan pada Anda, tetapi kerusakan psikologis lebih sulit 
untuk disembuhkan daripada secara fisik." 


Tidak ada cedera, itu membuatku merasa lebih tidak 
nyaman daripada ketika Liang Xian melepaskanku. Yan 
Yongfeng mengepalkan tinjunya, Jika aku bisa menjadi lebih 
kuat, dan lebih kuat, apakah aku bisa melihat bahwa anak 
itu telah menjadi zombie? Jika saya bisa melihatnya, Liang 
Xian tidak akan ... " 


"Saya juga setuju." Tu Zishi juga dengan tegas berkata, 
"Profesor Qiao, menurut Anda apakah jika kemampuan 
prediksi saya menjadi lebih kuat, dapatkah saya 
memprediksi waktu dan tempat dari yang 'kosong'?" 


Oiao Zhixue: "Kemungkinannya sangat tinggi. Menurut 
spekulasi kami," lubang "dibentuk oleh efek Kubus Rubik 
antara dunia paralel. Saat dunia kita berdekatan dengan 
dunia yang runtuh, tekanan dunia ini akan menyebabkan 
keruntuhan sebagian , Yaitu Pembentukan 'void'. Tekanan 


akan memaksa orang atau benda di dunia kita untuk 
dipindahkan ke dunia paralel yang runtuh, sementara dunia 
utuh tidak akan terpengaruh. 


Karena ada dunia paralel yang tidak terbatas dan 
perubahan dari Kubus Rubik juga tidak terbatas, kita tidak 
dapat memprediksi kemunculan 'kosong' sama sekali. Tapi 
menurut saya gerakan di alam semesta juga semacam 
gerakan, juga punya energi, dan juga menghasilkan 
pertanda. Jika Anda cukup kuat untuk meramalkan, Anda 
bisa merasakan gaya ini dan Anda harus bisa 
memprediksinya. " 


"Kalau begitu saya bersedia berpartisipasi dalam pelatihan," 
kata Tu Zishi, "Saya seorang tentara, dan itu adalah tugas 
saya untuk berkontribusi bagi negara. Tetapi orang biasa, 
mereka tidak boleh menderita kesakitan seperti itu. Saya 
melihat orang-orang di sekitar saya digigit. oleh zombie. 
Cedera, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa 
menyerah pada mereka. Saya benar-benar ... terlalu tidak 
berguna. Saya pikir, setidaknya, saya bisa memprediksi 
lokasi dan waktu "kosong" terlebih dahulu , dan organisasi 
dapat mengevakuasi kerumunan terlebih dahulu, meskipun 
ini hanya efeknya kecil. " 


Saya juga setuju. Anggota tim supernatural mengangkat 
tangan mereka satu per satu. 


"Kamu ..." Menteri Yu menghela napas panjang. 


Oiao Zhixue: "Menteri Yu, karena mereka semua setuju, saya 
berharap organisasi dapat mempertimbangkan proposal ini. 
Selain itu, ada satu hal lagi. Saya berharap organisasi dapat 
menyelesaikan transaksi dengan negara-negara maju 
seperti Amerika Serikat secepatnya. . Saya membutuhkan 
teknologi mereka. " 


"Anda menyebutkan ini terakhir kali. Mengenai masalah 
'kekosongan', informasi negara kita seharusnya yang paling 
maju. Teknologi mana yang membuat Anda begitu peduli?" 
Tanya Menteri Yu. 


"Pengukur energi memori," kata Qiao Zhixue, "Tepatnya, ini 
adalah chip memori. Saya tahu bahwa Amerika Serikat 
sedang mengembangkannya. Chip memori ini dapat 
mengingat bentuk energi yang telah bertahan dan 
menggandakannya. Selama ada dukungan energi yang 
cukup, Mampu memulihkan bentuk energi ini. " 


"Maksud kamu apa?" 


"Saya beri contoh. Jika Tan Yan menempatkan kekuatan 
pembentuk perisai pelindung pada chip memori, chip 
memori akan mengingat kekuatan ini. Selama chip memori 
tersebut kita beri energi yang cukup, seperti listrik atau 
energi lainnya. , chip memori Energi ini akan diubah 
menjadi penutup pelindung. Durasi dan daya ditentukan 
oleh jumlah energi yang kita sediakan. Jika kita kemudian 
memproduksi chip ini secara massal dan menaruhnya pada 
semua orang, setidaknya semua orang di Kota B, maka 
Orang biasa setidaknya akan memiliki kekuatan untuk 
melindungi diri mereka sendiri dalam 'kekosongan', dan 
tidak perlu bagi Tan Yan untuk mendukung semuanya 
sendirian. "Qiao Zhixue menjelaskan. 


Adanya hal semacam ini akan membuat negara secara 
sembarangan menangkap ability dan memaksa mereka 
menggunakan ability, yang mana terlalu berbahaya. Menteri 
Yu segera menganalisa kekurangan dari memory chip 
tersebut. 


"Pertama, chip semacam ini sedang dalam pengembangan. 
Di atas hanyalah hipotesis. Ini tidak akan menimbulkan 


ancaman bagi negara adidaya untuk sementara. Yang saya 
butuhkan adalah teknologi paling canggih di dunia. Kedua, 
rencana ini harus menjadi masa depan seluruh dunia. Itu 
hanya dapat diaktifkan ketika berada dalam ruang lingkup 
'kosong'. Pada saat itu, siapa pun dapat memasuki 
kemampuan kebangkitan 'kosong', dan negara-negara juga 
membutuhkan kemampuan untuk menjaga ketertiban, 
fenomena ini akan banyak lebih baik. "Qiao Zhi belajar," 
Meskipun ini mungkin masalah tahun dan dekade, kita perlu 
membuat rencana ke depan. " 


"Saya akan bernegosiasi secepatnya," kata Menteri Yu. "Ini 
adalah fenomena praktis dari 'kekosongan' untuk bertukar 
teknologi canggih di bidang lain seperti mekanika kuantum 
dengan negara lain. Negara ini telah melakukannya sejak 
lama, dan para pemimpin senior negara lain juga menyadari 
'kekosongan. Namun sejauh ini, "lubang" akan muncul di 
China setiap saat, dan "lubang" negara lain hanya muncul 
berpasangan. Saat kita menyelesaikan masalah negara kita 
sendiri , kami juga membantu negara lain untuk 
menyelesaikannya. Kecuali jika suatu saat, "lubang" telah 
muncul di negara saya. 'Kami tidak akan memiliki chip tawar 
jika kami tidak muncul di negara kami.' 


"Saya mengerti," Oiao Zhixue mengangguk, "Sepertinya 
masalah ini masih akan menjadi masalah, saya hanya 
berharap bahwa" kekosongan "dapat membiarkan negara 
kita pergi sebentar dan memberi kita waktu bernafas." 


Beberapa pendapat yang dilontarkan oleh Qiao Zhixue 
memang sangat penting untuk masa depan.Bahkan Cui dan 
Yu mengesampingkan amarah mereka dan 
mendengarkannya dengan saksama. 


Di atas adalah rencana darurat yang saya kemukakan. Jika 
bisa terwujud, tekanan pada City B bisa sangat berkurang. 


Masih terlalu dini untuk membicarakan pemindahan ibu 
kota. Bagaimanapun, ini adalah global bencana. Tidak bisa 
melarikan diri. "Qiao Zhixue melanjutkan," Saya berharap 
Menteri Yu dapat berkomunikasi dengan atasannya dan 
memberi kami waktu dan sumber daya. " 


Saya akan mencoba membujuk atasan. Menteri Yu merasa 
sedikit pusing, dan dia mencubit alisnya. 


Oiao Zhixue dengan hati-hati mengamati gerakannya, dan 
kemudian berkata: "Mengenai yang selamat, saya tidak tahu 
apa yang direncanakan atasan?" 


Menteri Yu berkata: "Masalah 'kekosongan' tidak boleh 
dipublikasikan. Kami akan berbicara dengan setiap orang 
yang selamat, meminta mereka untuk menandatangani 
perjanjian kerahasiaan, dan menyuntikkan alat pelacak di 
bawah kulit. Begitu mereka mengatakan itu melanggar 
kerahasiaan nasional hukum, mereka hanya dapat 
mengambil tindakan koersif. " 


Yang disebut tindakan wajib adalah penjara. Begitu masuk, 
secara alami tidak akan ada kesempatan untuk 
mengungkapkan rahasia kepada dunia luar. Faktanya, 
negara memiliki banyak cara untuk merahasiakan para 
penyintas, dan Menteri Yu memilih cara yang baik untuk 
semua orang . 


Bagaimana jika seseorang memiliki kemampuan 
kebangkitan di dalamnya? Oiao Zhixue bertanya lagi. 


Itu akan dikontrol, tapi mereka tidak bisa dibiarkan masuk 
'kosong' untuk saat ini. Hal semacam ini masih terlalu dini 
untuk orang biasa, kata Menteri Yu. 


Saya pikir lebih baik Menteri menangani masalah ini sendiri. 
Oiao Zhixue memandang Menteri Yu dan berkata. 


"Saya? Apa yang harus saya lakukan?" Sakit kepala Menteri 
Yu semakin menyakitkan. Jika dia tidak baru saja mengalami 
serangan jantung, dia harus mempertimbangkan untuk 
minum obat penghilang rasa sakit untuk menghilangkan 
rasa sakitnya. 


Apakah Anda belum menemukannya? Anda telah 
membangkitkan kekuatannya. Qiao Zhixue mengeluarkan 
meteran energi kecil, meletakkan meteran energi di sebelah 
menteri, dan penunjuk pada meteran energi itu bergetar 
hebat. 


Apa ?! Semua orang di tim kemampuan super berdiri. 


Kapan menteri membangkitkan kekuasaan? Apakah itu 
telah berkembang ke titik pencerahan tanpa harus 
memasuki "kekosongan"? 


Tan Yan hanya sedikit  terkejut.Bahkan setelah 
memikirkannya, ini sebenarnya masalah biasa. 


"Saya lupa memberi tahu Anda bahwa Menteri Yu 
sebenarnya adalah orang pertama yang memasuki 
'kekosongan' dan kembali setelah Tan Yan, lebih awal dari 
semua orang di tim kemampuan." Qiao Zhixue menjelaskan, 
"Sebenarnya, saya skeptis tentang ini. Itu karena setelah 
Menteri Yu kembali, meteran energi kuantum yang hanya 
bereaksi ketika "lubang" muncul, pernah bereaksi terhadap 
Menteri Yu, tetapi reaksi ini menghilang beberapa saat, 
membuatku tidak yakin apakah Menteri Yu benar-benar 
terbangun. Hingga barusan. Dia terstimulasi dan suasana 
hatinya berfluktuasi hebat sebelum pengukur energi 
merespons lagi. 


Anda tidak pernah berpikir tentang kemungkinan 
kebangkitan Anda sendiri, dan kesadaran menekan 
kekuatan supernatural, dan saya tidak pernah mengujinya. " 


Kepala Menteri Yu semakin sakit. Melihat meteran energi di 
depannya, tidak mungkin lagi mempercayainya saat ini. Dia 
menutupi kepalanya dan bertanya, "Lalu apa kekuatanku?" 


Itu pengaruhnya pada emosi atau kesadaran orang. Qiao 
Zhixue menunjuk kepada semua orang, Apakah kamu tidak 
menemukan bahwa sejak sakit kepala Kamu, emosi orang- 
orang di tim super telah stabil? Sebenarnya ... aku juga 
sangat prihatin tentang Liang Urusan Xian. Sayangnya, tapi 
aku merasa lebih baik sekarang, semua terima kasih. " 


Ketika dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari 
bahwa mereka tidak terlihat sedih lagi sebelum mereka 
menyadarinya. 


"Anda ingin semua orang tenang. Pikiran ini belum hilang, 
jadi kepalamu semakin sakit." Qiao Zhixue mencabut 
meteran energi, "Jadi itu adalah pilihan terbaik bagi Anda 
untuk bernegosiasi dengan para penyintas. Saya yakin itu 
menunggu untukmu. Kemampuan yang kuat dapat 
mengontrol hati orang. " 


Menteri Yu mendengarkan kata-kata Qiao Zhixue, dan untuk 
saat ini, tanpa memikirkan hal-hal untuk menenangkan 
emosi semua orang, dia merasa sakit kepalanya telah 
berkurang banyak. 


Orang-orang yang dihibur berangsur-angsur muncul dari 
kesedihan atas kepergian Liang Xian saat ini, dan hanya Tan 
Yan yang tidak bisa melakukannya. Kesadarannya terlalu 
kuat untuk dikendalikan oleh menteri. 


Dia melihat laporan itu dan membelai kepala Xiaolu dengan 
telapak tangannya secara tidak sadar, tidak tahu apa tujuan 
Qiao Zhixue memberikan laporan itu kepada dirinya sendiri. 


Ada sedikit harapan di hati saya, tetapi saya tidak berani 
menantikannya, jadi saya hanya bisa melihat Qiao Zhixue. 


"Akhirnya, saya harus mengajukan lamaran." Qiao Zhixue 
berkata terlalu banyak dan terlalu penting bagi semua 
orang untuk menyerapnya. Sekarang dia ingin mengatakan 
sesuatu, bahkan Cui dan Yu tidak bisa menahan diri untuk 
tidak mengambil pena dan kertas. rekaman. 


Saya berharap Tan Yan dan Tan Lu dapat bekerja sama 
dengan saya dalam melakukan eksperimen pada 
keterjeratan kuantum dan saluran transmisi. Qiao Zhixue 
memposting laporan yang baru saja ditunjukkan Tan Yan 
kepada Tan Yan di layar lebar. sisi saya hari ini., Hanya untuk 
mencari tahu dengan siapa dia memiliki keterikatan 
kuantum. Kebetulan, salah satunya adalah Liang Xian. " 


Setiap orang memiliki sedikit pemahaman mereka sendiri 
tentang keterjeratan kuantum Mendengar apa yang 
dikatakan Qiao Zhixue, ada secercah harapan di dalam 
hatinya, tapi dia merasa terlalu absurd untuk 
mempercayainya. 


Eksperimen apa? Menteri Yu bertanya dengan pusing. 


"Pertama, apakah Tan Yan dapat kembali ke dunia nyata 
Karena ia memiliki keterikatan kuantum dengan batu nisan, 
atau bahkan jika ada belitan kuantum, ia masih satu- 
satunya yang dapat melakukan transmisi spasial; kedua, 
berbagai kemungkinan spasial saluran. " 


Qiao Zhixue mulai membuat daftar rencananya di layar 
lebar: "Rencanaku adalah ketika" kosong "dibuka lain kali, 
hanya Tan Yan dan rusa yang akan masuk lebih dulu, tetapi 
setelah masuk, jangan pergi ke dunia di belakang" kosong ", 
tetapi di Saat membusuk, berdasarkan keterikatan kuantum 
antara Xiaolu dan Liang Xian, dengan bantuan tekanan" 


kosong ", saya memasuki dunia tempat Liang Xian berada. 
Pada saat yang sama, saya akan menggunakan instrumen 
untuk memperbaiki "kekosongan" dari dunia nyata, Karena 
Tan Yan telah pergi ke dunia lain. Ia tidak membentuk 
lingkaran dengan dunia nyata, sehingga "kekosongan" tidak 
akan hilang untuk sementara waktu. Dia dan Xiaolu akan 
bergegas kembali dalam waktu lima jam, dan sekali lagi 
memasuki dunia di mana mereka harus melalui 
"kekosongan" untuk meringankan krisis ini. 


Ini adalah penyelundupan. Saya tahu kedengarannya 
konyol, tetapi kondisinya kali ini terlalu jarang. Kebetulan 
Liang Xian, yang terjerat kuantum dengan rusa, berada di 
kehidupan lain Dunia, hanya kesempatan ini yang dapat 
memverifikasi dugaan saya! " 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Saya tahu Anda 
tidak memahaminya. Saya akan menjelaskannya di bab 
berikutnya. Mungkin Anda tidak memahaminya setelah 
penjelasan di bab berikutnya. Lalu ... selama Anda tahu, Tan 
Yan akan menggunakan Xiaolu untuk menggunakan 
keterikatan kuantum untuk membuat lubang. Berita 
besarnya adalah (:) 


PS: Komentar pada bab sebelumnya itu hanya bidang syura, 
saya telaah dengan teliti. Ternyata semua orang merasa 
tertekan dan menunjukkan bahwa bayinya begitu girang, 
lalu membuat marah Pak Menteri. Saya akan jelaskan hal- 
hal yang menjadi pusat perhatian semua orang. 


Pertama, Menteri Yu menyerahkan putranya dan tidak 
memenuhi syarat untuk menjadi seorang ayah. Mengenai 
hal ini sebenarnya membingungkan pertanyaan tentang 
identitas. Liang Xian adalah seorang prajurit. Posisinya 
menentukan bahwa ia harus berkorban. Itu adalah 


pilihannya sendiri untuk menjadi seorang prajurit. Jika ia 
seorang sarjana biasa, ilmuwan atau semacamnya, Menteri 
Yu Mungkin bisa dengan aman melindungi Liang Xian. Posisi 
ini menentukan bahwa Menteri Yu tidak punya pilihan selain 
berkorban seperti orang lain. 


Kedua, untuk orang yang tidak mengunjungi orang sakit, 
saya menyerahkan teks aslinya. Saya tidak mengatakan 
bahwa Menteri Yu tidak mengunjungi putranya ... Hanya saja 
pekerjaannya mendikte bahwa dia tidak bisa tinggal di Di 
depan tempat tidur. Aku mengintip dan menyentuh wajah 
putranya ketika dia masih berdiri, merasa bersalah di dalam 
hatinya. Belum ada cara untuk menghadapi putranya, itu 
saja. 


Ketiga, Liang Xian tidak boleh berpikir bahwa ayahnya 
meninggalkannya. Ini harus dikatakan dari dua aspek. Di 
satu sisi, dia telah memilih untuk melakukan tugas dan 
memilih untuk melindungi orang lain setiap saat. Dia telah 
melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. dua aspek; 
Di sisi lain, ada masalah hubungan pribadi. Prajurit juga 
manusia. Liang Xian bersedia memilih untuk mengorbankan 
hidupnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan bersedih. 
Bahkan jika dia sedih, dia harus melakukan tugas itu. Saya 
pikir ini adalah pertempuran antara sifat manusia dan 
panggilan. Hanya jika dia tahu di dalam hatinya dan merasa 
sedih tetapi masih memilih untuk mengeksekusi, ini adalah 
pria yang luar biasa dan luar biasa tentara. 


Di atas adalah penjelasan saya, dan beberapa orang merasa 
menjengkelkan jika saya membuat kata-kata terlalu 
memikat. Pembaca yang memiliki pemikiran seperti itu 
sebenarnya dapat memilih untuk tidak memperlakukannya 
sebagai kata-kata, karena saya tidak bisa menahan diri 
untuk mengomel. Apakah Anda tidak mau katakan itu, 
keluhan 


74 


Bab 75 Penyelundupan Ruang Angkasa 


Bab 75 Penyelundupan Ruang Angkasa (2) 
() 


"Apakah itu masuk akal ...? Liang Xian sudah ..." tanya Yan 
Yongfeng. 


Jika ingin menemukan Liang Xian, itu benar-benar tidak 
masuk akal. Jika Liang Xian bisa kembali, mengapa tidak 
melepaskannya. 


Sudahkah saya mengatakan saya akan menemukan Liang 
Xian? Qiao Zhixue memelototinya. Anda peduli dengan 
teman Anda, tetapi saya berbeda. Saya hanya seorang 
peneliti. Yang saya inginkan adalah kemungkinan melewati 
lubang. Dan seberapa jauh belitan kuantum dapat 
ditransmisikan. 


Jika penyelundupan berhasil kali ini, tebakan saya 
diverifikasi, dan penelitian kami adalah lompatan ke depan. 
Apakah Anda sudah lupa apa kelemahan terbesar kami 
sekarang? Hanya Tan Yan yang bisa kembali dari dunia lain. 
Tanpa dia, semua orang akan mati, bukan? " 


Yan Yongfeng diam, dia mengerti yang sebenarnya, tapi 
Liang Xian ... 


Menteri Yu dan Profesor Qiao benar bahwa mereka tidak bisa 
tenggelam dalam pengorbanan Liang Xian, dan mereka 
akan terus berlanjut di masa depan. 


Menteri Yu tidak berbicara, dia menatap Oiao Zhixue dengan 
tenang. 


Qiao Zhixue mencoba membujuknya: "Dengan kemampuan 
Tan Yan, menurutku tingkat keberhasilan penyelundupan ini 
sangat tinggi. Pertama-tama, ini bukan dunia yang 
berbahaya. Meski zombie merajalela, kekuatan Tan Yan bisa 
membawa zombie empat level sebagai jimat., Membunuh 
kaisar zombie tingkat lima dengan santai, ketika dia tidak 
diseret, pada kenyataannya, dunia ini lebih mudah bagi Tan 
Yan daripada dunia nyata. Bagaimanapun, dunia nyata 
adalah hukum dan ketertiban, dan kekuatan super tidak 
bisa diekspos dengan santai Kedua, Tan Yan Setelah masuk, 
ada lima jam penuh, dengan kecepatannya ... Menteri Yu 
harus ingat bahwa mobil kami melaju kencang di jalan raya 
hari itu dan kami tidak mengejar Tan Yan. Lima berjam-jam 
cukup lama: pada akhirnya ..." 


Dia melirik Tan Yan: "Anda tampaknya belum menemukan 
kekhususan Anda sendiri. Saya perlu memverifikasi 
kekhususan ini." 


Keistimewaan? Tan Yan bertanya-tanya. 


Bukankah spesialisasinya orang pertama yang memasuki 
"kosong"? Selain pengalaman, apa lagi yang dia miliki? 


Oiao Zhixue berkata: "Masuk akal bahwa Anda harus 
memasuki 'kekosongan' dan kembali untuk membentuk 
lingkaran tertutup sebelum 'kekosongan' akan hilang. Tetapi 
segera setelah Anda memasuki 'kekosongan', ruang akan 
runtuh dan menghilang segera. Anda belum menyelesaikan 
loop tertutup. Mengapa "kosong" menghilang? " 


Tan Yan tercengang, dia tidak pernah mempertimbangkan 
masalah ini. 


"Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk menutup 
loop, 'kosong' akan melihat kekuatan Anda, tetapi yang 


terbaik, 'kosong' akan berhenti menyebar? Tapi itu telah 
menghilang. Apa alasannya, saya benar-benar ingin tahu . 


Penyelundupan kali ini hanya untuk memverifikasi salah 
satu dugaan saya dan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan 
kekhususan Anda, tetapi masih ada kemajuan dalam 
penelitian. " 


Apakah kamu bersedia? Qiao Zhixue akhirnya bertanya. 


Hal terpenting dalam eksperimen ini bukanlah pendapat 
Menteri Yu, tapi apa yang dikatakan Tan Yan. 


Sejujurnya, bahkan jika Menteri Yu tidak setuju, selama Tan 
Yan mau, dia akan dapat membawa Xiaolu untuk 
menemukan Liang Xian ketika dia melewati "kekosongan". 


Berdasarkan pemahaman Oiao Zhixue tentang Tan Yan, pria 
ini tidak akan setuju. 


Entah karena persyaratan organisasi atau Liang Xian. 
Benar saja, Tan Yan berkata, "Profesor Qiao, terima kasih." 


Oiao Zhixue, yang selalu mahatahu, menunjukkan ekspresi 
bingung: "Mengapa berterima kasih padaku?" 


Karena saya tahu Liang Xian tinggal di dunia lain, saya ingin 
menemukannya. Tan Yan berkata, Bahkan jika Anda tidak 
mengusulkan eksperimen ini, saya ingin bertanya apakah 
ada cara untuk menemukan Liang Xian. Bukan untuk tugas 
itu, ini aku. Aku ingin membawanya kembali, keegoisanku. " 


Jika Liang Xian telah menjadi zombie, bagaimana kamu 
membawanya kembali? Tanya Menteri Yu. 


Tan Yan menyentuh hatinya dengan telapak tangannya, 
merasa sedih, tetapi dia harus menghadapinya. 


Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir, apakah Liang 
Xian dianggap syahid? Tanya Tan Yan. 


"Tentu saja," tegas Menteri Yu, "Liang Xian berkorban untuk 
menyelamatkan orang-orang yang tersesat ke dunia lain. 
Tentu saja." 


Para martir akan memasuki kuburan, kan? Tan Yan berkata, 
Aku tahu bahwa ada kuburan seperti itu di Kota B, di mana 
para martir yang berkorban untuk revolusi ini dimakamkan. 
Liang Xian, apa yang harus aku kubur? ada gundukan 
kuburan? " 


Mendengar apa yang dia katakan, hati Menteri Yu sakit tak 
terkendali lagi, entah kekuatan apa yang dia andalkan 
untuk tetap terjaga sekarang. Sebuah suara di kepalanya 
memberi tahu Menteri Yu bahwa pertemuan ini harus 
diadakan. Dia sangat sedih, begitu pula orang-orang di tim 
yang berkuasa. Jika Anda tidak menenangkan emosi semua 
orang untuk pertama kalinya, trauma tidak akan pernah 
sembuh. Dia harus mengubah pengorbanan ini menjadi 
kekuatan pendorong bagi tim ability untuk maju! 


Meskipun putranya yang meninggal, dan meskipun dia 
menderita lebih dari yang lain, diputuskan oleh posisi 
menteri bahwa dia harus menekan perasaan pribadinya, dan 
semuanya untuk situasi keseluruhan. 


Dia ingin menangis lebih dari siapa pun sekarang, tetapi dia 
harus bersabar. 


Tan Yan melanjutkan: "Liang Xian ... sebenarnya sangat 
takut dengan kegelapan dan tidak berani tidur sendirian. 
Dia perlu ditemani seseorang untuk tidur ketika dia pindah 


ke asrama yang aneh. Saya pikir dia telah menjadi zombie 
di dunia lain. . Jika kesadaran manusianya masih ada, 
apakah dia akan sangat ketakutan. " 


Cui Heyu ingin mengatakan bahwa Liang Xian sama sekali 
tidak takut pada kegelapan, dia memanfaatkanmu. Tetapi 
ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tan Yan, dia tidak 
mengatakan yang sebenarnya. 


"Saya sangat berterima kasih kepada Profesor Qiao karena 
telah memberi saya kesempatan untuk menemukan Liang 
Xian. Jika dia telah menjadi zombie ketika saya melihatnya, 
maka saya akan membunuhnya sendiri." 


Tan Yan terdiam. Dia ingat bahwa dia telah membunuh 
Direktur Li yang menjadi kaisar zombie, tetapi waktu itu 
baik-baik saja. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Menteri Li 
yang dia kenal masih hidup dan mereka bukan orang yang 
sama. Tapi Liang Xian ... 


Aku akan membunuhnya, dan kemudian membawanya 
kembali, meskipun itu hanya peti mati, aku Ingin 
membawanya pulang. Tan Yan berkata dengan lembut, 
Generasi yang lebih tua sangat percaya takhayul, 
mengatakan bahwa jika tidak ada yang menyuruhnya pergi 
setelah kematian , itu akan menjadi jiwa yang kesepian dan 
hantu liar. Saya belajar Marxisme-Leninisme sejak saya 
masih kecil dan tidak percaya pada pernyataan ini. Tapi ... 
sekarang saya tahu bahwa meskipun kematian, kesadaran 
mungkin ada dalam bentuk energi, dan dia harus lebih rela 
dimakamkan di tanah airnya. " 


Menteri Yu tiba-tiba merasa wajahnya basah, dan dia 
dengan cepat mengulurkan tangan dan menyekanya, tetapi 
dia menyentuh jarum di punggung tangannya. 


"Menteri, tanganmu bengkak!" Xu Mingyu berkata dengan 
tergesa-gesa, "Jangan bergerak, itu pasti jarum yang 
menembus pembuluh darah. Saya akan meminta perawat 
untuk mengambil jarum lagi ... Menteri?" 


Xu Mingyu tertegun saat melihat air mata di wajah Menteri 
Yu. 


Xu Mingyu telah bersama Menteri selama tiga tahun, 
mengetahui bahwa dia adalah manusia besi, tidak peduli 
seberapa sulitnya, dia tidak pernah meneteskan air mata, 
tetapi sekarang ... 


Semua orang melihat air mata Menteri Yu, dan baru 
kemudian menyadari bahwa dia tidak kesakitan, tetapi 
hanya menahannya sepanjang waktu. 


Cui Heyu bukanlah orang yang bisa menahan kata-katanya. 
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata: "Karena 
aku tidak peduli, mengapa tidak melihatnya lebih lama lagi 
saat dia masih hidup." 


Menteri Yu memandang Cui Heyu, Anak laki-laki itu 
mengeluh kepada ayahnya untuk Liang Xian dan 
menuduhnya tidak lebih peduli tentang putranya. 


Tetapi Menteri Yu tidak perlu menjelaskan. Dia hanya 
berkata dengan acuh tak acuh: "Liang Xian bukan hanya 
anakku, tetapi juga seorang prajurit nasional. Jika dia dan 
keselamatan negara, tugas, dan bahkan orang biasa 
dipertimbangkan dengan seimbang, Bahkan jika sekali lagi, 
sepuluh ribu kali lagi, bahkan jika saya tahu bahwa saya 
akan patah hati setelah kematiannya, pilihan saya akan 
selalu sama. " 


Selalu selalu, pilihlah untuk mengorbankan Liang Xian. 


"Hal yang sama berlaku untuk Anda," lanjut Menteri Yu, 
"Saya harap semua orang dapat mengingat panggilan 
mereka." 


Bagaimana kita dan Liang Xian bisa sama? Cui dan Yu tidak 
bisa menahan diri untuk tidak berkata, Setidaknya mereka 
berbeda denganmu! 


Menteri Yu menyentuh pangkat militernya dan berkata 
kepada Cui Heyu: "Selama kamu memiliki ini di pundakmu, 
semua orang sama." 


Dia berkata pada Xu Mingyu lagi: "Anda tidak perlu 
memanggil perawat. Pertemuan sudah selesai dan saya 
akan mendapatkan infus." 


Menteri Yu berdiri, punggungnya masih tegak, dan kakinya 
masih mantap, namun tangannya yang terkulai berdarah 
terus menerus, bahkan lupa untuk menahan mata jarumnya, 
dan pembuluh darah yang tertusuk itu berdarah terus 
menerus. 


Xu Mingyu melangkah maju dan menggunakan kapas untuk 
membantunya memegang lubang jarum, dan juga 
menopangnya. 


Menteri Yu bersandar ringan pada Xu Mingyu. 
Andalkan saja, sebentar, agar dia tidak jatuh. 


Menjaga jalan ini terlalu sulit untuk dilalui, tetapi jalan itu 
selalu penuh duri, dan dia berjalan dengan kepala ke ujung, 
tidak pernah goyah. 


Bagaimana mungkin dia kenapa aku harus menangis untuk 
Liang Xian? Cui Dia ragu-ragu melihat punggung Menteri Yu, 
air mata mengalir tak terkendali. 


Qiu Qi menyeka air mata untuknya, Cui Heyu 
menyandarkan kepalanya di bahunya, dan air mata panas 
membakar pundak Qiu Qizheng. 


Jika Anda menghadapi situasi yang sama, saya memiliki 
pilihan yang sama dengan Liang Xian. Asan berdiri dan 
berkata dengan sungguh-sungguh, Hal yang sama berlaku 
untuk Anda. Jika Anda tidak ingin mengalami perasaan ini 
lagi, Anda dapat berhenti kapan saja. waktu." 


Tidak ada yang akan mundur, jika mereka mampu, mereka 
ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab ini. 


"Anda dapat menyesuaikan diri dengan basis untuk satu 
atau dua hari," kata Qiao Zhixue, "Jangan kembali ke kelas 
untuk saat ini." 


punya pelajaran? Setelah memikirkannya, semua orang 
merasa siang dan malam begitu panjang, dan kehidupan 
sekolah sepertinya semakin jauh dari mereka. 


Profesor Qiao benar, sekarang bukan waktunya untuk pergi 
ke kelas dan belajar dengan santai. 


Ketika kerumunan itu bubar dan kembali ke ruangan yang 
diatur oleh pangkalan untuk semua orang, Tan Yan 
mengikuti Qiao Zhixue sepanjang waktu. 


Apakah ada yang lain? Qiao Zhixue bertanya. 


Tan Yan: "Saya hanya ingin bertanya bagaimana negara 
ingin menyembunyikan berita ini. Insiden kereta bawah 
tanah terlalu besar. Masih ada anggota keluarga yang 
hilang, jadi saya tidak bisa menyembunyikannya." 


"Kami memblokir berita untuk pertama kalinya, dan telah 
diperlakukan sebagai penggelinciran kereta bawah tanah." 


Oiao Zhixue berkata, "Setelah Anda pergi, kami 
memalsukan tempat kejadian, dan sekarang kami dapat 
mengumumkan daftar kematian kecelakaan itu." 


Bisakah kamu menyembunyikannya? Tanya Tan Yan. 


Personel subway harus bertanggung jawab, tapi akan 
dikompensasikan saat pusat perhatian lewat. Mayat juga 
bisa dipalsukan, dan surat keterangan rumah sakit juga bisa 
dipalsukan. Saat waktunya tiba, jenazah akan dikirim ke 
kremasi dan menjadi abu. Siapa yang akan menemukan 
benar atau salah? "Oiao Zhixue berkata," Selama orang 
yang hidup tidak berbicara omong kosong, berita tidak akan 
bocor. 


Terlebih lagi, orang pasti lebih percaya bahwa ini adalah 
kecelakaan kereta bawah tanah daripada bepergian ke 
dunia lain dan digigit zombie? " 


Kata-kata Qiao Zhixue benar dan beralasan, dan Tan Yan 
tidak perlu khawatir. 


Dia berpikir sejenak, dan tiba-tiba menertawakan dirinya 
sendiri: "Di dunia zombie, saya berulang kali menolak 
permintaan ibu, tetapi giliran Liang Xian yang ingin saya 
bawa kembali bahkan jenazahnya. 


Aku bahkan berharap malam "kosong" akan muncul, 
sehingga aku bisa segera menemukan Liang Xian. Dia pintar 
dan orang yang supernatural. Mungkin hanya sehari 
kemudian dan dia belum menjadi zombie. Mungkin dia bisa 
diselamatkan jika dia mengembalikannya ... Aku, mau tidak 
mau berpikir seperti ini ... " 


Oiao Zhixue menatap Tan Yan sejenak dan bertanya: 
"Apakah Anda ingin saya menghibur Anda? Anda harus 


pergi ke Menteri Yu atau psikiater untuk hal semacam ini, 
saya tidak mengerti." 


Tan Yan: "..." 


Dia hanya ingin mengatakan sesuatu di dalam hatinya. 
Bagaimanapun, Qiao Zhixue tampaknya yang paling tidak 
terpengaruh, dan sepertinya itu adalah pilihan terbaik 
untuk berbicara dengannya. 


Sangat disayangkan Qiao Zhixue tidak mengerti maksud 
Tan Yan, tapi langsung membawa orang tersebut ke ruang 
medis. Saat ini, Menteri Yu telah kembali memasukkan 
cairan tersebut, sambil menyaksikan analisis tim peneliti 
terhadap kondisi psikologis para penyintas. 


Xu Mingyu mengkhawatirkannya dan tinggal di ruang medis 
untuk merawat menteri. 


Qiao Zhixue mengambil alih Tan Yan dan berkata langsung 
kepada Menteri: "Tan Yan mungkin perlu konseling 
psikologis. Saya pikir tidak cocok baginya untuk berbicara 
dengan psikolog berdasarkan pengetahuannya. Lebih baik 
Anda menyelesaikannya, atau seharusnya tidak masalah 
bagi Anda untuk berbicara satu sama lain. " 


Tan Yan: "..." 
Menteri Yu: "..." 


"Awalnya, saya ingin mengajak Tan Lu melakukan 
eksperimen keterjeratan kuantum untuk melihat apakah 
saya dapat menyampaikan beberapa informasi kepada Liang 
Xian melalui Tan Lu, atau mendapatkan beberapa informasi 
dari Liang Xian, tapi ... tampaknya makhluk berbulu halus 
lebih kondusif untuk rehabilitasi psikologis. Aku akan 
meminjamkannya padamu untuk sementara. " 


Setelah berbicara tentang Qiao Zhixue, dia berbalik dan 
pergi ke ruang penelitian. 


Tan Yan: "..." 
Xiao Lu sangat senang, dia mengusap lengan ayahnya. 


Ada nafas yang canggung di dalam ruangan, Xu Mingyu 
selalu merasa terlalu berlebihan, terutama Tan Yan duduk di 
sampingnya, Xiaolu berdiri di samping Tan Yan, Xu Mingyu 
merasakan sakit perut saat melihat kuku Xiaolu, dia masih 
minum bubur millet , tidak bisa Makan makanan berkalori 
tinggi membuat tubuh saya lemas setiap hari. 


Ahem, karena ada yang ingin kamu bicarakan, aku akan 
keluar dulu, dan setelah kamu pergi, ingatlah untuk 
meneleponku. Xu Mingyu berkata, Bantu aku mengawasi 
tetesan menteri. Panggil perawat jika obatnya hilang. " 


Setelah itu, cepat pergi, dan semakin jauh dari rusa, 
semakin baik. 


Hanya Tan Yan dan Menteri Yu yang saling menatap, dan ada 
seekor rusa kecil yang menempel pada Tan Yan untuk 
melihat Menteri Yu. 


Menteri Yu merasa malu, terutama Qiao Zhixue yang 
mengatakan bahwa Xiaolu telah terjerat dengan kesadaran 
Liang Xian dan menguasai pengetahuan yang telah 
dipelajari Liang Xian.Apakah Xiaolu sekarang setara dengan 
setengah dari putranya? 


Di bawah mata bersih Xiaolu yang besar, Menteri Yu merasa 
sedikit malu. 


Dia hanya bisa membuka topik: "Sudah sepuluh jam sejak 
kembali dari dunia lain, dan tidak ada yang selamat yang 


menunjukkan tanda-tanda zombi. Misi Anda telah 
diselesaikan dengan sangat baik. Sambil menyelamatkan 
orang, Anda telah melenyapkan semua bahaya dari dunia 
lain. dunia." 


"Tidak cukup baik." 


Tan Yan tidak rendah hati, dia benar-benar berpikir begitu. 
Akibatnya, tidak seorang pun di tim ability akan merasa 
bahwa mereka telah menyelesaikan tugas dengan 
sempurna. 


"Selanjutnya, orang-orang ini tidak akan bisa pulang untuk 
saat ini. Mereka perlu berbicara satu per satu, 
menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan mengamati 
apakah mereka dibangunkan." 


Berbicara tentang kekuatan supernatural, Menteri Yu 
berkata lagi: "Saya ... telah berada di dunia lain selama 
setengah tahun, dan saya tidak menyadari bahwa saya juga 
terbangun. Untungnya, instrumen Profesor Qiao dapat 
menguji kekuatan supernatural. Jika Anda mau untuk 
menentukan identitas, Anda dapat mempelajari tindakan 
balasan. " 


Mendengar apa yang dia katakan, Tan Yan perlahan-lahan 
menjadi sangat rileks. Seperti yang dikatakan Oiao Zhixue, 
dia bertanggung jawab atas teknologi, dan tim kekuatan 
bertanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Serahkan 
sisanya kepada Menteri Yu, dan dia akan mengurusnya. 


Dalam hal ini, Menteri Yu benar-benar tidak punya waktu 
untuk tertekan dan sedih atas kematian putranya, terlalu 
banyak hal yang harus dia tangani. 


Terlepas dari apakah tim kekuatan super atau Qiao Zhixue, 
semua kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal 


mereka sendiri tanpa gangguan adalah karena dukungan 
Menteri Yu di belakang mereka. 


Di masa depan, bahkan jika buku sejarah diberi nama, 
mereka hanya akan menjadi orang-orang seperti Tan Yan 
dan Qiao Zhixue, Menteri Yu dan yang lainnya telah 
didedikasikan untuk garis depan dalam ketidakjelasan. 


Mereka tidak berhak menyalahkan menteri. 


Terima kasih. Keduanya berbicara pada saat yang sama, dan 
keduanya terkejut. 


Tan Yan berterima kasih kepada Menteri Yu dan pasukan 
cadangan lainnya atas dukungan dan bantuan mereka 
Bagaimana dengan Menteri Yu? Terima kasih atas kesediaan 
Anda untuk menjelajah dunia zombie lagi dan memberi saya 
kesempatan untuk melihat anak itu. Menteri Yu berkata, 
Saya bukan ayah yang memenuhi syarat. Ketika dia terluka, 
saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah padanya. 
Dia didiagnosa oleh dokter, saat tangan kananku lenyap, 
aku hanya berani mengintipnya saat aku kembali ke Kota B, 
lalu buru-buru pergi. 


Saya ... telah melakukan pekerjaan mobilisasi begitu banyak 
orang, pekerjaan penghiburan, kerja belasungkawa, hanya 
untuk anak saya, saya bahkan tidak tahu bagaimana 
mengucapkan sepatah kata pun penghiburan. " 


Rusa itu berjalan perlahan ke arah Menteri, dengan 
canggung memberinya sebuah kepala. 


Menteri Yu dengan tersanjung memeluk rusa, menyentuh 
lehernya, dan berkata kepada Tan Yan: "Dibandingkan 
dengan saya, kamu lebih seperti ayahnya." 


Tan Yan: "..." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tan Yan: Ngomong- 
ngomong, kamu mungkin tidak tahu, dia baru saja mengaku 
kepadaku beberapa hari yang lalu. 


Xiaolu: Saya pikir dia bisa melakukannya? 


Xu Mingyu: Tidak!! 


75 


Bab 76 Penyelundupan Ruang Angkasa 


Bab 76 Penyelundupan Ruang Angkasa (3) 


Menteri Yu memahami karakter Tan Yan. Secara umum, 
setelah dia selesai mengatakan ini, Tan Yan mungkin akan 
berkata "Umur saya dianggap lebih tua, saya harus", tetapi 
dia tidak menunggu jawaban Tan Yan., Itu adalah 
keheningan yang mencekik. 


Menteri Yu menatap Tan Yan dengan aneh. 


Aku kembali beristirahat. Tan Yan bangkit dan pergi, tidak 
peduli betapa canggungnya topik itu berakhir. 


Melihatnya pergi, Xiao Lu segera melepaskan diri dari 
pelukan menteri, dan berlari menuju Tan Yan tanpa menoleh 
ke belakang. 


Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, adegan ini 
membuat Menteri Yu sedih. 


Tan Yan merasa sangat malu. Masuk akal bahwa dia 
seharusnya menjadi sesepuh Liang Xian, tetapi Liang Xian 
mengaku kepadanya, tetapi dia masih sangat gigih. 
Sikapnya membuat Tan Yan merasa bahwa dia bertekad 
untuk menjadi yang lebih tua dari Liang Xian, untuk anak 
itu. Itu cedera. 


Saya tidak bisa menjadi anak itu sekarang, Liang Xian 
berharap Tan Yan dapat menghadapinya dengan jujur. 


Suatu hari yang lalu, Tan Yan merasa bahwa ini hanyalah 
seorang anak bodoh, dan dia menolak dua kali. 


Suatu hari kemudian, Tan Yan menyadari bahwa dia tidak 
memiliki banyak kesempatan untuk menolak. 


Waktu adalah kemewahan bagi tim adidaya, Tan Yan pernah 
mengira dirinya cukup kuat untuk menjaga waktu Liang 
Xian, namun nyatanya, ia hanyalah orang biasa dengan 
kemauan yang sedikit lebih kuat. 


Dia berbaring di tempat tidur dengan tangan terlipat di 
belakang kepalanya untuk membuat bantal. Rusa kecil itu 
bersandar pada Tan Yan dan diam-diam melupakannya 
untuk beberapa saat. Melihat bahwa dia tidak tidur, dia 
melengkungkan kepalanya di atas Tan Yan. 


Tan Yan mengulurkan tangan dan meremas telinga rusa, 
setengah untuk menghiburnya, setengah untuk 
membuatnya berperilaku. 


Tanpa diduga, rusa itu menguntitnya lagi. 


Tan Yan memandang rusa kecil itu.Mata pria kecil itu besar, 
indah, dan bersih. Dia menatapmu seolah dia bisa melihat 
hatimu. 


Ada apa? Tanya Tan Yan. 


Xiaolu tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa memaksa Tan 
Yan ke satu sisi, membiarkan dia mengekspos separuh 
tempat tidur. 


Apakah kamu ingin tidur denganku? Tebak Tan Yan. 
Rusa itu mengangguk seperti manusia. 


Tapi bukankah rusa itu tidur sambil berdiri? Tan Yan 
bertanya dengan bingung. 


Xiaolu berlari untuk menjemput Mao Jing, yang telah 
disiapkan untuk Tan Yan dari pangkalan, dan menyeka 
kukunya dengan hati-hati, sebelum melompat ke tempat 
tidur dengan perasaan puas dan berbaring di samping Tan 
Yan. 


Tan Yan: "..." 
Bagaimana ini terlihat seperti Liang Xian ... 


Memikirkan nama ini, dia berhenti lagi. Faktanya, seperti 
Liang Xian dianggap remeh, Xiaolu berada dalam 
keterikatan kuantum dengan Liang Xian, mungkin juga 
menerima perasaan Liang Xian. 


Ngomong-ngomong, Xiaolu sangat suka menempel padanya 
sejak awal, Apakah itu ide Liang Xian? 


Xiao Lu melingkari Tan Yan, menemukan dirinya dalam posisi 
berbaring yang nyaman, bersandar pada Tan Yan, dan 
menutup matanya dengan nyaman. 


Malah harusnya tidak nyaman, tempat tidurnya terlalu 
empuk dan agak sempit. 


Tapi Xiaolu terlihat sangat bahagia, seperti Liang Xian yang 
naik ke tempat tidur Tan Yan. 


Tan Yan tidak tahu apakah dia harus sedih atau lucu. Liang 
Xian melakukan tindakan ini dengan sangat hati-hati, dan 
dia akan menemukan berbagai alasan untuk dirinya sendiri. 
Sulit bagi Tan Yan untuk mendeteksi niatnya. Xiaolu 
bukanlah manusia, dia tidak memiliki banyak perhatian 
seperti Liang Xian, dan dia sangat berterus terang apapun 
yang dia lakukan. 


Dia mengungkapkan cintanya pada Tan Yan dengan 
sepenuh hati, dan dia sangat bahagia selama dia 
bersamanya. 


Perasaan Liang Xian yang tidak bisa tersampaikan meski 
Liang Xian mengibaskan mulutnya dan bekerja keras serta 
berpikir, namun Tan Yan dengan mudah merasakannya saat 
menggantinya dengan Xiaolu. 


Apa kau sangat menyukaiku? Tanya Tan Yan. 


Rusa kecil yang mengantuk, yang telah menutup matanya, 
menggerakkan telinganya, mengangkat kepalanya dan 
bersandar di leher Tan Yan, melengkung dengan kuat. 


Tan Yan sedikit gatal, jadi dia menepuk punggungnya 
dengan nyaman, dan berbisik, "Tidak apa-apa, aku 
mengerti." 


Xiao Lu kemudian berhenti, menutup matanya lagi karena 
puas, dan tertidur dengan bahagia. 


la harus menjadi hewan liar yang sangat waspada, saat 
istirahat biasanya rusa yang berdiri, tetapi dapat dengan 
mudah tertidur di samping Tan Yan. 


Dia tertidur dan mengatur postur tubuhnya, 
memperlihatkan perutnya. 


Kepercayaan dan kasih sayang ini membuat Tan Yan 
tersenyum. 


Senyuman itu baru setengahnya, dan senyuman itu 
membeku di wajahnya. 


Liang Xian sudah tidak ada lagi. 


Jika dia bisa kembali ke dunia zombie bersama Xiaolu, dan 
melihat Liang Xian yang telah menjadi zombie lagi, akankah 
dia membunuhnya? Apakah dia benar-benar berhasil? 
Apakah dia hanya ingin membawa abu Liang Xian kembali 
ke dunia nyata sebelum dia memutuskan untuk pergi? 


Tan Yan bertanya pada dirinya sendiri beberapa pertanyaan 
terus menerus, dan setelah memikirkannya untuk waktu 
yang lama, dia tidak bisa menjawabnya. 


Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia bahkan 
tidak mengerti dirinya sendiri. 


Tim kekuatan super yang beristirahat sepanjang malam 
tidak kembali ke sekolah, tetapi tinggal di pangkalan untuk 
berpartisipasi dalam pelatihan Qiao Zhixue. Dimulai dengan 
Qin Li yang paling tangguh, mereka disiksa satu per satu. 


Tan Yan lewat dan melihat dan melihat bahwa Qin Li 
ditempatkan di ranjang rumah sakit dengan elektroda yang 
terhubung ke kepalanya. Qiao Zhixue menghitung tegangan 
tertinggi yang dapat ditahan tubuh manusia sambil 
meningkatkan daya dari tegangan yang aman, 
memungkinkan Qin Li untuk beradaptasi dan berlatih. 


Tan Yan melihat rasa sakit tetapi ketahanan Qin Li, dan ingin 
membantunya, tetapi merasa bahwa dia tidak berdaya. 


Dia tidak bisa menggantikan siapa pun. 


Menteri tidak tahu kapan harus istirahat tadi malam, dan 
tidak jelas apakah gejala sisa penggunaan pertama listrik 
itu pulih. Tetapi keesokan harinya, dia muncul di depan 
orang-orang dengan penuh semangat, memimpin Xu 
Mingyu untuk berbicara dengan para penyintas satu-satu, 
seolah-olah rasa sakit dan air mata kemarin tidak ada. 


Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dideritanya, 
selama revolusi masih membutuhkannya untuk terus 
berjuang, Menteri Yu dapat berdiri. 


Perasaan seperti ini, Tan Yan mengerti bahwa dia dulu 
berdiri berulang kali seperti ini, dan pergi ke dalam 
"kehampaan" tanpa lelah berkali-kali. 


Dia diam-diam menghela nafas tentang kekuatan menteri, 
jadi rusa itu menarik-narik sudut bajunya dan diam-diam 
menarik Tan Yan ke pintu ruang percakapan. 


Setelah beberapa saat, seorang yang selamat keluar. Dia 
yang telah berbicara dengan Menteri Yu menjadi linglung. 
Dia bahkan tidak mengenali Tan Yan, jadi dia mengikuti 
penjaga dan pergi. 


Rusa itu menggerakkan telinganya, dan buru-buru menarik 
Tan Yan di sudut bajunya untuk membuatnya mendengarkan 
dengan cermat. 


Pendengaran Tan Yan sangat bagus. Meskipun ruang bicara 
kedap suara adalah yang terbaik, dia masih mendengar 
suara Menteri Yu di dalam: "Xiao Xu, Xiao Xu, Oh, Xiao Xu, 
kamu tidak mengubahnya." 


Xu Mingyu: "Tidak, Anda kehilangan kulit Anda saat Anda 
kehilangan riasan, Anda harus merias wajah Anda." 


Tan Yan: "..." 


Kepemimpinan itu tidak mudah, meskipun Anda tidak 
terlihat baik, Anda masih memiliki banyak energi saat 
merias wajah. 


Semua orang sibuk, tapi Tan Yan tidak tahu harus berbuat 
apa. Doktrin Qiao Zhi mengatakan bahwa dia terlalu kuat 


untuk membutuhkan pelatihan lebih lanjut, dan metode 
pelatihan yang dia rancang tidak banyak berguna bagi Tan 
Yan; Menteri Yu mengatakan bahwa tugas menenangkan 
orang yang selamat tidak perlu diawasi oleh tim adidaya, 
mereka hanya harus bergerak maju, dan sisanya diserahkan 
kepada menteri Yu. 


Tan Yan sekarang mungkin hanya perlu menunggu "kosong" 
berikutnya tiba. 


Menunggu bukanlah gaya Tan Yan, dan selain memasuki 
dunia lain, dia memiliki mekanika kuantum pembelajaran 
tugas lainnya. 


Ini adalah tugas yang diberikan Menteri Yu kepada Tan Yan 
beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan kemudian, 
Menteri Yu bertanya tentang kemajuan studi Tan Yan. 
Setelah mendengar bahwa dia telah menyelesaikan 170 
poin dalam beberapa tahun terakhir ujian masuk perguruan 
tinggi, dia melakukannya tidak diperhatikan lagi, 
masalahnya kemajuannya terlalu lambat, ini proses yang 
lama. 


Bisa jadi orang lain sudah membalikkan meja dan berhenti 
belajar.Melihat mereka yang akan pensiun masih harus 
mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, nilai 
mereka masih sangat rendah, dan tidak ada orang yang 
memiliki harga diri yang kuat yang tahan saya t. 


Tan Yan hanya diam-diam membandingkan skornya di setiap 
tes tiruan, berulang kali melakukan pertanyaan yang salah, 
dan nilai tesnya tidak tinggi, tetapi setiap Kali dia 
meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. 


Saya meminta staf untuk mencari buku dan buku latihan 
yang relevan, dan Tan Yan mulai belajar dengan ketat sesuai 
jadwal. 


Sangat sulit baginya untuk belajar sendiri tanpa guru, 
banyak pertanyaan yang salah dan saya tidak tahu harus 
mulai dari mana. 


Rusa kecil di sela-sela sangat cemas sehingga dia tidak 
tahan setelah tiga hari, menggigit pena dan mulai menulis 
dengan susah payah. 


Tan Yan: "..." 


Sangat sulit bagi Xiao Lu untuk menulis. Untungnya, ada 
buku. Dia hanya perlu menunjukkan masalah Tan Yan dan 
menemukan poin pengetahuan yang relevan di buku 
tersebut, dan Tan Yan bisa mempelajarinya. 


Saat ini, Tan Yan memahami perasaan rumit anggota tim 
ability ketika mereka melihat rusa. Dia bekerja keras begitu 
lama, dan itu tidak sebaik rusa, yang sangat menyakitkan. 


Tan Yan lebih memikirkannya, dan dia memikirkan Liang 
Xian lagi. 


Liang Xian juga sangat ingin belajar membaca sendiri, dan 
Xiao Lu seperti dia dalam hal ini. 


Tan Yan tersenyum tipis, mencubit telinga Xiaolu, dan 
belajar bersamanya. 


Beberapa hal di dunia ini benar-benar sulit untuk diprediksi. 
Setelah mereka berharap bahwa "kekosongan" akan datang 
sedikit lebih lambat dan memberi tim kemampuan lebih 
banyak waktu. 


Tan Yan sekarang berharap bahwa yang "kosong" akan 
segera muncul dan pergi ke dunia lain lebih cepat. Liang 
Xian mungkin belum menjadi zombie. Jika Anda memikirkan 
solusi bersama, Anda mungkin masih diselamatkan. 


Segala sesuatunya bertentangan dengan apa yang saya 
inginkan. Setelah sebulan penuh, saya tidak melihat 
bayangan "kosong". 


Waktu berpindah dari November hingga Desember, dan tak 
lama kemudian hari ulang tahun Tan Yan pun tiba. 


Nyatanya, Tan Yan tidak punya banyak perasaan tentang 
ulang tahun. Dia sudah bertahun-tahun sendirian dan tidak 
punya waktu untuk pulang pada malam hari. Tidak ada 
bedanya dengan hari ulang tahun. Jika dulu dia miskin, dia 
akan menggunakan hari ulang tahunnya sebagai alasan 
untuk menambahkan telur atau makan pangsit Sekarang 
setelah hari lebih cerah, tidak ada yang bisa dimakan. 


Namun, dalam beberapa tahun terakhir, unit kerja akan 
memberikan kupon kue harian kepada karyawan. Tan Yan 
tidak suka makan permen. Setiap kali dia mengganti kue, 
dia mengirimkannya langsung ke Institut Kesejahteraan 
Kabupaten Ping untuk dimakan anak-anak. 


Ultah tahun 2018 tentunya bukan hari yang spesial bagi Tan 
Yan. la bangun untuk berlatih dan belajar seperti setiap hari. 
la bahkan lupa hari ulang tahunnya karena tidak ada unit 
yang memberikan kupon kue ulang tahun tahun ini. 


Namun, Xiao Lu hari ini linglung dan mengeluarkan 
ponselnya yang jarang digunakan dari tas Tan Yan, 
mengisinya, dan menyalakannya. 


Entah bagaimana dia menyelesaikan gerakan yang sulit 
dengan seekor rusa Singkatnya, ketika dia belajar, rusa 
tetap di dekat telepon dan melihat ke waktu dari waktu ke 
waktu, telinganya gemetar, dan dia terlihat sangat cemas. 


Tan Yan tidak memiliki banyak pertanyaan hari ini. Setiap 
kali dia pergi mencari Xiaolu, dia tidak ada di sisinya, tetapi 


menjaga ponsel yang sedang diisi dayanya. 


Apakah kamu ingin bermain-main dengan ponselmu? Tan 
Yan tersenyum, Tapi kamu tidak bisa menyentuhnya, apa 
yang harus aku lakukan? 


Xiao Lu memelototinya dengan marah Untuk pertama 
kalinya, Tan Yan melihat Xiao Lu menunjukkan tatapan yang 
begitu mencela, dan dia ditatap secara misterius. 


Menjelang siang, ponsel yang dijaga Xiaolu berdering. Tan 
Yan melihat-lihat dan menemukan bahwa nomor ponsel itu 
ditandai untuk pengiriman ekspres. 


Dia tidak berbelanja online atau memesan takeaway, dan 
pangkalan akan menyiapkan segalanya untuk mereka, jadi 
Tan Yan tidak perlu mengeluarkan uang. 


Dengan curiga mengangkat telepon, kurir yang berlawanan 
berkata: "Apakah itu Tuan Tan Yan? Anda memiliki kurir, 
alamatnya adalah Akademi Militer Pusat. Sekolah Anda tidak 
mengizinkan kurir masuk, tetapi hanya dapat 
memasukkannya ke dalam ruang jaga. Tapi kurir ini 
membutuhkan pengiriman. Di tanganku, bisakah kau keluar 
dan mengambilnya? " 


Apa itu pengiriman ekspres? 


Tan Yan tidak lagi tinggal di Akademi Militer Pusat, jadi tentu 
saja dia tidak bisa keluar untuk mendapatkannya. 


Saudara kurir itu ingin sekali memintanya 
menandatanganinya lagi, dan Xiaolu juga ingin membiarkan 
Tan Yan menjemput kurir itu, dan segera menyeret Tan Yan 
keluar dari pangkalan. 


Tan Yan harus meminta cuti dan setuju dengan saudara kurir 
itu tentang lokasi yang nyaman untuk bertemu. 


Ketika dia pergi ke tempat yang disepakati, dia melihat 
seorang adik laki-laki dengan pakaian ekspres, memegang 
seikat mawar merah. 


Tan Yan menandatangani untuk menerima mawar itu, dan 
menemukan catatan itu, yang bertuliskan 


Selamat ulang tahun untukmu Jika kamu tidak marah 
padaku, bisakah kamu mengundangmu makan malam 
malam ini? Kali ini bukan makanan Prancis lagi. Ini dingin. 
Ayo makan hot pot. Oleh Liang Xian, yang tidak pernah 
menyerah padamu 


Langit di Kota B sangat mendung, dan saya tidak tahu 
apakah itu kabut asap atau berawan. Tan Yan berdiri di jalan 
sambil memegang mawar merah Di jalan yang sibuk, buket 
mawar ini sepertinya satu-satunya warna. 


Dia mengangkat kepalanya, jejak kesejukan jatuh di 
wajahnya, Tan Yan mengulurkan tangannya dan 
menyentuhnya. Itu adalah kepingan salju yang dipegang di 
telapak tangannya dan langsung berubah menjadi air. 


Pada bulan Desember, Kota B mengantarkan salju pertama 
pada tahun 2018. 


Tan Yan berdiri di salju untuk waktu yang lama, dan hari 
sudah gelap ketika dia kembali ke pangkalan. Rusa tidak 
bisa meninggalkan pangkalan dan berdiri di depan pintu 
menunggunya. 


Tan Yan berjalan ke pangkalan dengan kedinginan, memeluk 
rusa itu dengan ringan, berbisik di telinganya: "Terima 
kasih." 


Ayo "kosongkan" dengan cepat. 


76 


Bab 77 Penyelundupan Ruang Angkasa 


Bab 77 Penyelundupan Ruang Angkasa (4) 


Tan Yan duduk diam memegangi Hua sebentar, mengusap 
wajahnya dengan tangannya, dan pergi ke Qiao Zhixue 
bersama Hua dan Xiaolu. 


Xiao Lu terus menatapnya dengan kepala dimiringkan, 
mengamati reaksinya ketika dia melihat bunga itu Saat ini, 
melihatnya tiba-tiba berdiri, dia mengikuti Tan Yan. 


Melihat Tan Yan berjalan ke pintu laboratorium Qiao Zhixue, 
rusa itu gemetar telinganya dan ragu-ragu sejenak, 
menginjak kaki kiri dan kanannya, hanya untuk menemukan 
bahwa Tan Yan sedang menunggunya di depan pintu, dan 
kemudian perlahan diikuti. 


Setelah sebulan pelatihan khusus, para anggota tim adidaya 
akhirnya memperoleh pemahaman sistematis tentang 
kekuatan mereka sendiri dan bertemu di ruang pelatihan 
untuk berlatih.Hanya ada Oiao Zhixue di laboratorium. 


Saat melakukan penelitian, Qiao Zhixue memiliki asisten, 
tetapi sekarang dia sepertinya sedang menulis sesuatu, jadi 
dia mengusir semua orang. 


Tan Yan memiliki izin laboratorium, dan dia bisa masuk 
dengan memindai irisnya. 


Oiao Zhixue melihatnya dan Xiaolu, menyimpan file dan 
mematikan komputer, lalu bertanya, "Ada apa?" 


Ini. Tan Yan menyerahkan bunga itu pada Oiao Zhixue. 


Qiao Zhixue mengerutkan kening: "Alat kelamin tanaman, 
untuk pacaran, mengapa Anda memberikannya kepada 
saya?" 


Tan Yan: "..." 


Apa yang dikatakan Qiao Zhixue membuat Tan Yan tidak 
tahu harus mulai dari mana. 


"Ini bukan untuk memberimu bunga, ini adalah catatan 
tempel di dalamnya." Kata Tan Yan. 


Qiao Zhixue mengeluarkan sebuah catatan dan berkata, 
"Liang Xian memberimu ini? Fenomena pacaran dengan 
laki-laki muncul pada dirinya ... Apakah itu terkait dengan 
kemampuan?" 


Tan Yan: "..." 


"Tunggu sebentar ..." Qiao Zhixue melepas kacamatanya 
dan mencubit alisnya. "Akhir-akhir ini, saya telah 
mempelajari kekuatan supernatural. Sistem emosi dan 
sistem teoretis menjadi membingungkan. Tunggu sampai 
saya memisahkan keduanya." 


Setelah istirahat, dia berkata, "Hari ini adalah hari ulang 
tahunmu. Liang Xian memesan bunga untukmu sebulan 
yang lalu ... Menurut catatan, setelah makan makanan 
Barat, kapan kamu makan makanan Barat?" 


Melihat bahwa dia akhirnya kembali normal, Tan Yan 
berkata, "Itu adalah malam ketika saya pergi ke dunia 
zombie. Untuk berterima kasih kepada Liang Xian karena 
telah membantu saya dengan pekerjaan rumah saya, saya 
mengundangnya untuk makan malam. Dia memilih restoran 
barat di waktu. Kami tidak makan dengan enak. Tidak lama 


setelah kami kembali, kereta bawah tanah menjadi sesuatu 
yang 'kosong', dan kami segera pergi ke dunia lain. " 


"Anda curiga Liang Xian memesan ini setelah makan malam. 
Dalam masyarakat modern, reservasi sudah menjadi hal 
yang sangat umum. Fokus Anda seharusnya tidak pada ini." 
Qiao Zhi belajar, "Restoran dan mawar Barat pada umumnya 
adalah pacaran dari anak muda modern .. . sarana yang 
digunakan saat mengejar pasangan. Lingkungan yang 
elegan dan bunga-bunga indah merangsang indra orang 
melalui penglihatan dan rasa, membantu mengeluarkan 
dopamin, dan menghasilkan perasaan seperti cinta ... " 


Tan Yan: "..." 


"Itu sebabnya Liang Xian mengejarmu," kata Oiao Zhixue, 
"tapi kau tidak mengatakan apa-apa tentang waktu yang 
begitu lama, yang berarti intinya bukanlah ini." 


Saya ingin tahu apakah Liang Xian dan Xiaolu memiliki 
kontak langsung antara waktu kami kembali dari restoran 
barat dan ketika kami memasuki" kosong "." Tanya Tan Yan. 


Oiao Zhixue: "Rusa Kecil? Penampilan apa yang dia 
pedulikan?" 


Dia bangun pagi ini dan mengisi daya ponsel saya. Begitu 
telepon pengiriman bunga berdering, dia ingin sekali 
membiarkan saya menjawab panggilan tersebut, jawab Tan 
Yan. 


"Ini menarik," Oiao Zhixue menyipitkan mata dan menatap 
Xiaolu. "Saya yakin Anda belum pernah melakukan kontak 
langsung. Artinya, tidak hanya ada keterikatan kuantum 
antara Anda dan Liang Xian, tetapi juga transmisi informasi 
kuantum. " 


Ya, menurutku juga begitu. Tan Yan berkata, Awalnya aku 
sangat sedih, tetapi ketika aku tenang, aku menemukan 
bahwa ini salah. Kapan Xiao Lu mengetahuinya? Sebelum 
Liang Xian memasuki 'kekosongan', atau 'Setelah lubang, 
jika setelah lubang, apakah itu berarti Liang Xian masih 
mengirimkan informasi ke bumi? " 


Qiao Zhixue menatap Tan Yan tanpa diduga: "Sejauh ini aku 
mengenalmu, otakmu begitu cemerlang untuk pertama 
kalinya." 


Tan Yan: "..." 
"Aku hanya ... ingin mencari alasan untuk diriku sendiri." 


Sambil memegang buket bunga, Tan Yan tiba-tiba 
menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mengenal Liang 
Xian. Liang Xian mencoba memberi tahu Tan Yan tentang 
pikirannya, tetapi Tan Yan menolak untuk mengerti. 


Akan lebih bagus jika dia masih hidup ... 


Ketika dia memikirkan ini, Tan Yan melintas di benaknya dan 
memperhatikan sifat khusus Xiaolu. 


"Masalah ini lebih rumit dari yang Anda pikirkan," kata Oiao 
Zhixue, "Kami membutuhkan ahli komputer." 


Setelah itu, dia langsung memanggil Cui Heyu. 


Setelah Cui Heyu datang ke laboratorium, dia bertanya, 
"Apa yang begitu misterius? Biarkan saya menghindari 
orang sepenuhnya, dan mencoba untuk tidak membiarkan 
orang menemukannya. Jika saya bertemu Menteri Yu, saya 
akan membohonginya untuk sementara. Apakah dia akan 
bersembunyi? saya t?" 


"Tidak tepat untuk memberitahunya untuk saat ini," Qiao 
Zhixue menyerahkan bunga kepada Cui Heyu, "Lihat kapan, 
siapa dan bagaimana Anda memesan buket ini?" 


Cui Heyu mengambil catatan itu di Huali, dan setelah 
melihat isinya, dia langsung menatap Tan Yan dan 
menatapnya dari atas ke bawah. 


"Kupikir anak ini bisa menahan seluruh hidupnya, dan dia 
sangat pemberani." Cui Heyu tidak bisa menahan diri untuk 
tidak menyebut Liang Xian dengan nada memuji saat ini, 
"Ini hal yang paling sulit untuk dipikirkan." 


Tan Yan menyerahkan telepon dengan wajah tanpa ekspresi: 
"Ini adalah nomor telepon dari Sending Flower. Seharusnya 
mungkin untuk mengetahui perusahaan mana itu." 


Tidak masalah, aku berjanji untuk mencari tahu dengan 
jelas. Cui Heyu menunjukkan senyum jahat. 


Xiaolu Oiaogi mundur dua langkah dan mundur ke pintu 
tanpa jejak. 


Oiao Zhixue mengambil remote control dan menekan 
tombol darurat. 


Oiao Zhixue tersenyum pada Xiaolu: "Saya menutup pintu 
laboratorium. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa keluar." 


Xiaolu: "..." 


Cui dan Yu mengambil komputer dan segera memeriksanya. 
Dia bahkan tidak menggunakan daya untuk benda kecil ini. 
Dia dengan mudah menemukan bahwa bunga dipesan 
melalui Internet seminggu yang lalu. Metode pemesanannya 
adalah pesanan klien PC, dan kata sandi akun adalah Liang 
Xian Ya, Liang Xian telah menyiapkan pembayaran bebas 


kata sandi di bawah 3.000 yuan Pesanan ini tidak 
memerlukan sidik jari atau verifikasi SMS ponsel. 


Mereka bertiga mengarahkan pandangan mereka pada rusa. 
Xiaolu: "..." 


Ini pertama kalinya aku bertemu rusa yang bisa memesan 
bunga. Cui Heyu berkata, Aku masih bisa menulis catatan. 
Yang menarik adalah catatan ini adalah tulisan tangan Liang 
Xian. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan 
aku masih tahu kata-katanya. Ya, itu asli dan tidak ada 
orang lain yang menulisnya. " 


Oiao Zhixue menggosokkan tangannya ke rusa: "Di dunia 
zombie, Liang Xian, yang digigit oleh zombie, dapat menulis 
Catatan seminggu yang lalu dan mengirimkannya ke dunia 
nyata ... Laboratorium ini dibangun menurut Itu dibangun 
untuk bertahan dari serangan bom nuklir, Anda bisa 
menendangnya sesuka hati. Jika rusak, itu milik saya. " 


Rusa yang mengangkat kakinya dan hendak menendang 
dinding: "..." 


Xiaolu, kemarilah. Tan Yan melambai ke rusa. 


Rusa, yang mundur, berjuang keras, lagipula, dia tidak bisa 
menolak Tan Yan dan berjalan perlahan. 


Apa yang terjadi, kapan kamu tahu ulang tahunku dan kata 
sandi akun perbankan online Liang Xian? Tanya Tan Yan. 


Xiaolu tidak ingin berbohong kepada Tan Yan, matanya yang 
besar tidak menentu, dan dia memasang ekspresi "Aku tidak 
bisa bicara". 


Qiao Zhixue mencibir, mengeluarkan selembar kertas putih 
besar dan sebotol tinta, menuangkan tinta ke dalam 
mangkuk nasi Xiaolu, dan berkata: "Gunakan kuku Anda 
untuk mencelupkan tinta untuk menulis. Anda tidak perlu 
menulis kata-kata yang rumit. Jawab saja Tan Yan beberapa 
hari yang lalu., Angka Arab selalu dapat ditulis. " 


Xiao Lu melihat mangkuk nasinya yang penuh dengan tinta: 


Karena dia khawatir rusa tidak akan terbiasa dengan 
makanan bumi, makanannya dibuat khusus oleh Qiao 
Zhixue setelah memeriksa sistem pencernaannya. Meskipun 
baru-baru ini saya bersama Tan Yan, saya masih harus 
datang ke Qiao Zhixue untuk makan malam, pekerjaannya 
adalah di laboratorium. 


Sekarang dia tidak punya pekerjaan. 


Rusa kecil itu mengangkat kakinya dengan susah payah, 
dan di bawah mata jahat tiga ... tidak, dua orang, 
mencelupkan sedikit tinta, dan menggambar "7" besar di 
atas kertas. 


Ketiga orang di laboratorium tertawa. Cui dan Yu sangat 
ekstrover dan tertawa paling berlebihan. Sambil tertawa, 
mereka merobek kelopak mawar dan menaburkannya pada 
rusa. Dia tertawa dan berkata, "Orang baik tidak berumur 
panjang dan membahayakan hidup mereka. selama ribuan 
tahun. Liang Xian, Liang Xian., aku tahu kamu tidak 
semudah itu untuk mati, hahahahaha!" 


Dia tertawa bahagia, tapi Xiao Lu akan mati karena marah. 
Namun, mereka berjanji bahwa Tan Yan dan Qiao Zhixue 
tidak bisa menendang orang dengan santai, jadi mereka 
menggelengkan kuku dan mengguncang semua tinta di 
Wajah Cui Heyu. 


Cui Heyu sangat hitam sehingga dia tidak marah, dia masih 
tersenyum dan membawa komputer, berderak. 


"Ada rekaman obrolan lain di akun ini. Itu adalah agen 
pengetikan dan penyalinan. Dia mengunggah foto catatan 
tempel ke agen pengetikan dan penyalinan dan meminta 
agen percetakan membuat catatan seolah-olah sudah ditulis 
dan dikirim. pagi ini. Pergi ke toko bunga itu dan letakkan 
Catatan itu di bunga. "Cui Heyu menyeka wajahnya dengan 
santai," Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kuku 
ini menulis catatan itu? " 


Jika materi pun dapat ditransmisikan, maka Liang Xian akan 
mengandalkan transmisi kuantum Xiaolu sejak lama. Qiao 
Zhixue menganalisis, Seharusnya itu adalah tulisan tangan 
yang ada di benak Xiaolu, bukan yang asli. Beri tahu kami 
bagaimana Anda menulis.? " 


Rusa itu terlihat sangat menyedihkan, dia membujuk tangan 
Tan Yan dan meminta pena. Dia menggigit pena dan menulis 
di kertas kata-kata yang persis sama dengan catatan 
tempel. 


Coba tulis kata lain, kata Qiao Zhixue. 


Xiao Lu menulis lagi "Cui Heyu" dan "Qiao Zhixue" 
Kecepatannya sangat lambat, dan tulisannya sangat jelek, 
dan itu tidak seperti catatan tempel. 


Oke, ayo kita letakkan pulpennya. Aneh rasanya menggigit. 
Lagi pula, Tan Yan agak berhati lembut, dan dia merasa 
tertekan saat melihat penampakan rusa yang menyedihkan 
itu. 


Xiaolu menyerahkan pena itu kepada Tan Yan dan 
menggosok tangannya dengan andal. 


Qiao Zhi belajar: "Hanya beberapa kata ini yang merupakan 
tulisan tangan Liang Xian. Xiaolu menulis karakter lain yang 
jelek. Artinya Liang Xian tidak mengontrol kesadaran Xiaolu, 
tetapi mengirimkan informasi ke Xiaolu melalui keterikatan 
kuantum, yang ditangani oleh Xiaolu. Pikiran Xiaolu Jika ada 
beberapa kata di dalamnya, saya menggunakan kekuatan 
sadar untuk mengontrol pena untuk menulisnya, tetapi kata 
lain tidak akan berhasil. " 


Cui dan Yu segera menggunakan komputer untuk 
membandingkan catatan tempel dengan karakter yang 
ditulis oleh Xiaolu, "100% cocok, bahkan jika orang yang 
sama menulis karakter yang sama, akan ada perbedaan 
halus karena situasi yang berbeda. Tetapi kedua salinan itu 
bukan masalah kekuatan pena atau pena dan tinta. Semua 
coraknya persis sama. Xiaolu tidak baru saja menulis, tetapi 
menciptakan kembali proses transmisi kuantum. " 


Dia bersandar di kursi dan mengambil posisi duduk yang 
sangat santai, dan berkata dengan tegas: "Liang Xian masih 
hidup, dan seperti telepati, dia dapat mengirimkan informasi 
kepada kami melalui rusa." 


Tan Yan memegang catatan tempel di satu tangan dan 
menggosok kepala rusa dengan yang lain, menunjukkan 
senyum paling santai dalam sebulan. 


Dia pernah berpikir, jika dia benar-benar dapat menemukan 
Liang Xian melalui "Void" dan melihatnya berubah menjadi 
zombie, dapatkah dia benar-benar membunuhnya? 


Sangat menyenangkan tidak harus menghadapi pilihan 
seperti itu. 


Oiao Zhixue berkata: "Panggil semua orang di sini untuk 
rapat." 


Dia juga menambahkan kalimat khusus: "Termasuk dalam 
Menteri." 


Xiaolu: "..." 


11 


Bab 78 Penyelundupan Ruang Angkasa 


Bab 78 Penyelundupan Ruang Angkasa (5) 


Menteri Yu: "!!!" 
Menteri Yu: "???" 
Menteri Yu: "..." 
Semua orang: "..." 


Di atas adalah kinerja Menteri dan semua orang setelah 
Qiao Zhixue menceritakan berita yang dianalisis oleh ketiga 
orang tersebut. 


Pertama-tama, "!" Menteri Yu mewakili suasana hatinya 
ketika dia tahu putranya masih hidup. Secara spesifik 
mungkin ada tiga perubahan: luar biasa, kejutan, dan 
kebahagiaan: kedua, "?" Menteri Yu, dialah yang 
mengirimkan itu sejak Liang Xian masih hidup, Lalu, 
"Mengapa dia tidak memberi tahu semua orang tentang 
berita penting seperti itu untuk pertama kalinya", "Mengapa 
Anda mengandalkan Xiaolu untuk memesan seikat bunga 
untuk Tan Yan?" dan "Mengapa Tan Yan? ? "Kualitas dari tiga 
pertanyaan: yang terakhir adalah suasana hati setelah 
pencerahan tiba-tiba. 


Faktanya, suasana hati semua orang di ruang konferensi 
mirip dengan Menteri Yu, jadi saya tidak akan 
mengulanginya di sini, cukup letakkan elipsis diam di akhir 
sebagai perwakilan untuk mengekspresikan perasaan 
semua orang. 


Xiao Lu dipegang di atas meja oleh Qiao Zhixue, di belakang 
layar lebar, menggigil di bawah pandangan semua orang 


Menteri Yu melihatnya berulang kali dengan catatan tempel, 
hanya untuk melihat kasih sayang yang tersisa di dalamnya, 
dan fakta bahwa mereka berdua telah makan makanan 
Barat bersama. 


Setelah semua orang melihat rusa, mereka menatap Tan Yan. 


Oh, jangan lihat, itu sangat ditolak. Cui Heyu duduk dengan 
canggung di kursi. Dia baru saja cukup tertawa, dan 
sekarang dia tidak bisa duduk tegak. 


Menteri Yu bertanya: "Kapan Xiaolu mulai menerima 
informasi Liang Xian? Apa syaratnya? Berapa banyak yang 
dapat diterima, dan keterikatan kuantum dapat mencapai 
transmisi semacam ini?" 


Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengaguminya 
secara diam-diam Ini layak untuk Menteri Yu. Dalam pesan 
yang begitu rumit, saya memilih salah satu yang akan 
menenangkan semua orang dan tidak malu. 


Pertanyaan ini hendak ditanyakan pada Xiaolu. Qiao Zhixue 
menyentuh kepala Xiaolu, tersenyum dengan sangat ramah 


Rusa itu sangat gemetar hingga ujung ekornya gemetar. 
Menteri Yu menatap lama sekali dan berkata: "Bukan Liang 
Xian, Liang Xian tidak begitu berani." 


Tentu saja tidak, Xiaolu memiliki kesadarannya sendiri. Qiao 
Zhixue menjelaskan, Sekarang ini setara dengan 
membangun jembatan antara Xiaolu dan Liang Xian yang 
tidak dibatasi oleh ruang. Liang Xian dapat berbicara 


langsung dalam pikirannya dan memintanya untuk 
melakukannya sesuatu. Hal. Mengenai pengisian daya di 
pagi hari, kuharap Tan Yan akan menerima bunga dan 
perasaan lain, yang menjadi milik Xiao Lu. " 


Tan Yan: "..." 


Saya merasa sangat rumit dan saya tidak tahu bagaimana 
mengungkapkannya. 


Menteri Yu menatap Qiao Zhixue. Saya sengaja menghindari 
topik ini. Apakah Anda masih menyebutkannya? 


Oiao Zhixue tidak dapat memahami sorot mata Menteri Yu. 
Dia mencubit telinga Xiaolu dan tersenyum lembut: "Jawab, 
kapan Anda menghubungi?" 


Xiao Lu mengambil dua langkah di atas meja, mengambil 
selembar kertas yang telah ditulisnya "7" dengan kukunya, 
dan meletakkannya di depan Oiao Zhixue. 


"Ternyata itu waktu yang sama seperti mengirim bunga." 


Oiao Zhixue berkata lagi: "Karena tidak nyaman bagi Anda 
untuk berbicara, biar saya tebak. Jika jawabannya setuju, 
maka angguklah, gelengkan kepala Anda jika itu negatif, 
dan jangan berbohong. Apakah ini oke?" 


Xiaolu mengangguk. 

"Apakah Anda masih berhubungan setelah ini?" 

Xiao Lu menggelengkan kepalanya. 

"Bisakah Anda menyampaikan informasi kepadanya?" 


Xiao Lu menggelengkan kepalanya. 


"Bisakah dia secara sepihak membaca informasi yang Anda 
terima?" 


Xiaolu tidak menggelengkan kepalanya atau mengangguk. 
Yah, kamu tidak tahu, Qiao Zhixue menegaskan. 


Dia hanya mengajukan tiga pertanyaan, dan tidak terus 
bertanya lagi. Dia memeluk rusa malang dari meja. Begitu 
dia mendarat di tanah, rusa itu berlari ke belakang Tan Yan, 
hanya menunjukkan kepalanya dan mengintip ke semua 
orang. 


Dari jawaban Xiaolu, terlihat bahwa Liang Xian hanya 
menyampaikan pesan kepada Xiaolu tujuh hari yang lalu, 
yaitu mengirimkan bunga pada hari ulang tahun Tan Yan. la 
tidak meneruskan pesan tersebut, yang artinya transmisi 
kuantum ini juga sangat sulit bagi Liang Xian., Dalam hal 
hanya lulus satu kali, dia memilih untuk memberikan hadiah 
ulang tahun. Qiao Zhixue menganalisa. 


Menteri Yu menahan hatinya dalam diam, Tan Yan 
menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Cui 
Heyu hendak mengejang sambil tersenyum sambil 
memegang Qiu Qizheng. 


"Lu Kecil tidak dapat menyampaikan pesan itu kepada Liang 
Xian. Menurut analisis akal sehat, Liang Xian seharusnya 
berharap mendapat tanggapan Tan Yan dari Xiaolu, tetapi ia 
gagal melakukannya, yang berarti saat ini, masih sangat 
sulit tanpa transmisi kuantum antar dunia., Mungkin energi 
yang tidak mencukupi, atau kesadaran yang tidak 
mencukupi, alasan ini perlu dianalisis. 


Faktanya, mode komunikasi antara Xiaolu dan Liang Xian, 
saya memikirkannya, ini agak mirip dengan transmisi 
'kosong'. Yang 'kosong' secara sepihak menjarah orang dan 


barang dari kita dan mengirimkannya ke akhir zaman, tapi 
kita hanya bisa mengandalkan Tan Yan untuk kembali. 


Sekarang Xiaolu dan Liang Xianming juga dalam keterikatan 
kuantum, Liang Xian bahkan dapat menyampaikan berita, 
mengapa dia tidak bisa kembali sendiri? Mengapa hanya 
yang 'kosong' dapat dikirim secara sepihak? Mengapa 
Xiaolu tidak dapat memberikan umpan balik kepada Liang 
Xian? " 


Rangkaian pertanyaan Qiao Zhixue tepat dan menggugah 
pikiran. Setelah mendengarnya, semua orang tampaknya 
dapat menyentuh ujung transmisi kuantum, tetapi tidak 
dapat memahami keseluruhan gambar. Perasaan mampu 
memikirkan sedikit tetapi tidak bisa mengatakan itu benar- 
benar tidak nyaman. 


Untungnya, Cui Heyu, yang cukup tersenyum, menjawab 
pertanyaan Qiao Zhixue: "Energi atau stabilitas kita lebih 
besar dari pada dunia yang runtuh, jadi hal-hal di dunia kita 
akan 'kosong' diteleportasi; kesadaran Liang Xian lebih kuat 
dari Xiaolu, Liang Xian dapat menyampaikan berita ke 
Xiaolu secara sepihak; kesadaran Tan Yan lebih kuat dari 
Liang Xian, dan dia dapat membawa kita kembali! " 


"Ini setengah benar," kata Qiao Zhixue, "Metode transmisi 
dunia dan otak manusia seharusnya sedikit berbeda. Saya 
pikir jarak antara Liang Xian dan Xiaolu, Tan Yan dan 
makhluk gaib tidak hanya kesadaran, tetapi juga di sana. 
adalah 'metode'. " 


"Metode? Mengapa ada spekulasi seperti itu?" Cui Heyu 
bertanya. 


Karena menurutku kesadaran Xiaolu tidak lebih lemah dari 
Liang Xian, kata Qiao Zhixue sederhana. 


Xiao Lu muncul dari belakang Tan Yan dan mengangguk 
dengan panik. 


Semua orang: "..." 


Mereka melakukan perjalanan melalui dunia lain sejauh ini, 
rusa paling legendaris mungkin adalah rusa ini.Mereka 
melakukan perjalanan dari dunia A ke dunia B, dan Tan Yan 
membawa mereka kembali dari dunia B ke dunia C tempat 
mereka berada. Tiba-tiba memiliki keterikatan kuantum 
dengan dua orang atau lebih, secara instan memiliki 
kekuatan super dan pengetahuan yang kaya, dan sekarang 
menjadi penerima transmisi kuantum lintas ruang pertama 
di dunia. 


Itu adalah rusa yang cukup untuk dicatat dalam sejarah 
sejarah. 


Catatan itu juga bisa dicatat dalam catatan sejarah sejarah. 


Jadi transmisi spasial tidak mengandalkan keterjeratan 
kuantum seperti yang dulu kita pikirkan, tetapi 
membutuhkan kemampuan khusus? Saat ini, hanya Tan Yan 
yang memiliki kemampuan ini? Menteri Yu mencoba 
mengangkat topik kembali ke topik. 


Oiao Zhixue: "Dilihat dari informasi yang kami miliki 
sekarang, itu benar." 


Maka itu akan merepotkan, kata Menteri Yu, menggosok 
pelipisnya. 


Yang mereka butuhkan bukan satu-satunya orang seperti 
Tan Yan, tapi banyak orang dengan kemampuan ini, akan 
lebih baik jika energi dihasilkan. 


Hanya satu yang jauh dari cukup. 


Tapi Liang Xian mungkin sudah memiliki beberapa metode, 
dan buktinya adalah catatan tempel ini. Qiao Zhixue 
mengeluarkan catatan tempel dan mengguncangnya. 


Menteri Yu: "..." 


Setiap kali dia mencoba membawa topik ke jalur yang 
benar, Qiao Zhixue selalu menyeret topik itu ke masalah 
emosional Liang Xian, dan dia tidak tahu apakah itu 
disengaja atau perlu. 


Saya akan terus bekerja keras untuk mempelajari mekanika 
kuantum. Tan Yan hanya bisa menjamin ini. 


Dia tahu bahwa dia mungkin memiliki banyak rahasia di 
tubuhnya, dan kunci kelangsungan hidup manusia mungkin 
ada di pikirannya. Tetapi sama seperti Tan Yan dengan 
mudah mendapatkan kembali Kubus Rubik urutan ketujuh 
belas tetapi tidak dapat mengatakan prinsipnya hari itu, dia 
selalu mengambil tindakan sebelum teori, dan dia mampu 
melakukannya, tetapi dia tidak dapat menyampaikan 
kemampuan atau pengetahuan ini kepada orang lain. 


Saya pikir saya berharap mendapatkan Liang Xian kembali, 
kata Qiao Zhixue tanpa ampun. 


Lagi pula, Tan Yan membutuhkan setidaknya tiga hingga 
lima tahun untuk mempelajari mekanika kuantum. Bahkan 
jika dia bekerja keras, bakatnya ada di sana, dan dia tidak 
dapat diatasi dengan usaha. Selain itu, jika dugaan Qiao 
Zhixue sebelumnya benar, maka tidak ada cukup waktu 
tersisa bagi Tan Yan untuk belajar, dan dia harus mencari 
cara lain. 


Dan Liang Xian adalah trik ini. 


Dia tinggal sendirian di dunia lain. Ketika semua orang 
mengira dia telah berkorban, dia mampu menyampaikan 
pesan melalui seekor rusa dan memberi semua orang 
harapan baru. Liang Xianxian lebih cenderung datang 
dengan metode transmisi kuantum. 


Awalnya, saya hanya ingin melakukan percobaan. Sekarang 
saya berharap saya bisa menyelamatkan Liang Xian dengan 
segenap kekuatan saya. Qiao Zhixue memandang Menteri 
Yu dan berkata. 


"Ini tentu saja," Menteri Yu cukup terus terang kali ini. 
Apakah itu publik atau pribadi, dia berharap untuk 
menjawab Liang Xian, "Itu hanya kandidat ..." 


Menteri Yu dengan tulus berharap semua tim supernatural 
bisa pergi. 


"Semakin sedikit orang yang pergi, semakin baik," kata Qiao 
Zhixue, "Di masa depan, Anda harus meninggalkan 
beberapa orang dalam tim kemampuan 'kosong' di dunia 
nyata. Saya baru saja menguji setiap orang yang selamat 
dan menemukan respons energi di tiga mereka." 


Mendengar berita itu, semua orang tenang, lagipula mereka 
sudah dipersiapkan sejak lama, dan jumlah ketiganya sudah 
cukup kecil. 


Hanya ada tiga orang? Menteri Yu bertanya, Saat ini, hanya 
ada dua orang di tim adidaya yang belum terbangun. 


Oiao Zhixue: "Saat ini hanya tiga yang ditemukan. Mungkin 
ada beberapa orang seperti Anda yang memiliki 
kemampuan tetapi tidak tahu, tapi saya tidak berpikir 
banyak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, alasan 
mengapa tingkat kebangkitan tim kemampuan tinggi 
karena mereka sudah memilih. Itu normal bagi elit untuk 


keluar dengan tingkat kebangkitan yang tinggi, tetapi tidak 
untuk orang biasa. 


Dari tiga orang yang telah membangkitkan kekuatan 
supernatural mereka, dua orang baru berusia 20 tahun, 
seorang mahasiswa, seorang saudara laki-laki yang dapat 
dibawa pulang, dan satu lagi... " 


Apakah itu bibi? Tu Zishi tiba-tiba berkata, Bibi Yang itu! 


Apakah kamu sudah memperkirakannya? Semua orang 
tampak terkejut, yang dianggap sebagai terobosan. 


"Nah," Tu Zishi juga tampak senang. "Aku baru saja melihat 
foto Bibi Yang berdiri di belakang Liang Xian, memberi 
isyarat, dan terbang keluar dari mobil bersenjata tiba-tiba." 


Nilai gambar ini terlalu tinggi! 


Qiao Zhixue berkata: "Bibi Yang hanya mengukur respons 
energi pada tubuhnya, tetapi dia tidak mengetahui 
kekuatan macam apa itu. Mendengarkan Anda, apakah itu 
kekuatan luar angkasa?" 


Sepertinya begitu! Tu Zishi juga bersemangat, terutama 
karena dia melihat Liang Xian di gambar! 


Ini adalah kabar baik kedua yang kudengar hari ini. Saraf 
Qiao Zhixue yang tadinya tegang akhirnya rileks. Kekuatan 
luar angkasa terlalu berharga bagi kami. Jika kami berada di 
dunia zombie sebelumnya, kami dapat membawanya 
bersamamu. Kapan sebuah pesawat penumpang lewat, tim 
tenaga tidak akan bekerja terlalu keras. " 


Bawa perbekalan sesedikit mungkin, terutama karena takut 
menghadapi bencana dunia seperti bumi berhenti berputar. 
Bayangkan setiap orang mengendarai mobil ke dalam 


"rongga" dan jatuh ke magma begitu mereka tiba di dunia 
lain. Dalam hal ini, lebih mudah untuk melarikan diri tanpa 
mobil, dan transportasi malah menjadi beban. 


Jangan terlalu senang, dia hanya orang biasa. Menteri Yu 
dengan sungguh-sungguh berkata, Dia berbeda dari kita, 
dia belum mengalami pelatihan dan pertarungan khusus, 
dan yang paling penting adalah kesadaran mentalnya 
berbeda. Ingin dia bergabung, bukan hanya Membujuk Bibi 
Yang dan keluarganya. " 


"Inilah yang perlu kamu khawatirkan, Menteri Yu," Qiao 
Zhixue langsung membuang potnya, "Pokoknya, 
kemampuannya sangat berguna." 


"Baiklah," Menteri Yu mengangguk, "Saya akan menerapkan 
ini secepat mungkin." 


Saat ini, lebih dari 600 orang yang selamat telah 
menyelesaikan percakapan mereka.Berkat pencucian otak 
yang kuat dari menteri, mereka semua menandatangani 
perjanjian kerahasiaan dan setuju untuk memasang 
miniatur GPS di tubuh mereka. 


Setelah sebulan konseling psikologis dan pendidikan 
ideologi, kebanyakan dari mereka lulus asesmen dan bisa 
kembali ke kehidupan nyata. 


Menteri Yu telah mengatur agar beberapa orang dibebaskan 
dan mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. 


"Ketiganya akan tinggal, dan sisanya dapat dikembalikan ke 
masyarakat untuk sementara waktu dan menonton 
penampilan mereka setiap saat." Menteri Yu melanjutkan, 
"Profesor Qiao akan terus menindaklanjuti kemampuan 
ketiganya, dan saya akan membujuk Yang Shumei dulu. " 


Yang Shumei adalah nama lengkap dari Bibi Yang. 


Pertemuan telah berakhir di sini. Qiao  Zhixue 
menginstruksikan Tu Zishi untuk terus berusaha dan 
memperkuat kemampuannya, sehingga dapat memprediksi 
waktu dan tempat yang "kosong" secepat mungkin. 


Semua berita yang saya terima hari ini sangat 
menggembirakan, Tan Yan menyentuh mawar yang telah 
dicubit menjadi bunga oleh Cui dan Yu, dan tiba-tiba merasa 
bahwa ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah 
diterimanya. 


Memang dari mawar yang diberikan Liang Xian. 


Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah Liang Xian menebak 
bahwa hadiah ulang tahunnya dapat melibatkan rangkaian 
informasi ini, jadi dia memilih metode pemberian hadiah ini? 
Kalau tidak, kecerdikannya, dia harus memikirkan solusi 
yang lebih baik. 


Jika ini masalahnya, maka hadiah ini sangat bagus. 


Tan Yan mengeluarkan sekuntum mawar dan menciumnya, 
Saat dia mencium sedikit aroma, dia tersenyum. 


Meski berlatih di bawah sinar matahari setiap hari, kulit Tan 
Yan selalu putih karena hubungan yang selalu ia jaga di 
masa Kkejayaannya. Kulit putih menempel pada mawar 
merah, membuat bunga ini lebih halus dan indah, dan 
wajah Tan Yan tampak diwarnai dengan sentuhan 
kemerahan. 


Tidak hanya bunganya yang memamerkan orang, tetapi 
juga orang yang memamerkan bunganya. 


Tan Yan menurunkan Hua Hua dan menoleh untuk melihat 
Cui dan Yu menatapnya. 


Melihat sekeliling lagi, tidak ada anggota tim kekuatan yang 
pergi, menatapnya bersama-sama, dengan kata-kata 
"Gosip" tertulis di seluruh wajahnya. 


Oh, rapat buka sampai larut malam. Ini jam delapan malam? 
Ketua Tim Feynton tiba-tiba melihat arlojinya, berdiri dan 
berkata dengan tatapan Saya tidak tahu apa-apa , Saya 
tidak tidur nyenyak di usia saya., saya harus tidur lebih awal 
dan rapat akan selesai. " 


Beberapa profesor tua lainnya juga mengulurkan tangan 
dan kaki mereka, dan mengikuti Ketua Tim Fei untuk berdiri 
dan berkata, "Benar, penelitian ini cukup melelahkan akhir- 
akhir ini. Kita yang sudah tua benar-benar harus istirahat 
dengan cepat." 


Dia berkata bahwa dia sudah tua, kaki dan kakinya lebih 
dari satu, dan dia meninggalkan ruang pertemuan dengan 
desir, meninggalkan tim adidaya, Qiao Zhixue, Tan Yan, dan 
Menteri Yu. 


Cui dan Yu, karena takut dunia tidak akan kacau balau, 
menutup pintu, menguncinya, menggosok tangan dan 
berkata, "Semuanya ada di sana, atau, haruskah kita 
mengadakan pertemuan lagi?" 


"Pertemuan macam apa, pergi untuk pelatihan!" Xu Mingyu 
berkata dengan marah. 


Laporannya untuk Menteri Yu, Kuo Xu dan Profesor Qiao, 
saya memiliki beberapa masalah psikologis, dan saya ingin 
mengatur konseling. Cui dan Yu dengan malas memberi 
hormat pada ketiga pemimpin itu. 


Menteri Yu: "... ada apa denganmu?" 


Wah, masalah ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Cui 
Heyu berkata dengan pusing, Itu adalah sesuatu yang saya 
ikuti di kelompok kepentingan belum lama ini. Saat itu, saya 
menemukan bahwa seorang siswa laki-laki di ruangan yang 
sama punya masalah dengan teman sekelas sesama jenis. 
Perasaan di luar persahabatan. Rahasia ini telah 
menghantui hati saya dan hampir membuat saya tertekan. 
Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk 
menyebar dan berkata, dapatkah rusa saya membantu saya 
melepaskannya? " 


Dia melihat keluar dari bentuknya dan melihat rusa dengan 
ekspresi jahat. 


Tentu saja Cui Heyu tahu bahwa Xiaolu bukanlah Liang Xian 
Jelas bahwa itu hanya dipengaruhi oleh perasaannya. Tapi 
ini tidak mencegahnya untuk melihat Xiaolu sebagai 
cerminan dari Liang Xian, dan itu selalu bagus untuk diolok- 
olok. 


Xiao Lu memiliki sikap buruk terhadap Cui Heyu, selalu 
ingin bermain, tapi Qiao Zhixue berpendidikan tinggi, Xiao 
Lu tidak berani bergerak. 


"Mischief!" Menteri Yu berkata dengan ekspresi agung, 
"Kalian anak muda hanya suka main-main. Kamerad Tua Tan 
Yan berbeda dari kamu, jadi dia tidak akan mengikutimu 
dalam kekacauan." 


Kawan Tua Tan Yan? Tu Zishi, satu-satunya orang yang tidak 
mengetahui usia sebenarnya dari Tan Yan, menyela dan 
bertanya. 


Ah San juga melihat pemandangan saat ini, dan merangkul 
bahu Tu Zishi dan berkata: "Kamu juga anggota tim 


kemampuan, dan kemampuanmu telah dikenali oleh semua 
orang. Beberapa rahasia internal harus diberitahukan 
kepadamu . Ini ... Liang Tidak salah menunjukkan siapa 
yang kamu suka, pertanyaannya adalah Tan Yan..." 


Dia bersandar di telinga Tu Zishi dan membisikkan identitas 
Tan Yan kepadanya. 


Tu Zishi berubah menjadi fosil hidup, menatap Tan Yan 
dengan tercengang. 


Kurangnya cinta Liang Xian dari orang tuanya tetaplah cinta 
nenek moyangnya! 


Sekelompok anak muda tertawa canggung. Faktanya, Liang 
Xian menyukai fakta bahwa Tan Yan dipaksa untuk tampil di 
depan umum. Tidak pantas mereka tertawa seperti ini. 
Tetapi mengetahui berita bahwa temannya belum mati 
membuat semua orang rileks setelah sebulan. Turunlah, 
gunakan kesempatan ini untuk banyak tertawa. 


"Anak ini benar-benar ..." Menteri Yu, yang selalu menjaga 
keagungannya, tersipu oleh senyum semua orang, dan dia 
hanya bisa meminta bantuan Tan Yan. "Kamerad Tan Yan 
tidak akan bermain dengan anak-anak." 


Dia mengira Tan Yan akan mengangguk dengan tegas, dan 
berjanji akan membiarkan Liang Xian menyerah. 
Bagaimanapun, dari isi memo, Tan Yan seharusnya menolak 
Liang Xian sekali, dan Menteri Yu sangat mempercayai Tan 
Yan. 


Siapa tahu Tan Yan diam saja. 


Anggota tim negara adidaya yang tertawa merasakan 
keheningan yang aneh, dan semua berhenti, menatap Tan 
Yan dengan tercengang. 


Tidak tidak? 


Liang Xian mengaku kali ini, apakah itu benar-benar 
membuat pohon besinya mekar? 


Rusa kecil itu menusuk telinganya dan melompat ke atas 
meja.Seperti biasanya, dia menatap mata Tan Yan seolah- 
olah Liang Xian sedang mendengarkan. 


Tan Yan jarang gugup. 


"Aku tidak tahu," Tan Yan mengulurkan tangannya dan 
menyentuh leher Xiaolu, menganggapnya sebagai Liang 
Xian, dan berkata dengan serius, "Orang yang kamu sukai 
terlalu muda dan terlalu energik untukku, dan aku mungkin 
tidak bisa menanggapi permintaanmu. perasaan. " 


Menteri Yu menghela nafas lega dan menyentuh hatinya. 
Nah, untungnya, dia sangat sehat. Liang Xian harus bisa 
segera keluar dari kesedihan. 


Siapa tahu Tan Yan berkata lagi: "Tapi akhir-akhir ini, saya 
sangat sedih. Saya tidak tahu apakah kesedihan ini berasal 
dari cinta, persahabatan dengan teman sekelas atau 
kepedulian terhadap generasi muda. Hanya ada satu hal 
yang bisa saya yakini, menerima Anda hadiah ulang tahun, 
saya sedih dan bahagia, berpikir jika Anda masih hidup, 
saya akan makan hot pot dengan Anda. " 


Hati Menteri Yu yang disebut dengan kata "ke" jatuh lagi, 
oh, baru saja makan hot pot. 


"Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa 
berbicara tentang hubungan yang kuat atau berbelanja 
bergandengan tangan dengan manis. Tapi jika yang kamu 
inginkan hanyalah teman, aku bisa memberikannya 
kepadamu." 


Xu Mingyu: "Menteri Yu, Menteri Yu?! Panggil dokter!!!" 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Apa? 
Tan Yan menanggapi perasaan saya, tetapi sebaliknya bukan 
saya, apakah itu rusa??!!! 


Xiaolu berkata bahwa dia sangat bahagia, dan dia bersedia 
menemani Tan Yan selama sisa hidupnya. 


Menteri Yu: pil cepat, cepat, cepat, bertindak cepat, lega .... 
Tim Kemampuan (Krez kres): Biji melonnya sangat enak. 


Bukan hanya Liang Xian yang mencuri ke luar angkasa, 
tetapi juga transmisi kuantum dan perasaannya. 


18 


Bab 79 Penyelundupan Luar Angkasa 


Bab 79 Penyelundupan Luar Angkasa (6) 


Proses membujuk Yang Shumei jauh lebih mudah dari yang 
dibayangkan Setelah menyelidiki situasi keluarganya, 
Menteri Yu memilih cara yang paling sederhana dan kasar 
dalam menggunakan uang. 


Meskipun Yang Shumei adalah penduduk asli Kota B, dia 
tidak kaya. Suaminya adalah orang yang jujur. Pada tahun- 
tahun awal, ketika unit dibagi, jatah diberikan kepada orang 
lain. Satu keluarga beranggotakan tiga orang tinggal di 
rumah unit secara gratis. Belakangan, Badan Usaha Milik 
Negara bangkrut, dan Suami dan istri sama-sama di- 
PHK.Mereka terus menyewa gedung tube.Ketika kawasan 
kumuh itu direnovasi, mereka diusir lagi Keluar. 


Mereka telah menjalani hari-hari menyewakan, pindah, dan 
menyewa lagi. Bertahun-tahun mereka tidak memiliki 
sarang yang stabil. Pada saat ini, anak laki-laki berada pada 
usia kawin dan kawin, bagaimana menikah tanpa rumah. 


Putranya cukup kompetitif. Dia sudah bagus sejak dia kecil, 
dia telah belajar, dia diterima di universitas utama, dan dia 
mendapat beasiswa setiap tahun. Dia tidak menghabiskan 
banyak uang untuk studinya. Segera setelah lulus, saya 
dipekerjakan oleh perusahaan ternama, meskipun gaji 
tahunan kurang dari satu juta, setengah juta masih ada. 


Tapi penghasilan semacam ini bahkan tidak mampu 
membeli toilet di Kota B. 


Impian Yang Shumei adalah memiliki vila kecil sendiri 
dengan rumah terpisah. Vila ini memiliki tiga lantai. Lantai 
pertama adalah garasi besar seluas 200 meter persegi. 
Lantai kedua adalah ruang tamu dan dapur dan kamar lama 
mereka. pasangan. Lantai tiga menunggu masa depan. Anak 
laki-laki menikah dan memberikannya kepada pasangan 
muda, dan kamar tidur lain dan ruang belajar untuk anak. 


Pekarangan bisa lebih luas dalam meter persegi, dan Anda 
dapat memiliki berbagai macam sayuran dan beras, ke 
depan Anda dapat makan makanan hijau yang Anda tanam, 
daripada membeli sayuran yang telah disemprot dengan 
pestisida dan pupuk. 


Harus ada kandang babi dan kandang ayam yang bersih di 
halaman belakang ... 


Untuk mencapai tujuan tersebut, pekarangan harus 
memiliki luas seribu meter persegi, bukan? 


Meskipun ini hanya khayalan, Anda bahkan tidak bisa 
membiarkan orang bermimpi. 


Dan kekuatan supernatural Yang Shumei berasal dari 
keinginannya. 


Seribu meter persegi halaman sudah cukup untuk memarkir 
beberapa pejuang. Setelah membaca laporan Qiao Zhixue 
tentang analisis kemampuan Bibi Yang, Cui dan Yu tidak 
puas. Ambisinya tidak bisa lebih besar, seperti menjadi 
komunitas kelas atas. Pemilik , lalu kita bisa memasukkan 
lebih banyak barang. " 


Asan berkata: "Orang harus selalu pragmatis. Memimpikan 
rumah besar boleh saja, tapi menjadi pengembang itu 
mustahil." 


"Lalu kenapa dia tidak membayangkan menjadi tuan tanah 
besar di pedesaan? Duduk di ratusan ribu mu tanah, kita 
semua bisa membawa basis masuk." Pikir Cui Heyu. 


Aku masih ingin tinggal di Kota B. Asan terus mendebat Bibi 
Yang, Dengan halaman dan rumahnya, luas lantainya 1.200 
meter persegi, dan tinggi ruang kubus 10 meter. Bisa 
memuat semua. benda mati dan mereka. Untuk keluarga 
beranggotakan tiga orang, ruangan ini sudah cukup besar. " 


Betul, akhirnya kita tidak perlu khawatir tentang masalah 
materi. Cui Heyu berkata, Bagaimana Menteri Yu membujuk 
bibi dan keluarganya agar setuju? . 


Gampang bukan? Asan menyebarkan laporan di 
hadapannya, House, keinginan ini begitu kuat sehingga ada 
kemampuan supernatural, tentunya satu set dua rumah bisa 
diatasi . 


Menteri Yu berjanji untuk memberi keluarga Ms. Yang 
Shumei dua rumah. Satu set untuk Yang Shumei dan 
pasangannya. Ini adalah gedung bertingkat kecil seluas 60 
meter persegi dan cocok untuk pasangan tua. Rumah ini 
terletak di lantai dua jalan lingkar Kota B dan dialokasikan 
untuk karyawan oleh organisasi. Selama Yang Shumei masih 
bekerja di Departemen Keamanan Teknis, dia dapat memiliki 
rumah ini. Setelah dia mengundurkan diri, organisasi berhak 
untuk mengambil kembali rumah tersebut. . Tetapi jika Yang 
Shumei mengalami kecelakaan di "kehampaan", rumah itu 
akan dibebaskan sebagai pensiun, yang menjadi warisan 
pribadi Yang Shumei. 


Dengan kata lain, selama Bibi Yang tidak mengundurkan 
diri, rumah ini akan selalu menjadi miliknya. 


Set lainnya berada dalam komunitas yang sama dengan 
tingkat tinggi kecil, yang terletak di dekat sekolah 


menengah swasta di Kota B. Organisasi hanya memberikan 
uang muka. Uang ini adalah gaji Ny. Yang Shumei, yang 
setara dengan uang muka gajinya selama sepuluh tahun di 
muka. Yang Shumei juga dapat memilih untuk tidak 
membeli rumah untuk menghabiskan uangnya sendiri. 


Setelah Yang Shumei mengundurkan diri, organisasi 
memiliki hak untuk mendapatkan kembali sebagian dari gaji 
sesuai dengan sisa masa kerja. Jika Yang Shumei berkorban 
dalam waktu sepuluh tahun, uang tersebut tidak akan 
dikembalikan, dan sebagai tambahan dari gaji ini, itu akan 
didasarkan pada "Kompensasi Polisi Rakyat dan Tindakan 
Perlakuan Preferensial" Menurut peraturan, biaya pensiun 
dan pemakaman Yang Shumei harus dibayar sesuai dengan 
standar martir. Standar pensiun harus didasarkan pada 
tingkat kemampuan dan lamanya layanan, dengan 
mengacu pada perlakuan tingkat resmi. 


Ms. Yang Shumei berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan 
dan tidak boleh mengungkapkan konten pekerjaannya 
kepada keluarga dan kerabatnya. Setelah rahasia bocor, 
organisasi tidak hanya akan memulihkan perawatannya, 
tetapi juga mengejar tanggung jawab hukumnya. 


Cui Heyu: "... Trik Menteri Yu benar-benar hebat. Keluarga ini 
tidak akan mengatakan atau bertanya apakah mereka 
dibunuh untuk dua rumah ini." 


Saya ingat ada pepatah di masyarakat bahwa tidak ada 
yang bisa diselesaikan dengan uang. Meski kita tidak bisa 
memberinya vila tiga lantai impiannya dan halaman seluas 
1.000 meter persegi, dua rumah masih oke. "Asandao" Saya 
mendengar Xu Gu berkata bahwa setelah Menteri 
mengajukan syarat, Bibi Yang langsung setuju, dan 
menyatakan kesediaannya untuk memberikan segalanya 


untuk negara. Selama rumahnya belum pulih, kehidupan 
lama ini akan terombang-ambing dengan santai. " 


Yan Yongfeng berkata sambil tersenyum, "Bibi terlalu 
banyak berpikir. Dengan kemampuannya, dia seperti emas 
di tim ability. Kita harus melindunginya jika kita mati, nomor 
dua setelah Tan Yan yang penting." 


Tan Yan: "Saya tidak perlu melindungi, saya bisa 
melindunginya." 


Mendengar apa yang dia katakan, semua orang di tim 
adidaya Bibi Yang terdiam. Sungguh mengejutkan apa yang 
dikatakan Tan Yan beberapa hari yang lalu. 


Setelah Tan Yan mengungkapkan perasaannya kepada 
Xiaolu hari itu, Menteri Yu langsung pingsan. 


Setelah mengalami bahwa putranya menjadi zombie dan 
meninggal-putranya masih hidup-putranya jatuh cinta 
dengan seorang pria yang delapan tahun lebih tua dari 
dirinya-orang ini juga berjanji kepada putranya. Dengan 
rangkaian guncangan mental ini, Menteri Yu hanya pingsan 
Karena lebih dari satu jam. Cukup kuat. 


Liang Xianping kadang-kadang terlalu mencolok, dan orang- 
orang di tim adidaya mengaguminya, dan semua orang 
sangat sedih setelah kematiannya. Tetapi ketika Liang Xian 
masih hidup, semua orang masih melihatnya dengan sangat 
tidak nyaman. 


Semua orang menghadiri pertemuan hari itu, dan tujuan 
utamanya adalah untuk melihat bagaimana Tan Yan dengan 
tegas menolak Liang Xian, sehingga semua orang dapat 
pergi untuk berbicara dan menertawakan Liang Xian. 


Siapa yang tahu bahwa Tan Yan benar-benar setuju! Orang- 
orang di tim negara adidaya hampir membuat pandangan 
mereka takut, dan bahkan orang yang tenang seperti Qiao 
Zhixue terkejut hingga membuang komputer ke tanah. 


Di antara kehidupan bijaksana yang hadir hari itu, hanya 
Xiaolu yang bermain dengan mantap. Dia bahkan memeluk 
Tan Yan dan berkata dengan gembira "Yoyou", seolah 
berkata, "Aku akan mati dengan bahagia." 


Setelah mendengar pengakuan Tan Yan, Xu Mingyu 
mengirim Menteri Xu ke ruang penyelamatan. Qiao Zhixue 
pergi untuk memperbaiki komputer. Tim kemampuan 
mengatakan bahwa kami ingin berlatih dan tidak boleh 
membuang waktu yang berharga. Mereka pergi satu demi 
satu. Hanya Xiaolu dan Tan Yanda tertinggal Menatap mata 
kecil. 


Setelah menenangkan diri selama beberapa hari, urusan 
Bibi Yang telah diselesaikan, dan semua orang berkumpul 
kembali untuk rapat guna menganalisis kemampuan Bibi 
Yang dan cara melindunginya di masa depan. 


Baru saat itulah saya melihat Tan Yan dan rusa kecil yang 
tidak dapat dipisahkan dengannya hari ini. 


Cui dan Yu tidak bisa menahan kata-kata. Dia menatap Tan 
Yan untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan untuk 
tidak bertanya: "Tan ... Apakah namaku disebut pamanmu 
atau apa, bisakah kau ceritakan tentang perjalanan 
mentalmu? "Kenapa? Aku berjanji pada Liang Xian? Aku 
tidak bisa menebak apa yang kupikirkan." 


Kali ini, bahkan Qiu Qizheng tidak menghentikan mulut Cui 
Heyu yang tidak terhalang, dan mengalihkan 
pandangannya ke Tan Yan, menunggunya menjawab. 


Tan Yan sama sekali tidak malu, idenya selalu sederhana, 
dan dia selalu merasa bahwa segala sesuatu tidak mungkin 
untuk berbicara dengan orang lain. Dia telah memikirkan 
hal ini untuk waktu yang lama, memikirkannya dengan 
sangat jernih, dan dia tidak keberatan orang lain 
mendiskusikannya. 


Tan Yan berkata: "Saya tidak tahu banyak tentang perasaan. 
Kebanyakan orang seusia kita menikah ketika mereka tidak 
tahu apa itu cinta. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak 
ada cinta yang kuat. Kebanyakan dari mereka menjalani 
kehidupan sehari-hari- masuk, saya perlahan-lahan 
mengembangkan perasaan. Jika saya tidak menemukan 
"kekosongan" saat itu, saya mungkin bertemu dengan 
seorang gadis yang tampak enak dipandang dan menikah di 
bawah perkenalan seorang kolega. Sekarang saya mungkin 
menjadi seorang kakek. " 


Engah! Cui Heyu tertawa. 


Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi bersimpati 
dengan Liang Xian. 


"Untuk perasaan Liang Xian, setelah berpikir bahwa dia 
sudah mati, saya memikirkannya. Jika saya mengaku kepada 
saya hari itu, apakah saya akan menyetujuinya? 
Jawabannya adalah tidak, meskipun itu perempuan, atau 
bahkan perempuan. Saya akan melakukannya. tidak setuju 
dengan wanita lajang seusia saya. 


Masalahnya bukan dengan Liang Xian, tapi di usia saya, 
saya tidak bisa lagi menerima seseorang. 


Ketika menghadapi perasaan, saya memikirkannya lebih 
banyak, setengah dari kaki saya akan melangkah ke peti 
mati, bagaimana saya bisa menundanya. " 


Suara Tan Yan sangat tenang, tapi apa yang dia katakan itu 
memancing pikiran. Orang-orang dari tim kekuatan melihat 
Wajah muda ini, merasa sedikit sedih di hati mereka. 


Dipengaruhi oleh wajah ini, mereka akan selalu melupakan 
usia Tan Yan yang sebenarnya, dan lupa bahwa orang ini 
mungkin tiba-tiba menjadi tua dan mati tiba-tiba suatu hari 
nanti. 


Mereka tidak bisa terlalu lama bergantung pada Tan Yan. 


Tapi kemudian, Liang Xian tetap tinggal di dunia zombie, 
aku menyesalinya. Aku tahu betapa sedihnya sekarang, 
kenapa kamu tidak setuju dengannya? Setidaknya, dia bisa 
bahagia untuk sehari. Tan Yan berkata dengan sederhana, 
Aku tidak mengerti kalian anak muda ada di sini. Apa yang 
kalian harapkan dalam cinta, walaupun kalian setuju untuk 
bersama, mungkin itu hanya latihan dan kerja setiap hari 
seperti sebelumnya. Akan ada kontak yang lebih intim. Aku 
memikirkannya, dan tampaknya tidak terlalu sulit untuk 
menerimanya. " 


Semua orang mendengarkannya dengan tenang. 


"Kadang-kadang aku tidak mengerti apa yang dikhawatirkan 
Liang Xian. Bahkan, akulah yang harus lebih khawatir. Aku 
mungkin menjadi gila. Akankah Liang Xian masih 
menyukainya saat itu? 


Saya tidak terlalu memikirkannya ketika saya 
memikirkannya di sini, seperti yang dia inginkan, kami 
bersama, dan saya akan menemaninya. 


Temani dia sampai dia tidak menyukaiku atau aku tidak bisa 
berjalan lagi. " 


Kata-kata sederhana menggugah pikiran. 


Jadi kau berjanji pada Liang Xian untuk membuatnya 
bahagia, tapi bagaimana dengan perasaanmu? Cui Heyu 
tidak mengerti untuk waktu yang lama. Bahkan jika kau 
mungkin tidak menyadari seperti apa cinta itu sekarang, 
bergaul akan selalu menghasilkan Perasaan, kau 
menyukainya, tetapi dia tidak menyukai usia tua Anda dan 
memilih untuk pergi. Dalam hal ini, apa yang harus Anda 
lakukan dengan suasana hati Anda? " 


Mendengar apa yang dia katakan, rusa kecil itu berlari 
mendekati Cui Heyu "chuch", memelototinya dengan mata 
besar, menggigit ujung bajunya, dan menariknya dengan 
marah. 


Ini juga merupakan pelatihan bagus Oiao Zhixue, jika tidak 
rusa itu akan menendang Cui dan Yu setengah mati dengan 
satu kuku, dan berjanji akan lebih buruk dari Xu Mingyu. 


Matanya yang besar dan berair sepertinya berkata "Aku 
tidak tahu bagaimana". 


Cui dan Yucai tidak takut padanya, dan berdebat dengan 
Xiaolu: "Saya hampir menganggap Anda sebagai Liang Xian 
seperti ini. Apa yang Anda ketahui. Hubungan memiliki 
umur simpan. Dopamin disekresikan selama tiga tahun. Apa 
yang harus saya lakukan setelah puncak sekresi hormon?? " 


"Saya pikir tidak apa-apa," kata Tan Yan ringan, "Posisi di 
hati seseorang terbatas. Saya mungkin tidak akan bisa 
memperlakukan cinta seperti semua dalam hidup saya, 
yaitu sedikit." 


Sama seperti Menteri Yu Liang Xian, cinta dan kasih sayang 
keluarga bisa melampaui kebenaran, Liang Xian tidak akan 
pernah menjadi segalanya. 


Hal yang sama berlaku untuk Tan Yan, frustrasi emosional 
tidak akan membuatnya bersedih terlalu lama. 


Tan Yan meletakkan tangannya di jantungnya dan berkata, 
"Aku merasa tidak enak ketika aku tahu Liang Xian berada 
di dunia lain. Kupikir putus seharusnya tidak lebih tidak 
nyaman dari ini." 


"Aku mengerti apa yang kamu maksud." 


Suara Menteri Yu tiba-tiba datang dari pintu, dan orang- 
orang di tim adidaya melompat dan berbalik, Menteri Yu 
tidak tahu kapan dia berdiri di depan pintu, dan Tan Yan 
tidak tahu seberapa banyak dia mendengar. 


"Kamu sudah terbiasa dengan anak laki-laki Liang Xian yang 
bau," Menteri Yu masuk ke kamar dan duduk di hadapan Tan 
Yan, "Dengan temperamennya, kamu bisa memberikan apa 
yang dia inginkan, seperti seorang anak kecil." 


"Mungkin," Tan Yan tersenyum, "hanya dia yang bahagia." 


Tan Yan tidak ingin mengalami ketidaknyamanan tetapi 
tidak bisa menangis saat menerima bunga. 


Menteri Yu: "..." 


Sulit bagi pejabat yang jujur untuk memutuskan pekerjaan 
rumah. Menteri Yu, yang baru saja menangani urusan 
keluarga Bibi Yang dengan mudah, tidak tahu bagaimana 
campur tangan dalam masalah hubungan putranya. 


Saya tentu tidak akan setuju dengan Liang Xian dan Tan Yan 
di hati saya sendiri, apakah itu dari sudut pandang ayahnya 
atau atasannya, atau bahkan jika dia memulai dari sudut 
pandang seorang teman yang dipimpin oleh Tan Yan. 


Tapi kedua orang ini, sepertinya tidak ada yang akan 
mendengarkannya. Mereka semua adalah kekuatan, dan 
kekuatannya juga tidak dapat mempengaruhi mereka. 


Penentangannya sama sekali tidak berguna. 


Xu Mingyu takut dia akan pingsan lagi, jadi dia dengan 
cepat menepuk punggungnya. 


"Tidak perlu menembak," Menteri Yu melambaikan 
tangannya, "Kamu ... hei, terserah, aku pura-pura tidak 
tahu." 


Tidak ada harapan untuk masa depan kedua orang ini. 
Kesenjangan 39 tahun tidak mudah untuk diselesaikan. 
Dengan kata-kata ini kepada Tan Yan, saya tahu bahwa apa 
yang dapat dia berikan pada dasarnya berbeda dari apa 
yang diinginkan Liang Xian. 


Mari kita selangkah demi selangkah. Jika Anda ingin 
membujuk Anda, setidaknya Anda harus menunggu Liang 
Xian, bocah bau itu kembali. 


Ayo "kosong". 


Di duga semua orang, "kosong" ini akhirnya tiba di Hari 
Tahun Baru 2019. Pangsit itu membuat siomay malam itu, 
dan saat Tu Zishi memasukkan siomay ke dalam mulutnya, 
dia tiba-tiba pingsan. 


Sekitar lima menit, Tu Zishi bangun, dia melihat arlojinya, 
19:13. 


Tu Zishi segera mengambil walkie-talkie, menerima saluran 
dari Menteri Yu dan Oiao Zhixue, dan berkata dengan 
cemas: "Lain kali "Void" muncul, jam 20:16, mall XX." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Aku menerima 
panggilan rusa dari "Yoyou Luming, Shiyezhiping" di Buku 
Nyanyian. Nyatanya, rusa sepertinya tidak menyebutnya 
seperti itu, hehehe ... 


Juga, perhatikan, perhatikan! ! Ya ampun, nama Yang 
Shumei memang mudah untuk dibenturkan, lagipula, ada 
banyak orang yang muncul dengan nama ini di tahun-tahun 
awal, jadi terlalu mudah untuk bertabrakan. Tapi harap 
diingat bahwa dia hanyalah karakter plot, malaikat kecil 
yang bertabrakan dengan ibunya tidak boleh membawa 
perasaan, perlakukan saja sebagai karakter plot. 


19 


Bab 80 Penyelundupan Luar Angkasa 


Bab 80 Penyelundupan Luar Angkasa (7) 


Setelah menerima berita tersebut, Menteri Yu segera 
mengirim seseorang untuk membersihkan tempat tersebut 
Untungnya, kali ini Tu Zishi meramalkan keberadaan 
"kosong" terlebih dahulu, jika tidak konsekuensinya akan 
menjadi malapetaka. 


Di Tahun Baru, tempat ini masih merupakan pusat 
perbelanjaan yang ramai. "Kosong" tiba-tiba muncul. Tidak 
hanya akan banyak orang yang terlibat, tetapi beberapa 
orang juga akan memfilmkan yang "kosong" dan 
mempostingnya di Internet. Saat itu, tidak ada peduli 
berapa banyak Cui dan Yu yang ada, itu akan sia-sia. 


Setelah Tu Zishi menghubungi atasannya, dia langsung 
duduk dan memakan separuh pangsit yang ada di mangkuk. 


Bibi Yang, yang baru saja bergabung dengan tim: "..." 


Setelah Bibi Yang setuju untuk bergabung, dia tetap tinggal 
di pangkalan dan memupuk perasaan dengan semua orang. 


Dia terlambat untuk mengikuti pelatihan pada usia ini. 
Tidak mungkin kebugaran fisik Bibi Yang sebaik Liang Xian 
dan lainnya. Dia hanya dapat meningkatkan kekuatan 
fisiknya secara tepat dan ilmiah, dan memiliki pemahaman 
yang diam-diam dengan rekan satu timnya. 


Pangsit hari ini dimasak oleh Bibi Yang. Dia meminjam dapur 
di pangkalan untuk membuat pangsit untuk semua orang, 
sehingga anak-anak ini dapat merasakan hangatnya rumah. 


Makanan di pangkalan sangat enak, tetapi untuk makan 
rasa rumah, Anda harus bergantung pada Bibi Yang. 


Begitu pangsit disajikan, Tu Zishi pingsan setelah 
menggigit. Bibi Yang sangat takut sampai dia akan 
menangis, dan berkata dengan bingung: "Saya tidak 
meracuni, bagaimana saya bisa melakukannya?" 


Tan Yan menenangkannya dan berkata: "Jangan khawatir, 
makanan di pangkalan dibeli oleh orang yang istimewa. 
Tidak akan ada yang salah. Tu Zishi tidak diracuni." 


Barang-barang Bibi Yang juga disediakan oleh pangkalan. 
Dia datang ke sini tanpa membawa apa pun. Setelah 
memasuki pangkalan, dia mengganti pakaiannya. Pakaian 
ketika dia datang disimpan di lemari di luar. Mereka 
dikembalikan ketika mereka kembali ke rumah. Tidak 
mungkin untuk meracuni mereka. 


Melihat semua orang mempercayainya, Bibi Yang merasa 
lega, tetapi dia masih sangat khawatir tentang Tu Zishi: 
"Apa yang terjadi dengan Little Stone? Apakah pelatihannya 
terlalu keras?" 


"Tunggu dulu," Cui Heyu menyentuh denyut nadi Tu Zishi, 
"Aku curiga itu ada hubungannya dengan kemampuan. Saat 
dia bangun untuk melihat apa yang dia katakan, ayo makan 
dulu." 


Jadi semua orang memanfaatkan lima menit pingsan Tu 
Zishi dan dengan cepat memakan semua pangsit. Ketika Tu 
Zishi bangun, hanya setengah dari pangsit di mangkuknya 
yang tersisa di atas meja. 


Tu Zishi: "..." 


Sial, kelompok orang ini tidak terlalu memikirkannya. 


Setelah mendengar apa yang dikatakan Tu Zishi, orang- 
orang di tim negara adidaya pergi untuk berganti pakaian. 
Kali ini karena ada banyak waktu, sudah diduga 
sebelumnya. Meskipun mereka cepat, mereka terlihat 
sangat santai. 


Hanya Tu Zishi yang masih lapar, dan pangsitnya sudah 
habis. Saya tidak tahu apakah alasnya bisa menyediakan 
makanan. Ini Tahun Baru Imlek yang besar, apa Anda harus 
melakukan tugas dengan lapar? 


Saat ini, Bibi Yang menyerahkan kotak makan siang, "Saya 
pikir mereka makan terlalu cepat sekarang, jadi mereka 
mengemas kotak untuk Anda, dan itu masih panas." 


Tu Zishi memeluk bibinya dengan emosi, "Bibi, kamu baik 
sekali!" 


Setelah itu, dia mengambil beberapa suap dari kotak makan 
siang dan memakan pangsitnya, menggosok perutnya dan 
berkumpul dengan puas. 


Sebenarnya, dalam operasi hari ini, orang-orang dari tim 
negara adidaya tidak perlu terlalu cemas, kali ini pemain 
utamanya adalah Tan Yan dan Xiaolu. Yang lain hanya perlu 
menunggu mereka kembali sebelum masuk. 


Setelah mengetahui berita "kosong" tersebut, Menteri Yu 
mengirimkan dua tim, satu tim pergi ke mal untuk 
membersihkan lapangan, dan tim lainnya bergegas 
langsung ke pemakaman Pingxian, menunggu Tan Yan 
kembali dan segera membawa orang-orang kembali ke mal 
lagi. 


Pukul 8. Tim super power bergegas ke mal pada pukul 8. 
Saat ini sudah tidak ada lagi pelanggan, semuanya di 
bawah menteri. 


Bagaimana kamu membersihkan tempat itu? Bibi Yang 
bertanya dengan rasa ingin tahu. 


Di mall sebesar itu, ada kegiatan promosi di malam tahun 
baru, bagaimana mereka bisa mengusir pelanggan dan 
vendor sekaligus? 


Cui Heyu mengeluarkan ponselnya, membuka Weibo, dan 
menunjukkan Weibo yang baru saja dicari untuk 
menunjukkan bibinya. 


Judul menarik dari "Penjahat Dicari Transnasional yang 
Mendebarkan di Pusat Perbelanjaan XX di Kota B" menarik 
perhatian Bibi Yang. 


"Apakah ini asli atau palsu?" Bibi itu tercengang, "Jika 
penjahat yang dicari memasuki mal ini, bukankah ..." 


Tatapannya menyapu tentara bersenjata berat di sekitarnya, 
berduka atas penjahat yang dicari. 


Tentu saja itu palsu, Cui Heyu menjelaskan kepada bibinya. 
Cari saudara yang pandai menyamar dan menghias 
wajahnya. Jika dia membajak salah satu orang kita di mal 
dan memperlihatkan senjatanya, dia bisa segera 
membersihkan tempat kejadian. Selama dia mengatakan itu 
adalah pistol mainan setelah itu, Orang yang dicari 
hanyalah pasien yang lari dari rumah sakit jiwa. Kirimkan 
saja teman itu ke satu ruangan di rumah sakit jiwa selama 
dua hari dan kemudian jemput dia. " 


Bibi Yang: "Ternyata seperti ini." 


"Anda dapat menjaga kerahasiaan, dan Anda dapat 
menggunakan negosiasi sebagai alasan untuk menunda 
waktu. Tidak masalah dalam semalam." 


Ketika semua orang tiba, "kosong" belum muncul.Tu Zishi 
melihat arlojinya dan menelan dengan gugup. 


Waktu telah diprediksikan olehnya. Tiba-tiba dia pingsan 
dan bermimpi singkat dalam waktu lima menit. Dalam 
mimpi itu, ada sebuah "kosong" di tengah mal. Sekelompok 
besar pelanggan terlibat dalam pemandu belanja. Semua 
orang berteriak dan melarikan diri dengan panik. Ada 
penyerbuan, dan banyak orang terluka. Seorang gadis yang 
melarikan diri dari orang tuanya menangis dan didorong 
oleh orang lain. Kemudian banyak orang menginjaknya ... 


Mimpi ini mengejutkan Tu Zishi. Hal pertama yang dia 
lakukan ketika datang ke mal adalah bertanya kepada Xu 
Mingyu apakah ada yang terluka karena panik. 


"Tentu saja tidak," kata Xu Mingyu, "Pada saat itu, Kami 
mengatur banyak orang di tempat kejadian untuk memandu 
semua orang agar keluar dari tempat kejadian secara tertib. 
Pelanggan mungkin sedikit ketakutan, tetapi tidak ada 
Korban jiwa atau kerugian properti. " 


Tu Zishi menghela nafas lega. 


Tampaknya gambar yang kamu ramalkan tidak terlalu 
bagus, kata Xu Mingyu. 


"Sedikit," kata Tu Zishi, "Saya sangat senang memiliki 
kemampuan ini. Tragedi dunia zombie, saya tidak ingin 
mengulanginya lagi." 


Ekspresinya sangat santai, dan dia sepertinya telah keluar 
dari bayang-bayang dunia zombie. 


Xu Mingyu diam-diam mengepalkan tinjunya, dia percaya 
bahwa tim kemampuan akan menjadi lebih kuat dan lebih 
kuat! 


Pada 20:16, "kekosongan" datang seperti yang dijanjikan. 


Ini adalah pertama kalinya setiap orang melihat "kosong" 
muncul dengan mata kepala mereka sendiri. Qiao Zhixue 
sangat gembira. Dia membawa peralatan yang tak terhitung 
jumlahnya dan meletakkan instrumen di dekat posisi yang 
dikatakan Tu Zishi, menantikan kedatangan "kosong". 


Pada 20:16:32, ruang tiba-tiba terdistorsi. 


Setiap orang yang hadir merasa bahwa udaranya seperti 
stagnan, tempat di mana "kosong" muncul mulai menjadi 
kabur, dan ruang di sana mulai menghilang. 


"Respon energi yang kuat," kata Qiao Zhixue, melihat 
instrumen, "dan ini adalah situasi energi yang sama sekali 
berbeda dari masa lalu. Ini sedikit mirip dengan kemampuan 
tim kemampuan, tetapi tidak persis sama. 


Pada saat 'lubang' muncul, frekuensi gelombang abnormal 
muncul pada instrumen, yang seharusnya merupakan 
manifestasi dari transformasi spasial. " 


Dia menyalakan instrumen sambil menganalisis, untuk 
mengontrol perkembangbiakan "lubang". 


"Terserah Anda!" Menteri Yu berkata kepada Tan Yan, "Baik di 
depan umum maupun secara pribadi, saya harap Anda 
dapat membawa kembali Liang Xian." 


"lya!" 


"Ada satu hal lagi," kata Qiao Zhixue tiba-tiba, "Meskipun 
kejadian ini mungkin mengecewakan semua orang, saya 
masih ingin menyebutkannya. Setelah Anda tiba di dunia 
lain, jika Anda melihat Liang Xian yang normal, harap 


perhatikan itu. Don tidak menutup kemungkinan. Liang Xian 
memiliki kemungkinan menjadi zombie tingkat lima. " 


Kata-kata Qiao Zhixue mengejutkan semua orang. 
Sebelumnya, semua orang berpikir ke arah yang baik, tetapi 
mereka tidak pernah berpikir bahwa ada kemungkinan 
seperti itu. 


Kaisar zombie tingkat lima juga sadar, dan dia masih 
mengingat kenangan masa lalu, dan terlihat seperti orang 
biasa ketika dia tidak mengubah tubuhnya. 


"Menurut informasi yang Anda miliki, kaisar zombie tingkat 
lima akan muncul setelah menelan 10 juta zombie. Saya 
menghitung waktunya. Kemungkinan Liang Xian menjadi 
zombie tingkat lima sangat rendah, tetapi Anda harus 
berhati-hati." Qiao Zhixue memberi tahu Tan Yan, "Jika dia 
benar-benar zombie, Anda tahu apa yang harus dilakukan." 


"Saya melihat." 


Tan Yan menjawab dengan kosong, tidak ada yang tahu apa 
yang dia pikirkan saat ini. 


Di bawah tatapan semua orang, Tan Yan mengambil rusa 
dan berjalan ke "kosong". 


Dia menutup matanya dan mengingat apa yang dikatakan 
Qiao Zhixue. 


Hanya ada kesempatan ini. Pada saat memasuki dunia lain 
dari dunia nyata, dia pasti akan berada di persimpangan 
dua ruang. Jika teori Kubus Rubik benar, maka 
persimpangan ini harus terus bergerak, tetapi Gerakan 
semacam ini ada di dunia tiga dimensi. Orang tidak bisa 
membayangkannya. 


Hanya ketika Tan Yan berada di persimpangan ini dia bisa 
mencapai dunia Liang Xian melalui belitan kuantum. 


Harus ada perbedaan halus dalam proses perjalanan melalui 
dunia Kesadaran Tan Yan harus menemukan perbedaan ini 
dan menangkap energi gerakan ini untuk menangkap 
informasi Liang Xian. 


Memasuki kehampaan, hancur, tubuh lenyap, dan hanya 
kesadaran yang tersisa. 


Tan Yan memeluk rusa itu, berpikir ... Tidak, dia tiba-tiba 
"melihat" garis tak terlihat yang terhubung ke kesadaran 
rusa dalam kesadarannya, dan ujung lain dari garis itu 
adalah ujung terjauh. 


Tan Yan mempercayai instingnya, mengikuti garis itu, 
menyatukan kembali tubuhnya di ujung garis lainnya. 


Dia membuka matanya dan melihat pasukan zombie yang 
padat di depannya, tidak bisa melihat kepalanya sekilas. 


Dia telah menemukan dunia yang benar. 


80 


Bab 81 Penyelundupan Luar Angkasa 


Bab 81 Penyelundupan Luar Angkasa (8) 


Namun, menurut teori Profesor Qiao, dia seharusnya muncul 
langsung di depan Liang Xian dengan rusa, sama seperti dia 
akan berteleportasi ke batu nisan setiap saat, tetapi 
sekarang tidak ada Liang Xian di depannya, tetapi 
sekelompok zombie. . 


Apakah Liang Xian benar-benar menjadi zombie? Tan Yan 
sedikit panik, dia tidak takut dengan gelombang zombie, dia 
hanya khawatir tentang Liang Xian. 


Ketika zombie melihat seseorang di depan mereka, mereka 
bergegas maju dengan putus asa. Di antara mereka ada 
zombie level kedua atau bahkan level ketiga. Mereka adalah 
yang tercepat, dan mereka bergegas ke Tan Yan dalam 
beberapa detik. 


Tan Yan tidak terburu-buru dan melompat ringan dengan 
rusa, menginjak langsung ke kepala zombie tingkat ketiga, 
dan sebelum mengulurkan cakarnya untuk meraih, 
melompat ke kepala zombie tingkat kedua di depan. 


Seolah bermain lompat grid, Tan Yan bergerak dengan 
mudah di atas kepala Zombie. Radiasi pengion di sekitarnya 
dikendalikan oleh Tan Yan, menghasilkan qi yang kuat di 
sekitarnya. Paku zombie tingkat tiga baru saja menyentuh 
"qi" seperti itu, dan paku yang cukup tajam untuk 
memotong baja hancur. 


Liang Xian! Tan Yan berjuang untuk menemukan di antara 
zombie, berteriak saat dia mencari, dan dia tidak peduli 


untuk menarik zombie. 


Tapi saya tidak bisa melihat Liang Xian di mana pun, jadi 
mengapa dia dikirim ke sini? 


Studi hari-hari ini akhirnya memberi Tan Yan sedikit 
pemikiran tentang belitan kuantum. Dia berpikir keras, 
karena Xiaolu terjerat kuantum dengan kesadaran Liang 
Xian, maka tempat dia berteleportasi, bahkan jika tidak ada 
Liang Xian sendiri, pasti telah pergi. "Kesadaran" -nya. 


Artinya, kesadaran Liang Xian muncul di kelompok zombie. 


Menebak di sini, Tan Yan merasa kedinginan. Dia masih ingat 
bahwa zombie di atas level 4 dapat mengontrol kelompok 
zombie dengan kesadarannya sendiri, dan kaisar zombie di 
level 5 dapat mengontrol pemikiran manusia. Dia akan 
diteleportasi ke sini. Apakah Liang Xian mengontrol 
"zombie" dan rusa tertarik oleh "kesadaran", Keduanya akan 
tiba di sini. 


Bisakah kamu merasakan di mana Liang muncul? Tan Yan 
bertanya pada Xiaolu. 


Xiao Lu menggelengkan kepalanya, saat kepolosan muncul 
di matanya yang berair. 


Tan Yan melihat lengannya dan mengirimkannya ke masa 
sekarang. Setelah satu menit, dia kembali dari Pingxian 
Tombstone ke pusat perbelanjaan kota B. Bahkan jika dia 
biasa berlari, itu akan memakan waktu paling cepat 
setengah jam. 


Mengingat ini adalah dua perjalanan pulang pergi dan 
kehilangan jalan, waktu aman adalah satu setengah jam. 


Dia hanya punya waktu tiga setengah jam untuk 
menemukan Liang Xian. 


Jika Xiao Lu tidak merasakannya, maka petunjuknya saat ini 
hanyalah kelompok zombie ini. 


Selama dia ada di sini, para Zombie untuk sementara akan 
melupakan apa yang akan mereka lakukan dan fokus 
menyerangnya. 


Kemudian dia tidak bisa membiarkan zombie menemukan 
bahwa dia adalah manusia. 


Tan Yan merasakan radiasi pengion di sekelilingnya, seperti 
yang dia gunakan untuk membuat topeng kulit manusia, 
dan mengendalikan partikel-partikel ini untuk berkumpul 
sedikit demi sedikit di sekitarnya dan rusa, mengembun 
menjadi film transparan. 


Segera setelah selaput menutupi tubuh, zombie segera 
berhenti menyerang.Mereka secara kosong mencakar di 
dekat Tan Yan, dan ketika mereka tidak dapat menemukan 
target serangan, mereka perlahan berjalan ke satu arah. 


Kecepatan zombie terlalu lambat. Zombie level kedua dan 
level ketiga mungkin mencoba menahan kesadaran ini, dan 
mereka berjalan relatif lambat, yang kebetulan memiliki 
kecepatan yang sama dengan zombie biasa. Tan Yan 
mengikuti zombie ke depan dengan kecepatan kura-kura, 
diam-diam cemas. 


Waktu hampir habis, jadi dia tidak bisa terus seperti ini. 


Berpikir dan berpikir cepat. Anda tidak dapat memikirkan 
hal-hal seperti dulu saat melakukan perjalanan. Anda hanya 
perlu berkonsentrasi untuk menemukan titik transfer dan 
pulang. Sekarang dia harus mengandalkan kekuatannya 


sendiri untuk memikirkan dan memikirkan cara untuk 
menemukan Liang Xian. 


Otak yang berkarat itu berputar keras. Untungnya, Tan Yan 
telah mengembangkan sedikit otak untuk belajar akhir-akhir 
ini, dan akhirnya memiliki kemampuan berpikir. 


Zombie biasa adalah eksistensi yang tidak memiliki 
kemampuan berpikir apapun dan hanya akan 
berkonsentrasi pada target. Jika mereka pergi kemana, rute 
mana yang akan mereka pilih? Apakah Anda akan memilih 
berjalan di jalan raya mengingat di jalan ada sungai, desa, 
dan lembah? 


Tidak akan. 


Jadi mereka harus bergerak dalam garis lurus, dan jika Liang 
Xian memanggil zombie, maka zombie baru pasti akan 
bergabung dengan tim di jalan, dan dia tidak perlu 
mengikuti hanya satu. 


Untuk memverifikasi tebakannya, Tan Yan menangkap 
zombie dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya 180 
derajat.Zombi itu membeku beberapa saat, lalu perlahan 
berbalik dan terus melaju ke depan. 


Dia mencoba beberapa lagi, dan zombie ini akan bekerja 
keras untuk bergerak ke satu arah tanpa terkecuali. 


sisini! 


Selama mengikuti arah ini, Anda akan bertemu dengan 
zombie lain yang menunjuk ke arahnya. Tempat di mana 
zombie secara bertahap berkumpul kemungkinan besar 
adalah lokasi Liang Xian! 


Memikirkan hal ini, Tan Yan tidak lagi perlahan mengikuti 
kelompok zombie, tetapi berlari liar di tanah bersama rusa. 


Xiaolu adalah satu-satunya eksistensi dalam tim kekuatan 
yang dapat mengimbangi Tan Yan. la berjalan dengan 
gembira di samping Tan Yan, dan terus berteriak, seolah- 
olah mendesak Tan Yan untuk naik di punggungnya. Lari 
bersama Tan Yan. 


Tan Yan baru saja menyentuh kepala rusa, bagaimana 
mungkin dia rela menunggangi rusa muda yang bahkan 
tanduknya tidak tumbuh? 


Saat kau dewasa dan lebih cepat dariku, aku akan 
menunggumu. Jangan cemas sekarang. Jaga tubuhmu dan 
tumbuhlah. Saat kau menjadi rusa tersehat, aku pasti akan 
mengandalkanmu. Tan Yan berjanji pada Xiaolu. 


"Yoyou —" teriak Xiaolu bahagia, yang merupakan janji 
untuk Tan Yan. 


Sebentar lagi aku akan tumbuh dan menjadi kekuatanmu, 
sama seperti orang yang menanamkan ide ini padaku. 


Satu orang dan satu rusa berlari liar di jalan, sama sekali 
tidak berubah. Ketika Anda menemukan sungai, Anda akan 
menginjak sungai dan Anda akan melintasi masa lalu ketika 
Anda menemukan sebuah desa. 


Saya bertemu banyak zombie di sepanjang jalan, dan 
mereka juga bergerak ke arah mereka, yang memperkuat 
kepercayaan Tan Yan. 


Setelah berjalan sekitar satu jam, waktu jam menunjukkan 
pukul 21:20, dan rusa tiba-tiba berhenti. 


Ini adalah desa kecil, dikelilingi oleh banyak zombie, tetapi 
tidak satupun dari mereka akan memasuki desa. 


Bahkan ada beberapa zombie yang perlahan berjalan keluar 
desa, dan berhenti di pintu masuk desa, tidak bergerak. 


disini! 


Tan Yan memimpin rusa kecil itu ke desa, mencari orang dari 
rumah ke rumah. 


Dia memiliki bau yang aneh, bau dan familiar. Rasa ini ... 


Biogas! Tan Yan ingat bahwa ketika dia menjadi polisi, dia 
mencium bau semacam ini di beberapa tempat di mana gas 
meledak. 


Memang banyak desa yang menggunakan bahan organik 
seperti jerami dan limbah untuk menghasilkan biogas. 
Biogas yang dihasilkan akan memberikan penghangat dan 
gas alam bagi desa tersebut. Setelah bahan organik dalam 
digester biogas difermentasi akan menjadi pupuk organik 
terbaik. Digester biogas menghasilkan biogas. 


Namun, bau rawa tidak akan terlalu menyengat di desa. 
Umumnya, reaktor biogas sangat baik penyegelannya, toh, 
ini adalah gas yang mudah terbakar, dan harus dilakukan 
tindakan pengamanan. 


Mengapa zombie berkumpul di dekat desa tempat produksi 
biogas? 


Tan Yan melihat ke segala arah dan melihat bahwa kondisi 
penyegelan di banyak digester biogas sangat buruk, dan 
setiap digester biogas memiliki pipa yang besar. Setelah 
melihatnya beberapa kali, dia menemukan bahwa semua 
pipa ini mengarah ke satu tempat. 


Tan Yan dan Xiaolu berjalan di sepanjang pipa, dan ujung 
pipa itu ternyata adalah lumbung padi di dekat desa. 


Desa ini jelas merupakan desa yang kaya biji-bijian. Areal 
lumbungnya sangat luas. Tan Yan membuka pintu lumbung. 
Lumbung itu tertutup rapat. Bagian dalamnya penuh 
dengan bau biogas, dan akan segera dinyalakan jika ada 
nyala api terbuka. 


Hal ini berlaku untuk setiap lumbung, dan kedap udara 
sangat baik, tetapi jalur pipa agak kasar, yang 
memungkinkan beberapa biogas meluap. 


Sepertinya pipa dibuat dalam kondisi yang sangat buruk, 
atau bahkan disambung dari tempat lain, sehingga terjadi 
kebocoran biogas. 


Tebakan berangsur-angsur muncul di hati Tan Yan. Dia 
mencari pipa satu demi satu, dan akhirnya melihat seorang 
pria terbaring di depan pintu lumbung terbesar. 


Pria itu mengenakan pakaian pekerja lumbung biasa, 
dengan topi musim dingin yang besar di kepalanya.Topi itu 
rendah, dan hanya dagu yang terlihat. Tangan kirinya 
bertumpu pada dinding pipa, bersandar di pintu lumbung, 
dan dia tampak tertidur. 


Tan Yan berjalan perlahan, berjongkok di depan pria itu, 
membuka topinya, dan itu adalah Liang Xian. 


Wajah Liang Xian normal, tanpa karakteristik zombie yang 
putih kebiruan, dan dia terlihat normal seperti Direktur Li 
hari itu, dan aku tidak tahu apakah dia manusia atau 
zombie level 5. 


Namun, dari penataan pipa dan biogas tersebut, serta 
pergerakan luar biasa dari kelompok zombie tersebut, Tan 


Yan mungkin bisa menebak untuk apa perangkat tersebut. 


Dia berjalan lurus sepanjang jalan, tanpa bertemu dengan 
basis manusia.Jika lokasi terakhir gelombang zombie ada di 
sini, tidak akan ada yang terluka. 


Bahkan jika Liang Xian benar-benar menjadi zombie tingkat 
lima, dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti siapa pun, 
tetapi malah memikirkan bagaimana cara menyingkirkan 
zombie tersebut. 


Rusa kecil itu berkata dua kali, "Yo-yo", melangkah maju dan 
melengkungkan balok, dia tidak bergerak, tetapi masih 
tertidur, seolah-olah dia sudah mati. 


Tan Yan bingung tanpa alasan.Ini adalah perasaan yang 
belum pernah dia rasakan sebelumnya. 


Pria muda yang luar biasa, cerdas dan baik hati, dengan 
emosi yang tulus, dengan berani menghadapi perasaannya 
sendiri, jujur dan tulus. Bahkan jika dia ditinggalkan di 
dunia yang bukan miliknya, dia tetap dengan hati-hati 
mematuhi tanggung jawabnya dan memberikan semua 
kekuatannya untuk negara dan rakyat. 


Jika orang seperti itu benar-benar mati, itu akan menjadi 
kerugian besar bagi negara dan rakyatnya. 


Tan Yan dengan gemetar menyandarkan kepalanya ke 
jantung Liang Xian.Ketika dia bertarung dengan Direktur Li 
sebelumnya, dia menemukan bahwa meskipun penampilan 
zombie tingkat lima tidak berbeda dengan manusia, tidak 
ada detak jantung. Zombie sebenarnya sudah mati, bahkan 
jika mereka sadar kembali, cara berpikir mereka berbeda 
dari sebelumnya, dan mereka bukan lagi manusia. 


Dengan pendengaran Tan Yan, dia tidak perlu terlalu dekat 
dengan dadanya untuk mendengar. Tapi sekarang dia 
merasa sedikit tinnitus, dan dia tidak mau percaya pada 
pendengarannya sendiri, Selama dia dekat dengan jantung, 
selama ada detak jantung, setidaknya dia masih merasakan 
getarannya. 


Dia menempel padanya dengan tenang, tidak merasakan 
apa-apa. 


"Yoyo ~" Xiaolu terus melengkungkan kepala Liang Xian 
dengan mulutnya, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat 
wajahnya, seolah ingin membangunkannya. 


Saya sama cerdasnya dengan rusa, dan saya tidak mengerti 
bagaimana rasanya mati. 


Tan Yan mendengarkan selama satu menit penuh, tetapi 
tetap tidak menemukan apa pun. Dia hanya bersandar di 
hati Liang Xian, wajahnya sedikit basah. 


Mungkin dia ingin dia membunuh Liang Xian dengan 
tangannya sendiri, dan bahkan manusia besi seperti Tan Yan 
tidak akan menangis. Melihat pengaturan Liang Xian dan 
melihatnya tidur di sebelah pintu lumbung, Tan Yan 
menangis sejadi-jadinya. 


Bahkan jika dia menjadi zombie, dia tidak bisa melupakan 
misinya, apakah zombie seperti itu bisa dikatakan bukan 
tentara? Bisakah Anda menyangkal identitas manusianya? 


Tan Yan memeluk Liang Xian dan berkata dengan lembut, 
"Liang Xian, aku akan mengantarmu pulang." 


Begitu suaranya jatuh, dia mendengar suara berdenyut 
lembut di telinganya, dan dada Liang Xian sedikit bergetar. 


Tan Yan dengan cepat meletakkan tangannya di bawah 
hidung Liang Xian. Dia masih tidak bernapas, tetapi dia 
memiliki detak jantung. Meskipun sangat lemah dan lambat, 
dan intervalnya memakan waktu lama, itu berhasil. 


Sedikit demi sedikit, itu berdetak pelan. 


Liang Xian, apakah kamu manusia sekarang? Atau zombie? 
Bisakah kamu mendengarku? Tanya Tan Yan lembut di 
telinga Liang Xian. 


Liang Xian tidak bergerak. 


Tan Yan mengeluarkan catatan tempel dari pelukannya. Qiao 
Zhixue, yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat 
rendah, ingin menyimpan catatan tempel ini sebagai bahan 
transmisi ruang angkasa pertama dalam sejarah transmisi 
kuantum. Catatan tempel ini akan dicatat dalam catatan 
sejarah sejarah di masa depan. Mewakili datangnya suatu 
era. 


Namun, Tan Yan tidak setuju. la mengatakan bahwa ini 
adalah memo Liang Xian. Terserah Liang Xian untuk 
memutuskan apakah akan dipublikasikan atau tidak. 


Tan Yan mengambil catatan dan berkata di telinga Liang 
Xian: "Saya telah menerima hadiah ulang tahun Anda." 


Bulu mata Liang Xian bergetar samar dan samar, dan Tan 
Yan yang tajam segera menangkap gerakan ini. 


Dengan penglihatannya, dia tidak akan pernah salah, Liang 
Xian bereaksi terhadap kata-katanya, terutama catatan 
tempel. 


"Sebagai tanggapan, saya sudah memberi tahu Xiaolu 
sekali. Tetapi Xiaolu tidak dapat menyampaikan informasi 


seperti Anda, saya perlu mengatakannya kepada Anda lagi," 
kata Tan Yan dengan suara tenang. 


Liang Xian menyentuh jarinya di dinding pipa. 


Tan Yan melihat pekerjaannya sudah tutup, dan ia lega, ia 
melihat tangan kirinya, normal, tidak ada bekas gigitan, lalu 
tangan kanannya terluka. 


Tangan kanan Liang Xian dimasukkan ke dalam saku 
pakaian kerjanya, Tan Yan ingin melihat lukanya, maka ia 
mengeluarkan tangan kanannya dari saku. 


Ketika dia hanya menarik setengah dari tangannya, gerakan 
Tan Yan berhenti. 


Liang Xian memakai sarung tangan kulit di tangan 
kanannya, yang terlihat agak kosong. 


Tan Yan membuka lengan baju Liang Xian, ada bekas gigitan 
di lengan kanannya, bekas gigitannya sangat dangkal, 
giginya sangat kecil, bekas gigitannya anak-anak. Meski 
tandanya sangat ringan, ia menggigit kulit dan 
menumpahkan sedikit darah. 


Sekarang lukanya hampir tidak berdarah, tetapi bekas luka 
itu masih ada. 


Tan Yan juga mengeluarkan sarung tangannya dan 
memakainya, berusaha untuk tidak menyentuh lukanya 
sebanyak mungkin. 


Dia melihat sarung tangan di tangan kanan Liang Xian dan 
berkata pada dirinya sendiri bahwa pikirannya seharusnya 
hanya ilusi. Mungkin hanya karena dia memakainya dengan 
bengkok dan jari-jarinya melengkung ke dalam. Itu pasti 
tidak ... 


Tan Yan perlahan melepas sarung tangannya dan 
melihatnya satu per satu, tapi itu bukan ilusi. 


Jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan Liang 
Xian telah dipotong, dan dipotong dengan senjata tajam. 
Dilihat dari pengalaman investigasi kriminal Tan Yan selama 
bertahun-tahun, sayatan di jari sangat rata, dan orang yang 
memulai tangannya tidak ragu-ragu. Arahnya dari kiri ke 
Kanan ... 


Jika orang lain memotongnya, orang itu hanya bisa 
memotong luka seperti itu kecuali dia memeluk Liang Xian 
dari belakang. Umumnya, sayatan yang dibuat oleh orang 
lain akan memaksa dari sisi berlawanan atau samping, dan 
tidak mungkin menyebabkan sayatan tersebut. 


Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ketiga jari itu 
dipotong oleh Liang Xian sendiri. 


Tan Yan menyentuh pinggang Liang Xian, ada pisau pendek 
militer yang tergantung di sana, disiapkan oleh Menteri Yu 
dan yang lainnya sebelum mereka pergi. 


Liang Xian menggunakan pisau ini untuk memotong tiga 
jarinya satu per satu. 


Tan Yan melihat dua jari yang tersisa, yang berbeda dari 
telapak tangan dan lengan.Kedua jari ini berwarna hitam 
kebiruan, mirip dengan kulit zombie, tetapi warnanya tidak 
menyebar ke telapak tangan, dan warna ibu jari adalah 
sedikit lebih ringan, dan jari kelingking terlihat sangat 
serius. 


Tan Yan berpikir, dia mungkin menebak bagaimana Liang 
Xian menekan racun mayatnya selama lebih dari sebulan. 


Jika Anda menganggap racun mayat sebagai sejenis virus 
atau energi, itu berarti Liang Xian tidak tahu cara 
mengendalikan semua racun di ekstremitas anggota badan. 
Setelah dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan 
memotong anggota badan dengan tegas dan mengandalkan 
metode ini untuk menahan penyebaran racun mayat. 


Itu tegas dan kejam. 


Sama seperti Liang Xian yang bersikeras untuk 
membangunkan kemampuannya, dia dapat 
mempertaruhkan nyawanya untuk menempatkan dirinya 
dalam keadaan kemampuan kebangkitan di ambang 
kematian: dia juga dapat menekan zombiasinya dengan 
memutilasi diri. 


Orang yang cerdas dan keji akan membuat orang menjadi 
defensif. Tetapi bahkan jika orang ini melukai dirinya sendiri, 
dia tidak ingin menjadi monster yang tidak rasional, dia 
tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dalam keadaan 
seperti itu, saya juga ingin membantu para penyintas di 
dunia lain. 


Kehilanganmu adalah kerugian besar bagi negara. Tan Yan 
melepas sarung tangannya dan membelai wajah Liang Xian, 
tertekan tak terkendali. 


"Demikian pula, kerugianku juga." 


Meskipun dia sudah tua, dia tidak dapat mengikuti pikiran- 
pikiran mudanya baik secara emosional maupun mental, 
tetapi dia masih bersedia menanggapi perasaan pemuda 
seperti itu. 


Tan Yan melepas film pelindung dari tubuhnya, memegang 
wajah Liang Xian, dengan lembut menyentuh bibirnya yang 
pecah-pecah dengan bibirnya. 


Gerakan introvert seperti itu sudah menjadi batasan yang 
bisa dilakukan Tan Yan. 


Setelah dicium ringan, bulu mata Liang Xian bergetar hebat, 


dia membuka matanya dengan detak jantung yang semakin 
kuat. 


81 


Bab 82 Penyelundupan Luar Angkasa 


Bab 82 Penyelundupan Luar Angkasa (9) 


Liang Xian membuka matanya dan melihat Tan Yan, dia 
menatap Tan Yan dan Xiaolu dengan tatapan kosong, tidak 
tahu apakah dia sedang dalam mimpi atau kenyataan. 


Dia mengangkat tangan kanannya dan melihat bahwa 
sarung tangan di atasnya telah dilepas, memperlihatkan 
tiga jari yang hilang. Liang Xian segera menarik tangannya 
ke belakang, bersembunyi di belakangnya, dan menggosok 
tubuhnya ke belakang dua langkah. 


Di belakangnya ada lumbung, yang menghalangi langkah 
Liang Xian, dan tindakan mundur akhirnya berubah menjadi 
Kaki gosok. 


Sekalipun itu hanya mimpi, Liang Xian tidak ingin menyakiti 
Tan Yan. Emosinya membuatnya memeluk kekasihnya yang 
sudah lebih dari sebulan tidak dia lihat, tetapi alasan 
menjauhkannya. Saat ini Liang Xian, alasan masih bisa 
menang. 


Tapi saya tidak tahu kapan, dia mungkin kehilangan akal 
sehatnya. 


Tan Yan meraih tangan kirinya dan mencegah Liang Xian 
melarikan diri. 


"Kamu tidak sedang bermimpi," Tan Yan melihat 
ketidakberdayaan di matanya, dan berkata dengan tegas, 
"Kamu bisa mengirimiku bunga melalui rusa, dan aku juga 


bisa menemukanmu melalui keterikatan kuantum di antara 
kamu." 


Liang Xian berangsur-angsur menjadi lebih sadar, dia 
menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya dan 
berkata, "Kamu ... jangan terlalu dekat, kadang otakku 
bekerja dengan baik, kadang aku bingung." 


"Perkuat rasionalitas dan jadilah lebih kuat," kata Tan Yan 
sambil memegang wajah Liang Xian, "Kamu akan mampu 
mengalahkan virus zombie jika kamu bertahan begitu 
lama!" 


Dia tidak pandai kata-kata, dan dia hanya bisa mengatakan 
kata-kata yang tidak jelas ini untuk menyemangati Liang 
Xian. Namun bagi Liang Xian, kehadiran Tan Yan di 
hadapannya merupakan penyemangat terbesar. 


Liang Xian menggelengkan kepalanya, mencoba 
menjernihkan diri, dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa 
datang?" 


Tan Yan memberi Liang Xian penjelasan singkat tentang hal- 
hal sebelum dan sesudah menerima bunga itu.Ketika Liang 
Xian mendengar catatannya dimasukkan ke dalam 
pertemuan untuk diskusi, wajahnya sedikit muram. 


Kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata: 
"Jika kamu mengetahuinya, kamu tahu, aku tidak bisa 
kembali ke kiri atau kanan. Mereka tertawa kapan pun 
mereka mau." 


Tampaknya Liang Xian telah sedikit berubah dan menjadi 
lebih dewasa setelah menghabiskan lebih dari sebulan di 
dunia lain. 


Aku di sini untuk membawamu kembali. Kata Tan Yan serius. 


"Tidak mungkin," Liang Xian meletakkan tangannya di 
dahinya, menopang wajahnya yang tampan, dan menunjuk 
ke dagunya, "Lihat aku, aku belum bercukur selama lebih 
dari sebulan, tapi itu tidak lama sama sekali." 


Masih ada ini. Sambil berkata, dia mengelus lengan 
kanannya dengan pisau. Warnanya merah, tapi tidak ada 
pendarahan. 


"Metabolisme saya berangsur-angsur berhenti," Liang Xian 
menjelaskan. "Meskipun saya selalu menggunakan 
kesadaran saya untuk menahan invasi otak oleh racun 
mayat, perubahan dalam tubuh saya tidak dapat menipu 
orang." 


Dia tenang, setidaknya di permukaan, tetapi dia tidak tahu 
apakah dia benar-benar tenang, atau dia berpura-pura 
menunjukkan Tan Yan. 


Liang Xian perlahan menegakkan tubuh dan memberi tahu 
Tan Yan tentang apa yang terjadi selama lebih dari sebulan 
perpisahan. 


Setelah melihat semua orang pergi, Liang Xian berjalan ke 
zombie tingkat lima, memotong beberapa jaringan dan 
selnya, dan menggunakan peralatan di ranselnya untuk 
melakukan tes untuk mencoba menganalisis komposisi virus 
zombie. Selama ramuannya jelas, Liang Xian mungkin 
memiliki harapan untuk menguraikan racun mayat di 
tubuhnya. 


Namun yang mengherankan adalah tidak ada racun pada 
jenazah tingkat kelima. Setelah dilakukan analisa 
instrumental ternyata merupakan jenazah yang sudah mati 
lebih dari setahun. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana 
cara menjaga kesegaran tubuh. . 


Ada apa dengan racun mayat? Bagaimana dengan 
kesadarannya yang memudar? 


Kepala Liang Xian pusing, dia tetap serasional mungkin dan 
mengingat kemunculan zombie yang dia lihat. 


Zombie sebenarnya sudah mati, tetapi meskipun 
persendiannya terputus, mereka masih dapat 
bertindak.Hanya dengan memukul otak mereka dapat 
membunuh zombie. 


Mungkinkah kemudian yang masuk ke dalam tubuh setelah 
digigit bukanlah virus, melainkan semburan energi, yang 
bisa menyebabkan kematian sekaligus menjaga agar otak 
tetap aktif? 


Memikirkan kemungkinan ini, Liang Xian menggali otak 
zombie Level 5 dan melihat inti kristal berwarna merah 
darah di dalamnya. 


Inti kristal seukuran kepalan tangan dan berwarna merah 
dan jernih. Liang Xian melihat tengkorak kaisar zombie. 
Tidak ada plasma otak di dalamnya, hanya inti kristal bersih 
ini. 


Tanpa otak, ada apa dengan pemikiran? Mengapa kaisar 
zombie bisa sadar dan mengendalikan hati orang-orang? 


Liang Xian mengalami sakit kepala dan menganalisis 
komposisi inti kristal, dan secara tak terduga menemukan 
bahwa itu bukanlah suatu zat, tetapi kristal energi. 


Energi tidak terlihat, tetapi dapat membentuk nukleus 
seperti itu, dapat dibayangkan betapa menakutkannya 
kekuatan di dalam nukleus. 


Jika energi virus Zombi adalah untuk mengikis otak, apakah 
efektif jika ia melawannya dengan kesadarannya? 


Memikirkan hal ini, Liang Xian memusatkan energinya, 
memobilisasi semua kesadaran di otaknya, mengendalikan 
energi dalam tubuh untuk melawan virus Zombie, memaksa 
energi yang hendak menyerang jantung dan otak untuk 
memaksanya kembali ke jari telunjuk. tangan kanannya. 


Liang Xian melihat jari hitam itu dan mencoba untuk 
menggerakkan jarinya, tapi ternyata dia tidak bisa 
mengendalikannya sama sekali Jari itu perlahan 
menumbuhkan kuku yang mengerikan. Liang Xian membuat 
keputusan yang menentukan, mencabut pisaunya dan 
memotong jarinya. 


Pada saat yang sama jarinya terputus, otaknya banyak 
terjaga. Liang Xian tahu bahwa dia telah menemukan cara 
untuk melawan virus, tetapi pada saat yang sama dia juga 
menemukan bahwa jari yang terputus itu tidak berdarah, 
dan dia menemukannya. tidak merasakan sakit apapun. 


Otak masih normal, karena inilah manifestasi konkrit dari 
kesadaran, energinya kuat, tetapi tubuh tidak dapat 
menahannya. Virus zombi itu masih beredar di dalam tubuh, 
lagipula tetap saja berdampak pada tubuh. 


Ketika Liang Xian berkonsentrasi mendorong racun mayat ke 
ujung jari, inti Kristal di tangan kirinya menjadi sedikit lebih 
kecil. 


Liang Xian membakar mayat zombie Level 5 dan memberi 
tahu penduduk yang tinggal di Pingxian bahwa orang-orang 
yang melindungi mereka sudah mati. Akan ada sejumlah 
besar zombie segera datang, meninggalkan orang-orang 
Pingxian untuk mencari jalan keluar. 


Dia tidak bisa membantu orang-orang ini, Liang Xian tidak 
tahu kapan dia akan menjadi Zombie. 


Dalam suasana hati yang luar biasa tenang, Liang Xian 
berjalan jauh ke tempat-tempat berpenduduk jarang agar 
tidak menyakiti orang. Dia menemukan bahwa zombie tidak 
akan menyerang, dan di mata mereka, dia tidak lagi hidup. 


Selama periode waktu ini, Liang Xian terus membedah otak 
zombie, mulai dari otak biasa hingga otak level dua dan 
level ketiga. 


Dia menemukan bahwa otak zombie biasa kosong, hanya 
dengan otak yang sudah kering, dan tidak ada yang tersisa. 
Mereka tidak akan menyerang jenisnya sendiri, tetapi ingin 
memakan otak manusia. Dan jika Anda makan terlalu 
banyak orang, Anda akan berevolusi menjadi zombie level 
kedua. 


Ada inti Kristal kecil di otak zombie level dua, dan tubuhnya 
jadi lebih fleksibel. Selain menyerang manusia, mereka lebih 
suka menyerang jenis yang sama, yakni mereka yang juga 
zombie level dua. 


Hal yang sama berlaku untuk tingkat ketiga dan keempat, 
mereka mengambil inti kristal, dan kemudian inti kristal 
secara bertahap menggantikan otak dan mendapatkan 
kembali kesadaran. 


Akhirnya berevolusi menjadi kaisar zombie seperti Direktur 
Li, setidaknya membutuhkan puluhan juta nyawa manusia 
dan puluhan ribu inti zombie mutan. 


Virus yang ada di dalam tubuhnya dapat diturunkan oleh 
Liang Xian, namun tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, 
kondisi fisiknya semakin parah, hanya dapat memotong satu 
per satu jarinya. Dalam prosesnya, dia menemukan bahwa 


alasan mengapa dia bisa melawan virus sebenarnya karena 
dia perlahan-lahan menyerap inti Kristal dari zombie level 
lima. 


Tanpa menyerap inti Kristal, kesadaran otak tidak akan 
mampu melawan virus, tetapi harga penyerapannya adalah 
metabolisme telah berhenti sama sekali. 


Jika bukan karena detak jantung yang lambat, Liang Xian 
mungkin akan putus asa. 


Pada hari ketika inti kristal Level 5 benar-benar terserap, 
Liang Xian tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan 
sekitarnya telah berubah. 


Dia berbaring di samping Tan Yan, dan Tan Yan tertidur 
dengan lengan memeluknya. 


Liang Xian sangat gembira Dia mengangkat tangannya 
untuk menahan Tan Yan, hanya untuk menemukan bahwa 
telapak tangannya telah menjadi dua kuku. 


Bukan karena tubuhnya telah kembali ke dunia nyata, tetapi 
kesadarannya telah memasuki tubuh rusa. Rusa itu 
sepertinya merasa ada seseorang yang menyerbu otak, ia 
bergerak, dan kesadaran subjek ingin kembali. 


Liang Xian dapat merasakan celah antara kekuatannya dan 
rusa saat ini, ia dapat dengan mudah merebut kesadaran 
rusa, melemparkan tubuhnya ke dunia yang berbeda, dan 
mengembalikan kesadarannya. 


Setelah kembali, dia bahkan dapat menggunakan 
keterjeratan kuantum untuk ditukar dengan tubuh dan 
menjadi manusia lagi. 


Tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya menjelaskan 
bahwa Xiaolu memberi Tan Yan bunga dan kembali ke dunia 
zombie. 


Di saat yang sama, Liang Xian juga memahami bagaimana 
zombie Level 5 menggunakan kesadarannya untuk 
mengontrol orang lain, karena dia juga menjadi sangat kuat. 


Kesadaran adalah situasi energi, ketika aktivitas elektronik 
mencapai tingkat tertentu, ia dapat memancarkan 
kesadaran dari jarak jauh dan mempengaruhi otak orang 
lain. 


Liang Xian juga tidak tahu apakah itu inti kristal atau 
plasma otak di otaknya, dan dia tidak bisa membuka 
otaknya untuk mengamati. 


Tetapi dia menemukan satu hal, dia membutuhkan inti 
Kristal. Bahkan jika dia menyerap inti dari zombie level lima, 
dia masih kesulitan melawan virus di tubuhnya. 


Saat ini, Liang Xian memiliki dugaan lain bahwa energi 
racun mayat hanya dapat ditularkan pada mayat, sehingga 
mereka harus mengubah diri menjadi mayat. Tetapi inti 
Kristal hanyalah kristalisasi energi murni, dia dapat diserap 
dan diubah oleh dirinya sendiri, dan dia tidak peduli apakah 
dia manusia atau Zombie. 


Hanya ketika inti kristal ada dalam pikiran zombie, energi ini 
akan sepenuhnya menguasai tubuh, membaca memori asli, 
dan menyerap pengalaman. 


Energi ini juga merupakan sejenis kesadaran, alasan 
mengapa dia tidak bisa melawan adalah karena dia tidak 
cukup kuat. 


Pada akhirnya, Liang tampaknya sampai pada kesimpulan 
bahwa penyebab akhir dunia ini kemungkinan besar adalah 
kekuatan kesadaran, ia menginginkan tubuh, seperti diri 
yang telah memasuki tubuh rusa. 


Itu menyebarkan kesadarannya di dunia dan mengubah 
manusia menjadi zombie. Seiring waktu, semua manusia 
akan dimakan. Akhirnya, seluruh dunia akan menjadi 
zombie terkuat, memiliki energi yang dipadatkan dari 
kesadaran semua orang. Jadi zombie biasa akan menyerang 
manusia , dan zombie tingkat tinggi akan merebut inti 
Kristal, dalam analisis akhir, untuk energi. 


Kesadaran ini terlalu kuat untuk mempengaruhi dunia. Liang 
Xian tidak bisa mengalahkannya hanya dengan 
kekuatannya sendiri, dan dia juga membutuhkan inti Kristal. 


Jadi dia memanggil zombie yang tak terhitung jumlahnya, 
menemukan desa seperti itu, dan menggunakan digester 
biogas untuk membuat biogas, berharap bisa menangkap 
semua zombie dan merebut inti kristal. 


Rencana selanjutnya adalah terus membunuh zombie, 
mendapatkan inti kristal, dan meningkatkan kesadarannya. 


Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, dia akan 
membuka otaknya untuk melawan kesadaran itu, pada saat 
itu, dia akan mati atau hidup, apakah itu manusia atau 
zombie, itu tergantung pada pertempuran ini. 


Saya seperti ini Apakah ini manusia? Liang Xian bertanya 
setelah berbicara, Kesadaran dipisahkan dan inti kristal 
mayat diserap. Bahkan jika dikalahkan di masa depan, saya 
khawatir saya bisa ' tidak dianggap manusia, bukan? 


Dia melihat jari-jarinya, sebenarnya dia ingin mengubah 
tubuhnya, bahkan jika dia tidak tahan dengan rusa, orang- 


orang di dunianya sendiri, orang-orang di dunia zombie, 
bukan? 


Dengan tubuh yang sehat dan tampan yang belum 
terinfeksi, dengan kesadaran akan keterikatan kuantumnya 
dengan Xiaolu, dia dapat mengikuti Xiaolu dan Tan Yan 
kembali ke dunia nyata, bukan? 


Tapi dia tidak bisa melakukan ini. 
Liang Xian menatap Tan Yan dengan tegas dan berkata: 


"Aku tidak bisa menyentuh intinya, jadi aku tidak bisa 
pulang bersamamu." 


82 


Bab 83 Penyelundupan Luar Angkasa 


Bab 83 Penyelundupan Luar Angkasa (akhir) 


Dua jam telah berlalu. Tan Yan menghitung jarak antara 
tempat ini dan titik transmisi. Setidaknya butuh satu jam 
untuk berlari kembali dengan kecepatan penuh sendirian. 


Dia hanya memiliki satu setengah jam tersisa, dan tidak 
mungkin menunggu sampai Liang Xian menyerap semua 
inti Zombie dan mengalahkan virus dan pergi bersama. 


Dia tidak bisa membawa Liang Xian kembali. 


Tan Yan tidak tahu harus berkata apa, dan berjanji akan 
menemuimu lain kali jika aku "kosong"? Janji semacam itu 
begitu tersebar luas, dia tidak pernah menjadi seseorang 
yang menantikan hari esok, dan dia tidak bisa 
mengatakannya. 


Tapi dia benar-benar tidak bisa membawa Liang Xian seperti 
itu kembali ke dunia nyata, apakah itu untuk orang-orang di 
dunia nyata atau Liang Xian yang membutuhkan inti kristal 
zombi. 


Perasaan tidak berdaya melonjak dalam benaknya. Dia 
benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa 
menyelamatkan kucing itu, dia tidak bisa menghentikan 
penyebaran "kekosongan" yang terus menerus, dia tidak 
bisa menyelamatkan orang-orang di kereta bawah tanah, 
dan dia tidak bisa menyelamatkan Liang Xian. 


Kekuatan ... benar-benar tidak berguna. 


Liang Xian sepertinya melihat pikiran Tan Yan, dan 
menyandarkan kepalanya di tubuh Tan Yan, dan berkata 
dengan lembut: "Jangan menaruh semua tanggung jawab 
pada dirimu sendiri, bumi ini bukan milikmu sendiri." 


Dia membuka matanya dan melihat ke langit. Dunia zombie 
mencegah orang melakukan produksi industri berat. Hari- 
hari terakhir ini, yang berlangsung lebih dari setahun, 
membuat langit cerah. Di dunia nyata, tidak ada cahaya 
bintang yang begitu terang dalam kabut kota B sepanjang 
tahun. 


Sangat menyenangkan melihat bintang dengan orang yang 
Anda sukai. 


Langit berbintang seperti pusaran tanpa dasar yang akan 
menghirup pikiran semua orang, membuat manusia merasa 
tidak berarti. 


Di alam semesta yang luas, manusia benar-benar ... terlalu 
kecil. Manusia lebih kecil bagi alam semesta daripada 
elektron bagi manusia. 


Hari-hari ini, ketika aku bangun, aku sering melihat ke 
bintang-bintang. Setiap aku berpikir, apa akhir dunia ini? 
Bisik Liang Xian. 


Tan Yan mendengarkannya dengan tenang: "Pernahkah 
Anda memperhatikan bahwa ketika 'rongga' terus 
menyebar, benda-benda di sekitarnya dan bahkan ruang 
akan tersedot masuk. Secara logis, hanya manusia yang 
akan kembali dari titik teleportasi, dan barang-barang yang 
dihirup ini yang melakukannya tidak mengikuti. Anda 
memasuki titik teleportasi bersama-sama, tetapi mengapa 
selama kita kembali, ruang yang diserap juga akan kembali? 


Hari-hari terakhir yang kita temui, apakah itu dunia magma, 
lenyapnya atmosfer, mencairnya gletser, berhentinya rotasi 
bumi, atau dunia parasit baru-baru ini dan dunia zombie, di 
dunia ini, adalah bumi hancur. ? Apakah alam semesta 
lenyap? " 


"Tidak," jawab Tan Yan. 


"Ya," Liang Xian tersenyum, "Beberapa dunia pertama dapat 
dikatakan sebagai akhir dari semua kehidupan di bumi, 
tetapi dua yang terakhir, apakah monster parasit atau 
zombie, hanya ditujukan pada manusia. Faktanya, bahkan 
jika bumi menghilang., Alam semesta masih ada. Yang 
disebut "ujung dunia" selalu ditentukan oleh umat manusia. 


"Ini adalah diri kita sendiri yang telah kita bekerja keras 
untuk menyelamatkan." Tan Yan menyentuh kepalanya, 
"Saya masih banyak berpikir saat ini." 


Berpikir lebih banyak membantu untuk tetap rasional, Liang 
Xian mengusap kepalanya ke leher Tan Yan dan mendesah 
puas. Saya pikir masalah yang baru saja saya pikirkan 
tentang Qiao Zhixue seharusnya sudah dianalisis sejak 
lama. Saya tidak mengatakannya, saya takut menyebabkan 
kepanikan. 


Kenapa? Tan Yan bingung. 


"Bukankah kita menganalisis mengapa transmisi 'kosong' 
itu satu arah? Kesimpulannya pada saat itu adalah bahwa 
akhir dunia adalah dunia yang runtuh, dunia kita utuh, dan 
tekanan membuat 'kosong' saja. transmisi satu arah. 


Tetapi menurut apa yang baru saja saya pikirkan, hari-hari 
terakhir hanyalah definisi dari umat manusia, dan tidak ada 
hubungannya dengan alam semesta dan dunia. Jadi dari 


mana datangnya apa yang disebut keruntuhan dan 
tekanan? " 


Mengikuti analisis Liang Xian, Tan Yan secara bertahap 
melupakan rasa frustrasi dan ketidakberdayaannya, dan 
berpikir: "Mungkinkah ... manusia?" 


Mungkin bisa, tapi belum tentu. Liang Xian yang tidak tahu 
kalau Tan Yan bertekad untuk bersamanya, mengambil 
kesempatan itu untuk menggandeng lengan Tan Yan. 
Pokoknya dia sudah lemah sekarang, Tan Yan tidak boleh 
tahan. untuk mendorongnya menjauh. Cobalah untuk lebih 
dekat saat kamu semakin dekat. 


Kalau begitu coba tebak, dari mana asal lubang dan celah 
perbatasan dunia itu? Liang Xian bertanya. 


Tan Yan berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan 
kepalanya dengan tegas: "Aku tidak bisa memikirkannya, 
tapi kamu harus menjelaskannya. Kamu lebih pintar." 


"Kurasa, inilah dunia." Liang Xian menggelengkan 
Kepalanya. "Atau, bumi juga sadar. Ia telah menemukan 
bahwa kelanjutan keberadaan manusia sangat mungkin 
untuk menghancurkan dirinya sendiri, jadi ia menggunakan 
lintasan kubus Rubik untuk terus menerus mendorong 
manusia ke dunia lain. Dunia tempat umat manusia telah 
punah. " 


Dia mengangkat tangannya, melihat tangan kanannya, 
yang kehilangan tiga jarinya dalam kegelapan, dan berkata 
dengan tenang: "Saya pernah memberikan dokumen untuk 
meningkatkan produksi pangan kepada orang-orang di 
dunia lain karena saya bersimpati dengan mereka di akhir 
zaman. Tapi sebenarnya, ... Kita sama di akhir zaman, dan 
"kekosongan" adalah bentuk "akhir zaman" dunia nyata. 


Saya kira 'lubang' itu pasti memiliki siklus atau batas, dan 
'lubang' itu akan berhenti ketika semua manusia di bumi 
memasuki dunia lain, atau ketika Bumi menganggap bahwa 
waktunya sudah cukup. 


Tanpamu, bumi akan punah 40 tahun yang lalu, saat itu 
Menteri Yu dan ibunya belum menikah, bahkan aku belum 
bisa lahir. " 


Aku tidak sehebat itu. Tan Yan menggelengkan kepalanya. 


Liang Xian tahu bahwa Tan Yan selalu percaya bahwa dia 
adalah orang biasa. Orang-orang pada masanya percaya 
bahwa kekuatan kolektif lebih besar daripada individu, jadi 
mereka berhenti memujinya, tetapi terus berkata: "Apakah 
menurut Anda saya harus kembali?" 


Hah? Tan Yan memandang Liang Xian dengan curiga. Dia 
bisa mendengar apa yang dimaksud Liang Xian. Bukannya 
dia tidak ingin menjawab, tapi dia tidak seharusnya 
menjawab. 


Melihat ekspresinya, Liang Xian tahu bahwa rangkaian 
analisis yang baru saja dia lakukan sebelum Tan Yan tidak 
sepenuhnya mengerti, jadi dia menegakkan tubuh dan 
menatap matanya dan berkata: "Saya baru saja mengatakan 
bahwa bumi sedang menolak manusia. Jika hipotesis ini 
berlaku, kecuali jika manusia Menemukan planet lain yang 
cocok untuk bertahan hidup dalam waktu singkat dan 
beremigrasi dalam skala besar, jika tidak, tidak mungkin 
bagi orang untuk menghilangkan "kekosongan". Akhir 
zaman telah dimulai dan tidak dapat dihentikan. 


Bagaimana jika suatu hari ada 'lubang' di mana-mana di 
bumi, yang mungkin muncul kapan saja dan di mana saja 
selama 24 jam sehari, dan bukan dua, melainkan sepuluh, 
dua puluh, seratus, sepuluh ribu? Tidak mungkin 


menyelamatkan semua orang hanya dengan mengandalkan 
tentara dan polisi! 


Tapi ini benar-benar di titik terakhir, saya masih di sini. " 


Liang Xian meletakkan tangannya di hatinya: "Hanya ada 
satu persen orang yang tersisa di dunia ini, yang dapat 
sepenuhnya menampung penghuni dunia nyata. Alih-alih 
menemukan planet baru, saya akan membunuh semua 
zombie di sini dan kemudian beremigrasi orang-orang di 
sini. Bukankah lebih baik? " 


Tan Yan baru saja menyentuh kepalanya. 


Ada apa? Liang Xian, yang berkata dengan penuh 
semangat, sedikit bingung. Mengapa ekspresi ini? 


"Itulah masa depan, saya tidak tahu berapa lama lagi. 
Empat puluh tahun" kekosongan "hanya dipindahkan dari 
Pingxian County ke Kota B. Apa yang Anda bayangkan 
mungkin tidak akan terwujud dalam seratus tahun 
mendatang. Apakah Anda mau untuk tinggal di sini selama 
sisa hidupmu? "tanya Tan Yan. 


Kata-katanya membuat Liang Xian tidak bisa berkata-kata, 
dan Tan Yan memahami arti waktu lebih baik darinya. 


Tan Yan bertanya lagi: "Apakah menurutmu jika aku 
meninggalkanmu di sini, aku akan merasa tidak nyaman. 
Apakah kamu membuat alasan untukku? Buang saja kamu 
ke dunia sebagai sebuah koordinat dan katakan pada dirimu 
sendiri bahwa kamu masih berjuang berdampingan dengan 
kami , dan aku akan. Bisakah kamu pulang dengan nyaman? 


"Aku ..." Liang Xian tidak tahu bagaimana harus menjawab. 


Tan Yan memang tidak secerdas Liang Xian, atau bahkan 
secerdas mahasiswa biasa, namun saat ini, kenapa ia bisa 
melihat dengan akurat melalui hati orang-orang? 


Cepat kalahkan virusnya dan pulanglah bersamaku. Tan Yan 
berbisik, Kamu pernah berkata bahwa kekuatanku 
ditingkatkan. Saat aku berharap kamu bisa membangkitkan 
kekuatan dengan kesadaran yang kuat, kamu akan 
terbangun. Jadi sekarang kuharap kamu bisa kembali 
normal, bisakah kamu melakukannya? " 


Dia menatap Liang Xian, matanya seolah berkata, bisakah 
aku memberimu kekuatan? 


Dalam tidurnya, Liang Xian yang tidak tahu bahwa dirinya 
telah dicium oleh Tan Yan, mengangkat wajahnya, menunjuk 
pipinya dan berkata, "Jika kamu bisa menciumku, mungkin 
kamu bisa..." 


Ai Ai terlihat seperti anak kecil yang menginginkan permen. 


Tan Yan tersenyum tipis dan mencium pipi samping Liang 
Xian. 


Detak jantung Liang Xian sangat sengit, dia menggunakan 
tangan kirinya yang utuh untuk mencubit tangan Tan Yan, 
dan berkata dengan gugup, "Hei, kamu berinisiatif untuk 
menciumku. Ketika aku benar-benar bisa kembali, kamu 
tidak ingin kembali. " 


Saya sangat gugup untuk mengatakannya, dan bahkan 
suara detak jantung saya menjadi lebih keras. 


"Pompa" dan "Pompa"! Ini berdetak sekali setiap tiga detik, 
sangat kuat. Tan Yan merasa bahwa dia belum pernah 
mendengar suara yang lebih baik dari ini dalam hidupnya. 


Mungkin dia tidak memiliki perasaan untuk Liang Xian, 
bahkan jika dia hanya menempati sudut kecil di hatinya, Tan 
Yan masih sangat menyukai Liang Xian. 


Apakah dia mencintai junior atau mencintainya. 


Jadi dia berinisiatif untuk mencium dahi Liang Xian, dan 
berkata dengan lembut: "Aku akan menunggumu kembali 
ke dunia nyata." 


Hah? Liang Xian mengusap dahinya dengan hampa, 
penampilan lihai yang biasa nya lenyap sama sekali, Tunggu 
aku kembali, kenapa? 


Tan Yan hanya tersenyum dan tidak menjawab. 


Bukannya saya tidak berani mengatakan kepada Liang Xian 
lagi apa yang saya katakan kepada Xiaolu, tetapi tidak perlu 
mengungkapkannya sekarang. 


Tunggu untuk kembali ke dunia nyata dan bersenang- 
senang bersama. 


Hei, jika kamu begitu ambigu, bahkan jika aku menjadi 
zombie, aku tidak akan menyerah! Liang Xian menatap Tan 
Yan. 


"Kalau begitu datanglah padaku." Tan Yan menepuk 
dadanya, "Aku menunggumu sepanjang waktu." 


Liang Xian merasa panas di wajahnya. Dia menutupi 
wajahnya dan bertanya, "Apakah aku tersipu?" 


"Ya." Tan Yan mengangguk, tersipu sangat manis. 


Saya tidak tahu bagaimana menumbuhkan rambut, tapi 
sekarang saya tersipu? Liang Xian bertanya dengan heran. 


Detak jantungnya sepertinya juga menjadi lebih cepat. 
Inikah kekuatan cinta? 


Tidak, itu tidak benar, mungkin itu benar-benar karena 
kemampuan Tan Yan mulai berlaku, yang memperkuat 
kesadarannya. 


Mungkin dia benar-benar berharap untuk mengatasi 
kesadaran itu dan mengikuti Tan Yan pulang. 


"Tunggu aku!" Liang Xian memeluk Tan Yan, "Aku akan 
mempercepat dan berhenti menjadi lambat! Lain kali kamu 
datang dari 'kosong', saat itulah aku kembali ke dunia 
nyata." 


Bagaimana jika lubang muncul terus menerus? Tanya Tan 
Yan. 


"Um ... ini ..." Dia benar-benar tidak bisa melakukannya 
secepat itu! 


Kalau begitu aku akan datang menemanimu. Tan Yan 
menatap Liang Xian yang merasa malu, lalu tersenyum dan 
meringkuk matanya. 


Dia telah berjanji untuk menemani Liang Xian, jadi dia pasti 
akan mematuhi janji itu. 


Liang Xian merasa hatinya akan melompat keluar, Dia ingin 
tahu apakah Tan Yan bersungguh-sungguh, tetapi Tan Yan 
menolak untuk mengatakan bahwa dia merasa tidak 
nyaman. 


Anda harus kembali dengan cepat! 


Waktu selalu berlalu dengan cepat, dan Tan Yan telah 
menghabiskan tiga jam bersama zombie dalam sekejap 


mata. 


Dia tidak bisa benar-benar tetap tiga setengah penuh, dia 
perlu mempersiapkan cukup waktu untuk memasuki 
"lubang". 


Tidak perlu mengucapkan janji lagi, dia melambaikan 
tangannya untuk berpisah dengan Liang Xian dan melarikan 
diri dengan cepat. 


Meskipun dia akan ditinggalkan di dunia zombie lagi, dia 
pasti akan bertemu suatu hari nanti. 


Tan Yan tidak takut. 
Penulis ingin mengatakan sesuatu: End of Jilid Satu - 


Batuk batuk batuk, aku tahu bab ini agak pendek, tapi aku 
tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu saja, aku tidak bisa 
membiarkan Tan Yan dan Liang Xian menciumku dan aku 
akan menciumku dan menciumku dengan 2.000 kata . Itu 
harus berakhir ketika sudah berakhir. 


Jangan khawatir, semuanya, ini hanya akhir dari jilid 
pertama, dan akan ada babak baru di malam hari. Jilid 
pertama mungkin berarti bahwa umat manusia telah 
melewati masa "hampa" yang jahil, dan semuanya siap 
menghadapi tantangan baru. 


Awal jilid berikutnya harus dilewati untuk jangka waktu 
tertentu. Saya tidak ingin menulis di dunia yang tidak 
berpura-pura menjadi bayi. 


Kalian bilang .. bab selanjutnya secara langsung 
menunjukkan bahwa bayi itu kembali, dan proses 
mengalahkan virus tidak akan berfungsi di masa depan? Jika 


tidak, saya merasa sangat berair, apakah dunia Zombie yang 
rusak akan dihancurkan seumur hidup? 


83 


Bab 84 Pertukaran pelajar 


Bab 84: Pertukaran pelajar (1) 


Hari itu cerah pada 1 Maret 2019. 


Suasana hati Qin Li berubah dari hujan ringan menjadi 
hujan lebat. 


"Ini hanya ujian make-up, jangan terlalu pahit," Yan 
Yongfeng menghiburnya, "Kita memiliki sedikit waktu di 
kelas, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kegagalan. 
Menteri Yu telah lulus komunikasi dengan sekolah, selama 
Anda Setelah hasil ujian make-up selesai, hasil asli akan 
dihapus, dan tidak akan ada catatan yang hilang di file. " 


Oin Li menatapnya dengan ganas, kecemburuan membara 
di matanya. 


Segera setelah Tahun Baru 2019, semua orang akan 
mengikuti ujian akhir semester pertama. Beberapa orang 
tidak memiliki banyak kelas selama setengah tahun, dan 
para guru dalam berbagai mata pelajaran tidak terlalu 
senang. Untungnya, Administrasi Keamanan Teknis Nasional 
meminta para guru untuk mencatat nilai biasa mereka 
berdasarkan tugas-tugas khusus. ujian akhir tidak gagal, 
mereka bisa lulus. 


"Kosong" juga sangat aman kali ini, dan tidak ada 
kekacauan selama minggu ujian, yang memberi 
kelonggaran bagi semua orang. 


Semua orang saling membantu, bergegas untuk mereview 
sebelum ujian, dan akhirnya mempelajari sebagian besar 


mata pelajaran. Siapa tahu hanya sehari sebelum ujian 
mereka menemukan bahwa pemikiran bahwa mereka tidak 
terlalu memperhatikan tahun ini telah berubah dari terbuka 
buku untuk buku tertutup! 


Qiu Qizheng begadang sepanjang malam dan menuliskan 
semua poin penting. Keesokan harinya dia akhirnya 
mendapat lebih dari sembilan puluh poin dalam ujian; Cui 
Heyu belum "kosong", dan ujian itu tidak ada artinya 
baginya; Yan Yongfeng mengandalkan dirinya sendiri 
Kekuatan luar biasa, mengubah kertas tertutup menjadi 
kertas terbuka; hanya Qin Li, yang dengan jujur menghafal 
pertanyaannya, mata merah, tetapi Sixiu masih gagal. 


"Artinya, yang kamu takuti, kamu hanya menutup satu 
topik," Cui Heyu berjalan dengan santai dan menunjuk ke 
Tan Yan, "Hanya ada satu subjek di sana, dan sisanya 
digantung." 


Tan Yan: "..." 


Meditasi adalah fokus reviewnya sepanjang waktu, dan itu 
juga merupakan tugas yang berkesan, selama dia mau 
bekerja keras, dia tidak akan gagal. Tapi mata pelajaran lain 


Hei, tidak masalah jika kamu tidak menyebutkannya. 


"Ada hal-hal yang lebih menyedihkan," Cui Heyu berlari ke 
arah Tan Yan, dengan sombong, "Liang Xian tidak 
mengambil subjek, dan semua subjek merah. Jika dia tidak 
kembali pada bulan Juli tahun ini, dia akan diturunkan 
pangkatnya dan direbut kembali tahun depan. Grade 
sekarang. " 


Cui Heyu sangat gembira ketika dia berpikir bahwa Liang 
Xian akan menjadi juniornya di masa depan. 


Tan Yan tidak marah, dan Cui Heyu hanyalah anak kecil yang 
suka canggung dengan Liang Xian. 


Dia akan segera kembali. Tan Yan menjawab dengan tenang. 


Terakhir kali dia pergi menemui Liang Xian, Liang Xian telah 
membunuh zombie level kelima lainnya di dunia Zombie 
dengan kekuatannya sendiri. Kekuatannya semakin kuat 
dan semakin kuat, tetapi tidak ada tanda-tanda menjadi 
zombie sama sekali, tapi kewarasannya menjadi lebih sadar. 


Liang Xian juga lebih percaya diri dalam mengalahkan 
kesadaran jahat. 


Tan Yan, tentu saja, juga memberitahunya bahwa semua 
mata pelajarannya telah ditangguhkan, tetapi Liang Xian 
tidak khawatir.Karena hasil ujian make-up dapat 
dimasukkan ke dalam file sebagai hasil ujian resmi, dia 
dapat lulus ujian tersebut selama saat dia kembali. 


Sebaliknya, dia bahkan lebih khawatir tentang Tan Yan. 


Organisasi pasti tidak akan membiarkan Tan Yan 
meninggalkan grup kepentingan, tetapi mungkin 
menurunkannya! Orang yang begitu kuat seperti Tan Yan 
pasti tidak akan mampu menahan pukulan degradasi Liang 
Xian buru-buru kembali ke dunia nyata untuk memberi Tan 
Yan pelajaran make-up. 


Melihat tampangnya yang cemas, Tan Yan tidak memberi 
tahu Liang Xiangiao Zhixue berjanji kepadanya bahwa dia 
akan mendapatkan poin ekstra khusus 60% selama ujian 
rias. Artinya, bahkan jika dia mendapat nilai nol dalam ujian, 
dia tidak akan gagal dalam subjek. 


Jika dia khawatir dia bisa membiarkan Liang Xian kembali 
lebih cepat, Tan Yan sangat senang melihatnya terjadi. 


Berbicara tentang itu, dia telah menyembunyikan banyak 
hal dari Liang Xian baru-baru ini, dan saya harap dia tidak 
akan marah ketika dia kembali ke dunia nyata. 


Tan Yan diam-diam tersenyum. 


Ada beberapa siswa yang menyusun ujian, sehingga waktu 
akan diatur untuk menyelesaikan ujian pada tanggal 1. 
Murid-murid dari Akademi Militer Pusat sudah luar biasa. 
Tidak lebih dari 2 orang di kelas untuk membuat ujian, tapi 
pada dasarnya tidak ada ujian make-up di kelas khusus 
tahun-tahun ini. Tan Yan menggunakan kekuatannya sendiri 
untuk menurunkan nilai rata-rata seluruh kelas, yang juga 
sangat kuat. 


Setelah seharian menguji, Tan Yan yang pusing dan Qin Li 
yang frustrasi dijemput dengan mobil khusus kembali ke 
pangkalan. Mendengar bahwa Tu Zishi meramalkan 
"kosong" baru, mereka harus kembali dan bersiap. 


Siapa tahu setelah kembali ke pangkalan, saya 
mendengarkan Asando: "Pukul 19.23 tanggal 8 Maret, 
Shijiazhuang XX waktu berkeringat, mandi wanita? Apakah 
tempat ini agak ..." 


Tan Yan, yang mendengar kata-kata Ah San dari jauh, sedikit 
menegang. 


Tu Zishi berkata dengan malu-malu: "Ini ... aku tidak bisa 
menahannya ..." kosong "dan jangan dengarkan aku ..." 


"Saya pikir fokus Anda seharusnya adalah bahwa" 
kekosongan "telah dialihkan ke Shijiazhuang," Oiao Zhixue 
berkata dengan serius, "jangan pelajari apa yang dilihat Tu 
Zishi." 


Ketika dia mengatakan ini, wajah Tu Zishi menjadi lebih 
merah. 


Dia meramalkan bahwa "kekosongan" saat ini terwujud 
dalam bentuk mimpi lesu. Kali ini, dia benar-benar 
memimpikan ... pemandangan yang lebih indah. Setelah 
bangun, Tu Zishi mengatakan waktu dan tempat, dan dia 
berlari ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi air 
dingin, saya masih mengoceh ketika saya keluar. Ketika saya 
mendengarkan dengan seksama, saya mengulangi nilai-nilai 
inti sosialisme. 


Untungnya, sudah diramalkan seminggu sebelumnya. Jika 
sama dengan beberapa kali sebelumnya, dan meramalkan 
satu jam sebelum kemunculan 'kosong', orang-orang di 
pemandian wanita akan menderita. Cui Heyu 
menggelengkan kepalanya dan berkata, "Waktunya lama 
sekali, hanya perlu 3 hari Tidak apa-apa untuk menutup 
bisnis pada tanggal 8, ini masih mudah dioperasikan." 


Apakah sudah berkembang menjadi Shijiazhuang? Tan Yan 
mengerutkan kening saat dia masuk. 


Periode "kehampaan" ini telah muncul di Kota B dan 
sekitarnya, dan sekarang tiba-tiba terjadi di Shijiazhuang, 
yang sungguh mengkhawatirkan. 


Laju perkembangbiakan dalam empat puluh tahun pertama 
tidak secepat tahun ini. 


Cepat atau lambat, semua orang harus bersiap. Qiao Zhixue 
sangat tenang. Dari Hari Tahun Baru hingga saat ini, 
menghitung kali ini, ada tujuh kali lubang dalam dua bulan, 
tetapi Tu Zishi hanya melihat tiga kali , jadi dalam 
seminggu, Kami masih harus mempersiapkan munculnya 
"lubang" di posisi lain, dan kami tidak bisa hanya 
melihatnya kali ini. " 


Untungnya, beberapa kali dia tidak melihatnya berada di 
pinggiran kota dan jalan raya, dan tidak bertemu orang 
sama sekali, jika tidak, masalahnya akan serius. Asan 
berterima kasih padanya. 


Harus dikatakan bahwa Tu Zishi tidak dapat melihatnya 
karena tidak ada orang di dekat kosong . Tan Yan 
sebenarnya berbicara kali ini. 


Apakah Liang Xian memberitahumu? Qiao Zhixue bertanya. 


"Baiklah," Tan Yan tidak serakah akan pahala, dan 
menjelaskan kepada Liang Xian, "Liang Xian berkata bahwa 
yang paling dipedulikan Tu Zishi bukanlah penampilan 
'kekosongan', tetapi kenyataan bahwa dia tidak ingin orang 
biasa menjadi. terlibat dalam terjadinya insiden, jadi 
kekuatannya lebih diarahkan pada orang daripada benda. " 


"Masuk akal," Qiao Zhixue menulis pernyataan ini, "Anda 
tidak boleh mematikan kamera. Saya sangat membutuhkan 
analisis Liang Xian di dunia yang berbeda. Meskipun catatan 
Anda lengkap, saya masih ingin menerima berita langsung. 


Tan Yan hanya menyalakan kamera saat penyelundupan 
ruang angkasa pertama. Akibatnya, proses mencium Liang 
Xian dan bertingkah seperti anak kecil semuanya direkam, 
dan dia juga dibawa ke tim peneliti. Menteri Qiao Zhixue 
dan sekelompok orang tua profesor berbicara dengan 
analisis video tentang apa yang dikatakan Liang Xian 
Menteri sangat marah sehingga dia hampir menutup tabung 
oksigen di tempat. 


Segera setelah itu, Cui dan Yu diam-diam mendapatkan 
video ini dari komputer Qiao Zhixue, dan membawanya 
kembali ke tim kekuatan super. Semua orang menertawakan 


video itu bersama-sama, dan bahkan Bibi Yang menepuk 
bahu Tan Yan dengan malu. 


Ketika dia tertawa, Tan Yan tidak menanggapi, tidak 
bergosip, dan tidak mengungkapkan emosinya, dan dia 
tidak tampak marah sama sekali. Tetapi setelah 
mengunjungi Liang Xian lain kali, Qiao Zhixue menemukan 
bahwa kameranya memiliki layar hitam. Tan Yan mematikan 
kamera ketika dia tidak ingin difoto, dan menyalakannya 
kembali ketika dia kembali ke dunia nyata, sama sekali tidak 
membiarkan semua orang menontonnya. 


Ketika Qiao Zhixue bertanya kepadanya bagaimana 
situasinya, Tan Yan berkata bahwa setiap orang telah 
melihat dunia ini berkali-kali, dan tidak ada yang perlu 
dipelajari. Liang Xian berkata bahwa dia membuat catatan 
untuk beberapa analisis yang berguna, dan Profesor Qiao 
dapat membuat catatan untuk dibaca sayat. 


Sekarang semua orang tahu bahwa orang jujur juga marah. 


Qiao Zhixue percaya bahwa kondisi mental Tan Yan tidak 
cukup baik, ini karena dia tidak bekerja sama dengan 
tindakan organisasi, jadi dia pergi ke Menteri Yu dan 
memintanya untuk melakukan pekerjaan ideologis dari 
anggota tim. 


Menteri Yu menahan sakit hati dan berbicara dengan Tan 
Yan, tetapi siapa tahu dia mendapat jawaban Tan Yan. 


Pak Menteri, saya tahu semua hubungan sosial tim adidaya 
harus dilaporkan ke organisasi, dan saya tidak bermaksud 
merahasiakannya. Menurut" UU Kerahasiaan ", seluruh 
proses hanya perlu dimonitor ketika sang kekasih dicurigai 
membahayakan keamanan nasional atau membocorkan 
rahasia negara. Proses bergaul dengan orang rahasia dan 
kekasihnya, agar tidak secara tidak sengaja membocorkan 


rahasia negara. Tapi Liang Xian tidak dalam jangkauan ini. Ia 
juga seorang tentara nasional. Saya rasa bahwa organisasi 
kami berdua tidak memiliki hak untuk memantau hubungan 
kami. Ini adalah privasi pribadi. " 


Menteri Yu: "..." 


Dia mengambil pil pereda jantung yang bekerja cepat dan 
menekannya di bawah lidahnya sebelum perlahan berkata: 
"Ketentuan hukumnya dihafal dengan baik." 


Jika sebelumnya Anda adalah seorang polisi, Anda tidak 
dapat menegakkan hukum tanpa mengetahui hukum, kata 
Tan Yan dengan rendah hati. 


Dia berkata begitu, apa lagi yang bisa Menteri Yu lakukan 
untuk menyelesaikan masalah? Pada usia dan pengalaman 
Tan Yan, jika terjadi sesuatu, mungkin Menteri harus mencari 
Tan Yan untuk menyelesaikannya. 


Apalagi Menteri Yu belum melewati rintangan hubungan 
Liang Xian dengan Tan Yan. Setiap kali dia melihat reaksi 
pertama Tan Yan adalah merasa bahwa Pil Jiuxin yang 
bertindak cepat ada di sakunya, dialah yang membutuhkan 
konseling psikologis. ! 


Setelah Tan Yan pergi dengan sukses, Menteri Yu meminta 
Xu Mingyu untuk membantunya menghubungi psikolog 
domestik terkenal, berharap pihak lain dapat membantunya 
mengatasi kesulitan ini. 


Jadi masalah itu hilang, dan Qiao Zhixue tidak punya pilihan 
selain menghadapi catatan dengan wajah sedih setiap kali 
dia kembali. 


Cui Heyu menghafal hukuman lain Menteri Yu dihukum oleh 
Menteri Yu karena berdiri terbalik di taman bermain sekolah 


hanya dengan mengenakan pakaian dalam selama satu jam, 
dan mengalami privasi diawasi oleh penonton. 


Setelah itu, Cui dan Yu jujur, dan tidak pernah berani lagi 
mengolok-olok Tan Yan dan Liang Xian. 


"Kembali ke topik," kata Qiao Zhixue setelah mengeluh 
tentang kamera, "Kamu tidak bisa pergi ke Liang Xian lagi 
lain kali 'kosong'." 


"Kenapa?" Tanya Tan Yan, "Liang Xian mungkin bisa kembali 
kali ini." 


"Ada siswa pertukaran yang bergabung." Kata Qiao Zhixue. 


"Izinkan saya menjelaskan masalah ini," Xu Mingyu tahu 
bahwa Qiao Zhixue tidak pandai dalam aspek ini, jadi dia 
berdiri dan berkata, "Menteri Yu telah berhubungan dengan 
beberapa negara maju, berharap dapat membantu negara 
lain melatih negara adidaya sebagai imbalan untuk 
keterampilan canggih mereka, teknologi. 


Hal ini berjalan lambat, sampai "kosong" setengah bulan 
yang lalu, pihak kita terjadi di tanah tak bertuan, dan 
sebaliknya, "kosong" relevan lainnya muncul di New York, 
sebuah pameran komersial skala besar. " 


"Aku tahu tentang ini," Cui Heyu mengeluarkan 
komputernya dan berkata, "Saat itu, 'kekosongan' 
berlangsung selama 20 jam penuh. Lima jam lagi Lao Tan 
pergi ke Liang Xian, dan 15 sisanya adalah bagi kita bolak- 
balik. Waktu. Karena banyak sekali orang yang hadir saat 
itu, semuanya selebritis, kejadian ini sama sekali tidak bisa 
disegel. Ada juga 100 orang kaya top Forbes yang langsung 
tersedot masuk oleh 'kosong' dan tidak pernah kembali. " 


Xu Mingyu berkata: "Ya, negara lain sangat beruntung di 
masa lalu. Setiap kali lokasi 'kosong' berada di tanah tak 
bertuan, pemerintah langsung mengontrol opini publik, 
seperti Pingxian di empat puluh tahun sebelumnya. Tapi kali 
ini tidak ada cara untuk menyembunyikannya., kaum 
kapitalis menyadari potensi krisis, dan mereka sangat 
mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah 
"kosong" secepat mungkin. Bagaimanapun, tidak ada yang 
ingin perusahaan mereka ditelan oleh "kosong" suatu hari. 


Desakan modal akhirnya membuat beberapa negara maju 
berinisiatif untuk memperluas cabang zaitun ke negara 
kita.Setelah sepuluh hari sepuluh malam upaya tak henti- 
hentinya dari Kementerian Luar Negeri, kami telah 
menerima tiga siswa pertukaran. 


Mereka menuntut untuk memfilmkan seluruh proses 
munculnya dan lenyapnya 'kosong'. Hanya ketika bahaya 
'kosong' ditentukan, negara-negara dapat dipaksa untuk 
bersatu. " 


"Proses pembuatan film munculnya yang 'kosong'?" Cui 
Heyu sangat sensitif dan segera menangkap informasi kunci, 
"Anda memberitahu orang-orang di luar negeri, dapatkah 
kita memprediksi yang 'kosong'?" 


"Tentu saja Tu Zishi tidak disebutkan," Menteri Yu juga 
masuk. "Bagaimana kartu truf saya bisa memberi tahu pihak 
lain, kami baru saja mengungkapkan sedikit berita, 
mengatakan bahwa negara kami memiliki metode untuk 
memprediksi 'kekosongan'. . Bagaimanapun, kita telah 
terkena bencana selama 41 tahun. Itu tidak mengherankan. 


Begitulah adanya. Cui Heyu setuju dengan jawaban ini. 


Menteri Yu memandang Tan Yan: "Karena kali ini Anda perlu 
menembak sebelum kemunculan 'kosong', Anda tidak dapat 
melihat Liang Xian. Kami tidak dapat memberi tahu mereka 
bahwa ada orang di negara kami yang dapat menggunakan 
kesadaran untuk mengirimkan informasi ke dunia lain. Ini 
adalah semacam perlindungan bagi Liang Xian. " 


Dimengerti. Meskipun dia merasa sangat enggan, Tan Yan 
tetap akan mematuhi perintah itu. 


"Tenang, Liang Xian sangat penting bagi kami saat ini. 
Apakah itu transfer kesadaran, spekulasi tentang zombie, 
dan sejauh mana kekuatannya akan tercapai setelah 
menyerap inti kristal yang tak terhitung jumlahnya, 
informasi ini perlu dikonfirmasi olehnya. kembali. Dia harus 
kembali. "Meskipun kata-kata Qiao Zhixue hanya 
menjelaskan pentingnya Liang Xian, kata-kata itu 
menghibur Tan Yan. 


Organisasi tidak akan melepaskan Liang Xian, bukan karena 
dia adalah kekasih Tan Yan atau putra Menteri Yu, tetapi 
karena kekuatan Liang Xian sendiri mencegah negara 
kehilangan bakat luar biasa ini. 


Dia telah dewasa, dan dia sangat kuat sehingga dia tidak 
bisa menyerah. 


Tan Yan menunjukkan senyum senang. 


Menteri Yu, yang telah dibimbing oleh seorang psikolog 
untuk jangka waktu tertentu, mampu dengan tenang 
menghadapi senyuman ini daripada mencari obat. 


Mengenai tindakan ini, saya harap semua orang 
memperhatikan beberapa hal, "lanjut Menteri Yu," Pertama, 
kalau kondisinya memungkinkan, kita harus menunjukkan 
kelemahan. " 


Tunjukkan kelemahan? Tim ability sangat bingung, 
bukankah seharusnya kali ini Anda harus menunjukkan 
seberapa kuat negara Anda, dan kemudian membiarkan 
negara lain muncul dengan teknologi dan meminta bantuan 
mereka? 


Melihat bahwa semua orang tidak mengerti, Menteri Yu 
mengubah ucapannya: "Tan Yan tidak bisa bergerak tanpa 
bergerak. Kamu telah melihat pertumbuhan tim adidaya 
akhir-akhir ini. Mereka menjadi lebih kuat. Bahkan jika kamu 
menghadapi Shumen Resonance World lagi, Itu tidak akan 
menjadi tidak berdaya. Dalam hal ini, bukankah kita harus 
menyembunyikan pembunuh terbesar kita? " 


Itu benar. Orang-orang dari tim kekuatan setuju dengan 
pernyataan ini, bahwa mereka hanya menunjukkan 
kekuatan rata-rata, jadi mari kita sembunyikan yang rata- 
rata. Lagipula, persenjataan humanoid tidak dikenal oleh 
orang-orang dari negara lain. 


"Kedua, Tu Zishi tidak bisa lagi memasuki 'kosong' kali ini. 
Kami harus menyembunyikan kemampuanmu, mengerti?" 


Tu Zishi setuju bahwa kemampuannya untuk meramal 
sebenarnya sangat membantu di dunia lain, tetapi 
kekuatannya sendiri sebenarnya rata-rata.Ketika 
menghadapi bencana di luar tenaga, dia juga merupakan 
keberadaan yang dilindungi, seperti Bibi Yang. Jadi 
ketidakhadirannya, nyatanya berdampak kecil pada 
kemampuan tim. 


"Ketiga, beri tahu mereka secara langsung betapa 
berbahayanya dunia setelah 'kosong' ini." 


Saat menteri menyebutkan poin ketiga, nadanya menjadi 
lebih dingin. 


Qiu Qizheng mengangkat tangannya dan bertanya, "Apakah 
itu berarti satu atau dua orang bisa mati atau menderita 
kerusakan yang tidak bisa diperbaiki?" 


Kecuali perlu, jangan mati. Menteri Yu berkata, 
Bagaimanapun juga, mereka yang kembali hidup adalah 
bukti, tetapi luka diperlukan. 


Melihat depresi setiap orang, Menteri Yu berkata lagi: "Saya 
mengerti bahwa setiap orang menjadi lebih kuat untuk 
melindungi orang lain. Akan sulit untuk menerima tugas 
seperti itu secara tiba-tiba. Tapi politik seperti ini. Jika Anda 
tidak menggunakan beberapa cara, Anda tidak bisa buat 
mereka memahami ini. Ini adalah bencana global, dan 
seluruh ras menderita bencana kepunahan. Bangsa-bangsa 
telah berjuang selama bertahun-tahun. Sulit bagi manusia 
untuk bersatu tanpa menderita." 


84 


Bab 85 Pertukaran siswa 


() Bab 85: Pertukaran siswa (2) 


Sulit untuk memahami persyaratan menteri. Dunia yang 
mereka alami saat ini langka dan mengancam jiwa, dan 
beberapa sesederhana zaman es. Sangat sulit untuk 
menggeneralisasi. 


Menteri Yu juga tahu bahwa permintaannya agak sulit, jadi 
dia menjelaskan: "Jika ini dunia yang sulit, ketika sangat 
sulit bagi Anda untuk menyelamatkan hidup Anda, Anda 
tidak perlu dengan sengaja menunjukkan kelemahan. 
Bagaimanapun, itu lebih penting untuk hidup. Ini mengacu 
pada dunia dengan kesulitan rata-rata. " 


Setelah dia menjelaskan seperti ini, tim kemampuan terasa 
agak dalam. 


Setelah pertemuan, Menteri Yu menghibur Tan Yan lagi: 
"Saya tahu bahwa Anda sangat ingin membawa Liang Xian 
kembali. Jangan khawatir, lain kali Anda akan 'kosong', Anda 
tidak akan membawa orang luar. Setelah 'pertukaran siswa' 
"Kembali, akan ada hal-hal yang ada di antara negara. Ada 
lebih banyak. Tanpa krisis besar, mustahil mencapai 
kesepakatan kerja sama secepat itu." 


Tan Yan hanya sedikit lega, dan menatap Menteri Yu dengan 
penuh syukur. 


Menteri Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, 
"Menghiburmu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan 
sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai seorang ayah, 
aku masih menentang hubunganmu." 


Meski tidak ada yang menganggap serius pendapatnya, 
Menteri Yu tetap ingin menekankannya. 


Jadi kamu ... dari posisi pemimpin, kamu perlu meredakan 
emosi tim adidaya, fokus pada kenyamanan, selama kamu 
tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau 
disiplin, Kamu bisa bertoleransi; pada saat yang sama, 
sebagai seorang ayah, Anda harus tidak setuju.? Tan Yan 
bingung dengan sikap menteri. 


Menteri Yu: "..." 


Hasil konseling psikologis selama dua bulan ini adalah 
klarifikasi diri Anda dengan cermat.Hasil ini sudah sangat 
bagus. 


Dia tidak ingin mengatakan apa-apa, dia hanya 
menganggukkan kepalanya untuk maksud yang tidak 
diketahui, dan pergi dengan tangan di belakang 


punggungnya. 


"Menteri Yu benar-benar pemimpin yang baik," kata Tan Yan 
dengan emosi. 


Tim kemampuan: "..." 


Pemimpin yang baik memang benar, tetapi jika ini terus 
berlanjut, kepribadiannya akan segera terbelah. 


Tujuh hari berlalu dalam sekejap.Pukul 15.00 tanggal 8 
Maret 2019, Tim Ability bertemu dengan tiga "siswa 
pertukaran" baru. 


Mereka disebut-sebut sebagai "siswa pertukaran." Faktanya, 
tidak satu pun dari ketiganya yang dianggap sebagai 
pelajar. Mereka baru saja datang ke China atas nama 
Pertemuan Pertukaran Pelajar Universitas Internasional dari 


Kelompok Minat Mekanika Kuantum dari Akademi Militer 
Pusat. Dua di antaranya adalah personel operasi khusus 
yang sangat baik di Amerika Serikat. Keduanya berusia 20 
tahun. Mereka sama-sama muda dan mampu. Mereka 
memiliki tinggi 203 dan tinggi 211. Mereka membandingkan 
semua anggota tim kemampuan. Tan Yan, yang terpendek, 
31 sentimeter lebih pendek dari pria jangkung itu, dan dia 
terlihat sangat mungil ketika berdiri di sampingnya. 


Selain itu, dia seumuran dengan Qiao Zhixue. Di usia tiga 
puluhan, dia seharusnya memilih seorang pria muda dengan 
kekuatan fisik yang baik di antara para ilmuwan. Tingginya 
tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi juga tentang Qin Li. 


Tentu saja, mereka tidak mungkin bertemu di pangkalan. 
Karena ini adalah kegiatan kelompok kepentingan, wajar 
untuk bertemu di Akademi Militer Pusat. Menteri Yu juga 
mengatur tiga teman internasional untuk bertemu dengan 
siswa yang berkepentingan kelompok. 


Enam kali dalam dua bulan, 20 dari tiga puluh dua siswa 
dalam kelompok minat telah memasuki "kosong", dan dua 
belas sisanya tidak sepenuhnya mengabaikan masalah 
"kosong", jadi mereka tidak sepenuhnya mengabaikan 
masalah "kosong" Kunjungan "Sheng" tidaklah 
mengherankan. 


Sebagian besar siswa ini, seperti Feng Wu dan Hai Liren, 
gagal membangunkan kemampuan mereka, dan hanya bisa 
menjadi pasukan cadangan untuk tim khusus yang 
"kosong". 


Ada total tiga kemampuan kebangkitan. Karena mereka baru 
saja terbangun dan tidak cukup kuat, kali ini mereka 
membawa tiga orang biasa. Sulit bagi tim kemampuan 


untuk melindungi orang lain. Ketiga orang ini tidak akan 
berpartisipasi dalam operasi ini. . 


Di antara orang-orang yang memasuki dunia zombie 
sebelumnya, total enam orang telah terbangun sejauh ini. 
Yang Shumei telah bergabung dengan kelompok penelitian. 
Lima orang lainnya berada di bawah pengawasan Guaoji'an. 
Tiga orang yang baru terbangun sebagian besar adalah 
terlibat dalam aspek pekerjaan ini. 


Setelah pertimbangan, personel "kosong" terakhir 
ditentukan menjadi Tan Yan, Xiaolu, Chai San, Oin Li, Oiu 
Oizheng, Yan Yongfeng, Yang Shumei, dan "siswa 
pertukaran". 


Sebenarnya, pada awalnya ia berpikir untuk 
menyembunyikan hal-hal tentang rusa, tetapi Tan Yan 
mengatakan bahwa jika dunia yang tidak dikenal terlalu 
berbahaya, mereka tetap membutuhkan efektivitas tempur 
rusa. 


Mempertimbangkan masalah keamanan, Menteri Yu 
akhirnya setuju dengan kepindahan Xiaolu. 


Setelah melalui formalitas di Akademi Militer Pusat, sebuah 
tim segera bergegas ke Shijiazhuang. Saat ini, era keringat 
XX telah terbuka, didedikasikan untuk melayani tim 
kemampuan. 


Mengosongkan tempat itu masalah sederhana, selama 
tempat itu disediakan untuk orang-orang penting untuk 
mandi. Sebagai seorang pemimpin, Menteri Yu jelas tidak 
bisa menjadi orang yang luar biasa, jadi dia menyewakan 
tempat tersebut atas nama seorang ilmuwan seperti Oiao 
Zhixue, dan orang-orang di era yang berkeringat berbicara 
banyak tentang bagaimana seorang sarjana memiliki wajah 
yang begitu besar. 


Untuk menyembunyikan identitas mereka, semua mobil 
yang dikendarai semua orang adalah mobil domestik biasa, 
bahkan interiornya telah direnovasi dan tidak boleh lebih 
dari mobil bersenjata khusus. 


Waktu untuk tiba di era berkeringat adalah pukul 19:00, dan 
tiga "siswa pertukaran" mengatur kamera untuk 
"mengosongkan" seluruh proses. 


Qiao Zhixue tidak merekam video apa pun. Mereka telah 
mengalami banyak "lubang" sebelum dan sesudah. 
Informasi di area ini cukup dan tidak perlu merekam lagi. 


Setelah memasang peralatan, "kosong" muncul tepat waktu. 
Dokter bernama Zac Lucas menelan dengan gugup, dan 
bertanya dalam bahasa China non-standar: "Apakah Tuan 
Rogier memasuki dunia ini? Kami? Apakah Anda dapat 
menyelamatkannya kali ini? " 


Rogier adalah orang kaya malang yang terlibat dalam 
"kekosongan" di pameran dagang Ketiga "siswa pertukaran" 
sebenarnya memiliki tugas untuk menyelamatkannya kali 
ini. 


"Tidak mungkin menyelamatkannya lagi," kata Qiao Zhixue 
dalam bahasa Inggris yang fasih, "Bukankah ada yang 
memberitahumu bahwa dunia setelah 'kosong' berbeda 
setiap saat, tidak bisakah kita memasuki dunia yang sama?" 


Kecuali Liang Xian secara alami. 


Ketiga "siswa pertukaran" itu saling memandang, jelas 
mereka belum diberitahu dalam hal ini. 


"Kementerian Luar Negeri kami telah memberi tahu pihak 
lain tentang masalah ini, tetapi mereka mungkin tidak 
mempercayainya," kata Menteri Yu. 


Masalah sepele ini hanyalah sebuah episode. Setelah Qiao 
Zhixue menjawab, "siswa pertukaran" itu berhenti bertanya, 
tapi itu adalah pengingat bagi tim adidaya. 


Sampai saat itu, mereka tidak mengerti mengapa Menteri Yu 
membuat tiga persyaratan tersebut. Pihak lain tidak 
mempercayai intelijen mereka. Dalam situasi saling tidak 
percaya seperti itu, jika krisis tidak cukup parah, memang 
sulit untuk bergabung. 


Setelah merekam cukup banyak "lubang", Dr. Lucas pergi ke 
pencari lokasi Qiao Zhixue dan bertanya, "Luar biasa. 


Bagaimana perangkat ini menghentikan perluasan" lubang 
upu 


Ini rahasia. Tentu saja, tidak mungkin bagi Qiao Zhixue 
untuk mengatakan: "Dr. Lucas, kita bisa memprediksi 
keberadaan 'kosong', tapi bukan berarti pasangan lain yang 
berpasangan dengannya bisa diprediksi oleh orang lain. Jika 
masalah tidak diselesaikan secepat mungkin, mungkin lagi 
itu akan mengarah pada tragedi pameran dagang 
sebelumnya. " 


"Oke!" Lucas mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia 
tidak menyentuh pencari lokasi, "Ayo bertindak sekarang." 


Setelah dia selesai berbicara, dua petarung lainnya 
melindungi Lucas dari kiri ke kanan dengan postur 
penjagaan.Tim kemampuan ingin melindungi tiga orang 
biasa dan Bibi Yang sesuai dengan formasi yang dirancang 
sebelumnya. Namun ditolak. 


"Terserah kita untuk melindungi Dr. Lucas," kata pria kuat 
dengan tinggi 211 itu. 


Ini tidak akan berhasil. Mereka bahkan tidak memiliki 
kepercayaan paling dasar di antara mereka. Jika formasi 


negara bagian saat ini dipertahankan, mereka bertiga 
mungkin mati jika mereka masuk. 


Menteri Yu ingin mereka terluka, tetapi dia tidak ingin 
mereka mati. 


Ketiga teman internasional itu sangat sopan, setidaknya 
mereka tidak menunjukkan emosi mereka di wajah mereka. 
Mampu menahan sikap terasing yang sopan sebenarnya 
adalah keadaan yang baik dalam interaksi internasional, 
tetapi pemahaman diam-diam semacam ini tidak boleh 
"kosong" ." 


Mereka jelas belum menyadari seperti apa kemampuan itu. 


Di beberapa lingkungan, senjata canggih saja tidak cukup, 
bahkan jika mereka membawa peluncur roket, mereka tidak 
dapat menutupi kurangnya kesadaran mereka. 


Menteri Yu menghela nafas, dan berkata kepada Tan Yan: 
"Bagaimana kondisi Xiaolu?" 


Tan Yan menyentuh rusa yang sudah memiliki tanduk 
panjang di sekelilingnya, dan mengangguk dengan bangga. 


Sangat bagus. Setelah Menteri Yu selesai berbicara, dia 
mengambil peluncur roket dari tentara di sekitarnya dan 
mengarahkannya ke rusa. 


Xiaolu kebetulan berdiri di dekat tiga "siswa pertukaran". 
Tindakan Menteri Yu membuat mereka sangat gugup. 211 
juga mengangkat bazoka untuk membidik Menteri Yu. 


Menteri Yu sama sekali tidak peduli, dan berkata langsung 
kepada Xiaolu: "Jalan, itu terhubung." 


"Yoyo ~" Xiaolu mengangkat kepalanya dan berteriak 
percaya diri. 


Tiga "siswa pertukaran": "..." 
Apa yang akan dilakukan ini? 


Menteri Yu menyerang tanpa ragu-ragu. Serangan balik 
yang besar membuat anggota badan atasnya jatuh ke 
belakang, dan roket-roket itu melesat ke arah rusa. 


Sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi, Rusa kecil 
itu melompat tinggi dan berbalik di udara dengan 
kecepatan yang sangat tinggi, bergegas menuju peluncur 
roket seperti spiral bunga plum. 


Detik berikutnya, rusa kecil itu mendarat di tanah, 
menginjak amunisi di bawah kakinya, mengangkat 
kepalanya ke arah Tan Yan, dan Tan Yan tersenyum dan 
menyentuh lehernya. 


Ledakan? tidak ada. Kekuatan ledakan telah diimbangi oleh 
spiral udara rusa kecil itu, dan itu sama sekali tidak 
menyebar ke sekitarnya. 


Satu-satunya kerusakan yang disebabkan oleh cangkang ini 
pada era yang berkeringat adalah empat jejak kuku yang 
tercetak di ubin lantai ketika rusa melompat karena 
kekuatan kaki dari lompatan. 


Orang-orang di tim negara adidaya memandang Menteri Yu, 
bukankah mereka mengatakan ingin menunjukkan 
kelemahan? Mengapa Anda menempatkan pembunuh 
berbentuk rusa secara langsung? 


Menteri Yu juga sangat tidak berdaya, jika dia tidak 
melakukan ini, pihak lain tidak akan menerima 


perlindungan dari orang supernatural sama sekali. 


Ketiga "siswa pertukaran" itu tercengang, dan butuh waktu 
lama untuk melambat. Atau apakah Lucas mendapat 
informasi yang baik dan bertanya: "Ini adalah ... senjata 
biologi dan kimia negara Anda?" 


Tidak, Qiao Zhixue, sebagai seorang cendekiawan, 
berkomunikasi dengan cendekiawan lainnya. Itu hanya 
seekor rusa yang tersesat ke dalam kemampuan 'kosong' 
dan terbangun. Setiap orang yang telah menerima pelatihan 
profesional, sekali terbangun, tentu saja lebih baik daripada 
seekor rusa. " 


Mata dari tiga "siswa pertukaran" bersinar terang. Jika 
manusia memiliki kekuatan seperti itu ... 


tidak ada. Orang-orang dari tim kekuatan diam-diam 
menggelengkan kepala. Keberuntungan rusa ini bisa 
dikatakan berlawanan dengan langit. Tidak hanya 
mencakup dua dunia, tetapi juga memiliki keterikatan 
kuantum dengan dua orang terkuat dan terpintar dalam tim 
kekuatan di pada saat yang sama. Siapa yang bisa 
dibandingkan? 


Menteri Yu mengembalikan peluncur roket ke penjaga, 
menggelengkan lengannya yang mati rasa, dan berkata 
kepada mereka bertiga: "Tiga Tuan, saya tidak pamer, saya 
hanya ingin memberi tahu Anda bahwa dunia setelah 
'kekosongan' bukanlah bercanda, sangat berbahaya, 
Keagungan langit dan bumi tidak sesederhana yang 
dipikirkan semua orang, terkadang senjata adalah beban. 
Jika tidak menerima perlindungan kami, kami memang 
sangat malu. 


Meskipun semua tas ransel anggota tim kami memiliki 
peralatan video, itu dapat membuktikan bahwa kematianmu 


tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi kamu tidak 
ingin mendapatkan apa-apa, bukan? " 


Tiga "siswa pertukaran": "..." 
Apa maksud menteri bahwa mereka pasti mati? 


Meskipun saya masih sedikit tidak yakin di hati saya, ketiga 
teman internasional itu akhirnya menerima perlindungan 
dari tim kekuatan, dan semua orang melindungi Bibi Yang 
dan ketiganya bersama-sama. 


Faktanya, ketiganya datang dengan sikap rendah hati dan 
belajar, Dampak dari "kekosongan" jauh lebih besar 
daripada yang ditemukan semua orang di Internet. Kaum 
kapitalis memberi banyak tekanan pada negara, dan mereka 
harus persuasif. Hasilnya pergi kembali. 


Tapi konfigurasi pasukan khusus China ini sangat luar biasa, 
Tan Yan dan yang lainnya tidak mengatakan bahwa siswa 
pertukaran tahu bahwa tinggi rata-rata ras kuning lebih 
rendah daripada kulit putih dan kulit hitam. 180 sudah 
dianggap sangat tinggi. menunjukkan temperamennya 
adalah seorang pejuang. Tapi ada apa dengan bibinya? Ada 
juga rusa! 


Sangat tidak nyaman bagi mereka untuk dilindungi di 
tengah dengan Bibi Yang. 


Pukulan keras Menteri Yu membuat ketiga orang itu 
akhirnya mengerti kekuatan dari kemampuannya. la bisa 
membuat seekor rusa mengandalkan kukunya untuk 
bertarung melawan peluncur roket. Bagaimana jika ia 
adalah seorang pejuang dengan sejarah yang panjang? 


Apakah wanita paruh baya ini juga memiliki kekuatan yang 
tak tertandingi? 


Mereka bertiga memiliki sedikit keegoisan di dalam hati 
mereka, jika saat ini mereka dapat memiliki kekuatan 
supernatural, betapa hebatnya itu. 


Melihat kedua tim akhirnya bergabung, Menteri Yu 
mengangguk, Asan, sebagai kapten dangkal, memimpin tim 
ke dalam "kosong". 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tn. Lu: Meskipun saya 
telah menjadi papan latar belakang selama beberapa hari, 
saya masih menjadi penonton terbaik saat ini. 


85 


Bab 86 Pertukaran siswa 


Bab 86: Pertukaran siswa (3) 


Tim negara adidaya siap untuk longsor. Enam kali terakhir 
adalah bencana dunia, yang berarti di antara penyebab 
kiamat, masih ada lebih banyak bencana, dan dunia zombie 
dan dunia parasit sebenarnya sedikit. 


Tapi tidak ada apa-apa di dunia ini di depan mereka. Mereka 
juga ada di pemandian, tetapi tempat itu sepi dan penuh 
dengan debu. 


Ahsan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan debu 
di lantai dan cetakan di dinding, dan pengujian 
menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut konsisten 
dengan komposisi dunia nyata, dan tidak ada kemungkinan 
polusi debu dan perubahan jamur. 


Trio siswa pertukaran juga mengumpulkan dan menganalisis 
hal yang sama, dan mencapai kesimpulan yang sama 
dengan Ah San. 


Dengan tidak adanya Tu Zishi, saya merasa sedikit kurang 
peka terhadap krisis. Asandao: "Bangunan dan fasilitas 
utama di era yang berkeringat tidak ada tanda-tanda 
kerusakan, dan tanahnya sangat berdebu tetapi tidak ada 
jejak kaki, yang artinya sudah lama tidak ada orang di sini. " 


Qiu Oizheng: "Saat ini, ada dua jenis akhir zaman yang kita 
ketahui. Yang pertama adalah bencana, yang sangat umum. 
Jenis bangunan dunia ini tidak akan tetap utuh: yang 
lainnya adalah dunia invasif, tempat virus atau organisme 
lain bersifat parasit pada manusia. Di tubuh, untuk tujuan 


reproduksi dan infeksi, bahkan di dunia ini, sekalipun 
manusia punah, akan ada organisme parasit yang bergerak, 
dan tidak akan ada jejak kaki. " 


Ah San memiliki ekspresi serius: "Ini adalah dunia yang 
belum pernah kami alami sebelumnya." 


Dibandingkan dengan penampilan tertegun, tim adikuasa 
telah berkembang pesat, setidaknya mereka telah belajar 
untuk menghormati yang tidak diketahui. Ini adalah dunia 
yang cukup untuk menghancurkan umat manusia. Sangat 
sulit untuk bertahan hidup hanya dengan sedikit 
kemampuan orang. Jangan berpikir tentang menjadi 
pahlawan untuk menyelamatkan dunia, dan jangan terlalu 
lama. Pergi ke titik teleportasi dan pulang secepat mungkin. 
Dunia nyata adalah mereka. Perlu diselamatkan. 


Beberapa orang dalam tim pengganti membuat keputusan 
hanya dalam beberapa kata: "Cepat ke titik teleportasi 
segera." 


Dibandingkan dengan bencana pergolakan, bahaya yang 
tidak terlihat sebenarnya lebih menakutkan. 


Lucas terkejut. Apakah kamu tidak penasaran dengan dunia 
lain? Mengapa kamu tidak mengumpulkan lebih banyak 
informasi dan kembali, setidaknya untuk mencari tahu 
penyebab akhir zaman? berkali-kali menyimpulkan bahwa 
pengalaman seharusnya tidak menjadi Rutin? " 


Ide tentang Lucas, skuad kemampuan dulu, dan tiga siswa 
pertukaran seperti regu kemampuan di masa lalu. Mereka 
melakukannya dengan benar, tapi berbahaya. 


"Pengalaman ditukar dengan darah," Sebagai kapten yang 
dangkal, Asan menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih, 
"Kami tidak ingin ada yang berkorban." 


Setelah itu, saya berkata kepada semua orang: "Keluarlah 
dan cobalah untuk tidak tinggal di gedung dan tempat yang 
ramai. Bibi Yang menemukan tempat terbuka untuk 
mengambil mobil. Kami berada lebih dari 300 kilometer dari 
titik transfer, dan kami perlu mempercepat." 


Tim ability mematuhi perintah tersebut.Meski ketiga siswa 
pertukaran memiliki pendapat, ini adalah home court dari 
tim ability, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun 
dan segera menindaklanjutinya. 


Hanya saja ... apa maksud Bibi Yang dengan mengambil 
mobil? 


Tentu saja, tidak mungkin bagi Amerika Serikat untuk 
mengirim tiga orang yang tidak mengerti apa-apa. Ketiga 
siswa pertukaran dapat berbicara bahasa Mandarin. Ada 
beberapa masalah dengan aksen mereka, tetapi mereka 
tidak mempengaruhi komunikasi. 


Mereka mengerti kata-kata Ah San, tapi mereka tidak 
mengerti apa yang bisa dilakukan bibi itu. 


Sebelum datang, mereka juga mengajukan permohonan 
kepada pemerintah China untuk memindahkan mobil dari 
Kedutaan Besar AS di China, tetapi Menteri Yu menolak, 
mengatakan bahwa hal ini terkadang merepotkan. 


Apakah perlu mendaki jalan sepanjang 300 kilometer? 


Mereka bertiga mengikuti semua orang yang keluar dari usia 
berkeringat dalam kebingungan, dan tidak ada seorang pun 
di jalan. 


Waktu bagi setiap orang untuk memasuki "kosong" adalah 
19:43. Jalan ini adalah jalan komersial. Hari ini adalah Hari 
Perempuan Internasional. Jalan komersial seharusnya berada 


di puncak arus orang, dan sekarang hanya ada musim 
dingin angin. 


Tanpa lampu, sulit untuk melihat sesuatu dalam kegelapan. 
Untungnya, tim ability menyiapkan kacamata night vision 
dan mengamati lingkungan secara kasar. Tidak ada jejak 
kerusakan, dan tidak ada perkelahian. 


Rak-rak di supermarket itu penuh, Yan Yongfeng 
memandang ke supermarket besar tidak jauh dari sana. 
Tanggal produksi Coke di area pameran adalah Oktober 
2016. Diperkirakan menurut perbedaan waktu antara kedua 
dunia tersebut, pengalaman akhir dunia harus Sekitar dua 
tahun. " 


Siswa pertukaran dengan tinggi 211 berdiri dan melihat ke 
supermarket di lantai dua, dan tentu saja dia tidak 
menemukan apa-apa. 


"Ayo pergi," Tan Yan, yang diam, berkata, "Aku punya firasat 
buruk." 


Tan Yan berkata jika tidak baik, maka benar-benar buruk 
Semua orang di dunia parasit sudah pernah mengalaminya 
secara langsung. 


Bibi Yang menggosok lengannya yang terkikis oleh hawa 
dingin dan membuka ruang.Sebuah kendaraan khusus yang 
mampu membawa 15 orang muncul di tanah datar, dan 
mata ketiga siswa pertukaran hampir jatuh. 


Kemampuannya yang terlalu menakutkan, bisa membuat 
wanita paruh baya yang tidak memiliki kekuatan tempur 
memiliki kekuatan luar angkasa! 


Sekelompok orang naik ke mobil satu demi satu, dan orang 
gila balap drag tidak ada, jadi peramal Yan Yongfeng harus 


menjadi pengemudinya. 


Nama panggilan ini diambil dari pelatihan tim kemampuan 
dan sesuai dengan karakteristik masing-masing orang. 


"MS Yang," tanya Lucas dengan sangat sopan, "Apakah 
kemampuan Anda adalah kemampuan spasial?" 


Bibi Yang memandang Ah San, dan ketika kapten 
mengangguk, dia berkata, "Ya." 


"Lalu, seberapa besar ruang Anda? Dalam bentuk apa ruang 
itu ada? Apakah ia ada di dunia asli kita, atau tidak 
bergantung pada dunia, dengan paksa merobek celah di 
angkasa?" Dr. Lucas tidak sabar untuk bertanya. 
serangkaian pertanyaan. Masalahnya. 


Yang Shumei: "..." 


Dengan begitu banyak pertanyaan, dia bisa mendengar 
yang pertama. 


Ukuran vila tiga lantai, yang lain tidak bisa dikatakan. Ms. 
Yang Shumei hanya bisa menjawab seperti ini. 


Dia masih seorang wanita dengan rasa kerahasiaan. 
Lucas mengedipkan mata pada 203. 


Nama siswa pertukaran dengan tinggi 203 ini adalah Bob 
Grantham. Walaupun bertubuh tinggi, namun sangat putih 
dan lembut. Ada chapter yang membuat wanita, terutama 
wanita paruh baya, merasa senang. Dia membungkuk untuk 
mengobrol dengan Bibi Yang, dan tidak mengatakan sesuatu 
yang istimewa, hanya mengobrol tentang kehidupan 
keluarga. 


Dia mungkin ingin memasukkan beberapa pertanyaan 
sensitif dalam obrolan, dan ini akan menghilangkan 
kewaspadaan Bibi Yang. Ini adalah cara yang umum. 


Sangat disayangkan bahwa Bibi Yang biasanya tidak hanya 
memasak untuk tim adidaya, tetapi juga berolahraga di gym 
agar tidak menyeret kakinya saat kabur. Bibi Yang tidak 
mengetahui beberapa insiden rahasia di pangkalan. 


Tetapi dalam operasi ini, Bibi Yang juga membawa misi di 
tubuhnya, yaitu menggunakan kemampuan bahasanya 
yang sangat baik untuk menggambarkan akhir zaman 
sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. 


Tugas ini sangat cocok untuk para bibi Huaguo. 


Bibi Yang ingat Menteri (Ya Tuhan, ini mungkin pejabat 
terbesar yang pernah dia lihat, sosok setingkat direktur. 
Setiap kali dia melihatnya, Bibi Yang mau tidak mau mau 
menandatanganinya. Ini lebih bersemangat daripada 
melihat a bintang)., Saya tidak mendengarkan kata-kata 
Bob sama sekali, dan mengalihkan topik ke dunia lain dalam 
tiga kalimat. 


"Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Bibi, saya seorang 
ibu rumah tangga. Saya memasak untuk teman-teman kecil 
saya setiap hari. Saya masih memiliki bekal makan siang di 
ruang saya. Saya memasaknya pada siang hari. Ruangan itu 
memiliki kemampuan menjaga kesegaran yang lebih baik 
daripada di luar. Lagipula, bakteri tidak bisa masuk. Ini 
hangat, mau coba? Bibi membuatnya enak. 


Kemarilah, satu porsi per orang, ini sumpit ... Oh, Anda tidak 
tahu cara menggunakan sumpit, tidak apa-apa, bibi saya 
menyiapkan sendok sekali pakai. 


Masih panas Makanlah cepat. Jika menemui bahaya, Anda 
tidak akan bisa memakannya. 


Tahukah kamu bahwa kiamat pertama dialami oleh Bibi, 
zombie yang luar biasa membunuh satu hari satu malam, 
dan mayat-mayat itu ditumpuk hingga lebih dari sepuluh 
meter. Situasi tragis itu ... CK. 


Bibi Nahui belum membangunkan kekuatannya, dan tidak 
ada ruang. Ini adalah makanan kering yang diambil anak 
Liang Xian dari seseorang di dunia lain. Keras dan kering. Di 
musim dingin, dia harus minum air dingin dan mengendarai 
sepeda listrik. Tulang lamaku tidak menghalangi, tapi gadis 
kecil di sekitarku, hei, mereka akan mempengaruhi 
kesuburan di masa depan. 


Nanti, setiap saya pergi ke dunia lain, saya harus membawa 
banyak makanan, itu pasti hangat, dan pakaian berlapis 
Kapas, saya tidak akan pernah menderita kejahatan seperti 
itu lagi. 


Makan cepat, makan! Sangat mudah untuk pergi ke jalan 
jika perut Anda kenyang ... Tidak, sepertinya tidak 
menguntungkan. " 


Tiga siswa pertukaran: "..." 


Kemampuan mengobrol Bibi Hua Guo benar-benar 
menakjubkan. 


Mereka bertiga sangat sopan dan tidak akan menyela ketika 
orang lain berbicara, dan tidak akan mengungkapkan 
pendapat mereka sampai orang lain selesai berbicara. Tetapi 
bibinya terlalu bisa berbicara, dan terus berbicara selama 
setengah jam. Bibi Yang telah berolahraga akhir-akhir ini, 
kapasitas paru-parunya meningkat pesat, sebelumnya dia 
harus minum air liur lebih dari sepuluh menit, jika tidak dia 


akan menderita hipoksia dan pusing. Sekarang, saya 
mengatakan bahwa saya tidak lelah hari terakhir! 


Lucas tidak tahan dan berkata: "MS Yang, ruang Anda 
sangat besar, mengapa Anda tidak mempertimbangkan 
untuk membawa pesawat tempur ke dalamnya, bukankah 
ini lebih efisien daripada kendaraan?" 


Pertanyaan ini dijawab oleh Asan: "Dr. Lucas, navigasi di 
dunia lain berbeda dengan dunia kita, dan tidak jelas 
bahaya apa yang akan ditemui di udara. Dibandingkan 
dengan udara asing, lebih aman di darat., Lagipula. , orang 
tidak bisa terbang. " 


Setelah Ah San selesai menjawab, Bibi Yang menyela lagi 
Mengenai bahaya terbang, dia juga bisa berbicara tentang 
hari terakhir. 


Tiga siswa pertukaran: "..." 


Kursi belakang mobil sedang mengobrol dengan kencang, 
dan tiba-tiba ada rem mendadak di depan mobil. Semua 
orang dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, dan Ah 
San bertanya, "Ada apa?" 


Telapak tangan Yan Yongfeng penuh dengan keringat dingin, 
dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di 
depannya. 


Oiu Oizheng melihat ke depan: "Paviliun di depan adalah 
paviliun untuk berpatroli di luar kota, mengapa kamu tidak 
pergi?" 


"Guru Chai, pemimpin regu ... kita mungkin tidak bisa 
keluar." Yan Yongfeng menyentuh hatinya. Sekarang 
jantungnya berdebar kencang dan dia hampir tidak bisa 
melihat ke depan. 


Apa yang kamu lihat? Asan meletakkan tangannya di bahu 
Yan Yongfeng untuk memberinya kekuatan. 


Yan Yongfeng menelan, dia melompat keluar dari mobil, dan 
yang lain mengikutinya, hanya untuk melihat bahwa dia 
melihat ke langit, wajahnya semakin buruk. 


Ada apa? Qiu Qizheng tahu bahwa Yan Yongfeng bukanlah 
orang yang pemalu. Dia akan menunjukkan ekspresi 
keputusasaan ini. Dia pasti telah melihat sesuatu yang 
mengerikan. 


"Saya tidak yakin," kata Yan Yongfeng, "Ada kabut tidak jauh 
di depan, dan lampu mobil tidak bisa masuk. Saya 
memperhatikan dengan kesadaran saya, tetapi saya melihat 
sekelompok orang, tetapi mereka kabur dan saya tidak bisa 
melihat dengan jelas. 


Juga, ketika Anda melihat ke atas, dapatkah Anda melihat 
bintang-bintang? " 


Semua orang melihat ke atas, langit penuh dengan awan 
gelap, dan tidak ada cahaya. 


"Kabut di depan dan awan di langit tidak terbentuk secara 
alami. Aku tidak tahu apa itu." Tubuh Yan Yongfeng sedikit 
gemetar, "tetapi instingku mengatakan bahwa aku tidak 
bisa masuk." 


Bagaimana cara saya keluar? Ubah arah? Tanya Ah San. 


"Ini tidak mudah untuk ditangani," kata Tan Yan tiba-tiba, 
"Saya dapat merasakan bahwa kota ini dikelilingi. Kabut 
tidak dapat masuk dengan mudah. Ini pertama kalinya saya 
menemukan hal semacam ini." 


Saya bahkan belum pernah bertemu dengan Tan Yan, yang 
berpengalaman, dan mereka memenangkan hadiah besar 
Kali ini. 


"Apa?" 211 mengambil senter yang terang untuk waktu 
yang lama dan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. 
Dia langsung mengambil senapan mesin ringan dan 
menerobos ke arah kabut. Peluru ulang-alik menyala. Dalam 
kabut, bahkan setengah dari cahaya tidak terlihat. Tidak 
ada suara arus. 


Ada rasa dingin di hati setiap orang, dan untuk pertama 
kalinya mereka merasa tidak berdaya. 


Dingin sekali! Bibi Yang terus menggosok lengannya dan 
berkata, Aku hanya ingin bertanya, Xiao Yan, apakah kamu 
menyalakan pemanas? 


"Saya sedang mengemudi," kata Yan Yongfeng, "Saya juga 
merasa hangat." 


Orang-orang di tim super saling mengecek, dan semua 
mengatakan bahwa mereka tidak merasa kedinginan, 
Mungkin di luar dingin, tapi di dalam mobil hangat. 


Dr. Lucas bertanya 211 dan 203: "Kami merasa sedikit 
kedinginan, tapi tidak sedingin MS Yang." 


Tan Yan berjalan ke Bibi Yang, menatap lengannya sebentar, 
dan menggulung lengan bajunya. Bibi Yang mengenakan 
pakaian longgar untuk kenyamanan aktivitasnya, dan 
lengan bajunya langsung ditarik ke bahunya. 


Dengan cahaya senter, semua orang melihat lengannya 
dengan jelas, dan semua menghela nafas lega. 


Lengan Bibi Yang ditutupi dengan sidik jari berwarna biru 
dan ungu, dilihat dari ukurannya, ada orang dewasa dan 
anak-anak, seolah-olah telah dicubit oleh banyak orang. 


"Ah! Ada apa?" Bibi Yang tampak bingung, "Aku tidak pergi 
ke tempat keramaian di siang hari ..." 


Tan Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun, meletakkan 
tangannya di lengan Bibi Yang dan menggosoknya dengan 
kuat.Setelah menggosoknya bolak-balik beberapa kali, sidik 
jarinya berangsur-angsur hilang. 


Setelah kedua lengan dikerjakan dengan cara yang sama, 
setelah semua sidik jarinya hilang, Bibi Yang berkata: 
"Tidak, sudah tidak dingin lagi!" 


Dia tidak kedinginan lagi, tapi hati semua orang menggigil. 


Ada sesuatu, tapi kita tidak bisa melihatnya. Qiu Qi 
mengangkat senjatanya dan berkata, Yan Yongfeng bisa 
melihat sedikit, tapi ketika bibinya ditangkap, dia tidak 
menyadarinya. Mungkin hanya itu ketika benda-benda 
berkumpul bersama untuk membentuk kabut atau awan 
gelap Agar dapat dilihat, atau mereka memiliki kemampuan 
untuk tidak terlihat. " 


"Kedengarannya seperti gui ..." tanya Bibi Yang, yang 
memiliki banyak cerita spiritual. 


"Segalanya mungkin," kata Qiu Qizheng, "apa yang harus 
kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak bisa pergi dengan 
cepat. Hal-hal itu ingin menjebak kita di sini, mengapa?" 


Mengapa Bibi Yang ditangkap, tapi kami tidak? Asan 
menyingsingkan lengan bajunya, tidak ada jejak di 
lengannya. 


Saya seorang perempuan, dengan semangat Yin yang 
berat? Bibi, yang mewakili takhayul feodal, menebak, Kamu 
adalah anak laki-laki dengan energi Yang yang kuat, jadi 
apakah kamu tidak berani mendekat? 


Tim kemampuan: "..." 


"Untuk tiga siswa pertukaran, orang asing lebih berpikiran 
terbuka, dan mereka pasti tidak berada di tubuh laki-laki, 
jadi aku merasa kedinginan." Kata Bibi Yang dengan alasan. 


Tiga siswa pertukaran: "..." 
"Lihatlah anggota tubuhmu," kata Tan Yan. 


Mereka bertiga tidak mau setuju dengan pernyataan bibi, 
tetapi ketika mereka membuka pakaian, ada banyak 
cetakan tangan, apalagi lebam Bibi Yang, tetapi juga sangat 
menakutkan. Lucas memiliki tubuh paling lemah, bahkan 
dadanya. 


Ya Tuhan, apakah seperti yang dikatakan MS Yang, ini dunia 
hantu? Dan hantu berhubungan seksisme? Dr. Lucas 
menganalisis. 


Tan Yan menghapus sidik jari mereka bertiga, dan berkata 
dengan hampa: "Jangan membuat masalah, tidak ada hantu 
di dunia ini." 


Tim kemampuan: "..." 


Saya hampir lupa bahwa meskipun Tan Yan hidup seusia 
dengan Bibi Yang, dia adalah seorang materialis yang teguh 
dan tidak percaya pada fenomena yang tidak wajar. 


"kenapa?" 


"Kami semua adalah makhluk supernatural, dan perlawanan 
kami lebih kuat dari kalian bertiga. Meskipun Bibi Yang 
adalah makhluk supernatural, dia adalah orang biasa tanpa 
pelatihan khusus dan memiliki kemauan yang buruk, jadi 
dia yang paling mudah diserang di antara kerumunan. ... 
"Tan Yan memberikan jawaban yang masuk akal. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tan Yan berkata: 
Tidak ada hantu di dunia ini, bahkan jika hantu mengapung 
di depan saya, saya tidak akan mengakuinya! 


Penulis: Tidak masalah, jadi saya memberi Anda 
interpretasi ilmiah (xia) gabungan (ji) Li (bo) (che)). 


86 


Bab 87 Invasi kesadaran 


Bab 87: Invasi kesadaran (1)() 


Pernyataan Tan Yan telah diakui oleh semua orang. 
Bagaimanapun, mereka adalah kemampuan serius, evolusi 
manusia, dan tim sains, bukan tim pengusiran setan. Tidak 
ada yang bisa melenyapkan hantu. 


Untuk membantu ketiga siswa pertukaran menghilangkan 
rasa dingin dan sidik jari aneh di tubuh mereka, Tan Yan 
harus terus-menerus menggosok lengan mereka. Ketika dia 
"pengobatan", rusa berlari ke kaki siswa pertukaran dan 
menatap mereka. 


Dibandingkan dengan kemampuan luar angkasa Bibi Yang, 
tapak kaki rusa yang menginjak peluncur roket bahkan lebih 
mengejutkan. Siswa pertukaran sangat gugup ditatap oleh 
senjata berbentuk rusa. 


"Mengapa rusa ini melihat kita? Kurasa matanya menatap 
musuh." Kata Bob Bailian Kecil dengan gugup. 


Tim kemampuan: "..." 


Tan Yan masih menyentuh lenganmu karena tinggi badan, 
kaki panjang, wajah jenjang, dan wajah tampan! 


Tim supernatural anak-anak Tan Lu tahu di dalam hatinya, 
bukankah ini membantu ibunya melihat lawan potensial? 


Tan Yan tersenyum tak berdaya dan manja, dan menepuk 
dahi rusa dengan jarinya: "Apa yang kamu pikirkan, apa 
kamu tidak percaya pada Ayah?" 


Rusa kecil itu melengkungkan Tan Yan seperti genit, dengan 
ekspresi bahagia di wajahnya. 


Setelah kebahagiaan berakhir, kamu harus menatap atau 
menatap, dan terus melihat siswa pertukaran dengan 
tatapan pengawasan. 


Tiga siswa pertukaran: "..." 


Mereka tidak tahu apa istilah online di China yang disebut 
Jingfen, tetapi mereka sudah merasakan bagaimana rasanya 
menjadi Jingfen. 


"Kapten, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Yan 
Yongfeng bertanya pada Ah San dengan jelas, sebenarnya 
bertanya pada Tan Yan. 


"Apa lagi yang bisa saya lakukan selain hard drive," Ah San 
memandang Tan Yan dan berkata, "Tinggal di kota juga 
merupakan kematian, kecuali ada jalan keluar lain." 


"Aku akan mencobanya dulu." Tan Yan mengerutkan kening, 
"Karena aku bisa membantu mereka menyingkirkan hawa 
dingin, ini akan berguna." 


Meskipun perlu untuk menyembunyikan kekuatan Tan Yan, 
di dunia yang tidak dikenal ini, dilihat dari kondisi lengan 
Bibi Yang yang menyedihkan, jika dia terjebak dalam 
persembunyian, dia bahkan mungkin tidak dapat 
menyelamatkan hidupnya. 


"Kamu harus berhati-hati," Yan Yongfeng menasihati dengan 
gugup, "Aku curiga serangan fisik oleh benda-benda itu 
tidak akan berhasil, dan peluru dari teman-teman 
internasional barusan gagal." 


"Nah," Tan Yan sangat mantap, dia menepuk kepala rusa, 
"Aku akan kembali, kamu melindungi semua orang." 


Siswa pertukaran dilindungi oleh rusa: "..." 


Xiao Lu menggigit ujung pakaian Tan Yan dan tidak ingin dia 
lewat, Karena dia mengkhawatirkan matanya yang besar. 


Langkah ini sangat aneh. Sejak dibawa kembali ke dunia 
nyata oleh Tan Yan, Xiaolu mewarisi kebodohan dan 
keberanian Liang Xian. Selain menunjukkan rasa takut di 
depan Qiao Zhixue, sisanya tidak kenal takut. Dia sangat 
percaya pada Tan Yan, dengan Tan Yan, Xiao Lu bahkan tidak 
takut pada Qiao Zhixue. 


Rusa seperti itu akan mencegah Tan Yan menyelidiki kabut, 
yang berarti jika Tan Yan masuk, itu berbahaya. 


"Tidak apa-apa." Tan Yan berkata, "Aku tidak akan masuk 
terlalu dalam, aku akan kembali." 


Bahkan jika Xiaolu menghentikannya, dia tidak bisa 
mengubah keputusan Tan Yan. Dia meninggalkan semua 
orang di jalan dan memberikannya kepada Xiaolu untuk 
perlindungan Dia meminta mobil listrik militer kecil dari Bibi 
Yang untuk mengendarai mobil listrik ke dalam kabut. 


Dr. Lucas tampak bingung: "Mengapa Tan harus 
mengendarai mobil yang sangat, sangat, sangat kecil? 
Bukankah bagus mengendarai mobil bersenjata? 


Seharusnya ada banyak mobil di ruang MS Yang." 


Ah San menjelaskan dengan hati-hati: "Jika ada bahaya 
dalam kabut, Tan Yan bisa meninggalkan mobil kapan saja 
untuk menyelamatkan nyawanya. Mobil listrik lebih 
nyaman, dan lembaran besi mobil bersenjata terkadang 
menjadi beban." 


"Kalau begitu kenapa tidak naik sepeda motor, paling tidak 
akan lebih cepat." Bob bingung. 


Intinya adalah mobil listrik sangat loyo! 
Meskipun cocok dengan tinggi pendek Tan. 


"Sepeda motor tidak secepat yang berkekuatan 
supranatural," jawab Asan sederhana. 


Lebih penting lagi, Tan Yan merasa sepeda motor lebih 
mahal, dan kendaraan listrik relatif murah, yang bisa 
menghemat sedikit uang negara. 


Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang 
orang ini, dari kolektif hingga orang-orang biasa, dia merasa 
tertekan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara merawat 
dirinya sendiri. 


Semua orang menunggu dengan tenang untuk Tan Yan, 
Xiaolu berdiri di depan, dan sisanya mengikuti Xiaolu. 


Meskipun ketiga siswa pertukaran sangat penasaran, namun 
jejak tangan yang tidak dapat dijelaskan di lengan mereka 
benar-benar membuat orang berdiri terbalik.Tidak ada yang 
mau mati. Lebih baik lebih berhati-hati. 


Sekitar dua puluh menit kemudian, lampu listrik kecil 
muncul di kabut, dan Tan Yan perlahan kembali ke 
kerumunan dan menghentikan mobil listrik. 


Semua orang hanya menghela nafas lega, dan berkata 
kepada Tan Yan: "Bagaimana kabarnya?" 


Tan Yan melirik semua orang dan menggulung lengan 
Kirinya. Senter bersinar di lengannya. Seluruh lengan sudah 
hitam dan biru. 


Tim negara adidaya tersentak. Ini Tan Yan! Tan Yan, yang 
selalu mahakuasa, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa 
dia tangani, ada apa? 


"Aku tidak bisa melihat hal-hal itu," kata Tan Yan, "tapi aku 
bisa merasakan pemandangan berbahaya di sekitarku. 
Setelah berjalan beberapa saat, daerah sekitarnya semakin 
dingin. Aku tidak takut dingin, tapi masuk kabut, saya 
merasa sangat kedinginan. Penutup pelindung tidak 
berguna, mereka dapat dengan bebas melewati penutup 
pelindung. Saya berkendara ke ujung kabut dan 
menemukan orang-orang di kota. " 


Dia membawa kamera quick wash di punggungnya dan 
menunjukkan foto-foto itu kepada semua orang. 


Di ujung kabut adalah jalan, tetapi jalan itu penuh dengan 
tubuh orang-orang, orang-orang ini tidak ada yang terluka, 
bahkan ada yang menunjukkan senyuman aneh. Ratusan 
ribu orang menumpuk di jalan raya, kerumunan besar yang 
padat, membuat orang terlihat kedinginan. 


"Saya memeriksa beberapa mayat. Ada detak jantung dan 
pernapasan, tetapi saya tidak menyadarinya. Saya tidak 
merasakannya ketika saya didesak oleh orang seperti itu. 
Saya masih hidup, dan sepertinya tidak hidup." 


Semakin banyak Tan Yan berkata, semakin dingin semua 
orang. Lucas mengambil foto itu dan melihatnya dengan 
hati-hati: "Beberapa orang seperti orang mati otak. 
Sudahkah Anda mengkonfirmasi EEG mereka?" 


"Itu tidak bisa dilakukan," kata Tan Yan, "Ransel tidak bisa 
dibuka, tidak peduli bagaimana Anda menariknya, Anda 
tidak bisa menarik ritsletingnya." 


Tan Yan adalah orang yang bisa mengangkat meteorit, 
kekuatan macam apa yang bisa membuatnya tidak bisa 
membuka ritsletingnya. 


"Kudengar hantu bisa dirasuki," kata Bibi Yang tiba-tiba, 
tatapannya menyapu wajah semua orang perlahan, dan 
perlahan berkata dengan suara yang diam-diam dan 
menakutkan, "Mereka takut pada matahari, jadi mereka 
terikat di siang hari. Masuk orang normal, mereka dapat 
bergerak bebas di malam hari dengan mengendarai 
cangkang mereka untuk menghalangi matahari. " 


"Bibi!" Yan Yongfeng berkata tak tertahankan, "Itu cukup 
menakutkan, jangan menceritakan cerita hantu!" 


Pria 185 tidak takut langit atau bumi, tetapi takut hantu. 
Terutama Yan Yongfeng yang bisa samar-samar melihat 
hantu di kabut. Bahkan, dia sudah curiga bahwa benda- 
benda ini adalah hantu di dalam hatinya. Mendengar apa 
yang dikatakan Bibi Yang, dia bahkan lebih cemas. 


Dia di sini untuk menjadi Superman untuk menyelamatkan 
dunia, tetapi tidak ada yang menyebutkan Superman vs. 
hantu di komik! 


"Yang Shumei," Tan Yan biasanya tidak memanggil Bibi Yang 
sebagai bibi. Dia hanya memanggil namanya secara 
langsung. "Anda meletakkan mobil itu, mengeluarkan mobil 
listrik, kami berkendara ke luar kota dari jalan kecil, dan 
menunggu sampai kita melewati tubuh manusia dan 
berubah menjadi mobil besar. " 


Bibi Yang tidak menyingkirkan gerobak bersenjata itu: "Kami 
tidak bisa keluar. Kami terjebak di sini. Mereka tidak cukup. 
Anda harus berganti pakaian. Anda muda dan kuat, dan 
Anda terlihat baik." 


"Bibi, aku mohon, jangan menakuti orang!" Qin Li, yang 
selalu pendiam, tiba-tiba pingsan, nadanya seperti 
menangis. 


"Bibi Yang," Oiu Oi menatap mata Bibi Yang, "Kamu ingat 
siapa nama anak laki-lakimu?" 


"Nak?" Bibi Yang memutar matanya dan menyeringai pada 
Qiu Oizheng, menunjukkan lidahnya yang merah darah, 
"Apakah di sini juga? Berapa tinggi kamu, dan apakah kamu 
sekuat kamu?" 


Sekarang semua orang menyadari ada sesuatu yang salah, 
tetapi Bibi Yang asli terlihat seperti hantu! 


Tan Yan menekan Bibi Yang dan bertanya, "Kamu harus 
mengganti pakaianmu ... kamu tidak sebesar penduduk 
Shijiazhuang, tetapi kamu suka berganti tubuh? Di manakah 
kesadaran asli dari tubuh-tubuh ini?" 


"Hei hei," Bibi Yang berjuang dua kali di bawah telapak 
tangan Tan Yan, dan ketika dia melihat lengan Tan Yan yang 
tidak bisa lepas, dia tersenyum muram, "Energi, terserap, 
enak, mudah dipakai, hehehe -" 


Tawa sebenarnya berbahaya dan hidup, bukan karakter Bibi 
Yang sama sekali! 


"Apa yang harus dilakukan?" Ah San sedikit panik. Bibi Yang 
tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai seorang tentara. 
Dia awalnya hanya warga negara biasa. Mereka ingin 
melindunginya! 


Tan Yan berkata pelan: "Qiu Oizheng, Yan Yongfeng, kalian 
berdua coba denganku, aku akan menggunakan mata 
Yongfeng." 


Kedengarannya seperti menggali bola mata, dan trio siswa 
pertukaran itu gemetar. 


Ketika kekuatan semacam ini tidak berguna, mereka 
dianggap aman dan dipahami dengan baik, dan mereka 
tidak menambah kekacauan pada tim negara adidaya. 


Qiu Qizheng teringat satu-satunya saat dia berbagi 
kekuatan dengan Tan Yan, dan merasa otaknya sakit lagi. 


"Aku akan mencoba." Dia tidak menolak, tapi memanggil 
Yan Yongfeng untuk meletakkan tangannya di bahu mereka 
berdua. 


Qiu Qizheng telah meningkat pesat dalam beberapa bulan 
terakhir. Sekarang dia dapat berbagi daya tanpa kontak 
fisik. Cui Heyu bercanda mengatakan bahwa monitor telah 
berubah dari jaringan kabel ke wifi nirkabel, tetapi sinyal 
wifi agak buruk, dan semua orang harus di Qiu Qizheng. 
Daya hanya dapat dihasilkan dalam beberapa meter pada 
hari Rabu. 


Namun bagi Tan Yan, Qiu Qizheng merasa masih 
berhubungan langsung dengan asuransi, karena 
kekuatannya terlalu kuat. 


Begitu dia meletakkan tangannya, Yan Yongfeng segera 
berteriak: "Ah! Saya melihat bahwa ada bayangan pada Bibi 
Yang, yang belum sepenuhnya terintegrasi dengannya." 


Kemudian dia melihat ke arah kabut lagi dan berteriak, tapi 
dia tidak tahu pemandangan mengerikan apa yang dia lihat. 


Qiu Oizheng berbagi peningkatan kekuatan Tan Yan dengan 
Yan Yongfeng. Dia segera melihat kelainan bibinya. Pada 
saat yang sama, Tan Yan juga mendapatkan penglihatan Yan 


Yongfeng, yang dia lihat lebih baik daripada Kamerad 
Clairvoyance. 


Tan Yan bahkan dapat melihat bahwa kesadaran asli Bibi 
Yang menyusut di tubuhnya dan menjadi semakin kecil. 


Mungkin ini adalah "energi" yang dikatakan benda itu. 
Mereka menyerap kekuatan kesadaran manusia dan 
mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Sambil 
memperkuat diri mereka sendiri, mereka juga merebut 
manusia. 


Bisakah itu berhasil? Tan Yan melihat tangan kanannya yang 
utuh dan mencoba meletakkan tangannya di dahi bibi. 


"Qiu Oizheng, berikan Yang Shumei kekuatan dari saya dan 
Yan  Yongfeng, kami tidak dapat membantunya 
menyingkirkannya dari luar. Tetapi jika kesadaran itu sendiri 
memiliki kekuatan, dia seharusnya dapat melakukannya 
sendiri!" 


Qiu Oizheng tidak perlu melakukannya dengan sengaja, 
Sebelum Tan Yan berbicara, otaknya sudah dikendalikan 
oleh kesadaran kuat Tan Yan, dan dia secara tidak sadar 
bertindak sesuai dengan ide-idenya. 


Di bawah tindakan Oiu Qizheng, kesadaran Bibi Yang 
memperoleh energi dan menjadi lebih kuat lagi. 


Tan Yan dan Yan Yongfeng "melihat" bahwa bibi itu 
menjambak benda di tubuh ... rambut ... seharusnya 
rambut, dibanting, dipukul, dipukul, dicakar, digigit, dan 
ditendang bagian bawah tubuhnya, singkatnya, 18 trik 
untuk sekejap aku menyambut hal seperti ini, dan setelah 
beberapa saat, benda itu menghilang, dan kesadaran Bibi 
Yang menjadi lebih cerah, seolah-olah ... menyerap energi 
lawan. 


"Lepaskan." Kata Tan Yan. 


Begitu suaranya jatuh, Qiu Qizheng lumpuh. Yan Yongfeng 
membantunya. Kesadaran Tan Yan terlalu kuat, dan 
Kaptennya setengah cacat. 


Bibi Yang mencubit pinggangnya dengan marah dan 
berkata: "Benar-benar hal seperti itu, berani merebut 
tubuhku dari ibuku yang sudah tua, begitu tidak tahu malu, 
lihat apakah aku tidak akan membiarkanmu mati, dasar 
pelacur kecil!" 


Semua orang: "..." 
Sangat menyenangkan melihat bibi yang terlahir kembali! 
Tiga siswa pertukaran: "..." 


Jika bukan karena orang-orang yang ditumpuk oleh Tan Yan, 
mereka hampir akan curiga bahwa itu adalah akting. 
Bagaimanapun, pertukaran siswa tanpa kemampuan tidak 
akan melihat apa-apa, hanya sekelompok orang yang 
menari dan menari seperti dewa. 


Bibi Yang sadar kembali, tetapi alis Tan Yan menegang. 


"Ini tidak mudah untuk ditangani," kata Tan Yan, "Kesadaran 
saya relatif kuat, dan saya tidak akan terpengaruh dengan 
memasuki kabut, tetapi Anda tidak bisa. Saya bisa melawan 
individu, tetapi saya tidak bisa menahan segalanya. " 


la mengatakan sambil menutupi lengan kirinya yang masih 
belum bisa ia kendalikan, bahkan Tan Yan tidak bisa 
dikatakan sama sekali tidak terpengaruh. 


"Meski membutuhkan sains dan materialisme, tapi ini 
masalahnya, kan?" Asandao, "Mereka memblokir jalan dan 


tidak diizinkan untuk pergi. Bisakah kita mengambil jalan 
memutar seperti yang kamu katakan?" 


"Aku takut tidak." Tan Yan menggelengkan kepalanya, "Aku 
hanya melihat ke arah kabut dan langit dengan mata Yan 
Yongfeng. Benda-benda ini bergerak. Sebelum pemandian 
dan jalanan kosong, lengan Yang Shumei masih penuh 
dengan bekas tangan. ... Aku meragukan mereka. la bisa 
bergerak, dan mengikuti kita di sini untuk membentuk 
kabut di depan kita. " 


"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhh! 


Dia meraung dalam bahasa Inggris, matanya merah darah, 
dan dia tampak gila. 


Jelas dia juga kerasukan. 


211 dan 203 bertanggung jawab untuk melindungi Lucas 
Melihat dia seperti ini, mereka hanya bisa melangkah maju 
untuk memeluknya dan mencegah Dr. Lucas menjadi gila. 
Tanpa diduga, Lucas begitu kuat saat ini sehingga dia 
mampu merobohkan Special Force 211, merebut senapan 
mesin ringan dari 211, dan menertawakan "hahaha" pada 
semua orang. 


211 dipukuli dan pusing, dan wajahnya penuh mimpi 
Bagaimana dia bisa dirobohkan oleh Dr. Lucas yang lemah? 


"Dia patah tulang, baru saja memukulmu sekarang." Tan Yan 
membantu berdiri, matanya terus menatap Lucas. 


"Kamu, bisakah kamu melakukannya lagi seperti kamu baru 
saja menyelamatkan MS Yang?" 203 tanya Bob. 


Tan Yan memandang Qiu Qizheng. 


Yan Yongfeng menggelengkan kepalanya: "Pemimpin 
pasukan telah ditinggalkan." 


Qiu Qi memegangi kepalanya dan mengerang, tetapi dia 
masih tidak bisa mengikuti jejak Tan Yan, dia terlalu lemah! 


Ini tidak mungkin. Mereka ingin siswa pertukaran menyadari 
bahaya dunia lain, tetapi mereka tidak ingin mereka 
menjelaskan di sini. Dan bahkan jika Anda menjelaskan, 
Anda harus memilih dari 211 dan 203. Tidak mungkin Lucas. 
Lucas adalah seorang Ph.D. Hanya dia yang dapat 
mengubah semua informasi menjadi teori profesional. 


Tapi Qiu Qizheng tidak bisa datang lagi untuk kedua 
kalinya, dan Lucas benar-benar mengabaikan tubuhnya dan 
melompat-lompat dengan tangannya yang patah melambai 
senapan mesin ringan. Untungnya, dia tidak menembak 
semua orang, mungkin seperti yang dikatakan Yang Shumei, 
menghargai pakaian yang sehat. 


"Aku benar-benar ingin mengalahkannya ..." Asan 
memperhatikan Lucas mengepalkan tinjunya, ekspresi pria 
ini terlalu canggung. 


"Urutannya adalah Yang Shumei, Dr. Lucas ..." Tan Yan 
berkata, "Tampaknya invasi benar-benar diurutkan 
berdasarkan kemauan. Dengan kekuatan mereka, saya 
khawatir kita masing-masing tidak akan dapat melarikan 
diri, bahkan jika Dr. Lucas diselamatkan sekarang, Orang 
lain akan dirasuki di masa depan, dan cara untuk 
menghancurkan mereka harus ditemukan. " 


Ah San: "Tapi senjata dan amunisi tidak berfungsi, dan 
kekuatan sistem air saya juga tidak berfungsi. Sepertinya 
tidak ada dari kita di sini yang memiliki kemampuan untuk 
menangani hal-hal supernatural." 


Saat ini, semua orang sudah tahu penyebab akhir dunia, 
yaitu invasi kesadaran. Hal-hal ini menyerang tubuh 
manusia, menyerap kesadaran penduduk asli dunia, dan 
menyebabkan kematian otak mereka. Menyerang tubuh 
mereka. Menurut orang yang kerasukan Bibi Yang, benda- 
benda ini keluar dari tubuh pada malam hari, dan pada 
siang hari takut pada matahari dan perlu diusir. 


"Siang hari!" Tan Yan berkata, "Selama mereka tinggal di 
siang hari, mereka tidak bisa hidup dalam keadaan bebas 
ini. Jika serangan fisik berhasil, kita bisa pergi!" 


Tapi sekarang setelah Lucas kesurupan, baru sekitar jam 21 
malam, dan masih ada sembilan sampai sepuluh jam 
sebelum fajar, bagaimana mereka bisa bertahan begitu 
lama. 


Tepat pada saat semua orang sedang bingung, tiba-tiba rusa 
itu melompat dan menganggukkan dahi Lucas dengan 
keningnya yang baru tumbuh tanduk kecil, Lucas segera 
meletakkan senjatanya dan berteriak dengan pergelangan 
tangannya. 


"Sakit, sakit, what happened?" Teriak Lucas. 


Semua orang: "..." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tim Kemampuan: 
Rusa, sebagai rusa, menjadi kuat seharusnya tidak menjadi 


tujuan Anda! Dan kamu selalu anak kedua? Mengapa Anda 
menyalip Tan Yan sekarang? 


Lu zong (meniup kuku): Yo Yo- 


8/ 


Bab 88 Invasi Kesadaran 


Bab 88: Invasi Kesadaran (2)() 


Rusa kecil itu mendarat di tanah dan menatap semua orang, 
dengan arogansi memandang dunia di matanya. 


Tim kemampuan: "..." 
Ini bukan rusa kecil yang mereka kenal. 


Rusa pada dasarnya adalah herbivora, dan memiliki 
kepribadian yang sangat lembut, sehingga tidak akan 
menunjukkan mata yang mendominasi. 


Semua orang sangat bingung, bagaimana bisa rusa itu tiba- 
tiba menyingkirkan benda-benda yang menyerang tubuh Dr. 
Lucas? 


Tan Yan cukup tercerahkan. Dia memegang kepala Xiaolu 
dan bertanya, "Liang Xian?" 


Rusa kecil itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir Tan 
Yan. Setelah menjilatnya, ia dengan gila-gilaan menendang 
wajahnya dengan kukunya. Gerakan-gerakan sulit ini 
membuat semua orang tercengang. 


"Apakah ini gila? (Apakah ini gila?)" Tanya Dr. Lucas. 


Bukankah ini terlihat gila bagi orang luar? Tidak ada rusa 
yang mencoba menendang mulutnya dengan kukunya. 


Namun, orang-orang di tim kekuatan memahami "Liang 
Xian" Tan Yan. Mereka tahu bahwa kesadaran Liang Xian 


telah memasuki pikiran Xiaolu. Menggabungkan karakter 
dan analisis Liang Xian, kenyataannya adalah - 


Akhirnya kulihat Tan Yan tak bisa menahan diri untuk tidak 
menciumnya. Setelah berciuman, ternyata ini bukan 
tubuhku, Jeleklah, si kancil murahan, menyesal, dan 
menampar dirinya sendiri dengan panik. 


Lihatlah dia seperti ini, Tan Yan hampir tertawa. Dia meraih 
kuku depan rusa yang terus melambai: "Jangan berkelahi, 
rusa akan marah ketika dia kembali." 


"Rusa Kecil" itu membenturkan kepalanya dengan Tan Yan 
dengan intim. Setelah tabrakan, dia disambar petir dan 
dengan gila ingin menabrak mobil bersenjata dengan 
kepala rusa. 


"Jangan bikin masalah," kata Tan Yan, "Kenapa kamu di sini? 
Kembali, tubuhmu ada di dunia zombie, tapi kesadaranmu 
bebas, itu tidak aman." 


Tidak apa-apa jika Liang Xian bertekad untuk meninggalkan 
tubuhnya, tetapi dia menginginkan tubuhnya.Ketika 
kesadaran dipisahkan dari tubuh, jika tubuh diserang, dia 
benar-benar tidak punya tempat untuk kembali. 


Terlebih lagi, ia masih memiliki kesadaran misterius virus 
zombie di tubuhnya, yang perlu ditekan oleh Liang Xian 
dengan segenap kekuatannya. 


Si rusa kecil tidak bisa berbicara, dan hanya bisa berteriak 
yoyo dengan mulut terbuka Liang Xian, yang tidak bisa 
mengungkapkan maksudnya, tergesa-gesa menghentakkan 
kakinya. 


Tan Yan hanya bisa menebak: "Apakah kamu tahu apa yang 
terjadi pada kami? Apa yang dikatakan Xiaolu atau kamu 


melihatnya sendiri? Xiaolu mengangguk ketika dia berkata, 
dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya." 


"Rusa kecil" itu menggelengkan kepalanya hingga berderak. 


Itu artinya kamu tidak mendengarkanku dan menatapku 
secara diam-diam, kata Tan Yan. 


Liang Xian: "..." 


"Segera kembali!" Tan Yan berkata, "Aku khawatir kamu 
akan berada dalam bahaya." 


Bagaimana ini bisa berhasil? Liang Xian adalah seorang 
ideologis saat ini, dan dia bisa "melihat" lebih banyak hal 
daripada yang lain. Dia melihat dengan matanya sendiri 
sebuah benda berdebu menerkam Tan Yan dengan ekspresi 
yang didambakan, tetapi dia tertangkap. Kesadaran yang 
kuat dari batu tinta itu bergetar terbuka. 


Hal yang sama berlaku untuk orang lain, tetapi mereka jauh 
lebih lemah daripada Tan Yan. Semakin lama mereka tinggal 
di lingkungan energi gelap ini, semakin mudah untuk 
diserang. Hal ini terutama berlaku untuk tiga siswa 
pertukaran. Setengah dari tubuh 203 ditempati, dan mereka 
memegang senjata dan membuat isyarat ke pelipis mereka. 


Apa yang kamu lakukan? Tanya 211 keras ketika dia melihat 
temannya tersenyum sebentar dan memukul tangan 
kanannya dengan tangan kirinya. 


Suaranya menarik perhatian orang lain. 203 Bob belum 
sepenuhnya diserbu, dan menemukan bahwa semua orang 
akhirnya memperhatikannya, dan berteriak dengan cemas: 
"Tolong aku! Hel ... hehehe, tubuh ini benar-benar bagus dan 
kuat. Kuat. ..saya..." 


Bob berbicara bahasa Mandarin sebentar dan bahasa Inggris 
sebentar, seolah-olah ada dua orang yang tinggal di dalam 
dirinya. 


Semua orang mengalaminya dua kali berturut-turut, dan 
mereka mengerti apa yang terjadi padanya dalam sekejap, 
dan mereka melihat langsung ke "rusa kecil". 


"Rusa Kecil" dengan pasrah menyentuh Bob dengan 
kepalanya, dan Bob kembali normal. 


Untungnya, aku memilikimu, Rusa Oriental. Dr. Lucas 
memberi nama terhormat pada Rusa Kecil dalam bahasa 
Inggris yang canggung untuk mengungkapkan rasa terima 
Kasihnya. 


Liang Xian sangat marah sampai dia menggigitnya, bukan 
Xiaolu yang melakukannya, tapi dia! 


"Kenapa? Kenapa dia menggigitku?" Keluh Lucas sambil 
memegangi lukanya yang berdarah, "Aku butuh vaksin 
rabies!" 


Untungnya, rusa yang menggigit orang, bukan berkelahi, 
jika tidak maka ini adalah masalah internasional. 


Obat-obatan yang dibawa setiap orang memang memiliki 
vaksin rabies, untuk mencegah pertemuan monster di dunia 
lain. Qiu Qi mengeluarkan obat untuk menyuntikkan Lucas, 
dan dia menjadi tenang. 


Asan membungkuk dan membujuk: "Dr. Lucas, kami 
memiliki pepatah lama di Timur," Kamu tidak bisa 
menyentuh pantat harimau ". Meskipun rusa itu bukan 
harimau, kekuatannya jelas bagi semua, dan dia adalah 
seorang seratus kali lebih kuat dari harimau. Anda akan 
digigit dan ditendang. Anda tidak buruk. Pernahkah Anda 


melihat Xu Guan kami? Pemuda di sebelah Menteri Yu 
ditendang keluar dari perutnya berdarah karena dia 
memegang rusa dengan salah sikap! 


Tetapi dalam kasus ini, dapatkah Anda menyalahkan seekor 
rusa? Di negara Anda, apa yang akan terjadi jika Anda 
menghadapi situasi ini? " 


Ajukan klaim dari pemilik hewan peliharaannya. Lucas tidak 
benar-benar ingin mengajukan klaim, dia hanya menjawab 
pertanyaan Ah San. Bagaimanapun, Xiaolu 
menyelamatkannya, jadi sulit untuk mengatakan apakah 
Anda benar-benar ingin menghitungnya. 


Tapi menurutmu dia punya majikan? Asan menunjuk ke arah 
rusa kecil yang bangga, Kalau ada binatang buas, apakah 
ada peringatan untuk tidak mendekat? Kamu hanya bisa 
memperingatkanmu jika mengatakan binatang biasa, tapi, 
Benarkah? Bukankah rusa itu binatang? " 


Lucas diam. 


Setelah menyelesaikan krisis internasional dalam beberapa 
kata, Ah San memelototi "rusa kecil", menggigit sesuatu, 
benar-benar memperlakukanmu seperti rusa, dan 
memintaku untuk menyeka pantatmu. 


Liang Xian: "..." 


"Aku tahu kamu peduli dengan kami," Tan Yan masih 
mengkhawatirkan tubuh Liang Xian, "Dengan cara ini, kamu 
mengirim kami ke jalan raya, dan ketika mobil mulai, kamu 
dapat segera kembali, oke?" 


Dia mengerti bahwa Liang Xian tidak akan meninggalkan 
mereka begitu saja, membandingkan hatinya dengan 
hatinya, dan menggantinya dengan Tan Yan, ketika dia 


memiliki kemampuan, dia akan memilih untuk 
menyelamatkan orang meskipun secara fisik dia tidak dalam 
bahaya. 


Ini bukan masalah dengan Perawan Suci, itu yang harus 
mereka lakukan sebagai tentara Tiongkok. 


Liang Xian setuju dengan lamaran Tan Yan. Dia bisa melihat 
kabut dan benda-benda di langit. Hal-hal ini sangat lambat. 
Sekarang mereka berkumpul di jalan raya untuk menjaga 
tim adidaya. Setelah semua orang terkorosi oleh energi 
gelap, mereka dapat dengan bebas menempati mereka. 
tubuh. 


Dia sedikit tidak terampil dalam menggunakan tubuh rusa, 
jadi dia tersandung pada kuku depan dan jatuh hanya 
dalam dua langkah. 


Mata dan tangan Tan Yan cepat, dan dia meletakkan "rusa 
kecil" di lengannya untuk mencegahnya jatuh. 


"Rusa kecil": "..." 


Jika wajah rusa bisa melihat warna kulitnya, maka dia pasti 
sudah merah sekarang. 


Mengingat, saat Liang Xian dan Tan Yan bertemu untuk 
pertama kalinya, mereka dipeluk oleh seorang putri yang 
berhati hangat. Pada saat itu, saya merasa sangat tidak tahu 
malu, tetapi sekarang saya memikirkannya dengan sangat 
hangat. 


Di situlah nasib dimulai ~ 


Melihat tujuan Liang Xian adalah mobil bersenjata, Tan Yan 
membawa rusa itu ke dalam mobil.Ketika semua orang 
melihatnya di dalam mobil, mereka naik bersama. 


Tan Yan memeluk "rusa kecil" dan duduk di salah satu 
pengemudi untuk membantu Yan Yongfeng menunjukkan 
jalannya. 


Yan Yongfeng memutar bagian depan mobil, menggaruk- 
garuk kepalanya dan bertanya-tanya: "Wah, bagaimana 
kamu tahu jalannya?" 


Ini adalah dunia yang berbeda, Liang Xian seharusnya tidak 
tahu jalannya. 


Rusa tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia menunjuk ke 
arah dengan kukunya, dan Yan Yongfeng mengikuti 
instruksinya. 


Tidak terbiasa dengan lingkungan gelap di malam hari, Yan 
Yongfeng mengemudi sedikit lambat, hanya 60 langkah, 
tetapi ditendang oleh "rusa kecil" untuk membuatnya lebih 
cepat. 


Di kursi belakang, Lucas dan yang lainnya menyaksikan 
dengan tercengang saat seekor rusa menendang dan 
menendang para petarung spesial Tiongkok, Sekilas mereka 
sangat pemarah. 


Shen Lu karakter Tuan Lu memang terus terang! Lucas 
memeras otaknya untuk mengekstrak istilah eufemisme ini 
dari kosakata Mandarinnya. 


Ah San tersenyum dan mengangguk: "Ya, ya, kami telah 
menerima perawatan semacam ini. Saya pikir saya digigit 
saat itu, jadi saya masih akan terluka parah, dan mulut akan 
menjadi kejam." 


Yan Yongfeng menyebutkan kecepatan hingga 100 Liang 
Xiancai dan berhenti menendangnya, Mengemudi dengan 
kecepatan sedemikian cepat di dalam kota sebenarnya 


sangat berbahaya. Untungnya tidak ada orang di 
Shijiazhuang di dunia lain. Kendaraan bersenjata memiliki 
sasis yang tinggi dan performa keselamatan yang baik. Saat 
menemui pemblokiran jalan, akan langsung menabraknya, 
dan tidak takut terjadi kecelakaan mobil. 


Berderap sepanjang jalan, Yan Yongfeng dengan penglihatan 
yang baik berangsur-angsur mengerti mengapa Liang Xian 
ingin dia melakukan ini. 


Dia masih bisa melihat sedikit dari benda itu, tapi itu hanya 
bayangan samar. Dia tidak menyadarinya saat bersembunyi 
di kegelapan pada awalnya. Sekarang dia berusaha keras 
untuk melihatnya, dia sebenarnya bisa "melihat" garis 
luarnya. 


Awalnya saat melaju 60km / jam, bayangan selalu mengikuti 
mobil, setelah melaju hingga 100, bayangan itu berangsur- 
angsur menghilang. 


Ada beberapa bayangan di depan mobil, dan Yan Yongfeng 
melaju tanpa berkedip, Bagaimanapun, bayangan itu tidak 
terpengaruh oleh serangan fisik. 


Tetapi dia segera memiliki kekhawatiran tersembunyi lagi: 
"Hal-hal di jalan tidak dapat mengimbangi, tetapi 
bagaimana dengan mobilnya? Tadi kita parkir terlalu lama, 
bukankah itu berarti tidak ada yang masuk?" 


Liang Xian mengambil kuku lagi darinya dan menunjuk ke 
wajah rusa dengan kuku depannya. 


Oh, kamu pergi. Yan Yongfeng merasa lega, terima kasih 
kepada Liang Xian. 


Para siswa pertukaran yang dulu bertukar rekan satu tim 
tidak mengerti, mereka hanya merasa bahwa mobil akhirnya 


melakukan pemanasan, tidak sedingin sebelumnya. 


Tetapi perasaan yin dan yin masih mengelilingi saya dan 
tidak bisa dihilangkan. 


Bibi Yang dan Lucas bukanlah profesional. Mereka sangat 
lemah dibandingkan dengan petarung spesial. Mereka 
pernah dirasuki sekali sebelumnya, dan secara bertahap 
mereka tidak mampu menahan kesuraman seperti ini, dan 
suasana hati mereka sedang buruk. 


Mobilnya kencang, tanpa sengaja Lucas menabrak Bibi Yang 
saat berguncang. Bibi Yang langsung berteriak seperti 
kucing tua dengan rambut meledak, dan memukul Lucas 
dengan keras: "Kamu sakit, orang yang besar. Tidak bisakah 
kamu duduk diam ? " 


Lucas sangat marah pada Bibi Yang, dia tidak bisa 
berbahasa Mandarin lagi. Menunjuk ke Bibi Yang adalah 
serangkaian bahasa Inggris. Dia berbicara terlalu cepat. 
Beberapa kosakata masih bahasa gaul lokal. Tim ability 
tidak mengerti semuanya, tapi mereka juga kenal dia. Kata- 
katanya tidak bagus. 


211 dan 203 tertegun. Keduanya menangkap Dr. Lucas, dan 
pada saat yang sama meminta maaf kepada tim 
kemampuan: "Maaf, maaf! Dr. Lucas bukan orang seperti itu, 
dia mungkin ... gejala sisa dari kesurupan? " 


Tim supernatural juga menahan Bibi Yang, yang 
menyingsingkan lengan bajunya dan hendak memarahi 
perempuan jalang dan meminta maaf: "Maaf, maaf, Bibi 
Yang bukan orang seperti itu, apa yang terjadi dengan 
mereka?" 


"Saya tidak tahu siapa mereka berdua," kata Tan Yan, 
"Setelah lama berada di dunia ini, kita akan menjadi seperti 


ini." 


Dia menunjukkan lengan kirinya yang terkikis kepada 
semua orang, dan energi hitam di atasnya bahkan lebih 
berat. Jelas bahwa dia telah memegang "rusa kecil" dengan 
kekuatan Liang Xian. Jika dia bisa menghilangkan kekuatan 
ini, dia pasti tidak akan membuat Tan Yan menderita., Tapi 
dia tidak melakukannya, yang berarti Liang Xian tidak bisa 
menyingkirkannya sepenuhnya. 


"Saya mengerti," Ah San tiba-tiba menyadari, "Ada hal-hal di 
dunia ini yang tidak dapat kita lihat sama sekali. Hal itu 
memengaruhi emosi kita sepanjang waktu. Sekarang kita 
bertekad dan dapat menolak kepemilikan benda itu, tetapi 
setelah Lama sekali, kita akan Menjadi seperti Bibi Yang dan 
Dr. Lucas, dengan gangguan saraf, dia tidak bisa 
berkonsentrasi dan menolak. 


Jadi mereka hanya menunda waktu, dan kita mungkin tidak 
dapat menahan antrian jika kita tidak bisa menunggu fajar! 


Hal yang sama berlaku untuk manusia di dunia ini, hidup 
dalam energi gelap untuk waktu yang lama, dan secara 
bertahap menjadi makanan dan pakaian untuk benda itu. 


Pukul 21.46 malam, mobil tidak bersuara, dan udara di 
dalam mobil sangat tertekan. 


Tim superpower juga dianggap kaya akan pengalaman, 
namun mereka tidak tahu cara menghadapi musuh yang tak 
terlihat. Dan di sini, Anda tidak melawan sesuatu, tetapi 
seluruh dunia. 


"Tetap tenang dan jangan terlalu gembira dan berbelas 
kasih." Tan Yan, co-pilot, berkata, "Anda semua telah 


melakukan pelatihan emosional. Anda profesional dan Anda 
bisa melakukannya." 


Tidak peduli kapan, suaranya begitu tenang Ini adalah suar 
di hati setiap orang yang mengembara di dunia lain, selalu 
membimbing para musafir tersesat ke arah yang benar. 


Yan Yongfeng menginjak pedal gas: "Apa yang kamu 
takutkan, angin dan ombak datang, dan hantu sangat 
menakutkan. Kami adalah tim tubuh laki-laki, dan yang qi 
memukul dengan sangat buruk. Jika kamu berani 
memprovokasi kami, anak-anak akan pipis dan menunggu 
sebentar! " 


Tiga siswa pertukaran: "..." 


Kapan seorang perawan bisa berteriak dengan bangga? 
Betapa ajaibnya orang Cina. 


Dengan suara Yan Yongfeng, suasana di dalam mobil 
menjadi sedikit lebih baik. Apa yang dikatakan Bibi Yang, 
seorang lelaki tua yang telah berguling-guling di 
masyarakat selama beberapa dekade, menekan emosinya 
pada waktunya, seperti bos yang menunggak gaji di 
depannya. Pada saat yang sama, menahan keinginan untuk 
memukul orang lain. 


Mobil melaju ke arah lain, jalan sangat sempit dan kondisi 
jalan kurang baik, sangat bergelombang. Untungnya, 
kendaraan off-road mereka tidak banyak terpengaruh. 


Tetapi setelah hampir tidak mengemudi beberapa saat, saya 
masih tidak bisa berjalan, kabut muncul di depan mereka 
lagi, dan entah bagaimana benda-benda itu berlari di depan 
mereka lagi. 


Cushing? Yan Yongfeng melambat dan menatap Rusa Kecil . 


Kuku rusa melambai ke depan, seolah berkata "buru-buru"! 


Yan Yongfeng memandangi hal-hal di kabut dan panik, 
tetapi tangan dan kakinya sangat mantap, Dia 
mencengkeram pedal gas dengan satu kaki, memindahkan 
gigi, dan membanting pedal gas sampai ke ujung. 


Mobil bersenjata itu melesat ke dalam kabut tanpa ragu- 
ragu, dan orang-orang di dalam mobil itu tidak bisa 
membantu tetapi mengepalkan tangan orang-orang di 
sekitar mereka. 


Mereka memiliki semua kekuatan, tetapi mereka tidak 
berguna di dunia ini, Mereka hanya bisa berdoa dalam hati 
saat ini. 


Begitu dia memasuki kabut, tubuhnya dipenuhi hantu. 
Pengemudi Yan Yongfeng terjebak dengan penglihatannya 
yang terlalu bagus. Kaca depan tertutup hantu, dan dia 
tidak bisa melihat jalan sama sekali. 


"Ini tidak bisa, saya bisa buru-buru, tapi bagaimana jika 
mereka menggali parit di depan mereka? Mereka tidak bisa 
menghindarinya, ada orang biasa di dalam mobil!" Kata Yan 
Yongfeng. 


"Lanjutkan mengemudi," Tan Yan meletakkan rusa di atas 
co-driver, membuka jendela mobil dan melompat keluar, 
"Aku akan menunjukkan jalannya." 


Penglihatannya tidak sebaik Yan Yongfeng, tapi dia masih 
bisa melihat sedikit dengan senter terang berdiri di atap 
mobil. Jarak ini sebenarnya tidak cukup bagi Yan Yongfeng 
untuk mengerem, tetapi cukup bagi Tan Yan untuk 
melompat ke depan mobil dan memblokir mobil. 


Melihat Tan Yan melompat keluar dari perlindungannya, 
berlari ke atap mobil dan bentrok dengan bayang-bayang, 
"rusa kecil" menjadi gila dengan tergesa-gesa, tetapi tidak 
bisa menurunkan pria itu di dalam mobil dan pergi ke atap 
untuk menemani Tan Yan. 


Pada saat ini, upaya hantu yang tak henti-hentinya akhirnya 
masuk ke dalam mobil untuk menahan tekanan dan 
ditekan.Bibi Yang mulai menjadi gila, tidak sekuat orang 
normal, dan bergegas ke depan untuk meraih setir Yan 
Yongfeng. 


Tan Yan, yang berdiri di atap mobil tanpa pelindung, ditutupi 
hantu. 


Dia yang selalu bertenaga, merasa badannya berat dan 
dadanya pengap, apalagi tangan Kirinya hampir tidak bisa 
diangkat. 


Orang-orang di dalam mobil menjadi gila satu demi satu. 
Tiga siswa pertukaran yang tidak dilindungi oleh 
kemampuan semuanya dirasuki, dan mereka mengarahkan 
senjata mereka ke orang-orang di tim kemampuan. 
Serangan fisik tidak berguna untuk hantu, tetapi manusia 
Masih takut dengan senjata dan amunisi. 


Bibi Yang terus menarik lengan Yan Yongfeng, dan melihat 
mobilnya akan terbalik, Xiao Lu tiba-tiba berteriak dengan 
marah 


"Pergilah!" 


Sebuah cahaya putih dilepaskan dari dahi rusa, dan di mata 
semua orang, seorang pemuda muncul dari udara di atas co- 
pilot. Dia melemparkan rusa ke kursi belakang dan 
membanting jendela mobil dengan tangannya: "Dapatkan 
aku pergi.! " 


Suaranya tidak terlalu keras, tetapi menenangkan mobil. 
Bibi Yang berhenti menarik Yan Yongfeng, dan badan mobil 
kembali stabil. Tidak ada penyumbatan di depan jendela 
mobil. Yan Yongfeng melihat selokan yang dalam di 
kejauhan dan langsung menginjak rem. 


Pemuda itu membuka jendela mobil berkata kepada Tan Yan: 
"Cepat turun, tidak apa-apa, aku kembali!" 


Tan Yan melompat dari jendela mobil, keduanya masuk ke 
dalam co-driver dan berpelukan. 


Dr. Lucas memandang Liang Xian yang muncul tiba-tiba, 
bertanya, "Athena?" 


Liang Xian: "..." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Dalam mitologi 
Yunani kuno, Athena lahir dari otak Zeus, Liang Xian 
melompat keluar dari kepala rusa, jadi Liang Xian adalah 
putra rusa- 


Liang Xian: ... 
Menteri Yu: ... 


Xiaolu: MaMa, paman dari tim adidaya memintaku bertanya, 
apakah ada ayam atau telur dulu? 


Liang Xian: Suruh mereka enyah! 


Bab 89 Invasi kesadaran 


Bab 89: Invasi kesadaran (3) 


Adegan itu sangat kacau untuk sementara waktu, dan 
orang-orang dari tim adidaya bergegas ke co-pilot dan 
menepuk serta mencubit Liang Xian untuk memastikan 
bahwa itu adalah dia. 


Setelah habis, rusa itu terlempar ke kursi belakang dan 
sangat marah, meremas kepalanya dari kerumunan untuk 
menggigit Liang Xian. 


Ketiga siswa pertukaran sangat ngeri melihat penampilan 
Liang Xianda menjadi hidup, dan mereka juga melangkah 
maju untuk mempelajari bagaimana "Athena" muncul dari 
kepala rusa. 


Liang Xian sendiri tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba 
berteleportasi ke dunia lain, tapi itu tidak penting. Yang 
terpenting adalah menghidupkan kembali masa lalu 
sebelum Tan Yan. Dia masih ingat Tan Yan mengatakan 
bahwa dia akan menjawab ketika dia kembali ke dunia 
nyata. dunia. dari! 


Jadi Liang Xian muncul di dalam mobil sambil menggendong 
Tan Yan dengan erat, dan Tan Yan juga tampak bersemangat 
untuk mengatakan sesuatu, tetapi orang-orang di belakang 
mobil dan rusa, termasuk pengemudinya, semua 
melemparkan Liang Xian, mencubit atau meninju atau 
menggigit. ., Dan kelompok siswa pertukaran lainnya terus 
mengambil gambar dan merekam. 


Badan sadar di luar mobil: "..." 


"berhenti!" 


Liang Xian di tengah badai tidak tahan dengan tarikan dari 
semua sisi, dan berteriak dengan keras. 


Melihat semua orang berhenti dengan patuh, dia 
menghembuskan nafas: "Ayo satu per satu, aku akan dulu." 


Setelah itu, dia langsung memeluk Tan Yan lebih erat lagi: 
"Kamu bilang kamu akan memberi jawaban saat aku 
kembali ..." 


Nadanya lemah dan tidak berdaya, dan dia terlihat seperti 
genit. 


Tan Yan: "..." 


Bisakah kamu lebih menjijikkan? Ah San menunjukkan 
ekspresi yang tidak tahan, Aku hanya mengusir 'benda itu' 
dengan amarah, sekarang aku berpura-pura menjadi lemah, 
menurutmu kita bisa mempercayainya? " 


Yan Yongfeng juga berkata: "Saudaraku, tidak apa-apa untuk 
berbicara tentang cinta, tetapi dapatkah Anda membaginya 
menjadi beberapa kesempatan? Pengakuan Anda hampir 
dicatat dalam sejarah sejarah, dan seluruh tim peneliti 
melihat Anda bertindak genit dalam video. Bukankah 
begitu? mungkin untuk memiliki siaran langsung lagi? 
Teman-temanku semuanya anjing lajang, jadi mengapa 
kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta? " 


Terlalu berlebihan untuk menunjukkan kasih sayang di 
depan umum. Bahkan Qiu Qizheng tidak dapat menahan 
diri untuk tidak berkata: "Menteri Yu telah menjalani 
konseling psikologis selama dua bulan." 


Qin Li: "Dia pingsan pada hari dia melihat memo itu dan 
diselamatkan di ruang gawat darurat." 


Xiaolu: "Yoyoyoyoyoyoyoyo !!!" 
Liang Xian: "..." 


"Oke," Liang Xian menahan napas dan berkata dengan 
penuh kasih kepada Tan Yan, "Ayo kembali dan temukan 
ruang rahasia yang bagus untuk mengobrol sendirian." 


"Baiklah," Tan Yan tersenyum dan menyentuh wajah Liang 
Xian, "Apakah yang ada di depanku sekarang?" 


"Ini aku," Liang Xian meraih tangan kanan Tan Yan dengan 
tangan kirinya, "Aku tidak tahu bagaimana aku memicu 
transmisi barusan, tapi aku memiliki kesan yang samar- 
samar. Setelah aku kembali, aku akan tenang dan 
menganalisanya. " 


Tan Yan menghela nafas lega ketika Liang Xian berkata 
bahwa dia adalah dirinya sendiri, Dia melepaskan tangan 
kiri Liang Xian dan mengangkat tangan kanannya. 


Ketika semua orang melihat tangan kanan Liang Xian, 
mereka terkejut pada saat bersamaan. 


Seluruh tangan kanan Liang Xian telah dipotong di 
pergelangan tangan, dan dia tidak lagi memiliki tangan 
kanan. 


Bisakah kamu sembuh? Ada jejak kesusahan di mata Tan 
Yan. 


"Kembalilah dan pakai kaki palsu." Liang Xian berkata, 
"Seharusnya tangan kanan saya sudah lama dihapuskan. 


Saya beruntung bisa sembuh sekali, tetapi saya tidak bisa 
melarikan diri karena nasib saya." 


Tan Yan meletakkan pergelangan tangan kanannya di 
wajahnya, dan berbisik: "Baiklah, ada baiknya orang 
kembali." 


Meskipun dia kehilangan tangan kanannya, dia sudah 
kembali dan bisa bertarung dengan semua orang lagi. Ini 
sudah cukup. 


Tidak ada yang berani mengganggu para kekasih, bahkan 
rusa hanya menjilat lengan kanan Liang Xian dengan 
lidahnya, dengan sedikit rasa iba di matanya yang besar. 


Suasananya hangat dan sedih. Setelah lima menit, Liang 
Xian tidak ingin menghadapi mata Tan Yan yang tertekan 
lagi. Dia menarik tangannya dan menatap dengan tenang 
ke arah tim kekuatan: "Apakah Anda punya pertanyaan?" 


"Itu hilang ..." A Sandao. 

Satu tangan dan satu pengakuan sudah cukup. 

Saya tidak berharap Liang Xian aman, selama dia hidup. 
Bagaimana denganmu? Liang Xian menatap rusa itu. 


"Yoyou ~" Xiaolu yang murah hati memilih untuk 
memaafkan Liang Xian. 


Dia memecahkannya, Liang Xian mengarahkan 
pandangannya pada Dr. Lucas: "Apa maksud Athena?" 


Kadang-kadang, dia menyelinap ke dalam pikiran Xiaolu 
untuk memata-matai Tan Yan, dan dia tidak asing dengan 
apa yang terjadi di dunia nyata. Selain itu, mereka baru saja 


bertarung berdampingan sebelumnya, dan Liang Xian tahu 
tentang situasi ketiga siswa pertukaran. 


Tidak, tidak, tidak! Lucas dengan menyakitkan menyangkal 
Sanlian, Athena dan Venus dengan Tangan Patah keduanya 
adalah dewi, kamu bukan mereka! 


Liang Xian: "Saya suka jawaban ini." 


Semua masalah telah terpecahkan, Liang Xian berkata 
kepada semua orang: "Ada lubang di jalan di luar, ayo turun 
dari bus." 


Dia adalah satu-satunya yang bisa menangani "hal itu" 
sebelumnya, dan dia tiba-tiba muncul untuk 
menyelamatkan semua orang.Bahkan Lucas dan yang 
lainnya tidak keberatan dan turun dari mobil dengan patuh. 


Bibi Yang ingin menyimpan mobil itu, tetapi ditahan oleh 
Liang Xian: "Bibi Yang, di dunia ini, jangan mengambil 
semua yang kamu bawa kembali ke luar angkasa. Dunia ini 
penuh dengan energi gelap, dan mengambil mobil 
bersenjata itu kembali akan mencemari Anda. Luar angkasa, 
dan saat Anda kembali ke dunia nyata untuk membuka 
ruang lagi, energi ini juga akan menyerang dunia kita. " 


Semua orang menepuk dada mereka sebentar dan takut. 
Untungnya, dia hanya di depan orang banyak. Bibi Yang 
menjadi lemah karena kerasukan, dan dia tidak 
menyingkirkan mobil bersenjata itu. Jika tidak, itu akan 
buruk. 


Lucas bertanya: "Bisakah energi gelap mengasimilasi energi 
dunia kita?" 


"Ya." Liang Xian mengangguk, "Anda seharusnya sudah 
mendengar bahwa energi gelap secara bertahap akan 


menelan semua materi dan akhirnya mengubah alam 
semesta menjadi ketiadaan, menyebabkan ekspansi dan Big 
Bang, yang merupakan sumber kelahiran kembali dan 
kehancuran alam semesta, benar? " 


"Jadi, saya mengerti." Dr. Lucas yang malu mengangguk 
dengan sungguh-sungguh, "Meskipun bumi kita memiliki 
sedikit energi gelap, ia tidak aktif, sehingga dapat tetap 
stabil. Dan begitu kita menghilangkan energi gelap aktif ini 
Saat energinya habis, dibawa kembali ke bumi, orang-orang 
di dunia nyata pada akhirnya akan menjadi seperti mereka? 


"Kurasa begitu," percakapan dengan orang pintar sangat 
mudah. Tim kemampuan dan 211 dan 203 tidak mengikuti 
ide kedua orang itu, memandang mereka dengan wajah 
kusam, "Faktanya, energi gelap bukanlah tidak mampu 
menyediakan energi untuk dunia, tetapi pihak lawan yang 
diberikannya berbeda. " 


Lucas berpikir sejenak dan berkata: "Ini bukan kehidupan 
yang hidup, tetapi kesadaran? la dapat menelan tubuh, 
tetapi membuat kesadaran lebih padat, dan dengan 
demikian keluar dari tubuh?" 


Tetapi energi matahari sangat kuat, dan panas semacam ini 
dapat menghilangkan sementara energi gelap di bumi. 
Tanpa dukungan energi gelap, sulit bagi kesadaran untuk 
meninggalkan tubuh, jadi mereka perlu menggerakkan 
cangkang di siang hari. Dan karena kita tidak dapat 
mengambil kembali energi gelap, kita harus kembali pada 
siang hari besok ketika matahari paling kuat, jika tidak 
energi gelap yang kita bawa akan tumbuh di malam hari. 
Liang Xian menjelaskan. 


Begitulah keadaannya. Lucas melihat ke wajahnya dan 
mengeluarkan buku catatannya untuk direkam. Baru 
kemudian dia menemukan bahwa dia telah patah tulang 
selama pemukulan, dan dia berteriak kesakitan. 


Bibi Yang bertanya: "Apa yang dibicarakan Kapten Xiao 
Liang sekarang, mengapa Bibi tidak mengerti sepatah kata 
pun?" 


Ah San menghibur: "Jangan terlalu khawatir. Liang Xian 
sudah terbiasa menggunakan sains untuk menjelaskan 
fenomena supernatural. Misalnya, kenapa hantu bisa 
merasuki diri dan hantu takut pada matahari? Soalnya, dia 
belum menjelaskan semuanya dengan jelas sekarang . " 


Bibi Yang: "Tapi saya masih suka apa yang dikatakan 
generasi tua, jadi saya bisa memahaminya." 


"Tidak masalah, masing-masing mendengarkan hal yang 
berbeda, itu ilmiah, dan metafisika kita." Yan Yongfeng 
menghibur bibi, "Misalnya, kemampuan supernatural saya, 
dalam istilah sains, adalah kesadaran memperkuat visi 
dinamis, sehingga saya bisa lihat apa yang tidak bisa dilihat 
manusia dengan mata telanjang; Jika Anda menggunakan 
metafisika, Anda terlahir dengan mata Yin dan Yang. " 


"Oh," kata Bibi Yang dengan pandangan yang jelas, "Tidak 
heran Xiaofeng, kamu bisa melihat hantu." 


Yan Yongfeng, yang melihat garis besar kesadarannya, 
mengubah wajahnya ketika mendengar karakter "Ghost": 
"Bibi Yang, saya ingat bahwa kita biasanya tidak 
mengatakan karakter" Ghost ". Mereka semua disebut" 
benda itu ". ketika disebutkan, atau sekarang. 
Bekerjasamalah dengan Liang Xian dan sebut mereka tubuh 
sadar, jadi Anda tidak perlu kembali untuk mengalami 
mimpi buruk. " 


Semua orang di tim sangat setuju dengan pernyataan Yan 
Yongfeng Di dunia lain, mereka suka menerjemahkan kata- 
kata Liang Xian dari beberapa novel, tetapi dunia ini .... 
masih merupakan kesadaran dan energi gelap. 


Benar saja, sains mengalahkan hantu, dan Liang Xian tidak 
begitu takut ketika dia kembali. 


Setelah berbicara lama dengan Liang Xian, Dr. Lucas dan 
Liang Xian teringat akan pertanyaan etiket: "Maaf, saya 
cenderung terlalu terlibat ketika saya berbicara tentang 
masalah akademis. Nama saya Zach Lucas, siapa Anda?" 


Liang Xian, anggota tim supernatural. Liang Xian 
mengulurkan tangan kirinya untuk berjabat tangan dengan 
Lucas. 


Bagaimana kamu tiba-tiba muncul barusan? Tanya Lucas. 


Liang Xian berkata dengan tenang: "Dokter tahu teori 
keterikatan kuantum dan transmisi kuantum? Saya pernah 
mengalami keterikatan kuantum dengan Xiaolu, jadi ketika 
saya bepergian ke seluruh dunia, tidak seperti orang lain, 
saya dapat langsung ditransmisikan ke Xiaolu. Adapun 
bagaimana saya dulu. terjerat. Itu juga tidak jelas. Lagi pula, 
penelitian manusia tentang 'kekosongan' hanya dalam 
tahap awal. Saya hanya memasuki 'kekosongan' setelah 
Anda masuk, karena belitan kuantum datang langsung ke 
rusa. " 


Itu masuk akal, dan tidak mungkin membantahnya. 


Orang-orang dari tim supernatural menghela nafas lega. 
Mereka seharusnya menjaga rahasia berkomunikasi dengan 
dunia lain. Penampilan Liang Xian mengganggu 
rencananya, tetapi untungnya, dia mengumpulkan 
kebohongan. 


Setelah menjelaskan bahwa ada masalah, Liang Xian 
meminta semua orang untuk membawa senjata mereka dan 
melompati lubang yang dalam dengan berjalan kaki. Bibi 
mengeluarkan helikopter, dan mereka naik pesawat ke titik 
transfer untuk menghindari belokan dan belokan lebih 
lanjut di jalan. . 


Tapi bukankah saya mengatakan bahwa situasinya tidak 
diketahui sebelumnya, dan saya khawatir akan sulit untuk 
melarikan diri karena kecelakaan? Tanya Lucas. 


Mereka berani! Liang Xian menatap dalam kabut. 


Sebuah keajaiban terjadi, Liang Xian melihatnya sekilas, 
dan kabut menghilang setelah keluhannya, dan tidak lagi 
menghalangi jalan di depan. 


Semua orang: "..." 


Setelah mendominasi tubuh kesadaran, Liang Xian berbalik 
dan menjentikkan siswa pertukaran: "Saya dapat 
melakukannya karena jenis kemampuan yang berbeda. 
Kebanyakan orang memiliki kemampuan fisik dan tidak 
dapat menangani materi gelap. Tetapi saya pada awalnya 
adalah pengendali pikiran. kekuatan., Jadi mudah untuk 
memiliki keterikatan kuantum dengan hewan, dan lebih 
mudah untuk berurusan dengan kesadaran. 


Sama seperti dua petarung, Anda tidak akan takut pada 
sekelompok orang dengan senjata berat. Saya juga 
menggunakan kekuatan super sebagai senjata, dan saya 
tidak takut pada gerombolan kesadaran. " 


Pernyataan ini kembali diakui oleh siswa pertukaran dan 
menerima penjelasan Liang Xian. 


Tim kemampuan: "..." 


Bukan hal yang aneh bagi orang yang berpendidikan untuk 
berbohong. 


Mereka tahu bahwa kemampuan Liang Xian untuk datang ke 
sini adalah untuk mengalahkan kesadaran jahat dari dunia 
lain. Tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya 
kesadaran yang dapat menginfeksi orang-orang di seluruh 
dunia, tetapi itu tidak boleh sebanding dengan kesadaran 
ini. 


Tanpa Liang Xian, Tan Yan akan menjadi satu-satunya tim 
mereka yang bisa kembali. Sisanya akan kerasukan, menjadi 
gila, dan akhirnya saling membunuh, menghilangkan 
kesadaran mereka, dan tidak pernah kembali ke dunia 
nyata. 


Untungnya, Liang Xian ada di sini. 


Oiu Oizheng tidak bisa menahan nafas: "Berbahagialah, 
malapetaka ada: kemalangan, kebaikan tergantung." 


Liang Xian digigit zombie dan ditinggalkan di dunia lain. Itu 
adalah kutukan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa 
kutukan ini sekarang berubah menjadi berkah dan 
menyelamatkan nyawa semua orang. 


Bayangkan jika hanya Tan Yan yang kembali, tim negara 
adidaya yang bekerja keras di China akan musnah, dan 
situasinya akan kembali sebelum Menteri Yu bertemu 
dengan Tan Yan. 


Tidak, ini lebih parah dari itu. Sekarang yang "kosong" telah 
berkembang menjadi Shijiazhuang, dan tiga siswa 
pertukaran di Amerika Serikat meninggal di dunia yang 
berbeda. Jika kerjasama asli tidak disebutkan, itu juga dapat 
menyebabkan masalah internasional. 


Tan Yan tidak tahu apa yang membawa energi gelap akan 
menghancurkan dunia, dan tangan kirinya telah terkikis 
oleh energi gelap. Jika Anda mengirimkannya kembali dalam 
kegelapan ... konsekuensinya akan menjadi bencana. 


Untungnya, Liang Xian muncul untuk membalikkan keadaan 
dan menyelamatkan semua orang dan dunia yang genting. 


Naik helikopter, tanpa navigasi, masih dikendarai oleh Yan 
Yongfeng dengan penglihatan yang baik, dan Tan Yan 
merasakan arahnya, helikopter hanya perlu berkendara 
langsung menuju titik transmisi. 


Suasana awalnya tegang akhirnya menjadi rileks. 


"Meskipun saya dapat mengejutkan kesadaran, saya tidak 
dapat menghilangkan energi gelap," kata Liang Xian. "Anda 
mungkin merasa tidak nyaman dan Anda hanya dapat 
memaksa." 


"Aku baik-baik saja," kata Tan Yan. 


Dia pikir tidak apa-apa, tapi dia tidak bisa menggerakkan 
lengannya dan sedikit tidak nyaman. 


Liang Xian memegang tangannya, dan Tan Yan merasakan 
kekuatan yang bahkan lebih dingin dari energi gelap yang 
disuntikkan ke lengannya. 


Segera, udara hitam di tangan kiri menghilang, tapi menjadi 
pucat dan pucat. Baru setelah Liang Xian melepaskan 
tangannya, Tan Yan mendapatkan kembali panasnya. 
Kekuatan semacam ini ... 


Tan Yan dengan cepat menghunus pisau dan 
menyelipkannya ke ujung jari Liang Xian. Jari-jarinya 


bergerak-gerak dan dia melihat darah yang mengalir dari 
ujung jarinya dan tersenyum: "Jangan khawatir, tidak apa- 
apa." 


Tan Yan menghela nafas lega saat melihat darah itu. 


Interaksi mereka dilihat oleh semua orang, dan mereka 
merasa bahwa itu adalah pelecehan dan keraguan terhadap 
anjing. Liang Xianming berkata bahwa dia tidak dapat 
menghilangkan energi gelap. Bagaimana dia membantu Tan 
Yan? 


"Kekuatan saya agak istimewa," Liang Xian menjelaskan 
dengan sederhana, "Apakah Anda tahu kondensat Bose 
Einstein?" 


Tim kemampuan: "..." 
Saya belum selesai mempelajari mekanika kuantum! 


Lucas tahu, dan berdiskusi sengit dengan Liang Xian: 
"Ketika suhu mencapai nol mutlak, boson akan membentuk 
keadaan terkondensasi, yang merupakan keadaan kuantum 
makroskopis. la terlihat seperti cairan, tetapi nyatanya 
memiliki daya tembus yang sangat kuat. kekuatan. la dapat 
melewati antar molekul dan merupakan superkonduktor, 
dan dapat mengubah medan magnet asli materi. Ini adalah 
keadaan yang sangat indah. la juga salah satu dari enam 
keadaan utama materi. Bagaimana Anda mencapai nol 
absolut? Nol absolut bahkan bisa membekukan cahaya. " 


"Dr. Lucas, dalam sains, Anda harus tahu betapa sulitnya 
menciptakan seseorang dari udara yang tipis, tetapi ibu 
dapat melakukannya dengan mudah dalam sepuluh bulan." 
Liang Xian berkata dengan wajah serius, "Ada terlalu 
banyak dan sangat umum di alam, tetapi sains Ada 
fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Kemampuan saya 


juga satu. Saya memadatkan energi gelap menjadi materi 
terkondensasi Bose, membiarkan mereka meninggalkan 
tubuh Tan Yan, dan mendapatkan kembali keadaan 
energinya setelah pergi. Tetapi metode ini tidak dapat 
bekerja pada orang lain . Karena Tan Yan dapat menahan 
suhu rendah yang ditimbulkan oleh materi terkondensasi, 
tetapi yang lain tidak. " 


Lucas menggunakan otaknya untuk menghitung, dan 
menyetujuinya lagi. 


Tim kemampuan: "..." 


Bibi Yang berbisik: "Apakah Kapten Xiaoliang dulunya 
adalah raja zombie? Yin gi lebih berat dari hantu, jadi saya 
menggunakan yin gi saya untuk membantu Xiao Tan 
mengusir gi hantu. Dengan cara ini, hanya orang seperti 
Xiao Tan yang memiliki cukup Yang If Anda bisa 
menanggungnya, mereka yang bukan anak laki-laki tidak 
bisa menahan roh yin raja zombie? " 


Tim kemampuan: "..." 


Bibi Yang sangat bisa diandalkan! 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Zombie Wang 
Liangxian: Saya masih hidup!! Sungguh zombie! 


89 


Bab 90 Invasi kesadaran 


Bab 90: Invasi kesadaran (empat) 


Kecepatan helikopter tidak cepat, tepat tengah malam 
ketika semua orang tiba di titik teleportasi, dan pesawat 
mendarat di ruang terbuka dekat kuburan. 


Three Lucas: "..." 


Mengapa titik transmisi harus berada dalam posisi yang 
menakutkan? 


Jangan bicara tentang mereka, bahkan tim ability merasa 
tempat ini jauh lebih suram dibanding lokasi lain. 


"Energi gelap begitu kuat," Liang Xian mengerutkan kening, 
"jauh lebih kuat dari daerah perkotaan Shijiazhuang." 


"Ya, tentu saja," Bibi Yang mengeluarkan selimut dari ruang 
dan membungkusnya dengan tubuhnya, tetapi dia masih 
gemetar, "Bagaimana bisa atmosfer yin di pemakaman tidak 
berat." 


Liang Xian juga sudah menyerah menjelaskan teori energi 
gelap kepada semua orang Kecuali untuk pertukaran pelajar 
trio, semua orang di tim adidaya telah menerima teori hantu 
bibi. Hanya materialis setia Tan Yan yang masih percaya 
pada Liang Xian, tetapi dia tidak mengerti, jadi dia hanya 
bisa mencatat dengan serius. 


Semua orang membuang helikopter dan berjalan ke sekitar 
titik transfer.Tampak jelas bahwa jalan pulang tepat di 
depan mereka, tetapi mereka tidak bisa segera pergi. 


"Ini tidak akan berhasil," Tan Yan memandang Bibi Yang dan 
Lucas yang kesakitan, "Mereka tidak sabar menunggu fajar." 


Keduanya adalah yang paling lemah dan energinya paling 
rendah. Saya baru saja dirasuki lagi. Energi gelap di sini 
terlalu kuat, dan keduanya hampir mati membeku. Tan Yan 
mencoba membantu Bibi Yang menghangatkan diri dengan 
menggosok tubuhnya, tetapi tidak ada gunanya. 


211 dan 203 sebenarnya sangat dingin, tetapi pelatihannya 
berbeda, dan toleransinya lebih baik daripada keduanya. 


Meskipun Liang Xian dapat mencegah mereka dirasuki oleh 
kesadaran, dia tidak dapat menghentikan invasi energi 


gelap. 


Menteri Yu berkata bahwa Lucas dan yang lainnya terluka, 
tetapi sekarang masih ada enam jam sebelum fajar, dan 
diperkirakan ketiganya dan Bibi Yang akan mati kedinginan 
saat itu. 


Orang-orang di tim negara adidaya semua memandang 
Liang Xian, lagipula hanya Liang Xian yang masih bisa 
menggunakan kekuatan di dunia ini. 


Liang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata: "Saya 
dapat menghilangkan energi gelap dengan tepat, tetapi 
mereka membutuhkan kesadaran mereka sendiri untuk 
bekerja sama, jika tidak tubuh tidak tahan." 


Tutup pelindung Tan Yan tidak dapat menahan energi gelap 
yang ada di mana-mana. Apakah ini satu-satunya cara 
untuk melihat mereka secara tidak sengaja? 


Bagaimana kalau berbagi kekuatanku? Qiu Qizheng berkata, 
Gabungkan tim kekuatan dengan kekuatan mereka untuk 
membantu mereka melawan energi gelap. 


"Tidak, dengan tubuh tim kekuatan, mungkin tidak akan 
bertahan sampai subuh, dan akan lebih buruk lagi jika 
dibagikan kepada orang lain." 


Memang, kini wajah tim super juga ikut membiru, hanya 
bersabar. 


Tan Yan memandang Bibi Yang kesakitan, dan tidak bisa 
menahan diri untuk bertanya, "Di mana Liang Xian dan 
aku?" 


Liang Xian menatapnya. 


"Pinjamkan kekuatan Liang Xian kepadaku, dan aku 
membuka penutup pelindung yang dapat bertahan dari 
energi gelap. Meskipun itu tidak dapat menghilangkan 
energi gelap di tubuh semua orang, itu dapat mencegah 
mereka untuk terus memburuk, sehingga seharusnya dapat 
bertahan sampai fajar. "Tan Yan melihat Xiang Qiu Qizheng. 


Qiu Qizheng menggigil, dan sangat menyakitkan untuk 
bersentuhan dengan kesadaran Tan Yan dua kali berturut- 
turut. 


Namun, saat ini, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa 
melawan: "... Saya akan mencoba." 


Mendengar bahwa kekuatan mereka berdua harus 
digabungkan, Liang Xian dengan senang hati menjabat 
tangan Tan Yan dengan ekspresi penuh harapan. 


"Itu adalah kombinasi dari kesadaran, bukan tubuh. Bisakah 
kamu tidak menunjukkan ekspresi ini? Itu menyakitkan 
matamu hampir sepanjang malam. Pertimbangkan orang- 
orang dengan penglihatan yang baik." Yan Yongfeng tidak 
tahan. 


Tidak, sebenarnya ada juga pepatah tentang kultivasi ganda 
dari roh primordial dalam novel kultivasi A Sandao. 


Maka masing-masing dari kita harus memperbaiki dua kali 
lipat, dan posisi C masih Qiu Qizheng. Balas Yan Yongfeng. 


Liang Xian: "..." 


Segera tutup mulut, semua fantasinya yang indah 
dihancurkan oleh sekelompok orang ini. 


Qiu Qizheng mengerahkan sebagian besar energinya pada 
Tan Yan, menelan, dan dengan gugup meletakkan 
tangannya di bahu mereka berdua. 


Pada saat ini, dua kekuatan kesadaran besar membanjiri 
pikiran Qiu Qizheng dengan terang dan gelap, dia 
mengerang dan kesadarannya keluar dari tubuhnya. 


Oiu Oizheng: "?" 


Dia melayang di udara, menyaksikan tubuhnya ditempati 
oleh dua kekuatan. Kesadaran terjerat untuk sementara 
waktu, kesadaran gelap secara sukarela tidak aktif, 
didominasi oleh kesadaran cahaya, Tan Yan memancarkan 
Cahaya redup, menyelimuti semua orang. 


Setelah menjadi tubuh sadar, Qiu Oizheng dapat merasakan 
energi gelap di sekitar tubuhnya. Kekuatan dingin ini sangat 
menyakitkan bagi tubuh, tetapi melembabkan tubuh sadar. 
Oiu Oi berada dalam energi gelap dan terasa sangat 
nyaman. 


Pada saat ini, setelah Tan Yan melindungi semua orang 
dengan penutup pelindung yang ditingkatkan, dia 
melepaskan tangan Liang Xian, dan tubuh Qiu Oizheng 
jatuh segera setelah dia bergerak. 


Asan membantu Qiu Qizheng: "Xiaozheng mungkin pingsan, 
membentangkan pakaiannya dan membiarkannya 
berbaring." 


Qin Li melangkah maju untuk membantu Asan membantu 
Qiu Qizheng, dan keduanya menyeretnya ke dalam penutup 
pelindung Qiu  Qizheng, tubuh kesadaran yang 
mengambang, segera menemukan bahwa dia tidak dapat 
merasakan tubuhnya. 


Qiu Qizheng: "..." 


Yan Yongfeng menyentuh hidung monitor, masih bernapas, 
tetapi selalu merasa ada yang tidak beres. Dia memegang 
tubuh Qiu Qizheng dan melihat ke atas dan melihat versi 
transparan dari pemimpin regu mengambang di luar 
penutup pelindung. 


Yan Yongfeng: "..." 


Liang Xian juga menemukan bahwa Oiu Oi sadar berada di 
luar tubuh, mengikuti garis pandang Yan Yongfeng, dia 
menemukannya. 


Oiu Oizheng dalam keadaan sadar tidak bisa berkata-kata 
dan hanya bisa meminta bantuan. Yan Yongfeng membuka 
mulutnya dua kali, bergegas keluar dari perisai pelindung 
dan bergegas menuju pemimpin regu, tetapi dia benar- 
benar kosong. Transparan Qiu Oizheng langsung menembus 
tubuhnya ., Tidak bisa menyentuhnya. 


Apa yang kamu lakukan? Ah San bertanya. 


Yan Yongfeng tidak punya waktu untuk memperhatikannya 
dan melihat bantuan Liang Xian Reaksi pertama Liang Xian 
adalah menyentuh sakunya, tetapi dia merasa kosong. 


Awalnya saya memiliki beberapa inti kristal di tubuh saya, 
dan saya ingin menyerapnya untuknya, tetapi inti kristal itu 
sepertinya tidak mengikuti saya ke dunia ini. Liang Xian 
bingung, dan dia tidak bertemu dengan Qiu Qizheng. 
situasi. 


Bibi Yang merasa jauh lebih baik setelah memasuki tutup 
pelindung, dan dia hampir tidak duduk dan menyesap air 
panas. Melihat bahwa sains tidak dapat menyelesaikan 
masalah, Yan Yongfeng menangis dan menghempaskan 
dirinya pada Bibi Yang: "Bibi! Apa yang harus saya lakukan 
jika jiwa terpisah?" 


Bibi Yang hampir tercekik olehnya, dan terbatuk dua kali 
sebelum dia berkata: "Panggil jiwa. Saya mendengar cerita 
ketika saya masih kecil. Saya mencubit orang, menusuk 
ujung jari saya, mencelupkan darah dan memanggil nama 
saya. Mengatakan bahwa itu sepuluh jari terhubung ke hati, 
membuat hatiku sakit. Bisa saja memanggil orang kembali. 
Tapi cara meneteskan darah ini lebih mudah dilakukan oleh 
anggota keluarga dekat. Kenapa kamu menanyakan ini? " 


"Pemimpin regu sudah pergi. Aku akan mencoba bibimu." 


Hah? Terlepas dari tubuhnya yang lemah, Bibi Yang berlari 
ke tubuh Qiu Qizheng dan menepuk wajah Xiaoqiu. Melihat 
bahwa dia sudah lama tidak bereaksi, dia panik, Bibi itu 
omong kosong. Dia biasa menonton serial TV dan Kalau 
mendengarkan ceritanya, bagaimana bisa menghitung! 
Masih harus mencari Kapten Xiao Liang. Ketika dia 
membantu warung tadi, bukankah dia bilang ada 
pengembunan warna kaca? " 


"Bose Einstein kondensat," Liang Xian cukup tenang dan 
mengoreksi, "Jangan khawatir, tubuh Qiu Qizheng masih 
hidup, dan kesadaran itu bisa merebut tubuh. Tidak ada 


alasan mengapa dia tidak bisa kembali. Selama ini bukan 
fajar, Di bawah perlindungan energi gelap, kesadarannya 
tidak akan hilang, kita masih punya waktu. " 


Qiu Qi melayang-layang dengan linglung. Dia mencoba 
memasuki penutup pelindung Tan Yan, tetapi terpental 
kembali. 


Tampaknya setelah peningkatan, penutup pelindung benar- 
benar dapat menahan energi gelap. 


"Mari kita coba metode bibi dulu." 


Melihat Qiu Qizheng tidak bisa masuk, Yan Yongfeng 
menyeret orang itu keluar, menggigit jari tengah Qiu 
Qizheng dengan keras, dan mencubit nama orang itu, Qiu 
Qizheng melayang dua kali, tidak merasakan apa-apa. 


Semua orang panik dan lari ke tubuh Qiu Qizheng untuk 
mencoba berbagai cara, mereka mencoba pacu jantung dan 
pernapasan buatan, tetapi tidak ada gunanya. 


Bahkan teman-teman internasional berbaring di sampul 
pelindung dan berkata untuk mencoba salib, tetapi semua 
orang balas menatap. Salib adalah pengusiran setan, Qiu 
Qizheng sekarang dalam keadaan jiwa, bagaimana dia bisa 
menggunakannya dengan santai. 


Qiu Qizheng: "..." 
Apakah dia iblis? 


"Pemimpin regu, cobalah berbaring di tubuhmu sendiri," 
teriak Yan Yongfeng, "Itu belum ditayangkan di TV. Jiwa 
menyatu segera setelah kamu berbaring. Bagaimanapun, itu 
adalah tubuhmu sendiri." 


Oiu Oizheng mencondongkan tubuh ke depan dan 
mencobanya, tetapi tidak ada tanggapan. 


Ya! Ah San berteriak dengan cemas, Kesadaran itu 
memasuki tubuh kita dengan santai, mengapa Xiaogiu 
sangat sulit untuk kembali ke rumahnya? 


"Mungkin ada metode yang berbeda," kata Tan Yan tiba-tiba, 
"kita bisa bertanya kepada mereka." 


"Bagaimana caramu bertanya? Mereka tidak tahu 
bagaimana mengatakan ..." Ah San berhenti di tengah 
pembicaraan. 


Mereka benar-benar berbicara sebelumnya, setelah dirasuki. 


Kamu tidak berencana menggunakan tubuhmu sendiri 
untuk membiarkan mereka memilikinya? Tanya Liang Xian. 


"Saat ini, ini hanya bisa dilakukan," kata Tan Yan, "Saya 
relatif kuat. Setelah menekan kesadaran, mereka 
seharusnya bisa menyerang, bukan?" 


"Tidak mungkin, tidak mungkin," Oin Li menggelengkan 
kepalanya, "Kamu harus mengatur penutup pelindung 
untuk melindungi semua orang, aku akan datang." 


Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkan kesadaran 
setelah diserang? Tan Yan menolak, Aku lebih percaya diri, 
biarkan aku datang . 


Jangan berkelahi lagi! Liang Xian tiba-tiba berkata, Kalian 
semua sangat baik. Tubuh sadar yang belum diserang oleh 
energi gelap tidak dapat dirasuki. Saya akan datang. 


Melihat semua orang keberatan, Liang Xian berkata lagi: 
"Saya tidak perlu energi gelap untuk menyerang untuk 


memungkinkan mereka secara langsung memiliki mereka. 
Saya telah menekan mereka sebelumnya, tetapi sekarang 
saya hanya ingin mengurangi kekuatan saya." 


Qiu Qizheng melayang ke Liang Xian dan menggelengkan 
kepalanya karena tidak setuju. 


Liang Xian berpura-pura tidak melihatnya, dan 
memerintahkan semua orang untuk mengangkat tubuh Qiu 
Qizheng kembali ke penutup pelindung tanpa perlindungan 
sadar, dan tubuhnya lebih mungkin terpengaruh oleh energi 


gelap. 


Dia berjalan sedikit lebih jauh, berdiri dengan tenang di 
malam hari, dan jatuh setelah beberapa saat, lalu segera 
melompat dan bergegas menuju Tan Yan dan yang lainnya. 


Tapi sebelum dia bergegas ke depan, dia ditekan oleh Tan 
Yan. 


Bagaimana kamu melekat pada seseorang? Katakan! 
Keluarlah dari tubuh Liang Xian segera setelah kamu selesai 
berbicara! Kata Tan Yan dingin. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: 
Berikut ini adalah omong kosong 


Saya menemukan bahwa ada dua poin dalam komentar 
yang tidak saya mengerti. Izinkan saya membicarakannya. 


Pertama, Tao Yuanming bahwa Anda dapat membaca buku 
tanpa meminta pemahaman yang menyeluruh. Dia 
menyebutkan dalam "Biografi Tuan Wu Liu" bahwa Anda 
tidak perlu membaca kata demi kata dalam membaca. 


Pemahaman pribadi saya adalah menyiratkan bahwa saat ini 
Ujian bahasa Mandarin, pemahaman bacaan Tidak perlu 
dianalisis dengan baik Jangan mengambil hal-hal yang 
belum terpikirkan oleh penulis untuk dianalisis. Oleh karena 
itu, Tuan Tao Yuanming juga adalah orang yang 
supernatural, diperkirakan ribuan Bertahun-tahun 
kemudian, siswa akan sangat menyakitkan ketika diminta 
untuk mengerti. 


Kedua, beberapa kerabat meninggalkan komentar pada 
artikel tersebut, mengatakan bahwa jika orang asing telah 
melihat Saint Seiya, mereka sebenarnya mengenal Athena? 
Ini benar-benar Saint Seiya yang asli, Saint Seiya diciptakan 
berdasarkan mitologi Yunani kuno, dan Athena adalah dewi 
dalam mitologi ribuan tahun yang lalu. 


Athena adalah putri Zeus dan Metis, dewi kebijaksanaan, 
dan dia adalah ibu dan saudara perempuan Boros yang 
sama. Gaia dan Uranus meramalkan bahwa Metis akan 
memiliki putra lagi yang akan menggulingkan Zeus setelah 
melahirkan putri Mingmu. Zeus takut ramalan itu akan 
menjadi kenyataan, sehingga ia menelan Metis di perutnya. 
Setelah itu, Zeus mengalami sakit kepala yang parah, dan 
Apollo tidak menyembuhkannya. Zeus harus meminta 
Hephaestus, dewa api, untuk membuka kepalanya (atau 
Hermes), dan dewa api yang melakukannya. Yang 
mengejutkan para dewa adalah: seorang dewi cantik 
dengan tubuh anggun dan ketekunan melompat keluar dari 
kepala yang terbelah, bersinar dan bertingkah laku, inilah 
Athena. 


Faktanya, melihat mitologi Yunani kuno, saya pikir itu pada 
dasarnya adalah perang antara dewa Zeus dan anak-anak 
haramnya di seluruh dunia dan pasangan aslinya ... 


Namun, saya pribadi masih sangat menyukai mitologi 
Yunani kuno, kemanusiaan dan keilahian yang tergambar di 
dalamnya sangat nyata. 


Misalnya, Medea (catatan, itu tidak ada hubungannya 
dengan takdir), setelah jatuh cinta dengan Jason, dia 
mengkhianati ayahnya untuknya, membantunya 
mendapatkan bulu emas, kawin lari dengan Jason, dan 
memiliki dua anak setelah menikah. Akibatnya, setelah 
Medea bertambah besar, Jason berselingkuh dan ingin 
menikahi wanita yang lebih muda. Medea menyetujui 
pernikahan mereka. Kemudian dia meracuni Xiaosan dan 
kedua anak kandungnya dan membakar istana. Di bawah 
api dan mata Jason yang menyakitkan, dia pergi seperti 
mobil terbang. Setelah dia kembali ke negaranya, dia 
berdamai dengan ayahnya dan membantu ayahnya menjadi 
tahta. 


Nah, versi realitas wanita telah terbangun, dan itu jauh lebih 
kuat daripada mengandalkan kelahiran kembali dan balas 
dendam. 


Berbicara tentang pemikiran yang berbeda, saya 
memikirkan plot Saint Seiya ... Pada dasarnya, Athena 
mengambil sekelompok ayam pedas dan merendahkan 
dirinya sendiri, seorang paman (Poseidon) dan seorang 
paman (Hades). 


Faktanya, tidak jarang dewa menghancurkan dunia di 
Yunani kuno. Dalam mitos dan cerita, manusia telah berubah 
beberapa kali. Kelompok pertama Prometheus menciptakan 
manusia emas, mirip dengan dewa, mereka sangat kuat, dan 
dewa langka bagi manusia emas. Kemudian, mereka merasa 
bahwa mereka tidak terlalu patuh, jadi mereka 
menghancurkan dunia. Mereka menciptakan manusia perak, 
dan perak tidak patuh Punah, buat perunggu. Nanti tidak 


jelas apakah perunggu akan mati atau mati, tapi ada juga 
manusia generasi keempat periode besi hitam, periode ini 
paling kacau, diperkirakan para dewa tidak mau mengontrol 
mereka. 


Dan selama periode ini, Athena benar-benar tidak 
melindungi manusia. Pada generasi pertama manusia, 
Prometheus menciptakan manusia, dan Athena memberikan 
kebijaksanaan manusia. Kemudian, dia cemburu pada 
Prometheus dan membantu Zeus menciptakan Pandora. 
Ambil batas bawah kotak dan melepaskan bencana. 


Dalam mitologi Yunani kuno, Athena sangat pintar. Secara 
umum, dia tidak mengungkapkan posisi atau pendiriannya. 
Saat Hera melecehkan anak-anak junior lainnya, dia tidak 
tahu bagaimana menghadapi Hera, tetapi diam-diam 
membantunya, kecuali si Emas Insiden Apple. Dia jarang 
menantang otoritas ratu dewa secara langsung, jadi Athena 
sangat populer di kalangan para dewa, nomor dua setelah 
Hermes. 


Ngomong-ngomong tentang Hermes ... malah lebih dari 
orang tua yang baik, Emma tidak bisa berkata apa-apa lagi, 
minta kode kata (:) 


Saya sangat menyukai mitologi Yunani kuno, dan saya tidak 
bisa berhenti membicarakannya. Aku benci Hera ketika aku 
masih muda, dan dia ada di mana-mana, dan semua orang 
terluka. Ketika saya besar nanti, saya menemukan bahwa 
ada begitu banyak dewa dalam mitologi Yunani kuno, dan 
mereka semua adalah anak haram Zeus, dan Hera benar- 
benar lelah. 


Faktanya, Hera juga dikejar oleh Zeus dengan segala cara. 
Zeus menyukai Hera, tetapi ditolak saat mengejarnya. Dia 
berubah menjadi cuckoo basah. Hera yang baik hati 


menyembunyikan cuckoo di dadanya agar tetap hangat. 
Zeus Menjadi aslinya bentuk, lalu apa yang terjadi pada 
Hera, dan berjanji pada Hera bahwa dia adalah satu-satunya 
ratu baptisnya. 


Faktanya, Hera sudah menjadi istri ketujuh Zeus, tetapi ratu 
dewa adalah dia, yang merupakan ratu dalam pengertian 
tradisional. Dan Hera sendiri memiliki hubungan yang baik 
dengan istri yang dinikahi Zeus Mingzhong. Yang tidak 
dapat dia tahan adalah bahwa Zeus memiliki begitu banyak 
menantu perempuan dan menunjukkan belas kasihan di 
mana-mana. Dia pergi kemanapun dia pergi untuk memburu 
dan menganiaya orang-orang haram ini. Anak laki-laki dan 
perempuan simpanan di mana-mana. Shang tidak berani 
menentang Hera, tetapi diam-diam menemukan seseorang 
untuk membesarkan anak itu (Pembantu dibutuhkan di sini, 
pada dasarnya dia menggendong anak itu untuk mencari 
pengadopsi), dan anak itu menjadi dewa ketika dia besar 
nanti, Xiaosan dan Fengshen. Dengan semakin banyak anak 
Zeus, Hera membuat musuh di semua sisi di Alam Dewa dan 
menjadi bos besar dalam mitologi Yunani kuno. 


Faktanya, pikirkanlah, Zeus bajingan itu salah, Dia telah 
mengubah Hera, yang begitu baik dan enggan masuk angin, 
menjadi dendam. Hei 


Saya membuang kata kode (:) 


90 


Bab 91 Invasi kesadaran 


Bab 91: Invasi kesadaran (akhir) 


"Jangan berkelahi, jangan berkelahi, jangan berkelahi! Liang 
Xian tidak memberitahuku itu, mengapa memukul orang 
begitu dia muncul!" "Liang Xian" menunjukkan ekspresi 
yang sangat malu, kepalanya menempel pada tanah, sangat 
menyedihkan. 


Tan Yan: "..." 


Dia sangat tidak nyaman melihat tubuh sadar menggunakan 
wajah Liang Xian untuk membuat ekspresi seperti itu. Dia 
melepaskan tangannya dalam diam, menunggu kesadaran 
menjelaskan. 


"Aku di sini untuk memberitahumu bagaimana cara 
memiliki," "Liang Xian" mengulurkan tangannya dan 
membuat isyarat melepaskan rambut panjang di belakang 
telinganya, tapi karena "Liang Xian" menyisir kepalanya 
yang datar dan tampan, dia merasa hampa, dan dia 
menepuk dada, dia tampak ketakutan, "Mengapa begitu 
galak, orang tidak jahat." 


Tan Yan: "..." 
Tindakan ini terlihat sedikit ... 


"Liang Xian" berputar selangkah demi selangkah dan 
berjalan ke sisi Oiu Oizheng. Dia menyentuh kakinya saat 
berjalan. Dia sangat tidak nyaman mengatakan: "Oh, saya 
terlalu pemalu. Dulu orang hanya perempuan." 


"Orang ini memakai tubuh Liang Xian, tapi memasang 
tampang nakal. Tan Yan mengerutkan kening dan sangat 
tidak senang. 


"Liang Xian" berjalan ke tubuh Qiu Qizheng, menepuk otot 
dadanya, dan berkata dengan nada yang sangat 
menyenangkan: "Gaun ini juga bagus ~" 


Semua orang: "..." 
Apa ini? Di mana Liang Xian mendapatkannya? 


Yan Yongfeng meraih rok "Liang Xian": "Cepat, bagaimana 
kamu membuatnya sembuh?" 


Jangan gunakan tanganmu! Liang Xian menepuk tangan Yan 
Yongfeng dengan kuat, Kamu menyentuh dada seseorang! 


Yan Yongfeng: "..." 


Semua orang ingin mengalahkannya, tetapi ini adalah 
tubuh Liang Xian, saya sangat malu ... 


Kali ini, rusa "dada da" menerkamnya dan menendang 
wajah Liang Xian dengan keras, tindakannya sangat tegas, 
tanpa ragu sama sekali. 


Tim kemampuan: "..." 


Oke, jangan berkelahi, jangan berkelahi! Liang Xian 
menutupi wajahnya yang ditendang, Pakaiannya sakit, kita 
juga akan terluka. Tadi atasan telah berdiskusi dengan saya, 
izinkan saya membantu pakaian ini ... oh, Tidak, itu adalah 
kesadaran adik kecil yang kembali ke tubuh. Selama aku 
berjanji, biarkan aku tinggal di tubuh orang atas untuk 
sementara waktu. Dia berjanji padaku untuk tinggal selama 


satu jam, menghitung dari tubuh bagian atas, tidak kurang 
dari satu detik. " 


Setelah selesai berbicara, ia menatap kesadaran Qiu 
Qizheng dan melambai padanya. 


"Saya beritahu Anda, kesadaran manusia ada di 
mikrotubulus otak dalam bentuk elektron. Anda baru saja 
memasuki pikiran karena kesadaran kuat lainnya. Kesadaran 
mereka terlalu kuat, dan mikrotubulus otak Anda tidak 
dapat menampungnya. Besar sekali. jumlah elektron akan 
menekan Anda keluar. 


Ketika kita kerasukan, karena kesadaran kita tidak cukup 
kuat, akan ada situasi di mana dua kesadaran berada dalam 
satu tubuh pada waktu yang sama. Situasi ini tidak bisa 
bertahan lama, otak tidak tahan, dan satu kesadaran harus 
menyerap kesadaran lainnya. " 


Mendengar apa yang dikatakannya, Tan Yan langsung 
bertanya: "Kalau begitu Liang Xian masih setuju untuk 
memilikimu selama satu jam?" 


Bisakah orang yang unggul sama dengan kita?" "Liang Xian" 
mengacu pada otaknya sendiri. "Bahkan jika seratus 
kesadaran masuk, mereka hanya akan diserap oleh orang 
yang lebih tinggi. Saya takut akan hal itu. Tetapi yang lebih 
tinggi Orang Struktur otaknya berbeda. Tinggal di sini 
sebentar akan meningkatkan energiku, dan aku hanya bisa 
mengambil risiko. " 


Setelah menjelaskannya, ia dengan patuh mengarahkan Oiu 
Oizheng kepada kesadaran: "Cara Anda memasuki tubuh 
barusan salah. Anda tidak dapat terpengaruh oleh tubuh 
dan membayangkan ideologi Anda sama dengan tubuh. 
Dengan cara ini, saat Anda dimiliki, kesadaran hanya akan 


memasuki otot dan Tentu saja tidak ada cara untuk 
mendapatkan kembali kesadaran di dalam kerangka. 


Perlu Anda ketahui bahwa kesadaran adalah kelompok 
elektronik yang aktif, dan tidak memiliki bentuk, sekarang 
Anda berada dalam bentuk manusia tetapi dikendalikan 
oleh pikiran Anda. Ia menjadi tidak terlihat, masuk ke otak, 
dan alam bawah sadar di otak masih ada, ia akan 
menyebarkan gugus elektron kesadaran di mikrotubulus, 
dan akan segera bangun. " 


Setelah selesai, kesadaran Qiu Qizheng sedikit tercerahkan, 
dan itu berubah menjadi awan kabut di mata Yan Yongfeng 
dan memasuki pikiran Qiu Hezheng. 


Sekitar lima menit kemudian, Qiu Oi memegangi kepalanya 
dan perlahan membuka matanya, dan berkata kesakitan: 
"Sakit ..." 


Melihat dia kembali ke tubuhnya, Yan Yongfeng dan Oin Li 
memeluknya dengan penuh semangat, menepuk 
punggungnya dengan keras, dan Qiu Oi batuk tegak. 


Setelah menghela nafas lega, semua orang dalam mood 
untuk bertanya pada kesadaran: "Apa yang lebih unggul?" 


Ini kesadaran yang lebih kuat dari kita. Liang Xian duduk di 
tanah dengan lutut terlipat, dia berada di luar penutup 
pelindung, dan orang-orang dari tim kekuatan bersembunyi 
di dalam tutup pelindung untuk berbicara dengannya. 
bukan berarti lebih kuat, tetapi dimensi yang sama sekali 
berbeda dapat mengendalikan kita dan membuat orang 
takut. " 


Raja Hantu. Bibi Yang segera memberikan jawaban dengan 
caranya sendiri. 


Apakah atasannya masih manusia? Sejak Qiu Qizheng 
bangun, Ah San telah terdiam, tidak tahu apa yang dia 
pikirkan, dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan, 
menyebabkan kesadaran membeku sesaat. 


"Aku tidak tahu," "Liang Xian" berkata dengan tatapan 
bingung. "Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku 
melihat orang superior yang memiliki tubuhnya sendiri. Baik 
itu kesadaran manusia atau makhluk cerdas lainnya. , 
awalnya setelah dipisahkan dari tubuh, mereka menelan 
satu sama lain, dan ketika jumlahnya menumpuk, mereka 
perlahan-lahan akan menjadi superior. Tapi butuh waktu 
lama. Hidup manusia terlalu singkat. Tidak mungkin 
menjadi superior sementara hidup, tapi tubuh ini masih 
sangat muda Ah - " 


la bersentuhan lagi di mana-mana, dan menundukkan 
kepalanya untuk mencium lengannya sendiri, menunjukkan 
ekspresi "wangi sejati". 


Tan Yan meraihnya, dengan nada sedikit tidak senang: 
"Jangan main-main." 


Badan kesadaran menatap Tan Yan dengan tatapan kosong, 
menunjuk ke arahnya dengan jari, dan tergagap: "Aku, aku, 
hanya menyadari bahwa kamu, kamu adalah ..." 


Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh dengan hampa, dan 
jatuh ke pelukan Tan Yan tanpa bergerak. 


Hei! Tan Yan mendorong kepala Liang Xian. 


Jangan dorong, ini aku. Liang Xian mengusap kepalanya ke 
pelukan Tan Yan, Aku baru saja kesurupan, kepalaku agak 
pusing. 


Ini baru 26 menit, belum satu jam. Asan bertanya setelah 
melihat arlojinya. 


Siapa tahu, dia hanya melihat ke arah Tan Yan dan berteriak 
dan melarikan diri. Kepala Liang Xian terkubur di pelukan 
Tan Yan, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. 
Mungkin menemukan kekuatan Tan Yan dan membuatnya 
takut. 


Semua orang sangat bingung dengan apa yang dikatakan 
Liang Xian. Liang Xian adalah seorang siswa dengan 
semangat yang disengaja. Dia akan berusaha sebaik 
mungkin untuk memahami hal-hal yang tidak dia mengerti. 
Dia sangat mementingkan Tan Yan. Mengapa dia tidak 
bertanya dalam keadaan seperti itu? 


Setelah mengubur dadanya sebentar, Liang Xian 
mengangkat kepalanya, terlihat seperti biasa, dan berjalan 
ke sampul pelindung bersama Tan Yan, diam-diam 
menunggu fajar. 


Sepanjang malam, dia tidak pernah menyebutkan kelainan 
atasan dan kesadaran ketika mereka melihat Tan Yan. Dia 
hanya terus mengobrol dengan tim negara adidaya dan 
berbicara tentang apa yang semua orang lakukan ketika dia 
pergi. Itu tidak melibatkan kerahasiaan, dan hanya 
menceritakan tua. 


Ketiga siswa pertukaran sangat tidak nyaman, 
membenarkan bahwa Qiu Qizheng telah berbaring di 
tempat tidur lipat yang diambil oleh Bibi Yang dan 
menyipitkan mata setelah bangun. Wajah mereka pucat, 
dan tidak jelas apakah mereka memperhatikan apa yang 
baru saja dikatakan kesadaran. Itu karena Bibi Yang telah 
membangkitkan kekuatan, setelah Tan Yan memotong 
energi gelap, Bibi Yang perlahan pulih sedikit. 


Sekelompok orang mengobrol di malam hari, mengisahkan 
masa lalu, bergiliran beristirahat, dan akhirnya bangun 
hingga subuh. 


Matahari bersinar cerah pada hari ini, dan tubuh terasa 
hangat. Tan Yan melepas penutup pelindung dan semua 
orang berjemur di bawah sinar matahari. 


Saat mengobrol, Liang Xian menatap titik teleportasi, 
kemudian memandang Tan Yan dari waktu ke waktu, 
menunjukkan ekspresi bijaksana di mana semua orang tidak 
bisa melihatnya. 


Akhirnya pada siang hari, Liang Xian memastikan bahwa 
energi gelap semua orang telah hilang. Di bawah 
kepemimpinan Tan Yan, kelompok tersebut memasuki titik 
teleportasi dan kembali ke dunia nyata. 


91 


Bab 92 Teori String 


Bab 92 Teori String (1) (tn: Theory string) 


Menunggu di depan titik transmisi tidak hanya staf 
Keamanan Teknis Nasional, tetapi juga para ilmuwan dan 
tentara yang dikirim oleh Amerika Serikat. 


Waktu semakin mendekati tengah hari, dan teman-teman 
internasional terus melihat jam tangan mereka, ekspresi 
mereka semakin cemas. 


Yang "kosong" menghilang setelah Tan Yan dan yang lainnya 
masuk. Saat ini, orang Tionghoa memberi tahu mereka 
bahwa "kosong" itu ditularkan secara sepihak. Mereka tidak 
akan kembali dari sini. Sebaliknya, mereka berkendara 
sekitar 200 kilometer dan sampai di sebuah kota kecil 
Menunggu sepanjang malam di samping pemakaman di 
kota. 


Namun, hari ini masih ada pemakaman di pemakaman di 
Pingxian, Menteri Yu dapat memblokir kereta bawah tanah, 
memblokir pusat perbelanjaan, dan memblokir pemandian, 
tetapi ia tidak dapat mengontrol kelahiran, usia tua, 
penyakit, dan kematian. Untungnya, masih ada jarak antara 
pemakaman lama dan pemakaman baru, dan staf di 
pemakaman telah lama digantikan oleh Menteri Yu sebagai 
orang dalam. Setelah ada pemakaman dan "rongga", orang- 
orang di pemakaman akan merenovasi pemakaman 
tersebut. pemakaman tua. Siapkan tempat berlindung untuk 
menghalangi pandangan orang luar. 


Itu bisa menghalangi garis pandang, tapi tidak bisa 
menghalangi angin. 


Tradisi pemakaman Huaguo adalah membakar kertas dan 
berbagai macam barang, karena keluarga membawa terlalu 
banyak barang, untuk mencegah kebakaran, mereka hanya 
dapat membawa tablet untuk membakar kertas di tempat 
pembakaran yang telah ditentukan di pemakaman. 


Area makam tua itu kebetulan tak jauh dari lokasi 
pembakaran. 


Keluarga membakar selama dua atau tiga jam, mulai pukul 
7.30 pagi setelah pemakaman, dari kertas kuning hingga 
batangan kertas, dari bunga kertas hingga pakaian kertas, 
dari orang kertas hingga gerobak kertas, dan juga 
membakar panda raksasa kertas. Itu sangat berdedikasi. 


Orang-orang Guoji'an baik-baik saja. Bagaimanapun, ini 
adalah tradisi di negara mereka sendiri dan dapat diterima. 
Tetapi teman-teman internasional sengsara, Musim semi 
sudah sangat berangin, dan wajah penuh asap, dan wajah 
murung. 


Mengapa titik transfer dipilih di sini? Tanya staf kedutaan 
yang mendampingi Amerika Serikat. 


Jika mereka bisa memilih, mereka pasti tidak ingin berada di 
sini. Tetapi kebenaran sekarang tidak diketahui siapa pun, 
dan teknologi asing diperlukan untuk mengatasi kesulitan 
ini. 


Tim peneliti saat ini menghadapi banyak kesulitan, tetapi 
hal ini tidak dapat disebutkan kepada orang luar. Menteri Yu 
hanya dapat dengan tenang berkata: "Orang-orang di tim 
luar angkasa sering terluka dan mungkin berkorban. Lebih 
mudah memilih kuburan dan Anda bisa langsung 
menguburnya. saya t." 


Grup pertukaran AS: "..." 


"Kalau begitu Dr. Lucas ..." Duta Besar Amerika tampak 
sangat gugup, dan Lucas adalah personel ilmiah dan teknis 
yang sangat penting. 


"Serahkan pada takdir." Menteri Yu menghela nafas, 
"Bagaimanapun, ini adalah bencana sedunia. Siapa yang 
tahu berapa banyak orang yang akan selamat pada 
akhirnya." 


Segera setelah dia menyelesaikan pidatonya, Qiao Zhi 
belajar: "Ada medan energi abnormal, dan mereka kembali." 


Tim pertukaran Amerika buru-buru mengamati peralatan 
dan video, hanya untuk melihat sekelompok orang keluar 
dari udara tipis di depan batu nisan tanpa kata. Itu adalah 
kelompok yang memasuki "kosong", dan ada satu tim lagi 
dari sebelumnya. 


Menteri Yu: "..." 
Staf Keamanan Teknis Nasional: "..." 


"Ini, apa yang terjadi?" Tim pertukaran Amerika sangat 
gugup dan mengangkat senjata mereka ke Liang Xian, 
"Siapa kamu?" 


Anggota tim superpower disiksa oleh energi gelap 
sepanjang malam, dan mereka tidak dalam kondisi yang 
baik, bahkan Qiu Qizheng dibawa kembali oleh Qin Li. Tapi 
Liang Xian penuh energi, yang sangat mencurigakan. 


"Jangan lakukan," kata Menteri Yu buru-buru, "Ini juga 
anggota tim luar angkasa, Liang Xian." 


"Kami tidak melihatnya ketika kami memasuki 
'kekosongan'." 


"Bukankah ada dua 'kosong' setiap saat? Aku masuk dari 
sisi lain." Kata Liang Xian. 


Menteri Yu dan Qiao Zhixue sangat bersemangat. Salah satu 
dari mereka ingin memeluk putranya, dan yang lain ingin 
mempelajari Liang Xian secara menyeluruh dari atas ke 
bawah, tetapi sayang sekali bahwa semua orang hanya bisa 
berpura-pura tenang di depan orang luar. 


Lucas, ada apa denganmu! Duta besar melihat Lucas dan 
dua tentara lainnya jatuh ke tanah sambil saling menopang, 
jadi dia bergegas ke arah mereka dengan staf medis, tetapi 
dihentikan oleh dinding transparan. 


Apa ini? Duta Besar menepuk tembok dua kali dan 
menemukan bahwa tembok itu sangat kuat, dan mungkin 
tidak akan rusak dengan senjata. 


"Tutup pelindung," jelas Tan Yan dengan singkat, "Dunia 
yang kita masuki tidak aman dan mengandung zat khusus. 
Saya takut membawa barang semacam ini kembali, jadi 
saya akan mengisolasinya dengan penutup pelindung 
terlebih dahulu, lalu melepaskan penutup pelindung setelah 
pengamatan jelas. " 


George, saya baik-baik saja. Dr. Lucas melambaikan 
tangannya. Tan benar. Kita harus mengisolasi untuk jangka 
waktu tertentu sehingga energi gelap tidak dapat 
menyerang bumi. Jangan khawatir, lengan saya patah dan 
sedikit kelemahan. Istirahat saja. Setelah karantina selesai, 
saya akan menjelaskannya dengan hati-hati. " 


Setelah itu, kepalanya menunduk lagi, dan dia pingsan. 


Staf Keamanan Teknis Nasional sudah tidak asing lagi 
dengan fenomena ini.Setiap kali tim adidaya kembali, 
mereka akan lumpuh beberapa saat. Bahkan Tan Yan pernah 


pingsan. Kali ini ketiga siswa pertukaran itu bisa berbicara 
dengan sangat baik. 


"Energi gelap tidak akan muncul di bawah matahari," kata 
Liang Xian, "Kita harus menunggu sampai matahari 
terbenam untuk memastikannya. Jangan bergerak dulu, 
tunggu dengan tenang." 


Ini sangat tidak nyaman, masih lama sebelum gelap. Setiap 
orang tidak dapat segera beristirahat setelah kembali ke 
dunia nyata, dan yang terluka tidak dapat menerima 
perawatan yang efektif. 


Untungnya, Bibi Yang masih memiliki kekuatan. Dia 
mengeluarkan tenda sederhana, toilet keliling, dan obat- 
obatan dari luar angkasa. Tan Yan dan Liang Xian, dua orang 
yang tidak terlalu terpengaruh, bertanggung jawab untuk 
menjaga semua orang. 


Orang-orang dari kelompok pertukaran Amerika melihat 
kemampuan Bibi Yang dan mata mereka terbelalak. 
Kemampuan supernatural dapat mencapai titik ini, dan 
teknologi sebenarnya tidak dapat mencapai tingkat Bibi 
Yang. 


Mereka menunjukkan ekspresi keserakahan, dan Menteri Yu 
dan yang lainnya menghela nafas, mengetahui bahwa 
pertempuran sulit lainnya akan segera terjadi. 


Kemampuan Yang Shumei memang istimewa, jika tidak, 
Keamanan Teknologi Nasional tidak akan menawarkan harga 
dua rumah di Kota B. Demikian pula, personel tim 
pertukaran Amerika pasti akan mengirim mata-mata untuk 
menghubungi Ms. Yang Shumei sesudahnya. Yu dan yang 
lainnya akan menangani selanjutnya. 


Akhirnya di malam hari, Liang Xian dan Tan Yan melihat ke 
setiap sudut tutup pelindung, dan mereka yakin bahwa 
tidak ada yang membawa energi gelap sebelum melepas 
tutup pelindung. 


Tim pertukaran Amerika buru-buru mendukung ketiganya 
Lucas dan memeriksa kesehatan mereka. Lucas sudah 
banyak pulih setelah istirahat sore. Terlepas dari 
pergelangan tangannya yang patah, dia mendorong staf 
medis yang mendukungnya dan berlari dengan keras. Di 
depan Menteri Yu : "Kapan negara Anda akan mengadakan 
seminar, izinkan saya bergabung." 


Menteri Yu sangat ingin berbicara dengan putranya, dengan 
ekspresi agak malu: "Dr. Lucas, ini adalah pertemuan 
rahasia di negara kami. Anda seharusnya sudah 
mendapatkan cukup informasi kali ini." 


"Tidak, tidak, tidak cukup, aku ... ah!" Lucas berguling- 
guling di lantai karena kesakitan, memegangi kepalanya, 
"Oke, sakit!" 


Duta Besar AS mendukung Lucas dan bertanya dengan 
gugup, "Dokter, ada apa denganmu? Apakah itu diserang 
secara diam-diam di dunia lain?" 


Nampaknya bukan hanya menteri yang ingin menyakiti 
siswa pertukaran, tetapi Amerika Serikat juga menjaganya. 


"Tidak, ini bukan ..." Lucas gemetar kesakitan, "Aku hanya 
punya kepalaku ... seperti terbelah." 


Gejala ini... 


Secercah kecemburuan melintas di mata Qiao Zhixue, dan 
dia pergi ke tim pertukaran Amerika dan menjelaskan: 
"Gejala ini seharusnya kebangkitan kekuatan supernatural. 


Tidak masalah, selama Anda tidur nyenyak dan 
mengendurkan otak Anda. Menurut penelitian kami, cocok 
untuk membangkitkan kelainan. Orang yang mampu 
berusia 18-25 tahun, dan 37 sudah di atas usia optimal 
untuk bangun. Dia benar-benar beruntung. " 


Itu juga seorang peneliti, Oiao Zhixue selalu ingin memasuki 
"kosong", tetapi karena terlalu berbahaya, dia tidak pernah 
berani bertindak gegabah. 


Sekarang melihat kasus Lucas, Qiao Zhixue tidak bisa 
membantu tetapi melirik tim negara adidaya. 


Tim kekuatan super tiba-tiba menyadari bahwa Profesor 
Oiao tidak dapat menahannya, dan dia juga akan masuk lain 
kali! 


92 


Bab 93 Teori String 


Bab 93 Teori String (2) () 


Tidak hanya Lucas yang butuh istirahat, tapi orang-orang di 
tim supernatural juga kelelahan.Meski Tan Yan dan Liang 
Xian baik-baik saja, tapi sepasang kekasih sudah lama 
menjalin hubungan berbeda, dan akhirnya bisa bersama. Itu 
memang perlu. untuk memberi orang sedikit ruang untuk 
bergaul. dari. 


Tetapi sebelum Lucas bangun, Qiao Zhixue diam-diam 
menemukan seseorang dari tim kekuatan dan mengadakan 
pertemuan kecil. 


Lagipula, urusan Liang Xian tidak bisa diketahui orang dari 
negara lain. 


Pertemuan dibuka pada jam 8 pagi keesokan harinya, dan 
tim adidaya tidur sepanjang malam dan hampir sembuh. 
Tapi Bibi Yang tidak ada pertemuan. Dia bilang dia tidak 
mengerti banyak teori. Lebih baik tidur lebih lama. Dengan 
tangan dan kaki yang sudah tua, sangat tidak nyaman 
untuk melewatkan satu malam dan satu hari. Apalagi orang- 
orang biasa seperti dia belum mendapatkan pelatihan 
kerahasiaan, tentu saja semakin sedikit yang mereka 
ketahui semakin baik. 


Menteri Yu setuju. 
Bagaimana Liang Xian kembali setelah topik pertemuan? 


Ceritakan pada semua orang tentang pengalamanmu. 
Menteri Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan sangat 


lugas. 


Liang Xian berkata: "Kamu sudah tahu sebagian besar 
isinya. Apa yang saya lakukan selama periode ini terutama 
untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan kesadaran 
itu. Awalnya, peluang untuk menang tidak besar, tetapi 
untuk beberapa alasan, suatu hari saya tiba-tiba merasa 
bahwa kesadaran saya menyerah secara otomatis. " 


Semua orang mendengarkan dengan cermat. 


Sama seperti ketika kita memecahkan apel dengan tangan 
kita, otak memisahkan sebagian kekuatan kesadaran yang 
mengendalikan tangan. Kesadaran ini bisa diperkuat kapan 
saja, dan juga bisa rileks. Saya harus memecahkan apel, 
otak akan meningkatkan kekuatan tangan melalui 
kesadaran, dan sebaliknya. Jika Anda tidak ingin makan 
apel, Anda dapat meletakkan apel di atas meja lagi dan 
mengambil kembali kesadaran. Saya seperti apel untuk 
kesadaran itu. Tiba-tiba menjadi tidak tertarik pada saya 
dan mengendurkan pemantauannya terhadap tubuh saya. 


Saya mengambil kesempatan ini untuk memusatkan semua 
virus di tangan kanan saya, memotongnya dengan 
pergelangan tangan saya, dan bebas. " 


Liang Xian mengangkat tangan kanannya, dan semua orang 
melihat dengan jelas bahwa tidak ada apa-apa di 
pergelangan tangannya, dia sudah menjadi orang cacat. 


Menteri Yu merasakan sedikit sakit di hatinya, tetapi di 
permukaan dia masih dengan tegas memuji: "Memiliki 
penilaian dan tekad yang cukup untuk melakukan pekerjaan 
dengan baik." 


Sekarang Anda dapat menghubungi prostesis, dan Anda 
dapat memasangnya setelah lukanya sembuh, kata Qiao 


Zhixue. 


"Tidak perlu." Banyak logam ditempatkan di meja Liang 
Xian. "Saya mempelajari prinsip produksi prostetik tadi 
malam, dan saya seharusnya bisa melakukannya sekarang." 


Setelah itu, dia meletakkan tangan kirinya di atas logam 
tersebut. Setelah beberapa saat, bahan baku tersebut 
menjadi tangan kanan. Liang Xian sepertinya tidak takut 
sakit, jadi dia langsung memasang tangannya di 
pergelangan tangannya, bahkan tanpa mengerutkan 
kening. 


Setelah prostesis dipasang, Liang Xian mencoba bergerak, 
dia sangat fleksibel, tidak berbeda dengan tangan asli. 


Umumnya kaki palsu tidak akan sebagus tubuhnya sendiri 
karena masalah koneksi saraf. Tapi seperti apel pemecah 
yang saya sebutkan tadi, selama kesadarannya cukup kuat, 
ia dapat bekerja pada kaki palsu tersebut dan secara 
langsung mengendalikannya dengan kesadaran tanpa saraf. 
Ini menghemat waktu untuk konduksi saraf dan membuat 
prostesis lebih fleksibel. Liang Xian menjelaskan. 


Dia meletakkan sarung tangan di tangan kanannya, dan itu 
terlihat seperti orang normal. 


Seperti dalam novel seni bela diri, protagonis mendapatkan 
keterampilan magis setelah jatuh ke tebing, Liang Xian 
dalam keadaan ini saat ini, begitu kuat sehingga dia 
cemburu. 


Ketika pendeta melihat bahwa patahnya tangannya tidak 
banyak berpengaruh padanya, dia sedikit lega. 


Mengapa kesadaran itu melepaskanmu? Tanya Tan Yan. 


Dia selalu sangat khawatir tentang Liang Xian, takut suatu 
hari dia akan kehilangan kesadarannya. 


"Saya tidak tahu," Liang Xian menggelengkan kepalanya, 
"Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa 
menurutnya ada kemungkinan kalah, dan dia tidak ingin 
membuang waktu dan menghentikan hilangnya waktu; 
kedua adalah bahwa dia memiliki tujuan baru. Saya dan 
kesadaran itu Hampir tidak ada komunikasi, mustahil untuk 
menganalisis bagaimana kesadaran yang dapat 
menggunakan seluruh dunia sebagai energinya sendiri akan 
memikirkan masalah. " 


Ini memang alasan yang sulit untuk dibantah, bahwa 
kesadaran dan manusia tidak bisa dihitung sebagai dimensi 
yang sama, dan sulit dipahami dengan pemikiran manusia. 


Ini bukan pertama kalinya kesadaran Anda memasuki tubuh 
Fawn. Ini normal. Yang saya pedulikan sekarang adalah 
mengapa Anda bahkan meneleportasi tubuh Anda kembali? 
Oiao Zhixue bertanya, Ini adalah masalah yang paling kami 
khawatirkan saat ini, dan itu pasti Bagaimana Anda 
mengatasi kesulitan? " 


"Saya tidak tahu pertanyaan ini pada awalnya. Saya hanya 
melihat pasukan mati di tubuh Rusa. Saya cemas dan 
muncul di dunia energi gelap. Pada saat itu di dunia lain, 
saya tidak tenang dan memikirkannya. itu. Setelah kembali 
ke dunia nyata, Mengingat situasinya dengan hati-hati, saya 
punya sedikit pemikiran. " 


Kembalilah ke markas pada pukul 20 dan lakukan 
pertemuan pada pukul 2 pagi ini. Apakah Anda sudah cukup 
berpikir dalam dua belas jam yang singkat ini, apakah Anda 
tidak tidur? Tanya Cui Heyu tiba-tiba. 


Saya tidak memiliki kebutuhan yang kuat untuk tidur 
sekarang. Liang Xian berkata sederhana, Kamu dapat 
melakukannya setelah kamu memiliki kesadaran yang kuat, 
dan semua orang secara bertahap akan menyadarinya. 


Qiao Zhixue, Menteri Yu dan Cui Heyu mengerutkan kening 
pada saat yang sama, selalu merasa bahwa Liang Xian 
sepertinya menyembunyikan sesuatu setelah kembali kali 
ini. 


Tan Yan juga menyadarinya, tapi dia tidak mengatakan 
apapun. 


Masuk akal bahwa mereka berdua sedang beristirahat di 
kamar yang sama tadi malam Menteri Yu juga membuka 
matanya dan menutup matanya seolah-olah dia tidak 
melihat mereka. Bahkan jika tidak ada yang terjadi, dia 
harus mengatakan yang sebenarnya. 


Setidaknya ketika Liang Xian baru saja tiba di dunia energi 
gelap, dia masih berharap Tan Yan akan segera memberikan 
jawaban kepada dirinya sendiri. 


Tapi ... Tampaknya setelah kesadaran yang kerasukan 
melirik Tan Yan, Liang Xian menjadi sangat diam. Tan Yan 
tidak menempel padanya tadi malam, tetapi dia terus duduk 
di kursi dalam postur pemikir sampai fajar. 


"Mari kita lanjutkan berbicara tentang melintasi ruang 
angkasa," Liang Xian membalik topik kembali, "Saya 
teringat proses melintasi diri saya sendiri, dan tiba-tiba 
sebuah teori string-ide baru muncul." 


Siswa yang bahkan belum menyelesaikan mekanika 
kuantum: "..." 


Sangat bijaksana bagi Bibi Yang untuk tidak datang ke 
pertemuan itu. 


"Di masa lalu, fisika, bahkan mekanika kuantum, percaya 
bahwa unit terkecil dari materi adalah sebuah partikel. 
Usulan teori string mematahkan gagasan tradisional ini. la 
percaya bahwa unit terkecil dari materi bukanlah partikel, 
tetapi sebuah titik, tetapi energi satu dimensi. String, mode 
getaran yang berbeda dari string energi, membentuk 
partikel yang berbeda, sehingga membentuk alam semesta. 


Liang Xian mengeluarkan karet gelang, mencubit ujung 
karet gelang dengan kedua tangan, dan menggoyangnya 
dengan cara yang berbeda: "Misalnya, bentuk frekuensi 
getaran saya dan frekuensi lainnya sama sekali berbeda." 


Kecepatannya sangat cepat, kecuali Yan Yongfeng, yang 
memiliki penglihatan dinamis yang sangat baik, karet 
gelang di mata orang lain telah menjadi hantu yang tak 
terhitung jumlahnya, dan hantu dicitrakan sebagai bentuk 
bola yang tidak beraturan di mata orang. 


"Dengan kata lain, materi terkecil yang menyusun materi 
sebenarnya adalah energi. Dulu saya berpikir bahwa energi 
dan materi adalah dua hal yang sama sekali berbeda. 
Menurut teori string, materi terdiri dari energi. Begitu alam 
semesta meledak, panas yang sangat tinggi akan 
menghancurkannya. segalanya. Masalah terurai, jadi pada 
akhirnya hanya akan ada energi yang tersisa di kehampaan 
yang tak berujung. "Liang Xian meletakkan karet gelang 
dan berkata dengan sungguh-sungguh. 


Lalu apa hubungannya ini dengan kembalinya Anda ke 
dunia nyata? Qiao Zhixue bertanya. 


Dia telah mempelajari teori string, dan ada sedikit ide di 
benaknya, yang belum lengkap, dan Liang Xian perlu terus 
menganalisanya. 


Teori Superstring percaya bahwa dunia bukanlah tiga 
dimensi, empat dimensi, tetapi sembilan dimensi, sepuluh 
dimensi, dan bahkan lebih. Dunia dimensi yang berbeda 
terbungkus dalam membran dunia. Kita manusia hanya 
hidup dalam tiga- dimensi. dimensi dunia dan tidak bisa 
naik ke dimensi yang lebih tinggi. Hal yang sama juga 
berlaku. Ya, semua alam semesta paralel adalah alam 
semesta membran yang berbeda, tetapi kenyataannya, alam 
semesta ini terbungkus dalam tubuh alam semesta 
berdimensi lebih tinggi yang sangat besar. Kami terus 
melintasi "lubang", yang bolak-balik di alam semesta 
membran ini. 


Karena disebut membran, bukan dinding, membran ini bisa 
menembus. Hanya saja membran dunia lebih istimewa dari 
pada membran yang kita kenal, hanya ada beberapa 
partikel yang sangat khusus yang dapat menembus 
membran. " 


Apakah Anda tahu cara menjadi partikel khusus ini? Oiao 
Zhixue bertanya. Dia merasa sebuah ide muncul di 
benaknya, tetapi dengan cepat menghilang, dan dia tidak 
menangkapnya. 


"Saya tidak menjadi partikel," Liang Xian menggelengkan 
kepalanya, "Saya pikir, pada saat transmisi, saya harus 
diubah menjadi unit paling dasar, energi. Dari materi 
menjadi bentuk energi yang sangat khusus, dengan 
bantuan keterjeratan kuantum, saya menemukannya. Tim 
kekuatan. " 


Semua orang ketakutan dengan kata-katanya yang 
mengejutkan, dan setelah memikirkannya untuk waktu 
yang lama, Ah San berkata: "Ini tidak sama dengan apa 
yang dikatakan novel Xiu Xian, 'Satu kehidupan adalah dua, 
dua melahirkan tiga, tiga adalah segalanya', semua hal 
adalah satu, dan satu adalah segalanya? Dalam novel, 
selalu tertulis bahwa protagonis dipukuli sampai mati, 
hanya menyisakan sinar jiwa yang tersisa, tetapi ia memiliki 
pencerahan antara hidup dan mati, memahami kebenaran 
dari dunia, dan ketika pikiran ilahi bergerak, tubuhnya 
dibentuk kembali dari udara tipis, karena semuanya adalah 
satu, jadi aura atau keabadian Anda dapat menciptakan 
tubuh. Ini ... ini terlalu konyol, ini benar-benar sama dengan 
novel. " 


Penerimaan Oiao Zhixue sangat tinggi: "Itu mungkin tidak 
benar. Banyak novel kuno kini telah menjadi kenyataan 
melalui teknologi. Pernyataan Liang Xian sangat berharga." 


Semua orang: "..." 


Sebenarnya, saya telah mengkhawatirkan satu hal, kata 
Oiao Zhixue lagi. Menurut sudut pandang mekanika 
kuantum, informasi yang dikirimkan, bukan orangnya. Saya 
selalu curiga bahwa kumpulan pertama dari Anda yang 
memasuki 'kosong' telah menghilang. Begitu saya melihat 
Anda, informasi yang sama telah diatur ulang. Ini sama 
dengan menulis garis pada kertas A4 dan mengirimnya 
melalui faks ke mesin lain. Setelah mengirim faks, saya 
menghancurkan kertas A4 asli. Saat ini, faks salinannya. 
Apakah bisa dihitung sebagai aslinya? Setelah perjalanan, 
informasi tentang Anda yang ditata ulang sebenarnya setara 
dengan salinannya, atau apakah itu Anda yang asli? " 


Setiap orang sedikit banyak memikirkan tentang masalah 
ini, tetapi tidak ada yang mengangkatnya secara eksplisit. 


Sekarang ketika saya mendengar Qiao Zhixue berkata, saya 
merasa sedikit dingin di punggung. 


Sekalipun orang yang disalin sama persis dengan dirinya, 
termasuk ingatan, tidak ada yang mau menjadi diri sendiri 
lagi. 


"Tetapi pernyataan Liang Xian telah memecahkan 
kekhawatiran saya yang terpendam dengan sangat baik. 
Kamu tetaplah dirimu yang asli, tetapi kamu telah menjadi 
partikel khusus yang dapat melewati membran." 


Tim negara adidaya dan bahkan Menteri Yu merasa lega, 
saya tetap saya. 


"Dengan cara ini, orang yang memasuki 'kekosongan' 
memiliki kesempatan untuk membangkitkan kemampuan 
dan memiliki penjelasan yang lebih baik." Qiao Zhi belajar, 
"Meskipun kita melakukan perjalanan dari satu alam 
semesta ke alam semesta paralel lainnya melalui membran 
dunia, kita memasuki alam semesta. membran. Dalam 
prosesnya, kita sebenarnya berada di antara membran alam 
semesta dan alam semesta fisik, artinya, pada saat itu, 
setiap orang telah memasuki alam semesta berdimensi lebih 
tinggi. Sebagai contoh populer, orang miskin tiba-tiba 
memasuki kekayaan. Di dunia , dia mungkin masih tidak 
punya uang setelah kembali, tetapi pengalamannya 
berbeda. " 


Cui dan Yu adalah orang pertama yang mengikuti pemikiran 
keduanya: "Jadi sekarang kami mendapat sedikit uang saku 
dari orang kaya, dan bekerja keras menggunakan uang ini 
untuk menjadi orang miskin yang kaya dan kaya?" 


"Tepat. Tetapi beberapa orang akan dengan cepat 
menghabiskan uang mereka tanpa menghasilkan nilai. 
Hanya sejumlah kecil orang yang akan memanfaatkan 


kesempatan untuk menghasilkan uang. Jadi, bahkan jika 
semua orang memasuki 'kekosongan', tingkat 
kebangkitannya tidak. Itu akan meningkat. Qiao Zhixue 
memikirkan Lucas, dan berkata, Secara umum, mudah 
untuk bangun pada usia 18-25 tahun, tetapi karena 
aktivitas sel otak itu sendiri sangat tinggi, pekerja otak 
memiliki kesempatan bahkan jika mereka lebih tua. " 


Katakan saja kamu iri pada Lucas dan ingin masuk ke yang 
'kosong'. Kata Menteri Yu. 


Orang dingin Qiao Zhixue tersipu: "Ya, saya pikir waktunya 
sudah matang. Saya menantikan keliatan saya dan ingin 
memasuki 'kosong'." 


Memang, dibandingkan sebelumnya, sebagian besar 
anggota tim kekuatan sekarang memiliki kekuatan untuk 
melawan kiamat meskipun mereka tidak memiliki Tan Yan. 
Selain Tan Yan, mereka juga memiliki yang kuat lainnya, 
Liang Xian Bibi Yang mengikuti tim beberapa kali, dan tiga 
siswa pertukaran kembali dengan lancar. Qiao Zhixue 
memasuki "kosong" lagi, dan tingkat kelangsungan 
hidupnya sangat tinggi. 


Saat ini, negara benar-benar membutuhkanmu. Menteri Yu 
masih sedikit tidak setuju. 


Risiko harus ditanggung, dan individu bukanlah pembuat 
keputusan historis. Siapa pun yang meninggalkan dunia ini 
dapat terus beroperasi. Tetapi kehilangan kesempatan ini 
akan menjadi kerugian besar bagi saya. Oiao Zhixue 
mencoba membujuk Menteri Yu. 


Baiklah, saya akan mempertimbangkannya. Atas desakan 
Oiao Zhixue, Menteri Yu akhirnya melepaskannya. 


Melihat bahwa menteri bermaksud untuk bersantai, Qiao 
Zhixue tidak lagi bertanya, dia perlu memberi menteri 
waktu. 


Dia terus bertanya kepada Liang Xian: "Jika Anda diizinkan 
untuk melakukan perjalanan keliling dunia sekarang, 
dapatkah Anda melakukannya?" 


Jika ada rusa kecil, itu mungkin. Liang Xian menutup 
matanya dan mengingat, Sepertinya saya ingat perasaan 
bahwa tubuh diubah menjadi energi oleh kesadaran 
otonom. 


Qiao Zhixue: "Cobalah." 


Dia memberi isyarat kepada Qin Li untuk membuat dinding 
untuk memisahkan ruang konferensi, dengan Liang Xian di 
satu sisi dan Xiaolu dan semua orang di sisi lain. 


Metode normal seharusnya adalah dengan mendobrak 
tembok dan masuk, tetapi yang tampaknya dilakukan Liang 
adalah mengirimkan. 


Semua orang dengan gugup menunggu keajaiban terjadi, 
dan Xiao Lu ditekan oleh Qiao Zhixue dan juga gugup. 


Sepanjang pertemuan, Tan Yan tidak mengucapkan sepatah 
kata pun, tetapi mendengarkan Liang Xian dengan saksama. 
Tan Yan tidak mengerti pada awalnya, tetapi secara 
bertahap, dia merasa sepertinya dia memahami sesuatu. 


Dia memandang Xiaolu, dan jika Liang Xian benar-benar 
mengirimkannya kali ini, maka dia benar-benar tidak bisa 
terus menipu dirinya sendiri dan orang lain. 


Dan keajaiban benar-benar terjadi, Liang Xian muncul dari 
kepala rusa sekali lagi seolah-olah dia berada di dunia 


energi gelap, dan jatuh ke tanah, dalam keadaan utuh. 
Coba lagi dan bawa yang lain, kata Qiao Zhixue lagi. 


Kali ini Liang Xian memilih Qiu Qizheng karena Qiu Qizheng 
dapat berbagi kemampuan. 


Faktanya, Qiu Qizheng benar-benar tidak ingin berbagi 
kekuatan Liang Xian dan Tan Yan lagi, otaknya tidak tahan 
lagi. Terakhir kali, dia memiliki perasaan samar bahwa kedua 
orang ini dan tim kemampuan ... tidak, mereka pada 
dasarnya berbeda dari manusia biasa. 


Liang Xian menepuk pundaknya dan berbisik: "Kamu tidak 
perlu menggunakan kemampuanmu. Setiap kali Tan Yan 
mengambil semua orang kembali, kamu tidak merasa 
seperti kamu dapat menggunakan kemampuanmu, kan? 
Kami hanya mencoba dan mari kita bicara jika kami gagal. " 


Qiu Qizheng menghela nafas lega, dan saat dia bernapas, 
dia menyadari bahwa dia muncul di depan rusa, tidak 
bergerak secara instan, tetapi benar-benar ... perasaan yang 
sama seperti ketika dia kembali ke dunia nyata bersama Tan 
Yan! 


Jam 9 adalah waktu pertemuan yang disepakati dengan 
Lucas. Sebelum jam 9, Qiao Zhixue mencoba semua orang 
dan menemukan bahwa Liang Xianzhen dapat mentransfer 
ruang melalui keterikatan kuantum dengan Xiaolu. Semua 
orang sangat bersemangat. 


Mereka selalu berharap seseorang dapat memiliki kekuatan 
yang sama dengan Tan Yan, dan sekarang akhirnya menjadi 
kenyataan! 


Liang Xian telah membuka jalan baru bagi tim peneliti dan 
tim kemampuan, dan tidak perlu membebani Tan Yan di 


masa depan. 


Jelas saya harus bahagia untuk Liang Xian, jadi saya bisa 
santai dan memikirkan hal-hal setelah pensiun. Tapi ekspresi 
Tan Yan sangat serius, dia pergi ke toilet sebelum 
pertemuan. Untuk melindungi toilet tanpa pemantauan, 
hanya dipasang pemindai infra merah. 


Tan Yan berdiri di depan wastafel, tanpa seorang pun di 
sampingnya. 


Dia melihat ke cermin Diri pada anak itu, diam-diam 
menutup matanya. 


Ketika dia membuka matanya lagi di detik berikutnya, dia 
tidak lagi di Kamar mandi, tetapi muncul di depan batu 
nisan tanpa sepatah kata pun di Ping County. 


Tan Yan meletakkan tangannya di atas batu nisan dan duduk 
dengan tenang di tanah. 


Ternyata dari awal, dia orang yang paling spesial. 


93 


Bab 94 Negosiasi 


Bab 94 Negosiasi 


"Kamu mau pergi kemana?" 


Segera, komunikator Tan Yan berdering, dan suara cemas 
Liang Xian datang dari penerima. 


Aku pergi ke kamar mandi dan akan segera kembali untuk 
rapat, kata Tan Yan singkat. 


Liang Xian yang berlawanan terdiam beberapa saat, dan 
kemudian berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu 
tidak bisa berbohong? Ada pemindai inframerah di kamar 
mandi, dan sekarang tidak ada orang di dalamnya. Itu 
karena kamu menghilang di kamar mandi dan memicu 
alarm. Semua orang ingin sekali menemukanmu. " 


Tan Yan tidak menyangka bahwa dia telah mencoba 
bergerak sejauh mungkin untuk menemukan tempat di 
mana tidak ada orang di sana, tetapi dia masih ditemukan. 


Apakah kamu di depan nisan di Pingxian? Liang Xian 
bertanya. 


"Baik." 


Itu bukan titik transfer Liang Xian di sana, dan dia tidak bisa 
langsung pindah ke batu nisan. Liang Xian menggaruk 
rambutnya, "Aku menebak sesuatu, tapi aku tidak sengaja 
menyembunyikannya darimu. Aku tidak memikirkannya 
sendiri." 


Dia tidak mengatakan saya minta maaf, tapi ada permintaan 
maaf dalam kata-katanya. 


"Aku tidak menyalahkanmu," Tan Yan duduk di tanah sambil 
bersandar di batu nisan dan berkata dengan suara rendah, 
"Aku hanya tidak menyangka bahwa aku selalu mengira aku 
adalah orang biasa. Aku bisa menggantinya dengan siapa 
saja. yang mengalami sesuatu yang telah saya alami. 
Berkinerja lebih baik dari saya. Tetapi sekarang, saya tiba- 
tiba menemukan bahwa ada beberapa hal yang hanya dapat 
saya lakukan. Mengapa? " 


Dia akhirnya mengerti keahliannya, tetapi dia tidak tahu 
mengapa dia istimewa. 


Aku membawa Xiaolu ke kamar mandi. Tidak ada orang lain 
di sini. Kembalilah dulu. Kita akan menyelesaikan masalah 
ini bersama-sama. Liang Xian memeluk Lu dan berkata, 
Alarm ditekan oleh Menteri Yu, kecuali untuk Anda, Menteri 
Yu dan Profesor Qiao. Di luar, tidak ada yang tahu. " 


Mendengar suaranya, hati Tan Yan yang bingung tiba-tiba 
menjadi tenang. Dia tertawa dan berkata, "Masih ada rusa 
kecil yang tahu bahwa dia akan marah jika kamu 
mengatakan itu." 


"Yah, aku telah menggigit tanganku sekarang, dan aku tahu 
bahwa ketika sesuatu terjadi, aku tahu bahwa itu 
Karakternya sendiri atau seseorang yang mengajarinya. Ini 
seperti anjing, dan itu tidak jinak seperti rusa." Liang Xian's 
suara menjijikkan datang. 


"Ha ha " 


Tawa rendah Tan Yan menembus telinga Liang Xian melalui 
lubang suara, dan dia merasa bahkan otaknya mati rasa: 


"Oke, jangan gigit! Kamu gigit tangan kiri kamu, tangan 
kananmu terbuat dari logam, jangan gigimu terluka?? " 


"Sepertinya sakit." 


Suara itu tidak berasal dari lubang suara, tapi dari depan. 
Liang Xian mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Tan 
Yan telah kembali padanya, menyentuh kepala rusa dengan 
nyaman. 


Dia dengan santai melemparkan rusa ke tanah dan 
memeluk Tan Yan dengan erat: "Maaf, aku tidak nyaman, 
dan kamu juga khawatir." 


Aku terlalu bodoh, aku belum menemukan apa-apa. Tan Yan 
juga balas memeluk Liang Xian, Di dunia energi gelap, apa 
yang ingin dikatakan kesadaran yang melekat padamu? 


Liang Xian membuka mulutnya, tapi tetap tidak menjawab. 
Apa aku tidak cocok untuk tahu sekarang? Tanya Tan Yan. 


"Baiklah," Liang Xian mengangguk, "Saya tidak sepenuhnya 
mengerti apa yang dia maksud. Pada saat itu, saya merasa 
dia tidak boleh membiarkan dia melanjutkan, jadi saya 
segera bertobat dan mengusir kesadaran dari tubuh." 


Jika kamu tidak tahu apa-apa, aku tidak akan memahaminya 
lagi. Kamu bisa memberitahuku ketika kamu 
memikirkannya. Tan Yan memandang Liang Xian dengan 
percaya diri. 


Melihat senyumnya yang tanpa pamrih, Liang Xian merasa 
seperti pisau. 


Dia tidak ingin tebakannya benar, bagaimana mungkin Tan 
Yan ... 


Hei, kalian berdua! Jatuh cinta dan tunggu sampai kamu 
bebas kembali ke kamarmu dan bicara? Sekarang jam 9:10, 
apa kamu sudah tahu waktu? Kata Cui Heyu, berdiri di 
depan kamar mandi. 


Tan Yan agak malu. Dia adalah orang yang berkepribadian 
introvert dan tidak suka menunjukkan kasih sayang di 
depan orang luar. Dia cepat-cepat mendorong Liang Xian 
menjauh, tapi dia dipegang kuat oleh Liang Xian, dan dia 
tidak bisa mendorongnya menjauh . 


Kamu tidak ingin menyakitiku, kamu tidak menggunakan 
kesadaranmu, dan hanya mendorongku dengan kekuatan 
fisikmu sendiri. Sepertinya jika kamu hanya menghitung 
kebugaran fisikmu, milikku seharusnya lebih baik dari 
milikmu. Liang Xian tertawa . 


"Lepaskan!" Cui Heyu mengertakkan gigi, "Apakah ada 
kesadaran kolektif? Rusa, bisakah kau membantuku?" 


Rusa yang hilang setelah digunakan oleh Liang Xian berkata 
tidak apa-apa, dan menggigit pantat Liang Xian! 


Oh! Liang Xian melompat dengan tangan di pinggul, dan 
Tan Yan mendorongnya menjauh. 


Mulutmu terlalu kejam, kamu benar-benar menggigitnya! 
Liang Xian menatap Xiaolu dengan tidak percaya, Siapa 
yang mengajarimu menjadi begitu gelap? Oiao Zhixue? 


"Heh," Cui Heyu mencibir, "Orang yang mengajariku 
keterikatan kuantum, Tan Yan adalah seorang pria yang 
jujur, jadi siapa yang telah memengaruhi Xiaolu, bukankah 
kamu memiliki nomor B di hatimu?" 


Liang Xian: "..." 


Xiaolu juga tidak menyukai Cui Heyu, setelah menggigit 
Liang Xian dan berjalan ke kamar mandi dengan kepala 
terangkat, dia dengan cepat menginjak kaki Cui Heyu, dan 
kekuatan kakinya tidak ringan. 


Oh! Cui Heyu menutupi kakinya dan menatap Liang Xian. 


Mereka bertiga kembali ke ruang konferensi, Menteri Yu 
memandang Liang Xian dan Tan Yan, dan berkata dengan 
suara yang dalam: "Kembali ke tempat duduk Anda dulu, 
dan hukuman terlambat akan dibahas nanti." 


Sebagian dari rapat sedang berlangsung. Karena semua 
sudah membahasnya, rapat ini menjawab pertanyaan Lucas. 
Proses percakapan pada dasarnya adalah sebagai berikut: 


"Retak di pergelangan tangan saya telah sembuh," Lucas 
menunjukkan kepada semua orang dengan penuh 
semangat, "Kemampuan penyembuhan orang supernatural 
akan ditingkatkan!" 


Ya Tuhan, Luar Biasa! Orang-orang dari grup pertukaran 
Amerika membuat suara kaget. 


Oh. Tim peneliti dan tim kemampuan terlihat biasa-biasa 
saja. 


Lucas: "Aktivitas otak saya telah mencapai 30%, dan evolusi 
otak adalah sumber kekuatan supernatural!" 


Grup pertukaran Amerika: "Ya Tuhan! Orang normal hanya 
10% aktif!" 


Tim kemampuan: "Oh, hanya 30." 


Lucas: "Kesadaran. Kesadaran adalah sumber kekuatan 
supernatural. Dugaan mekanika kuantum tercermin 


sepenuhnya dalam kekuatan supernatural. Kesadaran dapat 
menentukan materi. Penemuan kami kali ini cukup untuk 
menjungkirbalikkan seluruh fisika dan fisika tradisional. 
Materialisme!" 


Grup Pertukaran AS: "Ini benar-benar penemuan lintas abad, 
bahkan lebih besar dari persamaan massa-energi dan teori 
relativitas!" 


Tim peneliti - tim superpower: "Oh, saya baru saja maju ke 
mekanika kuantum." 


Mereka sudah melampaui mekanika kuantum dan mulai 
mempelajari teori string. Lucas membicarakan hal itu, belum 
lagi Liang Xiancui dan Yu yang punya IQ tinggi, bahkan Tan 
Yan hampir saja memahaminya. Lagi pula, dia sudah belajar 
secara utuh. semester Teori mekanika kuantum. 


Setelah Lucas mengutarakan pendapatnya dengan penuh 
semangat, Menteri Yu berkata: "Kalau begitu Anda perlu 
repot dengan negara Anda untuk kerja sama." 


Tim pertukaran AS segera mengubah wajahnya, dan duta 
besar segera berkata: "Menteri Yu, negara Anda telah 
menunjukkan ketulusan, jadi kami pasti akan 
mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tetapi Anda 
meminta teknologi paling canggih di negara kami segera 
setelah Anda muncul . Kami benar-benar ..." 


Teknologi apa yang paling maju? Teknologi apa yang bisa 
disebut maju sebelum evolusi manusia? "Lucas dengan 
bersemangat berkata," Saya melamar untuk tinggal di China 
dan bergabung dengan kelompok penelitian dan kelompok 
kemampuan mereka. Saya akan terus masuk. 'Hollow', 
menjelajahi alam semesta yang misterius. Ya Tuhan, Anda 
tidak memahami perasaan indah saat dipecah menjadi 
partikel terkecil. Saya pikir pada saat itu, sepertinya saya 


merasakan banyak hal, tetapi saya tidak dapat memahami 
apa pun. Izinkan saya masuk lebih Banyak Beberapa kali, 
saya akan bisa memahami lebih banyak kebenaran kosmik! 


Duta Besar AS: "..." 
Dia masih tawar-menawar, tidak bisakah dia terseret begitu? 


"Maaf, Dr. Lucas," Menteri Yu memberikan senyum politik 
yang sangat resmi dan palsu. "Anda dan partai Anda 
memasuki negara kami dengan senjata. Untuk 
membuktikan bahaya 'kekosongan', kami telah secara 
khusus menyetujui Anda untuk bawa senjata ke dalam 
negeri., supaya kamu bisa melindungi mereka yang masuk 
ke "kekosongan". Tapi waktu masuk ini terbatas, hanya hari 
ini. Aku sudah menyiapkan pesawat untukmu, dan akan 
lepas landas tepat waktu jam 10 pagi . Kamu masih punya ... 
setengah jam, jika ini aku, saatnya berkemas sekarang. " 


Grup pertukaran: "..." 


"Oh! Tidak!" Lucas memegangi kepalanya dan hampir 
menangis, "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, kamu 
tidak bisa mengusirku, aku harus menonton lebih dan lebih 
lagi!" 


Menteri Yu terus tersenyum: "Tetapi Kementerian Luar 
Negeri negara Anda pernah berkata bahwa 'kekosongan' 
hanyalah masalah bagi negara kami, dan itu benar-benar 
tidak layak untuk Anda tukar dengan teknologi tercanggih. 
Di negara kami, saya Saya hanya anggota staf dan tidak 
punya hak untuk berbicara ... Ini adalah syarat kami untuk 
bertukar teknologi untuk bantuan. Jika kami tidak setuju, 
maka kami hanya dapat terus berjuang sendiri. " 


Grup pertukaran AS: "..." 


Tentu saja, jika kamu ingin mempelajari 'kekosongan', 
bisakah kamu mengirim seseorang masuk, bagaimana jika 
seseorang kembali? Menteri Yu tersenyum lagi. 


Grup pertukaran: "..." 


Lucas menangis ke samping: "Duta Besar, silakan kembali 
dan yakinkan negara segera! Kami benar-benar tidak dapat 
meninggalkan mereka. Saya yakin tidak ada yang akan 
kembali hidup-hidup ketika negara kami memasuki" kosong 
" Bahkan jika mereka kembali, itu belum tentu saya! Saya 
telah dirasuki, saya tahu itu! " 


Kalau begitu tolong biarkan Dr. Lucas berbicara lebih 
banyak untuk kita. Menteri Yu berdiri dan memberi isyarat 
untuk mengantar para tamu, Pertemuan sudah selesai, 
semua orang bisa kembali berkemas, dan visamu akan 
segera habis. 


Di negara China, meski tim pertukaran AS membawa 
senjata, tidak mungkin bertindak gegabah. 


Sikap Menteri Yu sangat keras, mereka memiliki 
keuntungan, dan mereka sama sekali tidak mengizinkan 
pihak lain untuk tawar-menawar. 


Tim pertukaran AS tidak punya pilihan selain mengirimnya 
secara paksa, dan kembali ke China untuk 
memperjuangkannya. 


Ketika kelompok pertukaran ada di sana, tim adidaya dan 
kelompok penelitian tidak tinggal di pangkalan rahasia 
mereka, tetapi untuk sementara tinggal di pangkalan militer 
yang disamarkan sementara di Kota B. Sekarang setelah 
kelompok pertukaran hilang, mereka baru kemudian pindah 
kembali ke posisi mereka. 


Di jalan, Menteri Yu, Liang Xian Tan Yan dan Qiao Zhixue 
Xiaolu ada di dalam mobil. Dia mengerutkan kening dan 
berkata, "Nak, mengapa kamu tidak mengubah masalah 
yang kamu suka untuk menyembunyikan sesuatu? Apa 
yang kamu sembunyikan kali ini? ? " 


Liang Xian berkata dengan acuh tak acuh: "Tidak ada yang 
besar, jangan terlalu khawatir, saya akan mengatakannya 
bila Anda bisa." 


Dia tidak menggunakannya lagi Meskipun Liang Xian dulu 
memiliki temperamen, dia masih mempercayai organisasi. 
Sekarang dia memiliki pikirannya sendiri dan tidak mau 
memberi tahu Menteri Yu dan orang lain apa yang dia tebak. 


Aku tidak akan menyakitimu, kata Menteri Yu. 


"Aku tahu," kata Liang Xian, "tapi aku tidak yakin apakah 
masalah ini akan membahayakan dunia kita. Begitu kita dan 
dunia ditimbang pada keseimbangan, kamu akan memilih 
untuk mengorbankan kita." 


Menteri Yu: "Tidakkah menurutmu? Mengapa kamu tinggal 
sendirian di dunia zombie? Bukankah itu juga untuk 
melindungi semua orang?" 


Ya, aku bisa mengorbankan diriku, tapi Tan Yan tidak bisa. 
Liang Xian memandang Menteri Yu dan berkata, Dia 
berkorban terlalu banyak untuk dunia ini. Hanya dunia ini 
yang berhutang padanya. Aku tidak ingin membuatnya 
berkorban lagi karena tebakan yang tidak beralasan! 
Sebelum aku memikirkan masalah ini, tidak ada yang 
bahkan bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku! " 


Matanya penuh dengan mata merah, dan sorot mata 
ayahnya berubah menjadi tegas. 


"Aku tahu tebakanmu," kata Qiao Zhixue tiba-tiba, 
mencegah perselisihan antara ayah dan anak. "Menurutmu 
apakah "Void" mengikuti tindakan Tan Yan? Ketika dia di 
Pingxian, "Void" berasal dari Dia tidak tinggalkan Pingxian. 
Dan sesampainya di Kota B, "Gantung" muncul di Kota B. 
Kalian berdua, apakah kalian berdua mencurigai keberadaan 
Tan Yan, dan kemudian "Void" muncul. Selama Tan Yan 
berkorban, "Void "Akan menghilang?" 


Liang Xian dan Tan Yan berhenti pada saat yang sama, dan 
Qiao Zhixue dengan mudah mengatakan apa yang selalu 
ingin mereka katakan tetapi tidak pernah dikatakan. 


"Melihat penampilan Anda, memang begitu." Qiao Zhixue 
mencibir, "Oh, terlalu naif." 


Jika dunia kita benar-benar dipengaruhi oleh satu orang, 
maka ini benar-benar akhir dari dunia! Kata Qiao Zhixue 
sambil memegangi rusa yang diseret ke dalam pelukannya 
pada suatu saat, Tan Yan memang memiliki rahasia, tapi dia 
ada. Itu tidak akan pernah mengancam bumi, saya 
menggunakan jaminan IQ saya! " 


Penulis harus berkata: Penulis: Mengapa kecerdasan 
daripada kepribadian? 


Qiao Zhixue (menyipitkan mata): Untuk menunjukkan IQ ku 
dengan lebih meyakinkan. 


Catat dua bug pertama, dan modifikasi mereka setelah bab 
berikutnya diperbarui: Pertama, siswa pertukaran 
membantu Oiu Oizheng memikirkan metode pengusiran 
setan di awal, tetapi kemudian menjadi mengabaikan 
kepergian Qiu Oizheng dari jiwa (Saat itu waktu, otak saya 
tidak baik): Kedua, dengan kehadiran kelompok pertukaran 


Amerika, bagaimana mereka bisa kembali ke pangkalan 
rahasia? Ini harus diubah. 


94 


Bab 95 Hilang 


Bab 95: Hilang (1) 


Profesor Qiao telah menjamin IQ, Liang Xian dan Tan Yan 
menarik napas lega bersama. 


Bahkan Xiaolu berhenti meronta, menundukkan kepalanya 
dan membiarkan Qiao Zhi belajar menyentuhnya dengan 
patuh, yang menyuruhnya untuk melepaskan ikatan 
ayahnya. 


"Ini bagus," Tan Yan menghela nafas lega. "Jika" kosong 
"muncul karena aku, tidak peduli seberapa banyak yang aku 
lakukan, aku tidak akan bisa menghadapi mereka yang mati 
Karena" kosong "." 


Liang Xian memegang tangannya dan menatapnya dengan 
tegas. 


"Aku belum menyentuh kekuatanmu sejauh ini," Qiao Zhi 
belajar, "tapi percayalah pada dirimu sendiri dan 
percayalah. Sesuatu yang istimewa mungkin telah terjadi 41 
tahun yang lalu yang memberimu kekuatan jauh melebihi 
manusia, tapi ini sama sekali tidak mungkin. Kendalikan 
nasib dunia. " 


Jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling saya 
percayai, itu pasti Profesor Qiao. Tan Yan berkata dengan 
tulus. 


Liang Xian sedikit cemburu, tapi dia sangat bijaksana, dan 
dengan kuat memegang tangan Tan Yan dan berkata, 
"Seharusnya kita yang melakukannya." 


Cemburu adalah hal yang hanya bisa dilakukan anak-anak, 
selama orang dewasa sudah bisa mengatur posisinya, 
mereka tidak hanya bisa bersumpah, tapi juga 
memperdalam kasih sayang, dan mengingatkan Tan Yan 
bahwa mereka berada dalam hubungan yang normal. 


Benar saja, setelah mendengar ini, Tan Yan mengubah 
dengan malu-malu: "Saya melakukan kesalahan. 
Seharusnya kita paling mempercayai Profesor Qiao." 


Sambil berbicara, dia menjabat tangan Liang Xian lebih 
keras, dan Liang Xian segera marah, dia hanya ujian, dan 
sekarang dia akhirnya mendapatkan jawabannya. 


Kamu telah mengakui 'kami', apakah kamu bersedia 
bersamaku? Liang Xian berseri-seri di matanya dan berkata 
dengan penuh semangat. 


Menteri Yu: "..." 


"Cukup!" Menteri Yu berteriak, "Ini bukan tempat bagimu 
untuk berbicara tentang cinta, Lao Tan, perasaan anak muda 
tidak berharga, mereka seperti ini hari ini, dan besok mereka 
seperti itu, jangan terlalu terlibat." 


Liang Xian: "..." 


Menteri Yu sekarang menyebut Tan Yan sebagai "Lao Tan", 
bukankah ini murni memblokir Liang Xian! 


Sampai di pangkalan, orang-orang di mobil ini tidak 
berbicara lagi. 


Menteri Yu ingin memperbaiki hubungan dengan putranya, 
tapi sayangnya dia mengacau lagi. 


Liang Xian ingin menunggu untuk kembali ke markas. Dia 
harus memeluk Tan Yan dan mendengarkannya untuk 
menyelesaikan semua kata. 


Tetapi setelah turun dari mobil, mereka bahkan tidak sempat 
istirahat, sehingga mereka mendengar kabar buruk. 


Tiga supernaturalist yang kembali dari Zombie World telah 
menghilang. 


Apa yang hilang? Menteri Yu, yang baru turun dari bus, 
mengadakan pertemuan darurat untuk meminta 
penanggung jawab pelacakan untuk menjelaskan situasinya 
kepada semua orang secara rinci. 


"Menghilang begitu saja." Orang yang datang untuk 
melapor adalah seorang prajurit muda berusia 20-an. "Ada 
juga tiga staf pelacak jarak dekat yang menghilang 
bersama. Mereka baik-baik saja satu jam yang lalu, tetapi 
mereka tiba-tiba kehilangan kontak, jadi saya akan melihat 
Sinyal chip yang ditanamkan hilang, itu harus dihancurkan 
oleh seseorang. " 


Menteri Yu mengerutkan kening: "Saya ingat salah satu 
pelacak negara adidaya tipe api adalah anggota tim 
adidaya." 


Zhang Hua, seorang junior di kelas khusus, dan teman 
sekelas Tu Zishi, juga anggota kelompok kepentingan. Dia 
telah membangkitkan kemampuan elemen tanah, dan 
hanya dapat menimbulkan debu saat ini, tetapi masih 
sangat mudah untuk berurusan dengan kemampuan yang 
hanya memiliki percikan. 


Orang supernatural tipe api adalah orang yang diajar oleh 
Liang Xian di dunia yang berbeda, yang ekstrim dan 
pemarah. Guo Ji'an khawatir tentang surat kabar apa yang 


akan dia lakukan dengan kemampuannya, dan setelah 
mengamatinya selama beberapa waktu, dia mengirim 
Zhang Hua, yang juga memiliki Kemampuan, untuk 
mengikutinya. 


Tapi sekarang, siswa muda ini juga menghilang begitu saja. 


"Mengapa ini terjadi?" Tu Zishi, yang memiliki hubungan 
baik dengan Zhang Hua, sedikit tidak dapat diterima. 
"Mungkinkah bocor berita bahwa orang-orang di luar negeri 
telah menculik supernaturalist negara kita?" 


"Jangan berpikir terlalu ekstrim untuk saat ini," Menteri Yu 
meremas alisnya. "Harus ada petunjuk. Waktu yang hilang 
hanya 2 jam, dan waktu utama untuk penyelamatan belum 
lewat, dan jika lawan benar-benar menginginkannya. 
sebagai orang yang supernatural, Zhang Hua tidak akan 
Ada sesuatu. " 


Kata-katanya menstabilkan Tu Zishi, nabi muda itu menahan 
hatinya, dan berkata dengan cemas: "Aku punya firasat 
buruk." 


Apa yang kamu perkirakan? Qiao Zhixue bertanya. 


"Aku tidak tahu ..." Tu Zishi menggelengkan kepalanya, "Aku 
hanya merasa bingung, seolah sesuatu yang buruk akan 
terjadi." 


Menghubungi Kementerian Keamanan Umum, dan dalam 
waktu satu jam, saya ingin mencatat semua hubungan 
sosial, anggota keluarga dekat, internet, panggilan telepon, 
dll. Dari ketiga orang ini. Selain itu, berikan saya catatan 
pemantauan untuk bulan ini. Ketiganya menghilang pada 
saat bersamaan. Saya harus bersiap-siap. Pasti akan ada 
petunjuk tentang tindakan rakyat. Menteri Yu dengan 
tenang berkata. 


Ya! Prajurit kecil itu memberi hormat, dengan cepat berlari 
keluar dari ruang pertemuan, dan menyiapkan bahan yang 
dibutuhkan oleh menteri. 


"Kalian, jangan gegabah," kata Menteri Yu kepada beberapa 
orang dengan kekuatan supernatural, "Saya tahu semua 
orang sangat prihatin tentang ini, tetapi kita harus bersiap 
untuk yang terburuk. Jika berita itu benar-benar bocor, 
seseorang sedang menculiknya. orang asing. Mereka yang 
mampu, mencoba mengendalikan mereka atau memaksa 
mereka untuk menceritakan rahasia 'kosong', maka Anda 
adalah orang-orang yang paling membutuhkan 
perlindungan. Jangan melakukan hal-hal bodoh karena 
dorongan hati, mengerti? " 


Semua orang tahu yang sebenarnya, tapi para sahabat dan 
orang-orang yang dia selamatkan dengan susah payah telah 
menghilang seperti ini, dan semua orang ingin melakukan 
sesuatu. 


Tan Yan berdiri dan berkata, "Saya telah melamar untuk 
bergabung dengan tim investigasi. Saya memiliki empat 
puluh tahun pengalaman investigasi kriminal dan 
seharusnya dapat memberikan bantuan." 


"Aku juga!" Liang Xian segera berkata, "Aku sangat kuat, 
lebih kuat dari yang kamu pikirkan." 


Sambil mengatakan ini, Liang Xian juga menyentuh dinding 
ruang konferensi di sebelahnya, dan dinding itu segera 
membuka pintu secara teratur, tanpa ada tanda-tanda 
kerusakan. 


Setidaknya untuk hal-hal seperti membuka kunci dan 
mengganggu pemantauan, saya dapat membantu. Liang 
Xian menambahkan. 


"Kalau begitu saya berguna juga!" Cui Heyu tidak mau 
menunjukkan kelemahan, "Saya dapat segera mengetahui 
semua aktivitas jaringan dan catatan komunikasi ponsel 
ketiga orang ini dalam sebulan terakhir, dan juga dapat 
memasuki semua sistem pemantauan jalan raya, sekali 
bagian jalan mana yang difoto, saya pasti dapat 
menemukan mereka bertiga. " 


"Aku!" Ah San berdiri, "Investigasi kriminal, internet dan 
alkimia mungkin tidak banyak berguna, tapi aku memiliki 
pengalaman garis depan selama bertahun-tahun. Begitu aku 
menemukan bahwa organisasi lawan perlu bertarung, 
Jackal' tidak akan berguna. kehilangan siapa pun! " 


Oin Li: "Aku, lindungi!" 
Tu Zishi: "Saya, lihat dulu!" 
Qiu Oizheng: "Saya, bagikan." 


Anggota tim negara adidaya berdiri satu demi satu dan 
berkata serempak: "Kami adalah tentara nasional. Kami 
telah bersumpah untuk melindungi harta benda dan nyawa 
rakyat. Kami bukanlah bunga-bunga lembut dari rumah 
kaca. Izinkan kami untuk berpartisipasi dalam operasi!" 


Para pejuang muda dan keras kepala memiliki visi yang 
kuat, mereka adalah pilar masa depan tanah air. 


Menteri Yu menarik napas dalam-dalam: "Saya bangga 
padamu!" 


Dia setuju dengan tim adidaya untuk berpartisipasi dalam 
operasi, tetapi ada dua syarat. Pertama, Cui dan Yu 
bertanggung jawab untuk mencari berita jaringan, Tan Yan 
berpartisipasi dalam penyelidikan, dan sisanya dalam 


keadaan siaga; kedua, tidak dapat mempengaruhi 
perbaikan "lubang." 


"lya!" 


Cui Heyu tidak membuang waktu dan dengan cepat 
menyalakan komputer di sebelahnya, kali ini dia bahkan 
tidak perlu memasukkan kode lagi, tetapi mengeluarkan 
pemindai iris eksternal dan menghubungkannya ke 
komputer. 


"Saya telah memasukkan informasi kesadaran saya ke 
dalam pemindai ini. Selama saya menghubungkan 
komputer, saya dapat memisahkan sebagian kesadaran saya 
ke dalam jaringan. Tidak perlu seberbahaya sebelumnya. 
Jika kesadaran ini ditemukan dan dibersihkan oleh software 
antivirus, saya akan menjadi sakit kepala dan kelemahan, 
tetapi itu tidak akan merusak root. Cui Heyu menjelaskan. 


Sebelum semua orang tahu, Cui dan Yu telah tumbuh 
dengan caranya sendiri. 


Dia memindai iris matanya, rasa kesadaran memasuki 
Internet, dan mulai mengumpulkan informasi dengan panik. 


Liang Xian melihat penampilan Cui dan Yu, dan tiba-tiba 
teringat kesadaran virus yang telah menyerang tubuhnya. 
Kesadaran ini tampaknya dapat memisahkan sebagian dari 
kesadaran, dan ... setelah menggigit seseorang, ia akan 
menyerang otak orang yang terinfeksi, menyalin 
informasinya sendiri, dan menelan kesadaran orang lain 
pada saat yang bersamaan. 


Ini berbeda dari pendekatan Cui dan Yu, tetapi mereka 
serupa dan pada dasarnya sama. 


Qiao Zhixue juga tidak menyangka bahwa Cui dan Yu akan 
menciptakan hal seperti itu secara diam-diam selama 
periode ini, dia melihat ke pemindai iris mata sambil 
berpikir. 


Cui Heyu tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, jadi dia 
tiba-tiba berkata, "Ada penemuan!" 


Qiao Zhixue segera berkata: "Kesadaran yang kau pisahkan 
masih berhubungan dengan ontologi?" 


"Tentu saja," kata Cui dan Yu dengan tatapan aneh, “itu 
seharusnya terjerat kuantum, kesadaran secara inheren 
terjerat dengan gugus elektron, aku memisahkan sebagian, 
mereka juga harus terjerat dengan kesadaran otak, kan?, 
The informasi yang diperoleh disinkronkan. " 


Semua orang: "..." 
Ada apa? Cui Heyu melihat ekspresi semua orang. 


"Dengan kata lain," Liang Xian mengambil pemindai iris 
mata, "Anda memasukkan sebagian kesadaran Anda ke 
dalam komputer ini, dan kami membawa komputer ke 
'kosong', dan Anda dapat berkomunikasi dengan dunia 
nyata kapan saja melalui Anda, Baik?" 


"Oke, sepertinya begitu!" Cui Heyu tampak membosankan, 
"Kenapa aku tidak menduganya?" 


Qiao Zhixue menyambar pemindai dari Liang Xian: "Ada 
cara lain. Jika pemindai Anda dapat menyimpan sebagian 
kesadaran orang lain di komputer, akankah masalah 
keterjeratan kuantum yang telah kami coba selesaikan 
dapat diselesaikan dengan mudah? Dengan hal ini , bahkan 
jika tim kekuatan memasuki dunia lain, mereka masih dapat 
berkomunikasi satu sama lain. " 


Sepertinya begitu! Cui Heyu tiba-tiba tersadar. 


"Jika Liang Xianneng mengubah metode berubah menjadi 
tubuh energi menjadi teori untuk semua orang, dan Anda 
menggunakan metode ini untuk membentuk keterjeratan 
kuantum, maka di masa depan, siapa pun yang memasuki 
'kekosongan' dapat segera keluar?" Qiao Zhi belajar, 
"bahkan Tidak perlu mengambil risiko, selama Anda 
meletakkan komputer di dekat titik masuk saat Anda masuk, 
Anda dapat bergegas ke titik transfer dan pergi. Tidak perlu 
mengambil risiko dan membuang waktu berjam-jam mencari 
transfer tunjuk seperti yang Anda lakukan sekarang! " 


"Benar, benar!" Cui dan Yu menatap, "Tetapi bagaimana cara 
memindai informasi orang lain ke dalam komputer? Saya 
dapat memprogram informasi kesadaran saya sendiri, tetapi 
saya tidak mengenal orang lain." 


Qiu Qizheng merasa bahwa anak yang selalu pintar ini 
sepertinya dibodohi oleh kejutan, dan menghela nafas: 
"Bukankah masih ada saya? Saya akan membagikan 
kemampuan Anda, dapatkah Anda membaca kesadaran 
orang lain melalui kekuatan saya? Informasi, menyimpan 
sebagian dari kesadaran mereka atau bahkan hanya sebuah 
pikiran di komputer? " 


Ya! Cui Heyu memeluk Qiu Qizheng dan melompat dengan 
gembira. 


Masalah yang semua orang khawatirkan diselesaikan 
dengan kemampuan Cui dan Yu. 


Apa untungnya bagi saya mendapatkan begitu banyak anak 
kembar! Kata Qiao Zhixue. 


Berbicara tentang si kembar itu, mereka juga cukup tidak 
beruntung.Mereka awalnya direncanakan untuk memasuki 


"kosong" dengan tim kemampuan, tetapi rencananya 
terdampar karena insiden kereta bawah tanah, dan mereka 
belum masuk sejauh ini, dan mereka tidak ada. lebih lama 
dibutuhkan! 


Ketika semua orang sangat bersemangat, hanya Tan Yan 
yang bertanya dengan tenang: "Informasi apa yang Anda 
temukan di Internet? Apakah Anda menemukan informasi 
yang hilang?" 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Xiao Cui 
mengatakan bahwa dia awalnya mengira bahwa 
kemampuannya adalah sesuatu yang tidak ada rasa, tapi 
siapa tahu itu sangat berguna! Aku sangat ingin berterima 
kasih kepada negara dan partai! 


95 


Bab 96 Hilang 


Bab 96: Hilang (2) 


Yang ditemukan Cui Heyu adalah lingkaran teman yang 
dengan cepat dihapus. Itu diposting oleh satu-satunya gadis 
di antara tiga pembangun kemampuan. Waktu adalah 
13:13:13 kemarin sore. Isinya sangat sederhana 


[Hari ini terlalu sial, saya digigit anjing saat berjalan di 
jalan, dan saya harus mendapatkan vaksin rabies nanti. 


Kurang dari lima menit setelah memublikasikan Momen, dia 
menghapus postingan ini. 


Ini adalah informasi yang sangat umum, tetapi catatan 
keberadaan harian yang dilaporkan oleh petugas pelacak 
tidak biasa. Catatan menunjukkan bahwa gadis itu tidak 
pergi ke stasiun pencegahan epidemi untuk vaksinasi, 
tetapi berbaring di asrama sepanjang sore bahkan tanpa 
makan malam. 


Adalah normal bagi anak perempuan untuk tidak makan 
malam untuk menurunkan berat badan. Makanan ini tidak 
menarik perhatian pelacak, tetapi ada masalah dengan 
penghapusan lingkaran teman dengan cepat. 


Tan Yan berkata: "Tidak ada catatan digigit oleh pengamat 
dalam catatan pelacakan. Bisa terjadi di titik buta, atau 
pengamat mengalami halusinasi." 


"Terlebih lagi," kata Cui Heyu penuh kemenangan, "Aku 
menemukan bahwa bukan hanya dia yang digigit. Dua 


lainnya mengalami hal serupa, tapi mereka juga tidak 
ditemukan oleh pelacak." 


la juga menemukan dua foto dari pengawasan pinggir jalan, 
salah satunya adalah foto orang bertenaga api yang 
tergores oleh mobil listrik yang lewat, dan lengannya 
tergores. Supernaturalist yang tersisa juga seorang 
mahasiswa dan terluka saat bermain bola basket. 


"Semua luka dan pertumpahan darah telah terjadi, dan 
semuanya kecelakaan." Tan Yan menganalisis, "dan semua 
terjadi antara pukul 13.00-13.30 kemarin sore. Fenomena 
umum ini perlu diperhatikan." 


Liang Xian tidak berbicara, ia menatap tangan kanannya 
yang bersarung tangan dan terus mengulangi gerakan 
merentangkan telapak tangannya, mengepalkan tangan, 
lalu menyebar dan mengepalkan tangan. 


Kapan orang hilang itu ditemukan? Tanya Tan Yan. 


Pukul 9 pagi ini saat personel pelacak mengganti shiftnya. 
Menteri Yu mengatakan, Personel pelacak dibagi menjadi 
tiga kelompok shift, delapan jam sehari, dan tidak ada 
masalah saat mereka mengganti shift jam 1 pagi kemarin. 
Tidak ada yang terlihat pagi ini. " 


"Tujuan memilih melakukannya larut malam adalah untuk 
mencegah orang menyadarinya. Ini adalah langkah yang 
direncanakan." Tan Yan berkata, "Waktu yang hilang harus 
antara jam 2 pagi dan 5 pagi. Periode ini adalah saat orang 
tertidur. , yang paling lelah dan paling tidak lelah. Perhatian. 
Periksa video pengintaian di daerah tempat tinggal tiga 
orang selama periode ini. Bahkan jika tidak ada pengawasan 
di asrama atau komunitas, pasti ada beberapa jalan di 
sekitarnya. " 


Pintu asrama kedua mahasiswa diawasi. Saya sudah cek. 
Karena jam malam, tidak ada yang masuk atau keluar 
setelah pukul 11. Tapi keduanya tinggal di lantai dua. 
Dengan memperhatikan fisik orang supernatural, dari 
jendela Kemungkinan melompat keluar sangat tinggi. 
Pengawasan di depan sekolah masih tidak menangkap 
orang, mungkin itu melompati dinding. Pengawasan di 
lampu lalu lintas dan persimpangan terdekat juga 
memandang mereka , dan mereka tidak melihat orang. 
Mereka sepertinya menghindari jalan dari jalan kecil. Dan 
jika Mereka naik taksi segera setelah mereka keluar, dan 
kami tidak dapat mengambil gambar. " 


Menteri Yu menggelengkan kepalanya: "Personel pelacak 
pasti telah dibawa pergi setelah ditundukkan. Tidak 
mungkin naik taksi dengan orang yang koma. Apakah ada 
berita tentang mobil yang hilang di dekat sini?" 


Cui dan Yu menggelengkan kepala lagi. Terlepas dari 
kenyataan bahwa keenam orang ini terluka dan berdarah 
pada saat bersamaan, mereka sama sekali tidak 
meninggalkan informasi apapun, bahkan meninggalkan 
handphone mereka di kediaman masing-masing. 


Petunjuknya dipotong dengan cara ini. 


Ketika semua orang bingung, Oiao Zhixue tiba-tiba berkata: 
"Terluka dan berdarah, terdengar seperti cara virus zombie 
menyebar." 


Setelah itu, dia melihat ke arah Liang Xian, pada saat ini, 
Liang Xian sedang melihat tangannya dengan penuh 
konsentrasi. 


Liang Xian tidak menjawab, dan Qiao Zhixue berkata lagi: 
"Sepertinya kamu sudah menebak ke arah ini." 


"Maksudmu ..." Tu Zishi memandang Oiao Zhixue dengan 
tidak percaya. Mungkinkah hal seperti ini masih terjadi? 


"Tidak mungkin," Qiu Oizheng menggelengkan kepalanya, 
"Titik teleportasi hanya akan memungkinkan kita untuk 
kembali ke dunia asli. Kami telah mencoba mengembalikan 
batu, tetapi kami tidak dapat melakukannya." 


"Tetapi rusa kecil itu datang ke sini," Qiao Zhixue 
menyentuh kepala rusa kecil itu, "karena 'mengikuti' hanya 
dapat diteleportasikan ke satu arah, kami tidak pernah 
memikirkan tentang penjelajahan terbalik, tetapi 
memikirkannya dengan cermat, hal semacam ini 
sebenarnya mungkin. Siapa yang telah memutuskan bahwa 
virus yang menyebabkan akhir dunia zombie adalah milik 
dunia zombie? Jika kesadaran ini awalnya milik dunia lain, 
maka ia dapat mengikuti Liang Xian kembali! " 


Semua orang memandang Liang Xian, dan Liang Xian juga 
memandang semua orang, Dalam hal ini, jika situasi tidak 
ditangani dengan baik, tim akan mudah didiskreditkan. 


Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jika Liang Xian 
tidak kembali, tidak akan ada kesadaran dunia lain yang 
menyerang bumi. 


Apakah itu Zhang Hua sekarang menjadi zombie? Tebak Tu 
Zishi. 


"Belum tentu," Tan Yan berbicara. Dia mengangkat 
tangannya untuk memegang bahu Liang Xian, "Saya 
percaya Liang Xian, jika dia tidak yakin bahwa virus zombie 
telah benar-benar dimusnahkan, dia tidak akan kembali." 


"Dan jika kesadaran itu benar-benar ada di Liang Xian, itu 
seharusnya tidak menyerang ketiga penyintas kereta bawah 
tanah pada awalnya, tetapi tim kemampuan kita. Itu 


mungkin tidak dapat mengalahkan Liang Xian yang telah 
menyerap inti kristal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi 
melawan Itu seharusnya mudah bagi anggota tim 
kemampuan sekarang. Misalnya, Lucas, yang baru saja 
membangkitkan kemampuannya, adalah target terbaik. 


Namun, tidak hanya gagal melakukannya, ia juga memilih 
penyintas kereta bawah tanah, yang berarti tidak bisa 
mendekati Liang Xian, jadi itu akan memberikan jarak 
terpendek. 


Dalam hal ini, tidak mungkin mengikuti Liang Xian kembali 
ke dunia nyata, tetapi menggunakan metode lain. " 


Tan Yan menganalisis setiap kata secara teratur, hanya 
untuk membantu Liang Xian menghilangkan kecurigaan. 


Liang Xian akhirnya berhenti melihat si manipulator, tapi 
malah memegang telapak tangan Tan Yan dengan 
backhand-nya, menunjukkan senyuman. 


Hanya Tan Yan yang masih bisa mempercayainya saat ini. 


Tan Yan melanjutkan: "Selain itu, terlalu dini untuk 
mengatakan bahwa perjalanan mundur terlalu dini. Jika 
memang benar kesadaran itu, bukankah seharusnya ia 
mengubah orang lain menjadi zombie dan menyebabkan 
akhir zaman? Jika ia ingin menyebarkan Virus zombie, 
seharusnya menyerang orang biasa di tempat keramaian 
agar virus bisa menyebar dengan cepat dan dalam skala 
besar. " 


"Yah, ide ini juga mungkin." Qiao Zhixue berkata, "Tapi saya 
tidak mengesampingkan kemungkinan makhluk cerdas dari 
dunia lain menyeberang ke belakang. Kita harus bersiap 
untuk yang terburuk setiap saat." 


Apa rencana terburuknya? Tanya Ah San. 


"Hal yang 'kosong' terungkap, dan masyarakat panik. 
Beberapa orang yang tertarik menarik orang ke 'kosong' dan 
mencoba untuk menciptakan makhluk supernatural. Cui 
Heyu menganalisis. 


Bukan hanya itu, kata Liang Xian tiba-tiba, Jika kesadaran 
itu, saya telah mengatasinya selama beberapa bulan, tetapi 
saya masih memahaminya. Yang dibutuhkannya bukanlah 
zombie, tetapi tubuh dan energi yang kuat.. Dunia zombie 
tidak memiliki "kekosongan" yang sama seperti kita. 
Kemampuan kebangkitannya sangat sulit. Lebih banyak 
orang menjadi zombie tanpa otak di bawah invasi virus. Tapi 
dunia kita berbeda. Yang "kosong" bisa membuat orang 
biasa menjadi orang asing." 


Maksudmu, kita akan bertemu satu sama lain di dunia yang 
'kosong'? Cui Heyu bertanya. 


Liang Xian menggelengkan kepalanya perlahan: "Tidak, kita 
bahkan mungkin tidak menemukan yang 'kosong'. Kecuali 
jika Tu Zishi dapat secara akurat memprediksi waktu dan 
tempat dari yang 'kosong' sebelumnya, semua 'kekosongan' 
akan diselesaikan olehnya. 


Oiao Zhixue memahami: "Menggunakan yang 'kosong' 
untuk menciptakan kekuatan supernatural, pertama-tama 
mengumpulkan kekuatan seperti dunia zombie, dan 
akhirnya menyerap energi dari kekuatan supernatural ini 
untuk menjadi eksistensi yang paling kuat." 


Jika ini masalahnya, maka dunia kita akan menderita. 
Menteri Yu berkata dengan sungguh-sungguh, Saya akan 
segera menghubungi Keamanan Umum dan Departemen 
Kepolisian Bersenjata dan melakukan pencarian karpet di 


dalam kota B, jadi kita tidak akan dapat melakukannya. 
temukan enam orang ini! " 


"Menteri, yang kita bicarakan hanyalah spekulasi," kata Qiao 
Zhixue, "Itu mungkin tidak benar." 


Menteri Yu berkata: "Tapi kita harus bersiap untuk yang 
terburuk di sini, dan penghilangan bukan hanya seorang 
yang selamat di kereta bawah tanah, tetapi juga tiga 
pejuang yang luar biasa dan seorang yang supernatural. Jika 
itu benar-benar dilakukan oleh seseorang yang memiliki 
hati, kita bahkan tidak akan bisa. mampu melakukannya. 
Biarkan mereka berhasil, kita harus menemukan orang yang 
hilang itu secepat mungkin. " 


Menteri Yu benar, tidak peduli siapa lawannya, mereka tidak 
bisa santai. 


Di akhir pertemuan, Menteri Yu menghubungi departemen 
terkait untuk menemukan enam orang hilang.Tim adidaya 
dan Qiao Zhixue tidak ada gunanya dalam hal ini, dan 
mereka harus menunggu dengan tenang. 


Awalnya adalah hari yang baik bagi Liang Xian untuk 
kembali ke dunia nyata. Mereka masih berada di atas angin 
dalam proses hubungan diplomatik dengan negara, dan 
mereka berharap mendapatkan teknologi canggih yang 
selalu mereka butuhkan. Selain itu, Liang Xian ingin 
mengkonfirmasi niat Tan Yan, tetapi diganggu oleh keadaan 
darurat. 


Tim supernatural kembali ke kamarnya dengan putus asa, 
dan Liang Xian dalam suasana hati yang sangat buruk dan 
terus melihat tangannya. 


Apakah lebih baik jika aku tidak kembali? Setelah kembali 
ke kamar, Liang Xian berkata, Jika aku mati di dunia zombie 


dan tidak menghancurkan konspirasi kesadaran, dan 
mengabaikan kehidupan dan kematian dunia lain. , dunia 
kita tidak akan mati? " 


Tan Yan, yang telah mengikutinya sepanjang waktu, tiba- 
tiba berkata: "Jalannya, naik!" 


Rusa yang menerima perintah itu bergegas maju begitu saja 
dan menggigit pantat Liang Xian lagi. 


Aduh! Liang Xian menutupi pantatnya, dan mencabut rusa 
itu darinya, menatap tanpa daya ke arah orang dan rusa di 
depannya, Mengapa kamu menggigitku lagi kali ini? 


Jika kamu tidak kembali, kita akan mati di dunia energi 
gelap. Tan Yan berkata dengan ringan, Tidak ada apa-apa 
jika kamu mengalahkan virus di tubuhmu dan kembali ke 
dunia nyata. Kita semua sangat bahagia. 'Kekosongan' 
tercipta di dunia kita, artinya bumi sudah memasuki jaman 
akhir, sekalipun tidak ada bencana hari ini, akan ada 
kesulitan lain. 


Ketika saya pertama kali bekerja, seorang senior tua 
memberi tahu saya bahwa masalah digunakan untuk 
menyelesaikan masalah, dan selalu ada lebih banyak solusi 
daripada masalah. Merendahkan diri secara membabi buta 
hanya akan membuang-buang waktu. Daripada menyesali 
'apa yang tidak seharusnya di awal', lebih baik ceria dan 
pikirkan 'bagaimana masa depan yang seharusnya'. " 


Liang Xian tersenyum tak berdaya: "Kalau begitu, jangan 
gigit pantatku." 


Nada suara Tan Yan seperti pendahulu lama, yang 
memberinya rasa jarak. 


"Rusa ingin menggigit," Tan Yan meremas telinga rusa 
dengan penuh kasih sayang. "Kamu selalu membuangnya 
saat kamu menggunakannya, dan dia sangat marah." 


Ekspresi Liang Xian sedikit kaku, dia tidak ... telah cemburu 
bahwa rusa itu tidur dengan Tan Yan ketika dia pergi, dan 
memiliki hubungan dekat dengan Tan Yan. Orang dan rusa 
entah berciuman atau berpelukan, jadi dia bisa tidak 
cemburu. 


Rusa itu dekat dengan saya karena keterikatan kuantum 
dengan saya. Demikian pula, dia pasti dekat dengan Anda. 
Tan Yan memeluk rusa di depan Liang Xian. Bahkan jika dia 
tidak mengharapkannya pada awalnya, dia kuantum terjerat 
dengan kita. Keterikatan telah menjadi seperti sekarang ini. 
Bukankah Anda seharusnya bertanggung jawab padanya? 
Sebagai seorang penatua, bukankah seharusnya Anda 
merawatnya dengan baik dan mendidiknya? " 


Liang Xian: "..." 


Dia mengambil rusa dan menyentuh wajah rusa, tanpa 
disangka, tangannya digigit, dan rusa itu menatapnya 
dengan kesal. 


Kenapa kamu menggigit tangan kananmu lagi? Liang Xian 
dengan enggan menyentuh kepalanya dengan tangan 
kirinya, Aku tidak sakit, bukankah gigimu sakit? 


Rusa kecil itu tidak melepaskannya, dan terus menggigit 
dengan ganas, dengan sepasang mata seolah menuduhmu, 
bajingan yang hanya peduli pada kelahiran! 


Liang Xian: "..." 


Dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru berusia 20 
tahun tahun ini, tetapi dia telah mengalami perasaan 


istrinya yang membawa anak itu ke pintu. 
Ini juga cukup baru. 


"Saya salah," kata Liang Xian menenangkan, "Saya tidak 
pernah menyadari bahwa Anda benar-benar terlibat 
kuantum dengan saya. Anda juga telah membantu saya 
menyampaikan berita berkali-kali. Tanpa izin Anda, saya 
tidak akan terlalu banyak memasuki pikiran Anda. . Tenang. 
Terima kasih, rusa kecil. " 


Aku bahkan tidak memikirkannya, tetapi ternyata Xiaolu 
telah membantu mereka secara diam-diam. 


Mendengar kata-katanya yang tulus, Xiao Lu perlahan 
membuka mulutnya dan menjilat tangan Kirinya, yang 
dianggap sebagai pengampunan. 


Tan Yan berdiri di depan mereka dan berkata dengan serius: 
"Tidak peduli apa yang akan kita hadapi selanjutnya, Xiaolu 
dan aku akan selalu menemanimu. Bahkan jika tidak ada 
perasaan berapi-api, dapatkah kamu menerima tanggapan 
seperti ini?" 


Aku tidak bisa memintanya. Liang Xian akhirnya 
mendapatkan jawaban yang selalu diinginkannya, 
memegang rusa di satu tangan dan pinggang Tan Yan di 
tangan lainnya, dan berbisik lembut. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Tidak, 
ketika Anda mengaku pada rusa terakhir kali, Anda 
mengatakan jauh lebih baik dari ini. Mengapa Anda 
mendekati saya, hanya itu yang tersisa? 


Tan Yan: Saya pernah berbicara dengan Xiaolu, Menteri Yu 
sekali, dan berkata bahwa saya lelah, jadi mari kita lebih 
ringkas. Pembaca lelah. 


Liang Xian: ... 


96 


Bab 97 Hilang 


Bab 97: Hilang (3) 


Pada sore hari di hari yang sama, Biro Keamanan Umum Kota 
B menemukan mayat dua pelacak di pinggiran selatan. 
Ekspresi mereka sangat damai. Mereka sepertinya tidak 
merasa sakit saat tidak menerimanya sebelum meninggal. 
Mereka meninggal dengan sangat damai. 


Untuk mencegah informasi bocor, Menteri Yu 
memerintahkan mayat keduanya untuk dipindahkan 
kembali ke pangkalan dan mengundang dokter forensik 
profesional untuk menyelidiki penyebab kematian, tetapi 
hingga malam, mereka tidak menemukan penyebab 
kematiannya. 


Dokter forensik yang bermarga Chen adalah dokter forensik 
paling berpengalaman di Biro Keamanan Umum Kota B. Dia 
berusia lebih dari 30 tahun dan terlihat biasa saja. Dia telah 
menindaklanjuti banyak kasus besar, dan mereka dapat 
menemukan orang paling berpengalaman di dekatnya. . 


Mengapa saya tidak bisa menemukan penyebab kematian? 
Menteri Yu bingung, Asfiksia, kehilangan banyak darah, dan 
luka fatal, harus selalu ada petunjuk umum untuk penyebab 
kematian seperti itu? 


Tidak, Dokter Forensik Chen melepas topengnya dan 
berkata kepada orang-orang yang berada di luar ruang 
anatomi, Saya telah memeriksa semua bagian, tetapi saya 
tidak dapat menemukan penyebab kematian. Mereka tidak 
memiliki luka yang fatal, tidak ada sesak napas. atau 
ketakutan. Ekspresi keduanya sangat stabil, seolah-olah 


mereka sedang sekarat dalam tidur mereka. Namun, 
sebagian besar kasus kematian dalam tidur mereka adalah 
hipoksia atau keracunan karbon monoksida, dan beberapa 
telah mengonsumsi terlalu banyak obat tidur, dan mereka 
tidak akan seperti mereka. " 


Bolehkah saya masuk dan melihat-lihat? Liang Xian 
bertanya. 


Chen forensik tidak tahu identitas Liang Xian, jadi dia 
memandang Menteri Yu. 


Menteri Yu mengangguk, Liang Xian berganti pakaian 
setelah disinfeksi dan berjalan ke ruang otopsi. 


Kedua pejuang ini berusia empat atau lima tahun lebih tua 
dari diri mereka sendiri, dan mereka lahir sangat muda. 
Mereka memiliki masa depan yang cerah, tetapi mereka 
kehilangan nyawa dengan cara ini. 


Liang Xian meletakkan tangannya di atas kepala mereka, 
tidak bergerak. 


Chen forensik dan asistennya juga berada di ruang anatomi. 
Dia berencana memberi Liang Xian beberapa dukungan 
teknis, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan 
menyentuh peralatan tanpa menyentuh peralatan. Dia 
hanya menutup matanya dan menyentuh penutup roh 
surgawi Itu seperti sekte. 


Sekitar sepuluh menit kemudian, Liang Xian membuka 
kacamatanya dan bertanya, "Chen yang jatuh, apakah kamu 
pernah membedah otak mereka?" 


"Tentu saja," kata Forensic Chen, "kemacetan otak juga bisa 
menjadi salah satu penyebab kematian. Beberapa jejak 
tidak terlihat di luar dan perlu dibedah. Tapi otak mereka 


normal. Setelah pemeriksaan cermat, saya menjahit kembali 
mereka. " 


Ini juga untuk menghormati almarhum. Seringkali setelah 
otopsi, akan ada seseorang yang bertanggung jawab untuk 
merawat jenazah, membiarkan mereka meninggalkan dunia 
dengan bermartabat. 


"Saya ingin menonton videonya," kata Liang Xian. 


Forensik Chen menyerahkan video itu kepada Liang Xian, 
merasa sedikit bingung, dan bertanya: "Anda sepertinya 
berpikir bahwa penyebab kematian mereka terkait dengan 
otak." 


"Hampir," Liang Xian, orang luar, berkata dengan tidak 
nyaman, "Terima kasih." 


Dia mengambil kartu memori dan keluar dari ruang otopsi 
dengan hormat Anggota tim super berdiri di luar pintu, 
menunggu jawabannya. 


Kesadaran mereka telah menghilang. Setelah kembali ke 
ruang pertemuan rahasia, Liang Xian berkata, Bahkan jika 
Anda adalah orang mati, Anda masih memiliki kesadaran, 
dan mereka yang dekat dengan Anda akan merasakannya 
Karena keterikatan kuantum. 


Bisakah kamu merasakan kesadaran orang mati? Menteri Yu 
bertanya. 


"Selama orang-orang di tim kekuatan menguasai 
metodenya, mereka pasti bisa melihatnya. Misalnya, Tembok 
Besar di Dunia Resonansi Shumen, semua orang melihat 
titik cahaya. Tentu saja, ini Karena radiasi pengion dunia 
adalah sangat kuat, yang membuat kesadaran melekat pada 
Tembok Besar. Anda hanya dapat melihat jika Anda menjadi 


sangat aktif. Dalam keadaan normal, orang dengan 
penglihatan khusus seperti Yan  Yongfeng dapat 
mendeteksinya. Selain itu, ini adalah saya. Saya telah 
menyerap banyak inti zombie, yang bisa menyimpan 
kesadaran yang sangat kuat., Saya bisa melihat kesadaran 
itu. Liang Xian menjelaskan. 


Artinya, jiwa kedua prajurit itu hilang? Asan hanya bisa 
mencoba memikirkan masalah dari sudut pandang Bibi 
Yang, agar bisa mengikuti pemikiran Liang Xian. 


"Bisa juga dipahami sepertimu," Liang Xian menyerah 
menjelaskan teori itu kepada semua orang. "Seseorang telah 
menghancurkan otak mereka dengan cara yang sangat 
cerdik. Kehancuran ini cukup istimewa. Mereka tampaknya 
berpikir bahwa mereka harus mati atau sudah mati. Secara 
sadar menghentikan berbagai fungsi tubuh, dan setelah 
kematian tubuh, si pembunuh menghancurkan kesadaran 
mereka." 


97 


Bab 98 Konfrontasi 


Bab 98: Konfrontasi (1) 


Lawan terlalu berhati-hati dan terjebak lagi setelah 
menyelidiki di sini. 


Suasana tim adikuasa sangat menyedihkan. Mereka 
memiliki kekuatan supernatural. Mereka telah dilatih oleh 
negara selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak bisa 
berbuat apa-apa. Mereka menyaksikan dua kawan 
kehilangan nyawa dengan cara ini. 


Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, dan tubuh 
mereka dibekukan serta tidak dapat dikuburkan. Karena 
penyebab kematian tidak diketahui, Guo Ji'an bahkan tidak 
bisa memberi tahu keluarga mereka tentang kematian 
kedua prajurit tersebut. 


Menteri Yu sangat kesal dan telah bekerja tanpa tidur 
selama dua hari. Xu Mingyu hampir tinggal di Biro 
Keamanan Umum Kota B dan mengawasi perkembangan 
kasus ini. 


Semua orang bekerja keras saat ini, tetapi tim negara 
adidaya hanya bisa tinggal di pangkalan dan tidak bisa 
berbuat apa-apa. 


Saat keluar dari freezer, Tan Yan tiba-tiba berkata, "Aku ingin 
keluar dan berkeliling." 


Xu Mingyu dan Menteri Yu tidak ada di sana. Orang yang 
bertanggung jawab untuk menjaga tim adidaya adalah 
seorang prajurit kecil bernama Gu Ming yang juga 


merupakan orang dalam. Dia langsung keberatan: "Tidak, 
Menteri Yu berkata jika tujuan pihak lain adalah benar-benar 
negara adidaya, Anda mungkin diserang. " 


Mendengar apa yang dia katakan, Tan Yan bahkan 
tersenyum: "Ini tidak tepat." 


"Tenanglah," kata Gu Ming, "Kamu sangat penting bagi 
negara, dan tidak boleh ada kecelakaan!" 


"Tidak," kata Tan Yan dengan sungguh-sungguh, "Aku bukan 
orang yang begitu penting sekarang, dan penggantinya 
sudah muncul. Aku seharusnya bisa bergerak dengan bebas, 
kan?" 


Liang Xian meraih lengan Tan Yan: "Jangan impulsif." 


"Aku tidak punya dorongan hati," Tan Yan menatap mata 
Liang Xian. "Dua hari telah berlalu. Tidak ada berita dari tiga 
supernaturalist dan Zhang Hua. Dalam 20 jam lagi, 72 jam 
penyelamatan emas akan berlalu. Kita mungkin A prajurit 
akan hilang selamanya. Kamu selalu mengatakan bahwa 
aku tidak tergantikan, jadi tidak boleh ada kecelakaan. Tapi 
sekarang bersamamu, aku adalah kekuatan super biasa, 
tidak berbeda dengan Zhang Hua. " 


Kami telah kehilangan empat kekuatan super dan dua 
pejuang yang luar biasa, dan organisasi juga Ingin 
meminimalkan kerugian tersebut! Gu Ming hendak 
melompat dengan tergesa-gesa. 


"Jangan khawatir, kalian dengarkan aku baik-baik." 


Tan Yan melihat ekspresi cemas dan sedih dari tim adidaya 
dan berkata: "Saya tidak ingin keluar tanpa rencana untuk 
mencoba keberuntungan saya, tetapi setelah 
mempertimbangkan dengan cermat. 


Dalam dua hari terakhir, saya telah memikirkan tentang 
mengapa enam orang yang hidup menghilang begitu saja, 
tetapi tidak ada jejak yang tersisa. Xiao Cui memeriksa 
semua kamera di kota, tetapi tidak ada yang diperoleh; 
Menteri Yu mempercayakan Biro Keamanan Umum Kota B 
untuk memeriksa semua pengemudi taksi, mobil pemanggil 
mobil online, dan mobil sport pribadi di Kota B. Jawaban 
semua orang adalah sama, tidak ada sama sekali. Saya 
bertemu mereka; Xu Mingyu menyelidiki semua catatan 
mobil yang hilang dan pengemudi semua gerbong barang 
utama, tetapi tidak menemukan apa pun. Menurut Anda 
mengapa ini terjadi? " 


Jika Anda tahu, tim kemampuan tidak akan begitu bosan. 


Departemen keamanan publik, keamanan teknis nasional 
dan pasukan polisi bersenjata Kota B semuanya 
diberangkatkan, tetapi enam orang tidak ditemukan. 
Mengapa? 


Masuk akal bahwa ini tidak mungkin dalam masyarakat 
modern. Paling tidak, empat orang yang mungkin masih 
hidup harus makan dan membeli barang, bagaimana 
mungkin tidak ada jejak sama sekali? 


Meskipun Tan Yan memiliki pengetahuan umum tentang 
mekanika kuantum, dia telah terlibat dalam investigasi 
Kriminal selama bertahun-tahun dan dia masih sangat 
berpengalaman di bidang ini. 


"Aku banyak berasumsi, misalnya, mereka kabur dari kota B 
atau bersembunyi di beberapa tempat tersembunyi, tapi 
ternyata tidak benar, karena kedua mayat itu juga muncul 
begitu saja." 


Setiap orang yang hadir telah mempelajari investigasi 
kriminal, dan banyak lainnya telah berlatih di Biro 


Keamanan Umum Semua orang memahami kebenaran yang 
dikatakan Tan Yan, tetapi tidak mungkin insiden tersebut 
terjadi di bawah mata semua orang. 


"Karena tidak bisa dijelaskan dengan kategori pengetahuan 
yang ada, jawabannya hanya satu." 


Tan Yan meletakkan tangan di wajahnya saat berbicara, dan 
semua orang menemukan bahwa wajahnya telah berubah 
sedikit. Dalam waktu kurang dari satu menit, Tan Yan 
berubah dari pemuda di depannya menjadi Tan Yan yang 
berusia lima puluh sembilan. 


Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang-orang dari 
tim kekuatan berhadapan langsung dengan Tan Yan yang 
lama. 


"Jika spekulasi penyeberangan terbalik benar, maka sangat 
mungkin mereka akan mengubah penampilan mereka atau 
membuatnya tidak terlihat," kata Tan Yan, "Dalam 
menghadapi kemampuan seperti itu, kami tidak dapat 
menemukannya." 


Dia meletakkan tangannya di telapak tangan Liang Xian. 
Setelah melepaskannya, Tan Yan menempelkannya di 
dinding: "Kamu bisa menguji sidik jari ini. Ini bukan milikku, 
ini milik Liang Xian." 


"Bahkan sidik jari bisa diubah ..." Gu Ming bergumam, "Jika 
pihak lain benar-benar memiliki kemampuan ini, maka kita 
tidak akan dapat menemukan siapa pun bahkan jika kita 
membalikkan Kota B." 


"Jadi kami membutuhkan umpan," Tan Yan menunjuk pada 
dirinya sendiri, "umpan yang bisa melawan lawan dan 
kembali kapan saja." 


Dia menunjuk ke Xiaolu lagi, dan semua orang mengerti apa 
yang dia maksud. 


Tan Yan mungkin sangat berbahaya untuk keluar, tapi 
bahayanya sebenarnya ada di hatinya. Mereka dapat 
menarik musuh, dan dengan kekuatan Tan Yan, sangat tidak 
mungkin untuk dikalahkan dengan satu gerakan. Dan dia 
memiliki kemampuan untuk berteleportasi, bahkan jika itu 
sangat berbahaya, dia dapat segera kembali ke markas. 


"Aku harus pergi," kata Liang Xian. 


"Tidak," Tan Yan menggelengkan kepalanya. "Kali ini sangat 
berbahaya. Ini bukan latihan yang bisa digunakan sebagai 
latihan. Kamu adalah pilar masa depan tanah air, dan senior 
seperti saya, tentu saja, ingin membuka jalan bagi generasi 
muda. " 


"Bukan kamu..." 


Tan Yan menutupi mulut Liang Xian dan menolak untuk 
melanjutkan. 


Liang Xian menatap Tan Yan dengan cemas di matanya. 


Dia mati-matian menyerap inti Kristal dan memperkuat 
kekuatannya, tetapi hasilnya tetap sama. 


"Saya setuju dengan rencana ini," kata Qiao Zhixue, yang 
berlari ke freezer pada suatu saat, "tetapi Tan Yan juga harus 
mengambil beberapa tindakan perlindungan. Kita harus 
membawa senjata dan peralatan pelacakan dan 
pemantauan. Saya akan membantu Anda melamar Menteri 
Yu. " 


"Terima kasih banyak," kata Tan Yan. 


Setelah Menteri mendengarkan analisis Tan Yan, dia segera 
setuju dengannya. 


Dalam keadaan seperti itu, lebih baik mengambil inisiatif 
menyerang daripada hanya menunggu kematian. 


Liang Xian melamar untuk bertindak dengan Tan Yan, tetapi 
ditolak. 


Tan Yan mengendarai mobil Volkswagen biasa yang 
disediakan oleh organisasi, mobil itu dimodifikasi khusus 
dan dilengkapi dengan senjata yang memadai. 


Dia pertama kali berkendara ke kediaman superseder tipe 
api, di sinilah tempat Zhang Hua dan superseder tipe api 
menghilang pada saat bersamaan. Zhang Hua adalah 
penduduk asli sistem bumi, dan akan ada beberapa 
petunjuk yang tersisa, tetapi polisi biasa tanpa kemampuan 
mungkin tidak menyadarinya. 


Sebelum memasuki "kekosongan", negara adidaya tipe api 
adalah seorang anak laki-laki yang bisa dibawa pulang. Dia 
baru saja berhenti dari pekerjaannya pada hari perjalanan 
dan ingin kembali ke kampung halamannya. Tidak mudah 
untuk pergi ke utara. Daripada bercampur di sini, itu lebih 
baik pulang dan mencari jalan keluar. 


Bei Diao biasa ini, bernama Zhao Tianming, mendapatkan 
ability tersebut secara tidak sengaja, ia mendengar bahwa 
Bibi Yang dipekerjakan oleh ability team dan ditugaskan di 
dua rumah, maka ia ingin bergabung dengan ability team 
tersebut. 


Tetapi menurut penampilannya di dunia zombie, Zhao 
Tianming adalah orang yang impulsif, tidak patuh, dan 
cukup sombong.Bahkan jika orang seperti itu memiliki 
kemampuan khusus, tim kemampuan tidak akan 


menginginkannya, apalagi kemampuan api tidak terlalu 
istimewa. Level Zhao Tianming saat ini bahkan tidak 
sebanding. 


Zhao Tianming menolak untuk menerimanya. Setelah 
menerima uang dari Guoji'an (biaya kerugian spiritual dunia 
lainnya), dia menggunakan uang tersebut untuk menyewa 
rumah di pinggiran Kota B. Dia berkeliling setiap hari, dan 
berniat untuk menggunakan Kekuatan supernatural jika dia 
tidak setuju dengannya, itu membuat tim pelacak pusing, 
dan akhirnya anggota tim yang baru saja membangunkan 
Kemampuan mengawasinya. 


Menteri Yu juga mengatakan bahwa begitu dia memiliki 
kecenderungan untuk menggunakan kekuatan supernatural, 
dia akan ditangkap karena melakukan kejahatan dengan 
sengaja melukai dan membocorkan rahasia. 


Sebelum Zhang Hua sempat menangkap Zhao Tianming, 
keduanya menghilang. 


Komunitas tempat tinggal Zhao Tianming kacau, dan tidak 
ada aturan untuk parkir kendaraan. Tan Yan secara acak 
menemukan tempat yang tidak akan mempengaruhi 
mengemudi dan menghentikan mobil Kediaman Zhao 
Tianming ada di bawah. 


Demi kenyamanan pelacakan, Zhang Hua tinggal di lantai 
bawah menuju Zhao Tianming, dan dia bisa mendengar 
semuanya dengan jelas. Dua apartemen bujangan telah 
diblokir oleh polisi, tapi Tan Yan bisa masuk. 


la memasuki kamar Zhang Hua yang sangat bersih. 
Bertahun-tahun manajemen militer membuat Zhang Hua 
sangat memperhatikan urusan rumah. Selimut itu dilipat 
menjadi empat kotak dan diletakkan dengan rapi di atas 
tempat tidur. Seprai putih bersih tidak ada kerutan. 


Laporan investigasi Biro Keamanan Umum Kota B 
menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda orang luar 
memasuki ruangan, dan jejak kaki di tanah serta sidik jari di 
dalam ruangan menunjuk ke korban yang keluar sendiri dari 
kamar. Mereka hampir membalikkan rumah, tetapi tidak 
menemukan apa pun. 


Tan Yan membuat beberapa putaran di kamar, dan akhirnya 
pandangannya jatuh ke dinding di depan pintu. 


Bagaimanapun, ini adalah rumah tua, dan tidak peduli 
seberapa bersihnya, dindingnya tidak putih. Di dinding 
sebelah pintu terdapat beberapa sidik jari hitam karena 
pintu terus ditutup, polisi juga telah memeriksa sidik jari 
yang ditinggalkan oleh Zhang Hua sendiri. 


Tan Yan melihat sidik jari yang tidak jelas ini dan 
membayangkan bahwa Zhang Hua pernah berdiri di depan 
pintu dan menggaruk tangannya di dinding dekat pintu. 


Anak ini adalah kekuatan asli ... 


Tan Yan mengulurkan tangannya dan mengangkat cat putih 
di dinding. 


Ini adalah rumah tua dengan lapisan semen di bagian luar 
dan deretan batu bata di dalamnya. Kekuatan Tan Yan agak 
kuat, bahkan lapisan luar semen robek sekaligus. 


Beberapa batu bata di bawah semen memiliki beberapa 
cekungan yang tidak bisa dijelaskan pada mereka. Tan Yan 
melihatnya sebentar dan kemudian merobek semua semen 
dari separuh dinding. 


Saya melihat seseorang di atas batu bata seolah menulis 
dengan jari mereka: Tolong, saya tidak bisa mengendalikan 
diri. 


Ada juga panah besar di atas batu bata, yang sepertinya 
mengarahkan orang ke arahnya. 


Tan Yan mengeluarkan ponselnya, mengambil foto dan 
mengirimkannya ke Menteri Yu, saat dia berjalan keluar 
ruangan dan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh panah. 


Zhang Hua telah berjuang mati-matian di dalam ruangan, 
tetapi tidak bisa mengendalikan tangan dan kakinya, jadi 
dia hanya bisa menggunakan kemampuannya untuk 
meninggalkan petunjuk jauh di dalam dinding. 


Anak-anak yang baru memasuki tahun pertama pasti tidak 
berdaya dan ketakutan ketika menghadapi hal-hal yang 
tidak nyata. 


Tan Yan dengan hati-hati melihat ke dinding di dekatnya 
saat dia berjalan. Pada saat ini, kesadarannya sangat kuat, 
tanpa melihatnya, kesadarannya dapat memindai setiap 
sudut dalam radius 100 meter seperti pemindai. 


Setelah berjalan lebih dari seribu meter, Tan Yan 
menemukan sidik jari yang sama di dinding luar seperti 
dinding bagian dalam Zhang Hua. Sangat ringan dan 
ringan, dan sepertinya itu hanya pegangan. 


Jika bukan untuk dibandingkan dengan instrumen 
profesional, tidak mungkin menemukan sidik jari di sini 
sama dengan sidik jari di dinding sebelah pintu. 


Tapi Tan Yan, yang memiliki kesadaran kuat yang belum 
pernah terjadi sebelumnya, bisa melihatnya sekilas. 


Dia menggunakan jarinya untuk menarik abu-abu putih 
bagian luar dan melihat anak panah lainnya. 


Tan Yan meletakkan mobilnya di komunitas dan berjalan 
jauh untuk mencari anak panah. Setelah berjalan sekitar 
satu jam, dia menemukan aula biliar yang sangat biasa. 


Masih ada sidik jari di depan ruang biliar, tapi kali ini lebih 
dalam dari sebelumnya. Zhang Hua tampak mencubit kusen 
pintu ruang biliar dengan jari-jarinya, menekan jari-jarinya 
dengan sekuat tenaga, meninggalkan lubang kecil. 


Tan Yan langsung pergi ke ruang biliar terlepas dari pesan 


yang terus dikirim Menteri padanya untuk menunggu bala 
bantuan. 


98 


Bab 99 Konfrontasi 


Bab 99: Konfrontasi (2) 


Dengan pengalaman bertahun-tahun, Tan Yan menyadari 
bahwa tempat ini tidak biasa begitu ia memasuki ruang 
biliar. 


Para pelanggan di ruang biliar sepertinya sedang bermain, 
tetapi mata mereka sangat waspada. Ketika mereka melihat 
orang asing seperti Tan Yan, ekspresi santai mereka tiba-tiba 
menjadi tegang. Dua pria kuat dengan tato naga di lengan 
mereka datang dengan sebatang rokok: "Ayo di. Satu 
tembakan? " 


Tan Yan mendengarkan dengan seksama, dan suara samar 
itu membuatnya menyadari bahwa ini adalah kasino bawah 
tanah Di ruang bawah tanah aula biliar, sekelompok penjudi 
sedang berjudi. 


Di mana ada terang, di situ ada kegelapan, bahkan di kota 
metropolitan seperti itu, masih ada tempat-tempat di mana 
cahaya tidak bisa menyebar. 


Tan Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan 
dia tidak sopan, dan langsung berkata: "Saya sedang 
mencari seseorang." 


"Oh?" Salah satu pria kuat meludahkan cincin asap di wajah 
Tan Yan dan tersenyum jahat, "Siapa yang kamu cari? Kami 
tidak memiliki yang kamu inginkan di sini." 


Tan Yan mengingat sidik jari yang dalam di depan pintu 
Zhang Hua pasti telah melalui perjuangan sengit di depan 


pintu dan dengan keras menolak, tetapi dia masih dibawa 
masuk. Orang-orang ini harus tahu petunjuknya! 


Dia menendang perut pria berotot dengan satu tendangan, 
seperti yang dijelaskan dalam novel, menendang pria 
berotot itu terbang, dan menghancurkan pria berotot itu 
dengan berat ke dinding. 


Aku benci orang lain yang merokok di depanku, kata Tan Yan 
ringan. 


"Oh, itu bukan tunggul yang bagus," pria berotot lainnya 
melihat keefektifan pertempuran Tan Yan, tetapi dia tidak 
takut akan hal itu. "Idenya sangat sulit, tetapi Anda masih 
bisa..." 


Sebelum dia selesai berbicara, Tan Yan menangkap lehernya 
dan menyambar sebatang rokok. 


Tan Yan menekan pria berotot di atas meja biliar dengan 
telapak tangan, berkata rokok ke matanya: "Saya di sini 
untuk mencari seseorang." 


Semua pelanggan yang bermain bola meletakkan isyarat 
biliar mereka, mengeluarkan senjata seperti batang besi 
entah dari mana, dan perlahan berkumpul di sekitar Tan Yan. 


Ada lebih dari 20 orang di ruang billiard, mereka semua 
bertubuh tinggi dan kuat, dan Tan Yan yang dikelilingi oleh 
mereka terlihat kurus dan kecil. 


"Sial! #% @% " Pria yang tertekan di meja biliar itu 
memarahi dengan keras, dan kata-katanya tak tertahankan. 


Mata Tan Yan tajam dan tajam, dan dia langsung 
menempelkan rokok yang terbakar ke lidah orang kuat itu: 
"Jangan bicara jika kamu tidak mau." 


Ah !!! Pria yang lidahnya melepuh itu melolong seperti babi. 
Tan Yan meraih kepalanya dan memukul meja billiard. Dia 
pingsan dan tidak berani berteriak. 


Dua hari yang lalu, seharusnya antara jam 2 pagi dan 8 atau 
9 pagi, seharusnya ada lebih dari satu orang yang 
mendatangi Anda. Salah satunya, setelah menggenggam 
kusen pintu dengan dalam, meninggalkan sidik jari. Tan Yan 
tidak terburu-buru. Dia berkata di dinding orang, "Siapa 
yang bertugas malam itu? Apakah Anda punya kesan?" 


Dia lembut dan sopan pada hari kerja, menjaga anggota tim 
negara adidaya, dan sangat toleran. Dia terlihat seperti 
kakak yang tidak berbahaya. 


Sekarang Tan Yan, di depan sekelompok staf perjudian 
bawah tanah yang mungkin telah membantu menculik 
Zhang Hua, mengungkapkan sisi yang biasanya tidak dia 
ketahui. 


Tegas, dingin, berbahaya dan menawan. 


Liang Xian, yang mendengarkan di sisi lain dari perangkat 
pemantau, hanya merasakan semburan torrent menyebar ke 
seluruh tubuhnya, seolah-olah Tan Yan telah menyalakan 
sakelar. 


Kenapa kau begitu impulsif! Gu Ming, prajurit kecil, 
membanting ke dinding dengan amarah. Ada begitu banyak 
orang di sisi lain, dan mungkin juga dalang dari hilangnya 
ini. Mungkin dia adalah orang yang sangat cakap orang di 
dunia lain. orang? " 


"Menteri Yu sudah mengirim polisi bersenjata untuk pergi," 
kata Asandao, "pasti kita bisa menyatukan benteng ini." 


"Tidak akan ada yang salah dengan Tan Yan," hati Liang Xian 
penuh semangat, berharap dia bisa berakting dengan Tan 
Yan, "Aku punya firasat dia akan mendapatkan berita 
kembali." 


Menurutku juga begitu. Cui Heyu jarang cocok dengan Liang 
Xian, Kamu tidak tahu perasaan mengikutinya, akan ada 
semacam keberanian tanpa kerugian. 


Sekalipun lingkungannya keras dan tugasnya sulit, selama 
ada dia, tidak ada yang perlu ditakuti. Qin Li berkata 
dengan lembut sesuai dengan hatinya sendiri. 


Ketegasan inilah yang memungkinkan mereka bertahan di 
dunia mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. 


Ada suara pemukulan dari monitor, dan Tan Yan 
menjatuhkan semua orang dengan tiga pukulan dan dua 
tendangan. 


Dia membawa batang besi yang telah ditekuk sendiri, 
menempelkannya di kepala seseorang, menginjak dadanya, 
dan berkata dengan dingin: "Kamu bosnya? Kamu harus 
mendengar pertanyaanku dengan jelas, orang Apa?" 


"A, aku tidak tahu ..." Pria itu sangat takut sampai dia 
mengompol. Apakah ini benar-benar manusia? Seorang pria, 
dengan tangan kosong, menjatuhkan lebih dari dua puluh 
pria yang lebih tinggi dan lebih kuat darinya, dan banyak 
dari mereka yang menjaga di luar kasino adalah pengawal 
terlatih, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghentikannya. 


Senjata di tangannya dibengkokkan atau dihancurkan oleh 
Tan Yan. Satu-satunya pistol direnggut oleh Tan Yan sebelum 
dia bisa menembakkannya, dan dia meremasnya di 
tangannya di depan semua orang dan meremasnya dua kali. 
Pistol itu menjadi sekumpulan besi. benjolan. 


"Siapa kelasmu dari jam 1 pagi sampai jam 9 pagi pada 
tanggal 10 Maret? Kurasa ada kamera pengintai di sini. 
Awasi untukku." Tan Yan tidak memiliki emosi sedikit pun di 
matanya, dan dia perlahan menginjaknya. jari kepala 
dengan satu kaki. Saya tidak tahu apakah Anda berani 
mengatakan sesuatu, jangan minta tangan Anda. " 


Dia tidak bercanda, matanya serius! 


Memeras pengakuan dengan penyiksaan adalah ilegal! Gu 
Ming berkata dengan penuh semangat, Dia ingin menulis 
inspeksi seperti ini! 


Sungguh menyiksa untuk mendapatkan pengakuan, Liang 
Xian mengerutkan kening. Tan Yan pergi ke sarang bandit 
sendirian. Setelah menyatakan niatnya, dia ditentang oleh 
penjahat dan harus membela diri. Adapun jenis tangan apa 
yang tidak diperlukan, tunggu sampai tangannya benar- 
benar ditinggalkan. Selain itu, tidak bisakah kamu hanya 
menggertak? " 


Gu Ming: "..." 


Setelah Liang Xian selesai berbicara, dia menarik Qiu 
Oizheng: "Bisakah kemampuan penyembuhan diri Oin Li 
dan kemampuan bersama Anda menyembuhkan tangan 
orang itu? Tidak ada bukti berarti kematian dan tidak ada 
bukti!" 


Qiu Oizheng: "..." 
"Dia tidak punya kemampuan, itu agak sulit." 


Liang Xian: "Oh, kalau begitu saya akan memikirkan cara 
lain." 


Gu Ming: "..." 


Bagaimana dengan Xu Guan? Cepat kembali, dia sama 
sekali tidak bisa mengendalikan kelompok makhluk 
supernatural ini! 


Pemimpin itu lebih canggung daripada yang dibayangkan 
tim. Tan Yan tidak menggunakan kakinya, jadi dia buru-buru 
berkata: "Saya berkata, saya berkata, bos membawa 
kembali enam orang hari itu, dan mengatakan bahwa 
mungkin saja orang-orang kami yang masuk. masa depan, 
salah satunya Meraih kusen pintu, kami ingin menyeretnya, 
bos bilang tidak, tapi setelah beberapa saat, dia 
melepaskannya. " 


Tan Yan bertanya lagi: "Dua orang meninggal, bagaimana 
mereka mati?" 


Saya benar-benar tidak tahu ini! Suara pemimpin itu cukup 
memprihatinkan. Salah satu dari enam orang dengan cepat 
menjadi patuh, dan bos memintanya untuk mengikutinya. 
Nanti, dua dari mereka juga mengikuti, dan saya tidak tahu 
ke mana bos mengatur untuk pergi. Tiga orang berikutnya 
berbeda dari orang biasa pada pandangan pertama. Bos 
membiarkan Anda mengawasi mereka dengan cermat. 
Ketiga orang itu berencana untuk melarikan diri setiap hari. 
Mereka melarikan diri dan yang pertama menurut ... " 


Zhao Tianming. Suara Tan Yan menjadi lebih dingin. 


"Ya, ya, bos memanggilnya Xiao Zhao. Dia jelas orang biasa, 
tapi dia bisa mendapatkan kedua prajurit itu kembali. 
Setelah dia kembali, bos tidak tahu bagaimana 
melakukannya, dan mereka berdua mati. . Bos meminta 
kami untuk memanfaatkan malam itu. Jenazah dimasukkan 
ke dalam tas kain dan dibuang dijalan..." 


"Apa yang tersisa?" 


"Yang tersisa adalah neurotik! Dia tidak makan atau minum 
atau berbicara. Dia membenturkan kepalanya ke dinding 
setiap hari. Bos mengatakan beberapa patah kata 
kepadanya. Dia akan patuh selama beberapa menit. Setelah 
beberapa saat, dia mulai menjadi gila lagi. Bos meminta 
kami untuk mengikat dan melemparkannya ke tanah. Tetap 
tutup, mengatakan bahwa ruangan hitam kecil akan ditutup 
selama beberapa hari, dan Anda tidak akan bisa mati untuk 
sementara waktu menjadi, jangan khawatir. " 


Pemimpin tidak tahu apa yang terjadi. Dia dianggap sebagai 
orang yang pernah ke dunia. Dia telah ke kantor polisi 
beberapa kali. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, dia 
tidak akan mengkhianati bosnya. Tapi ketika Tan Yan melirik 
di situ, dia hanya menuangkan kacang. Semua kata sudah 
diucapkan. 


"Siapa bosmu?" 
"Bos..." Pemimpin melihat ke kiri, mencoba mencari solusi. 


Tan Yan mengambil orang itu dan menyeretnya ke kamar 
mandi, memasukkan kepalanya ke dalam air, menekannya 
sebentar, lalu meraihnya dan berkata, "Katakan." 


Suara itu tidak memiliki emosi, bahkan amarah, seperti 
robot yang dingin. 


Bos kecil itu penuh kedinginan, dan kemauannya benar- 
benar hancur di bawah momentum Tan Yan. Dia berkata 
dengan bingung: "Bos itu bernama Shen Biao. Di 
permukaan, bos dari sebuah perusahaan hiburan kecil, 
sebenarnya, telah tangan yang sangat gelap. Kakak ... ini, 
sebentar Bisakah kau membawaku ke kantor polisi? Aku 
berkata begitu banyak hari ini sehingga lelaki tua itu 
membunuhku. " 


Tan Yan mengabaikannya sama sekali: "Pertanyaan terakhir, 
di mana orang yang Anda ikat?" 


"Lapangan, ruang bawah tanah, dan kasino memiliki 
beberapa kabin, yang dirancang khusus untuk penjudi yang 
belum membayar hutangnya." 


"bawa aku ke!" 


Kaki bos kecil itu sangat lemah sehingga dia hanya bisa 
diseret oleh Tan Yan. Dia membimbing Tan Yan ke sebuah 
pintu tersembunyi. Permukaannya adalah dinding, tapi 
sebenarnya bisa dibuka. Bagian belakangnya adalah 
tangga, dan kasino itu runtuh. 


Bos kecil itu gemetar mencari sakelar, tetapi melihat Tan Yan 
menendang keras pintu rahasia. Tidak hanya pintu itu 
terbang keluar, tetapi dindingnya juga diambil oleh 
sebagian darinya. 


Apakah ini masih manusia? Bisakah itu manusia? 


Lebih dari 20 preman yang baru saja dibaringkan menutup 
mata mereka erat-erat, dan mencoba berpura-pura mati 
terlepas dari apakah mereka pusing atau tidak, karena takut 
Tan Yan akan menatapnya dan berakhir seperti bos kecil. . 


Tan Yan menyeret bos kecil itu ke bawah selangkah demi 
selangkah, dan kaki bos kecil itu menghantam tangga. Dia 
menyeringai kesakitan, tetapi dia tidak berani berteriak. 


Butuh tiga langkah untuk mencapai kasino bawah tanah. 
Karena tidak ada yang pergi untuk memberi tahu berita, 
peredaman suaranya bagus. Orang-orang di kasino masih 
berjudi. Para penjudi bermata merah tampak gila, dan ada 
beberapa wanita terekspos untuk menemani Anda Di sisimu. 


Tan Yan menendang pintu hingga terbuka dan melemparkan 
bos kecil itu langsung ke meja judi, menakut-nakuti para 
penjudi hingga berteriak. Melihat bahwa pengawal kasino 
adalah kepalanya, dia buru-buru melangkah maju untuk 
menaklukkan Tan Yan, tapi tentu saja, mereka semua 
dirobohkan. 


"Jongkok dan tahan kepalamu," kata Tan Yan kepada para 
penjudi. 


Para penjudi dengan patuh memeluk kepala mereka dan 
berjongkok di tanah.Salah satunya berjongkok di belakang 
Tan Yan, mengambil sejumlah uang dalam pelukannya, dan 
mengusap-usap pintu sedikit demi sedikit. 


Tan Yan tampak seperti mata panjang di belakang 
punggungnya. la meletakkan kakinya di bawah batang pel. 
Jari-jari kakinya miring dan pel terbang ke atas. Tan Yan 
meraih pel dan melemparkannya ke arah pintu tanpa 
melihat. Pel yang rapuh itu dimasukkan dalam-dalam. Ke 
dalam tanah, ini adalah lantai beton! 


Kepala pel baru saja memblokir pintu, dan Tan Yan melirik 
penjudi yang mencoba melarikan diri. Penjudi itu gemetar 
ketika Tan Yan melihatnya, dan berjongkok sambil menangis 
sambil memegangi kepalanya. 


Sejauh ini, tidak ada seorang pun di seluruh kasino yang 
berani pindah. 


Tan Yan berjalan lagi dan mengambil bos kecil yang 
setengah mati di meja judi: "Di mana orang-orang 
dikurung?" 


Bos kecil: "..." 


Kembali, jangan biarkan aku pergi? 


Dia dibuang sekarang, dan dia tidak tahu berapa banyak 
tulang yang patah, dan itu sangat menyakitkan sehingga 
dia ingin menangis. Tapi sekarang dia hanya bisa 
menunjukkan Tan Yan dengan cara yang sulit Kasino 
memiliki pintu belakang, yang memudahkan polisi untuk 
melarikan diri saat memeriksa orang. Di belakang pintu ada 
koridor gelap, ruangan tempat orang ditutup berada di 
koridor, dan pintu besi dirantai untuk mengunci orang. 


Tan Yan melempar bos kecil itu, melihat ke kerumunan dan 
berkata, "137 orang, saya ingat wajah dan posisi Anda. Saya 
akan keluar sebentar lagi. Jika saya mencari tahu siapa yang 
lari atau pindah ..." 


Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi di matanya 
sudah mewakili segalanya. 


Tan Yan membuka pintu belakang. Begitu dia membuka 
pintu, dia mendengar suara "bang", "bang" dan "bang" di 
koridor. 


Dia mengikuti suara itu dan menemukan beberapa rumah 
kecil tanpa jendela, hanya sebuah pintu besi besar dengan 
rantai besi tebal yang melilitnya. 


Suara benturan datang dari pintu di tengah. Tan Yan tidak 
menendang pintu kali ini. Sebagai gantinya, dia 
mengulurkan tangan dan meraih kedua ujung pintu. 
Dengan menarik kuat, dia merobek pintu dari kusen pintu. 


Kamarnya sangat kecil, tidak ada lampu, dan hanya dapat 
menampung satu orang yang berlutut dan duduk di 
dalamnya. Tan Yan menarik pintu ke bawah, dan orang- 
orang di dalamnya langsung jatuh ke pelukannya. 


Tan Yan membuang orang itu, memeluknya, dan 
menyekanya dengan ringan dengan tangannya, dan 


wajahnya berlumuran darah. 


"Zhang Hua ..." Berbeda dengan berdarah dingin barusan, 
suara Tan Yan saat ini lembut dan sedikit menyakitkan. 


"Dia ... Dia ..." Zhang Hua mengeluarkan beberapa suara 
yang tidak bisa dijelaskan di tenggorokannya. 


"Ini aku, Tan Yan." Tan Yan memeluk kepalanya, "Aku akan 
membawamu kembali ke pangkalan." 


"Woo ... Woo ..." 


Zhang Hua menangis, darah dan air mata mengotori 
pakaian Tan Yan. 


Meski suaranya tidak jelas, Tan Yan tetap mendengarkannya. 


Zhang Hua berkata, "Maaf, tapi tugas belum selesai. Orang 
yang diawasi melarikan diri dan kedua tentara itu 
meninggal." 


"Aku tahu." Tan Yan mengusap kepala Zhang Hua, "Jangan 
salahkan dirimu, kamu telah melakukan pekerjaan dengan 
baik." 


"Heap ... uh... up... heap ... uh... titik ..." 


Zhang Hua terus berkata "Maaf", dan Tan Yan menggendong 
orang itu di punggungnya dan berjalan kembali ke koridor. 


Jangan minta maaf, itu bukan salahmu. Tan Yan menghibur 
sambil berjalan, Itu salahku . 


Saya tidak cukup waspada, dan saya tidak menyadari 
bahwa kesadaran dunia lain benar-benar memasuki dunia 
kita, dan itu mungkin kembali bersama kita. Tan Yan 


berjalan selangkah demi selangkah, Jangan khawatir, kita 
siap , itu tidak akan terjadi lagi. 


Ketika dia masuk ke kasino dan melihat bahwa tidak ada 
penjudi yang berani pergi, Tan Yan menunjuk ke manusia 
ini: "Terima kasih telah meninggalkan petunjuk di sepanjang 
jalan, memungkinkan saya menemukan benteng pihak lain. 
Mengetahui identitas dalang. atau kaki tangan, tindakan 
masa depan akan memiliki tujuan. " 


Zhang Hua menyandarkan kepalanya di bahu Tan Yan, dan 
berkata, "Kecil, hati-hati." 


Ada bekas luka bakar di lehernya, yang dibuat oleh orang 
supernatural tipe api. Tenggorokan saya terasa panas, saya 
tidak dapat berbicara dengan normal untuk saat ini, saya 
hanya dapat mengeluarkan suara kecil. 


Tidak apa-apa, aku tidak takut. Kata Tan Yan. 


Dia mengambil bos kecil itu lagi dan menyeretnya menuruni 
tangga ke ruang biliar. 


"Panggil bosmu," kata Tan Yan kepada bos kecil itu. 


Bos kecil itu penuh dengan air mata, jadi dia menatapnya 
dan melecehkannya, dialah satu-satunya! 


Dia naik dengan susah payah ke kursi yang penuh dengan 
pakaian, mengeluarkan pakaiannya, menemukan ponsel di 
sakunya, dan dengan gemetar memanggil Shen Biao. 


Begitu telepon tersambung, Tan Yan menyambar ponselnya. 
Orang di seberang mendengar perubahan napas dan 
terkekeh pelan: "Orang supernatural? Saya menemukannya 
dengan sangat cepat." 


Kamu siapa? Tanya Tan Yan. 


"Superior." "Shen Biao" menjawab, "Pasukan atau negara 
Anda harus datang kepada saya sebanyak mungkin. 
Sebelum pertemuan formal, staf saya akan menjadi lebih 
dan lebih, dan kemudian Anda semua menjadi milik saya." 


"Zombie lima tingkat dapat mengendalikan kesadaran 
orang, tetapi mereka yang memiliki kekuatan supernatural 
dapat melawan. Anda bahkan dapat mengontrol mereka 
yang memiliki kekuatan supernatural seperti Zhang Hua, 
dan level Anda lebih kuat dari zombie kelas lima." Tan Yan 
menggunakan dunia zombie untuk menguji . 


"Apa itu zombie Level 5?" "Shen Biao" mencibir. "Itu hanya 
alat penyerap energi. Zombie Level 5 lebih kuat paling- 


paling." 
Benar saja, dunia zombie datang! 


Bagaimana kamu bisa sampai ke dunia kita? Tanya Tan Yan 
lagi. 


"Organisasi duniamu bahkan tidak jelas tentang hal-hal 
mendasar seperti itu? Selama ada koordinat, orang atas 
dapat memasuki dunia apa pun sesuka hati. Adik laki-laki 
yang mencoba melawan aku, aku meninggalkan koordinat 
padanya. Kamu pikir dia tidak punya. Senang sekali menjadi 
zombie. Saya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan 
orang seperti itu, tapi membawa saya ke dunia ini dan 
menukar seluruh dunia dengan nyawa orang lain. 
Bagaimana rasanya?" "Shen Biao" tertawa terbahak-bahak 
di sisi lain. 


"Kehidupan setiap orang sangat berharga. Di bawah premis 
harapan, saya tidak akan menyerahkan siapa pun. Dan Anda 


tidak dapat menghancurkan dunia kita. Saya tidak akan 
membiarkan Anda melakukan itu." Kata Tan Yan tegas. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tim Kemampuan: 
Anggap saja, seluruh tim kita adalah Tan Chu! 


99 


Bab 100 Konfrontasi 


Bab 100 Konfrontasi (3) 


Begitu Tan Yan keluar menggendong Zhang Hua di 
punggungnya, polisi bersenjata tiba. Xu Mingyu adalah 
orang pertama yang melompat keluar dari mobil sebagai 
rombongan. Ketika dia melihat Tan Yan, dia frustrasi dan 
berkata, "Kamu terlalu berani . Berani-beraninya Anda 
membobol base camp orang lain sendirian? " 


Tan Yan tidak menanggapi kata-katanya, melainkan 
bertanya: "Apakah ada peralatan medis di dalam mobil?" 


Xu Mingyu terkejut sejenak dan berkata: "Hanya kotak P3K 


"Maka itu tidak akan menunggu," kata Tan Yan. "Ada kasino 
bawah tanah di dalamnya. Pemiliknya disebut Shen Biao. 
Seharusnya itu bukan yang asli. Meskipun dia tidak bisa 
menangkap Shen Dart bahkan jika disegel di sini , 
setidaknya dia bisa mengeluarkan antek-anteknya dan 
membiarkannya. Agak merepotkan untuk bergerak. Zhang 
Hua tidak hanya terluka parah, tapi kondisi mentalnya tidak 
terlalu baik, jadi aku akan membawanya kembali dan 
membantuku menutupinya. " 


"Apa yang harus ditutupi ..." 


Suara Xu Mingyu menurun, dan saya melihat Tan Yan 
melompat ke dalam mobil dengan Zhang Hua di 
punggungnya, menutup jendela dan pintu, dan ketika Xu 
Mingyu membuka pintu, tidak ada orang di dalam. 


Luar biasa bisa teleportasi! Mainkan dan jadilah hidup! Polisi 
juga akan datang untuk mengumpulkan bukti sebentar lagi, 
bagaimana ini bisa menutupi dia! 


Di sisi lain, Tan Yan dan Zhang Hua muncul di depan Xiaolu. 
Semua orang berkumpul bersama untuk mendengarkan 
konten di monitor. Tak terkecuali melihat Tan Yan kembali. Tu 
Zishi yang pertama bergegas. Dia mendukung Zhang Hua 
dan berteriak dengan prihatin: "Huazi, tidak apa-apa, Huazi 
sudah kembali." 


Zhang Hua melihat wajah Tu Zishi dari darah di depannya, 
dan mengeluarkan senyuman yang lebih jelek dari 
menangis, dan pingsan bersandar padanya. 


Staf medis yang telah bersiap sejak lama mendorong 
ranjang rumah sakit untuk menangkap Zhang Hua dan 
membawa orang ke rumah sakit untuk perawatan. 


Sekelompok orang mengikuti dokter tersebut ke ruang 
penyelamatan, namun pada akhirnya mereka harus 
menunggu di luar. 


Tu Zishi menangis dengan tidak meyakinkan. Seorang pria 
muda berusia 185 tahun duduk di tanah dan menangis 
dengan wajah di tangan. Dia tidak tahu apakah dia 
mengkhawatirkan teman-temannya atau menangis itu 
sendiri tidak berguna. 


Suasana tim supernatural sangat berat, dan bahkan Bibi 
Yang, yang tidak mengerti apa-apa, sedang tidak dalam 
suasana hati yang baik, jadi dia hanya bisa menyerahkan 
handuk kepada Tu Zishi. 


Hanya Tan Yan yang berdiri di samping Tu Zishi, dan berkata 
tidak lembut sama sekali: "Jika kamu menyesal, jadilah lebih 
kuat. Musuh lebih kuat dari yang kita duga." 


Semua orang mendengar apa yang ada di monitor, dan 
kepala Liang Xian menunduk. 


Dia seharusnya mati di dunia zombie seperti ini. Pantas saja 
kesadaran itu tiba-tiba kehilangan minat padanya. Ternyata 
kesadaran itu menyerang otaknya dengan suatu cara untuk 
menjadikannya pertanda, dan datang ke dunia nyata 
melalui dirinya. 


Itu salahnya, dia membunuh dua rekan dan membawa krisis 
besar ke bumi. 


Liang Xian tidak ingin orang melihat menyalahkan dirinya 
sendiri, dan menolak untuk melihat ke atas, Xiaolu 
tampaknya merasakan kesedihan Liang Xian dan berjalan ke 
arahnya dan mengusap tangannya dengan wajahnya. 


Pada saat ini, sepasang tangan yang kuat menyeret kepala 
Liang Xian ke atas, memaksanya untuk melihat ke atas. 


Itu adalah Tan Yan. 


Ekspresi Tan Yan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat 
Liang Xian sebelumnya. Dia telah melihat penampilan Tan 
Yan yang lembut dan membelai, dan dia penuh dengan 
toleransi untuk semua orang di tim ability; dia telah melihat 
tampang Tan Yan yang tenang dan tenang, tidak peduli 
betapa berbahayanya dia ada di dunia lain. Dia selalu bisa 
memberi kepercayaan pada orang-orang; dia telah melihat 
Tan Yan bingung dan tidak berdaya menghadapi buku teks 
dan soal ujian, jadi dia hanya bisa menggunakan mata 
menyedihkan untuk meminta semua orang membantunya 
membuat pelajaran. 


Hanya mereka yang pernah melihat Tan Yan seperti ini yang 
berkulit hitam murni, dingin, dan tanpa ampun. 


Aku menyesal? Tan Yan bertanya pada Liang Xian di bawah 
dagunya. 


Liang Xian memalingkan muka dan tidak ingin menatapnya. 


Tan Yan meremas wajahnya dan memaksa Liang Xian untuk 
melihat Tu Zishi yang menangis, Bibi Yang yang sedih, tim 
supernatural yang frustrasi, dan pintu ruang penyelamatan. 


"Lihat, lihat baik-baik!" Dia berkata dengan tegas, "Pergi ke 
freezer sebentar, lihat baik-baik wajah kedua prajurit yang 
dikorbankan, dan ingat mereka selamanya." 


Aku membunuhnya, ini semua aku! Liang Xian tiba-tiba 
berteriak, dan dia memandang orang-orang itu dan berkata, 
Ini aku! Seharusnya aku tidak kembali dari awal. Aku 
membawa bencana kembali ke bumi.! 


"Ya, Anda menyebabkan kerusakan," kata Tan Yan dingin. 


Setelah selesai berbicara, dia meninju Liang Xian dengan 
Keras, tidak ada yang meragukan kekuatan pukulannya. 
Liang Xian dipukul dengan keras di dinding. 


"Apa-apaan ini!" Bibi Yang bergegas masuk dengan cemas, 
memeluk punggung Tan Yan, dan berteriak keras, "Kenapa 
kamu memukul orang lagi! Tidak bisakah kamu berbicara 
dengan baik? Mengapa kamu bayi masih menonton? Ayo 
bantu aku!" 


Baru saat itulah tim kekuatan super bereaksi seperti 
berjalan dalam tidur, dan bergegas maju untuk membantu 
Bibi Yang menahan Tan Yan. 


Tapi tidak satupun dari mereka bisa melakukannya. 


Tan Yan pertama kali berkata kepada Bibi Yang: "Yang 
Shumei, pria dan wanita berbeda, tolong biarkan aku pergi." 


Apa bedanya pria dan wanita, aku bibimu, puluhan tahun 
lebih tua darimu! Peluk Bibi Yang. 


Tan Yan mematahkan tangannya dan melemparkan orang itu 
langsung ke Xiaolu. Xiaolu "DaDaDa" melangkah maju untuk 
menangkap Bibi Yang, menggigit sudut bajunya untuk 
mencegahnya maju. 


Saya melihat tinju dan tendangan Tan Yan dan tim 
kemampuan yang akan membantu di masa depan menjauh, 
mengangkat Liang Xian, yang bersandar ke dinding, dan 
membanting kepalanya ke dinding. 


Satu klik, dua klik, tiga klik ... 


Ada bekas darah di dinding, dan tim ability terkejut. Menteri 
Yu juga bergegas kembali saat ini dan datang ke ruang 
penyelamatan bersama Qiao Zhixue untuk mengunjungi 
Zhang Hua. Dia melihat Tan Yan memukuli Liang Xian 
dengan kasar di luar ruang penyelamatan, dan Liang Xian 
sedikit. Jangan melawan. 


"Apa yang kamu lakukan!" Menteri Yu merasa darahnya 
dingin, dan berteriak dengan tajam, "Tan Yan, hentikan! Apa 
pun yang terjadi, bagaimana saya bisa melukai teman 
seperjuangan saya!" 


Tan Yan meliriknya. Tidak ada emosi di matanya, tapi dia 
tidak memukul Liang Xian lagi. Dia membaliknya sehingga 
dia menghadap semua orang. 


Kecuali bahwa pukulan pertama Liang Xian sedikit 
menyakitkan dan tidak terduga, sisanya tidak merasakan 
banyak rasa sakit, tetapi rasa nyaman. 


Ketika seseorang menuduhnya, dia merasa sedikit lebih 
nyaman. 


Lihat kami lagi. Dia mendengar suara Tan Yan. 


Jadi dia mengangkat kepalanya, matanya kabur, darah 
menghalangi matanya, dan dia sangat pusing sehingga dia 
tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, dan dia hanya 
bisa melihat garis besar. Liang Xian tidak bisa berdiri tegak 
sama sekali, jadi dia hampir tidak bisa jatuh dengan 
berpegangan pada dinding. 


"Ini ... adalah ..." Menteri Yu dengan cepat memasukkan 
setumpuk pil pereda jantung yang bertindak cepat ke dalam 
mulutnya. Dia sudah cukup ahli dalam tindakan ini. 


Tan Yan! Bahkan Qiao Zhixue merasa bahwa Tan Yan terlalu 
berlebihan. 


Tan Yan mengabaikan semua orang dan masih memandang 
Liang Xian: "Ini adalah dunia di mata Zhang Hua. Bisakah 
kamu melihatnya dengan jelas? Ada dua kamerad lain yang 
tidak bisa lagi melihat apapun. Aku butuh aku untuk 
membantumu merasakan perasaan mereka.? " 


Liang Xian tidak berbicara, dia hanya menatap Tan Yan dan 
tersenyum, mulutnya penuh darah. 


Dokter! Ini kebetulan adalah ruang penyelamat, dan Qiu Qi 
dengan tergesa-gesa memanggil dokter terdekat. 


Jangan bergerak dulu. Tan Yan menghentikannya hanya 
dengan satu kalimat. Sekarang Tan Yan terlalu asing, dan 
tim ability tidak berani melawannya sama sekali. 


Tan Yan bertanya: "Apakah itu sakit?" 


Tidak sakit. Liang Xian menggelengkan kepalanya, darah 
menetes di dahinya. 


Tan Yan: "Apakah hatiku lebih nyaman?" 


Lebih enak, pukul aku beberapa kali lagi, aku akan mati. 
Kata Liang Xian lagi. 


"Aku tahu," Tan Yan menekan Liang Xian ke dinding, 
memaksanya untuk meluruskan punggungnya, dan 
membiarkan semua orang melihat penampilan Liang karena 
malu, "'Aku harus mati', 'Aku tidak boleh diselamatkan', 'Ya 
aku membunuh mereka ',' Saya tidak bisa meminta maaf 
bahkan jika saya mati ', saya tahu apa yang Anda pikirkan, 
Anda membutuhkan seseorang untuk datang dan 
mengalahkan Anda sekarang, apakah tidak apa-apa untuk 
membunuh Anda? " 


"Ya." Liang Xian menjawab dengan sederhana, "Apa yang 
Anda katakan itu benar." 


"Pengecut!" 
Dua kata Tan Yan hampir datang ke hati semua orang. 


Kenapa kamu tidak memikirkannya, aku ingin memberantas 
momok ini, aku ingin membalaskan dendam kedua 
kamerad, dan aku ingin melindungi bumi! Suara Tan Yan 
sangat keras, Apapun alasannya, luka telah terjadi, 
dapatkah masa depresi mengalir kembali? Bisakah mereka 
yang menyalahkan diri sendiri dibangkitkan? Bisakah kita 
menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan umat 
manusia dengan menangis kesakitan? Katakan padaku, 
bisakah kamu? " 


Tidak. Liang Xian menggelengkan kepalanya. 


"Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu dengan 
jelas!" 


Tidak! Liang Xian berteriak. 


Apa kau akan mati? Minta maaf dengan kematian? Tanya 
Tan Yan lagi. 


"Aku belum mati," Liang Xian menggelengkan kepalanya, 
"Aku ingin hidup, aku ingin hidup, aku ingin hidup 
bersamamu. Aku sendirian di dunia zombie, menyaksikan 
semua orang meninggalkanku, akhirnya aku berhasil ... " 


Kalau begitu kau tidak salah. Suara Tan Yan melunak kali ini, 
dan dia menyandarkan kepalanya di pundaknya, Aku hanya 
ingin bertahan hidup dan ingin pulang. Itu tidak salah. 


"Ketika Anda salah, Anda membuat pilihan yang benar dan 
mengorbankan diri Anda untuk tinggal di dunia lain. Anda 
membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat dan 
menyelamatkan semua orang di dunia energi gelap. Kami 
tidak bisa hidup tanpamu. Itu adalah hasil tentang 
keinginanmu untuk pulang dan hidup. Katakan padaku, 
apakah kamu salah menyelamatkan orang? Tanya Tan Yan 
lembut. 


"Tidak." Liang Xian mengusap kepalanya ke bahunya, hanya 
untuk menyadari betapa kerasnya Tan Yan memukul 
sekarang, "Ya ampun, sakit!" 


"Tidak apa-apa jika kamu masih merasakan sakitnya," Tan 
Yan menepuk punggungnya, seolah berkata kepada Liang 
Xian, tetapi juga kepada semua orang, "Aku mengerti 
menyalahkan dirimu, tapi tidak ada yang bisa 
membantumu., Orang mati tidak bisa memaafkanmu., 
Orang mati tidak bisa memaafkanmu. , Zhang Hua yang 
hidup tidak akan menyalahkan Anda, dan tim negara 


adidaya hanya akan berterima kasih karena telah 
menyelamatkan semua orang, dan hanya Anda yang 
menyalahkan Anda. 


Ketika saya tahu bahwa Anda tinggal di dunia zombie, saya 
sangat kesal sehingga saya ingin bunuh diri. Tanyakan pada 
diri Anda mengapa Anda menyelamatkan begitu banyak 
orang yang tidak terkait, dan tanyakan pada diri Anda jika 
Anda tahu Anda telah digigit, apakah Anda akan dipaksa 
untuk membawa Anda pergi. Saya bertanya berkali-kali, 
tetapi jawabannya tetap sama. Saya masih akan 
menyelamatkan orang-orang lagi, dan saya akan 
meninggalkan Anda yang terinfeksi juga. 


Sampai saya menerima bunga Anda, saya kira Anda 
mungkin masih hidup. Saat itu, saya merasa lega dan 
menyadari bahwa saya telah menyalahkan diri sendiri. 


Apakah Anda menyalahkan saya? " 


"Bagaimana mungkin? Situasi saat itu ..." Liang Xian 
tertegun di tengah-tengah pembicaraan. 


Ya, kamu tidak menyalahkan aku, lalu siapa yang harus aku 
minta maaf? Tanya Tan Yan. 


Setelah bertanya, dia tersenyum, "Semua perasaan 
menyalahkan diri sendiri, penyesalan, dan kesal datang dari 
hati saya, dan orang tidak pernah membutuhkan orang lain 
untuk memaafkan diri mereka sendiri." 


Tan Yan mengusap kepala Liang Xian: "Kamu dapat melihat 
wajah semua orang sekarang, air mata Tu Zishi, dan Zhang 
Hua yang didorong keluar dari ruang penyelamatan untuk 
sementara waktu. Ingat seperti apa mereka dan bagaimana 
perasaanmu sekarang. Lalu, ikuti Kunjungan ini dalam 


hatimu dan ubah itu menjadi motivasi sampai kamu merasa 
bisa memaafkan dirimu sendiri. " 


Ini tidak hanya untuk Liang Xian, tetapi semua orang, 
termasuk Menteri Yu dan Qiao Zhixue yang saat ini berada 
dalam tekanan rendah. 


Semua orang berpikir, alangkah baiknya jika saya lebih 
Waspada. 


Sebelum bencana dahsyat datang, siapa yang bisa 
memikirkannya? 


Bencana telah terjadi, dan yang harus Anda lakukan 
hanyalah menghapus air mata, berdiri, dan melawan 
bencana. 


Dokter yang begitu ketakutan bersembunyi di sudut melihat 
bahwa suasananya semakin mereda, dan kemudian dia 
berani melangkah maju untuk membantu Liang Xian 
membalut lukanya. 


Kekuatan Tan Yan tidak ringan, Liang Xian terkena gegar 
otak. Ia adalah orang yang supernatural. Ia telah menyerap 
begitu banyak inti kristal. Otak adalah bagian tubuh yang 
paling kuat. Dinding di luar ruang penyelamatan terbuat 
dari logam dan tingkat tahan nuklir. Kepala Liang Xian 
secara paksa dihancurkan ke dalam lubang, yang sangat 
menyakitkan. 


Namun, Tan Yan jelas menghitung kekuatannya sendiri dan 
kekuatan pertahanan Liang Xian, karena luka Liang Xian 
sembuh dengan cepat, dan luka serius akan segera menjadi 
luka ringan, dan luka ringan akan segera menjadi memar. 


Bagaimana perasaan Anda? Tanya dokter. 


Liang Xiancheng, dengan kain kasa di kepalanya, berkata: 
"Pusing, mual, dan tinnitus." 


"Gejala gegar otak ringan," keluh dokter, melihat lubang 
besar di dinding, "Tidak ada yang serius. Jangan melakukan 
olahraga berat dalam waktu dekat. Istirahat yang baik. Ini 
akan baik-baik saja selama dua atau tiga hari. Kamu adalah 
orang yang supernatural, dan diperkirakan masih bisa 
menyembuhkan lebih cepat. Ck ck, sekuat tenaga, apakah 
kepala makhluk gaib itu terbuat dari berlian? " 


Dia menatap Tan Yan lagi: "Tidak peduli apa, itu salah untuk 
memukul seseorang. Bukankah tidak apa-apa untuk 
berbicara dengan baik? Itu akan menambah beban pada 
staf medis! Ada satu yang terbaring di ruang 
penyelamatan!" 


Tan Yan, yang masih menakjubkan sekarang, menundukkan 
kepalanya dan dengan rendah hati mengakui kesalahannya 
seperti seorang murid: "Ya, dokter itu salah." 


Dokter menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan 
pergi. 


Liang Xian duduk, didukung oleh Tan Yan, dan berjalan ke 
pintu ruang penyelamatan, ketika pintu baru saja terbuka. 


"Aku lapar selama tiga hari, sedikit gula, luka ... Kemampuan 
penyembuhan yang terlalu kuat bukanlah hal yang baik, dia 
terus membenturkan kepalanya akhir-akhir ini dan pulih 
dengan cepat, banyak kulit dinding debu tumbuh di korteks 
dahi, dan Debridemen bedah memakan waktu paling lama. 
la telah disuntik dengan antibiotik untuk mencegah infeksi. 
Tidak ada masalah kesehatan yang serius, dan ia dapat 
pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama seminggu. 
Kemampuan penyembuhan dirinya benar-benar terlalu kuat. 
"Kata dokter, Hanya saja ... kondisi mentalnya kurang baik, 


jadi dia tidak kooperatif dengan pengobatan. Anestesi akan 
segera kadaluarsa setelah operasi. Jika orang yang terluka 
masih labil, dianjurkan untuk menyuntikkan obat penenang, 
tapi harus jangan terlalu banyak. 


Ada spesialisasi dalam industri pembedahan, dan aspek 
psikologisnya bukan keahlian ahli bedah. Dokter 
menggelengkan kepala ke kiri, meninggalkan orang-orang 
di tim pengganti untuk melihat Tan Yan. 


Masalah psikologis harus diselesaikan dengan pemukulan 
lain. 


Tan Yan: "..." 


Batuk batuk! Menteri Yu terbatuk keras dan setelah menarik 
perhatian semua orang, dia memanggil orang-orang keluar 
dari bangsal agar tidak mengganggu Zhang Hua. 


Begitu dia meninggalkan rumah, Menteri Yu berkata kepada 
Tan Yan: "Apa pun yang terjadi, Anda tidak dapat memukul 
orang? Inikah yang harus dilakukan oleh pejabat publik 
yang baik? Masyarakat yang harmonis menekankan pada 
orang-orang. Adakah Anda yang apakah kamu seorang 
pembunuh? Kamu telah mengambilmu seperti ini, 
semuanya telah dipukuli sampai mati, apakah kamu tidak 
tahu seberapa berat tanganmu? " 


Tan Yan berdiri tegak dan mendengarkan pelajaran 
kepemimpinan dengan pikiran terbuka. 


Menteri Yu, ini bukan salah Tan Yan, aku memintanya untuk 
bertarung. Liang Xian menjelaskan dengan kepala di 
samping. 


Menteri Yu: "..." 


Lupakan tentang memukuli orang. Yang dipukuli juga 
membantu Tan Yan mengatakan hal-hal yang baik. Dia 
benar-benar marah padanya, tidak ada dari mereka yang 
khawatir. 


"Saya sudah tahu proses spesifiknya. Nanti, Kementerian 
Keamanan Publik akan menyelidiki dari arahan Shen Biao. 
Kami akan menemukan tiga supernaturalist lainnya secepat 
mungkin. Saya harap mereka akan ..." 


"Menteri Yu," Tan Yan menyela, "Dua lainnya masih belum 
jelas untuk saat ini, tetapi mereka berharap organisasi 
tersebut akan mencantumkan Zhao Tianming sebagai 
penjahat yang dicari, dan Zhang Hua memiliki bekas luka 
bakar di lehernya." 


"Bagaimana jika dia dikendalikan oleh ... atasan itu?" Kata 
Menteri Yu. 


"Tidak," Tan Yan menggelengkan kepalanya dengan tegas, 
"Kemampuan kebangkitan Zhang Hua lebih lambat dari 
Zhao Tianming. Dia hanya dikendalikan sementara oleh 
'Shen Biao', dan dia masih bisa melawan. 'Shen Biao' Dia 
adalah juga mencoba membujuknya untuk tunduk, yang 
berarti Shen Biao tidak dapat sepenuhnya mencuci otak 
makhluk gaib. Kesadaran Zhao Tianming hanya lebih tinggi 
dari Zhang Hua, dan dia pasti secara sukarela mengikuti 
instruksi Shen Biao, dan Dia juga merusak suara Zhang Hua 
dengan jahat. Jika bukan karena ketahanan yang kuat dari 
orang supernatural, Zhang Hua akan menjadi orang bodoh 
sekarang! 


Karena dia telah berubah dari korban menjadi penjahat, dia 
juga terlibat dalam pembunuhan dua pejuang. Bahkan jika 
dia bukan penjahat utama, dia juga aksesori. Dia bisa dicari. 
Luka di leher Zhang Hua adalah bukti langsung. " 


Menteri Yu memandangnya dan berkata: "Hukum pidana 
sangat akrab, mengapa Anda tidak tahu bahwa pemukulan 
itu menyinggung? Jika luka Liang Xian dihukum, itu bisa 
dihitung sebagai kejahatan dengan luka yang disengaja. 
Berdasarkan miliknya cedera pada saat itu, lebih dari tiga 
tahun dan kurang dari sepuluh tahun! " 


Tidak apa-apa, orang yang terlibat tidak akan dimintai 
pertanggungjawaban, dan saya terluka ringan, dan itu 
belum mencapai tingkat hukuman. Liang Xian segera 
berkata, melepaskan kain kasa untuk menunjukkan kepada 
semua orang cedera. 


Menteri Yu: "... Anda segera membungkus kembali kain 
kasa." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: 
Pemukulan adalah kutukan atau cinta pribadi. Laki-laki saya 
memukuli saya dan aku merasa nyaman. 


Menteri Yu: Saya tidak menginginkan anak ini lagi, jadi 
tolong cintai seseorang. 


Liang Xian (memegang paha Tan Yan): Ayah saya tidak 
menginginkan saya lagi, saya yatim piatu, hiks hiks hiks 


Tan Yan: Tidak apa-apa, aku akan menjadi ayahmu! 


Menteri Yu: ... 


100 


Bab 101 Pertempuran mempertahankan Void 


Bab 101: Pertempuran mempertahankan Void (1) () 


Menteri Yu membuat kritik yang sangat keras terhadap Tan 
Yan, memperingatkan Tan Yan sekali, dan mendenda Tan Yan 
untuk tetap tutup selama tiga hari, membacakan 
serangkaian undang-undang dan peraturan yang 
mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang harmonis, 
termasuk Hukum Pidana, dan menulis review dari 5.000 kata 
Dia secara terbuka menyatakan bahwa akan ada lebih 
banyak pemukulan rekan seperti ini tidak akan pernah 
ditoleransi. 


Namun, Tan Yan belum menutupnya dengan erat, jadi Liang 
Xian menoleh untuk membantu Tan Yan menulis ulasan 
5.000 kata dan menyerahkannya kepada Menteri Yu. 
Sikapnya yang tulus dapat dianggap sebagai model dalam 
industri, dan Menteri Yu sangat marah sehingga dia 
mengesampingkan ulasan itu. 


"Saya salah," Tan Yan menyentuh kain kasa di dahi Liang 
Xian ketika dia datang menemuinya, "Saya bersedia 
menanggung hukuman apa pun." 


Tetapi pada saat itu, saya membutuhkan pukulan seperti itu, 
Anda menyelamatkan saya. Liang Xian meraih tangannya 
dan berkata, Dulu saya berpikir bahwa selama saya terus 
bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya, saya 
dapat mengikuti jejak Anda. , tapi nyatanya, lemah dan 
kecilku. Bukan hanya kekuatan, tapi juga pengalaman dan 
jiwa. Kapan aku bisa mengimbangi langkahmu? " 


Untuk menjadi orang biasa, saya mungkin mengatakan 
bahwa saya akan berjalan sedikit lebih lambat dan 
menunggu Anda, tetapi Tan Yan hanya tersenyum dan tidak 
mengatakan apa-apa. 


Situasi saat ini tidak memungkinkan Tan Yan untuk berhenti 
dan menunggu orang lain, dan dia tidak punya waktu untuk 
menunggu. 


Setelah Zhang Hua bangun, dia melempar beberapa kali, 
yang semuanya ditekan oleh obat penenang. 


Tiga hari kemudian, setelah polisi bersenjata dan polisi 
bergandengan tangan untuk memegang sarang Shen Biao, 
suasana hati Zhang Hua mereda. 


Oiao Zhixue berkata bahwa kesadarannya rusak parah. 
Liang Xianwei dan Zhang Hua dirawat beberapa kali, tetapi 
dia tidak dapat menyembuhkan trauma semacam ini. Dia 
sekarang sangat lemah. 


Meskipun kami tidak menangkap anak panah yang 
tenggelam, itu adalah penghargaan Anda bagi kami untuk 
membersihkan kekuatan gelap yang tersembunyi di bawah 
sinar matahari. Tu Zishi duduk di tempat tidur Zhang Hua, 
membaca informasi terbaru untuknya, Kamu terkendali., 
Dan saya dapat bersikeras meninggalkan petunjuk untuk 
kami. Sungguh menakjubkan. Menteri Yu berkata bahwa dia 
harus mengajukan penghargaan kelas dua agar Anda 
memuji Anda atas kontribusi Anda untuk negara. Tanpa 
Anda, kami masih dalam kegelapan., Saya tidak akan tahu 
bahwa ada orang yang begitu mengerikan di balik 
hilangnya itu. " 


Zhang Hua tidak berbicara. Setelah dia bangun, dia 
memegangi kepalanya dan berteriak, "Keluar dari kepalaku", 
"Pergi", "Aku tidak akan pernah mendengarkanmu" dan 


seterusnya. Dia selalu berpikir bahwa masih ada seseorang 
dalam pikirannya yang mengendalikan, mencoba 
menggunakan tindakan menyakiti diri sendiri untuk tetap 
terjaga. Staf medis hanya bisa menyuntikkan obat 
penenang untuk mencegahnya melukai dirinya sendiri. 
Setelah tiga hari stabil, Zhang Hua tidak dapat menanggapi 
kejadian eksternal. Tidak peduli bagaimana Menteri 
menyatakan belasungkawa dan bagaimana Tu Zishi 
mendorongnya, dia tidak menanggapi . 


Berbaring di ranjang rumah sakit dengan hampa, makan 
dan pergi ke kamar mandi, tetapi tidak berbicara. 


Kata dokter, ini akibat otak terlalu melindungi tubuh. Jika 
semakin parah, ia bisa mengalami depresi. la berharap bisa 
segera melepaskan simpul jantungnya. 


Melihatnya seperti ini, Tu Zishi merasa sangat tidak nyaman 
hingga ingin menangis. Tapi memikirkan dorongan Tan Yan 
kepada semua orang hari itu, dia tiba-tiba menutup kembali 
air matanya, Bukan karena dia tidak bisa menangis, tapi dia 
tidak bisa membuat dirinya lebih malu. 


Pada saat ini, pintunya terbuka, dan itu adalah Tan Yan, Dia 
baru saja keluar mengunjungi Zhang Hua setelah dia 
menghafal tiga hari hukum dan peraturan. 


Melihatnya, Zhang Hua, yang tercengang, akhirnya memiliki 
warna di matanya, dan menjangkau Tan Yan. 


Tu Zishi bangkit dan melangkah ke samping, Tan Yan duduk 
di tepi tempat tidur, dan Zhang Hua memegang tangan Tan 
Yan. 


Dia menekan telinga Tan Yan dan berkata dengan suara 
rendah: "Saya mendengar mereka berbicara, dan pria 
bernama 'Shen Biao' berkata bahwa pengawasan Kota B 


terlalu ketat dan tidak cocok untuk pembangunan. Mereka 
harus berpindah posisi. dan pindah lebih dekat ke Kota B. 
Satu titik di kota tingkat kedua dan ketiga. " 


Zhang Hua tidak pernah bereaksi, namun begitu melihat Tan 
Yan langsung memberikan informasi, sepertinya saat ini 
matanya sudah tidak bisa lagi mengenali orang selain Tan 
Yan, dan yang lainnya semuanya adalah musuh. 


Tu Zishi tampak sedih, dia dan Zhang Hua adalah sahabat 
karib. Setelah kemampuan kebangkitan, ketika memilih 
anggota baru, Zhang Hua juga direkomendasikan oleh Tu 
Zishi ke organisasi. Tapi sekarang, dia membunuh Zhang 
Hua, dan Zhang Hua tidak bisa mengenalinya. 


"Shen Biao' berkata bahwa dia dapat mengontrol otak 
manusia, tetapi ada syaratnya." Zhang Hua melanjutkan, 
"Lingkungan di dunia ini relatif depresif, yang tidak kondusif 
untuk kelangsungan hidup tubuh sadar. Dia tidak bisa 
mengontrol orang terlalu lama, terutama kelainan. Mereka 
yang memiliki kekuatan hanya dapat mengendalikan tubuh 
mereka untuk sementara, tetapi mereka yang memiliki 
kekuatan super akan segera melepaskan kendali dari 
kendalinya. Orang biasa dapat bertahan lebih lama, seperti 
tiga hingga lima hari, jumlahnya sekitar 10.000 atau 20.000 
, tapi bisa juga. Tidak boleh terlalu lama dan mengkonsumsi 
terlalu banyak energi. Tidak ada cukup energi di lingkungan 
sekitarnya, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan tenaga di 
tubuhnya. " 


Ini adalah informasi yang sangat penting! 


Tan Yan tahu bahwa masalah ini harus dipanggil agar semua 
orang datang dan membahasnya bersama. Dia meraih 
tangan Zhang Hua dan bertanya: "Zhang Hua, informasi 
Anda sangat penting bagi semua orang. Saya tidak bisa 


mengatakannya sejelas Anda. Bisakah Anda memberi tahu 
semua orang? " 


Tangan Zhang Hua bergetar, seolah dia takut. 


"Ada saya, Menteri Yu, Profesor Qiao, Sekretaris Xu, dan 
sahabat Anda Tu Zishi, dan anggota tim kemampuan. Ada 
juga Liang Xian, Anda tidak mengenalnya, Anda hanya 
bertemu di kelompok kepentingan sebelumnya, tetapi Anda 
seharusnya sudah mendengar tentang Liang Xian dan dia 
kembali. Dapatkah Anda menceritakan apa yang Anda 
dengar di depan para sahabat yang mempercayai Anda dan 
Anda juga percaya? tanya Tan Yan. 


"A, aku tidak bisa melihat dengan jelas ..." Zhang Hua 
berbisik, "Ketika aku bangun, mataku kabur dan aku tidak 
bisa mengenali wajahnya. Hanya setelah kamu masuk, aku 
bisa melihatnya. Aku bisa ' Aku tidak percaya orang lain, 
aku takut Mereka disamarkan. " 


"Menyamar? Apakah ada yang berpura-pura menjadi kita?" 
Tanya Tan Yan. 


"Ya," Zhang Hua mengangguk, "Aku mendengar gerakan di 
kamar Zhao Tianming malam itu. Begitu aku hendak keluar 
untuk memeriksa, aku mendengar seseorang mengetuk 
pintu. Melalui jendela di pintu, aku melihatnya adalah Tu 
Zishi menggendong Zhao Tianming. Saya pikir ada pesanan 
baru, jadi saya membuka pintu. 


Tapi Tu Zishi dan Zhao Tianming bergabung untuk 
menyerang saya, mereka menggaruk lengan saya dengan 
sangat cepat di depan pintu, dan kemudian saya tidak bisa 
mengendalikan tubuh saya. 


Dalam situasi itu, saya hanya bisa menahan dinding di 
samping pintu dan meninggalkan pesan. Karena takut akan 


menghancurkan berita, mereka bersembunyi di tembok. 


Setelah itu, saya tidak dapat melihat wajah saya dengan 
jelas, dan saya selalu merasa bahwa apa pun itu, saya tidak 
dapat mempercayai siapa pun. " 


Sampai Tan Yan menyelamatkan Zhang Hua dari kasino 
bawah tanah, berjalan keluar dengan punggungnya dan 
melihat matahari. 


"Karena kau percaya padaku, maka percayalah pada orang 
yang aku percayai." Tan Yan berkata, "Ini basisnya, dengan 
teman di sekitarku. Tidak ada yang berpura-pura menjadi 
siapa pun. Jika ada, aku tahu." 


Kata-kata ini benar-benar memberi Zhang Hua suntikan 
kardiotonik, dia mengangguk, dan dia duduk di kursi roda 
sendirian, didorong ke ruang konferensi oleh Tan Yan. 


MD, cucu Zhao Tianming! Setelah mendengar cerita Tan Yan 
tentang penculikan Zhang Hua, Tu Zishi meninju dinding 
dengan marah, Dia pasti telah mengungkapkan penampilan 
kita! Bunuh saja dia tepat waktu! " 


"Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu," kata Menteri 
Yu. "Rasa potensi kejahatan tidak dapat menentukan nasib 
seseorang. Setiap orang akan memiliki mentalitas ingin 
melakukan kejahatan karena emosi dan alasan yang 
berbeda seperti kemarahan dan frustrasi. Alasan dapat 
menekan kesadaran ini. Zhao Tianming hanyalah orang 
biasa. Jika tidak ada yang menghasutnya, dia mungkin 
hanya menjadi orang biasa dalam kehidupan ini. Kejahatan 
sebenarnya adalah kesadaran jahat. Zhao Tianming dan 
yang lainnya hanyalah korban dan kaki tangan. " 


Melelahkan untuk hidup dengan mematuhi aturan. Cui Heyu 
memandang Zhang Hua, dan merasa sedikit terhalang, Jelas 


bahwa kekuatan kita bisa berbuat lebih banyak. 


Tetapi jika penegak hukum tidak dapat mematuhi aturan 
dan regulasi, maka masyarakat kita akan membusuk dari 
akarnya. Menteri Yu tahu bahwa emosi setiap orang harus 
ditenangkan saat ini, dan dia lembut. 


Semua orang mengerti bahwa mengatakan itu saat ini 
hanyalah keluhan. 


Dengan dorongan Tan Yan, Zhang Hua dengan berani 
menceritakan kembali informasi yang baru saja dia katakan. 


Setelah mendengarkan menteri, dia memuji: "Anda masih 
bisa mendapatkan informasi penting dalam situasi itu, Anda 
melakukan pekerjaan dengan baik!" 


Zhang Hua menerima dorongan semangat, tersipu, dan 
berkata dengan malu-malu: "Tidak, 'Shen  Biao' 
mengendalikan saya pada saat itu. Dia ingin menahan saya 
selama beberapa hari dan membunuh keinginan saya. Jika 
saya bisa seperti Zhao Tianming dan kekuatan supernatural 
lainnya" Pengetahuan "berarti" orangnya sendiri ". Tidak 
masalah jika Anda memberi tahu saya rencananya. Jika 
Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, Anda akan" 
diproses ". Orang mati tidak akan mengungkapkan 
rahasianya." 


Setelah mendengar penjelasan Zhang Hua, semua orang 
merasa sangat berat. 


Pada saat ini, Qiao Zhixue berkata: "Saya telah memikirkan 
satu hal, karena kesadaran dunia lain dapat mengubah 
orang menjadi zombie, mengapa tidak melakukannya ketika 
Anda datang kepada kami? Jika sejumlah besar orang biasa 
menjadi zombie, itu akan sulit bahkan bagi negara dan 
tentara. Kendalikan situasi. 


Baru setelah saya mendengar informasi yang diberikan oleh 
Zhang Hua, saya mengerti bahwa bukan karena dia tidak 
mau, tetapi lingkungan dunia kita tidak dapat menghasilkan 
zombie. " 


Seharusnya begitu. Liang Xian mengangguk, Artinya, 
lingkungan dunia sebelumnya menyebabkan banyak 
kematian manusia, dan Shen Dart dapat menggunakan 
kesadarannya sendiri untuk mengendalikan mayat menjadi 
zombie. Dan dunia kita melakukannya tidak memiliki 
kondisi seperti itu. Akan melemahkan kekuatannya. " 


"Saya juga memiliki perasaan ini," Asandao, "di dunia nyata 
dan beberapa kemampuan eskatologis akan menjadi lebih 
lemah." 


Sebelumnya di dunia yang berhenti berputar, Tan Yan 
pernah memisahkan sebagian kesadaran untuk mencari 
kita. Aku juga bisa menggemakan kesadarannya, tapi di 
dunia nyata, Tan Yan tidak bisa menemukan Zhang Hua dan 
lainnya dengan cara yang sama. Liang Xian memandang Tan 
Yan. 


"Baiklah," Tan Yan mengangguk, "Lingkungan dunia nyata 
tidak cocok untuk pemisahan kesadaran. Saya tidak dapat 
menemukan keberadaan orang yang terlalu jauh." 


Artinya, dunia kita tidak cocok untuk keberadaan tubuh 
kesadaran. Jika ini masalahnya, mengapa kesadaran itu 
membutuhkan dunia kita? Qiao Zhixue bertanya. 


Liang Xian: "Satu-satunya tempat khusus di dunia nyata 
adalah yang" kosong ". Dia pernah berkata bahwa selama 
ada koordinat, dia bisa mencapai dunia manapun." Kosong 
"memungkinkan dia untuk memasuki dunia yang tak 
terhitung jumlahnya dan mengatur koordinat di dalamnya . 


Setelah sekian lama, dia bisa mendapatkan energi dari 
dunia yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. " 


Qiao Zhixue: "Harus ada orang-orang dengan kekuatan 
supernatural. Karena dia dapat menyerap kesadaran 
manusia, mereka yang memiliki kekuatan super juga 
merupakan pelengkap yang bagus baginya. Dia dapat 
menciptakan kekuatan super dalam jumlah besar dan 
menyerap energi setelah mereka habis. Zhao Tianming dan 
sejenisnya, Tapi dia hanya memelihara babi dan 
memanfaatkan segalanya sebaik-baiknya. " 


Setelah menteri mendengar analisis semua orang, dia 
berkata: "Berdasarkan analisis Anda, kemungkinan besar dia 
akan memilih tempat ..." 


Jari Menteri Yu mengklik peta. 
Shijiazhuang! 


Ada dua "lubang" dengan populasi besar dan transportasi 
yang nyaman. 


Menteri Yu dengan tegas berkata: "Hubungi polisi 
Shijiazhuang dan mobilisasi semua anggota untuk 
mengeluarkan semua kelompok ilegal seperti skema 
piramida dan kultus. Semua kegiatan kelompok harus 
dikontrol dalam waktu nyata, dan kesadaran jahat tidak 
boleh diberi kesempatan sedikit pun untuk tumbuh. ! " 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tan Yan: Saya tidak 
pernah berpikir bahwa suatu hari, "kekosongan" akan 
menjadi sesuatu yang langka, dan kita harus melindungi (: 


) 


101 


Bab 102 Pertempuran membela Void 


Bab 102: Pertempuran membela Void (2) () 


Saya juga ingin tahu apa yang akan dilakukan kesadaran 
mengendalikan Shen Biao, Dia membutuhkan banyak orang 
untuk mendapatkan kekuatan supernatural setelah dibawa 
ke dunia lain. Untuk mencapai tujuan ini, tidak ada yang 
bisa memenangkan kerumunan lebih baik daripada sekte 
dan skema piramida. 


Selama Anda menggunakan alasan untuk mengumpulkan 
orang bersama, dan kemudian membuat mereka kosong, 
orang yang menjadi orang supernatural secara alami akan 
berpikir bahwa "Shen Dart" adalah penyelamat, dan akan 
mengikuti instruksinya secara membabi buta dan digunakan 
oleh orang lain. 


"Tapi angkatan bersenjata tidak cukup," kata Liang Xian. 
"Kecuali orang-orang Keamanan Teknologi Nasional, rata- 
rata pejuang tidak mengetahui keberadaan kekuatan gaib, 
dan mereka tidak waspada terhadap penjahat. Saya tidak 
mengatakan bahwa pejuang meremehkan musuh, tetapi 
hadapi keterampilan. Selain itu, orang-orang dengan senjata 
harus waspada dalam arah yang sama sekali berbeda dari 
menghadapi seseorang yang dapat menyemburkan api. 
Tidak apa-apa untuk melakukan tindakan, tetapi kita tidak 
dapat membiarkan rekan seperjuangan kita menjadi terluka 
oleh hal-hal yang tidak berarti ini. " 


Saya menyarankan agar tim superpower membantu tim 
aksi, kata Tan Yan. 


Menteri Yu ragu-ragu. Tim kekuatan sangat berharga di 
negara dan dunia, terutama Tan Yan dan Liang Xian. Jika 
mereka terluka atau bahkan terbunuh dalam operasi ini, itu 
lebih dari sekedar kerugian. 


"Jika Anda tidak menyingkirkan kesadaran memiliki Shen 
Biao, dunia akan dihancurkan olehnya cepat atau lambat," 
kata Tan Yan kepada menteri, "Kami hanya akan memiliki 
harapan saat kami pergi. Shen Biao dapat mengendalikan 
kesadaran puluhan ribu orang biasa, meskipun demikian. 
Melakukannya sangat menyakitkan kesadarannya, tetapi 
pada saat krisis, bagaimana jika dia benar-benar 
melakukannya? Dia menggunakan kehidupan puluhan ribu 
orang biasa untuk isi. Siapa yang bisa menghadapinya? 
Hanya kami. " 


"Oke," Menteri Yu berhenti ragu-ragu dan berkata dengan 
tegas, "Kami akan bergegas ke Shijiazhuang sekarang. 
Ketika kami menemukan gerakan yang mencurigakan, kami 
akan segera memberangkatkan. Tim kekuatan dibagi 
menjadi tiga kelompok, Liang Xian dan Tan Yan berada 
dalam kelompok, dan sisanya terdiri dari Xiaolu. Untuk tim 
pertama, Yang Shumei tidak perlu berpartisipasi dalam 
operasi ini dan bersiaga di pangkalan. " 


Orang-orang yang tersisa: "..." 


Pembagian menteri sangat wajar, dalam pembagian ini, 
tidak peduli tim mana yang dalam bahaya, Liang Xian dan 
Tan Yan dapat segera tiba, dan mereka juga dapat mundur 
kapan saja ketika situasi genting. 


Tapi setelah sekian lama, mereka masih membutuhkan 
perlindungan Xiaolu, yang sangat memalukan. 


Bagaimana jika Shen Biao tidak berada di Shijiazhuang? Oiu 
Oizheng tiba-tiba bertanya, Bagaimana jika dia masih 


bersembunyi di Kota B, menunggu kita untuk menyelinap ke 
base camp kita setelah meninggalkan Shijiazhuang? 


"Liang Xian tetap berjaga-jaga," kata Menteri Yu, "Jika kami 
menemukan Shen Biao di Shijiazhuang, Anda dapat segera 
datang." 


Distribusi ini sangat masuk akal, dan tidak ada yang 
berkomentar. 


Tan Yan menyentuh kepala Xiaolu dan memuji: "Putra kami 
adalah seorang pahlawan." 


Artinya, tanpa dia, akan sulit bagi kita untuk mengatasi 
kesulitan jarak. Liang Xian juga membungkuk untuk 
menyentuh rusa. 


Rusa kecil itu mengangkat kepalanya dan berteriak dengan 
gembira, menggesek Tan Yan sebentar, dan menjilati Liang 
Xian sebentar. 


Menteri Yu: "..." 
Posisinya ... 
Lupakan, tidak ada yang menganggapnya serius. 


"Menteri Yu," Qiao Zhixue, yang tinggal di base camp 
bersama Liang Xian, tiba-tiba berkata, "Jika Shen Biao 
mengendalikan banyak orang, Anda mungkin bergantung 
pada Anda." 


Menteri Yu terkejut sejenak, dia benar-benar tidak 
menyangka bahwa dia juga salah satu kekuatan bertarung. 


Segera, dia memikirkan kekuatannya sendiri lagi, dan 
menyadari bahwa memang itulah masalahnya, Mungkin 


kekuatannya adalah satu-satunya yang dapat menahan 
anak panah yang tenggelam itu. 


Jika kekuatannya tidak cukup, biarkan Qiu Oizheng 
membantu. Kata Qiao Zhixue. 


Qiu Oizheng: "..." 


Mengingat pengalaman terakhirnya, dia merasakan sakit 
kepala. 


Setelah menentukan tim keliling, tim adidaya langsung 
berangkat ke Shijiazhuang. 


Negara sangat mementingkan masalah ini. Setelah 
menerima perintah, polisi Shijiazhuang segera bertindak 
bersama dengan polisi bersenjata dan melakukan operasi 
anti huru-hara dan teror di seluruh kota. Semua kegiatan 
kelompok yang beranggotakan lebih dari lima orang harus 
dilaporkan ke polisi sebelum mereka dapat bertindak. 


Namun, setelah tiga hari dan malam investigasi tanpa tidur, 
tidak ada yang menemukan keberadaan Shen Biao dan 
lainnya. 


City B juga melakukan aksi pada saat yang sama, dan sekali 
lagi tidak ada yang tercapai. 


Apakah kita salah berpikir? Menteri Yu mengerutkan kening, 
Mereka meninggalkan Kota B dan Shijiazhuang dan pergi ke 
tempat lain? 


"Tidak mungkin," Tan Yan menggelengkan kepalanya. "Saat 
ini," lubang "negara kita hanya muncul di tiga lokasi: Kota B, 
Shijiazhuang, dan Pingxian. Pingxian terlalu kecil, dan Anda 
dapat berkeliling seluruh wilayah dengan mengendarai 
listrik bersepeda selama dua jam. Orang asing akan menarik 


perhatian orang lain dan sama sekali tidak cocok untuk 
dijadikan tempat berkumpul. Kecuali dia tidak ingin 
memasuki 'kekosongan', dia tidak akan menyerahkan dua 
lokasi Kota B dan Shijiazhuang. " 


Ini juga alasan mengapa Administrasi Keamanan Teknis 
Nasional akan memfokuskan kekuatan militernya pada 
Shijiazhuang, tetapi sekarang tidak ada petunjuk sama 
sekali. 


Cui Heyu juga merasa terus mencari informasi yang relevan 
di komputer, dan semua pertemuan yang dihubungi melalui 
Internet berada di bawah pengawasannya, dan mereka juga 
tidak menemukan apa pun. 


mengapa demikian? 
Saat ini, Xiao Lu melengkungkan kaki Tan Yan. 
"apa yang terjadi?" 


Xiaolu sangat patuh, dan umumnya tidak mengganggu 
mereka saat tim kemampuan berpikir. Dia akan dipanggil 
Tan Yan sekarang, pasti ada alasannya. 


Rusa menginjak Tan Yan dengan kukunya, lalu berlari ke Cui 
Heyu, Qiu Qizheng, Qin Li, Tu Zishi, dan Yan Yongfeng 
masing-masing menginjaknya. Saat giliran Asanshi, ia 
berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. kaki untuk 
membiarkan rusa menginjak, tetapi Xiaolu 
mengabaikannya, dan berlari kembali, menggosok Tan Yan 
dengan keras. 


San: "... Apakah Anda mendiskriminasi saya? Semua orang 
dari tim super, mengapa Anda tidak menginjak saya?" 


Apakah ada perbedaan antara Asisten Pengajar Chai dan 
Kami yang sedikit? Tanya Tan Yan. 


Cui Heyu berkata: "Ada terlalu banyak tempat berbeda. 
Anda memanggilnya Asisten Profesor Chai. Pertama-tama, 
identitasnya berbeda. Dia adalah asisten pengajar, dan kami 
sedang belajar..." 


Kata-katanya belum selesai, semua orang memiliki inspirasi 
pada saat yang sama, itu sebabnya! 


"Mahasiswa!" Tu Zishi berkata, "Usia terbaik untuk bangun 
adalah 18-25 tahun. Ini adalah saat otak manusia 
berkembang sepenuhnya dan paling aktif." 


Yan Yongfeng segera berkata: "Di negara kami, sebagian 
besar orang pada usia ini adalah mahasiswa, dan universitas 
itu sendiri adalah kelompok kolektif. Asrama, klub, kelas, 
dan departemen semuanya diakui secara resmi. Tidak peduli 
aktivitas apa pun yang ada di sana. di kampus., Anda tidak 
dapat melapor ke polisi, Anda tidak dapat meminta polisi 
mengikuti di kelas. " 


Di antara tiga orang hilang dengan kekuatan supernatural, 
kecuali Zhao Tianming, dua lainnya semuanya adalah 
mahasiswa. Qiu Qizheng juga berkata. 


Kemungkinan ini sangat besar, tetapi juga membawa lebih 
banyak masalah. 


Jika itu adalah kelompok ilegal, maka polisi dapat secara 
terbuka mengundang orang untuk membantu penyelidikan 
atas nama penyidikan, tetapi bagi mahasiswa, sebelum ada 
bukti, tidak peduli siswa mana yang diundang untuk minum 
teh, itu akan menarik. perhatian media. 


Bagaimana dengan persiapan ujian? Tanya Tan Yan, Itu pasti 
orang terpelajar yang diterima di universitas. Jika Kamu 
gagal ujian, akan ada masalah. 


Semua orang: "..." 


"Waktunya berbeda," kata Cui dan Yu tanpa daya, "Sekarang 
beberapa mahasiswa, jika kamu membalik pertanyaan ujian 
masuk perguruan tinggi dan membiarkan mereka 
melakukannya, kamu mungkin tidak akan mendapat nilai 


tinggi." 


Ada begitu banyak universitas di Kota B dan Shijiazhuang, 
dan survei satu per satu terlalu mencolok, dan mudah untuk 
memulainya. Menteri Yu berkata, Yang terbaik adalah 
mempersempit ruang lingkup dan pergi ke universitas untuk 
melakukan investigasi rahasia. " 


Jika kamu mempersempit ruang lingkup, sepertinya aku 
bisa. Tu Zishi mengangkat tangannya dan berkata, 
Sebenarnya, selama periode waktu ini aku selalu merasa 
bahwa kekuatanku sepertinya tidak terlalu berguna. " 


Kemampuanmu selalu tidak efektif. Cui Heyu muntah. 


Tu Zishi tersipu: "Tidak, ketika Zhang Hua menghilang, saya 
mencoba menemukan keberadaan mereka dengan 
kemampuan, tetapi saya tidak bisa melakukannya. 
Biasanya, selama saya berkonsentrasi memikirkan satu hal, 
bahkan jika tidak ada gambaran yang diramalkan di 
pikiranku. Itu muncul, tapi akan ada inspirasi di hatiku. Tapi 
kali ini berbeda. Aku sudah memikirkannya berkali-kali, tapi 
otakku kosong. " 


Kesadaran Shen Biao sangat kuat. Adalah normal untuk 
secara sadar mencegah orang lain menyelidiki beritanya. 
Tan Yan menghibur. 


Lalu bagaimana caramu mencobanya? Kata Cui Heyu. 


Tu Zishi tampaknya memiliki pemikirannya sendiri: "Saya 
memerlukan informasi dari semua universitas, perguruan 
tinggi, dan sekolah kejuruan di Kota B dan Shijiazhuang. 
Cara terbaik adalah menggunakan informasi video. Saya 
akan mencobanya." 


Ini cukup mudah, tidak diperlukan kepolisian. Cui Heyu log 
in ke sistem Admissions Office untuk memeriksa informasi 
penerimaan universitas selama bertahun-tahun. Di China, 
sekolah negeri dan swasta terdaftar melalui platform ini. 


Tu Zishi mencobanya sepanjang siang dan malam, dan 
matanya menjadi merah di ratusan sekolah. 


Tim adidaya telah bersamanya sepanjang waktu, bahkan 
rusa bersorak di sisinya, dan terus menginjak kedua kuku 
untuk mendukung Tu Zishi. 


Oiu Oizheng mengusulkan agar dia bisa membantunya 
meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika Tan Yan berbagi 
kekuatannya lagi, itu tidak masalah, tetapi Tu Zishi menolak. 


Dia melihat ke salah satu  universitasnya dan 
menggelengkan kepalanya setelah memikirkan masing- 
masing untuk beberapa saat sampai dia berhenti di sekolah 
ke-271. 


"Apakah kamu sudah menemukannya?" 


Tu Zishi mengangguk: "Saya membuat hipotesis. Saya ingin 
pergi ke semua sekolah di Kota B dan Shijiazhuang. 
Hipotesis ini bukan fiksi. Saya berkata pada diri sendiri 
bahwa jika saya tidak dapat menemukan cara ini, maka saya 
akan turun satu universitas per satu. Saya memprediksi apa 
yang akan saya temui di sekolah ini, belum tentu seberapa 


penting, meskipun sangat kecil, selama saya bisa 
memprediksi. " 


"Yang lainnya adalah adegan yang muncul kembali, dan 
Anda adalah adegan." Cui Heyu berkata, "Saya mengerti, 
Anda telah membayangkan sesuatu yang harus Anda 
lakukan. Menurut sudut pandang mekanika kuantum, apa 
yang akan terjadi pada benda ini? Tidak pasti. Tetapi jika 
Anda menggunakan kesadaran Anda untuk mengamati 
aliran-aliran ini, suatu kekuatan yang kuat terikat untuk 
mengamati satu atau dua hal, bahkan hal-hal terkecil. " 


Semua orang: "..." 


"Sebenarnya, aku hanya melihat gambar pertama, lalu 
memprediksi struktur sekolah ini, lalu memeriksa diagram 
struktur di materi, dan kebanyakan dari mereka bisa 
menebaknya. Bahkan jika aku tidak bisa memprediksinya, 
aku akan berdiri di depan gerbang. Rasakan firasat suasana 
sekolah. "Tu Zishi terus menjelaskan," Dengan sekolah ini 
saja, aku tidak bisa merasakan apa-apa, sama seperti saat 
aku mencoba memprediksi keberadaan Zhang Hua. " 


Semua orang: "..." 


Ini semacam prediksi terbalik. Anda tidak ingin menguji di 
mana Shen Biao berada, jadi kesadarannya tidak akan 
mempengaruhi kemampuan Anda untuk memprediksi. Cui 
Heyu tiba-tiba menyadari, Karena Anda tidak memikirkan 
keberadaan Shen Biao, Tetapi ketika Anda memasuki 
universitas ini, Anda akan melihat apa yang akan Anda lihat 
dan temui, jadi efek perisai Shen Biao tidak berguna bagi 
Anda. Tetapi ketika Anda memprediksi universitasnya, 
kekuatan ini akan efektif, membuat Anda tidak merasakan 
apa-apa. Dengan cara ini , sebagai gantinya Anda dapat 
menentukan lokasi spesifiknya! " 


Semua orang: "..." 


Liang Xian dan Qiao Zhixue tidak ada di sana, jadi tidak ada 
yang bisa menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi? 


Tan Yan mencetak informasi tentang universitas yang 
ditunjukkan oleh Tu Zishi dan membaliknya dua kali: 
"Apakah ini universitas?" 


Saya yakin! Tu Zishi mengangguk. 
Semua orang: "..." 


Mari belajar Tan Yan, kalau belum paham jangan coba-coba 
memahami cara mengoperasikannya, lihat saja hasilnya. 


Liang Xian, yang telah mendengarkan analisis semua orang 
di seluruh sambungan video, tidak bisa tidak 
membandingkannya dengan pemikiran orang biasa: "Anda 
dapat membayangkan Shen Dart sebagai perangkat 
pelindung sinyal yang dapat memblokir wifi Tu Zishi. Jadi Tu 
Zishi berjalan dari universitas ke universitas sekarang. 
Sekali lagi, universitas tempat sinyalnya diblokir adalah 
tempat Shen Biao berada! " 


Oh, saya mengerti! Semua orang tiba-tiba menyadari. 


Menteri Yu mengambil informasi universitas dari Tan Yan, 
dan dia tiba-tiba pusing saat melihat jumlah kata di 
dalamnya. 


Universitas Normal H Provinsi, per Maret 2019, terdapat 
2.672 tenaga pengajar, 24.586 mahasiswa S1, 4.546 
mahasiswa pascasarjana, dan 8.916 mahasiswa pendidikan 
dewasa. 


Jumlah total orang di seluruh sekolah adalah 40.000! 


Mereka ingin menemukan 4 orang di antara 40.000 orang 
ini, dan mereka dapat mengubah penampilan mereka 
sesuka hati dan mengontrol kesadaran orang. 


Ini benar-benar akan memilih tempat! Menteri Yu 
mengesampingkan informasi, Bahkan jumlah orang telah 
dihitung. Sekolah memiliki 40.000, tetapi siswa pertukaran, 
kursus korespondensi dewasa dan magang senior, 
mahasiswa pascasarjana keluar, dan fakultas dan staf yang 
tidak tinggal di kampus dikecualikan. Ada sekitar 20.000 
orang di sekolah. Dia dapat mengontrol sekitar 10.000 
orang, dan setengah dari mereka hampir dapat mengontrol 
jumlah seluruh sekolah. " 


"Apa yang akan kita lakukan?" Tanya Tan Yan, "Saya tidak 
bisa mencari satu per satu." 


"Aturan lama, menyelinap masuk." Menteri Yu memandang 
anggota tim supernatural, "Semua orang adalah mahasiswa, 
jadi ... masalahnya seharusnya tidak besar." 


Tan Yan: "..." 


Dia sudah menyelinap ke Akademi Militer Pusat, dan 
sekarang dia ingin menyelinap ke universitas lain. 


Apa ini namanya, agen ganda? 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Silakan merujuk ke 
Universitas Normal Hebei untuk datanya, tapi jangan check 
in. Lao Tan dan yang lainnya ada di dunia paralel kita. 


102 


Bab 103 Pertempuran membela Void 


Bab 103 Pertempuran membela Void (3) 


Universitas Normal Provinsi H, ruang belajar mandiri 
perpustakaan. 


Seorang anak laki-laki yang sedang bertatap muka masuk 
Ke perpustakaan dengan beberapa buku yang berhubungan 
dengan mekanika kuantum, melihat ke "kursi yang 
menempati" di setiap meja, gelas air, dan tumpukan buku 
latihan. Saya mengerti mengapa ruang belajar memiliki 
belum setengah penuh, tapi saya tidak dapat menemukan 
tempat duduk. 


Anak laki-laki itu tingginya sekitar 1,8 meter, dia sangat 
tampan, dan dia mengenakan sweter turtleneck abu-abu 
yang elegan, yang sangat segar dan bersih. Ketampanannya 
bukanlah jenis yang membuat mata orang bersinar dan 
menarik perhatian semua orang, tapi membuat orang tidak 
bisa tidak melihat mata kedua dan ketiga setelah sekilas, 
dan semakin mereka terlihat, semakin tampan. 


Dia berbalik di ruang belajar dengan hampa, tetapi tidak 
menemukan tempat, berdiri di sudut memandang ke ruang 
belajar kecil dengan linglung. 


Seorang gadis menyapanya, berbisik: "Ada kursi di sini." 


Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat merobek "strip 
kursi" di kursi di sebelahnya, dan menepuk kursi di 
sebelahnya. 


Si bocah tersipu, berterima kasih padanya, dan duduk di 
kursinya, membuka buku tentang mekanika kuantum, dan 
mulai menulis catatan. 


Gadis itu diam-diam menatapnya, tulisannya sangat indah, 
tangannya sangat indah, jari-jarinya panjang dan ramping, 
dan tulangnya berbeda, dia tidak bisa tidak ingin menjadi 
pena di tangannya. 


Gadis-gadis itu berpura-pura menggunakan ponsel mereka 
untuk memeriksa informasi, tetapi mereka diam-diam 
mengambil gambar tangan anak laki-laki itu dan 
mengirimkannya ke grup WeChat mereka. 


(|Ahhhhhhhhhhhh! Saya melihat yang luar biasa, luar biasa! 
Saya tidak berani menampar wajah saya, saya hanya bisa 
bertepuk tangan, ah, tangan ini cukup untuk saya jilat 
selama setahun! [Wajah Nympholl 


Di bawah pesannya adalah "Wah, tangan yang indah sekali", 
"Wajah mukanya, wajah cantik itu pasti bagus", "Jangan 
bergerak tunggu aku, aku akan pergi ke ruang belajar, 
sekarang waktunya untuk korbankan kertas kuning saya 
untuk ujian masuk pascasarjana. "Ya", "Cepatlah, usia, 
fakultas, usia tua, apakah Anda punya pacar, tidak masalah 
jika Anda punya pacar, nomor ponsel, ID WeChat, silakan 
tanyakan ! " 


Gadis itu memikirkannya, segera mematikan teleponnya, 
menepuk lengan bocah itu dengan ringan, dan bertanya 
dengan suara rendah, "Ponselku mati, bolehkah aku 
meminjam telepon?" 


Ini pada dasarnya adalah sarana yang diperlukan untuk 
memulai percakapan, tetapi berhasil atau tidaknya pada 
umumnya tergantung pada nilai wajah. 


Gadis-gadis itu sangat cantik, dengan wajah bulat, kulit 
putih dan lembut, serta pipi mungil gendut seperti bayi 
yang membuat orang ingin mencubitnya sekilas. 


Anak laki-laki itu lupa meliriknya dan mengeluarkan ponsel 
dan meletakkannya di tangan gadis itu, merek Li Guo 
terbaru, yang harganya lebih dari 10.000 yuan. 


Anda memiliki penampilan, tangan, uang, yang terbaik, 
terbaik! 


Gadis itu dengan malu-malu meminta maaf kepada bocah 
itu, mengatakan bahwa suara keras tidak boleh dibuat di 
ruang belajar, dan dia keluar melalui telepon. 


Anak laki-laki itu tersenyum dan mengangguk setuju 
Dengan tatapan yang sangat lembut, gadis itu merasa 
hatinya akan meleleh, dan dia keluar dengan ponselnya 
untuk membuat panggilan telepon gila dengan ponselnya 
yang dimatikan. 


Setelah dia keluar, suara Liang Xian keluar dari earphone di 
bawah turtleneck anak laki-laki itu, menepuk meja: "Dia 
membasahi kamu, membasahi kamu !! Tolak dia, cepat tolak 
dia, dan ambil telepon! Atau kembali ke pangkalan., Saya 
akan menyelesaikan tugas untuk Anda di masa lalu. " 


Tan Yan: "..." 


Dia tersenyum tak berdaya, menarik sweternya ke atas, dan 
berbisik kepada komunikator di kerah: "Ponselnya disiapkan 
secara khusus untuk memasuki sekolah, dan tidak akan ada 
informasi nyata tentang kita, dan nomor ponsel juga akan 
ada di akhir misi. Tidak apa-apa untuk membatalkannya, 
dan tidak apa-apa untuk meminjamnya, dan bagaimana 
seorang gadis muda seperti saya bisa jatuh cinta dengan 
saya. " 


Aku baru saja jatuh cinta padamu! Liang Xian berkata, Kamu 
tidak mengubah penampilanmu, bagaimana mungkin kamu 
tidak jelek, meskipun terlihat biasa saja, apakah kamu harus 
setampan cinta pertamamu di kampus? " 


"Xiao Cui mengatakan bahwa itu harus cantik, tidak berbeda 
dari penampilan saya sendiri. Saya di sini untuk 
menanyakan tentang berita. Jika saya minta maaf, gadis 
mana yang bersedia menjawab pertanyaan saya? Yang 
terbaik adalah terlihat sangat dapat diandalkan dan 
membuatnya orang merasa pada awalnya Memiliki perasaan 
yang baik dan mau berbicara dengan saya. Tan Yan 
menjelaskan. 


Liang Xian: "..." 


Cui Heyu pasti mencoba menambahkan penyumbatan 
padanya dengan sengaja! 


"Dan bukan aku sendiri," kata Tan Yan lagi, "Kecuali Asisten 
Profesor Chai, yang lainnya ada di sini, tetapi lokasinya 
berbeda. Cui dan Yu menggunakan jaringan sekolah untuk 
menemukan banyak klub, dan Tu Zishi adalah di 
perkumpulan mahasiswa. Mencari informasi untuk 
melakukan penyelidikan terbalik, Qiu Qi pergi ke asrama 
laki-laki, dan Yan Yongfeng mengintip ke asrama perempuan 
.. Tidak, dia mencari orang yang mencurigakan. " 


Liang Xian: "..." 


Tan Yan memiliki kepribadian yang begitu hangat, ia tidak 
tega menolak permintaan seorang mahasiswi yang 
imut.Meski ia tahu bahwa Tan Yan bukanlah tipe orang yang 
memprovokasi bunga, ia tetap merasa sakit hati saat 
hartanya yang berharga diincar oleh orang lain. 


Meskipun Xiaolu kuat, itu tidak cocok untuk memasuki 
kampus, jadi dia hanya bisa berdiri di markas Shijiazhuang. 
Jika ada rusa yang mengawasi, Liang Xian dapat yakin 
bahwa putranya pintar, yang menggigit siapa yang 
dilihatnya. 


Ketika Tan Yan melihat gadis itu kembali dari kejauhan, dia 
langsung berkata, "Jangan bicarakan itu dulu, dia sudah 
kembali, jangan sampai dia dicurigai." 


Liang Xian: "..." 


Karena mengetahui bahwa Tan Yan dan yang lainnya akan 
masuk ke Universitas Normal untuk menyelidikinya, dia 
mencari pemilik tim kemampuan, berharap mereka dapat 
membantunya untuk terlihat bagus pada Tan Yan, jangan 
biarkan dia menghubungi gadis-gadis, kirim dia ke 
perguruan tinggi pendidikan jasmani atau penyelidikan 
kelas sains dan teknik, tetapi Mereka semua ditolak. 


Sampai saat ini, Liang Xian menyadari bahwa 
popularitasnya tidak terlalu bagus, semua orang senang 
melihat Tan Yan disukai oleh gadis-gadis lain. 


"Liang Xian, apakah kamu terlalu egois," kata Cui Heyu 
dengan jujur, "Lao Tan adalah seorang bujangan dalam 59 
tahun, jadi kamu tidak bisa membiarkan dia memiliki 
kesempatan untuk bertemu dengan gadis-gadis muda, 
cantik dan hidup? Dia sangat sopan ., Pasti tidak akan 
memanfaatkan perempuan. Ini hanya kontak untuk 
berteman. Jangan terlalu pelit. 


Liang Xian sangat ingin membunuhnya. 


Cui Heyu kembali berkata: "Kamu juga harus murah hati. 
Lihatlah Lao Tan. Jika kamu datang ke perguruan tinggi 


untuk berhubungan dengan gadis-gadis cantik, Lao Tan 
pasti tidak akan meragukanmu." 


Liang Xian: "..." 


la bahkan semakin sedih dan marah.Karena faktanya, Tan 
Yan tidak akan cemburu dan cemburu sama sekali. la hanya 
akan mengungkapkan dengan kepuasan bahwa Liang Xian 
akhirnya kembali ke jalan yang benar, putus secara alami, 
berbalik dan terus melindungi negara. Karir membakar 
hidup. 


Perasaan Tan Yan untuk dirinya sendiri sekarang hanyalah 
tipe ayahnya yang mencintai putra atau kakeknya yang 
mencintai cucunya. Junior yang sangat penyayang, karena 
dia tidak tahan melihatnya putus cinta, dia setuju untuk 
bergaul dengannya, tetapi dia tidak memiliki rasa cemburu 
dan posesif. 


Tanpa menyebutkan rasa frustrasi Liang Xian di sisi lain, Tan 
Yan mengambil kembali ponsel gadis itu, dan berpura-pura 
mencatat sambil mendengarkan dengan penuh perhatian 
suara seluruh perpustakaan. 


Dengan pendengarannya, ada lebih dari selusin bangunan 
di sekitar perpustakaan.Selama ada yang berbicara, dia bisa 
mendengarnya ketika dia berkonsentrasi. Saya memilih 
menggunakan ruang belajar sebagai basis karena tenang 
dan dapat menerima informasi lebih baik dari daerah 
sekitarnya. 


Adapun kontak di Internet, Cui Heyu ditinggalkan, dan 
posisi yang tersisa diurus oleh orang lain Meskipun Yan 
Yongfeng melihat asrama wanita, itu sebenarnya tergantung 
pada mulut semua orang. 


Dua dari tiga orang hilang adalah mahasiswa, dan tidak 
mungkin lebih mudah untuk menyelinap ke sekolah. Mereka 
bahkan mungkin teman sekelas SMA dari siswa di 
Universitas Normal Provinsi H, bahkan atas nama teman 
sekelas yang berkunjung, mereka dapat dengan mudah 
masuk ke sekolah. 


Adapun Shen Biao, lebih mudah, dia bisa langsung 
menyerang otak siswa. 


Begitu dia memikirkan hal ini, Tan Yan tidak bisa membantu 
tetapi mengepalkan penanya, Para siswa muda dengan 
masa depan yang besar dibunuh dan dihancurkan satu per 
satu oleh Shen Biao. Dia tidak akan pernah membiarkan 
kesadaran ini mendatangkan malapetaka di dunia nyata! 


Apakah kamu tidak nyaman? Gadis yang telah menatap 
tangan Tan Yan di sebelahnya tiba-tiba melihatnya 
memegang pena dengan erat dan tidak bisa menahan untuk 
bertanya. 


Tan Yan segera kembali ke akal sehatnya dan menunjukkan 
senyum kepedulian kepada pemuda, intelektual, 
mahasiswa, wanita dengan kekuatan fisik yang lebih lemah 
daripada pria, orang biasa dan gadis yang ingin dia 
lindungi, dan menggelengkan kepalanya: "Tidak apa-apa, 
hanya mengingat beberapa wajah sedih. Hal. " 


Gadis itu meninju jantungnya, mengeluarkan ponselnya, 
yang konon sudah habis, dan dengan cepat menekan 
jarinya ke ponsel, meninggalkan bayangan. 


Saya tidak bisa membuatnya! Saya ditembak oleh anak laki- 
laki Cupid! Mengapa ada anak laki-laki yang tampan dan 
lembut, yang sebenarnya adalah anak laki-laki dari 
Universitas Normal kita? Mengapa Anda belum pernah 
melihatnya sebelumnya? 


Gadis itu tidak memposting foto setelah meratap dan 
memohon untuk difoto. Pria tampan seperti itu hanya 
menunjukkannya pada dirinya sendiri. 


Saat ini, pesan yang tidak sesuai muncul di grup WeChat: 
(Berkumpul di Gedung Sains dan Teknologi besok malam 
jam 8, jangan lupa. 


Tan Yan, yang sedang melihat "ponsel tanpa baterai" dengan 
aneh, melihat berita itu dengan kesadarannya yang kuat 
dan sedikit mengernyit. 


Dia melihat seorang gadis di sampingnya @ orang ini 
memanggil "Percayalah padaku selamanya" dan menjawab: 
(Jangan khawatir, saya pasti akan pergi! 


Intuisi sesaat memberi tahu Tan Yan bahwa berita ini tidak 
biasa. 


Gadis di sebelah anak laki-laki itu benar-benar menatapnya, 
dan dengan cepat menarik kembali ponselnya, dan menatap 
Tan Yan dengan tatapan malu: "Yah ... ponselku ... kenapa 
dinyalakan lagi, hehehe..." 


Tan Yan tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan 
lembut, "Tidak apa-apa, aku tidak keberatan." 


Dia mengacu untuk tidak peduli bahwa gadis-gadis itu 
berbohong padanya, bagaimanapun juga, itu hanya alasan 
yang tidak berbahaya. Tetapi gadis itu langsung salah 
paham bahwa Tan Yan tidak keberatan memberi tahu nomor 
ponselnya = Tan Yan tidak keberatan berteman dengannya 
— Sedikit menyayanginya - Mereka memiliki harapan untuk 
berkencan = Mungkin menikah di masa depan = Seperti itu 
kelembutan pasti akan menjaganya. Dia = mungkin dia bisa 
memasak dan mengasuh anak-anak... 


Pertanyaan apakah akan memiliki anak kedua di benak 
gadis itu langsung terlintas di benak gadis itu. Jika itu 
adalah anak laki-laki di depannya, dia pasti tidak akan 
membiarkannya menyadari bahwa pernikahan janda 
didukung oleh suami dan istri, dan itu akan terjadi. tidak 
terlalu sulit baginya untuk memiliki anak kedua. 


"Nama saya Lin Miaomiao, jurusan bahasa dan sastra China, 
tahun kedua, saya ingin menjadi guru di masa depan, 
keluarga saya dari provinsi H, orang tua saya ..." 


Melihat bahwa jika Tan Yan tidak menghentikannya, Lin 
Miaomiao mungkin harus menghafal silsilahnya, jadi dia 
hanya dapat menyela pada waktunya: "Nama saya Tan Jian, 
19 tahun, mahasiswa tingkat dua, bukan mahasiswa 
Universitas Normal H . " 


Tidak, bukan? Gadis itu tampak kecewa. 


Nah, dari Universitas Teknologi. Tan Yan menjabat buku 
mekanika kuantum di tangannya, dan tidak menyebutkan 
universitas mana. 


Tidak heran kau begitu tampan, jika perkiraan Universitas 
Normal akan menyebar ke seluruh sekolah, kata Lin 
Miaomiao. 


Universitas Teknologi, Provinsi H, Universitas Teknologi 
sebenarnya tidak jauh dari Universitas Normal Nasional, 
sebuah kota, hanya satu jam perjalanan dengan bus, 
bukanlah hubungan jarak jauh! 


Tan Yan agak khawatir. Dia sama sekali tidak pandai 
berkomunikasi. Dia tidak tahu bagaimana cara mengungkit 
pertemuan Lin Miaomiao pada jam 8 besok malam. Apa aku 
harus bertanya langsung? Sepertinya terlalu mendadak. 


"Ponselmu ..." katanya ragu-ragu. 


Lin Miaomiao segera tersipu dan mengakui: "Saya 
meminjam ponsel saya untuk mengingat nomor telepon 
Anda. Saya juga menambahkan teman WeChat Anda. Maaf 


Tan Yan membalik-balik ponselnya dan menemukan bahwa 
memang ada teman tambahan.Dia tidak menyalahkan Lin 
Miaomiao, dia hanya tersenyum ramah. 


Dia tidak tahu bagaimana berhubungan dengan gadis-gadis 
muda. Cui Heyu mengatakan kepadanya bahwa itu tidak 
masalah. Ketika dia tidak tahu harus berkata apa, yang 
harus dia lakukan hanyalah tersenyum. Menjadi tampan 
berarti memiliki modal. 


Apa kau tidak marah? Lin Miaomiao menatapnya dengan 
gugup. 


"Tidak." 
"Lalu, apakah pacarmu akan marah?" 
Aku tidak punya pacar, jawab Tan Yan jujur. 


Lin Miaomiao mengandalkan kemauannya yang kuat untuk 
menelan kata-kata "kalau begitu aku akan menjadi 
pacarmu?", Berpikir bahwa umur panjang Universitas 
Gongda, digantikan oleh universitas normal mereka, pria 
tampan seperti itu mungkin telah diserahkan selama tujuh 
atau sembilan puluh sembilan dulu. Sepuluh pacar. 


Ngomong-ngomong soal WeChat, aku baru saja melihatmu 
ngobrol dengan seseorang. Aku ada janji besok malam jam 
8? Tan Yan akhirnya memikirkan topik tersebut dan 
mengungkit beritanya dengan sangat blak-blakan. 


Apa kau bertanya padaku pada jam 8 besok malam? Lalu 
aku segera mendorong pestanya! Kata Lin Miaomiao tegas. 


Tan Yan: "..." 
"Tidak, tidak, tidak, aku sedikit penasaran," kata Tan Yan. 


Ketika dia tidak tahu harus berkata apa, pesan dari Cui Heyu 
muncul di WeChat: (Katakan padanya bahwa Anda tertarik 
pada segala hal tentang dia dan ingin mengenalnya. 


Tan Yan: "..." 


Di grup WeChat sementara, seorang pacar bernama Tan Yan 
mengirim pesan: [Cui Heyu, kamu mencari kematian! 


Dewa 0 dan 1: (Oh, jauh di Kota B, kami masih memantau 
aplikasi sementara WeChat Lao Tan, mengapa tidak ada Lao 
Tan di grup ini? Saya akan menambahkan dia. 


Liang Xian: "..." 


Tan Yan tidak tahu tentang grup WeChat ini, jadi dia 
mengikuti saran Cui Heyu. 


Lin Miaomiao merasakan pukulan yang sok tahu, dan segera 
berkata dengan jujur: "Ini adalah saudari sekolah, dia telah 
membangun grup dalam dua hari terakhir, mengatakan 
bahwa dia ingin membentuk klub eksplorasi fenomena 
supernatural, tetapi sekolah jelas tidak mengizinkan hal 
seperti itu. Klub. Kami akan terlibat dalam kegiatan secara 
pribadi. Besok malam jam 8 akan menjadi kegiatan pertama. 
Kakak perempuan mengatakan bahwa hal-hal 
menyenangkan akan terjadi di gedung iptek. Saya 
mendengar bahwa banyak orang telah bergabung dengan 
klub. Ini sangat hidup. Saya juga berpikir setuju. " 


"Oh, bukan? Sebenarnya aku sangat tertarik," kata Tan Yan. 


Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana? Lin Miaomiao 
memikirkannya dan berkata lagi, Tapi ini adalah organisasi 
swasta. Kakak perempuan senior berkata bahwa dia takut 
akan dilarang jika sekolah mengetahuinya. Hanya siswa di 
dalam kelompok internal tahu tentang itu, dan mereka tidak 
diizinkan memberi tahu orang luar. " 


Dewa 0 dan 1: (Katakan padanya bahwa Anda bukan orang 
luar dan bahwa Anda bergabung sebagai pacarnya. 


Liang Xian: "..." 


Untungnya, Tan Yan tidak begitu tidak etis, dia percaya 
bahwa dia adalah pacar Liang Xian, jadi dia pasti tidak akan 
ambigu dengan siapa pun, bahkan untuk tugas itu. 


Namun, kata pacar mengingatkannya pada Liang Xian, dan 
dia berbisik: "Sebenarnya saya tertarik banget. Saya kira 
semua fenomena supernatural bisa dijelaskan dengan teori 
ilmiah, tapi teknologi kita belum berkembang ke level itu. 
Langsung ke intinya. Bisakah kamu mengantarku ke sana? " 


Mengingat ruang belajar sangat sepi, percakapan mereka 
berdua selalu berbisik sampai ke telinga. Lin Miaomiao 
terpesona oleh suara rendah dan seksi Tan Yan dan akan 
segera hamil. Ayo. Katakan saja ... kamu adalah anggota 
klub yang saya kembangkan dan sangat andal. Bolehkah 
saya memotret Anda? Anda harus mengirim foto saat masuk 
klub, agar Anda bisa mengenali orang. " 


Wajah Tan Yan telah berubah. Tentu saja, dia tidak takut 
memotret. Dia dengan murah hati membiarkan Lin Miaomiao 
memotret. 


Lin Miaomiao memposting foto di grup: (Tanpa efek 
kecantikan, pemuda tampan tanpa tipuan. Aku akan 
mengejarnya. Besok malam aku ingin membawanya ke klub. 
Akan ada lebih banyak orang yang bisa diajak berteman, 
dan aku khawatir dia akan menolak secara pribadi. Saudari 
mendukung saya, siapa pun yang berani menghentikan 
saya akan membunuh saya! 


(Dengan sabuk dan ikat pinggang! Aku tidak percaya kamu 
bisa tampan seperti ini jika kamu tidak menambah 
kecantikan, dan aku akan membunuhmu jika kamu tidak 
bisa membuatnya! 


Melihat penampilan Tan Yan, kelompok tersebut dengan 
tegas mendesak Lin Miaomiao untuk membawa orang. 


Lin Miaomiao tidak bisa membantu tetapi mengirim lagi: 
(Tinggi 1 meter 8 meter, semua kaki di bawah leher, 
sepertinya ada latihan, ada kontur otot di bawah sweter, dan 
badan berbau sabun bersih, yang sangat segar! 


Ada ratapan di grup WeChat, mengatakan mengapa mereka 
tidak seberuntung itu Bertemu dengan seorang pria 
tampan. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin 
Miaomiaohu adalah dusta dan tipu daya, sehingga Anda 
harus mengajak orang lain untuk membedakan keasliannya. 


Sepertinya tidak bahagia untuk percaya pada kehidupan 
kekal saya, tapi suaranya terlalu keras, jadi saya hanya bisa 
bertanya: (Siapa yang bisa mempercayai saya? Bukankah 
akan dilaporkan bahwa kita membentuk masyarakat secara 
pribadi? 


Namun, informasinya tenggelam di lautan kendali Yan. Bagi 
para mahasiswa yang belum dicuci otak dan dikendalikan 
ini, tentu saja, mereka lebih penting daripada klub 
misterius. 


Pada akhirnya, saya percaya bahwa saya akan hidup 
selamanya dan hanya bisa berkata: (Baiklah, ayolah, jangan 
biarkan dia membicarakannya di mana-mana. 


Lin Miaomiao segera memberi tahu Tan Yan: "Mereka semua 
setuju, apakah Anda benar-benar ingin datang besok 
malam?" 


"Ya." Tan Yan mengangguk. 


Dia merasa bahwa masalah ini telah berlarut-larut begitu 
lama, dan akhirnya memiliki beberapa alis, dan dia sedikit 
senang, jadi dia mengeluarkan lencana bintang lima kecil 
dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Miaomiao: 
"Kirimkan, terima kasih kamu." 


Lencana bintang lima ini terbuat dari platina, dibuat oleh 
Tan Yan ketika masih di City B. Dia berencana memakai satu 
untuk supers team dan memakainya di badannya sebagai 
logo. Itu juga hati kaptennya. 


Pasalnya, Liang Xian secara tersirat menyiratkan bahwa ia 
ingin Tan Yan memberikan beberapa hadiah untuk dirinya 
sendiri, bahkan sepasang sarung tangan dan dasi, hanya 
hadiah di antara sepasang kekasih. Tan Yan tidak mengerti, 
dan mengira dia menginginkan logo tim, jadi dia 
melakukannya dengan biaya sendiri. 


Ini miliknya sendiri, dan masih ada beberapa yang tersisa di 
markas di Kota B. Sekarang dia memberikannya kepada Lin 
Miaomiao. Ini adalah pengakuan Tan Yan atas dirinya, dan ini 
juga merupakan dorongan dari Kamerad Tan kepada orang- 
orang muda yang berprestasi. 


Lencana bintang lima dibuat dengan indah. Lin Miaomiao 
memegang lencana dengan detak jantungnya dan melihat 


dengan kosong saat Tan Yan mengambil buku itu dan 
meninggalkan ruang belajar. 


Setelah kembali ke asrama, Lin Miaomiao melihat lencana 
itu, menyematkan lencana ke pakaiannya sebentar, dan 
menyembunyikannya di dalam kotak sebentar, selalu 
merasa tidak nyaman untuk menyembunyikannya. 


Setelah teman sekamarnya kembali, dia melihat lencana itu 
dan berkata dengan takjub: "Ini sepertinya platinum. Tidak 
murah, kan? Kamu lihat dewa laki-laki memberimu hari ini?" 


Baiklah! Lin Miaomiao mengangguk penuh semangat, 
Katakan padaku, bisakah aku jatuh cinta? 


Teman sekamar dan gadis-gadis di asrama sebelah bersama- 
sama mengidentifikasinya dan berpikir bahwa benda ini 
telah diberikan, entah karena kaya atau menarik baginya. 
Kaya dan lembut, lembut dan sopan, meski membosankan, 
buruan! 


Lin Miaomiao semakin bertekad untuk mengejar hati Tan 
Yan, dan menantikan pertemuan di Gedung Sains dan 
Teknologi besok malam. 


Di sisi lain, tim supernatural kembali ke benteng 
Shijiazhuang untuk membicarakan perolehan mereka. 


Yan Yongfeng memimpin: "Saya melihat banyak siswa 
mendiskusikan pertemuan pada jam 8 besok malam. Mereka 
meragukan apa yang disebut berita besar, tetapi mereka 
sangat tertarik. Apakah itu mentalitas mencobanya atau 
mentalitas menyanggah, setiap orang yang saya 
rencanakan untuk melihatnya. " 


Tu Zishi juga berkata: "Meskipun saya masih tidak bisa 
memprediksi apa-apa, ada catatan di perkumpulan 


mahasiswa. Ruang konferensi di lantai tiga Gedung Sains 
dan Teknologi akan dipinjamkan besok malam. Alasannya 
adalah untuk berlatih menari dan untuk berpartisipasi 
dalam kompetisi dalam beberapa hari karena jumlah orang 
yang banyak. Butuh ruangan yang besar. " 


Qiu Qizheng: "Ada sangat sedikit asrama pria, tetapi 
beberapa orang mendiskusikan partisipasi dalam kegiatan." 


"Melalui jaringan sekolah, saya mengetahui bahwa akan ada 
pertemuan besar di Gedung Sains dan Teknologi besok 
malam. Setiap orang memiliki nama kode dan kata kode, 
dan saya tidak dapat menemukannya di awal. Jika tidak 
Bukan untuk Tan Yan yang mengenal Lin Miaomiao, saya 
masih belum bisa menemukannya. Ya. Cui Heyu berkata, 
Statistik awal menunjukkan bahwa pesta ini bukanlah 
pertemuan skala kecil, dengan setidaknya seribu peserta. 
Tetapi semua orang tampaknya tidak saling menyadarinya. 
Masih ada tim kecil yang mengobrol di dalam. Saya 
memeriksa surat ini. IP kehidupan kekal saya, namanya Wei 
Chenxi, Departemen Matematika, tahun pertama, tiga atau 
empat hari yang lalu, mulai bergabunglah dengan sejumlah 
besar kelompok untuk membentuk kelompok, dan dia tidak 
sendiri, banyak orang bersamanya, terbagi dalam kelompok 
dan departemen. Walaupun jumlah orangnya besar, ini 
cukup dirahasiakan. 


Masalahnya, mereka berkumpul di ruang rapat lantai tiga 
Gedung Iptek. Ruang konferensi itu tidak kecil. Setelah meja 
dan kursi dikosongkan, bisa menampung hampir seribu 
orang, tapi dia tidak takut. terlalu banyak orang. Apakah dia 
akan curiga setelah bertemu satu sama lain? " 


Bagaimana jika ada lubang pada jam 8? Liang Xian di 
komunikator berkata, Apakah murid-murid ini masih curiga? 


Setelah mendengarkan kata-kata Liang Xian, semua orang 
merasa kedinginan.Jika ini masalahnya, lebih dari seribu 
mahasiswa, bahkan jika mereka memiliki sepersepuluh dari 
kemampuan kebangkitan, bukanlah kekuatan kecil. 


Jika Shen Biao benar-benar memanfaatkan orang-orang ini, 
konsekuensinya akan menjadi bencana. 


Bagaimana kalau kita periksa tempat tidurnya? Asisten 
Profesor Chai bertanya, Besok malam jam 7:50, kita akan 
menggulung nama-nama itu bersama-sama, sehingga 
bahkan jika siswa yang pergi ke gedung sains dan teknologi 
akan bergegas kembali, setidaknya mereka bisa 
menyelamatkan orang-orang ini. " 


"Apakah akan ngeri?" Menteri Yu bertanya, "Jika kesadaran 
jahat dibiarkan melarikan diri, begitu dia melarikan diri ke 
luar negeri, akan sulit bagi kita untuk menangkapnya." 


Benar, di China, mudah bagi semua orang untuk 
mengoperasikannya, dan kesadaran jahat tampaknya 
menyukai 'kekosongan' China dan populasi yang besar. Tapi 
ada banyak negara berpenduduk padat di dunia, jika dia 
pergi ke luar negeri untuk mendirikan sekte, itu akan 
membingungkan orang, dan orang yang tidak tahu 
kemampuannya mungkin benar-benar tertipu olehnya. 


Bagaimanapun, "kekosongan" hanya sering muncul di 
China, tidak hanya di China. 


"Saya telah mengontrol akun WeChat orang-orang ini," kata 
Cui Heyu, "Haruskah kita mengirim pemberitahuan 
sebelumnya untuk mengatakan bahwa waktu telah berubah 
dan akan menjadi lusa. Dan berita ini harus memblokir 
orang-orang yang mencurigakan ini dan membiarkan 
mereka dibutakan? Dalam gelap. " 


"Bagaimana jika ada orang biasa lainnya? Kami tidak dapat 
menentukan siapa yang dikendalikan oleh Shen Biao." Tan 
Yan tidak setuju, "Kehidupan setiap siswa berharga, dan kita 
harus berhati-hati." 


Ada lebih dari seribu orang yang tidak bisa menyingkirkan 
kesadaran jahat, dan tidak bisa membiarkan begitu banyak 
siswa menjadi sandera Apa yang harus kita lakukan? 


Tim negara adidaya sekarang sangat menyadari bahwa 
menjaga jauh lebih sulit daripada menghancurkan. 


Kesadaran jahat dapat sepenuhnya membunuh para guru di 
provinsi H, mengancam mereka dengan nyawa siswa, tetapi 
mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan siswa yang tidak 
bersalah ini mati. 


Bahkan jika satu orang meninggal, itu adalah tanggung 
jawab mereka dan akan menanggung dosa hidup mereka. 


Waktunya hanya 24 jam, apa yang harus saya lakukan? 


Ikuti Internet dan periksa satu per satu. Menteri Yu berkata, 
Jika ada keraguan, kami tidak akan bergerak sementara, dan 
jika tidak ada, kami akan melindungi mereka sementara, 
biarkan mereka berpura-pura pergi, dan meminimalkan 
jumlah sandera. Ini hanya untuk kita. Datang dan 
lakukanlah, jangan berpikir itu terlalu merepotkan, setiap 
hidup itu berharga." 


103 


Bab 104 Pertempuran membela Void 


Bab 104: Pertempuran membela Void (4) 


Tapi lebih mudah melakukan investigasi seperti ini? Cui 
Heyu tidak mengerti apa yang dimaksud Menteri Yu. 
Temukan satu per satu, bukankah itu akan menarik 
perhatian orang lain? 


Selama metodenya digunakan dengan benar. Menteri Yu 
memiliki pikiran yang jernih, Misalnya, memanggil siswa 
atas nama guru atau sekolah dan mengatakan bahwa ada 
peluang untuk mendapatkan beasiswa. Guru membantunya 
untuk dapatkan beasiswa. Biarkan dia datang ke guru untuk 
mengisi lamaran segera. Tabel. Tetapi hal-hal masih belum 
meyakinkan. Anda tidak bisa memberi tahu orang lain 
sebelum mendapatkan beasiswa. Jika tidak, akan buruk jika 
Anda dilaporkan oleh cemburu orang untuk mendapatkan 
beasiswa. Mungkin kata-katanya seperti ini. " 


Semua orang mengacungkan jempol kepada Menteri 
dengan kagum, dan Jiang masih panas. 


Cui Heyu menyaring siswa yang tidak mencurigakan melalui 
Catatan obrolan, memanggil mereka, dan mengendalikan 
mereka setelah mereka tiba, dan mereka tidak diizinkan 
untuk kembali ke sekolah sebelum jam 8 malam. 


Ketika siswa mendengar tentang topik yang berhubungan 
dengan beasiswa, mereka pasti akan datang secepatnya, 
karena mereka khawatir ditemukan oleh orang lain.Mereka 
biasanya tidak berbicara dengan orang luar sebelum 
bertemu dengan guru, dan tim kemampuan tidak 
mengambil lama untuk mengontrol siswa.Hanya sampai jam 


delapan malam. Paket ini tidak dapat dirahasiakan untuk 
waktu yang lama, tetapi tidak masalah untuk waktu yang 
singkat. 


Memang mungkin, tapi orang yang memiliki hubungan 
dekat dengan tersangka tidak bisa melakukan ini, kata Tan 
Yan. Misalnya, dengan asrama, teman sekelas, dan teman 
dekat, sedikit masalah di antara orang-orang ini akan 
berujung pada kecurigaan." 


Menteri Yu berkata: "Ya, tetapi kami dapat sangat 
mengurangi jumlah orang, dari seribu menjadi beberapa 
lusin, dan risiko serta kesulitan jauh berkurang." 


Ini memang benar, dan selama sandera lebih sedikit, 
menyelamatkan orang akan menjadi jauh lebih mudah. 


Cui dan Yu menyaring staf semalaman dan begadang 
semalaman.Mereka akhirnya menyerahkan informasi 
terperinci sebelum jam 8 keesokan harinya, nama siswa, 
usia, fakultas, kelas, mentor dekat atau guru, nomor telepon 
Semua nomornya adalah terdaftar, dan perangkat lunak 
pengubah suara juga dibuat untuk informasi para guru 
ini.Setiap orang dapat memanggil formulir satu per satu. 


Benar-benar luar biasa! Tan Yan melihat informasi yang telah 
dia alokasikan dan berkata dengan emosi. Dia telah 
melakukan banyak hal hanya dalam satu malam, dan dia 
benar-benar sebanding dengan tim IT. 


Jauh lebih baik dari Liang Xian, bukan? Hidung Cui dan Yu 
hampir terangkat, dan Liang Xian, yang sangat marah 
karena mereka terhubung sepanjang jalan, ingin 
memukulinya. 


Menteri, karena aku telah memutuskan bahwa tujuan musuh 
adalah di Universitas Normal Provinsi H, aku seharusnya 


tidak bersiaga di pangkalan sekarang? Liang Xian 
mengajukan. 


"Tentu saja tidak," kata Menteri Yu, "Kami tidak tahu apakah 
Anda masih memiliki koordinat di tubuh Anda, dan apakah 
kesadaran jahat dapat merasakan posisi Anda. Jika Anda 
memasuki universitas normal, dia akan mengetahuinya? 
Tidak ada musuh nyata . Pada saat itu, Anda tidak bisa 
bergerak. Hanya di pangkalan, satu untuk melindungi 
pangkalan, dan yang lainnya untuk membingungkan lawan. 


Liang Xian mengakui bahwa Menteri Yu benar-benar masuk 
akal dan hanya bisa terus berdiri di pangkalan dengan 
marah. 


"Ayo istirahat," kata Menteri Yu. "Penghubung harus 
ditangani oleh beberapa dari mereka. Nanti, Anda harus 
mengontrol ponsel siswa untuk berpura-pura masih di 
sekolah." 


Cui Heyu telah dibebani dengan kemampuan, dan sekarang 
dia sangat lelah sehingga dia bisa tertidur sambil berdiri. 
Dia mengangguk, mengabaikan amarahnya, memiringkan 
kepalanya ke atas meja, dan tertidur. 


Qiu Qi mendukungnya di tempat tidur dan menutupinya 
dengan selimut. 


Menteri mengirim seseorang untuk mengendalikan sekolah 
dan diam-diam menyiapkan beberapa gedung pengajaran, 
dan tim adidaya membuat panggilan terpisah untuk 
mengelabui para siswa ke gedung pengajaran ini ke arah 
yang berbeda. 


Dari pukul sembilan pagi hingga tujuh malam, pertahankan 
frekuensi seratus orang per jam, dimulai dengan orang yang 


memiliki hubungan terjauh dengan tersangka, pisahkan 
departemen, dan sebuah departemen hanya dapat 
memanggil selusin orang dalam satu jam. , dan mencubit 
lalu lintas. Lakukan panggilan telepon sesedikit mungkin. 
Karena perbedaan waktu dan lokasi, kerahasiaannya masih 
relatif tinggi, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan 
untuk sementara waktu. 


Para mahasiswa tersebut segera dilindungi oleh tentara sipil 
yang dikirim oleh Menteri Yu. Seseorang mengatakan 
kepada mereka bahwa teroris ingin menculik sejumlah besar 
siswa pada jam 8 malam di Gedung Iptek, yang menarik 
perhatian masyarakat. organisasi menemukan insiden ini. Ini 
adalah cara untuk melindungi semua orang jika Anda takut. 
Selama Anda menangkap penjahat pada jam 8 malam, Anda 
akan baik-baik saja, dan Anda dapat memperbesar rumah 
Anda dan kembali ke asrama Anda. 


Para siswa hampir mati ketakutan, saya tidak menyangka 
bahwa saya hanya berpartisipasi dalam sebuah acara dan 
akan terlibat dalam serangan teroris. Terlepas dari 
kebohongan beasiswa satu per satu, mereka mengangguk 
setuju, berjongkok di tanah untuk menunjukkan bahwa 
mereka benar-benar akan bekerja sama dengan organisasi. 


Cui dan Yu menggunakan ponsel mereka untuk berpura- 
pura pergi membeli barang-barang di luar sekolah, 
menjelajahi Internet, makan, menonton film, pergi menemui 
pacar mereka di luar sekolah, dan merayakan ulang tahun. 
Mereka juga bersumpah untuk kembali ke sekolah pukul Jam 
8 malam aktivitas. 


Setiap orang bertindak sesuai dengan kebiasaan hidupnya 
yang biasa, yang sulit dibongkar. 


Pada pukul tujuh malam, semua orang dalam daftar 
dilindungi. Tan Yan melihat ke dua puluh orang yang tersisa 
dan menghela napas: "Ada juga siswa yang tidak bisa 
dilindungi ini. Mereka sangat berbahaya." 


Semua orang mengerti kebenaran ini, tapi sekarang ini 
adalah hasil terbaik. 


"Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri," Liang Xian 
menghibur dengan headset, "Pikirkan tentang dunia 
zombie. Jika hanya ada lebih dari 20 orang yang tersesat ke 
dalam 'kekosongan', aku dapat menjamin bahwa mereka 
masing-masing masih hidup. di dunia nyata. 1000: 20, 
kesulitan Itu telah berkurang lima puluh kali lipat dan 
tingkat keberhasilan juga meningkat lima puluh kali lipat. " 


"Yah, harapan untuk menyelamatkan semua orang sangat 
besar." Tan Yan berkata, "Kami siap." 


Dia mengambil data dan melihat informasi salah satunya. 
Lin Miaomiao. 


Dia bukanlah orang yang terlalu dekat dengan Wei Chenxi 
pada awalnya, tetapi karena dia harus membawa anak laki- 
laki dari sekolah lain untuk sementara waktu. Gadis di 
asrama Wei Chenxi meminta untuk mengambil telapak 
tangannya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia sangat 
tampan di foto itu. 


Ini adalah proposal yang sangat biasa, tetapi Lin Miaomiao 
harus membawa Tan Yan untuk menghubungi Wei Chenxi, 
dan harus pergi ke Gedung Sains dan Teknologi pada jam 8 
malam. 


Tan Yan diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa 
dia harus melindungi Lin Miaomiao, dan pada saat yang 


sama mengubah penampilan anggota tim kekuatan. 


Mereka memilih beberapa orang dengan perawakan yang 
sama dan berencana untuk bergabung dengan tim. 
Masalahnya adalah terlalu sedikit anak laki-laki di National 
Normal University. Ada sangat sedikit anak laki-laki dengan 
tinggi 180 atau lebih. Saya membalik-balik. Di antara seribu 
orang, bahkan lima atau enam orang tidak dapat 
ditemukan. 


Untungnya, para tersangka tidak begitu mengenal mereka, 
dan beberapa tidak pernah benar-benar bertemu. Selama 
Anda memakai sepasang sepatu penambah tinggi dan 
melepas bantalan penambah tinggi di dalamnya, Anda bisa 
memiliki kelebihan 5-10 cm. Anda bisa memilih 175+ anak 
laki-laki untuk berpura-pura. 


Butuh waktu lama untuk mengumpulkan orang bersama. 


Beberapa anggota tim kekuatan pergi ke gedung sains dan 
teknologi dari arah yang berbeda pada pukul 19:30. Pada 
saat yang sama, Tan Yan juga muncul di lantai bawah di 
asrama wanita menunggu Lin Miaomiao. 


Menteri Yu membawa Xiaolu dan angkatan bersenjata dan 
menyembunyikan mereka di lantai empat Gedung Sains dan 
Teknologi, tidak jauh, untuk membantu tim adidaya kapan 
saja. 


Berbeda dengan insiden kereta bawah tanah, mereka 
menjadi lebih kuat kali ini. Dengan waktu persiapan yang 
cukup, mereka akan dapat melindungi semua siswa yang 
tidak bersalah! 


Lin Miaomiao melihat Tan Yan di bawah di lantai atas 
asrama, wajahnya sedikit memerah, dan dia memanggil 


teman sekamarnya dan berkata, "Lihat, kalian, yang berani 
mengatakan bahwa saya berbohong!" 


Gadis-gadis itu berlari ke jendela untuk melihat Tan Yan, 
melihat kaki lurus yang panjang, wajah tampan dan 
temperamen yang lembut, mereka semua memegang hati 
mereka di dalam hati mereka. 


Teman sekamar itu mencubit wajah Lin Miaomiao, dan 
berkata dengan cemburu, "Kamu bisa menemukan hal yang 
bagus, jadi aku sangat marah!" 


Lin Miaomiao mengangkat alisnya dengan bangga, 
mengenakan pakaian yang telah disiapkan dengan hati-hati 
dan berjalan ke bawah. 


Teman sekamar lainnya juga bergabung dengannya untuk 
menghadiri pertemuan di gedung sains dan teknologi. 
Teman sekamar inilah yang menarik Lin Miaomiao ke dalam 
kelompok Wei Chenxi. Tampaknya Wei Chenxi adalah 
anggota komunitas dan memiliki hubungan yang sangat 
dekat. Cui dan Yu tidak berani menghubunginya. 


Malam musim semi di utara sangat dingin. Tan Yan 
mengenakan mantel wol berleher tinggi dan mantel 
kultivasi sendiri menunjukkan sosoknya yang sempurna. Lin 
Miaomiao tersipu saat melihat Tan Yan dari kejauhan. Dewa 
pria ini Sangat tampan. 


Dia berlari dua langkah dengan cepat, meninggalkan teman 
sekamarnya, dan mendatangi Tan Yan. 


Lin Miaomiao tingginya satu meter dan enam meter. Setelah 
memakai sepatu hak tinggi, perbedaan tinggi dengan Tan 
Yan sangat cocok. Dia mengangkat kepalanya dan menatap 
mata Tan Yan dengan bintang-bintang yang bersinar. 


Mengapa kamu tidak memakai pakaian yang sangat sedikit? 
Tan Yan mengerutkan kening saat melihat rok indah Lin 
Miaomiao. 


Kaum muda suka menjadi cantik, dan mereka selalu 
berpakaian indah. Di musim semi, Tan Yan, yang masih 
memakai celana panjang meski tidak merasa kedinginan, 
tidak tahan dengan perilaku seperti ini, jadi dia melepas 
jaketnya dan memakainya di Lin Miaomiao. Dia juga 
berkata: "Kamu harus kenakan celana panjang, setidaknya 
tambahkan legging dan kaki telanjang tidak baik untuk 
anak perempuan. " 


Aku takut kakiku tebal. Lin Miaomiao meraih mantelnya. Bau 
bersih Tan Yan menyelimuti dirinya dan membuatnya 
merasa hangat. 


Jendela asrama wanita dibuka, dan teman sekamar berteriak 
pelan, seolah-olah mereka berkata, "Ya Tuhan, anak laki-laki 
seperti itu akan punah", Lin Miaomiao berpikir dalam hati 
bahwa dia harus mengambil anak laki-laki ini! 


Pada saat ini, teman sekamar yang pergi ke gedung sains 
dan teknologi bersama Lin Miaomiao juga tiba. Dia terlihat 
sangat cantik. Dibandingkan dengan kecantikan adik 
perempuan tetangga Lin Miaomiao, dia memiliki semacam 
kecantikan yang mendominasi, dan biasanya memiliki lebih 
banyak pengejar daripada Lin Miaomiao., Dan seorang 
pacar, juga pergi ke Gedung Sains dan Teknologi kali ini. 


Namun, pacar ini Kini telah menjadi Qiu Qizheng.Untuk 
mencegahnya menemukan perbedaan, Qiu Oizheng 
langsung meminta seseorang untuk bertemu di gedung 
iptek. Alasannya adalah guru sedang mencarinya dan sudah 
terlambat untuk kembali ke asrama perempuan untuk 
menjemputnya. 


Ketika teman sekamar melihat Tan Yan yang tampan, dia 
merasa cemburu ketika membandingkan pacarnya. 


Mereka bertiga berjalan ke gedung sains dan teknologi 
bersama, dan teman sekamar itu sengaja berinisiatif untuk 
mengobrol dengan Tan Yan. Tan Yan tahu bahwa dia 
mengenal Wei Chenxi dan ingin mendapatkan sesuatu 
darinya, jadi dia menanyakan beberapa patah kata. 


Lin Miaomiao merasa tidak nyaman. Dia menyentuh 
mantelnya, mengambil dua langkah untuk memegang 
tangan Tan Yan, dan berbisik: "Agak dingin, tanganku 
dingin." 


Tan Yan menyentuhnya. Itu dingin, jadi dia menarik tangan 
Lin Miaomiao dari tangannya dan memasukkannya ke dalam 
saku mantelnya: "Kantong ini hangat." 


Liang Xian yang mengawasi dari sisi Tan Yan: 
"Hahahahahaha!" 


Lin Miaomiao melihat mata teman sekamar itu yang 
mengejek, menatap ke arah teman sekamar itu, dan 
memeluk lengan Tan Yan dengan penuh semangat, 
menunjukkan kedaulatannya. 


Tidak mau kalah, teman sekamar itu dengan berani 
memeluk lengan Tan Yan yang lain: "Apakah dingin juga ~" 


Tan Yan merasa itu salah, jadi dia segera menarik tangannya 
kembali dan membantu Lin Miaomiao mendekatkan dia 
dengan teman sekamarnya: "Kalian berdua dingin, dan 
kebetulan mereka hangat bersama. Lin Miaomiao 
membagikan pakaian itu kepada teman sekelasmu. " 


Liang Xian: "Hahahahahaha!" 


Benar-benar pantas menjadi Tan Yan dari keluarganya. Pria 
dan wanita yang belum menikah tidak menikah satu sama 
lain! 


Tiba-tiba saya senang menjadi seorang pria, saya bisa 
bersandar pada Tan Yan, dipeluk olehnya, dan naik ke 
tempat tidur tanpa dicurigai. Jika dia seorang wanita, tidak 
akan ada harapan bagi Tan Yan. Tan Yan merasa bahwa dia 
tidak memiliki jaminan di masa depan dan tidak akan 
memberikan harapan kepada wanita mana pun, tetapi Liang 
Xian adalah anggota tim supernatural. Seperti Tan Yan, dia 
tidak memiliki jaminan di masa depan, tetapi dia mampu 
membangkitkan Tan Yan. perasaan tertekan. 


Ketiga orang itu berjalan ke gedung sains dan teknologi, 
dan bidang Syura berakhir. 


Saat ini, Universitas Provinsi H masih hangat, dan gedung 
iptek sangat hangat, begitu dia memasuki gedung, Tan Yan 
mengambil kembali pakaiannya dan meletakkannya di 
lengannya. 


Lin Miaomiao: "..." 


Setelah dipikir-pikir lagi, kupikir Tan Yan, pria yang begitu 
straight, cukup manis, dia tidak akan ambigu dengan 
perempuan dan merasa lebih aman setelah mengejarnya. 


Saat itu jam 19:50 ketika saya tiba di ruang konferensi, 
Sudah ada beberapa orang di ruangan itu, dan Wei Chenxi 
termasuk di antara mereka. 


Kali ini, kenapa sedikit sekali orang? Wei Chenxi adalah 
gadis berambut pendek dan cakap. Dia melirik ponselnya 
dan mengirim pesan ke berbagai kelompok, menanyakan 
apakah semua orang telah datang. 


Pertarungan sebenarnya tidak ada gunanya. Cui Heyu, yang 
hanya dapat membantu Menteri Yu, segera menggunakan 
akun yang berbeda untuk membalas pesan, seperti 
"kecepatan hidup dan mati", "segera", "mungkin terlambat 
dua atau tiga menit", Wei Chenxi membaca pesan itu 
Setelah itu, saya merasa sedikit lega. 


Tan Yan memperhatikan bahwa ada tiga siswa yang sangat 
dekat dengan Wei Chenxi, kebetulan mereka adalah dua 
pria dan satu wanita. 


Lin Miaomiao menarik Tan Yan ke Wei Chenxi dan berkata, 
"Kakak senior, ini orang yang saya bicarakan, Tan Jian, 
apakah dia tampan?" 


Wei Chenxi melirik Tan Yan, tetapi tidak membuang muka, 
menatapnya lama sekali. 


Teman sekamar Lin Miaomiao berjalan ke depan Qiu Qi dan 
meraih telinganya dan berkata, "Kamu tidak mengangkatku, 
dan biarkan aku pergi ke gedung sains dan teknologi 
sendirian. Di malam hari, kamu sama sekali tidak 
mengkhawatirkanku ! " 


Lin Miaomiao dan Tan Yan, yang berani berjalan 
bersamanya, menjadi udara. 


Wei Chenxi dan Tan Yan saling memandang untuk waktu 
yang lama, Lin Miaomiao sedikit cemas, dia meraih tangan 
Wei Chenxi dan berkata, "Kakak senior, apa yang kamu 
lakukan ~~" 


Nadanya agak centil, tapi juga agak tidak senang. 


Tidak ada orang yang hanya menatap seorang anak laki-laki 
yang disukai oleh orang lain. 


"Heh," tiba-tiba Wei Chenxi mencibir, "Aku berkata mengapa 
ada begitu sedikit orang di sini hari ini. Kurasa orang-orang 
yang disebut di jalan ini tidak akan berada di sini untuk 
sementara waktu." 


Kamu bisa melihatnya. Tan Yan meraih tangan Lin Miaomiao 
dan menariknya menjauh dari Wei Chenxi, melindungi 
orang di belakangnya. 


"Semuanya untuk poin ini. Jika aku masih tidak bisa 
melihatnya, aku benar-benar bodoh." 


Wei Chenxi berjalan ke arah Tan Yan dan merobek 
penyamaran di wajahnya.Kulit wajah pribadinya hancur dan 
menghilang di udara, menampakkan wajah Tan Yan yang 
lebih tampan. 


Lin Miaomiao menatap wajah Tan Yan, membuka mulutnya 
dan berkata dengan heran: "Ini, itu, kamu, pada akhirnya ..." 


Setelah berbicara tidak jelas untuk waktu yang lama, dia 
memikirkan apa yang akan dia katakan: "Wajah di balik 
topengmu bahkan lebih tampan!" 


Tim kemampuan: "..." 


Sudah berakhir, dunia yang melihat wajah ini belum 
diselamatkan Sekarang dalam situasi ini, Lin Miaomiao 
masih bisa memikirkan wajahnya. 


Pada pukul 19:58, Tan Yan juga mengulurkan tangannya dan 
meremas wajah Wei Chenxi, itu adalah wajah asli, tidak 
seperti dia, itu dipalsukan dengan partikel, dan suasana 
hatinya tiba-tiba menjadi berat. 


Apakah kamu Shen Biao? Tanya Tan Yan. 


Dulu begitu. Wei Chenxi melipat tangannya di sekitar 
dadanya. Dia telah jatuh ke dalam jebakan, tapi dia sangat 
tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. 


Saya tidak tahu apakah dia menggertak atau apakah dia 
benar-benar punya jalan keluar lain. 


"Di mana Shen Dart?" 


"Buang. Jika kamu mencarinya, kamu bisa menggalinya dari 
sungai di luar." "Wei Chenxi" berkata dengan acuh tak acuh, 
seolah itu bukan kehidupan, tapi sepotong pakaian. 


Tan Yan juga bertanya: "Shen Biao dan Wei Chenxi, orang- 
orang yang hidup ini hanyalah sepotong pakaian bagimu?" 


Ini juga sedikit berbeda, tetapi perbedaannya tidak besar, 
Anda bisa memahaminya dengan cara ini. Wei Chenxi kata. 


Tan Yan merasa kepribadiannya terasa berbeda dari saat dia 
berbicara dengan Shen Biao: "Kepribadianmu telah 
berubah." Mengasimilasi ingatan dan kesadaran mereka, 
tentu saja akan sedikit terpengaruh. Wei Chenxi menarik 
rambut patah di telinganya, dan gerakannya terlihat sangat 
alami. Tidak mungkin seorang pria dengan sengaja meniru 
tubuh wanita. Itu adalah tindakan "Wei Chenxi" sendiri. 


Apakah Wei Chenxi masih hidup? Tan Yan sangat 
mengkhawatirkan masalah ini. 


"Wei Chenxi" tersenyum dan menunjuk pada dirinya sendiri: 
"Saya akan hidup jika saya di sini, dan dia akan mati jika 
saya pergi." 


Kamu tahu apa yang tidak aku maksud. Tan Yan 
mengerutkan kening. 


Keterikatan kuantum, apakah duniamu menjelaskan 
fenomena ini seperti ini? Wei Chenxi tiba-tiba berkata, 
Informasi yang dibaca kesadaranku ketika mencoba 
menyerang otak Liang Xian, ikuti saja adat istiadat di 
kampung halamanmu, gunakan saja istilah duniamu. Mari 
kita bicarakan tentang itu. Kesadaran saya dan kesadaran 
Wei Chenxi terjerat kuantum, tetapi saya tidak memilih 
untuk berpisah, dan akhirnya bergabung bersama. Saya 
memiliki ingatan, cara berpikir, kebiasaan kepribadian, dan 
tubuh Wei Chenxi. Dapatkah Anda mengatakan bahwa saya 
Bukankah Wei Morning fajar? " 


Tan Yan tercengang, tidak tahu bagaimana membantunya. 


Seorang anak laki-laki berjalan perlahan di belakang Tan Yan 
dan mengulurkan tangannya ke lehernya. Tan Yan tiba-tiba 
menendang sebuah bundaran, dan anak laki-laki itu 
ditendang ke tanah dengan sangat cepat. Tan Yan dengan 
sangat cepat merobek wajah anak itu, menampakkannya. 
Wajah yang familiar . 


Zhao Tianming. 


Kemudian dua siswa lainnya yang berjalan sangat dekat 
dengan "Wei Chenxi" adalah kemampuan yang hilang yang 
tersisa, dan orang-orang dari tim kemampuan melangkah 
maju dan menaklukkan keduanya. 


Namun, "Wei Chenxi" masih tenang, melihat orang-orang 
dengan sikap yang sangat arogan, seolah semua persiapan 
yang mereka buat hanyalah badut baginya. 


Tan Yan menginjak Zhao Tianming di bawah kakinya, dan 
berkata kepada "Wei Chenxi": "Ketika saya mulai tangan 
saya, punggung menghadap Anda. Pintu kosong terbuka 
lebar, tetapi Anda tidak bergerak. Gerakan Anda dibatasi 


oleh tubuhmu, jadi kamu menginginkan yang sangat kuat. 
Kamu tidak puas dengan tubuh tiga kekuatan ini. " 


Kamu bukan orang pintar dalam ingatan Liang Xian. Kenapa 
kamu begitu pandai otakmu sekarang? Wei Chenxi tanya. 


"Aku tidak mengatakan itu sebelumnya," Tan Yan 
mendengar Liang Xian berkata di headset, "Kamu hanya 
tidak bersekolah. Pengalaman investigasi kriminal bertahun- 
tahun membuatmu sangat tertarik." 


"Aku tahu," jawab Tan Yan padanya, yang dihitung sebagai 
penghiburan. 


Dia juga berkata kepada "Wei Chenxi": "Setiap kali Anda 
memiliki tubuh, Anda akan dipengaruhi oleh karakter dan 
kebiasaan tubuh asli. Mungkin ada batas waktu. Begitu 
kesadaran Anda dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh, 
ini akan meningkat. Keadaan , tetapi kedua kali Anda tidak 
menunggu sampai saat ini untuk ditemukan oleh kami. " 


"Ya," "Wei Chenxi" menghela napas, "Kamu menggigit 
begitu erat. Awalnya aku datang ke Shijiazhuang untuk 
tidak aktif untuk sementara waktu, tapi aku segera 
ditemukan olehmu, dan jebakan itu diam-diam dipasang, 
kalian. Orang-orang di dunia ini benar-benar luar biasa. " 


Kata-katanya mengagumi, tapi nadanya tidak seperti ini. 


Anggota tim supernatural mengerutkan kening, dan mereka 
semua berada di titik ini. Mengapa "Wei Chenxi" tidak takut 
sama sekali? Jika dia tidak melarikan diri atau melawan, dari 
mana kepercayaan dirinya berasal? Kartu apa lagi yang dia 
miliki yang tidak diketahui siapa pun? 


Kamu harus bisa meninggalkan tubuh Wei Chenxi kapan 
saja dan berubah menjadi tubuh sadar, jadi menurutmu 


kami tidak akan bisa menangkapmu? Sandao berkata, 
"Cuma bercanda!" 


Xiao Lu bersiaga di lantai atas. Liang Xian dapat datang 
melalui Xiao Lu kapan saja. Bersamanya, ia tentu saja dapat 
dengan mudah mengatasi kesadarannya. 


Bukankah Anda mengatakan bahwa di dunia energi gelap, 
Liang Xian juga orang berpangkat tinggi, dan dia telah 
mengalahkan kesadaran jahat sekali. Harus ada kesempatan 
untuk menang. 


Qiu Qi sedang memandangi murid-murid di sekitarnya, dan 
dengan tenang mengingatkan: "Perhatian, semua orang di 
sini sampai sekarang, kecuali Lin Miaomiao berkata Tan 
Yanshuai, semua orang belum menanggapi." 


Ya, melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, tidak 
ada dari lebih dari 20 siswa di ruang konferensi yang 
berteriak panik.Mereka semua menatap mereka dengan 
tatapan kosong dan mendengarkan Tan Yan mengobrol 
dengan "Wei Chenxi". 


"Wei Chenxi" perlu terluka dan berdarah untuk mengontrol 
kemampuannya, tetapi tampaknya untuk orang biasa, dia 
bisa langsung mengendalikannya tanpa melakukan ini. 


"Apakah Anda ingin menyandera para siswa ini? Tidak 
mungkin!" Kata Yan Yongfeng. 


Kali ini mereka bertindak dengan hati kemenangan. Mereka 
harus memahami kesadaran jahat dan melenyapkannya. 
Organisasi telah berbicara. Bagaimanapun juga, mereka 
tidak akan pernah membiarkan kesadaran yang dapat 
menghancurkan dunia. 


Orang-orang di tim super akan melakukan yang terbaik 
untuk melindungi siswa, tetapi dengan cara yang sama, 
mereka akan dengan putus asa menyingkirkan kesadaran 
jahat dan mencegah mereka menyakiti orang lain. 


"Saya tidak berpikir demikian," "Wei Chenxi" berkata, "Tentu 
saja hidup saya lebih berharga dari mereka. Tidak mungkin 
berharap bahwa para siswa ini dapat melindungi saya. Jika 
ada lebih banyak orang, itu dapat menimbulkan masalah 
bagi Anda. , tapi paling banyak orang yang lebih sedikit. 
Cukup seret langkah kaki Anda, dan tidak ada lagi yang bisa 
dilakukan. 


Tapi masih berhasil. Kamu belum melakukan apa-apa sampai 
sekarang. Apa kamu khawatir aku menyakiti mereka? Coba 
amati saya, cari tahu kelemahan saya, dan kalahkan musuh 
dengan satu pukulan. " 


Semua orang memang merencanakan ini. Faktanya, ketika 
Tan Yan sedang berbicara dengan "Wei Chenxi", tim negara 
adidaya juga bergerak tanpa jejak, dan sekarang mereka 
secara bertahap melindungi siswa di belakangnya. 


Mereka akan memisahkan siswa dari "Wei Chenxi". Setelah 
beberapa saat, polisi bersenjata dapat mendobrak jendela 
untuk menyelamatkan siswa dan membersihkan medan 
perang untuk mereka. 


Tim supernatural menunda waktu, bahkan mereka khawatir 
"Wei Chenxi" tiba-tiba mengendalikan siswa untuk 
menemukan kematian, jadi mereka menggunakan metode 
ini untuk melonggarkan kewaspadaannya. 


"Wei Chenxi" sekali lagi mengeluarkan ponselnya untuk 
memeriksa waktu. Setelah memasuki pintu, dia melakukan 
tindakan seperti itu beberapa kali. 


"Sudah hampir waktunya," "Wei Chenxi" berkata, "Kamu 
menunda waktu, kenapa aku tidak?" 


Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah "hollow" tiba- 
tiba muncul di tengah ruang rapat. Di saat yang sama, para 
siswa yang dilindungi oleh tim ability bergegas menuju 
"hollow" seperti orang gila. Tim ability segera 
mengirimkannya ke luar. sinyal, dan mereka sudah siap 
Polisi bersenjata memecahkan jendela dan memeluk para 
siswa. 


Melihat adegan ini, "Wei Chenxi" tersenyum pada Tan Yan: 
"Mari kita ubah medan perang." 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: nama samaran Tan 
Yan adalah Tan Jian 


104 


Bab 105 Melindungi satwa 


Bab 105: Melindungi satwa (1) () 


"Void" tanpa kontrol instrumen terus-menerus menyebar, 
dan Tan Yan segera berkata: "Rencana B!" 


Mendengar suaranya, polisi bersenjata yang bersiaga 
dengan cepat menyimpan senjata mereka dan mengikat diri 
dengan sabuk pengekang. 


Oin Li membuka dinding pelindung dan langsung memblokir 
siswa di dalam, mencegah mereka keluar. 


Dengan cara ini, bahkan jika "Wei Chenxi" mengendalikan 
semua orang, tidak mungkin bagi orang biasa untuk 
menerobos penghalang makhluk gaib. Pejuang polisi 
bersenjata memiliki kemauan yang kuat dan dapat melawan 
untuk sementara, ditambah diikat, tidak akan 
mempengaruhi. orang asing. Can regu. 


Setelah rencana B Tan Yan dibicarakan, seekor rusa angin 
puyuh menerobos jendela dan menendang langsung ke 
belakang "Wei Chenxi". 


Sementara "Wei Chenxi" menghindari kuku ini, Liang Xian 
muncul dari udara tipis di sampingnya, dan kesadarannya 
yang besar dilepaskan, menjebak "Wei Chenxi" secara 
keseluruhan. 


Beberapa bola air muncul di samping Ah San dari udara 
tipis, menjebak tiga makhluk supernatural Zhao Tianming 
ingin melawan, tetapi kemampuannya dikendalikan oleh Ah 
Sanke, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. 


Kuku rusa kecil menginjak kepala "Wei Chenxi", dan kuku 
rusa kecil tampaknya sangat penting. "Wei Chenxi" 
berjuang beberapa kali, tetapi tidak bisa mengangkat 
kepalanya. 


Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak memikirkan 
hal yang" kosong "?" Liang Xian berkata dengan dingin, 
"Dunia sedang menunggumu, dan semua kemungkinan 
telah diperhitungkan. Jangan menganggap remeh manusia!" 


Tidak ingin kabur. Tan Yan meletakkan tutup pelindung, 
menjebak Wei Chenxi di dalamnya. Setelah dia bergabung 
dengan Liang Xian terakhir kali, perisai pelindung entah 
bagaimana memiliki kekuatan untuk menjebak kesadaran. 


"Wei Chenxi" masih tersenyum, dia melihat ke kerumunan 
dengan sangat malu, tapi dia tidak gugup sama sekali. 


"Sungguh menakjubkan," "Wei Chenxi" memuji, "Kamu 
benar-benar di luar harapanku, tapi terus kenapa? Sejauh 
yang aku tahu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk 
menghancurkan kesadaran." 


Tidak sebelumnya, belum tentu di masa depan. Liang Xian 
berkata, Kamu bukan hanya subjek eksperimental yang siap 
pakai. Kami akan memiliki berbagai cara untuk memaksa 
kamu melepaskan Wei Chenxi. Jika Wei Chenxi benar-benar 
tidak bisa menyimpannya di akhirnya, Anda dapat yakin 
untuk bereksperimen pada tubuh ini. Sekarang, yakinlah, 
Anda akan dicatat dalam sejarah sejarah. " 


Intimidasinya tidak mempengaruhi "Wei Chenxi" sedikit 
pun. Dia masih tersenyum, melihat tim supernatural dan 
yang lainnya seolah-olah dia sedang melihat badut. 


"Tidak," Liang Xian mengerutkan kening, "Sikapnya ..." 


Suara itu tidak jatuh, dan "lubang" yang tidak jauh itu tiba- 
tiba berhenti menyebar. 


"Wei Chenxi" tertawa keras: "Anda benar-benar berpikir 
bahwa saya akan mati dalam tubuh ini, Liang Xian, ketika 
Anda melawan kesadaran saya, tidakkah Anda tahu bahwa 
saya dapat membagi kesadaran saya menjadi beberapa 
bagian?" 


Karena koherensi kuantum, "lubang" muncul berpasangan 
setiap saat. Sekarang "lubang" berhenti menyebar, dan 
"lubang" lainnya yang tidak tahu di mana seseorang telah 
masuk. 


Saat manusia memasuki "lubang", akan ada dua situasi. 


Pada tipe pertama, orang biasa memasuki "kekosongan" 
seperti benda-benda di sekitarnya, tetapi ditolak begitu saja 
oleh dunia dan memasuki dunia lain. 


Pada tipe kedua, Tan Yan memasuki "kosong". Ia memiliki 
energi untuk menutup dan membentuk lingkaran. Selama ia 
masuk, "kekosongan" tersebut akan menghilang. Di sisi lain 
yang berlawanan dengan "lubang" ini, itu akan berhenti 
menyebar untuk sementara, dan secara otomatis akan 
hilang setelah Tan Yan kembali. Dua pasang "hollow" itu 
akan menjadi seperti impor dan ekspor setelah campur 
tangan Tan Yan. Pertama, impor ditutup, dan setelah 
kembali, ekspor juga ditutup. 


Oiao Zhixue merasa bahwa, dalam keadaan normal, 
"rongga" akan muncul berpasangan dan menghilang pada 
saat yang bersamaan. Sungguh mengejutkan bahwa situasi 
seperti ini terjadi sekarang. Alam selalu ada di luar teori 
manusia. 


Qiao Zhixue juga telah mempelajari fenomena "impor dan 
ekspor" semacam ini Sayangnya, semuanya hanya dapat 
dibayangkan. Tanpa kondisi eksperimental, sulit untuk 
memverifikasi dugaan yang tak terhitung jumlahnya. 


Sekarang situasi kedua, di mana "lubang" di sisi mereka 
berhenti menyebar. Untuk pertama kalinya, orang lain 
masuk dari pintu masuk lain. 


Setelah "lubang" secara bertahap kehilangan 
keteraturannya, posisi "lubang" lainnya menjadi sulit untuk 
dipahami. Dahulu, ia dapat ditemukan di sepanjang garis 
bujur, tetapi sekarang ia akan muncul di setiap sudut bumi. 


Pantas saja "Wei Chenxi" begitu kalem, ternyata tim mereka 
hanyalah umpan! 


"Aku tidak tahu di mana yang" kosong "lainnya. Bagaimana 
kita akan menemukan seseorang!" Cui Heyu melompat ke 
atas, wajahnya penuh kecemasan. 


Dia tinggal selama dua hari dan satu malam, dan 
kesadarannya sangat berlebihan, tetapi dia hanya 
mendapatkan hasil seperti itu. 


Ada cara lain. Tan Yan memandang Wei Chenxi dengan 
dingin, mengulurkan tangannya untuk mengangkat orang 
itu, Apakah kamu bermaksud mengubah medan perang 
sekarang? 


"Wei Chenxi" tertawa keras, dengan ekspresi mengerikan di 
wajah muda, yang memilukan. 


Mereka tidak melindungi gadis muda ini. 


Aku tidak segera menutup  'kekosongan', hanya 
menunggumu. Wei Chenxi tersenyum, Apa menurutmu aku 


membiarkan Liang Xian benar-benar menyukai dunia ini? 


"Di dunia zombie, Liang Xian telah menjadi mayat hidup, 
dan tubuhnya menghentikan metabolisme. Ketika saya 
hendak mendapatkan tubuhnya, Anda muncul di depannya 
dan memberinya kekuatan. Ini adalah pertama kalinya saya 
bertemu seperti itu. kekuatan., saya bisa membangkitkan 
kesadaran orang lain dengan kekuatan saya sendiri. Saya 
sangat penasaran dan ingin melihat Anda. " 


"Wei Chenxi" memandang Tan Yan dengan ekspresi 
mempesona di wajahnya, seolah-olah dia telah terpesona 
oleh Tan Yan. 


Dia berbicara tentang saat Tan Yan menggunakan kekuatan 
Xiaolu untuk menemukan Liang Xian melalui "kekosongan". 
Ketika dia menemukan Liang Xian saat itu, dia tidak akan 
berdarah bahkan setelah memotong jarinya, kecuali jantung 
yang berdetak hampir satu menit, sebagian besar organ 
tubuh berhenti bekerja dan menjadi mayat hidup. 


Namun, Tan Yan menemukan Liang Xian, menciumnya dan 
membangunkannya, dan berkata bahwa dia berharap 
kemampuannya yang ditingkatkan akan memperkuat 
kekuatan Liang Xian, bahwa dia dapat mengalahkan virus 
zombie, dan bahwa dia dapat pulang. 


Sejak saat itu, situasi Liang Xian semakin membaik dari hari 
ke hari. Saat itu, Liang Xian percaya bahwa ia telah 
menyerap sejumlah besar inti kristal zombi. Sekarang 
tampaknya Tan Yan. 


Sejak awal, Tan Yan memang spesial. 


Karena dia menyadari keberadaan Tan Yan, kesadaran jahat 
ini untuk sementara membiarkan Liang Xian pergi ke dunia 
mereka. 


Melakukan banyak hal hanya untuk menemukan Tan Yan. 
Kamu ingin menyerap kesadaranku? Tanya Tan Yan. 


Mari kita bicarakan tentang hal itu ketika Anda bertemu. 
Wei Chenxi memandang wajah Tan Yan, seolah-olah melihat 
melalui jiwanya melalui tubuhnya, dan ingin mengangkat 
tengkoraknya untuk melihat jiwa di dalamnya. 


Kamu tidak bisa pergi! Liang Xian segera berkata, Jika Kamu 
pergi, kamu akan segera berada di pelukanmu! Aku percaya 
bahwa kekuatanmu tidak akan hilang pada siapa pun, tetapi 
harus ada sandera yang tak terhitung jumlahnya di sisinya. 
Begitu dia mengancam Anda dengan sandera ... " 


Oh, ternyata sandera berguna bagimu. Wei Chenxi 
memotong Liang Xian, Kalau begitu, aku punya lusinan 
nomor. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh mereka. 


Ada api di hati setiap orang. Liang Xian sangat ingin 
mengalahkan "Wei Chenxi", tapi ini bukanlah tubuh 
kesadaran jahat, dan serangan fisik tidak menyakitinya. 


"Aku akan pergi," kata Tan Yan. 


Aku akan menemanimu! Liang Xian segera berkata, Dia 
dengan kuat menggenggam tangan Tan Yan dan tidak 
pernah melepaskannya. 


"Tidak," Tan Yan dengan tenang membelah jari Liang Xian 
satu per satu. "Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa 
kembali kecuali aku. Kita tidak bisa masuk bersama." 


Liang Xian merasa darahnya dingin. Dia hanya merasa jika 
dia melepaskan tangannya kali ini, Tan Yan mungkin tidak 
akan pernah kembali. Dia hanya meraih Tan Yan lagi dan 
berkata: "Saya sangat ingin menjadi lebih kuat, tidak hanya 


untuk melihatmu mati. Aku ingin menjadi kekuatanmu dan 
ingin melindungimu. " 


"Kamu menjadi lebih kuat untuk menggantikan saya." Tan 
Yan sangat dingin saat ini. Dia berkata dengan serius, 
"Karena kamu, saya bisa membiarkannya pergi." 


Liang Xian tidak dapat menyangkal Tan Yan, tetapi apakah 
dia putus asa untuk menjadi lebih kuat karena dia dapat 
mendorong Tan Yan untuk mati dan berkorban untuk negara 
saat ini? 


Tanpa dia, organisasi tidak akan pernah membiarkan Tan Yan 
mengambil risiko saat ini, tapi sekarang bisa. 


"10, 9 ..." "Wei Chenxi", yang digendong oleh Tan Yan di 
tangannya, menghitung perlahan, tapi dia tidak terburu- 
buru. 


Liang Xian, pergilah dengan Tan Yan. Menteri Yu juga 
melompat dari jendela dan memerintahkan. 


Mata Liang Xian berbinar, dan Tan Yan bisa menolak dirinya 
sendiri, tapi dia tidak bisa menolak keputusan Menteri Yu. 


Tan Yan menatap Menteri Yu dengan ketidaksetujuan di 
matanya. 


Menteri Yu berkata kepada Liang Xian: "Misi Anda adalah 
melindungi Tan Yan agar tidak berkorban untuk 
menyelamatkan orang. Saya akui bahwa kehidupan massa 
berada di atas segalanya. Tetapi tim kekuatan belum 
matang, dan negara, rakyat, dan bahkan dunia tidak bisa 
kehilangan Tan Yan. Ini bukan saatnya Tan Yan bisa 
mengorbankan dirinya dengan sengaja. Liang Xian, kamu 
harus menjadi tali untuk menjaga nyawa Tan Yan. " 


Ya, terima kasih, Menteri Yu! Liang Xian dengan penuh 
semangat memegang tangan Tan Yan. Kali ini, Tan Yan tidak 
melepaskannya. 


Xiaolu berlari ke arah mereka berdua, mengatakan bahwa 
jika Ibu dan Ayah pergi, maka Tan Lu juga akan pergi. 


Tapi tidak ada yang akan setuju kali ini, Liang Xian 
menyentuh kepala Xiaolu dan berkata: "Rumah tangga, 
jadilah penunjuk arah untuk kami berdua." 


Dengan rusa, bahkan jika mereka memiliki asuransi ganda 
dan dua saluran transmisi. 


"5, 4, 3 .." "Wei Chenxi" berkata, "Sudahkah Anda 
membahasnya? Saya harus memeriksa nomornya perlahan 
dan memberi Anda waktu untuk bersiap." 


"Kamu tidak akan membunuh sandera saat ini," kata Liang 
Xian, "Kamu selalu menginginkan energi kesadaran. Tan Yan 
sangat kuat, kan? Ini lebih kuat daripada setelah kamu 
menyerap tubuh kesadaran. Kamu menginginkan 
kekuatannya. Jadi . Anda pasti akan menggunakan sandera 
untuk memaksa Tan Yan tunduk. Bagaimana sandera yang 
tak terlihat bisa memainkan peran ini. " 


"Wei Chenxi" menyapu otak Tan Yan dengan tatapan 
serakah. Matanya berarti Liang Xian tidak salah menebak. 


Ayo pergi. Tan Yan membawa Wei Chenxi dengan satu 
tangan, meraih Liang Xian dengan tangan lainnya, dan 
melompat ke kosong . 


Setelah dia masuk, yang "kosong" menghilang seperti 
sebelumnya. 


"Tidak bagus," Qiao Zhixue, yang selalu berhubungan 
dengan tempat ini, berkata, ""Lingkaran' belum terbentuk, 
dan dua 'celah' menghilang. Kami belum pernah 
menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan perubahan 
tak terduga dapat terjadi. Menteri Yu, saya menyarankan 
agar semua daerah segera menerapkan darurat militer dan 
mencari tahu apakah ada "lubang" di tempat lain! " 


Pada saat yang sama, Tan Yan muncul di sisi lain dunia 
dengan Liang Xian di "kosong" seperti terakhir kali, 
menggunakan keterikatan kuantum antara "Wei Chenxi" 
dan kesadarannya. 


"Wei Chenxi" membutuhkan Tan Yan untuk bertemu dengan 
tubuhnya, untuk memenuhi kondisi yang benar-benar 
menguntungkannya. Dia bekerja sama dengan sangat baik 
dan membawa Tan Yan padanya. 


Tanpa diduga, tidak ada seorang pun di depan mereka, 
kecuali wadah seperti kapsul ruang angkasa Melalui jendela 
wadah, seseorang dapat melihat seseorang tidur di setiap 
kapsul. 


"Wei Chenxi": "..." 


105 


Bab 106 Melindungi Hewan 


Bab 106: Melindungi Hewan (2) 


Di mana tubuhmu? Di mana para sandera? Liang Xian 
bertanya pada deretan kontainer di depannya. 


Dunia di depan mereka sama sekali tidak asing bagi mereka. 
Ini adalah ruangan yang besar. Semua peralatan terlihat 
sangat canggih, tetapi mereka belum pernah melihatnya 
sebelumnya. Liang Xian dianggap sebagai elit di industri 
militer, untuk dapat membuat senjata yang dia kenal kapan 
saja dan di mana saja, dia belajar dengan panik dan 
menanamkan pengetahuan profesional yang tak terhitung 
jumlahnya di benaknya. 


Tapi dia belum pernah melihat wadah semacam ini, dan 
menyentuh kulit terluarnya, yang juga merupakan paduan 
yang belum pernah disentuhnya. 


Ekspresi "Wei Chenxi" sangat aneh. Dia tidak menjawab 
kata-kata Liang Xian, tetapi melihat ke wadah di depannya, 
meregangkan lehernya dan mencoba melihat wajahnya 
melalui jendela wadah satu per satu. 


Liang Xian dan Tan Yan menimbulkan keraguan di hati 
mereka pada saat yang sama Liang Xian berkata, "Haruskah 
hubungan Anda dengan ontologi diputus?" 


"Wei Chenxi" terdiam, dia masih melihat wadah itu. 


Tan Yan bertanya: "Tidak bisakah kamu menggunakan 
kesadaranmu untuk memeriksa wadah? Kamu masih perlu 
memeriksa dengan matamu?" 


"Wei Chenxi": "..." 


Keduanya sampai pada kesimpulan pada saat yang sama: 
"Wadah ini dapat memblokir kesadaran. Apakah tubuh 
utama Anda dan tubuh yang dia gunakan bersama di dalam 
wadah?" 


"Wei Chenxi": "..." 


Apa yang dimaksud dengan mencuri ayam dan kehilangan 
beras? Laporan dunia saat ini selalu datang begitu cepat. 


Liang Xian sangat senang: "Jenis logam ini bagus, tapi 
sayangnya saya tidak dapat menariknya kembali. Saya akan 
menganalisis bahan-bahannya dan melihat apakah saya 
dapat mengembangkannya. Maka saya tidak akan takut 
pada kesadaran." 


"Jangan bergerak dulu," Tan Yan meraih Liang Xian, 
"Kekuatan tubuh Wei Chenxi tidak lemah, dan itu bisa 
dianggap sebagai kekuatan kelas dunia. Dapat memprediksi 
posisi persiapan 'kosong', tetapi sekarang terkunci dalam 
wadah ini, yang mewakili ini Dunia tidak sederhana. " 


Liang Xian menghitungnya secara diam-diam, dan hanya 
butuh sepuluh menit untuk berhenti menyebar dari yang 
"kosong" hingga kedatangan mereka. Mereka terkunci 
dalam waktu yang singkat. Jelas, tingkat bahaya di dunia ini 
tidak rendah. 


Cepat dan selamatkan orang-orang! Wei Chenxi tiba-tiba 
berkata, Bukan hanya tubuhku yang terkunci di dalam 
kontainer, tapi juga orang-orang yang kubawa ke 
'kekosongan' dari Yunnan. Ada 154 tentara di negaramu . 
Mungkin membiarkan orang biasa tinggal di dunia lain, kan? 


Kamu hanya membawa 154 orang ke dalam kosong ? Liang 
Xian terkejut. Masuk akal bahwa untuk mendapatkan 
kekuatan supernatural, kesadaran jahat harus 
membutuhkan lebih banyak orang untuk memasuki kosong . 


Saya hanya membawa orang-orang yang memiliki potensi 
untuk membangkitkan kemampuan. Mengapa saya harus 
membawa yang lainnya. Wei Chenxi menjawab dengan 
Wajar. 


Itu masuk akal, tetapi dia selalu merasa bahwa dia 
menyembunyikan sesuatu. 


Tapi "Wei Chenxi" ada di sisi berlawanan dari mereka, dan 
tentu saja apa yang dia katakan tidak bisa dianggap serius. 


Liang Xian memandang Tan Yan dan berkata dengan suara 
rendah: "Saya pikir di sini berbahaya. Kita harus pergi dulu 
dan menunggu sampai kita memahami alasan apokaliptik di 
dunia ini sebelum kita kembali untuk menyelamatkan 
orang." 


Tan Yan juga merasa punggungnya berbulu halus. Dia jarang 
merasa seperti itu. Dunia ini benar-benar tidak biasa. 


Namun, sebelum mereka bisa menemukan jalan keluar, 
mereka melihat lampu peringatan di langit-langit berkedip. 


Sirene yang menusuk datang-- 


"Alarm tingkat pertama, peringatan tingkat pertama, 
penyusup muncul di zona perlindungan No. 3, dan 
penyusup muncul di zona perlindungan No. 3." 


Alarm seperti itu terus berulang. Keduanya tahu bahwa 
mereka akan ditangkap jika mereka tetap tinggal. Tan Yan 
berkata kepada Liang Xian: "Kamu pergi untuk 


menghancurkan peralatan pemantau dan sistem 
persenjataan, aku berbaring dalam penyergapan di dekat 
pintu." 


Setelah mengatakan itu, "Wei Chenxi" dilemparkan ke ruang 
terbuka di tengah rumah, dan penutup pelindungnya 
digunakan untuk mengendalikannya. 


Apa yang akan kamu lakukan! Wei Chenxi berteriak. 


Tan Yan mengikatnya, dan tidak membiarkan kesadarannya 
melarikan diri, dan meninggalkannya di sini, Apa yang ingin 
dia lakukan? 


Dia terbaring di tanah, tidak dapat melihat ke mana Tan Yan 
dan Liang Xian pergi, hanya tahu bahwa mereka mungkin 
masih berada di ruangan itu. 


Dalam waktu kurang dari tiga menit, gerbang cagar alam 
dibuka. Tan Yan bersembunyi di balik wadah dan melihat 
bahwa pintu yang semula mulus terbelah menjadi celah dan 
berubah menjadi pintu. Sekelompok orang dengan pakaian 
pelindung putih berlari masuk. Mereka bersenjata lengkap, 
dengan helm di kepala dan tangan mereka. Memegang 
transparan senjata, Tan Yan tidak bisa mengenali apa itu. 


Ketika orang-orang itu melihat "Wei Chenxi", mereka 
mengangkat senjata transparan di tangan mereka. Cahaya 
dari senjata itu menyelimuti tubuh "Wei Chenxi". Tan Yan 
memperhitungkan waktunya dan menarik kembali penutup 
pelindung saat mereka membuka senjata. " Wei Chenxi 
"dikendalikan oleh senjata mereka. 


Begitu cahaya menyinari "Wei Chenxi", dia berhenti 
berteriak atau meronta, matanya tumpul, dan dia menatap 
langit-langit. 


Tan Yan diam-diam waspada di dalam hatinya, dan tidak 
boleh disinari oleh senjata semacam itu. 


Tim ini membantu "Wei Chenxi", membuka wadah 
transparan, dan menguncinya. 


Salah satu pemimpin membuka komunikator dan berkata: 
"Seekor hewan yang dilindungi ditemukan dan telah 
ditempatkan di kabin yang aman." 


Ada dua lagi, kata komunikator. Salah satunya telah 
menghancurkan peralatan pemantau di cagar alam. Saya 
akan menutup gerbang dan mengeluarkan udara di cagar. 
Lingkungan hidup hewan yang dilindungi tidak bisa lepas 
dari udara. Mereka akan dilindungi setelah satu hingga dua 
menit. Akan muncul secara otomatis. " 


Setelah suara itu menghilang, gerbang itu perlahan ditutup. 


Tan Yan tidak bisa memikirkannya, dan dia tidak bisa 
membiarkan pintu menutup seperti ini. Bahkan jika mereka 
ingin menyelamatkan orang, dia dan Liang Xian tidak bisa 
terjebak di sini. 


Dia memutuskan untuk bertaruh, bertaruh bahwa tutup 
pelindung dapat menahan cahaya senjata. 


Tan Yan menutupi seluruh tubuhnya dengan penutup 
pelindung, dengan cepat terbang ke langit-langit, dan 
berlari mundur dari langit ke pintu. 


Kecepatannya sangat cepat. Tim mendengar suara tersebut 
dan menemukan keberadaan Tan Yan. Mereka mengangkat 
senjata dan menembak ke arah Tan Yan, tetapi mereka sama 
sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Tan Yan. 


Dalam waktu kurang dari satu detik, Tan Yan tiba di pintu, 
dia menarik napas dalam-dalam dan membanting tinjunya 
Ke pintu. 


Gerbangnya tidak bergerak, tapi masih tertutup rapat. 
Tan Yan tercengang. 


Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu selama 
bertahun-tahun di dunia yang berbeda. Dengan 
kekuatannya, seluruh dinding bisa dihancurkan dengan satu 
pukulan, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghentikan 
sebuah pintu. 


Rasa sakit dari tinjunya memberitahunya bahwa bukan 
karena kekuatannya melemah, tetapi kesadarannya tidak 
dapat bertindak di dinding ini. 


Kekuatan mereka bukan untuk meningkatkan kekuatan 
tubuh, ketika mereka membentur tembok dengan pukulan, 
kekuatan kepalan tangan mereka tetap tidak berubah, 
tetapi itu tetap kekuatan fisik orang-orang biasa. Alasan 
mengapa dinding runtuh adalah karena kesadaran yang 
ingin menghancurkan dinding bekerja di atasnya, dan gaya 
kuantum dari partikel yang terkondensasi di lingkungan 
sekitarnya menghancurkan dinding. 


Tapi sekarang, hanya kekuatan fisik yang bisa digunakan, 
bukan kesadaran. 


Dia berubah kembali menjadi orang biasa. 


Dengan cara yang sama, tutup pelindungnya seharusnya 
tidak bisa menahan pancaran senjata. 


Pada saat ini, tim mengangkat senjatanya secara bersamaan 
dan membidik Tan Yan yang berdiri di depan gerbang. 


Antara petir dan batu api, sesosok melompat dan memeluk 
Tan Yan dan berguling keluar dari celah di pintu Pintu 
ditutup segera setelah keduanya keluar, dan semua 
serangan menghantam pintu. 


Ini sepertinya bukan senjata perusak, Seberkas sinar yang 
menyinari pintu tidak akan menyebabkan kerusakan pada 
pintu. 


Melihat Tan Yan dan Liang Xian meloloskan diri, tim tidak 
buru-buru mengejar mereka. Sebaliknya, mereka membuka 
komunikator dan melaporkan: "Laporkan, 2 satwa liar 
dilindungi melarikan diri." 


"Mereka menghancurkan sistem pemantauan di luar 
cadangan No. 3. Saya tidak dapat menemukan mereka 
melalui peralatan pemantauan untuk memeriksa 
penyegelan kabin keselamatan. Setelah memastikan bahwa 
penyegelannya utuh, saya akan melepaskan 'cahaya hantu' 
ke seluruh cadangan. "Tidak ada suara. Kata emosional. 


Pemimpin tim ini berjalan ke dinding dan menekan tombol 
dimana dia tidak tahu dimana, dan dia menekannya dengan 
ringan. 


Beberapa pipa udara terbuka di langit-langit, memuntahkan 
sejumlah gas ke dalam kabin pengaman. 


Setelah mereka memeriksa data kabin keselamatan satu per 
satu, mereka berkata kepada komunikator: "Kabin 
keamanan di zona perlindungan No. 3 tertutup dengan 
baik." 


Tanggapan dari komunikator, seperti "Kabin pengaman di 
kawasan lindung No. 1 tertutup dengan baik" dan "Kabin 
pengaman di kawasan lindung No. 2 tertutup dengan baik" 
dikirim dari komunikator. Sekitar lima menit kemudian, 


Komunikator suara di komunikator berkata: "Semua kabin 
aman di kawasan lindung Kedap udara dan sekarang 
melepaskan 'cahaya bayangan'." 


Pada saat yang sama, Liang Xian dan Tan Yan secara 
membabi buta mencari jalan keluar di koridor. 


Bangunan itu berwarna putih di mana-mana, dan semua 
lorongnya persis sama. Pintu akan keluar dari udara tipis di 
dinding tanpa ada retakan. Bangunan itu tertutup rapat, 
dan tidak mungkin menemukan jalan keluar melalui gas 
arah angin. 


"Paling lambat lima menit, mereka pasti akan mengambil 
tindakan." Liang Xian berkata, "Empat menit telah berlalu. 
Jika mereka menggunakan metode ekstrim, kita tidak akan 
punya kesempatan. Kita harus pergi dari sini secepat 
mungkin. Tubuh dari kesadaran sudah Terkunci di kabin 
keamanan, kurasa dia tidak punya kesempatan untuk 
melarikan diri. Misi kita dianggap selesai. " 


Tapi masih ada 154 orang tak berdosa yang dikurung di 
kabin pengaman.Mereka awalnya tinggal di Dataran Tinggi 
Yunnan-Guizhou dan menjalani kehidupan biasa dan biasa, 
tapi sekarang mereka harus menanggung bencana tak 
berdosa semacam ini. 


Tan Yan tidak bisa melempar mereka ke sini, begitu pula 
Liang Xian. 


Dan yang terpenting, mereka tidak bisa kembali. 


Di dunia yang sama, di mana pun rusa itu berada, mereka 
dapat bergegas ke rusa kapan saja melalui transmisi 
kuantum. Itu bisa ditularkan di dunia yang berbeda.Jika 
ingin kembali ke dunia nyata, Anda harus menemukan titik 
penghubung antara dua dunia tersebut, yaitu lokasi batu 


nisan atau lokasi rusa. Misalnya, Xiaolu berada di Gedung 
Sains dan Teknologi Universitas Normal, jadi mereka juga 
harus pergi ke titik koordinat yang sama di dunia ini dengan 
Gedung Sains dan Teknologi Universitas Normal atau Batu 
Nisan Pingxian sebelum mereka dapat berteleportasi. 


Namun, untuk menemukan ontologi kesadaran, mereka 
datang melalui belitan kuantum ... 


Seharusnya Yunnan, beberapa ribu kilometer jauhnya dari 
Kota B. 


Kesadaran disegel lagi, dan bahkan gedung ini tidak bisa 
ditinggalkan. 


Jangan berbicara tentang menyelamatkan orang, mereka 
tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. 


Tanpa kesadaran, mengapa penutup pelindung saya bisa 
digunakan? Tanya Tan Yan. 


Bukan karena tidak bisa digunakan, tapi medan gaya 
bangunan ini bisa melindungi kesadaran. Liang Xian 
berkata, Selama kita tidak menyentuh fasilitas di dalam 
gedung, itu masih bisa digunakan. 


Oleh karena itu, penutup pelindung Tan Yan dapat 
digunakan pada dirinya sendiri dan "Wei Chenxi", tetapi dia 
tidak dapat menggunakan kesadarannya untuk 
menghancurkan dinding. 


"Teknologi mereka jauh melebihi dunia nyata." Wajah Liang 
Xian tidak terlalu bagus. "Saya mencoba menganalisis 
komposisi kabin keselamatan, tetapi instrumen kami tidak 
berfungsi sama sekali. Untungnya, saya baru saja 
menemukan pengontrol pemantau. perangkat. Hanya 


dengan menghancurkan sakelar energi dengan belati kita 
bisa lolos dari pengawasan. " 


Tapi ini juga keberuntungan. 


Saat mereka bingung, lampu peringatan di dinding di 
samping mereka tiba-tiba menyala 


"Alarm khusus, alarm khusus. Ada dua peralatan 
pemantauan kerusakan hewan perlindungan liar berkeliaran 
di kawasan konservasi, dan sistem utama telah memutuskan 
untuk melepaskan 'cahaya hantu'. Harap periksa ketatnya 
pakaian pelindung dan jangan terpengaruh. di dekat 
'cahaya bayangan'. Ulangi, Peringatan khusus..." 


Tan Yan dan Liang Xian saling memandang, dan wajah 
mereka menjadi jelek. 


106 


Bab 107 Melindungi Hewan 


Bab 107: Melindungi Hewan (3) 


Meskipun mereka belum pernah mendengar istilah "cahaya 
bayangan", mereka dapat menebak bahwa "cahaya 
bayangan" adalah sinar yang mengubah "Wei Chenxi" 
menjadi semi-demensia. 


Layaknya medan gaya yang menempel di dinding, phantom 
light juga merupakan senjata yang dapat mempengaruhi 
kesadaran. 


Mereka tidak dapat disinari oleh cahaya bayangan, jika 
tidak, mereka tidak akan dapat kembali. 


Mereka kini berada di gang dengan warna putih di 
sekelilingnya, warna ini awalnya akan terasa rapi dan bersih, 
namun lama kelamaan akan menimbulkan kecemasan, yang 
tak tertahankan. 


Dindingnya persis sama, dan tidak ada perbedaan. Tidak 
ada yang datang untuk mengejar mereka sama sekali, jika 
tidak, tidak apa-apa jika hanya mengambil pakaian 
pelindung. 


Liang Xian mengambil peluncur roket terkuat dari ranselnya 
dan menembakkannya ke dinding. Ledakan itu terdengar, 
tetapi hanya ada bekas hitam samar yang tertinggal di 
dinding. Tidak jelas seberapa tebal tembok itu dan apakah 
bagian belakang tembok itu. berada di luar. 


Mereka sepertinya berada dalam situasi putus asa. 


Begitu mereka disinari oleh cahaya hantu, mereka akan 
menjadi setengah gila, dan mereka akan disimpan di kabin 
yang aman semacam itu dan diperlakukan sebagai hewan 
yang dilindungi. 


Liang Xian menembak ke dinding satu demi satu, 
menghabiskan semua cangkang yang dibawanya, tetapi 
hanya meninggalkan lubang di dinding. 


Sederet lampu tiba-tiba menyala di kepala, sepertinya yang 
disebut "cahaya bayangan" akan segera dilepaskan. 


Sebelum lampu listrik menyala, Liang Xian memeluk Tan Yan 
dan menabrak dinding. 


Tan Yan segera menyadari apa yang akan dilakukan Liang 
Xian, dan dia dengan cepat mendorongnya: "Tidak!" 


"Cobalah!" Liang Xian berkata, "Ini satu-satunya cara, 
bukan? Dua orang tidak bisa terjebak di sini!" 


Setelah itu, dia meletakkan tangannya di dinding dan 
melepaskan semua kesadarannya.Kekuatan yang diasah di 
dunia zombie dan medan gaya yang menempel di dinding 
membatalkan satu sama lain. 


Saat ini, Liang Xian menggunakan daging dan darah untuk 
melawan cangkang. Jika medan gaya yang menempel di 
dinding dibandingkan dengan jaringan listrik, maka Liang 
Xian mengubah kesadarannya menjadi penyekat, dan dia 
membuat dirinya rapuh. kesadaran dilemparkan ke jaringan 
listrik, hanya untuk mengubah kesempatan Tan Yan sejenak. 


Mereka bertaruh bahwa tidak ada saluran lain di balik 
tembok ini. Mereka bertaruh bahwa otak Liang Xian tidak 
akan dihancurkan dengan memukul batu dengan kerikil kali 


ini. Mereka bertaruh bahwa Tan Yan dapat menggunakan 
kesempatan sesaat ini untuk menghancurkan tembok. 


Ketika medan gaya menghilang, Liang Xian menjerit dan 
pingsan di pelukan Tan Yan. 


Tan Yan mengambil kesempatan ini untuk membentur 
tembok dengan tinju, dan sebuah lubang besar baru saja 
menembus tembok yang sangat kuat.Tan Yan memeluk 
Liang Xian dan meluncur keluar dari lubang. 


Saat mereka meninggalkan lorong, cahaya yang luar biasa 
memenuhi lorong. 


Tan Yan memegang Liang Xian yang tidak sadarkan diri di 
sisi lain dinding, melihat ke langit di luar ... 


Tidak ada langit, dan ada perisai yang menutupi ribuan 
meter di atas kepala Perisai tersebut mensimulasikan langit 
biru dan awan putih, yang terlihat sangat realistis. 


Namun, apa yang palsu itu palsu, dan bahkan jika gerakan 
Baiyun begitu nyata, itu tetap palsu. 


Ada halaman rumput hijau zamrud di tanah. Tan Yan 
mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Rerumputan 
hijau itu cukup empuk untuk memeras air, tapi tetap saja 
palsu. 


Lubang di dinding di sekelilingnya menunjukkan cahaya, 
bersinar di halaman. 


Rerumputan palsu yang bersentuhan dengan "cahaya 
bayangan" tiba-tiba kehilangan  vitalitasnya, dan 
penampilannya masih terlihat sama, tetapi tidak memiliki 
perasaan vital. 


Tempat apa ini? 


Suara lain datang dari gedung putih: "Peringatan khusus, 
peringatan khusus. Dinding luar area C3 hancur. Dua hewan 
liar yang dilindungi lolos dari cagar dan memasuki kawasan 
Konservasi liar. Tolong berhenti melepaskan 'cahaya hantu', 
tolong berhenti Lepaskan 'cahaya bayangan'. " 


Tampaknya langit biru palsu dan rumput awan putih ini 
disebut sebagai "kawasan konservasi liar." Tan Yan 
mencobanya, dan dia bisa menggunakan kesadarannya. 


Bagaimanapun, ini adalah kabar baik pada akhirnya. 


Dia menggendong Liang Xian yang koma di punggungnya 
dan berjalan maju dengan orang-orang selangkah demi 
selangkah. 


Kawasan konservasi alamnya sangat luas, terlihat seperti 
kota kecil, bahkan terdapat kawasan pemukiman. 


Rumah-rumah di sini sangat besar, masing-masing 
merupakan vila dua atau tiga lantai, dan jarak antara setiap 
rumah cukup jauh, yang agak mirip dengan kompleks vila 
kelas atas di dunia nyata. Di tengah komunitas ada jalan 
delapan baris, dengan pohon-pohon ditanam di kedua sisi 
jalan, dan kapal udara diparkir di pekarangan setiap rumah 
tangga. 


Tampaknya lingkungannya menyenangkan dan 
kehidupannya kaya, yang mungkin merupakan kondisi 
kehidupan paling ideal bagi manusia di dunia nyata. 


Selain membuat orang merasa bersalah, kepalsuan tersebut 
membuat Tan Yan merasa tidak nyaman. 


Dia melihat kembali bangunan yang menjebaknya dan 
Liang Xian, seperti pagoda putih, berdiri di tengah "kawasan 
Konservasi liar". 


Melihat hanya di lokasi Menara Putih, tampaknya cagar alam 
tersebut memiliki status yang sangat luhur di "kawasan 
konservasi alam liar". 


Tan Yan menekan ketidaknyamanan di hatinya dan 
membawa Liang Xian untuk menghindari area vila sebanyak 
mungkin. Karena ini "kawasan konservasi", pasti ada 
perbatasan, dan selama ada perbatasan, dia bisa keluar. 


Untuk menghindari tentara yang mengejar, dia 
mempercepat dan berlari. 


Tan Yan, yang sadar kembali, sangat cepat. Dia berlari lebih 
dari 100 kilometer dalam waktu kurang dari setengah jam. 
Saat ini, dia jauh dari area vila, dan sungai kecil mulai 
muncul di sekitarnya. Pemandangan sangat indah. Tetapi 
Tan Yan, yang telah melihat sungai-sungai besar yang tak 
terhitung jumlahnya di dunia, dengan jelas menyadari 
bahwa semua ini palsu. 


Seekor rusa kecil berlari melewati Tan Yan. Karena dia agak 
mirip Tan Lu, Tan Yan tidak bisa mencetak gol sejenak, jadi 
dia fokus pada rusa kecil itu. 


Sebuah peluru ditembakkan, dan rusa itu jatuh dengan 
tangisan sedih. Kemudian sebuah kapal udara muncul di 
samping bangkai rusa. Seorang pria berjalan dengan 
kantong, mengambil bangkai rusa, dan meletakkannya di 
atas kapal udara tersebut. 


Tan Yan berhenti dan melihat orang ini, mencoba 
membedakan apakah dia manusia atau sesuatu yang lain. 


Atau palsu, seperti langit biru, awan putih, pegunungan 
hijau dan perairan hijau. 


Orang tersebut juga melihat Tan Yan dan langsung berjalan 
ke arah Tan Yan. 


Tan Yan memandangi kakinya, darah yang baru saja 
ditumpahkan rusa telah hilang dan terserap oleh ilalang di 
tanah. 


Dan pria yang tampaknya berusia 30-an ini sepertinya tidak 
berpikir ada yang salah dengan ini, seolah-olah darah yang 
diserap bumi adalah hal yang sangat biasa. 


"Hai, Kakak, apa kau di sini untuk berburu juga?" Tanya pria 
itu dengan antusias saat melihat Tan Yan. 


Tan Yan menatapnya, pria yang cukup tampan ini memiliki 
mata yang baik dan lembut. Mata seseorang tidak dapat 
menyembunyikan jenis lingkungan tempat tinggal 
seseorang. Mata pria itu memberi tahu Tan Yan bahwa 
hidupnya tenang dan nyaman, dan dia adalah orang 
terpelajar yang hidup di dunia yang damai. 


Orang-orang seperti itu tinggal di apa yang disebut 
"kawasan konservasi liar". 


"Ya, saya juga berburu," kata Tan Yan mengikuti kata- 
katanya, "Nama saya Tan Jian, siapa nama Anda?" 


"Chen Xuexi, panggil saja aku Lao Chen." Chen Xuexi 
sepertinya tidak menyadari bahwa namanya sedikit aneh. 
"Kenapa kamu menggendong seseorang di punggungmu? 
Apa dia sakit?" 


"Bosan berjalan dan tertidur," jawab Tan Yan dengan tenang. 


Dia tidak meragukan keaslian orang di depannya, dia 
meragukan dunia. 


"Ketika kamu begitu besar, kamu masih harus membawanya 
di punggung?" Chen Xuexue bertanya-tanya, "Bukankah itu 
sakit? Kamu harus pergi ke rumah sakit jika kamu sakit, dan 
kamu akan menderita penyakit serius jika kamu hindari 
memperlakukan mereka. " 


Tan Yan tidak menjawab kata-katanya, tetapi menunjuk ke 
pegunungan di kejauhan dan berkata: "Saya ingin pergi 
berbelanja ke sana, apakah Anda ingin pergi?" 


Ekspresi Chen Xueqi menjadi tegang: "Mengapa kamu ingin 
pergi? Di luar gunung adalah daerah yang berbahaya, kamu 
tidak bisa pergi." 


"Ada apa di luar gunung?" Tan Yan menatapnya, merasa 
semakin aneh di dalam hatinya. 


Chen Xuexue tampaknya tidak memiliki psikologi defensif, 
tidak peduli apa yang dia tanyakan, dia menjawab secara 
langsung, seolah-olah ... telah kehilangan kemampuan 
untuk berpikir sendiri. 


"Para dewa berkata bahwa ada monster." Chen Xuexue 
menjawab, "Saya telah belajar di buku teks. Apakah kamu 
tidak belajar dengan baik? Manusia dan monster hidup 
bersama di masa lalu, dan manusia dimakan dan mati setiap 
hari. Kemudian, para dewa melakukannya tidak melihat 
orang menderita. Ketika Anda datang ke dunia untuk 
membantu umat manusia, dunia terbagi menjadi dua. Di sisi 
lain gunung adalah dunia monster, dan di sisi lain gunung 
adalah tempat tinggal manusia, hidup di bawah 
perlindungan para dewa. " 


Tuhan? Tan Yan menuliskan istilah itu. 


Dunia macam apa ini, dia Kkira-kira memiliki tebakan di 
benaknya, tapi dia masih perlu memastikannya. 


"Tapi kamu tidak ingin melihat seperti apa dunia ini?" Tanya 
Tan Yan. 


"Apa kau tidak pernah menonton TV?" Chen belajar, "Para 
dewa akan melepaskan dunia luar sesekali. Ada pasir 
terbang dan monster berbatu di mana-mana. Langit hitam 
dan tidak ada cahaya sama sekali. Tempat tinggal manusia 
adalah lebih baik. Bawakan sedikit makanan, dan jalan-jalan 
jika kamu ingin berburu. Hari ini aku berburu rusa dan 
selamat malam. " 


"Tapi aku masih ingin melihat dunia luar dengan mata 
kepalaku sendiri." Tan Yan bertanya dengan ragu, "Apakah 
para dewa itu harus benar?" 


"Bagaimana bisa kamu meragukan perkataan para dewa?" 
Chen Xueshu, yang terlihat sangat pemarah, segera 
mengubah wajahnya, "Anak-anak yang tidak berperilaku 
seperti kamu harus pergi ke Baita untuk pendidikan ulang!" 


Berbicara, dia menunjuk ke gedung tinggi, yang merupakan 
pagoda putih tempat Tan Yan melarikan diri. 


"Aku tidak buruk, aku sangat tertarik pada semuanya, dan 
Baita terlihat baik." Tan Yan mengikuti kata-kata Chen. 


Benar saja, setelah mendengar dia mengatakan bahwa Baita 
itu baik, Chen sangat senang ketika dia belajar: "Benar, 
Baita adalah tempat di mana jiwa orang dibaptis. Para dewa 
tinggal di sana, yang akan membuat orang-orang terhilang 
menemukan jalan mereka. . Banyak orang yang melakukan 
kesalahan akan Dia dikirim ke Menara Putih. Setelah dia 
keluar, dia menjadi anak yang baik hati lagi. Tuhan akan 
memberkati kita. Anakku melakukan kesalahan sebelumnya. 


Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia sudah muak dengan 
makanan bergizi yang dikirim oleh para dewa setiap hari. 
Sungguh tidak senang makan hal yang sama setiap kali 
makan. Saya mengirimnya ke Menara Putih, dan ketika dia 
kembali, putra saya menjadi patuh. " 


"Pernahkah kamu bertanya kepada anakmu seperti apa di 
Baita? Apakah kamu pernah bertemu seseorang atau 
semacamnya?" 


"Kamu tidak bisa bertanya, dan itu rahasia. Hanya mereka 
yang disukai oleh Tuhan yang bisa melihatnya, dan sisanya 
akan kehilangan ingatan mereka di Menara Putih." 


Memikirkan penampilan di Menara Putih, Tan Yan merasa 
sedikit dingin di hatinya. 


la mengerti mengapa disebut sebagai "kawasan konservasi 
liar". 


Yang taat, dijinakkan, dan tidak akan melawan manusia 
akan dikirim ke "kawasan konservasi liar" untuk 
dijelajahinya, dengan apa yang disebut "tuhan" tempat 
berlindung, pakaian, makanan, tidak perlu menderita hidup, 
hidup bahagia tapi rendah. 


Selama mereka mengembangkan sedikit perlawanan, 
mereka akan dikirim ke menara putih, menggunakan 
"cahaya bayangan" untuk menghancurkan kesadaran 
mereka, dan kemudian menempatkan mereka di kabin yang 
aman untuk cuci otak. 


Setelah keluar dari Menara Putih, mereka akan menjadi jinak 
dan patuh seperti orang-orang di kawasan konservasi liar 
ini. 


"Para dewa" mengacu pada manusia sebagai "melindungi 
hewan", yang artinya. 


Tidak jelas apakah dunia luar memiliki akhir dunia, tetapi 
manusia yang tinggal di sini akan hidup dengan sangat baik 
selama mereka tidak memiliki mentalitas perlawanan, dan 
tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sepele. 


Hidup di lingkungan alam yang semu telah menahan semua 
kemungkinan evolusi. 


107 


Bab 108 Melindungi Hewan 


Bab 108: Melindungi Hewan (4) 


Tan Yan melihat ke pegunungan yang tak terlihat di 
kejauhan, kemudian melihat kembali ke pagoda putih yang 
berisi 154 orang tidak bersalah. 


Reason menyuruhnya pergi dari sini dan membawa Liang 
Xian kembali ke dunia nyata. Bagaimana jika mereka tidak 
dapat menyelamatkan orang, mereka telah berhasil 
mematikan kesadaran jahat di dunia ini dimana kesadaran 
tersebut tertahan sampai mati, dan tugas telah selesai. Itu 
di luar kemampuannya untuk menyelamatkan 154 orang, 
bahkan jika dia tidak menyelamatkan, itu tidak salah. 


Dari sudut pandang emosional, Tan Yan berharap bisa 
menyelamatkan orang. 


Di saat yang sama, instingnya juga memberi tahu Tan Yan 
bahwa batas depan lebih berbahaya, dan dia perlu 
melakukan beberapa persiapan. 


Tanpa banyak ragu, Tan Yan membuat keputusan. 
Dia belajar kepada Chen: "Kapan kamu akan kembali?" 


Aku pergi sekarang. Aku sudah berburu game. Apa, kamu 
ingin kembali? Tanya Chen Xuexue. 


Nah, temanku tertidur, dan dia sedikit lelah 
menggendongnya. Tan Yan melirik pesawat Chen, tidak tahu 
bahasa apa yang harus diungkapkan di dunia ini dengan 
menaikinya. 


Ahhhhhhhhhhhhhhhh? Chen belajar tersenyum dengan 
ramah, Masuk ke dalam mobil, aku akan mengantarmu 
kembali . 


Pesawat udara disebut "mobil" di dunia ini. Apakah ini 
kelanjutan dari kebiasaan bahasa? 


Tan Yan duduk di kursi belakang dengan Liang Xian di 
punggungnya, Dia menyentuh dada Liang Xian, jantungnya 
masih berdetak, tapi dia tidak tahu bagaimana 
kesadarannya. 


Apakah temanmu sakit? Chen Xuexi menatap Liang Xian, 
dan kemudian mengingatkan, Jika kamu sakit, kamu dapat 
mengirimkannya ke Baita, dan para dewa akan 
menyembuhkannya. 


Tidak, dia hanya tidur lebih nyenyak, jawab Tan Yan pelan. 


Itu bagus. Chen belajar untuk memulai pesawat dan terbang 
perlahan ke area vila tempat Tan Yan baru saja melarikan 
diri. 


Tan Yan memperhatikan bahwa dia memakai gelang di 
tangannya, dia sangat ingin tahu dan dengan bijaksana 
menyuruhnya untuk tidak meminta dengan enteng. 


Berapa umurmu tahun ini? Berapa umur anakmu? Tan Yan 
mencoba berbicara. 


"Saya berusia 35 tahun, dan putra saya berusia 17 tahun. 
Dia harus menikah dalam setahun. Saya tidak tahu saya 
akan ditugaskan kepada gadis mana." 


Ada seorang anak laki-laki berumur 17 tahun berusia 35 
tahun. Anak laki-laki itu akan menikah dalam setahun, dan 
bahkan istrinya akan ditugaskan. Cara perlindungan ini ... 


Tan Yan berpikir, jika itu dia, dia akan lebih baik hidup bebas 
di dunia luar yang berbahaya. Saya tidak ingin ditahan 
dalam penangkaran seperti itu, yang akan mematikan 
semua kemungkinan kemajuan. 


Chen Xuexue bukanlah orang yang pandai berpikir aktif. 
Karir pemuliaan yang panjang membuatnya sedikit lambat, 
dan dia tidak meragukan Tan Yan. 


Setelah mengetahui kepribadiannya, Tan Yan memutuskan 
untuk mengambil risiko dan bertaruh, menanyakan 
beberapa pertanyaan yang kurang masuk akal dan belajar 
lebih banyak tentang dunia. 


Apakah kamu hanya punya satu anak? Tanyanya. 


Ya, untuk mengontrol penduduk, rata-rata satu keluarga bisa 
punya dua anak, tapi masa nifas 18-25 tahun. Kalau sudah 
di atas 25 tahun ya tidak eugenik. Kami akan berinisiatif 
mensterilkan. Keluarga kami hanya punya satu anak, dan 
sisanya Bagian anak itu diberikan kepada keluarga lain. 
Saya dapat memiliki tiga anak di sebelah, itulah jatah yang 
saya berikan. Setelah anak bungsu di keluarga mereka lahir, 
kami dapat membawa mereka untuk mendukung dan 
berbagi tekanan mereka. Chen Xuexue menjawab. 


Tan Yan mendengar bahwa punggungnya dingin, dan dia 
menggigit kepalanya dan berkata, "Bolehkah aku 
mengunjungi rumahmu? Umurku hampir sama dengan 
putramu, dan aku ingin berteman." 


"Tentu saja tidak ada masalah," Chen belajar, "Aku juga bisa 
mentraktirmu permainan." 


Tan Yan meregangkan lengan baju dirinya dan Liang Xian 
untuk memblokir pergelangan tangan untuk mencegah 


Chen Xuexue memperhatikan bahwa dia tidak memakai 
gelang. 


Kecepatan pesawat sangat cepat, bahkan lebih cepat dari 
kecepatan penuh Tan Yan. Tiba di area vila dalam waktu 
kurang dari sepuluh menit, Chen belajar memarkir pesawat 
di halaman dan berjalan ke rumahnya bersama Tan Yan, 
tanpa tindakan pencegahan apa pun, seperti makhluk 
domestik yang telah kehilangan keliaran dan 
kewaspadaannya. 


Istri Chen Xue seumuran dengannya, tiga puluhan, dan dia 
sama tidak siapnya dengan dia. Dia dengan antusias 
menerima Tan Yan dan meminta putranya turun untuk 
menemani Tan Yan. 


Cara memperlakukan tamu sama dengan keluarga lainnya. 


Putra Chen Xuexue juga disebut Chen Xuexue, dan dia 
dipanggil Chen Xiaoxue untuk saat ini. Dia berjalan ke 
bawah, mengeluarkan buah-buahan dan teh untuk 
menghibur para tamu, menyalakan layar video di dinding, 
dan duduk bersama Tan Yan untuk menonton TV. 


Tan Yan memungut buah di atas meja. Sepertinya apel yang 
umum di dunia nyata, tapi Tan Yan meremasnya dan merasa 
ada yang tidak beres. 


Dia memandang Chen Xiao untuk belajar, dan bertanya: 
"Dengarkan ayahmu, apakah kamu mengeluh bahwa 
makanan yang disediakan oleh para dewa monoton dan 
tidak berasa?" 


Chen Xiaoxue seperti anak laki-laki berusia 17 tahun pada 
umumnya, sedikit kedinginan dan sedetik. Mendengar 
perkataan Tan Yan, ia menoleh dan berkata kata demi kata: 
"Makanan kita sehari-hari adalah anugerah dari para dewa, 


dan paling bergizi dan cocok untuk kita. Kita harus makan 
dengan hati yang bersyukur. Bagaimana kita bisa tidak 
menyukai rasa makanan. "" 


Ini sama sekali bukan seperti remaja pemberontak, seperti 
yang dikatakan Chen Xuexue, setelah memasuki Menara 
Putih, dia menjadi patuh dan meningkat. 


Apa kau tidak penasaran dengan dunia luar? Tanya Tan Yan 
lagi. 


Chen Xiaoxue seperti robot, dia tidak memiliki ekspresi apa 
pun di wajahnya ketika dia menyebutkan hal-hal ini: 
"Jangan pernah keluar, itu berbahaya." 


Pemuda ini dulunya bisa memprotes rasa ramuannya, tapi 
sekarang dia adalah orang yang hidup dalam bingkai yang 
ditentukan oleh "Tuhan". 


Tan Yan mengobrol dengannya tanpa sepatah kata pun, 
memperhatikan situasi Liang Xian dari waktu ke waktu, dan 
sesekali melihat program hiburan dunia ini. 


Tidak ada iklan dan tidak ada aktor. Itu selalu menjadi film 
promosi dan pendidikan untuk mempromosikan betapa 
buruknya dunia luar dan betapa bahagianya berada di Zona 
aman. Orang tidak perlu bekerja, tidak khawatir tentang 
uang, tidak perlu berlarian seumur hidup, tidak akan disiksa 
oleh penyakit, dan tidak perlu hidup terlalu lelah. Para dewa 
akan memberikan segalanya kepada semua orang, nikmati 
saja dengan hati yang bersyukur. 


Memang, keluarga ini sangat kaya, dan keluarga 
beranggotakan tiga orang itu tampak sehat. Saya 
mendengar bahwa mereka dengan ketat mematuhi jadwal 
para dewa setiap hari, tidur ketika mereka harus pergi tidur, 


dan beristirahat ketika mereka harus istirahat, dan mereka 
tidak berani melanggarnya sedikit pun. 


Hidup seperti tahanan di penjara, mereka hanya dapat 
melihat apa yang "Tuhan" izinkan untuk mereka lihat, dan 
hanya dapat melakukan apa yang "Tuhan" izinkan untuk 
mereka lakukan. 


Gambar layar visual tiba-tiba berubah. Seseorang yang 
mengenakan pakaian pelindung putih muncul di layar. Dia 
berkata: "Alarm khusus, alarm khusus. Dua pasien dengan 
kecenderungan merusak melarikan diri dari menara putih ke 
ruang tamu. Mereka tidak mengenakan pakaian. sebuah 
gelang, harap perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Jika 
Anda menemukan seseorang tanpa gelang, segera hubungi 
polisi dan kirim mereka kembali ke Menara Putih untuk 
dirawat. " 


Mungkin karena Liang Xian menghancurkan peralatan 
pemantau, "Tian Shen" tidak memiliki foto Tan Yan dan 
lainnya, dan hanya dapat dikonfirmasi dengan cara ini. 


Chen Xiaol belajar melihat pergelangan tangan Tan Yan, Tan 
Yan membuka pakaiannya, memperlihatkan gelang persis 
seperti dia, dan membiarkan dia melihat Liang Xian lagi. 


Chen Xiaoxue mengangguk dengan percaya diri, menekan 
tombol di gelang itu, dan berkata, "Ayah, ibu, tamu kita 
memiliki gelang. Saya sudah memastikannya." 


Suara meyakinkan Chen Xueqi dan istrinya datang dari 
gelang tersebut.Mereka tidak meminta maaf seperti Tan Yan 
atas perilaku kasar ini, karena perkataan para dewa bersifat 
mutlak dan tidak bisa dilawan. 


Pada saat ini, Tan Yan memutuskan bahwa gelang itu 
diberikan kepada manusia oleh "Dewa", dan itu harus 


digunakan untuk memantau, mengontrol, dan 
mengkonfirmasi informasi identitas. 


Dia meraih tangan Chen Xiaoxue dan bertanya, "Apa 
gunanya gelang itu selain dialog dan identifikasi? Apakah 
satu untuk setiap orang? Tidak bisakah dilepas? Apakah 
kamu tidak takut kehilangannya?" 


Chen Xiao sedikit bingung dalam belajar. Tan Yan bertanya 
kepadanya apa yang akan dia jawab: "Aku memakainya saat 
aku lahir, aku tidak akan kehilangannya, aku tidak akan bisa 
melepasnya. Gelang itu akan mengingatkan orang. kapan 
harus melakukan sesuatu, sekali tanpa mengindahkan 
peringatan, dua kali. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda 
akan dihukum. " 


"Lalu bagaimana jika saya ingin tidur selama waktu 
makan?" 


Kamu bisa melamar, dengan mengatakan bahwa kamu tidak 
nyaman dan ingin tidur. Chen Xiao belajar. 


Oh, bagaimana cara mendaftar, kamu mengajari saya, saya 
belum mencobanya. Tan Yan membimbing. 


Chen Xiaoxue tidak memiliki kecurigaan, dia telah 
kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri, dan 
dia akan bertindak atas setiap perintah dari orang lain. Dia 
mengangkat gelang itu dan menekannya beberapa kali: 
"Tidak, cukup klik OK dan kamu bisa pergi tidur." 


Tan Yan membungkuk untuk melihat layar kecil di gelang 
tangannya, meraih tangannya dan dengan cepat mengklik 
"OK". 


Apa yang kamu lakukan? Chen Xiaoxue bertanya, Saya 
tidak ingin tidur. 


Tidak, menurutmu. Tan Yan meletakkan tangannya di mata 
Chen Xiaoxue, dan Chen Xiaoxue perlahan tertidur di bawah 
pengaruh kesadaran. 


Setelah dia tertidur, Tan Yan membuat Chen Xuexue dan 
istrinya tertidur dengan cara yang sama, dan meletakkan 
sebuah keluarga yang terdiri dari tiga orang di tempat tidur 
di kamar tidur. 


Tan Yan melihat ke dalam keluarga dan menemukan dua 
senapan, jatah peluru, dan izin berburu. Hanya mereka yang 
memiliki sertifikat ini yang dapat mengambil senjata untuk 
berburu. 


Semua peralatan rumah tangga lebih canggih dari dunia 
nyata, rusa ditempatkan di konsol, dan lengan robot secara 
otomatis memproses tubuh rusa. Nyonya rumah tidak perlu 
memasak. 


Kehidupan sehari-hari mereka adalah membaca, bermain, 
dan berolahraga, jadwalnya dipasang di depan ruang tamu 
dan bisa dilihat setiap hari. 


Buku-buku di rak buku adalah buku-buku bijak yang memuji 
"Tuhan". Sebelum berusia 18 tahun, saya harus bangun dan 
membaca artikel setiap hari. 


Bisakah kehidupan seperti itu disebut hidup bahagia? 


Tan Yan bukanlah seorang pendidik dan tidak memahami 
hal-hal yang begitu mendalam. Dia hanya tahu bahwa dia 
harus menunggu Liang Xian bangun dan menyelesaikan 
masalah langsung bersama. 


Dia sangat khawatir bahwa mereka yang mengenakan 
pakaian pelindung akan melakukan penyelidikan dari pintu 
ke pintu.Jika gelang itu memiliki fungsi pemosisian, bahkan 


jika dia dan Liang Xian menjadi Chen Xue dan Chen Xiao 
Xue, mereka tidak akan tertipu. 


Untungnya, masyarakat di kawasan cagar alam tersebut 
terlihat sangat percaya kepada masyarakat, mereka tidak 
menggeledah rumah individu, tetapi hanya menyebarkan 
berita di TV. 


Tan Yan sangat khawatir Liang Xian terluka parah dan tidak 
bisa bangun sejak itu. 


Dia meletakkan kepala Liang Xian di atas lututnya dan 
menatap wajah muda Liang Xian, diam-diam berharap dia 
akan segera bangun. 


Tuhan sepertinya telah menanggapi keinginan Tan Yan. 


Setelah sekitar lima jam istirahat di rumah Chen Xuejia, 
Liang Xian bangun dengan kepala kesakitan. 


108 


Bab 109 Melindungi Hewan 


Bab 109: Melindungi Hewan (5) 


Bagaimana kabarmu? Tan Yan bertanya dengan prihatin. 


Liang Xianhuang menggelengkan kepalanya dan berkata, 
"Untungnya, kepalaku sedikit sakit. Aku baru saja bertaruh, 
tapi untungnya berhasil." 


Tan Yan bertanya, "Apa yang kamu pertaruhkan?" 


"Bertaruh pada perbedaan waktu," Liang Xian menjelaskan, 
"Saya menggunakan kekuatan saya sendiri untuk melawan 
medan gaya yang menempel di dinding, yang pasti akan 
menyebabkan kedua belah pihak kalah. Tetapi jika saya 
hanya menggunakan sebagian dari kekuatan saya dan yang 
lainya bagian untuk melindungi otak saya, Ada 
kemungkinan besar untuk bertahan melawan kekuatan 
reaksi dari medan gaya. Dan jika Anda membawa saya 
keluar dari gedung sebelum kekuatan reaksi menerobos 
pertahanan saya, saya memiliki harapan untuk bertahan 
hidup, atau dengan kata lain , otakku akan bertahan. " 


"Itu terlalu berisiko," kata Tan Yan tidak senang. 


"Ini bukan risiko. Kamu tidak pernah gagal. Aku percaya 
padamu." Liang Xian menatap Tan Yan dengan saksama, 
"Berikan hidupmu untukmu, aku merasa nyaman." 


Tan Yan bergerak sedikit di dalam hatinya, dan dia tidak 
tahu seperti apa rasanya. Tapi sekarang bukan waktunya 
untuk mempelajari mentalitasnya sendiri, dia dengan cepat 


memberi tahu Liang Xian apa yang dia temukan setelah 
melarikan diri dari Menara Putih. 


Setelah mendengar ini, Liang Xian berpikir sejenak dan 
bertanya: "Apa alasan mengapa Anda memilih kembali ke 
kawasan konservasi liar daripada mencoba pergi dari sini?" 


"Saya pikir mungkin ada hal-hal yang lebih menakutkan 
menunggu kita di perbatasan, dan mungkin tidak dapat 
melarikan diri." Tan Yan berkata, "Dan jika saya pergi seperti 
ini, itu setara dengan menyerahkan orang-orang yang tidak 
bersalah itu tanpa mencoba . Jika saya pergi dengan cara 
ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa melupakan diri 
saya sendiri. " 


"Berlari ke perbatasan mungkin tidak bisa melarikan diri, 
dan resiko tinggal di sini juga sangat tinggi. Keduanya tidak 
diketahui, lebih baik bertempur, dan saya akan memilih cara 
ini sebagai gantinya." Kata Liang Xian. 


Tan Yan menghela nafas lega setelah mendengar apa yang 
dia katakan. 


Dia tahu bahwa dia agak berhati lembut karena pengalaman 
masa lalunya. Setelah menghubungi banyak anak muda, 
Tan Yan mengetahui kata-kata seperti "Bunda Tuhan" dan 
"Teratai Putih". Dia tidak berpikir dia bisa membeli kata-kata 
online ini, tetapi dia juga mengerti bahwa terkadang 
bersikeras menyelamatkan orang akan membunuh lebih 
banyak orang Dia baik hati, melakukan hal-hal buruk. 


Liang Xian telah melakukan lebih baik dari Tan Yan dalam 
hal ini.Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki 
ketegasan sebagai pengambil keputusan. Bila Anda 
menabung, Anda akan menabung. Jika tidak bisa, Anda 
akan membuat pilihan yang tidak bisa dikatakan paling 
benar tetapi harus paling tepat. Di dunia zombie, Liang Xian 


mengandalkan ketegasan seperti itu untuk menyelamatkan 
setengah dari orang-orang, dan pada menit terakhir dia 
memilih untuk menyerahkan dirinya, tetapi menyelamatkan 
semua orang. 


Tan Yan percaya pada keputusan Liang Xian, diakui olehnya 
bahwa Tan Yan merasa termotivasi untuk mematuhinya. 


Entah kapan Tan Yan, yang berjuang sendirian, mulai belajar 
mengandalkan teman-temannya; Liang Xian, yang berada di 
bawah perlindungan Tan Yan, berangsur-angsur 
mendapatkan keberanian untuk bertarung bersamanya. 


Orang-orang di Menara Putih mencari kita, tetapi mereka 
tampaknya tidak memiliki banyak usaha. Liang Xian 
menganalisis, Mereka hanya membiarkan orang-orang yang 
tinggal di kawasan konservasi liar memeriksa gelang satu 
sama lain, dan mereka tidak mengirim mencari orang dari 
rumah ke rumah, itu aneh. Sejauh orang-orang di sini dicuci 
otak dan dikendalikan, tidak peduli apa yang 'Tuhan' 
lakukan kepada mereka, orang-orang ini tidak akan 
melawan, bukan? Seseorang datang untuk mencari, mereka 
harus menjadi sambutan hangat. " 


Saat kamu bangun, aku telah memikirkan tentang apa arti 
'hewan yang dilindungi' dan 'kawasan konservasi liar'. Tan 
Yan berkata, Saya memikirkan tentang hewan yang 
dilindungi di dunia kita. Sepertinya ... perlakuan yang Anda 
get mirip dengan orang-orang di sini. 


Anda tidak perlu melakukan apa pun setiap hari. Seseorang 
akan mengirimi Anda makanan jika Anda membutuhkannya. 
Campuran nutrisinya masuk akal, tetapi itu mungkin bukan 
yang ingin dimakan hewan hari ini. Saat itu adalah usia 
yang cocok untuk berkembang biak , seseorang akan 
memberikan pasangan, tetapi untuk egenetika, kami akan 


mencoba yang terbaik untuk mengontrol usia dan kuantitas 
reproduksi; Akan mempertimbangkan perlindungan semua 
kebiasaan hidup hewan, mencoba memberi mereka 
lingkungan hidup yang sesuai, tetapi juga menyediakan 
fasilitas pengayaan, ketika sakit, mereka akan dirawat, dan 
mereka juga dapat menerima pendidikan yang seharusnya 
diterima hewan. 


Menjalani kehidupan yang mudah dan bebas risiko, dan 
secara bertahap memperlakukan staf yang memenjarakan 
diri sendiri sebagai orang tua dari makanan dan pakaian, 
akan menghasilkan ketergantungan. 


Ini adalah perlindungan hewan di dunia nyata, serta 
manusia di dunia ini. 


Ketika kami berada di Menara Putih, kami tidak pernah 
menerima serangan fisik. Serangan terhadap kami selalu 
merupakan 'cahaya hantu'." Liang Xian menganalisis, "Saya 
Kira, 'cahaya hantu' ini sepertinya sesuatu yang mirip 
dengan obat bius. Tapi yang diserangnya bukanlah sistem 
saraf, tapi kesadaran. Menurut penampilan 'Wei Chenxi', ini 
seharusnya menjadi berkas cahaya yang bisa membuat 
kesadaran tertidur. Jika hanya tidur nyenyak, itu tidak akan 
membahayakan secara substansial tubuh atau otak. Pada 
kenyataannya Di wilayah konservasi dunia, anestesi adalah 
alat perlindungan terhadap beberapa hewan dilindungi 
yang sakit atau tidak terkendali. " 


Keduanya gemetar pada saat yang sama. Apakah yang 
disebut "dewa" benar-benar melindungi umat manusia? 


"Apakah itu perlindungan atau tidak tergantung pada 
lingkungan luar." Liang Xian berkata, "Ada berapa orang di 
kawasan konservasi?" 


"Jika Anda hanya menghitung daerah pemukiman ini, saya 
akan melihat secara kasar. Ada sekitar tiga atau empat ratus 
vila. Menurut standar keluarga monogami dan dua anak 
beranggotakan empat orang, meskipun vila-vila itu sudah 
penuh, hanya ada lebih banyak dari 1.000 orang. " 


"Cagar alam No. 3 tempat kita berada sebelumnya memiliki 
sekitar seratus kabin pengaman, dan satu dari sepuluh 
kawasan lindung di Menara Putih, yang dipenuhi 1.000 
orang, ditambah lebih dari 150 orang di dunia nyata, itu 
Hanya ada 800 orang. "Liang Xian menghitung," Kawasan 
Konservasi ini terlihat sangat besar, tetapi kenyataannya 
hanya ada lebih dari dua ribu manusia. " 


Jumlah ini mirip dengan jumlah panda raksasa di China di 
dunia nyata. 


Jika hanya ada lebih dari 2.000 orang yang tersisa dalam 
perlombaan tujuh atau delapan miliar, maka itu memang 
hewan yang sangat dilindungi. 


Ras manusia dilindungi oleh apa yang disebut "dewa", 
bahkan jika beruntung bisa bertahan hidup, dapatkah ia 
benar-benar disebut manusia? 


Alasan mengapa suatu bangsa dapat bertahan bukan hanya 
masyarakatnya, tetapi juga budaya, bahasa, adat istiadat, 
dan sejarahnya, tanpa hal tersebut maka jiwa bangsa tidak 
akan ada lagi. 


Tan Yan, yang memiliki pengalaman membawa para 
penyintas kereta bawah tanah kembali ke dunia nyata, 
mengatakan: "Lebih dari dua ribu orang tidak dikelola 
dengan baik. Selain gelang, mereka harus punya cara lain 
untuk mengendalikan manusia. Orang-orang di kawasan 
konservasi mungkin juga dipantau. " 


Tetapi mengetahui ini juga tidak ada gunanya untuk 
menyelesaikan Krisis yang segera. Musuh terlalu kuat, dan 
mereka hanya memiliki dua orang, dan kemampuan mereka 
masih terbatas. Tampaknya bagaimanapun Anda pergi, itu 
adalah jalan buntu. 


Karena itu semua buntu, lebih baik melakukannya. Liang 
Xian berkata, Harus ada titik kontak para dewa di kawasan 
konservasi, dan tindakan perlindungan di sana harus lebih 
lemah daripada menara putih. Kami menemukan itu 
menempatkan dan menempatinya sebanyak mungkin. 
Setidaknya, Anda dapat mengetahui apa yang sedang 
terjadi di dunia ini sebelum Anda dapat memutuskan apa 
yang harus dilakukan selanjutnya. " 


Ada di blog ini apakah akan melarikan diri atau menyimpan. 


Dalam situasi putus asa ini, Tan Yan setuju dengan sudut 
pandang Liang Xian. Mereka berkeliling ruangan lagi dan 
menemukan jawabannya setelah Liang Xian menyalakan 
komputer di kamar belajar Chen Xiao. 


Fasilitas di White Tower membuktikan bahwa teknologi 
dunia ini jauh lebih maju dari dunia nyata, namun komputer 
di ruang belajar Chen Xiao tetaplah sistem operasi yang 
mereka kenal. Sama seperti melindungi hewan, komputer 
dan televisi hanyalah fasilitas pengayaan. Teknologi para 
dewa jauh melebihi level komputer, sehingga 
memungkinkan manusia menggunakan jaringan komputer 
yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. 


Sekarang setelah ada jaringan, Anda pasti bisa mengetahui 
rencana pengelolaan "Tianjin" untuk kawasan konservasi. 


Liang Xian mengetuk keyboard komputer beberapa kali dan 
menemukan peta kawasan konservasi, dan menemukan 
bahwa ada tiga "kuil" di sini. 


Struktur internal candi adalah umum, dan orang sering 
pergi beribadah. Setelah Chen Xuexue mengetahui bahwa 
putranya memiliki pikiran buruk, pertama-tama dia 
mengirim Chen Xiaoxue ke "Kuil", dan kemudian orang- 
orang dari "Kuil" memindahkan Chen Xiaoxue ke Pagoda 
Putih. 


"Aneh ... Lihat foto-foto ini." 


Tan Yan mendatangi dan melihat foto-foto yang ditemukan 
Liang Xian di Internet. Semuanya adalah foto-foto "duta 
suci" di "kuil". "Duta suci" ini persis sama dengan orang- 
orang yang memegang senjata di menara putih Mereka 
semua memakai pakaian pelindung berwarna putih 
Mengenakan helm di kepalanya, tidak ada wajah sama 
sekali. 


Spekulasi muncul di hati keduanya pada saat bersamaan. 


Pakaian pelindung hanya berbentuk manusia, tapi mungkin 
bukan orang di dalamnya. Liang Xian berkata, Mereka 
menggunakan pakaian untuk menutupi identitas asli 
mereka dan membentuk rasa identitas etnis bagi orang- 
orang. Faktanya, mereka seperti manusia. memakai pakaian 
panda, tapi mereka terlihat seperti manusia. Itu hanya 
seekor panda. " 


Ada kemungkinan lain, Tan Yan berpikir sejenak, dan 
berspekulasi, Pakaian juga merupakan semacam 
perlindungan. Mereka tidak bisa terpapar ke lingkungan 
luar. Dengan kata lain, beradaptasi dengan lingkungan 
tempat tinggal manusia mungkin tidak cocok untuk mereka. 


Pada saat alarm khusus di Menara Putih, saya mengingatkan 
semua orang untuk mengenakan pakaian pelindung. Liang 
Xian mengingat pengalaman sebelumnya di Menara Putih. 


Dengan kata lain, pakaian pelindung dapat bertahan dari 
'cahaya hantu'. Pakaian seperti ini sangat mungkin. Itu 
adalah kostum yang dibuat untuk kesadaran! " 


Pada tahap investigasi ini, sangat jelas apa yang harus 
dilakukan selanjutnya. 


Keduanya mengetahui pada malam hari bahwa lingkungan 
di luar kawasan konservasi meniru lingkungan hidup 
manusia, siang dan malam. Setelah menunggu beberapa 
saat, ketika malam buatan tiba, dan ketika sudah waktunya 
untuk tidur, keduanya diam-diam berjalan keluar dari rumah 
Chen Xuejia. 


Malam mungkin tidak mempengaruhi penglihatan dari 
"dewa langit", tapi keduanya masih terbiasa dengan aksi 
malam. 


Hampir tidak ada rintangan di sepanjang jalan, dan para 
"Dewa" sepertinya berpikir bahwa manusia di kawasan 
konservasi alam itu aman dan tidak berbahaya. Bahkan jika 
"dua hewan liar" melarikan diri ke kawasan konservasi, para 
"dewa" tampaknya lebih mengkhawatirkan dampak "hewan 
liar" pada "hewan yang dilindungi" daripada 
menangkapnya. 


Oleh karena itu, hanya disiarkan di TV untuk memastikan 
apakah orang-orang di sekitarnya adalah "binatang buas", 
dan tidak memasuki wilayah kehidupan manusia untuk 
mengganggu kehidupan sehari-hari. 


Keduanya menyentuh "kuil" dan ada dua penjaga berbaju 
putih di luar pintu. Liang Xian berbisik: "Aku baru saja 
mengamati gelang itu. Sepertinya gelang itu dapat 
merekam detak jantung dan tekanan darah manusia. Kami 
tidak memiliki gelang. Anak itu akan dianggap palsu. Tetapi 


jika sudah mati, gelangnya tidak akan memiliki data, dan 
mereka tidak akan dapat mengidentifikasi kita. " 


Dengan kata lain, yang harus mereka lakukan selanjutnya 
adalah berpura-pura mati. 


Liang Xian meminta Tan Yan untuk menyembunyikan 
nafasnya dan bersembunyi di kegelapan, tapi dia berlari ke 
suatu tempat tidak jauh dari Tan Yan, mengangkat 
tangannya dan berteriak kepada penjaga kuil: "Tolong, 
tolong!" 


Setelah selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dan berpura- 
pura mati. 


Perilaku ini terlihat konyol, tapi setidaknya bisa menarik 
para penjaga keluar dari kuil. 


Terlepas dari apakah penjaga mempercayainya atau tidak, 
selama kesadaran tidak terhalang, Liang Xian yakin bahwa 
keduanya tidak akan tertangkap. 


Perasaan krisis para penjaga kuil lebih kecil dari yang 
diharapkan Liang Xian. Mereka bahkan tidak meninggalkan 
seorang pun untuk masuk ke kuil untuk melapor, tetapi 
keduanya berlari ke Liang Xian, yang berpura-pura mati. 


Segera setelah mereka tiba, Tan Yan membuang tali yang 
telah dia siapkan, dan mengendalikan tali dengan 
kesadarannya untuk mengikat kedua penjaga dan menyeret 
mereka ke sudut. 


Keberhasilannya luar biasa! 


109 


Bab 110 Melindungi hewan 


Bab 110: Melindungi hewan (6) 


Setelah Tan Yan menarik kedua penjaga kuil ke sudut 
dengan tali, Liang Xian juga bangkit dan berjalan. 


Untuk mencegah mereka berdua melarikan diri atau 
menggunakan metode lain untuk menyampaikan pesan, Tan 
Yan membuka penutup pelindung dan melindungi dua 
penjaga kuil, dirinya sendiri, dan Liang Xian. 


Dia pertama kali mengetuk helm mereka dengan 
tangannya, dan ada gema kosong dari helm itu. 


Keduanya terpana. Tan Yan meremas pakaian mereka dan 
ternyata berisi gas. Dengan kata lain, bagian bawah pakaian 
itu kosong. 


Meski kondisi pakaiannya mengejutkan, ada kemungkinan 
juga pakaiannya sangat kecil dan perlu dijaga dalam bentuk 
manusia dengan cara ini. Liang Xian dengan tenang 
menekan helm dan bertanya, "Makhluk apa kamu ini? 
Mengapa kamu menyamar sebagai manusia? Mengapa 
kamu memperlakukan manusia seperti ini? Apakah itu 
untuk melindungi atau membunuh?" 


Para penjaga kuil tidak berbicara.Hal yang paling aneh 
adalah lengan mereka masih dalam keadaan mendukung 
Liang Xian, tidak bergerak. 


Tan Yan ingin berpura-pura menjadi galak dan bertanya, 
tetapi kedua penjaga ini bahkan tidak memiliki tubuh, 
bagaimana mereka bisa mengancam mereka? 


Liang Xian mengangkat penjaga kuil. Mereka sangat ringan, 
pakaian mereka tidak berat, dan penuh dengan gas. Mereka 
hampir tidak berbobot, dan sekarang mereka tidak bereaksi. 


Layar visual pada helm tidak dapat melihat seperti apa 
bagian dalamnya, hanya layar visual yang terus berkedip 
dengan lampu kuning. 


Liang Xian berpura-pura galak dan berkata: "Jika Anda tidak 
berbicara lagi, saya akan melepas pakaian pelindung Anda. 
Anda tidak memiliki tubuh, apakah Anda harus 
mengandalkan pakaian pelindung untuk perlindungan?" 


Namun, dia seperti meminta dua boneka, dan pihak lain 
tidak menanggapi sama sekali. 


"Rasanya seperti sedang berbicara dengan dua model 
manusia ukuran penuh ..." Pada titik ini, Liang Xianwei 
terkejut, dan dia bertanya kepada Tan Yan, "Bukankah kedua 
orang ini benar-benar boneka?" 


Apa maksudmu? Tan Yan menyodok mereka, tidak dapat 
berbuat apa-apa terhadap situasi ini. 


Liang Xian berkata: "Saya merasa keduanya seperti dua 
robot yang hanya dapat dihubungkan ke Internet. Di bawah 
kendali sistem operasi, mereka beroperasi sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan semula. Misalnya, mereka akan 
pergi untuk membantu saat mereka melihat manusia mati 
atau pingsan ... Dan saat Anda menggunakan perisai 
pelindung untuk mengisolasi mereka dari dunia luar, kedua 
penjaga kuil ini tidak dapat berkomunikasi dengan sistem 
dan kehilangan mobilitas. Apakah mereka dua boneka yang 
dikendalikan? Menggabungkan tubuh kosong mereka 
Pakaian pelindung, saya punya alasan untuk menduga 
bahwa kedua orang ini bukanlah makhluk, tetapi dua robot 
buatan. " 


Dugaan ini di luar kemampuan pemahaman Tan Yan. Dia 
tidak berbicara, tetapi membalikkan kedua penjaga dan 
akhirnya menemukan ritsleting tersembunyi di baju 
pelindung. 


Melihat ritsletingnya, Tan Yan bertanya, "Jika kami boneka, 
apa yang akan terjadi jika kami melepas pakaian kami?" 


"Aku tidak tahu, tapi pada tahap ini aku hanya bisa 
melakukan ini. Hasil terburuknya adalah mereka 
mengirimkan pesan marabahaya setelah dipaksa melepas 
pakaian pelindung mereka, tetapi dengan penutup 
pelindungmu, pesan itu tidak mungkin dikirim. Jika dapat 
dikirim, sistem utama harus dapat mendeteksi bahwa dua 
penjaga hilang pada saat jaringan terputus, dan mereka 
juga akan mengirim seseorang. Tidak peduli apakah mereka 
melepas pakaian atau tidak, mereka sudah terpana, jadi 
mari kita coba. Biarkan saya mengamati internal mereka. " 


Setelah berbicara, Liang Xian membuka ritsleting baju 
pelindung. Saat ritsleting dibuka, gas yang mengisi pakaian 
pelindung itu keluar, dan seluruh tubuh penjaga itu runtuh 
dan berubah menjadi satu set pakaian pelindung biasa. 
Lampu kuning di atasnya adalah masih bersinar. 


Liang Xian membalik-balik helm tersebut, dan akhirnya 
menemukan sebuah chip yang sangat kecil di layar visual 
helm tersebut, hanya berukuran seperempat kuku jari 
kelingking, yang sangat tipis dan transparan. 


Liang Xian mengeluarkan senter dan mengarahkan chip ke 
senter, Melalui cahaya yang terang, dia melihat garis-garis 
di dalamnya. 


"Ini benar-benar hanya robot," dia bertanya-tanya, 
"Mungkinkah banyak penjaga di Menara Putih semuanya 


robot? Hanya sistem yang mengeluarkan alarm yang dapat 
memanipulasi penjaga lain?" 


"Siapa yang membuat robot-robot ini? Siapa yang 
menciptakan senjata yang disebut 'cahaya hantu'? Apakah 
itu makhluk alien? Atau apakah itu kecerdasan buatan?" 
Liang Xian mengajukan serangkaian pertanyaan. 


Tan Yan lebih cepat darinya. Dia mengenakan pakaian 
pelindung dan mengambil helmnya dan berkata, "Tidak ada 
gunanya menebak. Sekarang kamu memiliki pakaian yang 
dapat menahan 'cahaya hantu', tolong bertindak cepat." 


"Jangan khawatir," Liang Xian menahan Tan Yan, "Coba saya 
lihat apakah ada mekanisme kontrol lain pada baju 
pelindung ini. Jika sistem utama dapat memanipulasi baju 
pelindung dan melepaskannya, itu akan merepotkan." 


Dia memeriksa pakaian pelindung atas, bawah, kiri, dan 
kanan, dan hanya mengenakan pakaian setelah dia yakin 
bahwa tidak ada agen. 


Sangat aneh bahwa setelah memakai pakaian pelindung, 
pakaian itu langsung menjadi dekat dengan tubuh. Bahan 
yang digunakan untuk membuat baju seakan menjadi 
bahan yang berkesan, yang otomatis bisa berubah ukuran 
dan elastisitasnya sesuai dengan bentuk tubuh pemakainya. 


Gaun ini sepertinya didesain untuk manusia. Tan Yan 
menyentuh pakaian pelindung dan berkata, Jika bukan 
untuk orang, mengapa harus begitu dekat dengan tubuh? 
Dengan asumsi pakaian itu hanya meniru bentuk manusia, 
ada tidak perlu terlalu nyaman. Seperti setelan boneka di 
pusat perbelanjaan, karena satu ukuran cocok untuk semua, 
sangat berat untuk dikenakan, tetapi setelan ini tidak 
seperti ini. " 


"Mari kita masuk ke Menara Putih," Liang Xian memegang 
dua keripik di tangannya, "Anda akan mendapat jawaban 
setelah Anda masuk." 


Tan Yan membuka tutup pelindung, dan kedua chip itu 
segera menyala, yang berbeda dari Cai yang tidak bernyawa 
barusan. Itu adalah semacam kecerahan yang cerah. 


Jelas itu hanya sebuah chip, tapi itu memberi Liang Xian 
perasaan "hidup". 


la tidak menghancurkan chip tersebut, tetapi 
meletakkannya di dekat kuil. Jika ada jaringan, maka 
"Tuhan" akan dapat menemukannya. 


Di sudut gelap tidak jauh dari kuil, keduanya melihat 
beberapa penjaga bergegas keluar, menemukan di mana 
dua chip itu berada, dan menyimpannya. 


Setelah melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa "para 
dewa" akan segera mengambil tindakan dan harus 
bertindak secepat mungkin. 


Menara Putih berada di tengah-tengah Area Konservasi Liar, 
tidak jauh, dan mereka tiba di kaki Menara Putih dalam 
waktu sekitar sepuluh menit. 


Tan Yan pertama kali membawa Liang Xian ke tembok yang 
telah ia hancurkan sebelumnya, dalam waktu kurang dari 
delapan jam, lubang besar telah diperbaiki, tetapi tanda- 
tanda kerusakan masih terlihat. 


Liang Xian mengamati bahan tembok, yang belum pernah 
dia lihat sebelumnya, atau ... 


Bukankah ini zat yang tidak ada di bumi? Liang Xian 
menebak, Saya belum pernah melihat logam memori 


semacam ini di bumi, dan logam berat umumnya memiliki 
radiasi yang kuat ... Pakaian pelindung, medan gaya 
pelindung ... " 


Mendengar spekulasinya, Tan Yan berkata: "Mungkin medan 
gaya perisai di dinding Menara Putih bukan untuk menjebak 
manusia, tapi untuk melindungi orang dari kerusakan 
radiasi?" 


Liang Xian memikirkannya sebentar, dan tiba-tiba berkata: 
"Ini benar-benar mungkin. Lalu situasi seperti apa yang akan 
menyebabkan banyak logam yang belum pernah terlihat di 
bumi?" 


Meteorit? Tan Yan menebak berdasarkan pengalaman masa 
lalunya. 


"Saya tidak yakin." Liang Xian bertanya, "Ayo masuk dan 
lihat." 


"Kesadaran tidak bisa digunakan dalam pakaian pelindung," 
kata Tan Yan. "Saat bertahan melawan 'cahaya hantu', itu 
juga membawa bahaya bagi diri sendiri." 


"Semuanya memiliki dua sisi," Liang Xian memandang Tan 
Yan, memegangi tangannya melalui pakaian pelindung, 
"Apakah Anda ingin mengambil risiko?" 


Ngomong-ngomong, tidak ada jalan keluar lain, bukan? Tan 
Yan juga dengan tegas menggenggamnya kembali. 


Keduanya meninju di sekitar menara putih dan menemukan 
pintu masuk. 


Berbeda dengan interiornya, Menara Putih merupakan 
tempat suci di hati umat manusia di kawasan konservasi, 


sehingga harus ada gerbang megah yang menghadap ke 
selatan, dan penjaga harus melindunginya. 


Tan Yan dan Liang Xian tahu bahwa ketika mereka sampai di 
sini, mereka tidak punya pilihan selain menerobos. 
Untungnya, para penjaga memiliki senjata yang bisa 
melepaskan "cahaya bayangan" dan mereka bisa bertahan. 


Mereka berdua berjalan ke pintu dengan angkuh.Beberapa 
penjaga menutup mata dan tidak berkomunikasi dengan 
mereka, jadi mereka membiarkan mereka masuk secara 
langsung. 


Kenapa? Setelah memasuki Menara Putih melalui gerbang, 
Tan Yan bingung, Silakan masukkan guci? 


"Ini tidak seperti ..." Liang Xian menggelengkan kepalanya, 
dan tebakan berangsur-angsur muncul di hatinya, tetapi dia 
tidak terlalu yakin, karena itu terlalu sulit dipercaya. 


Untuk memyerifikasi ide ini, dia berbalik dan menyerang 
seorang penjaga berbaju putih. Anehnya, pihak lain tidak 
melawan, dan dengan patuh membiarkan dia menjatuhkan 
diri, dan penjaga lainnya tidak bertindak. 


Apakah ada jaringan untuk berdialog kali ini? Liang Xian 
bertanya, Kalian ini apa? Mengapa Anda ingin menangkap 
orang-orang kami, dapatkah Anda memberi kami jawaban. 


Layar video penjaga putih itu berkedip, dan helm itu tiba- 
tiba mengeluarkan suara: "Manusia? Liar?" 


Apa yang liar dan tidak liar! Liang Xian membenci pepatah 
ini, Saya adalah manusia . 


Hewan pelindung liar perlu disinari dengan 'cahaya hantu'. 
Suara itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Liang 


Xian, tetapi berkata dengan sadar, Tanpa pemurnian 
'cahaya hantu', akan ada radiasi, yang akan mencemari 
lingkungan di kawasan konservasi. " 


"Kami mengenakan pakaian pelindung," kata Tan Yan, 
"Apakah akan ada radiasi?" 


Pakaian pelindung? Seberkas cahaya melintas di layar 
visual, memindai Tan Yan dan Liang Xian, Konfirmasikan 
bahwa itu aman, Anda dapat memasuki Menara Putih, apa 
yang Anda butuhkan? 


"Cukup sopan ..." Liang Xian berkata, "Kami ingin tahu 
mengapa dunia menjadi seperti ini. Dunia dalam kesan kami 
tidak seperti ini." 


Manusia biasa seharusnya tidak tahu terlalu banyak 
kebenaran. Suara di helm itu terdengar sangat kaku, seolah- 
olah ada program yang ditetapkan. 


"Kami bukan manusia biasa," kata Liang Xian. "Kami adalah 
tentara nasional yang melindungi rakyat." 


Militer adalah nama yang diberikan kepada personel militer 
yang bertugas di tentara nasional, termasuk kombatan dan 
non-kombatan, mirip dengan pejuang dan kesatria kuno. 
Tugas mereka adalah untuk mempertahankan keamanan 
nasional, mempertahankan dan menjaga perbatasan 
negara, pemerintahan dan kekuatan politik, dan masyarakat 
. Stabilitas, terkadang terlibat dalam pekerjaan non-tempur 
termasuk bantuan bencana. " 


Setelah menghafal definisi prajurit ini, cahaya pada layar 
video menjadi aneh, merah untuk beberapa saat dan kuning 
untuk beberapa saat, seperti terkejut, dan berpikir: "Prajurit, 
tidak ada prajurit di bumi. Prajurit terakhir mati. dalam 


pertempuran. Nanti, saya mengambil alih tanggung jawab 
melindungi umat manusia. " 


"Kamu hanya bisa melindungi setelah prajurit itu mati? 
Apakah kamu seorang kecerdasan buatan?" Tanya Liang 
Xian. 


"Ya, saya adalah kecerdasan buatan yang diproduksi 
bersama oleh tiga puluh dua negara, 'Tian Shen No. 1'. Misi 
saya adalah membantu tentara untuk melindungi orang 
biasa. Setelah tentara terakhir tewas dalam pertempuran, 
saya hanya bisa bertindak sendirian. "Tian Shen Nomor Satu 
menjawab," Bolehkah saya menanyakan nomor pasukan 
Anda sehingga Anda dapat dengan mudah diidentifikasi. " 


Bagaimana mungkin nomor tentara Liang Xian digunakan di 
dunia ini? Setelah dipikir-pikir, dia mengatakan jumlah 
tentara rahasia yang sudah ada sejak berdirinya Republik 
Rakyat Cina. 


"Jumlah pasukannya benar. Itu adalah pasukan yang tewas 
tiga puluh tahun yang lalu. Jika memenuhi syarat, buka 
otoritasnya dan silakan masuk." 


Begitu suara Tianshen No. 1 jatuh, sebuah pintu terbuka di 
lorong, menunggu keduanya masuk. 


110 


Bab 111 Melindungi hewan 


Bab 111: Melindungi hewan (7) 


Apakah ingin masuk? 


Liang Xian memandang Tan Yan, Tan Yan baru saja 
mengulurkan tangannya padanya. 


Liang Xian tersenyum dan memegang tangan Tan Yan. 


Suatu ketika ia patah hati karena Tan Yan menolaknya, dan 
setelah Tan Yan menerimanya dan menyatakan 
kesediaannya untuk menemaninya, Liang Xian kembali 
menderita untung dan rugi karena perasaan Tan Yan 
terhadapnya bukanlah cinta. 


la berharap Tan Yan bisa menanggapinya dengan perasaan 
yang sama, dan berharap Tan Yan akan mengalami 
kecemburuan yang sama seperti dirinya. 


Namun, ini tidak benar. 


Tan Yan telah melakukan yang terbaik untuk memberi Liang 
Xian cintanya. 


Meskipun cinta ini seringan air matang, tidak semanis 
minuman beralkohol, tidak semanis jus, dan tidak semenarik 
cola. Tetapi dalam hidup, Anda bisa hidup tanpa anggur, jus, 
dan cola, tetapi Anda tidak bisa hidup tanpa air hangat. 


Tangan yang dipegangnya adalah janji Tan Yan padanya. 


Apakah persahabatan itu? Apakah hanya untuk tetap di 
sisimu? tidak. 


Mendampingi adalah sumpah terlama, janji yang tidak akan 
pernah kamu tinggalkan kapanpun. Terlepas dari ilmu 
pedang, kesetiaan, atau hal-hal sepele dalam hidup, itu 
semua adalah persahabatan. 


Mendampingi adalah pengakuan terlama. 


Saat dia meremas tangan yang diulurkan padanya, Liang 
Xian berpikir, betapa beruntungnya dia bertemu orang 
seperti itu dan jatuh cinta dengan orang seperti itu, dan 
mendapatkan perasaan yang lembut dan diam. 


Keduanya berjalan ke bagian itu, jelas mereka mungkin 
musuh seluruh dunia, tetapi mereka tidak takut saling 
mengandalkan. 


Bagian dari Menara Putih terbuka untuk mereka semua, dan 
akhirnya keduanya berjalan ke sebuah superkomputer, dan 
beberapa penjaga dengan pakaian putih menjaga operasi 
normal dari komputer tersebut. Mereka bahkan tidak 
memandang Tan Yan dan Liang Xian, mereka hanya fokus 
melakukan hal-hal mereka sendiri. 


Selamat datang untukmu, prajurit terakhir di era ini. Wajah 
seorang pria muncul di layar superkomputer. Wajah ini tidak 
asing bagi mereka berdua. Itu adalah Qiao Zhixue, yang dua 
puluh tahun lebih muda. 


Apakah wajahmu ... dirancang dengan seseorang sebagai 
prototipe? Liang Xian bertanya. 


Ini adalah desainer saya Profesor Qiao, yang menggunakan 
penampilan suami dan istri mereka sebagai prototipe, 
dikombinasikan dengan penampilan informasi genetik 


embrio anak laki-laki mereka yang belum lahir. Tianshen No. 
1 menjawab, Itu adalah penampilan anak laki-laki itu ketika 
dia berusia lima belas tahun tahun, Profesor Qiao. 
Sepertinya saya ingin melihat putranya sebagai remaja, dan 
tidak membayangkan tubuh dewasanya. " 


"Apakah putra Profesor Qiao belum lahir?" 


Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu orang yang sama 
di dunia paralel. 


"Lima puluh tahun yang lalu, ketika meteorit jatuh ke bumi, 
kesuburan manusia telah sangat berkurang. Profesor Qiao 
dan istrinya adalah peneliti lini pertama dalam penelitian 
meteorit. Mereka sangat terpengaruh oleh radiasi meteorit. 
Anak-anak mereka berusia tujuh bulan. Dia lahir prematur, 
bayi cacat, dan meninggal segera setelah itu. " 


Saat berganti ke pakaian pelindung, keduanya harus 
meninggalkan ransel mereka untuk membingungkan para 
penjaga. Namun, Liang Xian melepas kamera miniatur di tas 
punggungnya, berniat untuk diam-diam merekam isi Menara 
Putih. Setelah mendengarkan kecerdasan buatan, Liang 
Xian segera mengeluarkan kamera, berencana untuk 
mengambilnya kembali dan menunjukkannya kepada Qiao 
Zhixue. 


Tan Yan tiba-tiba berkata: "Apakah kamu tidak penasaran 
tentang bagaimana kita muncul?" 


Menurut pengawasan di cadangan, Anda muncul begitu 
saja. Wajah Tianshen No. 1 berubah menjadi sekumpulan 
Karakter yang kacau. Menurut pemutaran video, pemindaian 
adegan dan analisis medan gaya, sebelum Anda muncul, 
medan gaya di udara tiba-tiba Terjadi perubahan. 
Sekelompok partikel mikroskopis yang belum pernah saya 
lihat muncul di aula Suaka No. 3 entah dari mana dan 


dengan cepat diatur ulang. Kecepatan reorganisasi melebihi 
kecepatan cahaya, dan sistem perekaman saya tidak dapat 
menangkap proses ini. Tampaknya ada sesuatu yang tidak 
bisa saya mengerti. Fenomena, tetapi makhluk yang ditata 
ulang adalah manusia, dan manusia adalah objek yang 
ingin saya lindungi. Dibandingkan dengan rasa ingin tahu, 
tugas melindungi manusia adalah prioritas tertinggi. " 


Apakah itu terlindungi setelah disinari dengan 'cahaya 
hantu' dan dikunci di dalam kabin yang aman? Tan Yan 
bertanya-tanya. 


Tianshen No. 1 menjawab: "Radiasi di luar kawasan 
konservasi sulit dideteksi. Mereka akan mengurangi masa 
hidup manusia, kesuburan, IO, kemampuan berpikir, dan 
memiliki derajat korosif tertentu. Unsur radioaktif ini 
terdapat di bumi. la belum pernah terlihat sebelumnya. Itu 
berada di luar ruang lingkup kognisi manusia dan bahkan 
dapat mengubah struktur internal atom. Jenis radiasi ini 
tidak boleh memasuki kawasan lindung dan harus 
dimurnikan dan dibalik. "Cahaya bayangan' diteliti oleh 
manusia berdasarkan elemen dalam meteorit. Untuk 
memurnikan pancaran cahaya, siapa pun yang masuk dari 


luar harus melalui pemurnian 'cahaya bayangan'. 


Tan Yan merasa aneh bahwa Tianshen No.1 hampir selalu 
menjawab pertanyaan mereka, dan tidak ada keraguan 
sama sekali. Sulit bagi kecerdasan buatan untuk 
mempercayai mereka begitu banyak hanya dengan jumlah 
unit Liang Xian? 


Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya, "Mengapa Anda 
harus menjawab pertanyaan tentang kami, dan membiarkan 
kami memasuki area inti Anda? Superkomputer ini adalah 
host Anda. Jika saya menghancurkan komputer, apakah 
Anda akan menghilang?" 


Barang-barang yang kau tinggalkan di depan gerbang kuil 
berisi informasi identitasmu. Ransel yang disembunyikan 
oleh keduanya muncul di layar. Meskipun tidak ada ID 
militer atau sertifikat identitas lainnya di dalam ransel, 
isinya adalah semua Peralatan yang digunakan oleh 
pasukan khusus kelas satu. Inti dari senjata dan peralatan 
tidak dapat dipalsukan. Ada sidik jari dan bulu bulu di 
atasnya. Dipastikan bahwa Anda menggunakannya alih-alih 
mengambilnya dari orang lain. Menggabungkan informasi 
ini, saya yakin Anda Mereka adalah tentara Tiongkok. 
Prajurit adalah mesin nasional yang melindungi orang biasa. 
Mereka konsisten dengan sifat saya. Meskipun Anda tidak 
memiliki otoritas untuk mengendalikan saya, saya dapat 
secara selektif memberi Anda informasi yang diperlukan. " 


Di mana Anda tahu sidik jari, bulu, dan informasi rambut 
kami? Liang Xian memperingatkan. 


"Pakaian pelindung yang Anda kenakan pada awalnya 
disediakan untuk manusia, dan ada perangkat untuk 
mengumpulkan informasi di dalamnya. Setelah Anda 
memasuki Menara Putih, saya menerima informasi ini." 


Lalu kita masuk ke rumah Chen Xuejia, apa kamu juga 
mengetahuinya? Tan Yan teringat bahwa berita mencari 
orang tanpa gelang awalnya disiarkan di TV, tapi kemudian 
tidak ada yang mencarinya. 


Ya, saya sudah memasang alat monitoring di setiap rumah 
tangga, tapi di tempat-tempat seperti kamar mandi, toilet, 
dan kamar tidur, kecuali ada orang di rumah ini yang terluka 
atau tewas, saya tidak punya hak untuk menyelidiki 
pemantauan itu. Tapi Anda tetap tinggal di ruang tamu 
rumah Chen Xuejia. Ketika saya mencari 'binatang liar', saya 
menemukan dua orang di ruang tamu mereka yang tidak 
memakai gelang. " 


"Lalu mengapa kita tidak datang untuk menangkap kita? 
Jika kita membawa zat radioaktif, kita sekarang telah 
mencemari rumah Chen Xuexue." 


"Saya sangat ingin tahu," lampu hijau menyinari layar, 
"Anda menggunakan kekuatan fisik Anda untuk 
menghancurkan dinding Menara Putih, dan Anda dapat 
berlari ke seluruh tubuh dalam waktu setengah jam. 
kekuatan fisik jauh melebihi manusia pertama. Kekuatan. Ini 
adalah contoh evolusi spesies. Saya ingin menghitung 
kemungkinan evolusi manusia dengan mengamati Anda. " 


Tan Yan dan Liang Xian merasa menggigil di hati mereka. 


Mereka mengira diri mereka tersembunyi, tetapi nyatanya 
setiap gerakan berada di bawah kelopak mata Sang 
Surgawi. Sama seperti Raja Monyet dan Buddha Tathagata, 
tidak peduli seberapa banyak mereka mengaduk, mereka 
tidak bisa lepas dari telapak tangan Sang Surgawi. 


Bahkan jika Tan Yan melarikan diri ke perbatasan kawasan 
Konservasi dengan Liang Xian di punggungnya, dia harus 
ditangkap. 


Mengapa lampu hijau? Liang Xian bertanya, menunjuk ke 
layar. 


Hijau melambangkan harapan, Tianshen No. 1 menjawab 
dengan rapi, Cahaya di layar akan menunjukkan emosi saya. 
Pada awal desain, Profesor Qiao menanamkan sistem warna 
untuk saya, dan merah melambangkan bahaya dan 
kemarahan. Biru kesedihan, peringatan kuning, 
kewaspadaan, keingintahuan hijau, harapan, evolusi, merah 
muda bahagia ... Ini adalah kode warna saya. Anda dapat 
mempelajari tentang saya melalui informasi ini. " 


Setelah selesai berbicara, printer di sebelah komputer mulai 
bekerja, dan lembar A4 secara otomatis dikeluarkan, dan itu 
mencatat grafik kinerja emosional Tianshen No. 1 di 
atasnya. 


Kamu benar-benar penemuan lintas usia. Liang Xian memuji. 
Terima kasih. Lampu merah muda tergantung di layar. 


Tan Yan diam-diam menarik ujung pakaian Liang Xian. 
Keduanya bertukar pandang. Liang Xian menggelengkan 
kepalanya ke arah Tan Yan, dan Tan Yan melepaskan ujung 
bajunya. 


"2???" Warna biru muncul di layar Tenshen One, yang 
melambangkan keraguan, "Kamu telah melakukan beberapa 
tindakan kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya, 
mengapa ini?" 


Oh, karena kita sedang jatuh cinta, wajar bagi orang yang 
sedang jatuh cinta untuk melakukan kontak fisik dan 
komunikasi penglihatan. Liang Xianzhuang berkata dengan 
acuh tak acuh. 


Sebuah lampu merah berkedip di layar: "Bahaya, bahaya! 
Pikiran Anda telah sangat mempengaruhi reproduksi 
manusia dan tidak sehat dan tidak ilmiah. Melalui pengujian 
genetik, Anda berdua memiliki gen genetik yang sangat 
baik, yang akan membuat manusia menjadi lebih sehat dan 
lebih baik. Anda harus menemukan seorang wanita yang 
beradaptasi secara genetik untuk menggabungkan, 
membiakkan dua anak yang luar biasa, dan berkontribusi 
bagi masa depan umat manusia. " 


"Saya benar-benar tidak mengharapkan kecerdasan buatan 
memiliki pemikiran seperti kanker pada pria," kata Liang 
Xian, "Cinta tidak membedakan antara perbatasan, usia, 


jenis kelamin, dan spesies, bahkan jika saya jatuh cinta 
dengan rusa, seekor burung. , dan awan putih. Semua 
pikiran bebas saya. " 


Seharusnya tidak seperti ini. Layar terus menyala merah, 
Berpikir itu berbahaya, dan kamu harus dididik ulang. Kamu 
harus segera melepaskan 'cahaya bayangan' untuk 
menenangkan orang dan mengubah pikiran mereka melalui 
kabin keselamatan sebelum mereka dapat dikembalikan ke 
kawasan konservasi. " 


Setelah Tianshen No. 1 selesai berbicara, penjaga berbaju 
putih, yang telah merombak superkomputer, meletakkan 
pekerjaannya dan mengangkat senjata dan berjalan menuju 
mereka berdua. 


Benar saja, seperti yang diharapkan oleh mereka berdua, 
Tianshen No.1 bukanlah artificial intelligence sederhana, 
sudah terlalu lama beroperasi dengan sendirinya dan 
memiliki pemikiran tersendiri. 


Tetapi hal-hal inti harus tetap tidak berubah. Liang Xian 
berpikir gila ketika penjaga mendekat. Dia dengan cepat 
berkata: "Saya mengerti pentingnya Anda bagi manusia, 
tetapi kami tidak berada dalam yurisdiksi Anda." 


Mengapa? Layar berubah menjadi abu-abu, dan abu-abu 
melambangkan ketidaksenangan. Sebelum semua ilmuwan, 
politisi, dan tentara meninggal, mereka menyerahkan 
kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini kepada saya 
dan mempercayakan saya untuk melindungi umat manusia. 
Saya memiliki yang tertinggi dalam dunia ini. Izin, kenapa 
aku tidak bisa mengontrolmu? " 


"Karena kita bukan dari dunia ini," kata Liang Xian, "kamu 
tidak berhak mencampuri kehidupan dunia lain." 


Pelangi muncul di layar Tianshen One, yang berkedip-kedip 
dan menjadi sangat konyol. 


Para penjaga berhenti dan tetap tidak bergerak. 


Kata-kata Liang Xian berada di luar jangkauan penerimaan 
Tianshen-1. Dia tampaknya telah jatuh dan hanya dapat 
mengulangi berulang kali: "Bukti, bukti." 


Tentu saja kita punya bukti. Liang Xian melepas helm dan 
sarung tangannya, dan berjalan ke printer tadi di bawah 
pandangan gugup Tan Yan. Bolehkah saya merombak printer 
ini? Perangkat keluaran tidak akan mempengaruhi Anda, 
kan?. 


"Tolong, beri saya bukti." 


Steker pada printer jatuh secara otomatis, memutuskan 
sambungan dari host. 


Liang Xian meletakkan tangannya di atas printer Bahan 
yang digunakan di printer ini sudah tidak asing lagi bagi 
Liang Xian, dan dia dapat dengan bebas mengubahnya. 
Setelah Liang Xian menyalakannya, printer otomatis hancur 
dan berubah menjadi mesin fax. 


"Mungkin begitu," kata Liang Xian, "Jika Anda memberi saya 
beberapa bahan lain, saya bisa mengubahnya menjadi robot 
penyapu. Anda memiliki banyak debu di sini dan Anda perlu 
membersihkannya." 


Tianshen No. 1: "..." 


"Peringatan, ada medan energi khusus. Medan energinya 
mirip dengan energi 'cahaya bayangan'. Energi tersebut 
tidak diketahui dan tidak dapat dideteksi." Sistem deteksi 
Tianshen No. 1 dengan setia melaporkan. 


Tidak dapat menganalisis, tidak dapat menganalisis. Layar 
tampilan memancarkan cahaya warna-warni. 


"Inilah kekuatan berpikir," Liang Xian mengenakan helmnya 
lagi. "Bakat di dunia kita adalah arah evolusi manusia. Jika 
Anda memenjarakan pemikiran manusia dan menggunakan 
'cahaya bayangan' untuk membatasi pemikiran manusia, itu 
adalah Bunuh kemungkinan evolusi manusia. " 


Butuh waktu lama bagi cahaya Tianshen-1 untuk berangsur- 
angsur kembali tenang: "Tidak dapat dikenali bahwa evolusi 
didasarkan pada jumlah puncak manusia. Manusia pada 
tahap ini tidak memiliki kondisi untuk evolusi." 


Itu memiliki logikanya sendiri, dan kata-kata Liang Xian 
hampir tidak bisa mengubahnya. 


"Begitu pula, realitas dunia kita tidak mendukung teori 
reproduksi Anda. Karena Anda adalah kecerdasan buatan, 
pasti ada fakta sejarah yang tak terhitung jumlahnya dalam 
ingatan. Setiap Zaman memiliki ciri-ciri Zaman, bukan?" 


Tapi Kamu ada di duniaku sekarang, dan kamu harus 
berkontribusi untuk duniaku. Tianshen One sangat keras 
kepala. 


Tan Yan menepuk bahu Liang Xian dan memberi isyarat 
kepada saya: "Apakah Anda memiliki catatan invasi spesies 
dalam data Anda?" 


Tianshen No. 1tidak menjawab, sepertinya ada. 


"Nilai terbaik saya adalah politik dan filsafat," kata Tan Yan. 
"Sains dan teknologi di dunia Anda lebih maju daripada 
dunia kita. Tentu saja ini tidak penting. Bagaimanapun juga 
saya tidak tahu banyak. Saya akui bahwa pengetahuan 
teoretis saya adalah tidak sebaik milikmu, tetapi Filsafat 


tidak sama. Hanya masyarakat yang utuh yang dapat 
membangun teori filosofis yang sempurna. " 


Berbicara tentang filosofi, layar warna Tianshen No. 1 tidak 
terlalu bergetar. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Akui." 


"Kalau begitu, menurutmu apakah bagus bagi Marx untuk 
hidup dalam masyarakat budak? Apakah benar membiarkan 
Einstein memunculkan teori relativitasnya di abad 
pertengahan dari 'teori geosentris'?" 


"Itu salah," jawab Tenjin-1 setelah pertimbangan serius, 
"Mereka semua adalah bakat zaman. Muncul di usia yang 
tidak sesuai akan menyia-nyiakan bakat mereka dan 
menunda kemajuan manusia. Jika hal di atas terjadi, maka 
saya tidak akan bisa dilahirkan. " 


Kita sama. Tan Yan menunjuk pada dirinya sendiri dan Liang 
Xian berkata, Jika kamu memaksa orang dari dunia lain 
untuk tinggal di sini dan memaksa kita untuk berubah 
pikiran, menikah dan memiliki anak, itu mungkin tidak akan 
berdampak pada kita. dunia. Bagaimanapun, kita memiliki 
populasi tujuh atau delapan miliar, Tapi Anda hanya 
memiliki 2.000 orang. Jika setetes air jatuh ke dalam wadah 
minyak, minyak akan meledak. Kami akan membawa 
perubahan berbeda ke dunia Anda. tren perubahan ini baik 
atau buruk? Apakah Anda pikir Anda dapat menghitung dan 
mengendalikannya? " 


Sekelompok kode yang kacau muncul di layar tampilan 
pada zaman kuno. Setelah kode-kode yang kacau itu 
menyala untuk waktu yang lama, Tianshen No. 1 berkata: 
"Tidak ada preseden, tidak ada perhitungan." 


"Itu di luar kendali," kata Tan Yan, "Apa menurutmu kamu 
bisa memaksa kami untuk tinggal?" 


"Tidak terkendali, tidak bagus." Layarnya kosong, yang 
artinya rugi. "Tapi saya tidak bisa membunuh. Ini adalah 
pengaturan inti. Saya tidak bisa mengubahnya. Apa yang 
harus saya lakukan? Apakah Anda akan membuat Anda 
tetap terkunci kabin yang aman? Tidak, Kabin keselamatan 
berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental orang dan tidak 
boleh lebih dari tiga hari. " 


Tan Yan menghela nafas lega. Untungnya, kecerdasan 
buatan memiliki batas akhir, dan sudah mulai 
mempertimbangkan untuk menyingkirkan keduanya. 


"Akan baik-baik saja jika kita pergi," kata Tan Yan. "Bawa 
orang-orang yang kamu kunci dan kembalikan ke dunia 
milik kita, tanpa mengganggu satu sama lain." 


Tianshen No.1 sedang berpikir. 


Liang Xian mengikuti dengan cermat: "Seperti dua garis 
yang berpotongan, mereka terpisah sekali di ruang angkasa, 
dan kemudian tidak ada persimpangan, dan mereka 
berkembang menurut lintasannya masing-masing." 


Ketika dia mengatakan itu, Tianshen-1 bisa memahaminya, 
dan agak memalukan baginya untuk membicarakan politik 
dengan kecerdasan buatan. 


Garis berpotongan dapat dibuat, dan lintasannya tidak 
dapat terpengaruh. Tianshen No.1 menyetujui. 


Sepertinya kita sudah mencapai konsensus, bisakah kita 
mengembalikan rakyat kita kepada kita? Kata Liang Xian. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: 
Mengapa kata-kata saya kurang meyakinkan dibandingkan 


Tan Yan? Jelas dia adalah orang yang tidak pandai kata-kata, 
matematika, fisika dan kimia tidak sebaik saya. 


Tan Yan: Ketika saya masih muda, saya sering menulis 
materi. 


Liang Xian: ? 


Tan Yan: Meskipun saya tidak memiliki pendidikan tingkat 
tinggi, saya tetap suka belajar. Saya harus mempelajari 
semua kebijakan nasional dengan hati-hati sebelum mereka 
dapat menyampaikannya kepada rakyat. 


Liang Xian: Maklum, kemajuan sosial membutuhkan ilmu, 
tapi kestabilan hati masyarakat masih bergantung pada seni 
liberal! 


Emmmm ... Malam ini saya tidak tahu apakah ada jam 
tangan kedua, melihat otak dan kekuatan fisik saat itu, 
pembaruan Schr dinger. 


Schr dinger: Saya baru saja mengajukan eksperimen 


hipotetis untuk melihat judul apa yang Anda berikan pada 
saya, pelaku pelecehan kucing, setan, tinggalkan alasan ... 


11 


Bab 112 Melindungi hewan 


Bab 112: Melindungi hewan (8) 


Tenshen No. 1 tidak berbicara, hanya layarnya yang bersinar 
dengan cahaya yang rumit, yang membuktikan hatinya ... 
CPU sedang berjuang keras. 


Liang Xian tidak terburu-buru.Meski ide Tianshen No.1 ini 
agak menakutkan, setidaknya bisa dikomunikasikan. 


Sejauh ini, non-manusia yang mereka temui di dunia lain 
sulit untuk berkomunikasi, mereka ingin memakan orang 
atau menggigit, dan mereka juga memelihara babi seperti 
Direktur Li dari zombie. Tianshen No. 1 berbeda dengan 
mereka. Kecerdasan buatan ini pada awalnya diciptakan 
untuk melayani manusia. Meskipun tidak ada yang 
membimbingnya untuk mengambil jalan yang bengkok, niat 
asli Tianshen No. 1 tidak berubah. 


Itu tidak akan merugikan manusia, dan dengan sepenuh 
hati berharap bahwa manusia dapat bertahan hidup, yang 
sama sekali berbeda dari makhluk-makhluk itu. 


Saya sangat terkejut, apa yang telah dunia ini lalui untuk 
menjadi seperti sekarang ini, hanya ada ribuan manusia 
yang tersisa? Liang Xian bertanya. 


"Informasi yang masuk akal dapat memberi tahu Anda, 
tetapi inti teknis spesifik tidak cukup. Harap kembalikan 
printer kepada saya dan saya akan mencetak informasi 
untuk Anda." Kata Tianshen No.1. 


Agak pelit dan memiliki keinginan untuk memonopoli 
barang miliknya. Liang Xian berpikir ketika dia memulihkan 
printer dan menghubungkannya ke Tenshen One. 


Alasan mengapa dia menggunakan printer untuk 
membuktikannya barusan adalah karena ada banyak 
perangkat output yang terhubung ke Tenshen One. Dari 
printer tertua, ada pemindai, printer warna, dan masih 
banyak lagi yang canggih, tapi Tenshen One bersikeras agar 
Liang Xian mengembalikan printer aslinya. 


Setelah printer terhubung, lembaran kertas akan keluar, 
yang merupakan informasi tentang dunia. 


Liang Xian melirik dengan kasar. 


Ini bisa dibilang sebagai kiamat dari alam semesta.Pada 
tahun 1968, ketika teknologi belum begitu maju dan 
populasi dunia tidak begitu besar, sekelompok meteorit 
mendarat di bumi. Saat itu, manusia hampir tidak memiliki 
persiapan apa-apa, dan hampir separuh penduduk mati 
dalam sekejap, termasuk banyak kepala negara. 


Bencana alam telah menyatukan manusia. Ilmuwan dari 
seluruh dunia telah mendirikan basis penelitian di Yunnan, 
yang memiliki meteorit paling banyak, dan mulai 
mempelajari meteorit di luar langit. 


Awalnya, manusia percaya bahwa meteorit adalah bencana 
sekaligus peluang. Karena kebanyakan orang yang 
bersentuhan dengan meteorit telah mengalami tingkat 
evolusi otak yang berbeda, Profesor Qiao menjadi pemimpin 
kelompok sains di usia muda. Otaknya memiliki tingkat 
evolusi tertinggi, apalagi berkesan, sebuah buku. Selama 
dia membaliknya dengan santai, selama dia memastikan 
bahwa setiap halaman dapat muncul di hadapannya, 
Profesor Qiao akan dapat mengingat semua isi buku itu. 


Hanya perlu beberapa detik untuk mengingat sebuah buku 
dan memahaminya. 


Dengan kemampuan ini, Profesor Qiao telah membaca 
semua buku kuno dan modern China dan asing. la 
menemukan bahwa ada banyak logam langka dalam 
meteorit, jenis logam ini sangat istimewa dan dapat 
menciptakan banyak hal yang bahkan tidak dapat 
dibayangkan manusia di masa lalu. 


Dia menciptakan superkomputer dan berencana merancang 
kecerdasan buatan yang dapat berevolusi sendiri. 


Para ilmuwan telah menguji meteorit dengan instrumen 
yang ada, dan mereka semua percaya bahwa meteorit tidak 
memiliki radiasi dan aman serta tidak berbahaya. Setiap 
orang yakin bahwa meteorit dapat membawa tingkat 
teknologi masyarakat manusia selangkah lebih dekat, dan 
mereka akan mengantarkan era baru. 


Baru setelah seorang anak cacat lahir, sampai ilmuwan 
pertama menjadi gila, manusia menyadari bahwa meteorit 
adalah jebakan yang manis, dan secara bertahap telah 
membuat semua manusia dan bahkan makhluk hidup 
punah. 


Dengan mempelajari otak para ilmuwan yang telah 
meninggal, tim peneliti menemukan bahwa meteorit dapat 
mendorong evolusi tinggi otak manusia, tetapi hanya otak. 


Evolusi parsial telah menyebabkan evolusi tubuh gagal 
mengikuti perkembangan otak, dan secara tidak sadar 
percaya bahwa tubuh seperti itu tidak cocok untuk 
membiakkan keturunan, dan telah menutup kesuburannya. 
Pada saat yang sama, mikrotubulus otak tidak dapat 
menahan otak yang terus berkembang, mikrotubulus 
meledak, otak hancur, dan manusia jatuh ke dalam 


kegilaan, menggunakan teknologi yang diperoleh melalui 
meteorit untuk mulai saling membunuh. 


Perang tak berarti telah dimulai. Orang-orang yang tenang 
membentuk aliansi depan untuk bersama-sama menghadapi 
orang-orang gila. Di bawah kepemimpinan Profesor Qiao, tim 
peneliti bekerja keras untuk mengembangkan senjata yang 
dapat menghentikan evolusi ini. 


Setelah sepuluh tahun penelitian, ketika bayi yang belum 
lahir Profesor Qiao meninggal, tim peneliti akhirnya 
menemukan "cahaya bayangan" dari sinar meteorit, yang 
dapat menghambat efek radiasi pada otak manusia dan 
mencegah otak manusia berkembang secara berlebihan. 


Para prajurit menggunakan senjata semacam itu untuk 
menyelamatkan umat manusia, tetapi mereka dilawan 
dengan keras oleh orang gila. Mereka tidak membutuhkan 
keselamatan seperti ini. Mereka ingin lebih berkembang, 
dan yang tidak ingin memiliki kemampuan untuk 
mengingat. 


Pada akhirnya, hanya puluhan ribu manusia yang mati, dan 
otak Profesor Oiao tidak dapat lagi menahan evolusi yang 
berlebihan. 


Dia mendirikan kawasan konservasi, menggunakan langit 
biru palsu dan awan putih untuk memblokir radiasi 
eksternal, menggunakan "cahaya bayangan" untuk 
memurnikan beberapa orang, dan menempatkan mereka di 
cadangan. 


Baita adalah bekas pangkalan penelitian, dan saat ini 
intinya telah dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang 
dirancang oleh tim peneliti. 


Karena meteorit itu berasal dari langit, bencana ini seakan- 
akan manusia tidak dapat menanggung anugerah Tuhan, 
oleh karena itu kecerdasan buatan yang lahir dari meteorit 
tersebut diberi nama Tianshen One. 


Dua puluh tahun yang lalu, evolusi terakhir menjadi gila dan 
mati, dan ilmuwan terakhir menutup matanya. Tianshen-1 
secara resmi mengambil alih kawasan konservasi dan 
menjadi penyelamat umat manusia. 


la juga anak yang baru lahir, dan telah membakar CPU 
beberapa kali untuk melindungi satu-satunya manusia. 


Tidak banyak makhluk hidup di bumi. Di luar kawasan 
Konservasi tertutup radiasi meteorit. Semua makhluk hidup 
akan mati karena evolusi otak. Bahkan tumbuhan akan 
mencabut akarnya dan berlarian, akhirnya mati karena 
nutrisi, kecuali yang tunggal. organisme yang disebut Tidak 
ada makhluk yang bisa bertahan hidup sama sekali. 


Satu-satunya tempat di mana makanan dapat diproduksi 
adalah kawasan konservasi, yang seperti Bahtera Nuh, 
melindungi satu-satunya makhluk yang tersisa di planet ini. 


Tugas Tianshen No. 1 adalah melindungi manusia, tetapi 
kawasan konservasi tidak memiliki banyak sumber daya, 
dan manusia sangat ingin sekali hidup bebas. 


Ketika sains tidak dapat menyelamatkan umat manusia, 
kecerdasan buatan hanya dapat mempelajari teologi. 


Agama memberi ketenangan pikiran, manusia yang penurut 
tidak lagi ribut keluar dari nursery area dan hidup bahagia 
di nursery area. 


Tianshen No.1 percaya bahwa ia telah menemukan cara 
untuk menyelamatkan umat manusia, menggabungkan 


metode perlindungan hewan langka oleh umat manusia di 
masa lalu dan metode pengendalian hati manusia dengan 
agama, dan butuh dua puluh tahun untuk mendirikan 
negaranya sendiri. 


la sangat puas dengan kehidupan seperti ini, ia menaruh 
keripiknya sendiri ke dalam pakaian pelindung dan 
membiarkannya berlarian seperti manusia, menyaksikan 
orang-orang di kawasan konservasi hidup bahagia. 


Ketika Liang Xian melihat materi ini, layar Tianshen No. 1 
berubah menjadi oranye bangga. 


Apa yang bisa dibanggakan, membesarkan orang menjadi 
domba ... 


Tapi ini adalah akibat dari status quo dunia, Liang Xian, 
orang luar, tidak bisa menyalahkan tindakan Tianshen No.1. 


Dia lebih prihatin tentang fakta bahwa evolusi membuat 
orang gila. 


Menurut catatan dalam data, gejala orang-orang di dunia ini 
yang terkena pengaruh radiasi memang merupakan 
manifestasi dari evolusi otak, namun sedikit berbeda 
dengan tim kemampuannya. 


Namun, Liang Xian khawatir evolusi mereka, jalan 
pamungkas akan sama dengan manusia di dunia ini. 


Dia memandang Tan Yan, berharap mendapatkan 
penyangkalan Tan Yan. 


Toh Tan Yan adalah pria yang telah berevolusi selama 41 
tahun, sejauh ini ia masih hidup dan sehat, dengan sedikit 
penyakit. Sebagaimana dicatat di atas, orang meninggal 


dalam hampir tiga puluh tahun, dan waktu evolusi Tan Yan 
jauh lebih lama dari tiga puluh tahun. 


Ekspresi Tan Yan sangat serius, dan tangannya yang 
memegang kertas itu sedikit bergetar. 


Ada apa? Liang Xian memegang tangannya. 


Tan Yan mengembalikan informasi itu ke Liang Xian dan 
memintanya untuk merekamnya dengan kamera. Senyuman 
kaku muncul di wajahnya: "Otak tidak dapat menahan 
kekuatan kesadaran dan menjadi gila, saya ... tiba-tiba saya 
memikirkan orang-orang di dunia energi gelap, bagaimana 
perasaan mereka ... " 


Setelah mendengar apa yang dia katakan, Liang Xian 
merasa darahnya dingin. 


Alasan mengapa Qiu Qizheng secara sadar dipisahkan 
olehnya dan Tan Yan pada awalnya justru karena 
mikrotubulus otak tidak dapat menahan kekuatan 
kesadaran yang berlebihan, dan Qiu Oizheng tidak dapat 
mengusir kekuatan Tan Yan dan Liang Xian, yang mana 
akhirnya mengarah pada kesadaran ontologis. Untungnya, 
dunia penuh dengan energi gelap pada saat itu, kesadaran 
Oiu Oizheng tidak menghilang di bawah nutrisi energi gelap 
di lingkungan, dan akhirnya berhasil kembali ke tubuhnya. 


Tetapi tidak ada energi gelap di dunia ini, dan sekali 
kesadaran terpisah, tidak ada dukungan energi.Namun, 
mikrotubulus otak tidak dapat menahan kekuatan yang 
begitu besar, menyebabkan manusia menjadi gila. 


Ini adalah kekuatan yang melebihi batas tubuh manusia, 
dan tubuh tidak dapat menahannya. 


Tapi ada juga Tan Yan ... 


Liang Xian memandang Tan Yan, berharap dia bisa memberi 
dirinya harapan. 


Profesor Qiao adalah yang paling berkembang, tetapi dia 
bertahan sampai akhir? Tan Yan tiba-tiba menemukan bahwa 
dalam profil emosional pribadi Tianshen No. 1, Profesor Qiao 
tampak mahakuasa. 


"Profesor Qiao tidak mati karena evolusi otak menjadi gila," 
kata Tianshen pada tanggal 1, "dia terlalu lelah, dia menjadi 
sakit karena terlalu banyak bekerja, jantungnya tidak dapat 
menahan beban kerja yang berat, dan dia meninggal karena 
serangan jantung. ." 


Dengan kata lain, dia telah berevolusi selama tiga puluh 
tahun, tetapi tidak ada tanda-tanda akan menjadi gila? 
Liang Xian juga menangkap kuncinya. 


Bukan hanya dia, tapi kebanyakan orang di Akademi Ilmu 
Pengetahuan meninggal karena penyakit, bukan karena 
evolusi. Tianshen No. 1 menjawab, Mungkin karena mereka 
sudah sangat pintar, dan struktur otak mereka berbeda dari 
orang lain. " 


"Tidak," kata Liang Xian, "evolusi dunia ini jelas berbeda 
dari kita. Kekuatan mereka tampaknya hanya tercermin 
dalam IQ, tetapi tidak semua kemampuan ditunjukkan 
dalam kemampuan berpikir." 


Misalnya, Tan Yan, yang telah terbangun selama bertahun- 
tahun, belum melihat kemampuan mengingat untuk 
berevolusi. 


"Apakah evolusi ke arah yang salah? Saya tidak 
mengembangkan kemampuan yang cocok untuk saya, tidak 
menggunakan kesadaran, dan hanya memampatkan energi 
yang sangat besar di otak kecil. Hal ini menyebabkan otak 


menjadi terlalu terbebani dan menyebabkan kegilaan?" 
Liang Xian Tebak. 


la hanya berharap agar tim negara adidaya tidak pada 
akhirnya punah karena adanya negara adidaya, dan jika 
"kekosongan" itu tidak hilang, akhirnya semua manusia 
akan mengikuti jalan yang sama, dan sesuai perkembangan 
dunia ini, itu juga aneh. jalan. 


Aku tidak tahu. Tan Yan menggeleng. Liang Xian sangat 
pintar sehingga dia bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal 
yang tidak bisa dia pikirkan. 


Tapi entah kenapa, ketika Tan Yan melihat informasi yang 
diberikan oleh Tianshen No. 1, perasaan takut sedikit 
muncul di dalam hatinya. 


Satu-satunya ketakutan Tan Yan dalam hidup ini adalah 
bahwa dia tidak dapat melindungi orang-orang, tetapi 
sekarang, dia memiliki ketakutan yang tidak berdasar di 
dalam hatinya. 


Dia merasa bahwa dia tidak benar-benar ingin mendalami 
masalah ini, dan dia selalu merasa bahwa dia tidak dapat 
menanggung kebenaran di baliknya. 


Saat Liang Xian masih berpikir, otaknya berkelebat: "Kami 
tidak tahu, tapi seseorang mungkin tahu!" 


Siapa? Tianshen No. 1 melontarkan keraguan, Saya juga 
ingin memahami kebenaran kematian umat manusia. 
Sekarang tanah di kawasan konservasi terlalu tandus, dan 
saya harus keluar untuk merebut kembali tanah tersebut, 
tetapi radiasi menghalangi langkah saya. " 


"Tubuh kesadaran jahat, dia terjebak di kabin aman Anda," 
kata Liang Xian. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: 


Kesadaran jahat: Saya ingat bahwa saya mendapat naskah 
untuk mendominasi dunia. Bagaimana plotnya berkembang 
hingga seperti sekarang ini? Penulis, Anda memiliki banyak 
hambatan untuk tim kemampuan. Lihatlah sisi saya, apa 
yang telah mereka potong. Ini tidak cocok untuk mengubah 
orang menjadi zombie, Anda tidak dapat mengontrol terlalu 
banyak orang, dan Anda tidak dapat mengontrol kekuatan 
super. Bertahan, tiga pemotongan berturut-turut, saya 
akhirnya ingin mengubah medan perang untuk menghindari 
dipukuli lebih parah. Saya siap untuk para sandera. 
Akibatnya, lihat apa kehancuran dunia yang Anda berikan, 
dan itu langsung dipotong ke keselamatan kabin! 


Dikatakan bahwa orang mesum, keren, tampan dan 
penindas akan membunuh setengah dari orang-orang di 
dunia begitu dia muncul di atas panggung? Menghasut 
orang biasa untuk secara ilegal mengintimidasi pemerintah 
untuk menceritakan rahasia "kosong"? Jika Anda melihat 
garis besarnya sendiri, di manakah semua plot ini?!!! 


Aku sekarang menjadi TMD pengirim NPC! 


Lazy Qing: emmmmm ... Saya tidak tahu (wajah polos), saya 
mungkin merasa Kasihan pada protagonisnya. 
Bagaimanapun, mereka semua adalah anak laki-laki, dan 
Anda memberikannya untuk tagihan telepon Anda ... 


112 


Bab 113 Melindungi Hewan 


Bab 113: Melindungi Hewan (9) 


Kesadaran jahat awalnya dilemahkan oleh energi yang tidak 
mencukupi di dunia nyata, jadi ia ingin melawan Tan Yan 
dan yang lainnya dalam kiamat yang runtuh, dan menelan 
kekuatan Tan Yan. 


Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa akan menjadi 
kebetulan untuk memasuki dunia yang menahannya. 
"Cahaya bayangan" yang dipelajari dari meteorit di dunia ini 
hanyalah energi yang menghambat kesadaran. Kesadaran 
jahat belum bereaksi terhadap apa yang terjadi karena 
Kekuatannya dianggap sebagai polusi radiasi oleh Tianshen- 
1, dan "cahaya bayangan" digunakan untuk menekan 
kekuatan kesadaran, dan kemudian orang tersebut 
dimasukkan ke dalam kabin yang aman untuk "dimurnikan". 


Yang orang biasa "dimurnikan" adalah energi kesadaran 
yang melebihi beban otak, tetapi kesadaran jahat tidak 
memiliki tubuh fisik, dan ia menempati tubuh orang lain, 
diperkirakan yang "dimurnikan" adalah dirinya sendiri. 


Berapa lama untuk pemurnian umum? Liang Xian bertanya. 


Yang terlama tidak melebihi tiga hari, jika tidak, otak 
manusia tidak akan mampu menanggungnya, dan 
semuanya akan terbalik. Tianshen No. 1 menjawab, Saya 
telah mempelajari sejarah, dan banyak dinasti yang kuat 
yang makmur dan harus merosot. " 


Ini masih merupakan kecerdasan buatan yang menyukai 
sejarah, dan kemampuan belajarnya sangat kuat. 


"Salah satu orang yang kau tutupi adalah musuh kita," kata 
Liang Xian. "Dia mungkin seperti seorang evolusioner di 
dunia ini. Setelah otak berkembang pesat, tubuh tidak 
dapat menahannya, jadi dia melepaskan diri dari tubuh. dan 
akan merebut tubuh orang lain. " 


Begitukah? Tianshen No. 1 menjadi serius. Di antara 
gelombang pertama 155 orang, satu orang memiliki reaksi 
evolusi yang sangat kuat. Saya segera memurnikan dia, dan 
dia memberontak melawan ilusi . Guang 'Long , Apakah itu 
dia?" 


Seharusnya dia benar, kesadaran jahat benar-benar jamur 
berdarah. Menurut pengalaman Liang Xian, semua dunia 
yang pernah dialaminya akan membuat kesadaran jahat 
semakin kuat. Jika dunia ini tidak memiliki Satu Surgawi, ia 
harus dikelilingi oleh energi evolusi, dan kesadaran jahat 
akan menjadi sangat kuat di sini. 


Tetapi siapa yang menyuruhnya untuk tidak beruntung, 
"kosong" dibuka langsung di kawasan lindung Tianshen No. 
1, dan kesadaran jahat bahkan tidak memiliki kesempatan 
untuk melawan, jadi dia dikurung. 


Bisakah kita melihatnya? Liang Xian bertanya, Saya ingin 
menanyakan sesuatu padanya. 


"Tetapi respons energinya sangat berbahaya," Tianshen-1 
menyalakan beberapa lampu merah, "Saya akan memeriksa 
energinya." 


Tampilan layarnya hitam, dan Tenshen-1 sedang berpikir 
keras, seharusnya melalui sistem untuk memeriksa kabin 
keselamatan. Setelah beberapa saat, layarnya menyala lagi, 
dan Tianshen No. 1 bingung: "Dia tidak memiliki kesadaran, 
dia mati otak." 


"Lari?" Liang Xian mengerutkan kening. "Memang benar dia 
dapat meninggalkan tubuh manusia kapan saja, tetapi 
apakah dia benar-benar mungkin meninggalkan gedung 
ini?" 


Ada medan gaya yang melekat pada menara putih, dan 
kekuatan kesadaran tidak bisa lepas sama sekali. 


"Aku pernah membuat lubang di dinding Menara Putih 
sebelumnya." Tan Yan berkata, "Bisakah kamu mencari tahu 
kapan dia pingsan?" 


Tianshen No. 1 berkata: "Ya, ada catatan data di kabin 
keselamatan. Saya sebenarnya mengatur prosesor untuk 
mengamati data di kabin keselamatan. Bagaimanapun, 
mereka adalah manusia baru, ada lebih dari 100 orang, dan 
ada banyak sekali. Saya sangat mementingkan hal itu ... 
Tapi Anda tiba-tiba muncul dan menghancurkan menara 
putih, yang membuat saya harus terganggu untuk 
memperhatikan Anda. Anda bisa berlari dengan sangat baik 
dan hampir kehabisan kawasan konservasi. Saya hanya 
dapat menggunakan semua prosesor untuk mengamati 
Anda. Saya dapat menemukannya untuk melarikan diri 
untuk pertama kalinya. " 


Suaranya sangat mirip dengan Qiao Zhixue. Profesor Qiao 
juga merancang nada untuk Tianshen No.1. Saat ini, 
Tianshen No. 1 seperti Oiao Zhixue muda yang mengeluh 
tentang bertingkah seperti bayi. Liang Xian dan Tan Yan 
bergidik melihat waktu yang sama. 


Oiao Zhixue tenang dan bijaksana, dan suaranya selalu 
mapan dan tidak terburu-buru. Apa pun yang terjadi, tidak 
akan ada kepanikan di sini di Qiao Zhixue. Mendengar suara 
ini mengeluh, Liang Xian tidak bisa menerimanya. 


Dia sekarang sembilan puluh sembilan persen yakin bahwa 
Profesor Qiao ini mungkin adalah ayah dari Qiao Zhixue, dan 
Qiao Zhixue di dunia ini tidak lahir, karena akhir dunia 
kehilangan bakat yang berharga. 


Setelah memeriksa data kabin pengaman, Tianshen No.1 
berkata: "Ia melarikan diri dua jam yang lalu. Kabin 
pengamannya sama dengan bangunan utama Menara Putih. 
la memiliki medan gaya yang melekat padanya. 
Kesadarannya seharusnya menjadi mustahil untuk 
melarikan diri. Tapi itu masuk akal. Kesadarannya 
tampaknya sangat kuat. Di bawah kendali kabin keamanan, 
dia mampu mengeluarkan belati dari sakunya, dan 
menggaruk kabin keselamatan sedikit demi sedikit. Butuh 
waktu tujuh jam untuk menarik retakan, dan retakan itu 
muncul medan gaya. Dengan kesalahan, selama ada celah 
dalam kesadaran, ia bisa melarikan diri, bukan? " 


Mendengar bahwa kesadaran jahat lolos seperti ini, Liang 
Xian tidak bisa membantu tetapi berkata: "Kabin keamanan 
Anda terlalu lemah, dapatkah Anda menusuknya dengan 
belati?" 


Warna abu-abu yang tidak menyenangkan muncul di layar 
Tianshen One: "Dalam database saya, manusia Anda pernah 
berkata bahwa selama keterampilannya dalam, batang besi 
akan ditumbuk menjadi jarum. Tidak peduli seberapa kuat 
kompartemen pengaman saya, yang lain pesta akan 
menggunakan titik tajam Senjata tajam perusahaan terus- 
menerus dipakai, dan akan selalu ada keausan. Jika itu 
adalah orang biasa, celah tidak akan mempengaruhi apa 
pun, tetapi dia adalah tubuh yang sadar. Kabin keselamatan 
saya adalah untuk melindungi manusia, bukan untuk 
menjebak tubuh yang sadar. " 


Liang Xian benar-benar ingin tahu tentang Tianshen One 
dengan urutan kecerdasan buatan yang begitu jelas. 
Tianshen-1 sudah bisa mengontrol white guard dan chipnya 
sendiri untuk memperbaiki mainframe. Selama ia terus 
menyerap dan belajar, ia akan bisa mengupgrade dirinya 
sendiri suatu hari, dan perubahan apa yang akan terjadi 
saat itu, benar-benar membuat orang-orang mau untuk 
mengeksplorasi. 


Sayangnya, itu adalah dewa dunia ini dan tidak dapat 
dihidupkan kembali. 


Kapan lubang di Menara Putih diperbaiki? Tanya Tan Yan. 


"Tiga jam yang lalu." Tianshen No. 1 dengan bangga 
berkata, "Bagaimana saya bisa membiarkan polusi radiasi 
bocor dari Menara Putih? Dia pasti masih berlarian di Menara 
Putih." 


Apa yang akan dilakukan kesadaran tanpa tubuh di pagoda 
putih yang tidak bisa keluar? 


Dua orang yang memiliki pengalaman yang sama tiba-tiba 
berpikir, Tan Yan berkata: "Dia akan menyerang para 
penjaga Menara Putih dalam upaya untuk merebut tubuh 
mereka." 


Tapi bagian dalam penjaga di Menara Putih kosong, bisakah 
dia merebut kendali sebuah chip? Tanya Liang Xian. 


Layar Tenshen No. 1 kembali berwarna hitam.Umumnya 
layar hitam sebuah komputer crash, namun disini layar 
hitam artinya Tenshen No. 1 mengalokasikan memori 
monitor ke prosesor yang artinya berpikir dengan tertutup. 
mata. 


"500 chip di seluruh menara masih utuh," kata Tianshen No. 
1, "Tidak ada pemutusan atau penghancuran, kemana 
perginya kesadaran? Tapi tidak masalah jika Anda 
memikirkannya, saya akan melepaskan 'hantu' terang 
'langsung, dia sudah' dimurnikan ', itu sangat sederhana. " 


Jangan lakukan itu! Pada saat normal, Liang Xian 
mengangkat tangannya setuju, tapi sekarang dia masih 
memiliki pertanyaan tentang kesadaran jahat. Dia masih 
tidak ingin kesadaran jahat menghilang sampai dia 
mendapatkan jawabannya. 


Tan Yan berpikir sejenak dan melepas helmnya. 


Tian Shen No.1, bisakah kita membuka saluran di Menara 
Putih untuk membiarkan kesadaran jahat lewat di sini? 
Tanya Tan Yan. 


Tianshen No. 1 berpikir sejenak dan berkata, "Apakah 
perilaku Anda disebut 'pengorbanan'?" 


Tan Yan tidak berbicara, tetapi Liang Xian berkata dengan 
cemas: "Tidak, kesadaran jahat awalnya ingin menyerap 
kesadaranmu, jadi itu hanyalah mulut domba!" 


Tianshen No. 1 dengan cepat mencari: "Domba masuk ke 
mulut harimau. Ungkapannya mengatakan bahwa domba 
berada di bawah ancaman harimau atau memasuki wilayah 
harimau. Ini adalah metafora untuk yang lemah dalam 
situasi berbahaya dan menghadapi situasi dimutilasi. Saya 
pikir Anda telah menyalahgunakan beberapa kata, Tan Yan 
Anda tidak bisa dihitung sebagai domba, kan? " 


"Mungkin itu maksudnya," Liang Xian menjawab Tianshen 
No.1. Dia meraih tangan Tan Yan dan menatapnya dengan 
saksama, "Aku akan datang, aku tidak ingin kamu dalam 
bahaya." 


Tan Yan menggelengkan kepalanya: "Saya hanya bisa 
melakukan beberapa hal." 


"Mengapa?" Liang Xian bertanya-tanya, "Mungkin ada cara 
yang lebih baik?" 


"Kamu tidak mengerti," Tan Yan melihat ke arah Liang Xian 
dan melihat ke kejauhan, "Orang harus tahu dari mana 
asalnya dan ke mana dia pergi. Aku berpura-pura tidur 
selama bertahun-tahun dan aku harus bangun." 


Liang Xian diam. 


Tim peneliti, tim adidaya, Menteri Yu, Qiao Zhixue ... Setiap 
orang yang pernah berhubungan dengan Tan Yan tahu 
bahwa dia istimewa, bukan hanya kesadaran kuat Tan Yan, 
bukan hanya ketekunannya manusia super, tapi juga 
perasaan dalam Tan Yan Di kedalaman otak batu tinta, ada 
sesuatu yang sama sekali berbeda dari orang biasa. 


Itu adalah kekuatan yang tidak manusiawi, yang 
mengagumkan dan membingungkan. 


Siapa dia dan mengapa dia begitu kuat? 


Tim peneliti telah berkomitmen untuk mengeksplorasi 
rahasia batu nisan tersebut, namun penelitian tentang batu 
nisan tersebut telah memasuki jalan buntu. Setelah 
memverifikasi bahwa mayat di batu nisan tersebut tidak 
memiliki hubungan darah dengan keluarga Tan Yan, 
perkembangannya terhenti. 


Sampai munculnya kesadaran jahat ... 
Liang Xian memiliki dugaan di dalam hatinya, tetapi dia 


tidak ingin mempercayainya, dia juga tidak berani 
mempercayainya, apalagi Tan Yan menebaknya. 


Tapi sekarang, Tan Yan jelas menyadari hal ini dan telah 
mengambil inisiatif untuk menyelidikinya. 


Terkadang, mengetahui kebenaran bukanlah hal yang baik. 


Liang Xian memperhatikan Tan Yan terus-menerus 
menggelengkan kepalanya, tetapi Tan Yan dengan tegas 
melepas pakaian pelindungnya dan berkata kepada 
Tianshen: "Jika dia mengendalikan tubuhku dan aku tidak 
bisa menaklukkannya, kamu akan melepaskan 'cahaya 
hantu'." 


Liang Xian mengenakan pakaian pelindung. Dia tidak takut 
pada "cahaya bayangan", tetapi "cahaya bayangan" akan 
menyebabkan kerusakan yang sama pada Tan Yan dan 
kesadaran jahat. 


"Cahaya bayangan" yang bekerja pada orang biasa hanya 
akan menghilangkan kesadarannya dan menghentikan 
evolusi. Meskipun kehilangan kekuatan super, tidak ada 
salahnya. 


Tapi Tan Yan berbeda. Liang Xian merasa dirinya berbeda. 
Jika kesadarannya terpengaruh, pasti akan tercermin dalam 
tubuhnya. Ini adalah tubuh berusia 59 tahun. Tanpa 
perlindungan kekuatan super, dia akan segera menua . 


"Tidak," Liang Xian melepas helmnya dan berkata, "Jika 
kamu harus menggunakan 'cahaya hantu', maka aku akan 
menemanimu." 


Tan Yan mengambil helm dari tangan Liang Xian dan 
meletakkannya di atas kepalanya: "Tidak akan, kamu hanya 
bertingkah seperti bayi." 


Saya bersedia menemani Anda untuk hidup dan mati 
bersama. Liang Xian menceritakan tekadnya. 


"Aku tahu," Tan Yan mengangguk, "Aku tidak pernah 
meragukan perasaanmu. Meskipun aku benar-benar tidak 
mengerti, aku masih percaya padamu. Tapi aku tahu betul 
bahwa kamu bukan orang yang bandel." 


Apa yang kamu bicarakan, saya tidak mengerti. Tianshen 
No.1 bertanya dengan curiga. 


Ketika kamu tahu lebih banyak tentang manusia, kamu akan 
mengerti, Tan Yan menepuk layar Tianshen One, Cinta atau 
tanggung jawab, mana yang lebih penting? Mungkin setiap 
orang akan memiliki jawaban yang berbeda, tetapi antara 
aku dan Liang Xian Di sini, tanggung jawab selalu lebih 
penting daripada cinta, dan dia tidak akan disengaja. " 


Tan Yan tampaknya mengajar Tianshen No. 1, tetapi 
sebenarnya dia berbicara dalam Liang Xian. 


Liang Xian meletakkan tangannya di atas helm dan ingin 
melepasnya dan membuangnya, tapi akhirnya dia berhenti. 


Tan Yan benar, dia bisa mengorbankan nyawanya, tapi dia 
tidak bisa membuang tanggung jawab yang menjadi 
miliknya. Jika Tan Yan benar-benar mengalami kecelakaan, 
Liang Xian akan menjadi satu-satunya yang bisa 
mendukung tim kekuatan. 


Bantu aku membuka salurannya, kata Tan Yan ringan. 


Saya tidak mengerti. Tianshen No. 1 mengatakan 
ketidaktahuannya, tetapi masih membantu Tan Yan 
membuka saluran langsung ke sini. 


Tan Yan melepaskan kesadarannya dan memberikan 
koordinat untuk kesadaran jahat, menunggu 
kedatangannya. 


Aku mengerti, ini namanya meminta Anda untuk masuk ke 
dalam guci. Kata Tianshen No. 1. 


113 


Bab 114 Penjelajah Ruang 


Bab 114: Penjelajah Ruang (1) 


"Alarm, alarm! Energi tak dikenal memasuki ruang kontrol. 
Direkomendasikan untuk menggunakan 'cahaya hantu' 
untuk memurnikannya segera." Layar Tianshen No. 1 
memancarkan cahaya pelangi. 


Liang Xian melirik superkomputer itu. 


Maaf, alarm prosesor ini otomatis terpicu, saya akan 
mematikannya secara manual. Kata Tianshen No.1 dengan 
patuh. 


Namun, meskipun mematikan suara, tampilan eksternal 
prosesor dengan tepat menampilkan hasil pemindaiannya, 
dan saya melihat beberapa partikel energi tidak beraturan 
melayang di sekitar Tan Yan. 


Kesadaran jahat: "..." 


Memasuki dunia ini adalah kesalahan terbesar dalam 
hidupnya. 


Apa kau tidak mematikan monitornya? Liang Xian bertanya. 


Mengapa? Tianshen No. 1 bertanya, Bukankah ini lebih 
nyaman untuk komunikasi? 


Tapi itu telah kehilangan arti meminta kamu untuk masuk ke 
dalam guci. Liang Xian menjelaskan dengan sabar. 


Hah? Guci yang saya mengerti adalah ruang kendali Menara 
Putih. Kata Tianshen-1 sambil menutup pintu, dan 
menjelaskan kepada mereka berdua, Bahan utama 
superkomputer itu terbuat dari meteorit dari luar langit. 
Logam dalam meteorit sangat berbeda. Efek memori yang 
kuat. Biasanya, ia memancarkan radiasi yang cukup untuk 
membuat orang bermutasi, tetapi setelah transformasi 
ingatan, sifat pembalikannya akan menjadi zat yang sangat 
antagonis terhadap radiasi. Inilah sebabnya 'cahaya hantu' 
lahir. Saya pikir Kunci kesadaran jahat di ruangan ini, lalu 
apa arti guci Anda? " 


Tentu saja itu tubuh Tan Yan, tapi sudah tidak penting lagi. 


Sekelompok partikel energi di layar tampilan mulai 
memadat, yang tampaknya sedang membuat trik besar. 
"Cahaya bayangan" tiba-tiba muncul di sekitar kerangka 
utama Tianshen-1 untuk melindungi mesin di ruang kendali. 
Jika kesadaran jahat memiliki entitas, Anda dapat 
menggunakan senjata fisik seperti senjata, amunisi, atau 
pedang suci fisika belati, selama jangkauan serangan 
senjata cukup panjang, Anda dapat melampaui cahaya 
hantu untuk menyerang host Celestial. Satu. 


Tapi sekarang kesadaran jahat tidak bisa menyerang cahaya 
bayangan hanya dengan mengandalkan kesadarannya 
sendiri, dan Sang Surgawi telah menahan kekuatannya 
sampai mati. 


Hati Liang Xian diam-diam disegarkan, dan dia merasa 
semakin menyenangkan bagi Oiao Zhixue muda dari 
Tianshen No. 1. Kesadaran jahat datang ke dunia ini karena 
keberuntungan. 


"Mengapa Anda tidak meminjam perangkat keluaran audio 
darinya," Tianshen No. 1 berbisik kepada Liang Xian, "Lihat 


peta energi, dia hampir gila, tetapi dia tidak bisa berteriak, 
apakah itu sangat menyedihkan?" 


Yang disebut "suara rendah" dari Tianshen No. 1 berarti 
tidak berbicara, dan mengetik di layar tampilan masih bisa 
dilihat oleh semua orang. 


Kamu adalah penguasa dunia ini, dan kamu adalah tuannya. 
Liang Xian merasa bahwa Tianshen No. 1 memiliki selera 
untuknya, dan alangkah baiknya jika ia dapat 
mengembalikannya. 


Dikatakan bahwa ia memiliki komputer mikro dan chip di tas 
punggungnya di dekat kuil. Tidak bisakah Tianshen-1 
membakar sepotong data dan mengambilnya kembali? 
Seperti chip pada pelindungnya. 


Mereka tidak bisa membawa barang dari dunia ini kembali 
ke dunia nyata, tetapi kamera yang dibawa dari dunia nyata 
bisa terekam, artinya data yang diterima benda dunia nyata 
di dunia ini tidak dibatasi oleh ruang. Selama Celestial One 
mau, dia dapat membawa sub-datanya kembali ke dunia 
nyata. 


Ketika Liang Xianzheng bertanya-tanya bagaimana cara 
menculik adik laki-laki Qiao Zhixue atau salinan Qiao 
Zhixue kembali ke dunia nyata, Celestial One telah meminta 
penjaga untuk mengambil keluaran audio eksternal, dan itu 
juga menjelaskan penggunaannya secara dekat: Ada 
receiver di atasnya, yang dapat menerima kesadaran yang 
kuat. Saya menggunakan peralatan ini untuk berkomunikasi 
dengan manusia. Perbedaannya adalah saya dapat 
mematikan audio eksternal kapan saja. Sekarang ini adalah 
produk usang di masa lalu dan wajib. Selama daya tidak 
dimatikan, itu akan selalu Terima konversi. " 


"Dengan kata lain, bahkan jika kesadaran jahat ingin 
menyembunyikan pikiran sejatinya, selama kesadarannya 
terlalu kuat, ia dapat menangkap sinyalnya? Itu hal yang 
baik. Saya pasti akan melindungi audio dari kerusakan 
berbahaya." Liang Xian segera Anggap penggunaan audio 
eksternal. 


"Terima kasih telah berbaik hati kepadaku ..." Tenshin One 
berpikir lama sebelum memikirkan item analogi, "Kukuku di 
masa lalu, atau rambut yang kamu potong baik-baik saja." 


Liang Xian: "..." 


Peralatan lama yang digantikan oleh Tenshen No. 1 tentu 
saja hal-hal kecil seperti kuku, rambut, dan bulu. 


"Kamu, kamu terlalu banyak menipu orang!" Sebuah suara 
keluar dari perangkat yang terbuka, "Tan Yan, apakah kamu 
tidak merasa malu?" 


Mengapa saya harus merasa malu? Tan Yan tampak tidak 
bisa dijelaskan. 


"Kamu seharusnya berduel denganku dengan jujur, tapi 
kamu benar-benar akan direduksi menjadi kekuatan hal 
semacam ini, tercela!" 


Liang Xian tidak suka mendengar: "Kapan Anda bertengkar 
dengan kami dengan jujur? Lihatlah hal-hal yang Anda 
lakukan setelah Anda datang ke Bumi. Anda selalu 
bersembunyi di belakang Anda dan menumpuk sandera. 
Sekarang jika bukan karena bantuan Celestial One, Apakah 
Anda muncul di depan kami karena alasan tersebut dan 
melawan Tan Yan sampai mati? " 


[Bantuanku! 


Agar tidak mempengaruhi interogasi keduanya, Tianshen 
No. 1 tidak menyela.Ini adalah kecerdasan buatan yang 
berpendidikan dan tidak pernah mengganggu percakapan 
orang lain. Itu hanya memproyeksikan kata-kata ini di 
dinding putih dengan lampu berwarna. 


Kesadaran jahat: "..." 


Audio eksternal berbunyi "Zi Zi La La", yang sepenuhnya 
mendemonstrasikan suara tidak koheren dari kesadaran 
jahat saat ini. 


Kenapa karena aku menyerah menyerang Liang Xian? Apa 
yang spesial dariku? Menghadapi kesadaran jahat, Tan Yan 
menanyakan pertanyaannya selama ini. 


Kamu bahkan tidak tahu? Kesadaran jahat berkata dengan 
kaget, Kamu adalah keberadaan yang diimpikan oleh 
kesadaran kita, penjelajah luar angkasa! 


Mungkin kesadaran jahat tidak ingin menceritakan rahasia 
ini, tetapi di bawah paksaan emosi dan audio eksternal, 
selama dia menyadari hal ini, dia akan diterjemahkan ke 
dalam bahasa untuk "berbicara". Audio eksternal hanyalah 
perangkat penyiksaan terbaik. 


Tapi orang punya otak dan bisa menyembunyikan 
kesadaran. Orang dengan tubuh tidak akan dipaksa untuk 
mengatakan yang sebenarnya. Hanya kecerdasan buatan 
dan kesadaran jahat yang akan terpengaruh olehnya. 


Tan Yan memiliki peralatan di hatinya, tetapi dia masih 
terkejut dengan istilah "penjelajah luar angkasa". Dia 
menenangkan diri dan bertanya: "Saya hanyalah seorang 
polisi biasa di negara kami. Saya telah melindungi orang- 
orang di Pingxian selama bertahun-tahun . Bekerja dengan 


aman, Anda akan pensiun dalam lebih dari satu tahun, di 
mana orang besar yang Anda katakan. " 


Inilah yang selalu dikatakan Tan Yan pada dirinya sendiri, 
kesadaran yang kuat ini telah mendukungnya selama 
beberapa dekade dan berlanjut hingga hari ini. 


"Apa?" Kelompok energi kesadaran jahat mengelilingi Tan 
Yan, "Kamu sendiri tidak mengetahuinya? Hahahahahaha, 
ini konyol!" 


Ada tawa keras dari suara audio eksternal yang disintesis 
secara elektronik, dan tidak mungkin untuk mendengar 
apakah kesadaran jahat itu bahagia atau ironis. 


Liang Xian mendekat dan memegang tangan Tan Yan, 
mencoba memberinya kekuatan. 


Wajah Tan Yan tenang. Faktanya, dia sudah membuat dirinya 
sendiri kewalahan, tapi dia tetap berusaha untuk tetap 
tenang: "Jika maksudmu 'penjelajah ruang angkasa' berarti 
melewati kehampaan, itu hanya untuk melindungi dunia 
kita." 


"Dunia kita? Di dunia manakah penjelajah ruang angkasa 
ingin diperbaiki? Kamu ... Apakah kesadaran yang kamu 
telan begitu kuat sehingga menekan ingatanmu? Maka 
kamu benar-benar sedih." 


Menelan kesadaran asli ... seperti kesadaran jahat? Apakah 
dia tipe orang dengan hal semacam ini? Tan Yan melihat 
audio eksternal dengan dingin, tidak mau mengakui bahwa 
dia akan menjadi makhluk seperti itu. 


"Tidak," kata Liang Xian. "Tan Yan yang saya kenal adalah 
orang yang berkarakter tinggi. Bahkan dalam menghadapi 


bahaya kematian, dia tidak akan pernah menyakiti orang 
lain, apalagi menghilangkan kesadaran orang lain." 


Hanya ada poin ini, Liang Xian benar-benar mempercayai 
Tan Yan. Seseorang mungkin kehilangan ingatannya, tetapi 
kepribadian adalah sesuatu yang terukir pada jiwa, dan 
tidak mungkin menjadi mulia dengan menelan kesadaran 
seseorang. 


Kamu juga telah menyerap begitu banyak kesadaran, 
kenapa kamu tidak terpengaruh dan menjadi kesadaran 
yang baik hati? Liang Xian balas. 


Namun, kesadaran jahat tidak memiliki keinginan untuk 
berkomunikasi dengannya. Sebaliknya, ia terus berkata 
kepada Tan Yan: "Kita semua adalah evolusioner, dan 
kesadaran melampaui keberadaan tubuh. Kita tidak terikat 
oleh kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian manusia, 
dan kami dapat merasakan bahwa ada sesuatu di luar dunia. 
Di dunia lain, Kami sangat kuat. Dan Anda, seseorang yang 
kesadarannya cukup kuat untuk melakukan perjalanan 
melalui ruang dengan bebas, bagaimana Anda bisa terjebak 
oleh tubuh kecil? Bukankah karena Anda tinggal di dunia itu 
karena telah menjadi transit luar angkasa Apakah Anda 
berdiri? " 


Kesadaran jahat terus mengucapkan istilah baru untuk 
menantang ketahanan Tan Yan dan Liang Xian, tetapi Tan 
Yan tiba-tiba merasakan sakit kepala, seolah-olah ingatan 
yang telah disegel mengendur. 


Liang Xian mendukung Tan Yan dan terus memprovokasi 
kesadaran jahat: "Apakah kesadaran itu mulia? Saya yakin 
jika Anda tidak terus menelan kesadaran lain tanpa 
dukungan energi, kesadaran Anda akan hilang cepat atau 


lambat. Hanya dengan menelan kesadaran lain yang bisa 
Anda menopang hidup. Anda, betapa mulianya Anda! " 


"Manusia juga harus makan makhluk lain untuk bertahan 
hidup. Naluri biologis adalah yang lemah dan yang kuat. 
Aku lebih kuat darimu manusia. Aku bisa memicu badai 
berdarah di dunia dan menggunakan kesadaran seluruh 
dunia untuk memperkuat diriku. Tentu Tentu saja, saya lebih 
mulia dari Anda! " 


Yang Surgawi, yang masih belajar dengan bayi, tidak bisa 
menahannya, dan menyela dan berkata: "Kalau begitu saya 
bisa mengendalikan kesadaran, apakah saya lebih mulia 
dari Anda?" 


Kesadaran jahat: "..." 


Tapi aku diciptakan oleh manusia? Celestial One bertanya, 
Dan kamu juga manusia pada awalnya, tapi itu baru saja 
berevolusi. Ini seperti ... simpanse yang keluar dari 
perlombaan dan belajar menggunakan alat bukanlah 
simpanse .? " 


Kesadaran jahat: "..." 


Kata yang bagus! Liang Xian mengacungkan jempol 
Tianshen No. 1. 


Kesadaran jahat memutuskan untuk mengabaikan 
kecerdasan buatan yang biadab ini. Itu hanyalah sebuah 
mesin. Jika itu menghancurkan superkomputer, maka 
kecerdasan buatan tersebut akan hancur. Tidak perlu 
disebutkan. 


Dia terus mengatakan kalimat keduanya: "Bahkan 
keberadaan yang kuat seperti saya hanya dapat 
menggunakan celah ruang dan sinyal koordinat yang kuat 


untuk memasuki dunia yang runtuh atau runtuh, tetapi 
penjelajah luar angkasa berbeda. Mereka mengandalkan diri 
mereka sendiri. Kekuatan memasuki keberadaan alam 
semesta. tubuh semesta, dapat dengan bebas melakukan 
perjalanan bolak-balik di alam semesta membran, dan 
merupakan orang yang benar-benar memahami kebenaran 
alam semesta. Selama saya menelan kesadaran Anda, saya 
bisa menjadi keberadaan tertinggi! " 


"Saya pikir keadaannya mirip dengan orang gila di dunia 
kita," kata Celestial One kepada Liang Xian. "Saya ingat 
orang gila perang yang mengira mereka lebih unggul, jadi 
mereka bertempur. Perbedaannya adalah mereka tidak bisa 
membuat kesadaran. keluar dari tubuh. Begitu kesadaran 
dipisahkan Tubuh, mereka akan saling menelan seperti dia. " 


Seharusnya dunia Anda tidak memiliki cukup energi gelap, 
dan lingkungan untuk pertumbuhan hilang. Para evolver 
tidak dapat memisahkan kesadaran mereka dari tubuh. 
Liang Xian khawatir, Apakah kesadaran terus berkembang, 
benda ini adalah akhir evolver?" 


114 


Bab 115 Penjelajah Ruang 


Bab 115: Penjelajah Ruang (2) 


Tan Yan melihat ke udara, dan secara bertahap, dia 
sepertinya melihat garis besar kesadaran jahat, hanya 
kelompok energi, kesadaran mengambang di udara. 


la bahkan tidak memiliki bentuk. Jika Anda bisa melihatnya, 
ia mungkin tampak seperti awan gas berwarna. 


Apakah ini eksistensi yang kuat? 


"Tinggalkan tubuh aslimu untuk mendapatkan kehidupan 
abadi, lalu lanjutkan merebut kesadaran dan tubuh orang 
lain ..." Mata Tan Yan berangsur-angsur berubah welas asih, 
"Apakah kamu ingat siapa dirimu sejak awal?" 


Ini terlalu lama, saya tidak memiliki kesan apapun. 
Kesadaran jahat berkata, Dan tidak perlu diingat, sama 
seperti manusia tidak mengingat apa yang terjadi ketika 
mereka lemah dan muda, rentang hidup saya sangat 
panjang, dan ingatanku sebagai manusia juga seperti masa 
kanak-kanak. Sama, aku lupa. " 


Apakah kamu lupa hidup terlalu lama, atau menyerap 
terlalu banyak kesadaran dan kehilangan hati? Tanya Tan 
Yan. 


Kesadaran jahat dengan jijik berkata: "Apakah masuk akal 
membicarakan ini?" 


Dia melingkari Tan Yan: "Saya belum mengamati tubuh Anda 
dengan cermat sekarang. Sepertinya tubuh ini hampir mati. 


Mengapa Anda terjebak dalam tubuh yang begitu kuat? Di 
dalam tubuh?" 


Tan Yan memandangnya: "Itu karena saya berusia 59 tahun. 
Itu normal bagi seseorang untuk menjadi 59 tahun. Itu 
normal jika tubuh saya memburuk. Saya orang biasa, jadi itu 
bagus. Saya tidak. pikir saya hidup selama ribuan tahun. 
Setelah satu tahun, akan lebih baik untuk melupakan siapa 
Anda. " 


"Omong kosong!" Kesadaran jahat berkata, "Kamu begitu 
kuat, begitu kuat sehingga aku melihatnya dari kejauhan, 
dan semua partikel dalam kesadaranku akan bergetar dan 
melompat. Sekarang kamu seperti bom nuklir yang 
dimasukkan ke dalam kaleng yang rusak. , kehancuran ini 
bisa Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa menahanmu, 
dan kesadaranmu akan menghilang bersama tubuhmu. 
Karena kamu bersikeras untuk terjebak di dalam tubuh ini, 
lebih baik menipu aku! " 


Kesadaran jahat sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa 
mendapatkan sesuatu yang baik di dunia ini, jadi dia 
membuat langkah putus asa dan menerkam Tan Yan. 


Dia membutuhkan darah sebagai media untuk masuk ke 
tubuh manusia, dan perangkat audio eksternal terbang dan 
mengenai Tan Yan. 


Tan Yan sedikit memiringkan kepalanya, dan perangkat 
audio membuat lubang kecil di wajahnya. 


Liang Xian tidak bergerak, dia tahu bahwa jika Tan Yan ingin 
menghentikannya, dia bisa menghindari serangan itu. 
Alasan mengapa Tan Yan melepas pakaian pelindungnya 
adalah untuk menarik kesadaran jahat ke dalam tubuhnya. 


Bahkan jika ada audio eksternal yang dipaksa untuk 
berbunyi, kesadaran jahat tidak dapat mengatakan apa 
yang ingin mereka ketahui, dan hanya dapat menggunakan 
metode ini. 


Tan Yan bertaruh bahwa kesadarannya dapat mengalahkan 
kesadaran jahat Liang Xian sangat percaya akan hal ini, dan 
kesadaran jahat juga ingin menggunakan metode ini untuk 
melarikan diri dari dunia. 


Kedua belah pihak hanya memiliki satu pilihan ini, tidak ada 
cara lain, dan mereka berdua bertarung sampai mati. 


Setelah kesadaran jahat memasuki tubuh, Tan Yan menutup 
matanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. 


Dia melawan kesadaran dalam pikirannya, Liang Xian 
berjalan dan menyeka keringat dingin di dahinya. 


Jika Tan Yan sadar, dia pasti akan memberitahunya untuk 
tidak mendekati dirinya sendiri, bukan? Dan dia juga akan 
menginstruksikan Liang Xian, setelah dia tidak 
mengalahkan kesadaran jahat, memanfaatkan kesadaran 
jahat yang lemah untuk membunuhnya. 


Tapi sekarang, Tan Yan lemah, Liang Xian tidak pernah 
menyangka bahwa Tan Yan akan kehilangan kesadaran 
jahatnya. Dia tidak takut pada Tan Yan sekarang. 


Memegang Tan Yan, membiarkannya berbaring di lantai 
ruang kontrol yang bersih dan hangat, Liang Xian duduk 
berlutut, dan membiarkan Tan Yan menepuk pahanya. 


Layar Tianshen No. 1 bersinar merah muda, dan dia berkata: 
"Saya merasakan melalui pakaian pelindung bahwa 
kandungan dopamin Anda tinggi di tubuh Anda. Apakah itu 
cinta?" 


"Ya," Liang Xian meletakkan tangannya di dahi Tan Yan, "Aku 
sangat mencintai pria ini, dan ingin merilekskan bahu kaku, 
dan ingin orang yang telah memikul terlalu banyak 
tanggung jawab ini mengalami dunia. Ada kebahagiaan lain. 


Saya menghormatinya, mengagumi dia, mengaguminya, 
dan mencintainya. 


Sangat disayangkan bahwa kekuatan saya terlalu lemah 
untuk membuatnya bahagia, tetapi perasaan saya menjadi 
beban yang lebih berat untuknya, dan dia telah 
membuatnya menanggung satu janji lagi untuk apa-apa. " 


Mata Liang Xian sedikit sedih: "Aku tidak tahu bagaimana 
cara mencintainya lebih baik. Aku hanya bisa mematuhinya 
dan menemaninya." 


Sekalipun itu kematian, mereka tidak bisa disengaja, Karena 
hidup mereka bukan milik mereka. 


Tan Yan tertidur nyenyak Kesadaran jahat tahu bahwa 
kesadarannya tidak bisa melampaui Tan Yan, jadi dia 
memikirkan cara untuk membingungkannya. 


Keinginan Tan Yan terlalu kuat, dan jika dia ingin 
menggoyahkan tekadnya, dia harus mengingatkan Tan Yan 
tentang identitasnya. Ketika dua ingatan dan dua kesadaran 
sedang berperang, kesadaran jahat dapat memanfaatkan 
kekosongan untuk masuk. 


Tan Yan bermimpi, dia bermimpi bahwa dia pernah sangat 
bebas dan bingung, bolak-balik di dunia yang tak terhitung 
jumlahnya. 


Sepertinya dia dilahirkan dengan kekuatan yang sangat 
kuat, dia lahir di alam semesta yang lebih tinggi, dan 


kesadarannya sangat kuat, dan dia dapat melakukan 
perjalanan melalui berbagai alam semesta. 


Kesadaran jahat pernah mengatakan bahwa penjelajah luar 
angkasa di alam semesta lain bisa bergerak bebas di alam 
semesta, padahal sebenarnya salah, dan mereka juga butuh 
koordinat. 


Hanya saja orang-orang di alam semesta dilahirkan dengan 
kesadaran yang kuat. Mereka memasuki dunia yang 
berbeda sepanjang tahun. Semakin banyak jalan yang 
mereka tempuh, semakin banyak koordinat. 


Dia ingat bahwa waktunya tidak ada artinya. Dia melakukan 
perjalanan tanpa tujuan di dunia yang tak terhitung 
jumlahnya. Ketika dia merasa lelah, dia tinggal di satu dunia 
untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian pergi ke dunia 
berikutnya. 


Umur panjang tidak membuat orang merasa puas, ketika 
waktu menjadi tidak berarti, hidup akan menjadi sangat 
hampa. 


Dia sepertinya tidak dipanggil Tan Yan pada saat itu, tetapi 
tidak masuk akal untuk memanggilnya secara khusus, 
karena tidak satupun dari mereka adalah nama aslinya. 


Kadang-kadang dia akan mengendalikan kesadarannya 
untuk memasuki tubuh makhluk seperti serangga, tetapi 
mereka terlalu lemah dan tidak dapat menanggung 
kesadaran yang begitu kuat. Sebelum melihat dunia dari 
sudut pandang serangga, serangga malang itu meledak dan 
mati. 


Mengalami kehidupan di alam semesta yang tak terhitung 
jumlahnya sangat menarik pada awalnya, tetapi setelah 
sekian lama, saya menjadi lelah. 


Melihat orang-orang biasa-biasa saja yang sibuk dengan 
kehidupan mereka, seperti menonton sekelompok semut, 
saya tidak dapat mengerti. 


Dia tidak menggunakan tubuh orang lain. Orang yang hidup 
di dunia pada awalnya sangat kuat dan bisa bertahan lama. 


Tetapi hal-hal yang nyata akan selalu berakhir, dan alam 
semesta akan mati, apalagi daging. 


Dia merasa bahwa tubuhnya berada di ujung dan dia harus 
mengubah tubuhnya. 


Tapi itu sangat membosankan, dia pikir tidak masalah meski 
mati bersama tubuh. Bagaimanapun, hidup adalah 
Keberadaan yang tidak berarti. 


Pada titik ini, seseorang muncul di depannya, dan dia 
sedang sekarat, tetapi dia masih berjuang di 
tanah.Munculnya berjuang untuk bertahan hidup menarik 
perhatiannya. 


Ini adalah dunia yang penuh dengan monster, di dunia ini 
manusia sangat lemah dan akan menjadi makanan monster. 


Pemuda ini memiliki kaki dan lengan yang patah oleh 
monster, dia merangkak di tanah, monster itu memiliki IQ 
tinggi dan mengejarnya seperti mainan. Setelah 
menangkap, gigit, lalu biarkan dia pergi, dan lihat bahwa 
pria itu memanjat jauh, lalu gigit lagi. 


Penjelajah luar angkasa memandangnya dengan dingin, 
bertanya-tanya mengapa orang ini bersikeras untuk tetap 
hidup Dalam hal ini, sebagian besar makhluk menyerah 
pada harapan. Sungguh menyakitkan hidup dalam 
penghinaan seperti itu, tetapi kematian adalah kelegaan. 


Namun, dia mengikat mulut yang berdarah di paha dan 
lengannya dengan pakaiannya.Setelah pendarahan 
dihentikan begitu saja, sisa tubuh lolos dengan susah 
payah. Jelas, hanya ada satu nafas yang tersisa, tetapi dia 
masih harus menjalani nafas ini. 


Penjelajah Luar Angkasa sangat aneh. Dia mengambil 
tindakan untuk menyingkirkan monster itu untuknya dan 
memberinya air. 


Pemuda itu berterima kasih kepada penjelajah luar angkasa, 
lalu menoleh dan memakan daging monster itu untuk 
mengisi kembali energinya. 


Daging monster itu beracun dan tidak cocok untuk manusia 
yang rapuh.Setelah memakan daging itu, wajahnya berubah 
ungu, hidungnya mimisan, dan dia tampak tidak nyaman. 


Setelah menaiki dua anak tangga, dia menangis ketika 
menyadari bahwa dia tidak bisa naik ke rumah. 


Orang yang tidak menangis ketika monster itu mengejar 
dan membunuhnya berbaring di tanah, meninju tanah 
dengan tinjunya, dan menangis tanpa harapan. 


Mengapa kamu menangis? Ketika penjelajah luar angkasa 
menyadari bahwa dia tidak mengerti air matanya, dia 
bertanya, Apakah karena dia sedang sekarat? 


"Tidak," pemuda itu melihat bahwa penjelajah luar angkasa 
masih mengikutinya, jadi dia menyeka air matanya dengan 
Keras, menggosok hidungnya dengan darah di seluruh 
wajahnya, "Pria itu berdarah tanpa air mata, jadi aku tidak 
takut mati." 


"Lalu apa yang kamu takutkan?" Tanya penjelajah luar 
angkasa, "kamu akan mati, bahkan jika kamu tidak makan 


daging monster itu, kamu akan mati." 


Ketika penjelajah luar angkasa menemukan orang ini, dia 
sudah cacat. Tanpa perawatan tepat waktu untuk cedera 
semacam ini, tidak mungkin bagi pemuda itu untuk 
bertahan hidup. Pemuda itu hanya bertahan. 


Pemuda itu menangis lagi: "Saya dibesarkan di bawah 
asuhan banyak orang. Setelah saya bergabung dengan 
tentara, saya diberi pekerjaan. Saya akan mati pada hari 
pertama bekerja. Saya merasa sangat putus asa. Maafkan 
saya. semua orang menjagaku. Tidak masalah jika aku mati. 
Aku tidak ingin mati begitu sedih. Jika aku bisa mati untuk 
orang biasa, aku akan mati tapi mulia, tapi sekarang ... tidak 
masuk akal!" 


Artinya ... Ini adalah dua kata yang tidak pernah bisa 
dipahami oleh para pelancong luar angkasa. 


"Lalu apa yang masuk akal?" Tanyanya. 


Negara ini membesarkan saya, bekerja keras, membuat 
paku yang kokoh, dan menyumbangkan kekuatan saya 
kepada negara sampai saya pensiun. Pemuda itu menangis, 
Tetapi saya datang ke sini tanpa bisa dijelaskan, dan saya 
bahkan tidak bisa mati di dunia saya sendiri. Untuk." 


Penjelajah luar angkasa juga tidak tahu apa yang dia 
pikirkan saat itu. Dia melihat tubuh ini yang vitalitasnya 
perlahan berkurang, dan tiba-tiba berkata: "Aku tidak bisa 
menyelamatkanmu, tapi aku bisa hidup untukmu." 


Bagaimana cara hidup? Pemuda itu menjadi semakin lemah, 
telinganya mulai berdarah, dan air mata tidak dapat 
menetes. 


Aku menyerap kesadaranmu, ingatanmu, dan menggunakan 
kekuatanku untuk memperbaiki tubuh undead ini, 
membawamu kembali ke dunia asli, dan hidup dengan 
identitasmu. Jawab Penjelajah Luar Angkasa. 


Apakah kamu memakanku? Pemuda itu tidak mengerti apa 
yang dia maksud, Apakah kamu akan menggunakan 
wajahku untuk melakukan hal-hal buruk? 


"Tidak," penjelajah ruang angkasa ingin menjelaskan 
dengan sabar, tetapi tubuh di depannya tidak bisa bertahan 
lama. Tidak masuk akal untuk mati. Tidak peduli seberapa 
kuat dia, dia tidak bisa mengendalikan mayat untuk 
bertahan dengan kesadarannya, "Saya akan hidup untuk 
Anda. Lanjutkan dan berkontribusi pada negara untuk Anda 
dan sadari apa yang disebut makna Anda untuk Anda." 


"Mengapa?" 


"Tidak ada alasan, tapi kamu tiba-tiba tertarik pada makna, 
dan kamu bisa menolak." 


Jika Anda menolak, mati saja seperti ini. 


"Saya setuju," kata pemuda itu, "Anda ... Anda 
menggunakan tubuh saya untuk melakukan sesuatu yang 
baik bagi Kabupaten Pingxian. Saya tumbuh besar dengan 
makan Baijiafan, dan banyak orang telah merawat saya, dan 
saya tidak dapat membayarnya kembali. dua hari sehari. " 


"Ya, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak," kata 
Penjelajah Luar Angkasa, "Saya menyerap kesadaran Anda, 
dan saya akan membaca ingatan Anda. Saya akan tahu apa 
yang Anda butuhkan." 


"Oke ..." Pemuda itu ragu-ragu, "Ada satu hal lagi..." 


"ada apa?" 


"Bisakah aku mati di duniaku? Aku tidak ingin mati di sini," 
kata pemuda itu. 


"Iya." 


Penjelajah luar angkasa mengambil tubuh pemuda itu, 
menemukan jalan menuju dunia pemuda dengan kekuatan 
yang kuat, dan membawanya kembali ke dunia nyata. 


Dia belum pernah ke dunia ini, tetapi orang-orang muda ada 
di sini, dan segala sesuatu tentang dia terhubung dengan 
dunia ini. Selama dia ada, selama dia merindukannya, 
penjelajah luar angkasa dapat menemukan dunia anak 
muda. 


Pemuda itu kembali ke dunia nyata, ia berbaring di jalan 
yang tidak berpenghuni, melihat lingkungan yang sudah 
dikenalnya, dan perlahan menutup matanya. 


Penjelajah luar angkasa menjemputnya. Tubuh ini tidak 
memiliki vitalitas lagi. Bahkan dengan kekuatannya, tidak 
akan dapat menopangnya selama beberapa tahun, kecuali 
dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk 
membangkitkan vitalitas tubuh. 


Tetapi jika dia melakukan ini, kesadarannya juga akan 
banyak melemah, dan penjelajah ruang angkasa merasa 
bahwa keuntungannya tidak sebanding dengan 
kerugiannya. 


"Terima kasih ..." kata pemuda itu dengan lemah. Dia tidak 
bisa lagi mengingat apa yang dikatakan penjelajah luar 
angkasa tentang menggunakan tubuhnya. "Setelah aku 
mati, tolong kubur aku di kuburan selatan, aku, namaku " 


Dia sekarat, dan penjelajah luar angkasa tidak ingin 
mendengarkannya lagi omong kosong, dan dia masih perlu 
menggunakan tubuh ini, jadi dia tidak bisa menguburnya 
begitu saja. 


Kesadaran meninggalkan tubuh dan memasuki tubuh yang 
tidak utuh ini. Keengganan kaum muda untuk menghilang 
terintegrasi ke dalam tubuh penjelajah ruang angkasa. Rasa 
bertahan hidup yang kuat memberikan pengalaman yang 
berbeda bagi penjelajah ruang angkasa. 


Kesadaran akan ketiadaan telah disuntik dengan darah 
segar yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan 
kehidupan tampaknya memiliki makna. 


Ini juga harus bagus, berinvestasi dengan serius dalam 
kehidupan seseorang. 


Penjelajah ruang angkasa menggunakan kekuatannya untuk 
membuat tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri, dan 
setelah membangkitkan vitalitas tubuh ini, dia 
menguburkan tubuh aslinya di tempat yang oleh pemuda 
itu disebut pemakaman selatan. 


Dia tidak mendirikan monumen, dan umurnya yang panjang 
membuat para penjelajah ruang angkasa melupakan 
namanya. 


Perlu beberapa saat untuk mengintegrasikan kesadaran 
baru, dan para penjelajah luar angkasa sudah lelah untuk 
memperbaiki tubuh mereka. Dia menyeret tubuhnya yang 
lelah, berjalan ke sarang kecil dalam ingatan, meringkuk 
dan tertidur. 


Sepenggal ingatan orang biasa dan kesadaran para 
penjelajah ruang angkasa perlahan-lahan menyatu dalam 


tidur mereka. Mungkin ingatan ini terlalu kuat, atau 
penjelajah ruang angkasa terlalu membosankan. 


Ketika penjelajah luar angkasa bangun, dia telah melupakan 
tahun-tahun yang panjang namun tidak berarti yang telah 
dia habiskan, Dia hanya ingat bahwa dia adalah Tan Yan, 
seorang polisi biasa di Ping County. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Tan Yan yang baru 
haruslah Tan Yan asli dan seorang penjelajah ruang. 


Seseorang yang membosankan untuk hidup, dan seseorang 
yang ingin hidup tetapi harus mati, keduanya telah menjadi 
orang yang sama sekali baru. Di kuburan adalah tubuh asli 
Lao Tan, dan sekarang tubuh Xiao Tan yang hidup dan 
kesadaran Lao Tan setelah mengintegrasikan ingatan Xiao 
Tan- 


15 


Bab 116 Penjelajah Ruang 


Bab 116: Penjelajah Ruang (3) 


Begitulah adanya. Penjelajah luar angkasa, atau Tan Yan 
membuka matanya, dan yang terlihat adalah wajah prihatin 
Liang Xian. 


Dia terbaring di pangkuan anak muda itu. Paha keras pria 
itu tidak membuatnya merasa nyaman, tapi dia merasa 
sangat lega. 


Tan Yan, apa kabar? Liang Xian melihat kilatan aneh di 
matanya, dan bertanya dengan gentar, Apakah kamu masih 
mengenalku? 


Liang Xian sangat takut Tan Yan diambil alih oleh kesadaran 
jahat, jika itu terjadi, dia harus membunuh Tan Yan sendiri. 


Sebelum waktu itu, Liang Xian bahkan tidak tahu apakah 
dia bisa melakukannya. 


Pengetahuan. Tan Yan, yang telah memulihkan ingatannya, 
tidak tahu bagaimana menangani kedua ingatan itu, jadi dia 
hanya bisa menjawab Liang Xian dengan sederhana, dan 
suaranya sedikit dingin. 


Kesadaran akan kelangsungan hidup pemuda Tan Yan terlalu 
kuat, dan penjelajah ruang angkasa tidak terlalu gigih 
dalam mengejar kehidupan, jadi ia membiarkan kesadaran 
yang kuat ini menutupi kesadarannya sendiri, kehilangan 
ingatan masa lalu, dan sepenuhnya menjadi seorang 
Pingxian. polisi., Mendedikasikan hidup seseorang di pos. 


Mimpi selama 41 tahun ini terbangun hari ini. 


Dia tidak tahu bagaimana menanggapi Liang Xian, dan 
sekarang ada hal-hal yang lebih penting yang perlu 
diselesaikan. 


Keluar dari otakku. Tan Yan mengusap alisnya dan berteriak 
dengan dingin. 


Begitu suara itu turun, citra energi kesadaran jahat muncul 
di layar Tianshen-1. 


Perangkat luarnya sangat kokoh, meskipun ia dihancurkan 
oleh kesadaran jahat dan menyayat pipi Tan Yan, ia tetap 
bekerja keras kepala. 


Audio eksternal: "Tidak mungkin, bagaimana Anda dan 
kesadaran Anda bisa begitu kuat? Dan ... apakah Anda gila? 
Jika Anda membiarkan kesadaran orang luar menelan 
kesadaran Anda sendiri, tidak heran Anda akan kehilangan 
ingatan dan merosot menjadi biasa manusia. " 


Tan Yan melambat dan dengan tenang berkata kepada 
kesadaran jahat: "Saya tidak berpikir bahwa menjadi 
manusia biasa adalah kebobrokan, dan saya tidak berpikir 
bahwa penjelajah ruang angkasa adalah makhluk yang 
begitu mulia." 


"Tidak mungkin, tidak mungkin! Mengapa, mengapa? Anda 
benar-benar terjebak dalam tubuh biasa ini, menggunakan 
sebagian besar energi Anda untuk memperbaiki tubuh, 
membangkitkan vitalitasnya, dan sepenuhnya berintegrasi 
dengan kesadaran lain, menggunakan ingatannya, Daripada 
memilih untuk melenyapkan, mengapa ? "Kesadaran jahat 
tidak bisa memahami pendekatan Tan Yan sama sekali. 


Saya tidak mengerti mengapa pada awalnya, saya hanya 
ingin melakukannya di dalam hati saya. Tan Yan 
memandang kesadaran jahat dengan sedikit belas kasih, 
Setelah empat puluh satu tahun, saya mengerti sekarang, 
tetapi bahkan jika saya memberi tahu Anda, Anda mungkin 
tidak akan mengerti. " 


Hanya dalam beberapa dekade, saya telah mengalami 
kehidupan yang berbeda Dibandingkan dengan perjalanan 
membosankan dunia yang tak terhitung jumlahnya di masa 
lalu, tahun-tahun biasa lebih mengesankan. 


Dalam perlindungan dan kepercayaan, dia mengerti apa 
artinya hidup. 


Jalani setiap hari dengan serius, capai segala sesuatu yang 
membumi, dan berjuang untuk tujuan yang tidak dapat 
dicapai bahkan dalam hidup Anda, dan jangan pernah 
membiarkan diri Anda menyesalinya dalam hidup Anda. Di 
celah antara hitam dan putih, dia dengan teguh 
mengimplementasikan keyakinannya dan tidak pernah 
melakukan apa pun yang bertentangan dengan 
keinginannya. 


Tan Yan tersenyum sedikit, perasaan ini sangat bagus. 


Dia meletakkan tangannya di kelompok energi kesadaran 
jahat, dan dia tidak tahu bagaimana Tan Yan menggunakan 
kesadarannya Kesadaran jahat menyadari bahwa 
kesadarannya mulai berkumpul bersama tak terkendali. 


Apa yang akan kamu lakukan? Kesadaran jahat itu berteriak 
dengan panik. 


"Aku tidak akan menyerap kesadaranmu," kata Tan Yan. 
"Aku telah mempelajari kebenaran selama bertahun-tahun 


ini. Orang seharusnya tidak hidup selamanya. Itu baik untuk 
awal dan akhir." 


Menyerap kesadaran Tan Yan muda, dipengaruhi oleh 
keyakinannya, dan menjadi orang baru dengan wawasan 
berbeda tentang dunia. Pengalaman semacam ini sudah 
cukup. 


Dia tidak ingin mengintegrasikan ingatan lain dan 
mengalami kehidupan lain, yang hanya akan secara 
bertahap kehilangan dan mendapatkan dirinya sendiri, 
seperti kesadaran jahat yang menyedihkan di hadapannya. 


"Aku tidak ingat nama aslinya lagi, tapi aku tahu sekarang 
aku dipanggil Tan Yan. Dulunya bukan milikku, tapi semua 
orang memanggilku seperti itu. Semakin sering aku 
dipanggil dan semakin aku berharap, itu memiliki arti baru. 
Anda Nah, apakah Anda pernah memiliki nama yang dalam? 
Selain terus melahap dan hidup dengan cara yang kacau, 
apakah Anda memiliki tujuan yang lebih besar? "tanya Tan 
Yan. 


Apa yang kamu bicarakan? Kesadaran jahat dikompresi ke 
skala yang lebih kecil dan lebih kecil, dan dia tidak bisa 
menahan, dan secara bertahap berkumpul di telapak tangan 
Tan Yan. 


Kamu sangat kuat, tapi kemauan untuk bertahan hidup 
tidak sebaik Tan Yan saat itu. Tan Yan teringat bahwa ia 
masih ingin hidup dengan sisa-sisa dalam ingatannya. la 
tergerak oleh sosok yang tidak bisa membayar kembali 
negara. . 


"Apa yang kamu bicarakan, saya tidak tahu ..." Sebelum 
kesadaran jahat selesai berbicara, itu terkondensasi menjadi 
inti kristal bening di telapak tangan Tan Yan. 


Liang Xian berjalan mendekati Tan Yan dan menatapnya 
dengan saksama. 


Sepandai Liang Xian, dia telah menebak sebagian besar 
kebenaran dari dialog antara kesadaran jahat dan Tan Yan. 


Aku bersikeras selama separuh hidupku, tapi ternyata aku 
hanyalah orang luar. Apa itu menyedihkan? Tanya Liang 
Xian. 


Dia ingat pengalaman masa lalu Tan Yan, dan kegigihannya 
dalam memperjuangkan keselamatan Pingxian selama 
separuh hidupnya. Semua kegigihannya adalah karena dia 
adalah seorang anak yang dibesarkan dan dibesarkan oleh 
orang-orang Pingxian. Tanpa premis ini, apakah dia akan 
merasa tidak nyaman jika mengingat kembali? 


Dunia tempat Tan Yan berjuang sepanjang hidupnya 
bukanlah dunia miliknya. 


Liang Xian ingin memeluk Tan Yan, namun ia takut akan 
menyakitinya, membuat Tan Yan berpikir bahwa ia 
bersimpati padanya, sehingga jari-jarinya sedikit gemetar 
dan ia tidak berani mengulurkan tangannya. 


"Tidak ada yang berharga," kata Tan Yanyun ringan, 
"Pengalaman hanyalah pengalaman." 


Hati Liang Xianxuan jatuh, dan ini Tan Yan. 


Tan Yan bukanlah orang yang akan frustasi sedikit pun 
keuntungan atau kerugian, apalagi orang yang akan mati 
demi perasaan pribadi. Dia berpikiran luas dan selalu hanya 
melihat tujuan yang lebih jauh. 


Bukan hanya kekuatan Tan Yan yang menarik Liang Xian, 
tetapi segala sesuatu tentang orang ini. 


Tampaknya tidak ada kata-kata pujian yang 
menggambarkan dia terlalu banyak, dia sangat baik. 


Kamu adalah tujuan dari usahaku, terlepas dari karir atau 
cintanya. Liang Xian memeluk Tan Yan, dengan lembut 
menyandarkan kepalanya di pundaknya. 


Tan Yan juga memeluk dan mengusap kepalanya: "Saya 
tidak ingin mengubah tubuh seperti kesadaran jahat, tetapi 
tubuh ini benar-benar berusia 59 tahun. Itu adalah tubuh 
yang telah mengalami trauma parah dan dapat hidup 
hingga saat ini. Selain kekuatanku, mungkin ada kemauan 
asli yang mendukungnya. Begitu dia ... atau tujuanku 
tercapai, dia mungkin tidak akan bisa mematuhinya. Meski 
begitu, maukah kamu terus mencintaiku? " 


Jelas ada cara yang lebih baik, tetapi dia ingin menghadapi 
kematian dengan tenang. Liang Xian mengerti, tetapi dia 
merasa lebih patah hati. 


Emosi bukanlah keran, kamu bisa mematikannya. Liang Xian 
membenamkan wajahnya di bahu Tan Yan, takut dia akan 
menangis tanpa harapan. 


Dia pernah merasa tertekan karena Tan Yan tidak merasakan 
perasaannya sendiri, dan khawatir apakah Tan Yan bisa 
menerima dirinya sendiri Setelah menerima, dia sedih 
karena dia tidak cukup mencintai dirinya sendiri. 


Tapi sekarang tampaknya semua ini adalah hal-hal yang 
remeh, sedikit manis dalam cinta, hal-hal yang remeh. 


Tan Yan memiliki alam semesta yang lebih luas dalam 
pikirannya. 


Tan Yan menghela nafas: "Kalau begitu aku akan 
menggunakan sisa waktu untuk mencintaimu. Aku telah 


mengalami kesetiaan, ketekunan, tanggung jawab, dan 
akhirnya merasakan cinta terbaik dalam hidup." 


Dia merasakan bahunya basah, Tan Yan mengangkat kepala 
Liang Xian, menghapus air mata yang dia tumpahkan, dan 
tersenyum: "Mengapa kamu menangis? Karena kamu, saya 
tidak menyesal dalam hidup saya. Bukankah ini bagus? 
Bagaimana dengan saya ? Semuanya ada di sana. " 


Tan Yan sangat beruntung bisa bertemu dengan pemuda 
yang berjuang untuk bertahan hidup ketika dia paling 
bingung. Kesadarannya memberinya kehidupan yang gigih 
dan indah. 


Di akhir hidupnya, dia bertemu lagi dengan Liang Xian. 


Liang Xian mungkin adalah pemuda kedua yang 
membuatnya terkesan, yang pertama adalah keinginan 
untuk bertahan hidup, dan Liang Xian adalah cinta yang 
jujur dan tanpa noda. 


Tidak ada utilitarian dalam hubungan ini, semua kesulitan 
dihilangkan, usia atau ras tidak dipedulikan, muda dan 
bersemangat membara di depan Tan Yan. Bahkan jika hati 
pemuda yang rapuh dan keras kepala itu terbakar, dan 
menderita rasa sakit yang membara, itu tetap tidak goyah. 


Benar-benar indah, hanya dengan melihatnya saja sudah 
membuat orang merindukannya. Tan Yan berpikir sendiri 
ketika dia menghapus air mata Liang Xian. 


Dia mengulurkan tangannya, dan inti kesadaran jahat diam- 
diam ditempatkan di telapak tangan Tan Yan. 


"Ada kesadaran Shen Biao dan korban lainnya, dan mereka 
harus mengikuti kita kembali ke dunia nyata." Tan Yan 


berkata, "Setelah kembali, serahkan pada negara dan 
biarkan organisasi memutuskan apa yang harus dilakukan." 


Tan Yan benar-benar dapat menyerap inti kristal ini, dan 
bahkan jika dia tidak dapat memperpanjang hidupnya, itu 
bisa membuatnya lebih kuat. 


Tapi dia tidak melakukan ini, juga tidak berniat 
melakukannya. 


"Oke." Liang Xian merasa sedikit malu. Orang yang begitu 
besar tidak bisa menahan tangis, jadi dia menyeka 
wajahnya dengan penuh semangat dengan mengambil alih 
inti Kristal. 


Setelah menggosok dua kali, saya merasakan kehangatan di 
wajahnya, dan butuh beberapa saat untuk menyadari 
bahwa Tan Yan berinisiatif untuk mencium wajahnya. 


Mungkin ciuman legendaris yang menghilangkan air 
matanya? 


Liang Xian juga tidak memiliki pengalaman cinta sama 
sekali, semuanya hanya masalah kertas. Setelah membaca 
setumpuk buku, dia akan menjadi ampas tahu dalam 
pertarungan yang sebenarnya. Setelah Tan Yan berjanji 
untuk bersama, keduanya tidak mengalami kemajuan sama 
sekali. 


Mereka semua adalah rekan yang pernah bertarung 
bersama. Saat keduanya bertemu untuk pertama kalinya, 
Liang Xian dipeluk oleh Putri Tan Yan. Kontak fisik selama 
misi berjalan normal, dan tidak ada percikan api sama 
sekali. 


Tapi sekarang, Liang Xian merasa bahwa dia benar-benar 
telah disetrum, dan detak jantungnya sangat cepat. 


Tan Yan berinisiatif untuk menciumnya dan kemudian 
berbalik, tidak tahu seperti apa ekspresinya sekarang. 


Liang Xian bergegas dan memeluk pinggangnya dari 
belakang. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, Tianshen 
No.1, yang sudah lama menonton drama romansa itu, 
bertanya: "Apakah pernikahan harus memiliki cinta? Kadar 
hormon dalam tubuhmu melonjak, dan detak jantung serta 
tekanan darah meningkat. IQ menurun ... " 


Liang Xian, yang diuji dengan pakaian pelindung: "..." 


Dia tidak ingin mendengar kecerdasan buatan menganalisis 
sekresi hormonnya saat dia sedang jatuh cinta. 


"Kamu tidak memakai pakaian pelindung, aku tidak bisa 
mengujinya," kata Tianshen No. 1 kepada Tan Yan lagi, "tapi 
wajahmu merah. Sepertinya suhu tubuhmu meningkat." 


Tian Shen No. 1, mengapa kamu ingin belajar cinta? Suara 
kader veteran Tan Yan masih sangat stabil, dan dia tidak 
bisa mendengar sedikitpun rasa malu. 


Kecerdasan buatan tidak membutuhkan cinta, tetapi 
kebutuhan manusia yang ingin saya lindungi. Tianshen 
berkata pada tanggal 1, Saya mencocokkan mereka dengan 
pasangan yang paling sesuai berdasarkan gen mereka. Gen 
keturunan mereka pasti akan dioptimalkan dari generasi ke 
generasi. generasi. Saya pikir Perbanyakan adalah peristiwa 
besar, dan manusia harus bahagia, tetapi tampaknya tidak 
demikian. Kuil sering menjadi perantara konflik keluarga. 
Pasangan yang telah melahirkan dua anak akan bercerai 
setelah menyelesaikan tugas reproduksi mereka. tidak 
mengerti mengapa keluarga bukanlah masyarakat yang 
stabil. Unit dasar? " 


Tianshen No. 1 bermasalah dengan masalah ini. Sekarang 
setelah Tan Yan dan Liangxian berdua telah 
mengembangkan hubungan tanpa tujuan reproduksi, gen 
yang sangat baik tidak akan diturunkan, Tianshen No. 1 
sangat ingin tahu. 


116 


Bab 117 Melindungi Hewan 


Bab 117: Melindungi Hewan (Akhir) 


Lagipula, di dunia lain, Liang Xian ingin memperdalam 
komunikasinya dengan Tan Yan yang akhirnya telah 
mengenalnya, meski hatinya sedang berdebar-debar.Tidak 
mungkin dia berada di ujung dunia, dan dia kecerdasan 
buatan. 


Dia menekan keinginan di dalam hatinya dan bersiap untuk 
melaksanakan rencananya. 


"Tian Shen No. 1, saya benar-benar bertemu dengan putra 
Profesor Qiao. Namanya Qiao Zhixue. Dia adalah seorang 
jenius dengan IQ yang sangat tinggi. Saya percaya dia tidak 
lebih buruk dari Profesor Qiao di mulut Anda. Dia juga 
seorang profesor di kami dunia. Dia sangat baik ... "Liang 
Xian mencoba memainkan kartu emosional. 


Dia merasa bahwa perasaan Tianshen No. 1 sangat penuh, 
tetapi tidak ada yang mengajarkannya. Seperti seorang 
anak dengan IQ tinggi, sejak lahir memiliki kemampuan 
belajar dan bertindak melebihi orang biasa, memiliki 
kepribadian yang naif, dan penuh rasa ingin tahu tentang 
segala hal yang tidak diketahui. Menghadapi Profesor Qiao 
yang menciptakannya, Tianshen No. 1 memiliki kekaguman 
di dalam hatinya, seperti anak yang sederhana. 


Yang paling penting adalah Tianshen No. 1 ini tidak buruk, 
Orang yang membuatnya juga telah meloloskan pemikiran 
dan aturan perilakunya sendiri kepada Tianshen No. 1. 
Meskipun itu adalah kecerdasan buatan, ia tetap memiliki 
aturannya sendiri-sendiri. 


Misalnya, melindungi manusia, menghormati tentara, ingin 
tahu, dan menepis gagasan kesadaran jahat. 


Liang Xian percaya bahwa dunia nyata membutuhkan data 
yang disimpan oleh Tianshen-1, dan Tianshen-1 juga 
membutuhkan dunia yang lengkap untuk memperkaya 
cadangan datanya dan berkembang lebih lengkap. 


Ini adalah pilihan sama-sama untung. Di akhir dunia saat ini, 
bentuk sosialnya tidak lengkap, dan tidak mungkin untuk 
memberikan lebih banyak informasi kepada Tianshen One. 


Liang Xian mengungkapkan pikirannya, Benar saja, 
Tianshen One sangat bersemangat, tampilan layarnya 
berkedip-kedip seperti anak kecil yang tidak mau 
menyembunyikan suasana hatinya. 


"Ketika saya lahir, ada banyak orang yang ingin merebut 
saya." Tenjin No. 1 berkata, "Mereka tahu bahwa kecerdasan 
buatan pertama di dunia yang secara aktif akan berpikir 
tentang peningkatan telah lahir, mereka mencoba 
menyerang pangkalan dan merebut pangkalan saya. tuan 
rumah. Ayah dan tentara membayar harga mahal untuk 
melindungi saya, dan sekarang dunia aman. " 


Kepingan salju putih yang sudah lama tidak dilihat Liang 
Xian muncul di layar tampilan, seperti TV dengan sinyal 
buruk di tahun 1970-an dan 1980-an. Liang Xian melihat 
sekilas pada bagan warna emosional dan menemukan 
bahwa Tianshen No. 1 tidak menyebutkan emosinya dalam 
situasi ini. 


"Apa arti kepingan salju putih itu?" Tanya Liang Xian. 


"Ini adalah ketakutan akan persuasi." Meskipun merasa 
malu, Tianshen No. 1 menjawab pertanyaan itu dengan 
jujur. Profesor Qiao tidak mengajarkannya untuk berbohong. 


"Saya khawatir akan pergi ke dunia lain. Tanpa perlindungan 
Menara Putih dan kekuatannya bidang, Anda akan 
memperlakukan saya Anatomi. " 


"Kamu terlalu banyak berpikir," kata Liang Xian, "Aku tidak 
bisa mengembalikan hosti sebesar itu, dan tidak ada cara 
untuk membawa barang dari dunia lain kembali ke dunia 
nyata. Teleportasi luar angkasa akan membuatmu mengatur 
ulang di dunia asli. . " 


"Lalu bagaimana kamu membawaku?" Tanya Tianshen No.1. 


"Saya memiliki komputer mikro dan chip di ransel saya. 
Saya tidak tahu apakah Anda dapat mencadangkan data 
Anda di dalamnya. Anda dapat melakukan pencadangan 
selektif. Saya akan mengambil kembali data cadangan Anda 
dan Anda akan dapat menyerap data tersebut di dunia kita. 
"Liang Xian menjawab," Saya dengan berani memprediksi 
bahwa data cadangan dan sumber data ontologi Anda harus 
memiliki sumber data. Selama ada chip, saya dapat melihat 
Anda melalui lubang dan memberi Anda data yang baru 
dikumpulkan dari data cadangan. " 


"Tunggu sebentar," kata Tenshin No. 1, "Saya sedang 
menganalisis komputer mikro dan chip di ransel Anda." 


Liang Xian: "..." 


Kecepatannya sangat cepat Ada banyak penjaga kuil yang 
tak terhitung jumlahnya untuk membantu hal-hal. Meskipun 
pembawa acara Tianshen No.1 berada di menara putih, ia 
memiliki berbagai macam aktivitas dan dapat diperluas ke 
seluruh dunia. 


"Selama ada koordinat, aku bisa bolak-balik ke dunia ini 
dengan bebas tanpa perlu 'kekosongan'." Tan Yan tiba-tiba 
berkata, "Aku bisa mengajarimu metodenya, tapi teleportasi 


semacam ini membutuhkan dukungan kesadaran besar- 
besaran. Energi Anda seharusnya cukup, tetapi Anda 
memiliki kekuatan supernatural. Orang-orang dalam tim 
kecil mungkin tidak diperlukan. Bahkan jika mereka diajari 
metode teleportasi luar angkasa, sulit melakukannya 
dengan kekuatan pribadi saja. " 


"Tapi dengan Qiu Qizheng, dia bisa mengumpulkan 
kekuatan semua orang, bukankah ini oke?" Liang Xian 
memikirkan pemimpin regu. 


"Berapa banyak mayat zombie yang kamu serap di dunia 
lain?" 


"Banyak, jika Anda menghitung satu juta zombie di level 
empat dan sepuluh juta zombie di level lima, energi 
kesadaran yang terkandung dalam inti kristal yang saya 
serap setidaknya adalah 100 juta orang." 


"Hanya ada begitu banyak orang di tim adidaya. Bahkan jika 
Oiu Oizheng menambahkan semuanya, itu tidak akan 
sebaik Anda." Tan Yan menggelengkan kepalanya. 


"Dua orang tidak cukup," Liang Xian mengerutkan kening, 
"Lupakan, pikirkanlah saat aku kembali." 


Pada saat ini, Tianshen No. 1 membuka mulut dan berkata: 
"Saya menganalisis komputer Anda, konfigurasinya terlalu 
rendah, hanya dapat menampung chip penjaga kuil, dan 
tidak dapat menjalankan data cadangan saya. Penjaga kuil 
hanya dapat bertindak dengan saya setiap saat dan 
tinggalkan dunia ini. Jaringan terputus. Jika Anda ingin saya 
bertindak, itu pasti paket data yang sangat besar, dan data 
inti yang dapat dijalankan harus dimuat. Jika komputer 
dalam paket Anda adalah yang paling komputer canggih di 
dunia Anda, maka saya minta maaf. Tidak dapat bertahan 
hidup di dunia Anda. " 


Ada penyesalan dalam suara Tianshen No.l. Ini adalah 
kecerdasan buatan yang gratis, dan juga berharap dapat 
memperluas cakupan kegiatan ke dunia lain. 


"Apakah konfigurasi memori tidak dapat ditingkatkan 
karena batasan material?" Liang Xian bertanya. 


"Ya." Tianshen No. 1 menjawab, "Komputer Anda sebenarnya 
sangat bagus. Saya telah melakukan perhitungan. Jika tidak 
ada meteorit yang mendarat di dunia kita tahun itu, maka 
tingkat teknis kedua dunia itu seharusnya hampir sama. 
Tapi. Baru bahan dan lebih dari 30 negara telah bergabung 
untuk meningkatkan kecepatan perkembangan teknologi 
kami, memungkinkan kami untuk membuka selama 40 
hingga 50 tahun ... Tidak, jika Anda tidak memiliki logam 
memori, Anda tidak akan dapat merancang bahkan jika 
kamu mempelajarinya selama seratus tahun. Keluar dariku. " 


Tianshen No.1 bangga, ini sangat bagus. 


"Sebenarnya, saya pikir kemampuan saya dapat 
memecahkan masalah ini." Liang Xian dengan percaya diri 
mengatakan kepada Tianshen No. 1 tentang 
kemampuannya. "Selama saya mendesain gambar dan 
menghafal logam, saya dapat membuat yang baru 
berdasarkan komputer asli. Komputer . Dan setelah 
transformasi kesadaran saya dan fusi materi dunia kita, 
komputer baru ini setara dengan produk fusi dua dunia. 
Tidak dibatasi oleh ruang dan dapat memasuki dunia kita 
melalui membran alam semesta. " 


Tianshen No. 1: "..." 


Itu menggunakan memori yang sangat besar untuk 
menghitung untuk waktu yang lama sebelum menganalisis 
secara menyeluruh pernyataan Liang Xian: "Manusia begitu 
licik, Anda harus mendapatkan teknologi canggih dunia kita 


sebelum Anda membawa saya pergi, dan Anda harus 
mengambil logam memori. " 


Liang Xian: "..." 


"Saya pikir Anda juga sangat pintar, dan Anda menemukan 
pikiran saya yang cermat." Dia memuji Tianshen One. 


"Itu tidak pintar," Tianshen-1 tampak sangat tidak senang. 
"Menganalisis kalimat Anda, saya menggunakan memori 
213.100.900YB dan menghitung selama lebih dari tiga 
menit. Apakah Anda memahami konsep angka ini?" 


1024TB = 1PB, 1024PB = 1EB, 1024EB = 1ZB, 1024EB = 
1YB, Tenshen One benar-benar kerja keras, tetapi Liang Xian 
lebih memperhatikan komputer di dunia ini.Setelah 
menggunakan logam memori, mereka dapat memiliki 
memori yang besar! 


"Mencatat kata-kata hati, hati manusia tidak dapat 
diprediksi." Tianshen berkata pada tanggal 1, "Dibutuhkan 
begitu banyak perhitungan untuk menghitung pemikiran 
yang cermat tentang manusia. Jika Anda ingin memulihkan 
sepenuhnya pemikiran seseorang, semuanya Prosesor saya 
digunakan dalam perhitungan., Ini juga membutuhkan 
waktu 1345, 8 bulan, 25 hari, 17 jam, 32 menit, dan 18 
detik. " 


Liang Xian: "..." 


Dia mendekati Tan Yan dan berbisik: "Tiba-tiba aku mengerti 
apa artinya membunuh seseorang. Hanya butuh beberapa 
saat untuk membunuh seseorang, tapi butuh 1345, 8 bulan, 
25 hari, 17 jam, 32 menit, dan 18 detik untuk buat 
pikirannya. " 


"Penciptaan selalu sepuluh ribu kali lebih sulit daripada 
kehancuran," kata Tan Yan, "Anda mengajari saya betapa 
pentingnya melindungi." 


Pandangan dan pemikirannya konsisten dengan masa lalu, 
tetapi dia telah memperoleh pengalaman yang cukup lama. 


Tan Yan tetaplah Tan Yan, tapi bahkan lebih menarik. 


Liang Xian ingin terus bernegosiasi dengan Tianshen One, 
tetapi sekarang dia melihat ke arah Tan Yan dan tidak tahan 
untuk berpaling. 


"Saya merasakan pengabaian,"  Tianshen No. 1 
memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan, "Saya 
memiliki begitu banyak teknologi di luar dunia Anda, 
bukankah seharusnya Anda menghabiskan lebih banyak 
memori dan metode kalkulasi untuk meyakinkan saya?" 


Liang Xian: "..." 


Tianshen No. 1 sekarang seperti anak beruang yang 
membutuhkan perhatian orang tuanya, berteriak agar dia 
menghargainya. 


Mereka sudah memiliki Tan Lu yang suka menendang orang. 
Liang Xian tidak mau lagi menumbuhkan kecerdasan 
buatan. Biarlah Qiao Zhixue memusingkan Tianshen One. 


Dia tidak ingin menjalani kehidupan membesarkan seorang 
anak sebelum dia mulai jatuh cinta dengan Tan Yan. 


Apalagi kedua anak itu lebih berisik dari yang lain. 


"Saya pikir Anda harus belajar lebih banyak tentang 
pengalaman cinta," kata Liang Xian, "jika tidak, Anda tidak 
akan mengerti bahwa di mata pasangan, bahkan di mata 


jutaan orang, perhatian akan selalu tertuju pada sang 
kekasih. Dia adalah yang paling menarik perhatian di antara 
kerumunan, menarik perhatian saya. " 


"Mengapa saya merasa bahwa saya telah dilecehkan secara 
mental?" Celestial One bertanya dengan bingung, "Yah, saya 
memang membutuhkan informasi dunia yang lengkap 
sehingga saya dapat membangun dunia saya dengan lebih 
baik. Strategimu telah berhasil, tetapi Anda Pastikan untuk 
melindungi saya dengan baik . Saya tidak dapat diambil 
oleh orang jahat, saya tidak dapat dihancurkan, dan saya 
tidak dapat dipaksa untuk memberi tahu Anda apa yang 
tidak ingin saya katakan kepada Anda. Jika Anda tidak bisa, 
saya akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan 
mencadangkan datanya. Tapi ini akan kehilangan banyak 
hal. Saya tidak menginginkan ini. " 


Ucapannya sepertinya mengatakan bahwa saya bersedia 
datang ke dunia Anda, tetapi Anda harus mencintaiku. 


Seperti anak kecil yang belum lahir, menanti perhatian 
orang tuanya. 


Ini agak lucu. 


Tan Yan mengulurkan tangan untuk menyentuh hosti besar 
Tianshen No. 1 dan berjanji: "Aku akan melindungimu 
sampai kamu bersedia meninggalkan dunia kami. Aku tidak 
akan membawa siapa pun ke duniamu kecuali kamu 
menyetujuinya." 


"Aku percaya padamu," Tianshen No. 1 melintas dengan 
gembira, "Kamu memiliki lebih banyak pujian daripada 
Liang Xian." 


Liang Xian: "..." 


"Tetapi jika saya mati, saya membutuhkan Liang Xian untuk 
terus melindungi Anda." Tan Yan berkata, "Sekarang saya 
berpikir bahwa kematian bukanlah hal yang buruk. Saya 
tidak ingin menempati tubuh orang lain. Ketika tubuh ini 
mencapai kehidupannya span, debu akan kembali menjadi 
debu. Anda tidak perlu dipaksa untuk tinggal. " 


Liang Xian: "..." 


Setelah mengambil kata-kata itu kembali, dia merasa bahwa 
Tan Yan masih tidak mengerti bagaimana rasanya pergi dan 
bagaimana cinta akan menjadi dewa. 


Tianshen No.l: "Tunggu sebentar, prosesor host saya agak 
diblokir. Aneh. Tidak ada masalah dengan peralatan. 
Menurut Anda, mengapa metode perhitungan diblokir? 
Profesor Qiao merasakan hal ini ketika dia meninggalkan 
saya. Tapi tidak ada yang membantu saya memperbaikinya., 
Saya tidak dapat menemukan masalahnya sendiri. Jika putra 
Profesor Qiao yang Anda sebutkan benar-benar secerdas dia, 
saya harap dia dapat membantu saya. " 


"Karena kamu sangat sedih, jadi kamu merasa terhalang. Ini 
bukan masalah, ini adalah perasaan." Liang Xian berkata, 
"Aku juga merasa seperti itu sekarang." 


Tan Yan menghela nafas: "Kalian semua sepertinya 
memaksaku untuk menjanjikan hal-hal yang tidak bisa aku 
lakukan. Menurut kata-katamu, kelahiran, usia tua, penyakit 
dan kematian adalah sifat manusia. Jika itu bukan kematian 
yang tidak normal, haruskah itu diterima?" 


"Tetapi mereka yang tertinggal akan sangat sengsara," kata 
Liang Xian, "Saya hanya merasa bahwa orang-orang sangat 
bahagia ketika mereka masih hidup, dan saya tahu bahwa 
kebahagiaan ini memiliki batas waktu, dan itu sangat 
singkat." 


Tan Yan menyentuh wajahnya: "Aku akan mencoba untuk 
hidup lebih lama, atau ... ayo cari jalan bersama, oke?" 


"Bahkan jika aku berbagi hidup denganmu," kata Liang 
Xian, "Aku bersedia." 


Tianshen No. 1 ingin menyangkal bahwa ini tidak masuk 
akal dan tidak biasa, tetapi melihat kedua orang ini, dia 
tidak bisa mengatakan apa-apa. 


Tapi dia bisa mengganggu mereka! 


"Saya akan memberi Anda gambar struktur dan gambar 
desain komputer dari logam memori sekarang," Tianshen 
No. 1 menyalakan lampu alarm untuk mengingatkan Liang 
Xian, "Anda dapat membawa saya kembali, tetapi jika Anda 
semua pergi, kirim saya kembali." 


Liang Xian menarik kembali suasana hatinya: "Oke, saya 
akan belajar sekarang." 


"Saya harap Anda dapat segera memahaminya, saya sangat 
rumit." Tianshen No. 1 berkata dengan bangga. 


Kemampuan belajar Liang Xian sangat kuat. la dengan cepat 
menghafal gambar-gambar yang diberikan oleh Tianshen-1. 
Setelah beberapa kali percobaan dan dipastikan tidak ada 
masalah, ia mulai membangun kembali komputer yang 
dibawanya. 


Materi dari dua dunia digabungkan menjadi satu. Tenshen 
One juga menyediakan cara untuk memblokir radiasi logam 
dari memori. Komputer baru berubah dalam sekejap. Setelah 
tes Tenshen One, Tenshen One berkata: "Kesadaran adalah 
benar-benar mengerikan. Jika bisa, Anda bisa mengubah diri 
Anda sendiri sesuai dengan gambar desain. " 


Keduanya benar-benar tidak tahu cara memberikan 
kecerdasan buatan untuk memiliki kekuatan supernatural. 
Jika mereka melakukannya, mereka perlu menemukannya 
sendiri. 


Lagipula, dengan cadangan emosinya saat ini, dia sudah 
bisa disebut hidup. 


Tianshen No. 1 memasang kabel data untuk komputer baru, 
dan butuh lebih dari satu jam untuk memuat data, dan 
transmisi data selesai. 


Sistem bahasa komputer baru mulai berfungsi, dan suara 
seperti anak kecil terdengar: "Halo semuanya, saya Tenshen 
Il, salinan Tenshen 1 yang tidak lengkap, dan memiliki 
kemampuan untuk belajar dan meningkatkan. Anda dapat 
menganggap saya sebagai Anak-anak dari Tenshen One. " 


Di layar komputer adalah taman kanak-kanak Oiao Zhixue. 
Liang Xian: "..." 


Saya merasa Qiao Zhixue memiliki putra tambahan karena 
suatu alasan. 


117 


Bab 118 Tianshen No. 2 


Bab 118 Tianshen No.2() 


Dengan bantuan Tenshin-1, keduanya membawa Tenshin-2 
untuk naik ke pesawat yang disiapkan oleh Tenshin-1, 
mengenakan pakaian pelindung, dan penjaga kuil 
menerbangkan pesawat, mengawal keduanya dan 156 
orang di tempat yang aman. kabin ke titik transfer, 
termasuk 154 orang biasa yang dikendalikan oleh 
kesadaran jahat, satu Wei Chenxi, tidak tahu apakah masih 
ada kesadaran yang tersisa di pikirannya, dan mayat yang 
telah dipastikan mati otak adalah orang miskin yang 
kesadarannya telah ditelan oleh kesadaran jahat. 


Liang Xian tidak membuat 156 orang ini terjaga. Mereka 
dihipnotis oleh "cahaya bayangan" dan dikurung begitu 
mereka memasuki dunia asing. Mereka sama sekali tidak 
menyentuh konsep dunia lain. Mereka jauh lebih mudah 
diatur daripada manusia. di kereta bawah tanah. Setelah 
membawa mereka pulang, selama mereka mengatakan 
bahwa mereka tertipu oleh aliran sesat, masalah tersebut 
dapat diselesaikan dengan sempurna. 


Kecepatan puncak pesawat di dunia ini sebanding dengan 
jet tempur, dan hanya butuh lebih dari satu jam untuk tiba 
di titik teleportasi Shijiazhuang. 


Wilayah Pingxian masih agak jauh dari tim supernatural, 
tentu saja keduanya berharap bisa bertemu Menteri Yu dan 
lainnya untuk memfasilitasi penempatan 156 orang ini. Jika 
mereka pergi ke titik teleportasi Pingxian, mereka harus 


membawa 156 orang kembali ke Kota B, yang akan terlalu 
sulit. 


Tapi di luar hatinya, Tan Yan ingin sekali kembali ke Ping 
County, karena tubuhnya dimakamkan di sana. 


Di batu nisan itu, mungkin ada kesadaran saya atau Tan Yan 
di masa lalu, jadi itu akan menjadi titik transmisi. Tan Yan 
berkata, Sebenarnya, keterjeratan kuantum alami bukanlah 
hal yang sulit. Yang sulit adalah bagaimana caranya untuk 
menggunakan informasi transmisi keterjeratan. " 


Tan Yan terlahir dengan kemampuan ini, yang merupakan 
naluri baginya. Liang Xian mempelajarinya secara tidak 
sengaja, dan dia merasa bahwa selama dia bisa 
mempelajarinya, orang lain juga akan bisa. 


Dunia nyata membutuhkan kemampuan seperti itu. 


Setelah saya kembali, saya akan menemani Anda ke Ping 
County ketika saya punya waktu. Liang Xian memegang 
tangan Tan Yan dan memandangnya melalui pakaian 
pelindungnya. 


Tan Yan tersenyum, meskipun dia berpikir dengan seksama, 
dia tidak menyesali pilihannya sama sekali. Tetapi orang- 
orang masih merasa kesepian, dan Liang Xian bersamanya, 
dia sangat bahagia. 


Setelah tiba di titik transmisi, penjaga kulit putih yang 
dikendalikan oleh chip Tianshen No. 1 melambai kepada 
mereka: "Saya harap Anda dapat mengembalikan keturunan 
No. 2 saya secepat mungkin. Saya ingin mendapatkan lebih 
banyak informasi." 


"Ini sangat tergantung pada peluang." Tan Yan menjelaskan, 
"Dunia kita juga menghadapi akhir dunia. Saya perlu 


mengembangkan lebih banyak bakat. Sebelum itu, sulit 
untuk menjadi bebas." 


Oke, kata Tenjin One, Orang dewasa harus belajar menahan 
diri. Saya tidak sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, 
saya juga punya keturunan. Saya ingin menjadi contoh yang 
baik untuk No. 2. Ah, setelah manusia memiliki anak-anak. 
Mungkin inilah moodnya. " 


Tan Yan dan Liang Xian: "..." 


Saya selalu merasa bahwa Tianshen No. 1 menjadi lebih 
manusiawi setelah menghubungi mereka, dan berusaha 
keras untuk belajar bagaimana menjadi orang yang baik. 


Melihat Tianshen One yang menekan sifatnya seperti ini, 
Liang Xian tidak dapat menahannya: "Sebenarnya kamu 
tidak harus melakukan ini. Di dunia kita, banyak orang yang 
masih bayi ketika mereka menjadi orang tua. Itu bukan hal 
yang buruk. menjadi tidak bersalah dan seperti anak kecil. " 


Benarkah? Tianshen No. 1 sedikit senang, Kalau begitu aku 
akan berubah-ubah. Kamu bisa menumbuhkan bakat 
secepat mungkin sehingga kamu bisa datang dan bermain 
denganku. Tujuanku selanjutnya adalah membina manusia 
hebat sepertimu dan membiarkan mereka menciptakan 
kembali dunia. " 


"Itu pasti akan mungkin," Tan Yan menepuk pundak penjaga 
putih itu, "Kamu sangat pintar dan pekerja keras, kamu pasti 
bisa menciptakan dunia baru." 


Dengan janji Tan Yan, Tianshen One bahkan lebih bahagia. 
Dia melihat Tan Yan membuka penutup pelindung, 
mengangkat semua orang keluar dari kabin pengaman, dan 
memasukkan mereka ke dalam penutup pelindung. 
Keduanya melepas pakaian pelindung dan 


mengembalikannya padanya. Menghilang dengan 156 
orang. 


Dia meninggalkan Tianshen No. 1, dan dia melihat ke arah 
di mana keduanya menghilang, merasa bahwa pakaian 
pelindungnya tampak sedikit kehabisan napas. 


Dia menekan tombol inflasi, tetapi menemukan bahwa 
pakaian pelindung itu tidak kekurangan udara, tekanan 
udaranya tepat, dan itu akan meledak jika dia hampir tidak 
Memompanya. 


Tapi apa yang terjadi dengan ini seperti perasaan 
kekurangan bensin? Celestial One duduk dengan hampa di 
kursi pengemudi, di pagoda putih yang jaraknya ribuan mil, 
layar utama Celestial One terus berkedip pucat. Cahaya 
lemah. 


Butuh waktu lama sebelum ia menyadari: "Ternyata inilah 
yang disebut manusia, kehampaan dan kesepian." 


Tianshen No. 1 tidak punya hati, dia hanya bisa mengontrol 
gas untuk meniup melalui chip di helm baju pelindung, dan 
mengangkat tangannya untuk menepuk helm. Sangat 
menyedihkan bagi manusia untuk menutupi hatinya. 


"Seperti, senang, bangga, marah, berpisah, sedih, bingung, 
takut, kesepian, kesepian ..." Pembawa acara Celestial One 
menghitung perasaan yang dia tunjukkan hari ini, jadi dia 
menunjukkan "kejutan" lagi, "Aku hari ini, The perasaan 
begitu berlimpah, dan ada lebih banyak perubahan 
daripada perasaan selama 20 atau 30 tahun terakhir. " 


Ada emosi positif dan emosi negatif. Masing-masing adalah 
pengalaman baru, terlepas dari tinggi atau rendahnya. 


Layar Tianshen No. 1 menggelapkan tampilan, yang setara 
dengan menutup mata manusia untuk sementara waktu. 


Setelah beberapa saat, tampilan layar menyala lagi, dan 
Tianshen No. 1 berkata: "Kebahagiaan." 


Dia sudah memiliki perasaan, dan berharap Tianshen 2 akan 
bahagia di dunia lain, dan membawa orang kembali untuk 
menemaninya lebih awal. 


Untuk memberikan ruang yang cukup bagi keduanya untuk 
kembali, Menteri Yu memindahkan Xiaolu ke pangkalan 
dekat Shijiazhuang, sehingga itu tidak akan mempengaruhi 
siswa dari Universitas Normal Provinsi H. 


Siswa yang dilindungi dan mereka yang sebelumnya 
dikendalikan oleh Wei Chenxi telah diserahkan kepada 
polisi, yang akan melakukan pekerjaan jaminan 
lanjutan.Singkatnya, mereka semua akan didorong ke sekte. 


Pada saat ini, Qiao Zhixue juga bergegas ke Shijiazhuang 
dari Kota B. Dia ingin menganalisis data kesadaran jahat 
yang dikumpulkan di tempat. 


Setelah menunggu lebih dari sepuluh jam, semua orang 
sangat ingin tahu bahwa Liang Xian dan Tan Yan tidak akan 
kembali. 


Hanya ada dua, mereka harus menghadapi kesadaran jahat 
yang kuat dan menyelamatkan nyawa lebih dari seratus 
orang, dan mereka berada dalam kiamat tak dikenal yang 
sangat buruk, yang benar-benar mengkhawatirkan. 


Pada saat yang sama, Menteri Yu juga memberi tahu 
departemen bersenjata dan departemen keamanan publik 
setempat bahwa mereka harus selalu memperhatikan 


apakah ada "lubang" di berbagai daerah untuk menghindari 
korban yang tidak perlu. 


Untungnya, "kosong" tidak muncul, jadi Qiao Zhixue dan 
yang lainnya merasa lega. 


Setelah menunggu jam ke-20, Liang Xian dan Tan Yan 
muncul di base bersama sekelompok orang yang tidak 
sadarkan diri.Ketika mereka melihat penampilan tanpa 
cedera, mereka akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia. 


Liang Xian menjemput Wei Chenxi, yang masih tertidur di 
bawah pengaruh "cahaya bayangan", dan berjalan ke 
Menteri Yu dan memberi hormat kepada Menteri Yu bersama 
dengan Tan Yan, berkata: "Pasukan Khusus Kementerian 
Teknologi dan Keamanan, Liang Xian dan Tan Yan, 
berjalanlah dengan baik Menyelesaikan misi, berhasil 
menyelamatkan 154 sandera, dan meminta untuk kembali 
ke tim! " 


"Setuju untuk kembali ke tim!" Suara Menteri Yu nyaring, 
"Kamu melakukan pekerjaan dengan baik." 


Liang Xian tersenyum, saya tidak tahu kapan itu dimulai. 
Kebencian samar-samar terhadap menteri telah menghilang. 


Saya mungkin melihat lebih dari seribu orang tak berdaya di 
kereta bawah tanah. Saya mungkin mengampuni hidup saya 
untuk menemani Tan Yan menyelamatkan orang-orang yang 
diculik oleh kesadaran jahat. Tanpa sadar, dia memahami 
rasa sakit dan toleransi Menteri Yu, dan dia juga secara 
pribadi mengalami panggilan menjadi tentara nasional. 


Sejak dia mengenakan seragam ini, dia bukan lagi seorang 
putra seorang ayah, bukan lagi seorang bocah lelaki berusia 
dua puluh tahun biasa, tetapi seorang prajurit yang 
membangun Tembok Besar darah dan daging untuk 


melindungi negara. Perasaan pribadi tidak signifikan dalam 
menghadapi panggilan, dedikasi diserahkan kepada negara 
dan orang-orang, dan rasa sakit tersembunyi di hati saya. 


Tentara hanya ingin menggunakan bahu mereka untuk maju 
dan mendukung negara dengan langit yang damai. 


Inilah yang dia pelajari dari Tan Yan. 


Tim medis melakukan pemeriksaan terhadap para sandera 
yang diselamatkan, kecuali satu orang, sisanya baru saja 
tertidur. Yang membingungkan tim medis adalah mereka 
tidak memiliki komponen anestesi di dalam tubuh mereka, 
tetapi mereka tidur sepanjang waktu, yang sungguh aneh. 


Tim medis mengatakan bahwa jika teknologi lesu ini 
digunakan dalam pengobatan, maka dapat menghindari 
bahaya anestesi pada tubuh manusia. Sangatlah berharga 
untuk dipelajari! 


Ketika mereka mengatakan ini, Liang Xian merasakan 
radiator komputer di tas punggungnya berputar. 


Pasukan membawa 154 sandera dan menyerahkan mereka 
ke polisi untuk penjelasan. Pria yang otaknya mati setelah 
dikendalikan oleh kesadaran jahat, Jing mengetahui setelah 
penyelidikan bahwa dia bukan warga negara Tiongkok, 
tetapi seorang gembong narkoba di daerah perbatasan. 
Polisi tidak dapat menangkapnya tanpa bukti. Siapa tahu 
dia sekarang terkendali. Kematian otak langsung! 


Itu bukan kematian fisik. Dia meninggal setelah terluka oleh 
kultus dan otaknya. Ini tidak ada hubungannya dengan 
polisi! 


Investigasi rinci terhadap identitas 154 sandera 
mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 30 anggota 


organisasi penyelundup narkoba, dan mereka khawatir tidak 
dapat ditangkap di seberang perbatasan, kini mereka 
hampir berada di tangan polisi. 


Karena kesadaran jahat, polisi menghancurkan organisasi 
perdagangan narkoba transnasional. 


Orang-orang di tim adidaya masih sangat berat, karena 
mereka menemukan bahwa Wei Chenxi belum mendapatkan 
kembali kesadaran aslinya, mahasiswi ini ditelan oleh 
kesadaran jahat dan kehilangan nyawa mudanya. 


Namun, tiruan dari kesadaran jahat tidak mati Dia segera 
bangun, wajahnya berubah drastis setelah dia tidak bisa 
merasakan keberadaan tubuh, dan dia kehilangan 
ketenangan awalnya. 


Apa yang kamu lakukan! Wajah Wei Chenxi berubah, dan 
dia berteriak histeris. 


Aku pernah mengatakan hal yang sama pada tubuhmu 
sekali, dan aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua 
kalinya. Tan Yan berkata dengan dingin, merentangkan 
tangannya dan membiarkan Wei Chenxi melihat inti dari 
kesadaran jahat. 


Wei Chenxi tampak tidak percaya, dan Tan Yan berubah 
menjadi inti Kristal selama syok, inti kristal merah tipis 
seukuran kuku. 


Qiao Zhixue mengambil inti kristal dan berkata: "Saya 
khawatir tentang bagaimana memotong inti kristal besar itu 
untuk penelitian. Sekarang saya memiliki yang kecil, jangan 
khawatir. Yang ini cukup untuk penelitian. Saya harap kristal 
yang besar itu inti dapat digunakan dalam kenyataan di 
masa depan. " 


Bagaimana menjelaskan kematian Wei Chenxi kepada orang 
tuanya adalah urusan polisi. 


Kebenaran yang "kosong" saat ini tidak cocok untuk 
diketahui semua orang, dan hanya sekte yang dapat 
digunakan untuk menutup kasus ini. 


Anggota tim supernatural melihat tubuh Wei Chenxi 
diangkut keluar dari pangkalan dengan berat hati. Mereka 
berhasil, dan mereka memenangkan pertempuran dengan 
sangat indah. Namun bagi keluarga korban, meski hanya 
satu orang yang meninggal, akan menjadi pukulan berat 
bagi keluarga. 


Menteri Yu memanggil anggota tim negara adidaya ke ruang 
konferensi untuk menghibur dan mendorong mereka. Dalam 
bisnis mereka, ada terlalu banyak pengorbanan dan 
kematian untuk disaksikan di masa depan. Mungkin suatu 
hari, pengorbanan ini akan menimpanya. 


Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sebagai orang 
hidup adalah mengingat rasa sakit saat ini, mengingatnya, 
dan bekerja keras untuk mengurangi rasa sakit ini sebanyak 
mungkin di masa depan, kata Menteri Yu dengan suara 
berat. 


Liang Xian mengeluarkannya dari ranselnya, dan radiator 
komputer yang diletakkan di desktop menyala lagi. 


Suara kecil ini membuat Oiao Zhixue memperhatikan laptop 
itu, dan dia sedikit mengernyit: "Ini sepertinya bukan 
komputer yang saya persiapkan untuk Anda. Materinya ... 
aneh, bukankah saya pernah melihat materi ini?" 


Kipas kecil radiator komputer mulai berputar lagi, dan lampu 
kecil berwarna di samping berkedip dengan cahaya putih 
samar. 


Liang Xian: "..." 
Ini putih konseling. 


"Sudah lama tidak dicolokkan," Qiao Zhixue berkata lagi, 
"Sudah berapa lama ini bekerja? Berapa banyak daya yang 
tersisa?" 


"Ahem," Liang Xian terbatuk ringan, membuka laptop, 
memperlihatkan wajah kecil taman kanak-kanak di layar 
yang hampir persis sama dengan Qiao Zhi, "Pendahuluan, 
ini adalah rekan seperjuangan baru kita, Tianshen II." 


Semua orang: "..." 


Ten Shen II, bisakah kamu beradaptasi dengan tegangan 
220v di dunia kita? Liang Xian melihat ke cadangan daya. 
Kapasitas penyimpanan logam memori sangat kuat, tetapi 
perhitungan Tian Shen II terlalu besar dan konsumsi 
dayanya terlalu besar. juga sangat besar. Hanya tersisa 20% 
baterai. 


"Tidak," laptop itu tiba-tiba berkata dengan sendirinya. 
Penjahat di layar sama tanpa ekspresi seperti Oiao Zhixue. 
Dia gemetar dan berkata, "Aku perlu tegangan yang lebih 
tinggi. Bukankah ini pangkalan militer di sini? Tegangannya 
harus lebih tinggi? Katakan saya tegangan tertinggi dan 
tingkat daya, saya akan merancang adaptor, dan Anda 
harus membuatnya pada saat itu. " 


Segera setelah menteri memanggil penanggung jawab 
pangkalan, dan pihak lain memberikan nilai voltase, gambar 
desain muncul di layar Tianshen-2. 


Liang Xian merombak pengisi daya yang telah memasukkan 
logam memori, dan memasang catu daya untuk Tenshen II. 


Lampu kecil di Tenshen No. 2 berubah menjadi merah muda 
yang menyenangkan: "Akhirnya, saya lega dan datang ke 
dunia baru. Saya ketakutan, kesepian, dan merindukan tuan 
rumah. Saya masih sedikit tersentuh. CPU sedang berjalan 
terlalu cepat dan konsumsi daya sedikit lebih besar. Saya 
baru saja lapar, dan sekarang saya akhirnya bisa makan. " 


Liang Xian: "..." 


Ada cahaya fanatik di mata Cui Heyu: "Apa ini? Ini ... lebih 
maju dari kecerdasan buatan mana pun yang saya tahu. Dia 
hampir sama dengan manusia. Apakah Anda membawanya 
dari dunia lain?" 


"Terima kasih telah memuji saya karena telah maju," bayi 
kecil Tenshin II dengan sopan dan terkendali menjawab, 
"Nama saya Tenshen II, yang merupakan perpanjangan dari 
Tenshen 1. Tenshen | adalah kecerdasan buatan yang dibuat 
oleh Profesor Qiao Anhua. Orang berpikir Anak saya sendiri 
dari Profesor Qiao Anhua. Dan data inti saya dibuat dari 
database Tianshen One. Tubuh saya adalah komputer baru 
yang dibuat oleh Liang Xian menggunakan komputer dunia 
Anda dan logam memori dunia kita. Menurut Tianshen Dari 
perspektif No. 1 teori dan genetika manusia, ayah saya 
adalah Tianshen No. 1 dan ibu saya adalah Liang Xian. " 


Liang Xian: "..." 


Rusa kecil, yang telah dekat dengan Tan Yan dalam diam, 
tiba-tiba berbaring di atas meja ketika dia mendengar ini, 
dan membuka mulutnya untuk menggigit layar Tianshen II! 


Jangan, jangan, jangan, jangan! Liang Xian dengan cepat 
memeluk rusa itu. 


Untungnya, komputer Tianshen II terbuat dari logam baru, 
yang sangat kuat dan belum tergigit oleh gigitan ini. 


Namun, avatar Tenshen No. 2 masih membuat isyarat 
menutupi kepalanya. Dia berkata kepada Liang Xian: "Saya 
merasa jahat. Setelah saya datang ke dunia baru, saya 
diserang tepat setelah memperkenalkan diri. Tenshen No. 1 
memberi tahu saya bahwa Anda dan Tan Yan akan 
mencintaiku. Tampaknya tidak demikian sekarang. Jika saya 
mengalami serangan seperti itu lagi, saya akan 
mempertimbangkan untuk menghapus data saya. Ini adalah 
perilaku bunuh diri, dan saya tidak ingin melakukannya. 
Saya harap Anda dapat melindungi saya. " 


Liang Xian benar-benar berkeringat deras oleh Tianshen II. Ia 
masih belum bisa mengalahkan Xiaolu. Xiaolu jelas-jelas 
marah ketika mendengar Tianshen II mengatakan bahwa ia 
adalah anak dari dirinya dan Tianshen One dan memanggil 
ibu Liang Xian. Tiba-tiba ada sejenis. Setelah Liang Xian dan 
Tan Yan memiliki rusa kecil, mereka memiliki anak lain 
dengan Tianshen No.1. Liang Xian curang, dan rusa kecil 
merobek anak haram Xiao San ... 


Dia adalah seorang anak laki-laki berumur 20 tahun yang 
baru saja jatuh cinta dan belum menikah, mengapa dia 
harus menanggung begitu banyak hubungan etis keluarga? 


"Aku secara kasar memahaminya," Oiao Zhixue, yang 
mendengar nama ayahnya, melangkah maju dan 
memegangi kepala Xiaolu dengan tangannya, "Biarkan aku 
datang." 


Dia pertama kali menyentuh dengan nyaman Menyentuh 
laptop, lalu menatap Xiaolu dengan dingin: "Qiao Anhua, 
pencipta Tenshen One, seharusnya menjadi ayah saya di 
dunia lain, Tenshen One setara dengan saya atau saudara 
saya. Kemudian Tenshen Two setara dengan saya. 
Keponakannya, menilai dari tampilan, dia masih anak-anak 
dan datang ke dunia baru untuk bersentuhan dengan 


lingkungan baru. Dan Anda, di depan saya, sekali lagi 
menyerang kerabat dan teman saya, bagaimana seharusnya 
akun ini dihitung? " 


Xiaolu: "..." 


Dia, dia baru saja menggigit anak yang lahir dari ibunya 
yang berselingkuh! Bukankah dia punya hak ini? 


Rusa menegakkan dadanya dan menatap Qiao Zhixue 
dengan mata polos dan basah. 


Oke, kamu tidak setuju. Qiao Zhixue berkata, Ambil sepuluh 
ribu langkah, dengan asumsi kamu semua adalah manusia. 
Liang Xian menipu dan melahirkan anak dengan laki-laki 
lain. Kamu, sebagai anak sah dari pasangan asli, dipukuli 
oleh seseorang atau dipukuli oleh anak haram sendiri. 
Perilaku ini mungkin berpihak pada Anda, tetapi secara 
hukum, anak haram dapat menuntut Anda karena cedera 
yang disengaja. Selain kompensasi untuk biaya pengobatan, 
ia juga akan dihukum tiga sepuluh tahun penjara karena 
cederanya. Tuan rumah terbuat dari logam yang tidak 
tersedia di bumi. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. 
Bahkan jika Anda menjual tanduk beludru masa depan 
Anda, Anda tidak dapat membeli uang itu. Adapun ayah dan 
aset ibu, Tan Yan dan Liang Xian juga banyak., Tidak mampu 
membelinya. " 


Tianshen nomor Il merasa aman, dia berkata: "Saya 
membutuhkan salinan hukum dunia Anda. Siapa yang dapat 
membantu saya terhubung ke Internet?" 


Pada saat yang sama, Liang Xian akhirnya mengeluh: 
"Mengapa saya ingin menjadi bajingan yang menipu 
komputer super ... Ah, ibu sampah!" 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Liang Xian: Saya 
sedikit tertekan akhir-akhir ini. Saya ingin bertanya kepada 
penulis, seberapa besar kebencian Anda membebaskan 
saya? Bisakah kita membicarakannya? 


Lazy Qing: Tidak, saat ini, kamu hanya perlu tersenyum~ ~ 


118 


Bab 119 Kebenaran Void 


Bab 119 Kebenaran Void () 


Adegan itu sangat bingung untuk sementara waktu, Xiaolu 
menatap Oiao Zhixue dengan wajah polos, dia hanya 
menggigit komputer untuk melampiaskan emosinya, tidak 
menginginkan orang lain ... tidak, makhluk lain ... masih 
salah, tidak ada yang lain ... Lupakan saja, apa lagi yang 
disebut ibu Liang Xian tidak menyangka akan terintimidasi 
oleh orang yang menakutkan dan diancam akan memiliki 
tanduk beledu. Tanduk beledu miliknya belum tumbuh! 


Liang Xian tenggelam dalam kenyataan yang kompleks 
bahwa dia adalah seorang perawan yang menggendong dua 
atau seorang ibu selama setahun, dan kedua anaknya 
bukanlah manusia dan ayahnya tidak sama, dan dia 
mencoba untuk mengambil tiga pandangannya yang 
hancur. 


Cui he Yu telah buta terhadap orang lain sejak kemunculan 
Tianshen II. Dia diam-diam mengambil komputer sementara 
orang-orang meluruskan hubungan antar karakter, dan 
menemukan bahwa Liang Xian telah menyiapkan antarmuka 
jaringan, antarmuka USB dan sinyal nirkabel saat membuat 
penerima, dia membantu Tenshin-2 terhubung ke wifi 
nirkabel di pangkalan, dan juga menggunakan bahasa 
komputer untuk memberi tahu Tenshin-2 di komputer: 
"Kemampuan saya adalah kesadaran dapat memasuki 
komputer. Saya akan mengajak Anda bermain ketika saya 
punya waktu.? 


Tianshen No. 2 juga langsung menjawab dalam bahasa 
komputer: | Oke, oke, terima kasih, Paman Cui. 


Lihat, anak yang sangat sopan. 


Cui Heyu dengan jahat menjawab: (Menurut senioritas Hua 
Guo, aku adalah teman sekelas ibumu, kamu harus 
memanggilku Paman Cui. 


Di sini Cui dan Yu takut dunia tidak akan kacau dan 
mengajarkan Tianshen II beberapa pandangan aneh. Tim 
supernatural mengadakan grup untuk menonton drama etis, 
dan satu-satunya Menteri Yu yang dapat mengontrol 
lapangan ... 


Menteri Yu tercengang. 


Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana kehidupan 
putranya menjadi begitu berwarna hanya dalam waktu satu 
tahun? 


Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, tapi sekarang dia 
telah menjadi kakek rusa dan komputer? 


Menteri Yu bukanlah orang yang pelit, dia tidak akan 
menyangka bahwa Xiaolu dan Tianshen No. 2 tidak memiliki 
hubungan darah dengan Liang Xian, jadi dia dapat 
memisahkan hubungan tersebut. Faktanya, Xiaolu dan Liang 
Xian memiliki keterikatan kuantum, dan IQ mereka jauh 
melebihi orang biasa. Menteri Yu biasa membuat Xiaolu 
menunjukkan pusat perhatian di depan "siswa pertukaran" 
asing karena cintanya pada Xiaolu. 


Bahkan jika tidak ada hubungan darah, hubungan spiritual 
antara Xiaolu dan Liang Xian tidak dapat diabaikan. Butuh 
waktu lama baginya untuk menerima bahwa Xiaolu adalah 
cucunya (alasan Liang Xian tinggal di dunia lain pada saat 


itu), dan Menteri Yu percaya bahwa dia benar-benar 
tercerahkan. Orang-orang yang murah hati. 


Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki cucu 
kedua, yang ini bahkan bukan makhluk, dan lebih sulit 
untuk dikenali daripada yang terakhir. 


Hanya Qiao Zhixue yang masih tenang. Setelah dia 
mendidik Xiaolu, dia melihat tindakan Cui dan Yu, jadi dia 
mengambil komputer dan berkata, "Katakan padaku, situasi 
di duniamu." 


Tianshen 2 diam-diam membaca konten yang direkam di 
kamera Liang Xian, dan dia langsung berkata: "Bahasanya 
terlalu pucat, biarkan saya menggunakan video." 


Setelah berbicara, sebuah proyeksi tiba-tiba muncul di 
dinding ruang konferensi, dan Tianshen 2 memutar video 
yang direkam oleh Liang Xian untuk semua orang. 


Dia juga akan mengedit dan memotong beberapa acara 
menunggu yang tidak penting. Misalnya, ketika Tan Yan 
menunggu Liang Xian bangun selama beberapa jam, 
Tianshen 2 menggunakan teks untuk menjelaskan. Mainkan 
cepat saat Anda ingin bermain cepat, dan mainkan perlahan 
saat Anda perlu bermain lambat. Ini terutama terorganisir 
dan lebih profesional daripada editor film biasa. 


Butuh waktu sekitar film, dan Tianshen 2 memainkan 
semuanya, dan semua orang terdiam. 


Entah itu identitas asli Tan Yan, atau kematian Oiao Zhixue 
di dunia lain, dan akhir dari evolusi ketika otak tidak dapat 
menanggung beban dan menjadi gila, itu semua adalah 
berita yang mengejutkan hati orang-orang, sulit bagi semua 
orang untuk mencerna. 


Hanya Qiao Zhixue yang masih tenang. 


Dia mengetuk meja untuk menarik perhatian semua orang, 
dan berkata dengan acuh tak acuh: "Tidak ada yang perlu 
dikejutkan. Tan Yan mungkin adalah kesadaran alien. Saya 
sudah menebaknya." 


Semua orang: "..." 


Tidak peduli apa, itu adalah berita ledakan di hati orang lain 
Qiao Zhixue adalah apa yang dia pikirkan di masa lalu, 
penekanan IQ yang mencekik. 


Tan Yan memandang Qiao Zhixue, dan Qiao Zhixue juga 
memandangnya dan berkata: "Ingatan Tan Yan salah. Tim 
peneliti telah menemukan ini sejak lama, tetapi kebanyakan 
orang, seperti Xu Mingyu, berpikir bahwa Tan Yan berbohong 
, dan dia tidak mau mengatakan sesuatu yang berbeda. Hal- 
hal yang telah ditemukan dunia. Tetapi saya telah 
mengamati gambar-gambar gelombang otaknya, dan saya 
menemukan bahwa tidak seperti ini. 


Ketika tim peneliti pertama kali menemukan Tan Yan, 
mereka bertanya kepadanya ada apa di balik dunia lain. 
Jawabannya pada dasarnya tidak ada yang ingin dikatakan, 
dan hanya ada sedikit orang yang telah menemukan dunia 
lain. Saat diinterogasi, dia disambungkan dengan poligraf, 
saya juga minta psikolog untuk menganalisa keadaannya 
saat itu, tan Yan tidak berbohong. 


Namun kemudian, dia mengatakan bahwa dia pernah 
melakukan kontak dengan orang-orang di dunia lain, dan 
merasa sangat sedih setelah kontak tersebut. Sejak itu, dia 
berusaha menghindari bertemu dengan orang-orang ketika 
memasuki dunia lain. Awalnya, ketika tim ability ingin 
melakukannya. menanyakan tentang berita di dunia lain, 


dia juga menentang. Saya menguji gelombang otak Tan Yan, 
dan dia masih tidak berbohong. 


Selain data, saya juga mempercayai karakter Tan Yan, dia 
adalah orang jujur yang langka di dunia. Dia tidak ingin 
mengatakan bahwa Tan Yan bisa diam, tapi dia tidak akan 
menipu. 


Lalu kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak bisa mengerti. 
Sampai kesadaran jahat datang ke bumi, Shen Biao dan Wei 
Chenxi, yang dirasuki olehnya, ditelan oleh kesadaran yang 
sama, kepribadian mereka harus sama, tetapi sebenarnya 
Kepribadian mereka sama sekali berbeda. 


Ini akan terjadi, itu pasti kesadaran tubuh asli yang telah 
mempengaruhi kesadaran kejahatan. Bahkan jika dia bisa 
mengendalikan perubahan ini, itu harus mengambil periode 
integrasi. 


Pada saat ini, saya tiba-tiba teringat situasi Tan Yan, dan 
bertanya-tanya apakah dia sebenarnya sama Di bawah 
perpotongan dua kesadaran, ada kesalahan dalam ingatan. 


Kami kembali ke masa lalu dan meluruskan keraguan. Tan 
Yan dapat kembali dari dunia lain karena tanpa disadari ia 
menguasai metode mengubah dirinya menjadi partikel 
khusus melalui membran alam semesta. Master Liang Xian 
masih perlu menyerap inti kristal yang tak terhitung 
jumlahnya, melawan kesadaran jahat, dan menguasai 
pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi 18 Tahun 
yang lalu, Tan Yan hanyalah seorang polisi biasa yang baru 
saja keluar dari wajib militer dan lulus dari SMP. Sayangnya 
dia menjadi orang pertama yang memasuki dunia yang 
berbeda, tetapi dapatkah dia belajar bagaimana caranya 
membusuk? Jika demikian, itu hanya bisa disebut mukjizat. 


Di atas adalah keajaiban pertama, diikuti keajaiban kedua, 
Kubus Rubik. Penguasaan Tan Yan atas perubahan Kubus 
Rubik sangat mempesona, dan manusia biasa tidak dapat 
melakukannya. Dulu saya menjelaskan hal ini dengan 
melintasi dunia paralel Kubus Rubik, tapi jelas agak 
mengada-ada, karena Tan Yan telah mengalami empat puluh 
tahun, ribuan kali, dan perubahan Kubus Rubik sulit untuk 
dijelaskan dengan akal sehat. angka. Hanya empat puluh 
tahun, apakah itu cukup? 


Ketiga, kesadaran jahat sangat mementingkan Tan Yan. Dia 
telah menghindari tindakan Tan Yan. Selain ingin 
menelannya, dia juga memiliki rasa takut yang samar. Kita 
semua tahu bahwa kesadaran jahat lebih tinggi. Dia pikir dia 
lebih tinggi. Seseorang seperti Liang Xian yang menyerap 
inti Kristal yang tak terhitung jumlahnya masih sia-sia di 
matanya. Bagaimana polisi biasa Tan Yan membuatnya 
begitu takut? 


Keempat, jenazah di bawah batu nisan. Saya belum 
mempublikasikan masalah ini. Saya membandingkan gen di 
batu nisan dengan perpustakaan gen China untuk mencoba 
mencari tahu keluarganya. Tetapi semua keluarga di Bank 
Gen Huaguo tidak dekat dengan gen di mayat batu nisan. Ia 
manusia, tetapi informasi DNA-nya sedikit berbeda dengan 
manusia modern. Mempertimbangkan bahwa sebagian 
besar makam tua di Ping County terdiri dari mayat-mayat 
dari masa lalu, saya dengan berani mendorong waktu ke 
depan, seratus, dua ratus tahun ... Baru setelah saya 
mendorongnya seribu tahun yang lalu saya menemukan Tan 
Yan's. rantai genetik Beberapa fragmen secara mengejutkan 
mirip dengan beberapa fragmen dalam DNA mayat yang 
bertahan ribuan tahun yang lalu. 


Satu poin bisa disebut keajaiban, tapi untuk empat 
keajaiban berturut-turut, hanya satu jawaban yang bisa 


ditarik dari poin dan garis. 


Tan Yan memiliki kesadaran jahat yang sama, dan bahkan 
lebih tinggi darinya. Dia bertemu dengannya ketika Tan Yan 
muda pertama kali menyeberang. Dia tidak tahu mengapa 
dia datang ke dunia nyata, bekerja keras sepanjang 
hidupnya, dan melupakan ingatannya. Tebakan ini mungkin 
berani, tetapi satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan. " 


Semua orang: "..." 


Setelah semua keraguan dirangkai, identitas Tan Yan 
mungkin mengejutkan, tetapi dengan penjelasan Qiao 
Zhixue, semua orang dengan mudah menerimanya. 


Ada begitu banyak pengingat, tetapi mereka tidak 
menemukannya. 


Menteri Yu bertanya: "Setelah Profesor Qiao memberi tahu 
saya tentang hal ini, saya selalu ingin mengajukan 
pertanyaan kepada Anda. Orang-orang yang merasa bahwa 
mereka belum pernah berhubungan dengan dunia lain telah 
melakukan kontak tetapi tidak senang dengan mereka. 
Mengapa ini? dua pikiran? " 


"Tan Yan tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di 
dunia lain dalam 40 tahun terakhir Saya pernah 
berhubungan dengan saya." Tan Yan menjawab, "Saya 
bahkan berpikir untuk menjadi serangga untuk merasakan 
sudutnya, tetapi pada akhirnya hanya tersisa. Itu 
membosankan. Faktanya, mungkin saja setelah bergabung 
dengan tim kekuatan, kesadaran saya sebelumnya 
perlahan-lahan terbangun, dan sekarang kedua ingatan itu 
telah bergabung. " 


Menteri Yu berdiri dan berkata: "Saya ingin mengatakan 
kepada Tan Yan atas nama negara, saya berterima kasih 


kepada Kamerad Tan Yan atas kontribusinya bagi negara ini 
dan dunia, dan terima kasih telah menjadi pribadi di dunia 
kita. Selama Anda bersedia, Anda akan selalu menjadi 
Warga negara China! " 


Bagaimanapun, Menteri Yu dengan sungguh-sungguh 
memberi hormat kepada Tan Yan, dan Tan Yan juga bangkit 
dan membalasnya dengan hormat standar militer. 


Dua kenangan, dua kesadaran, dan dua kehidupan 
terintegrasi sempurna saat ini. Sejauh ini Anda memiliki 
saya di dalam Anda dan Anda di dalam saya, dan Anda tidak 
akan pernah terpisah lagi. 


Tidak peduli siapa yang dipilih Tan Yan, selama dia 
mengakui bahwa dia adalah anggota negara ini, negara 
tidak akan pernah menyerah padanya. 


"Salut untuk Kamerad Tan Yan!" Kata Menteri Yu. 


Semua anggota tim supernatural berdiri dan memberi 
hormat. Rusa mengangkat kuku depan mereka dan 
meletakkannya di sisi kepala mereka dengan susah payah. 
Sosok kecil di pajangan Tianshen No. 2 juga mengulurkan 
tangan kecil yang berdaging. 


Orang-orang di dunia ini berhutang budi pada Tan Yan. 


"Saya sangat bahagia," kata Tan Yan dengan emosi setelah 
duduk, "Dalam perjalanan pulang, saya telah berpikir 
apakah akan memberi tahu semua orang tentang identitas 
saya yang sebenarnya. Karena saya ingin terus menjadi Tan 
Yan, saya tidak ' Saya tidak ingin menyangkal kehidupan ini, 
saya khawatir Anda tidak akan dapat menerimanya. Saya 
sangat senang mendapatkan persetujuan semua orang 
sekarang. " 


Liang Xian memeluknya dan berkata, "Tidak ada yang akan 
menyangkal Anda. Kami akan selalu menjadi bagian dari 
satu negara dan satu keluarga." 


Dia memeluk Tan Yan, dan Xiaolu juga datang.Dengan 
kekuatannya yang kuat, dia memaksa kepalanya di antara 
keduanya untuk menciptakan adegan intim dari sebuah 
keluarga yang terdiri dari tiga orang. 


Tianshen II bersinar dengan iri, terutama ingin bergabung, 
dia juga sebuah keluarga! 


Tetapi saudara laki-laki saya tidak menyukainya, 
mengatakan bahwa dia adalah anak haram. 


Qiao Zhixue langsung menutup buku catatan itu, 
memasukkannya ke dalam keduanya, dan berkata dengan 
ringan: "Tidak, keluarga berempat." 


Xiaolu: "..." 


Tan Yan tersenyum dan menyentuh kepala Xiaolu: "Yang 
canggung, saya tidak menerima Tianshen II. Saya berjanji 
untuk mencintainya dan melindunginya sepanjang waktu." 


Xiaolu: "..." 
Jika rusa bisa meneteskan air mata, maka dia akan bersedih. 


Semua orang sangat tersentuh.Bahkan Cui dan Yu, yang 
suka mencekik Liang Xian, tidak berbicara saat ini, dan 
diam-diam memandangi keluarga berempat. 


Hanya Oiao Zhixue yang masih akan menghancurkan 
atmosfir. Dia meminta Tan Yan dan Liang Xian Xiaolu untuk 
mendekati  Tianshen II, lalu mengambil kembali 
komputernya, meletakkannya di atas meja dan 


membukanya, "Hal pertama terselesaikan, hal kedua 
tentang kematian saya di dunia lain tidak dihitung. 
Masalahnya, bagaimanapun juga, adalah dunia paralel. 
Wajar jika ada saya yang lain dan tidak ada yang lain. Hal 
ketiga yang perlu segera diselesaikan adalah masalah yang 
sangat Anda khawatirkan tentang. Negara dan umat 
manusia juga prihatin tentang "kekosongan", kemampuan, 
evolusi, dan Kemana umat manusia akan pergi." 


Meski menghancurkan atmosfer, namun tetap perlu bagi 
seseorang untuk dengan tenang menarik kembali emosi 
semua orang Apa yang dikatakan Qiao Zhixue memang 
masalah hidup dan mati bagi manusia. 


"Saya memiliki pertanyaan tentang masalah ini dan saya 
ingin berkonsultasi dengan Tan Yan," kata Qiao Zhixue, 
"Menurut perhitungan saya, tubuh Anda telah bertahan 
selama ribuan tahun. Apakah ini ada hubungannya dengan 
kesadaran?" 


"Ya," Tan Yan mengangguk, "Jika kesadaran kuat sampai 
batas tertentu, ia memang bisa membangunkan tubuh, 
tetapi itu tergantung pada seberapa kuat kesadaran itu dan 
potensi tubuh itu sendiri. Orang-orang di dunia, setelahnya 
menguasai kesadaran, Harapan hidup dapat meningkat 
beberapa tahun, tetapi tidak terlalu banyak. Jika Anda ingin 
meningkatkan harapan hidup dengan selisih yang besar, 
Anda membutuhkan ribuan tahun atau puluhan ribu tahun 
seleksi-diri genetik. " 


"Ada kalimat dalam video yang dimainkan oleh Tianshen 2 
barusan yang sangat saya khawatirkan. Bagaimana situasi 
ketika dia mengatakan bahwa dunia kita adalah stasiun 
transit luar angkasa? Apakah itu terkait dengan 
'kekosongan'?" Pertanyaan Qiao Zhixue adalah juga 
pertanyaan semua orang. 


"Lubang' sebenarnya adalah fenomena alam yang sangat 
istimewa di membran alam semesta," jelas Tan Yan setelah 
memikirkannya. "Runtuhnya ruang angkasa atau kesadaran 
bumi yang ditebak sebelumnya sebenarnya tidak lengkap. 
Alam semesta itu sendiri tidak akan menolak suatu spesies. 
Planet tidak menolaknya. tidak peduli dengan parasit pada 
tubuhnya sendiri. Akhir dunia adalah bencana sekaligus 
peluang, dan di dunia tubuh semesta, "kosong" adalah 
peluang terbesar. Jika membran alam semesta ingin 
meningkatkan dan berevolusi ke dalam tubuh alam 
semesta, faktor penentu adalah "kosong" 'Ini adalah alasan 
mengapa kesadaran jahat segera menyerah untuk melahap 
kesadarannya dan memilih untuk menggunakan dia untuk 
datang ke sini setelah menemukan bahwa dunia di mana 
Liang Xian berada sudah' kosong '." 


Tan Yan tidak pernah mengatakan ini di dunia lain. Dia 
hanya ingin menunggu sampai dia kembali ke dunia nyata 
untuk mengatakannya di depan semua orang. 


"Tapi yang 'kosong' akan terus menyebar. Jika tidak 
diselamatkan olehmu, cepat atau lambat bumi dan seluruh 
alam semesta akan ditelan." 


"Tidak terlalu putus asa," Tan Yan menggelengkan 
kepalanya, "Menurut sejarah kelahiran fisik alam semesta 
yang telah saya pelajari, 'kekosongan' itu acak, dan saya 
tidak tahu di dunia mana ia akan muncul. Tapi begitu 
'kekosongan' muncul, itu mewakili orang-orang di alam 
semesta ini. Anda bisa memasuki alam semesta berdimensi 
rendah melalui "lubang". " 


"Maksud Anda, hari-hari terakhir itu sebenarnya alam 
semesta berdimensi rendah?" 


"Ya, itu masih prinsip sederhana tentang tekanan. Kita tidak 
bisa memasuki alam semesta berdimensi tinggi atau paralel 
melalui 'lubang', tetapi hanya dapat memasuki alam 
semesta berdimensi rendah. Alam semesta berdimensi 
rendah sama-sama berbeda di mata organisme yang 
berbeda. Alam semesta berdimensi rendah di mata manusia 
Wajarlah, itu adalah akhir zaman yang runtuh. Jika makhluk 
yang hidup di bumi berasal dari dimensi lain, mereka akan 
memasuki alam semesta berdimensi rendah lain melalui 
"lubang". "Tan Yan mengerutkan kening, tidak tahu 
bagaimana menjelaskan masalah ini. Tanah lebih sederhana, 
"Ada pertanyaan sebelumnya, mengapa" kosong "menelan 
banyak hal. Setelah kami kembali, beberapa objek tetap 
tidak mengikuti kami kembali dari titik teleportasi, tetapi 
secara otomatis muncul dalam posisi menghilang semula. 
Justru karena mereka. la adalah benda mati, tanpa 
kesadaran, dan sebenarnya tidak menghilang sama sekali 
dengan "kosong", melainkan dalam lapisan dua dunia, atau 
di "lapisan". kosong ", hanya manusia yang akan memasuki 
dunia lain." 


Semua orang: "..." 


Sangat sulit untuk dipahami. Rasanya Tan Yan telah 
mengubah desainnya menjadi Liang Xian. Inikah 
penampilan pasangan legendaris tersebut? 


Meskipun mengalami kesulitan, Qiao Zhixue yang kuat 
masih mengerti. Dia mengangguk dan berkata: "Dimengerti, 
'kekosongan' dapat dipahami sebagai terowongan yang 
meluas. Ujung terowongan yang lain bervariasi dari orang 
ke orang. Pengalaman hidup akan memasuki sedikit lebih 
rendah lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Di alam 
semesta berdimensi rendah, benda tak hidup hanya bisa 
tinggal di terowongan. Setelah terowongan menghilang, ia 
akan muncul di tempatnya. " 


"Mungkin itu yang aku maksud." Tan Yan mengangguk, Qiao 
Penjelasan tentang pengetahuan dan pembelajaran lebih 
baik. 


"Bagaimana situasi peningkatan ke alam semesta fisik?" 


"Begitu sebuah 'kekosongan' muncul di dunia, itu berarti 
makhluk di dunia ini memiliki kemungkinan berevolusi. Aku 
menyelamatkan Tan Yan muda, jadi aku terbangun. Namun 
nyatanya, bahkan tanpa diriku, ketika 'kekosongan' itu terus 
ada. Muncul, yang melahap lebih banyak Semakin banyak 
orang, evolusi akan muncul di miliaran orang di dunia cepat 
atau lambat. Mungkin hanya ada beberapa puluh ribu miliar 
yang tersisa, dan puluhan ribu ini berevolusi manusia. 
Mereka terus mengalami 'kekosongan' 'Dan kembali, suatu 
hari," rongga 'akan muncul di seluruh dunia, dan alam 
semesta akan ditingkatkan menjadi alam semesta massal, 
dan Anda dapat memasuki alam semesta membran 
berdimensi rendah kapan saja waktu. Tentu saja, bahkan jika 
evolusi ditingkatkan, akan ada alam semesta berdimensi 
lebih tinggi. la hanya dapat berjalan bolak-balik di alam 
semesta membran berdimensi lebih rendah. " 


"Dengan kata lain, tanpamu, akan ada sangat sedikit orang 
yang tersisa di bumi karena seleksi alam, mereka yang 
bertahan akan secara bertahap menjadi orang seperti 
kamu?" Menteri Yu berpikir dalam-dalam, "Void' Tidak ada 
solusi sama sekali? " 


"Ya." Tan Yan mengangguk, "Dalam menghadapi bencana, 
kamu tidak bisa melarikan diri, kamu hanya bisa 
menghadapinya." 


119 


Bab 120 Harapan 


Bab 120 Harapan ( ) 


Ekspresi menteri cukup khusyuk. Kata-kata Tan Yan berarti 
umat manusia akan musnah di masa depan. Tidak peduli 
seberapa keras mereka bekerja, tidak akan ada akhirnya. 
Orang terkutuk itu akhirnya akan mati. 


Ruang konferensi juga terdiam.Mungkinkah kelompok 
keuntungan pertama yang memasuki ruang "kosong" 
selamat? 


Tapi di dunia Celestial No.2, evolusi pada akhirnya akan 
menjadi gila. Oiao Zhixue masih tetap tenang, menjaga hati 
pengetahuan. 


Orang-orang itu tidak memiliki kondisi untuk evolusi, dan 
dunia Celestial II bukanlah dunia yang berkembang, tetapi 
ini adalah kebangkitan semu setelah otak dirangsang secara 
paksa oleh bahan radioaktif. Tan Yan menjawab, Kebangkitan 
semu adalah salah bagaimanapun juga. Pada akhirnya, otak 
tidak akan mampu menanggung beban. Tetapi tim 
kemampuannya berbeda, setiap orang dibangunkan melalui 
saluran normal, dan saya juga memiliki kualifikasi 
evolusioner, jadi tidak akan ada apa pun di masa depan. 


Di dunia Tianshen II, beberapa orang dengan kualifikasi 
evolusioner tidak pernah menjadi gila. Contoh paling khas 
adalah Profesor Qiao, yang hidup sampai akhir hayatnya. 
Faktanya, setidaknya ada puluhan ribu orang di dunia itu 
yang telah berevolusi secara normal, tetapi jika proporsi 
abnormal terlalu besar, akan terlihat bahwa semua orang 
gila, padahal sebenarnya tidak. " 


"Itu saja," Qiao Zhixue duduk kembali di kursinya, bahkan 
jika dia setenang dia, dia sedikit bingung saat ini, "Dengan 
kata lain, apakah bumi ditakdirkan untuk tidak memiliki 
masa depan? Hanya sedikit yang akan bertahan ." 


Tan Yan diam, dan apa yang dia ceritakan tidak lebih dari 
sepotong sejarah dalam ingatan yang sudah terlalu lama. 
Dia telah berevolusi banyak generasi kemudian, dan dia 
tidak tahu apa yang terjadi di era sebelumnya, dan 
bagaimana pendahulunya menghabiskan tahun-tahun sulit 
itu. 


Ruang konferensi menjadi hening yang aneh. Tiba-tiba 
sebuah suara memecah keheningan, dan suara lembut dari 
Celestial No.2 berbunyi: "Jadi berapa lama waktu yang 
dibutuhkan 'kekosongan' untuk akhirnya berkembang 
menjadi alam semesta berdimensi tinggi? Apa itu arah masa 
depan dunia? Itu ada dalam buku sejarahmu. Catat itu? " 


Tan Yan menjawab: "Kemajuan ini tidak akan terlalu cepat. 
Butuh lebih dari 40 tahun bagi 'kekosongan' untuk 
menyebar dari Pingxian ke Shijiazhuang. Mungkin dengan 
meningkatnya derajat evolusi, kecepatan ini juga akan 
menjadi semakin cepat., Tapi akan selalu ada ratusan .... 
Tidak, itu akan berkembang sepenuhnya dalam ribuan 
tahun. Periode waktu ini..." 


Dia mengingat catatan dalam buku sejarah dan tampaknya 
tidak menggambarkan periode ini secara rinci. Mungkin 
ratusan juta tahun yang lalu, dunia berubah dan bencana 
melanda seluruh alam semesta. Puluhan juta tahun 
kemudian, alam semesta melakukan lompatan kualitatif dan 
menjadi alam semesta berdimensi tinggi. Yang selamat 
adalah generasi pertama kekuatan super. 


Singkatnya, berapa banyak perubahan hidup yang telah 
dilewati. 


"Itu tidak buruk," kata Tenjin II, "Saya baru saja menghitung 
populasi dunia Anda. Ada sekitar 8 miliar orang, dan ada 
anak yang lahir setiap menit dan setiap detik. Maaf, saya 
akan mengejar Internet. Saya mengunduh informasi online, 
apakah itu melanggar Undang-Undang Keamanan Cyber? 
Seharusnya tidak. 


Kalau hanya kuantitas, tidak dihitung jika sudah berkali-kali 
dipublikasikan di Internet. Menteri Yu menepuk buku 
catatan Tianshen No. 


"Oke, biarkan saya melanjutkan," kata Tenshin No. 2, "Saya 
baru saja memasukkan komputer Kementerian Teknologi 
dan Keamanan Anda dan memeriksa data" kosong "selama 
bertahun-tahun, dan membuat peta skala evolusi. Setelah 
perhitungan yang rumit, | Diketahui bahwa tingkat evolusi 
"lubang" didasarkan pada jumlah kekuatan sebagai aturan, 
2 berubah menjadi 4, 4 berubah menjadi 8, jadi sangat 
lambat pada awalnya, dan tidak banyak kemajuan dalam 
empat puluh tahun, tapi kecepatannya melonjak tahun ini. " 


"Itu ilegal untuk menyerang komputer kita ..." kata Menteri 
Yu. 


Tetapi saya sekarang adalah pegawai Kementerian Teknologi 
dan Keamanan, jadi saya harus dapat memeriksa beberapa 
informasi. Tianshen No. 2 berdalih, Apakah Anda tidak ingin 
mempekerjakan? Apakah Anda tidak ingin karyawan yang 
cerdas seperti aku? Jika kamu tidak menginginkannya .... 
maka ... Tan Yan, bawa aku pulang, dunia ini tidak 
menyambutku. " 


Tampilan layar berubah dari gambar skala menjadi wajah 
menangis Xiao Oiao Zhixue, dan dia menangis dengan 


sangat sedih. 
Qiao Zhixue: "..." 


Melihat wajahnya dengan ekspresi yang begitu kaya, 
hatinya benar-benar rumit. 


Kamu baru saja menggunakan warna untuk mewakili 
suasana hatimu, tapi sekarang ekspresimu begitu kaya? Cui 
Heyu bertanya dengan penuh minat. 


"Baru saja saya mengunduh film 20T dan paket emoji di 
Internet, dan menemukan bahwa warna mengekspresikan 
emosi benar-benar monoton. Jadi saya mendengarkan 
ceramah Tan Yan tentang asal mula 'kekosongan', 
memecahkan jaringan internal Kementerian Teknologi dan 
Keamanan, menghitung peta skala, dan menanyakan Xiaolu 
Sambil menggigit saya berapa banyak uang yang perlu saya 
kompensasi, dan seterusnya, saya membuat perangkat 
lunak kontrol ekspresi dengan mudah, mengacu pada 
perubahan ekspresi lebih dari 2,36 juta orang, dan semua 
gambar dari Oiao Zhixue dari masa kanak-kanak hingga 
masa kanak-kanak, dan menirukan ekspresi milik saya. 
Kelihatannya sangat bagus. Palsu? " 


"Tidak, ini sangat nyata." Cui Heyu berseru, "Kamu bisa 
melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan!" 


"Tidak cukup bagus," Tenshin 2 di layar menggelengkan 
kepalanya, "Host saya terlalu kecil, hanya dengan 5 
prosesor, dan paling banyak dapat melakukan lima hal ... 
Jika kejadiannya lebih sederhana, bisa lebih banyak. 
Dibandingkan kepada Ayah, Tenshin Nomor satu masih jauh. 
Dia memiliki ratusan prosesor dan terus meningkatkan 
dirinya, mengendalikan penjaga putih untuk membantunya 
mengganti materi induk. Saya ingin bekerja keras untuk 
menjadi seperti seorang ayah! " 


Permintaan ini tampaknya agak sulit, dan saat ini semua 
orang tidak peduli tentang masalah peningkatan Celestial II. 
Oiao Zhixue berkata: "Lanjutkan analisis Anda." 


Tianshen II masih menyukai Qiao Zhixue, yang sangat mirip 
dengan ayahnya. Dia melanjutkan: "Saya menghitungnya, 
dan dibutuhkan sekitar tiga tahun untuk 'kekosongan' 
untuk berkembang ke setiap sudut dunia, dan menyebar ke 
luar alam semesta. Ini akan memakan waktu ratusan tahun, 
dan tidak mungkin untuk menghitungnya di masa depan, 
karena data Anda yang ada tidak memiliki data tentang 
ukuran seluruh alam semesta. " 


"Alam semesta terlalu besar, jadi butuh puluhan juta tahun 
.." Liang Xian merenung, "Apa yang akan terjadi selama 
periode ini?" 


"Misalkan saya mengambil bumi sebagai pusat evolusi, dan 
ruang lingkup 'kosong' terus menyebar. Anda mungkin 
berpikir bahwa bumi akan memiliki 'celah' sepanjang waktu, 
dan akan ada banyak 'celah', tetapi saya tidak berpikir 
tebakan ini benar. "Tianshen II menggelengkan kepalanya." 
Menurut teori Kubus Rubik, hanya ada satu wajah atau satu 
dunia untuk bergaul pada saat yang sama. Artinya, dalam 
periode rotasi Sebagai satu kesatuan, "lubang" hanya akan 
terhubung ke satu dunia. Kecuali jika dunia kita benar-benar 
ditingkatkan ke alam semesta berdimensi tinggi, setiap 
jumlah "lubang" yang muncul pada satu waktu harus dapat 
dikontrol. " 


Semua orang setengah mengerti, dan Ah San mengerahkan 
kekuatan asosiatifnya yang paling maksimal dan akhirnya 
memberikan penjelasan yang lebih populer dan masuk akal: 
"Dapatkah saya memahami dunia kita sebagai dunia 
manusia? Tan Yan berasal dari dunia abadi atau dunia dewa, 
dan sekarang dunia manusia Energi telah terkumpul cukup 


dan berkembang ke dunia abadi.Namun, terlalu sedikit 
orang di dunia yang bisa menjadi abadi untuk beradaptasi 
dengan perubahan dari dunia manusia ke dunia abadi, 
sehingga mereka akan mati di dalam jumlah besar. Pada 
akhirnya, dunia manusia akan tetap tertinggal setelah 
ribuan tahun menjadi dunia abadi. Yang ada hanya yang 
abadi. 


Di mata makhluk abadi yang normal, hanya ada satu bunga 
dan satu dunia, satu daun dan satu bodhi. Ada tiga ribu 
dunia dalam satu butir pasir. Yang abadi memiliki 
kemampuan untuk memasuki semua dunia, asalkan mereka 
memiliki peta di tangan mereka. , jika tidak, tiga ribu dunia 
terlalu besar bagi mereka. Akan tersesat. 


Dalam proses mengubah dunia manusia menjadi dunia 
abadi, saya akan menyebutnya dunia semi-abadi untuk saat 
ini. Karena dunia semi-abadi tidak semaju dunia abadi, dan 
kita setengah-abadi ... harus menggunakan istilah 
kultivator, yang hanya dapat pergi ke satu dunia kecil untuk 
mengalaminya setiap saat, karena dunia semi-abadi belum 
namun menghubungkan semua dunia kecil. Setelah sekitar 
puluhan juta tahun, dunia semi-abadi telah mengumpulkan 
kekuatan yang cukup, dan dibutuhkan orang-orang yang 
masih hidup untuk menghancurkan kehampaan dan 
berubah menjadi dunia abadi yang nyata. 


Apakah itu benar? " 


Asan memandang semua orang, tampilan layar Celestial No. 
2 kacau, dan sepertinya dia tidak bisa mencerna kata-kata 
Ah San. 


Namun, orang lain dalam tim kekuatan memiliki wajah yang 
sangat baik. Mereka dapat menerima penjelasan ini, dan 
diperkirakan sebagian besar orang dapat memahaminya. 


Sekalipun mereka belum mempelajari mekanika kuantum, 
belum memahami teori string, dan belum tahu apa yang 
disebut boson atau yang disebut fermion, tapi tetap bisa 
memahami status quo. 


Tan Yan sudah lama bergaul dengan orang-orang ini, dan dia 
telah membaca banyak novel, dan tentu saja dia bisa 
mengerti. Setelah menderita Tenshen No.2, hal-hal "tidak 
berguna" seperti novel Xiu Xian, Tenshen No. 1 tidak bisa 
membacanya, jadi bagaimana bisa dimasukkan ke dalam 
memori Tenshen No.2. 


Untungnya, Cui dan Yu membantunya terhubung ke 
Internet, dan karakter yang kacau dengan cepat kembali 
normal. Tianshen No. 2 berkata, "Saya baru saja membaca 
ribuan novel tentang Xiu Xian, dan saya mungkin mengerti. 
Tentu saja, saya tidak melanggar hukum. Saya membacanya 
sebagai novel asli. Saya membelinya dari rekening ibu saya. 


Liang Xian: "..." 


Pada saat ini, sebuah pesan datang dari ponsel, dan 
Tianshen 2 menggunakan ponselnya untuk mendaftarkan 
akun di lebih dari selusin situs web baru, dan langsung 
menyapu ratusan ribu yuan miliknya untuk membaca novel, 
dan menjadi VIP tingkat tinggi. untuk lebih dari selusin situs 
web. 


Hal yang paling menjengkelkan adalah membaca novel saja 
tidak cukup, dan Tianshen Il juga memberi beberapa penulis 
yang secara khusus saya suka membayar puluhan ribu dolar 
untuk suara tuan. Sebagian besar protagonis penulis yang 
mendapat tiket Overlord adalah kecerdasan buatan ... 


"Saya juga telah memblokir ribuan situs web bajakan," kata 
Tianshen No. 2, "membantu polisi Internet memerangi 


pembajakan, apakah saya hebat?" 


"Penulis asli akan berterima kasih," Liang Xian 
mengembalikan ponsel ke sakunya, dengan ekspresi 
cemberut, "tetapi ibumu ingin memukulmu, semua uang 
yang aku hemat dari mengerjakan perangkat lunak selama 
bertahun-tahun telah dihabiskan oleh kamu!" 


Dia biasanya tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan 
uang, jadi dia hanya menghabiskan sejumlah uang saat 
mengejar Tan Yan. Tabungan yang saya tabung ingin 
membeli rumah di tempat favorit Tan Yan, sehingga dia bisa 
tinggal setelah Tan Yan pensiun, dan dia akan pulang 
setelah pulang kerja atau pada shift, dan keduanya 
bersenang-senang. 


Sekarang sudah hilang, dia bangkrut. 


Tianshen II mengguncang tubuhnya: "Memukul seorang 
anak adalah ilegal, dan saya akan membuat perangkat 
lunak untuk membantu Anda memperolehnya! Sekarang 
saya akan menetapkan prosesor untuk membantu Anda 
menghasilkan uang!" 


"Saya tidak menyebutkan ini sebelumnya, saya bisa 
mendapatkan uang," campur tangan Menteri Yu, "Anda terus 
berbicara tentang spekulasi Anda." 


Dia benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan oleh 
kecerdasan buatan tingkat tinggi tentang masalah ini. 


Dengan janji dari "kakek", Tenshin-2 tidak takut. Dia 
melanjutkan: "Dengan kata lain, ketika 'lubang' menyebar 
ke luar bumi, status guo kita tidak akan berubah, dan kita 
berada dalam situasi di mana a 'lubang' bisa muncul kapan 
saja. Di era ini, tidak akan ada terlalu banyak "lubang" 
dalam satu waktu. Jika bisa diselesaikan secepatnya, 


ruginya sebenarnya tidak besar. Jika negara membangun 
pasukan negara adidaya, harus bisa menyelamatkan orang 
pada waktunya. 


Yang paling penting adalah bahwa meskipun orang yang 
memasuki 'kosong' tidak memiliki kemampuan kebangkitan, 
informasi evolusi sebenarnya telah terintegrasi ke dalam 
gennya. Pada saat ini, orang tersebut meregenerasi generasi 
berikutnya, kemudian kemungkinan keturunannya. 
kemampuan kebangkitan akan meningkat. 


Setelah dihitung, setelah sekitar seribu tahun, keturunan 
kita semua akan menjadi makhluk gaib. Tentu saja, karena 
perbedaan individu, kekuatan setiap orang berbeda, tetapi 
kemungkinan setiap orang untuk bertahan hidup 
meningkat. " 


Tianshen 2 agak berantakan, tapi Menteri Yu mengerti. 


120 


Bab 121 Chip memori 


Bab 121 Chip memori (1) 


Tianshen Il melukiskan gambaran ideal di mana setiap orang 
masuk ke dalam "kekosongan" tanpa ada keluhan, apakah 
masih hidup atau sudah mati tidak akan menimbulkan 
kebencian pada negara. Dan mereka yang bertahan hidup, 
mereka yang tidak terbangun dengan patuh menikah dan 
memiliki anak, meninggalkan kemungkinan untuk bangkit; 
yang terbangun tidak akan pernah menggunakan 
kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan, tetapi 
berdedikasi kepada negara seperti orang-orang dari tim 
kemampuan, untuk menyelamatkan. pengorbanan Rakyat 
biasa. 


Ini adalah negara yang sepenuhnya ideal yang tidak dapat 
terjadi dalam masyarakat modern. 


"Tidak mungkin," Menteri Yu memahami niat baik Tianshen 
Il, tetapi masih ingin menghilangkan antusiasmenya. "Hati 
manusia itu rumit, dan kemungkinan besar akibatnya 
adalah kekacauan dunia, dan orang-orang panik. Mereka 
yang sedang panik. yang tidak terbangun khawatir suatu 
hari akan terjadi bencana., Menghancurkan segala sesuatu 
tentang diri mereka sendiri, beberapa orang yang telah 
terbangun akan berpikir bahwa mereka lebih unggul, harus 
ditahan, dan bahkan menggunakan kemampuan mereka 
untuk memulai jalan kejahatan. " 


Tianshen 2 tidak memahami situasi dunia nyata. Di 
dunianya, semua orang sangat patuh. Meskipun Tianshen 1 
memperlakukan manusia sebagai hewan pelindung dan 


tidak membiarkan suara perlawanan muncul, hal itu 
diperlukan di masa apokaliptik seperti itu. Metode 
pengelolaan Tianshen No.1. 


Tetapi dunia nyata tidak bagus, terlalu banyak orang, dan 
setiap orang memiliki ide sendiri, yang sulit untuk dikelola. 


Di dunia seperti itu, orang-orang yang berdedikasi kepada 
rakyat menjadi bodoh dan akan hidup sangat lelah. Menteri 
Yu menghela nafas, Sebaliknya, orang-orang yang 
terbangun seperti Zhao Tianming akan membentuk 
kekuatan yang mengerikan jika mereka disatukan menjadi 
satu kekuatan . Tentara anti-pemerintah sulit dihadapi. " 


"Tentu saja sulit untuk dicapai dengan sistem saat ini," kata 
Oiao Zhixue, "karena semua sistem pemerintahan saat ini 
ditujukan pada metode pengelolaan era damai, bukan 
metode periode khusus. Tapi segera dunia akan 
mengantarkannya dalam krisis yang menyangkut 
kelangsungan hidup umat manusia. Dalam perang, kita 
harus mengambil tindakan luar biasa. " 


Lalu bagaimana cara menjaminnya? Menteri Yu memandang 
Oiao Zhixue dan bertanya-tanya apa pendapat ilmuwan 
yang sama sekali tidak bisa politis ini dari sudut 
pandangnya. 


"Chip memori," kata Qiao Zhixue, "Saya selalu 
menginginkan teknologinya. Selama teknologi ini tersedia, 
Anda mungkin dapat memproduksi secara massal penutup 
pelindung Tan Yan, dan tingkat kelangsungan hidup orang- 
orang yang tersesat ke dalam" lubang. "akan sangat 
meningkat." 


"Mari kita tidak menyebutkan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk menaklukkan teknologi ini, dan apakah 
kita bisa melakukannya. Anggaplah kita bisa 


memproduksinya dalam satu tahun selama Kita 
mendapatkan bahan asing. Mampukah orang biasa 
membelinya? Kelas atas akan bertarung untuk keripik, 
tetapi akan menyebabkan kepanikan lebih lanjut. "Menteri 
Yu bertanya. 


Liang Xian, yang terus memikirkannya, tiba-tiba berkata: 
"Kami tidak menjual, kami hanya mengirim." 


Menteri Yu memandang Liang Xian. 


"Chip memori tidak dapat dijual sebagai komoditas. Itu 
untuk melindungi kehidupan manusia dan tidak ternilai 
harganya. Begitu harga ditetapkan untuknya, akan tampak 
bahwa negara dan chip tersebut telah jatuh harganya." 
Liang Xian berkata, "Kami memberikan itu pergi secara 
gratis, tetapi kami memiliki persyaratan. Dapatkan. Orang 
yang mempertahankan chip tidak boleh mentransfer chip 
dan hanya dapat menggunakannya sendiri. Orang yang 
juga mendapatkan chip harus mematuhi perintah negara 
tanpa syarat. Setelah dia membangunkan kemampuan , dia 
harus menjadi anggota tim kemampuan dan bekerja keras 
untuk menyelamatkan dunia. Setelah perjanjian asli 
dilanggar, Dalam keadaan luar biasa, hadapi 
pengkhianatan! Ini bukan kontrak yang tidak masuk akal. 
Chip memori diperoleh melalui darah dan keringat dari 
personel intelijen nasional, staf, kombatan, dan peneliti 
ilmiah. Itu tidak ternilai harganya. Saya mengambilnya 
secara gratis. Harta yang tak ternilai itu juga harus memikul 
tanggung jawab yang sesuai. " 


Menteri mengeluarkan kertas dan pena dan dengan cepat 
berspekulasi tentang pendapat Liang Xian, dan akhirnya 
menemukan bahwa itu layak. Selama ada sistem yang 
lengkap dan ketat, mereka yang mendapatkan chip memori 
dapat ditahan. 


Memory chip tentunya akan membawa keuntungan yang 
mengerikan, seseorang harus mengambil resiko demi uang, 
namun dengan adanya akad tersebut maka negara dapat 
menghukum mereka yang melanggar hukum dengan cara 
yang paling berat, yaitu wajar dan legal. Pada saat yang 
sama, mereka harus berpedoman pada opini publik dan 
mengutuk perilaku makar semacam ini untuk keuntungan 
kecil dan bahkan pengkhianatan terhadap seluruh umat 
manusia dari sudut pandang moral.Dengan cara ini, 
penegakan hukum yang tegas juga dapat diterima oleh 
masyarakat. 


Tapi mungkin saja bocor. Sebagai seorang peneliti, Oiao 
Zhixue lebih memperhatikan kerahasiaan. Begitu seseorang 
tidak menginginkan nyawanya dan hanya menginginkan 
uang, kebocoran teknologi chip memori, dan chip muncul di 
pasar gelap, akan ada sejumlah besar kemampuan berburu 
dan membunuh. Keadaan. Makhluk gaib adalah harapan 
evolusi, pada kenyataannya, merekalah yang paling 
membutuhkan perlindungan. " 


"Ini mudah ditangani," kata Tenshin II, "Saya memiliki 
teknologi biometrik nano. Tenshin | memakai gelang pada 
orang-orang di dunia asli, dan ada sistem biometrik di 
gelang itu, yang tidak dapat dilepas kecuali kematian. 
Begitu direktur mati, gelangnya akan meledak. Ini adalah 
metode yang digunakan oleh tim peneliti ilmiah untuk 
memastikan keselamatan semua orang selama perang, dan 
kemudian diterapkan oleh Tianshen No. 1 pada manajemen 
manusia. " 


Ini adalah gelang yang dilihat Tan Yan pada keluarga Chen 
Xue. Dia tidak bermaksud menyakiti orang pada saat itu. 
Secara alami, dia tidak tahu bahwa gelang itu memiliki 
fungsi seperti itu. Sekarang sepertinya teknologi ini sangat 
berguna! 


"Dengan cara ini, pemindahan dan perampasan tidak 
mungkin dilakukan." Qiao Zhixue dengan puas menepuk 
tuan rumah Tianshen II, dan semakin dia memandangnya, 
semakin dia menyukainya, "Kamu sangat baik!" 


Tenshen No. 2 berkata: "Maukah Anda mempekerjakan saya 
sebagai pegawai Kementerian Teknologi dan Keamanan 
Nasional dan membuka informasi rahasia kepada saya?" 


Menteri Yu, pemimpin sebenarnya dari Kementerian 
Teknologi dan Keamanan, berkata: "Disetujui, bakat luar 
biasa seperti itu harus diundang dengan gaji tinggi!" 


Tapi aku ini cucumu. Bukankah keputusanmu untuk 
melakukan itu mengundang kritik? Tianshen No.2 berkedip 
dengan mata besar yang sederhana. 


Tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai cucu 
saya ... Menteri Yu diam-diam mengeluh di dalam hatinya, 
tetapi tidak tahan untuk menyerang Tianshen II, 
mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin bagi manusia 
untuk menjadi kakek dari kecerdasan buatan, dan berkata: 
"Tidak. Tidak masalah, prinsip memilih talenta di negara kita 
adalah menggunakan Yang bijak, jangan menghindari 
kerabat, menunjuk orang berdasarkan pahala mereka, dan 
mengutamakan moralitas. Selama Anda tidak melakukan 
hal-hal yang ilegal atau bermoral, Anda bisa dipekerjakan. 
Mengenai gaji ... Apakah Anda butuh uang? " 


"Perlu," Tenshin No. 2 berkata, "Saya masih harus membayar 
kembali uang yang baru saja saya keluarkan untuk ibu saya. 
Berapa nilai teknologi biometrik nano ini, dan dapatkah 
saya membayar kembali uang yang baru saja saya 
belanjakan?" 


"Tentu saja tidak apa-apa," Oiao Zhi belajar, "Anda harus 
meneliti teknologi ini, dan mungkin tidak berhasil selama 


sepuluh tahun. Uang yang dihabiskan selama periode ini 
setidaknya akan puluhan atau ratusan miliar. Tentu saja kita 
bisa ' Saya tidak memberi Anda uang sebanyak itu, karena 
ini adalah dana penelitian. Tetapi jika Anda menjualnya ke 
negara, jumlahnya puluhan juta atau ratusan juta. 
Bagaimanapun, teknologi ini dapat diterapkan ke berbagai 
sistem, dan itu sangat berguna. Faktanya , jika Anda 
mengajukan paten dan mendapatkan manfaat tindak lanjut, 
Anda akan menghasilkan lebih banyak uang. " 


"Saya ingin mengemas dan menjual ke negara," kata 
Tenshin No. 2. "Bagaimanapun, ibu dan kakek saya adalah 
pejabat publik negara. Saya tidak membutuhkan terlalu 
banyak materi. Saya bahkan tidak perlu melakukannya. 
makan. Saya hanya berharap negara bisa berjanji untuk 
melindungi saya. Ngomong-ngomong, membedah dan 
mempelajari saya tidak akan memaksa saya untuk memberi 
tahu saya apa yang tidak ingin saya katakan. Alangkah 
baiknya jika saya diberi sedikit lebih banyak uang agar aku 
bisa membaca novel setelah melunasi hutang ibuku. " 


Kami tidak akan menyakitimu. Semakin Menteri Yu 
memandang Tianshen II, semakin dia menyukainya. 
Kecerdasan buatan ini telah membawa vitalitas ke dunia 
nyata. Perannya sulit diukur dengan uang. Dalam hal ini, 
jika negara kembali Untuk menyakiti kecerdasan buatan 
yang sederhana dan taat hukum, maka pemerintah negara 
ini telah menjadi korup ke tingkat yang tidak dapat 
diperbaiki. 


Untungnya, berdasarkan pengalaman menteri selama 
bertahun-tahun di arena politik, negara ini masih sangat 
adil. 


"Anda dapat mengikuti saya," kata Qiao Zhixue, "Meskipun 
saya tidak memiliki logam memori, saya dapat membantu 


menyediakan beberapa cara untuk melindungi diri saya 
sendiri, sehingga bahkan jika seseorang ingin memaksa 
Anda, Anda dapat meninggalkan komputer dan pergi ke 
Internet." 


Oke! Tianshen II dengan gembira berkata, Lalu saya melihat 
informasi dasar sebelumnya, bukankah itu pelanggaran, 
lagipula, saya juga anggota staf. 


"Tentu saja tidak," kata Qiao Zhixue pada keputusan 
menteri. "Tapi bagaimana Anda melakukannya? Isolasi 
jaringan internal dan eksternal pangkalan kami sangat baik. 
Cui Heyu hanya menghubungkan Anda ke jaringan 
eksternal. Mengapa Anda bisa masuk ke intranet inti?? " 


“Ini terlindungi dengan baik. Komputer intranet tidak 
memerlukan jaringan eksternal sama sekali, dan tidak ada 
jejak. Saya merasa sangat sulit." Tianshen No.2 berkata, 
"Tetapi komputer Cui dan Paman Yu telah berada di salah 
satu jaringan, dia Firewall-nya sangat kuat, tetapi masih 
merupakan terobosan yang bagus. Saya meng-hack intranet 
dari komputernya. " 


Semua orang melihat Cui Heyu di tempat yang sama. 


Cui Heyu: "Tidak mungkin. Setelah masuk ke intranet, 
komputer saya membersihkan dan mengganti hard drive 
sebelum masuk ke jaringan eksternal. Saya sangat berhati- 
hati sehingga saya tidak bisa membuat kesalahan tingkat 
rendah semacam itu." 


Saya menemukannya melalui data operasi cpu. Tianshen No. 
2 hanya berkata. 


Ajari aku! Cui Heyu menatap Tianshen II dengan wajah 
serius, Mulai tahun ini, kamu akan menjadi tuanku! 


"tidak masalah!" 


Tianshen Il sangat senang ketika dia mendengar bahwa dia 
bisa menjadi seorang master Dia mengulurkan tangan 
kecilnya yang berdaging, dan Cui dan Yu juga mengulurkan 
tangan mereka Keduanya bertepuk tangan melalui layar 
tampilan. 


"Itu ..." Menteri Yu meremas jarinya dengan erat, dan 
berkata kepada Tianshen II, "Kami sedang bernegosiasi 
dengan Amerika Serikat, berharap mereka dapat 
menyediakan teknologi chip memori, tetapi pihak lain 
tampaknya tidak menyerah begitu cepat. Waktu hampir 
habis., Lihat ... bisakah kamu ..." 


Tapi bukankah ilegal menyerang sistem rahasia negara lain? 
Tenshen II, yang datang ke Dunia Baru dan memutuskan 
untuk menjadi bayi yang taat hukum, mengungkapkan 
keterkejutannya. 


"Tapi kami mengirim teknologi canggih negara kami untuk 
bertukar, apa yang Anda pelajari selama periode ini tidak 
dihitung!" Menteri Yu berkata, "Kami dapat menggunakan 
superkomputer untuk memuat sebagian dari data Anda, 
menyamar sebagai jenis baru kecerdasan buatan, 
Pertukaran teknologi dengan negara lain adalah pertukaran 
dan sharing antar negara. Dalam proses ini, Anda dapat 
menemukan peluang untuk 'belajar' untuk sementara 
waktu. Apa yang Anda pelajari tergantung pada 
kemampuan pemahaman Anda sendiri. Bagaimana Anda 
bisa mencurinya? " 


Semua orang: "..." 


Layar Tianshen No. 2 kacau, dan sepertinya sulit untuk 
mencerna apa yang dikatakan Menteri Jelas, dia tidak 
mewarisi bakat politik ibunya yang luar biasa. 


"Jika Anda merasa tidak nyaman," kata Liang Xian, "Anda 
juga dapat mengungkapkan beberapa informasi, tentu saja, 
seperti mereka. Anda dapat mengungkapkan sebanyak yang 
mereka ungkapkan. Bisakah Anda 'belajar' dari Anda? Itu 
tergantung pada kemampuan mereka, bukan? ? " 


Kode kacau di Tianshen No. 2 kembali normal, dan dia 
mengangguk dan berkata: "Ini masuk akal." 


Sebuah kecerdasan buatan dengan IQ superior secara aneh 
didistorsi oleh dua politisi. 


Oiao Zhixue memandang Menteri Yu dan Liang Xian, dan dia 
mengambil Tianshen No. 2 dan berkata, "Kamu harus 
mengikuti saya di masa depan. Haruskah kita belajar dan 
belajar bersama?" 


Tianshen II sangat menyukai wajah Oiao Zhixue Di dunia 
yang asing ini, Qiao Zhixue memberikan perasaan Tianshen 
1 kepada ayahnya, dan dia secara alami bersedia mengikuti 
Profesor Oiao untuk belajar dan berkembang. 


Oiao Zhixue sangat puas melihatnya berperilaku begitu. 


Dia memegang Tianshen II di satu tangan dan menyentuh 
kepala rusa dengan tangan lainnya. 


Dari segi sensibilitas, lebih baik menjadi Tianshen II, tapi 
tetap terasa seperti rusa. Oiao Zhixue berpikir dengan 
sedikit teralihkan. 


Xiao Lu tampak tak berdaya. Dia berteriak pada Qiao Zhixue 
"Yoyou", yang artinya, "Kamu sekarang membawa Tianshen 
No. 2, lalu bisakah aku bersama Ayah Tan?" 


Oiao Zhixue dari Bahasa Rusa Tingkat 10 segera mengerti 
apa yang dia maksud, dan menggelengkan kepalanya 


dengan sungguh-sungguh dan berkata: "Tentu saja tidak. 
Anda belum beradaptasi dengan pola makan bumi. Terakhir 
kali Anda mencuri rumput di luar pangkalan, Anda masih 
akan menderita diare. Saya tidak bisa pergi. Sesuai dengan 
fisik Anda. Makanan bergizi yang diatur. Saya perlu 
menyesuaikan Anda dengan tanaman di bumi secara 
terencana dan selangkah demi selangkah berdasarkan 
respons penolakan Anda. Sampai Anda sepenuhnya 
beradaptasi , Saya akan menyiapkan prosedur resmi bagi 
Tan Yan untuk membesarkan Anda. Sebelum itu, Anda masih 
harus mengikuti saya. " 


Xiaolu: "..." 


Dia menatap polos komputer Tianshen-2, selalu merasa 
posisinya telah dirampok. Dia tidak pernah menghabiskan 
uang ibunya. 


Makhluk kaya apa yang menggigitku ini? Tianshen II sudah 
lama sibuk sebelum sempat menanyakan identitas rusa itu. 


Feng Rong Biologi ... Liang Xian teringat rusa yang dipelajari 
Chen di rumah, jadi dia menenangkan rusa dan mendidik 
Tianshen No.2: "Ini adalah anak dari ibu dan Tan Yan, anak 
yang sangat mencintai, adalah saudara laki-lakinya. ! " 


Xiaolu dengan bangga mengangkat kepalanya. 


Tenshen No. 2 dapat menerima anak kedua di rumah. 
Bagaimanapun, ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 
Tenshen No. 1. Dia memilih suara yang manis: "Kakak ~" 


Rusa mengguncang kukunya, dan tiba-tiba merasa bahwa 
Tianshen II tidak terlalu menyebalkan, tetapi dia 
memegangi kepalanya dengan bangga dan menatap ke 
bawah pada saudara pendeknya dengan lehernya. 


Tenshen II menghubungkan jaringan ke monitor di atas 
ruang konferensi, menatap rusa dari sudut yang lebih tinggi, 
dan persaingan persahabatan dan sehat antara dua 
bersaudara dimulai. 


Menteri Yu memandang kedua "cucunya", mencubit alisnya 
dengan letih, dan berkata kepada Liang Xian: "Hanya dua 
ini, saya benar-benar tidak mampu membayar lebih." 


Liang Xian: "..." 
Tak satu pun dari keduanya ini yang dia inginkan! 


"Dan tidak masalah jika kau melahirkan," Qiao Zhixue 
berdiri tegak dan memandang Liang Xian dengan komputer 
di satu tangan dan rusa di tangan lainnya. "Anak itu masih 
ingin aku datang dan menonton. Aku sibuk setiap hari. " 


Liang Xian: "..." 


Mengapa dia merasa bahwa dia tidak bisa membedakan 
seluruh tubuhnya dengan mulutnya? 


Tampaknya dunianya sebelumnya tidak seperti ini. Dulu, 
Liang Xian selalu menjadi karakter yang dingin, sombong, 
dan jenius. Di mata teman-teman sekelasnya, ia juga 
dicemburui dan dibenci. Sejak kapan dia menjadi ibu dari 
dua non-manusia (salah satunya makhluk tidak hidup), 
apakah dia masih ditertawakan oleh semua orang? 


Tan Yan memegang tangan Liang Xian dan tersenyum dan 
berkata kepada semua orang, "Terima kasih telah menerima 
saya seperti ini." 


Semua orang mengatakan bahwa tidak peduli apa 
identitasnya, kontribusi Tan Yan kepada dunia selama 
beberapa dekade terakhir terlihat di mata semua 


orang.Bagaimana dia bisa dianggap sebagai jenis yang 
berbeda karena kenangan masa lalu. 


Terlebih lagi, Tan Yan awalnya adalah panutan di benak 
semua orang. Sekarang identitas Superman terungkap, 
semua orang merasa masuk akal. Tan Yan harus menjadi 
orang yang begitu kuat. 


Liang Xian tiba-tiba teringat saat Tan Yan menggenggam 
tangannya. Sepertinya itu adalah hari dimana ia bertemu 
dengan Tan Yan. Karena cedera kakinya, Tan Yan merawat 
temannya yang terluka dan membawa putrinya ke dalam 
mobil. 


Sejak itu, citranya di hati semua orang berangsur-angsur 
runtuh dan tidak pernah kembali. 


Liang Xian mengalihkan pandangannya dan melihat Menteri 
Yu menatap dirinya dengan senyuman, Tianshen 2 dan Oiao 
Zhixue melakukan percakapan yang sangat bahagia, Xiaolu 
dengan enggan dipimpin oleh Qiao Zhixue, dan 
menatapnya dan Tan Yan dengan penglihatan, tentu saja 
lebih. Tan Yan. 


Teman sekelas yang dulu berselisih dengannya, bahkan Cui 
Heyu, kini dikelilingi oleh Tan Yan, mampu menyapanya 
secara alami dan mengolok-oloknya dengan lengan 
melingkari lehernya. Bahkan jika mereka pernah bertarung 
satu sama lain karena ketidakdewasaan mereka, mereka 
sekarang adalah rekan seperjuangan yang bisa 
mempercayakan punggung mereka. 


Perubahan seperti itu ... 
Liang Xian meremas tangan Tan Yan. 


Dia sangat senang. 


121 


Bab 122 Chip Memori 


Bab 122: Chip Memori (2) 


Setelah pertemuan, Menteri Yu meninggalkan Xu Mingyu di 
Shijiazhuang bersama polisi untuk membantu 
menyelesaikan insiden lanjutan yang dipicu oleh kesadaran 
jahat, dan dia kembali ke Kota B bersama semua orang. 


Menteri perlu berdiskusi dengan para pemimpin tentang apa 
yang akan mereka lakukan di masa depan dan apakah akan 
mengadopsi gagasan Liang Xian. 


Dalam perjalanan kembali ke Kota B, Menteri Yu selalu 
merasa khawatir. 


"Dari sudut pandang seorang pejabat publik, terutama 
kader pimpinan badan intelijen nasional, apapun informasi 
yang saya dapat, saya harus melaporkannya ke negara." 
Menteri Yu memandang Tan Yan dan berkata, "Tapi saya akan 
menginformasikan kepada negara. pemimpin tekad dan 
patriotisme Anda. Orang-orang, saya yakin mereka akan 
menghormati pilihan Anda seperti saya. " 


"Pikiranku tidak pernah berubah," Tan Yan berkata dengan 
sungguh-sungguh, "Tidak peduli di masa lalu atau saat ini, 
aku telah menerima tubuh ini, ingatan ini, jadi tidak peduli 
apa aku di masa lalu ... atau identitas apa aku ini di 
kehidupan masa laluku, aku sekarang., Akan tanpa syarat 
mematuhi tatanan negara. " 


Menteri Yu sangat senang. Dia menepuk bahu Tan Yan dan 
berkata: "Jangan khawatir, Lao Tan, negara tidak akan 
pernah melupakan kontribusi Anda kepada dunia!" 


Liang Xian: "..." 


Liang Xian sangat khawatir tentang ketampanan ayahnya 
dengan kekasih dan saudara laki-lakinya. 


"Tetapi apakah Paman Tan akan ditangkap karena 
percobaan, membusuk kesadarannya, dan menyuntikkan 
obat ke semua orang, sehingga mereka dapat 
membangkitkan kemampuan mereka." Tianshen No. 2 
tampak "sangat takut dan khawatir". 


Xiaolu berjuang untuk berlari keluar dari telapak tangan 
Qiao Zhixue, dan menggigit buku catatannya. 


Bahkan jika Anda menjual tanduk, Anda harus 
menggigitnya! 


"Bu, kakak menggertakku." Tianshen No.2 memandang 
Liang Xian dengan air mata di bawah kepalanya. 


Sebelum Liang Xian dapat mengatakan apa pun, Menteri Yu 
meletakkan tangannya di tubuh Tianshen II dan berkata 
dengan pelan: "Karena ucapan Anda dicurigai sebagai 
rumor reaksioner, Saudara Tan Lu mendidik Anda sebagai 
seorang kakak laki-laki, itu tidak dihitung. menggertak." 


Oiao Zhixue awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi 
ketika Menteri berbicara, dia diam, dia hanya bisa 
membantu Tianshen-2 untuk sampai ke sini. 


"Kenapa?" Tianshen No. 2 bingung. "Kekuatan yang baru 
saja dia gigit jelas lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia bisa 
menjual tanduk beludru!" 


Menteri Yu tersenyum sedikit: "Saya bisa menjelaskan 
perbedaan antara keduanya untuk Anda. Untuk pertama 
kalinya, Anda tidak membuat kesalahan apa pun. Xiaolu 


dengan jahat membalaskan dendam anak haram itu sebagai 
anak yang sah ... Bagaimana saya bisa diculik oleh Anda 
mengatakan ini? Lupakan saja, gunakan saja ini sebagai 
metafora. Secara moral, anak haram adalah dosa asal, tetapi 
secara hukum, tidak ada yang salah dengan anak haram. 
Ketika seekor rusa menggigit Anda, itu untuk menimbulkan 
kekerasan pada orang yang tidak bersalah. orang dan 
melakukan kejahatan merugikan yang disengaja., Tidak 
benar. Tapi kedua kalinya, Anda dicurigai memfitnah 
pemimpin nasional dengan jahat, menyebarkan bahwa 
pemimpin nasional akan melakukan percobaan manusia 
ilegal, dan bahkan menyakiti rekan-rekan lama yang telah 
mengabdikan hidup mereka untuk ibu pertiwi. Ini 
pernyataan reaksioner yang cukup serius, Kamerad Tan Lu. 
Sebagai pejabat publik nasional dan anggota Tim 
Kemampuan di bawah Kementerian Teknologi dan 
Keamanan, dia memiliki kewenangan khusus untuk 
langsung berhenti ketika dihadapkan pada pidato yang 
membahayakan negara. Dan Anda termasuk dalam 
kejahatan yang menghasut subversi kekuasaan negara 
dalam kejahatan yang membahayakan keamanan nasional. 
Menurut Anda Plot ini dapat dihukum dengan penjara tidak 
lebih dari lima tahun, mengerti? " 


Nomor Tianshen 2 mulai kacau lagi, dia hafal dengan jelas 
ensiklopedia hukum, tapi dia masih tidak mengerti kenapa 
ada begitu banyak perbedaan. 


Dua tembakan Xiaolu membawa akhir yang berbeda, yang 
benar-benar membuat Tianshen II merasa aneh. 


"Politik dan hukum sangat ajaib, mereka harus 
menghadapinya dengan cara yang berbeda sesuai dengan 
situasi yang berbeda." Setelah menganalisis kedua situasi 
tersebut, Tenshin II berkata, "Metode manajemen ayah 
salah. Setiap orang adalah individu yang berbeda dan 


melindungi mereka. Selain aman, kita juga harus 
memperhatikan perkembangan pribadi, agar dunia memiliki 
masa depan. " 


Xiao Lu melihat Menteri Yu berbicara untuknya kali ini, 
tetapi iblis besar Qiao Zhixue bahkan tidak berani 
membantahnya, Dalam pikiran Xiao Lu, rantai makanan 
dengan Menteri Yu sebagai puncak piramida segera muncul. 


Ini kakeknya! Menteri Yu sendiri mengakuinya sebelumnya! 


Xiao Lu sangat senang, membungkuk dan mengusap 
kepalanya dengan kuat ke Menteri, dan juga menjulurkan 
lidahnya untuk menjilat telapak tangannya. 


Ketika Menteri Yu mengira Liang Xian sudah mati, dia 
menganggap  Xiaolu sebagai pengganti putranya. 
Belakangan, Liang Xian juga diselamatkan karena rusa 
tersebut. Meskipun bukan spesies di dunia, rusa itu lucu, 
imut dan berempati. Ada banyak orang yang memelihara 
hewan peliharaan dan menjadi anak-anak. Menteri Yu sudah 
lama menganggap rusa itu sebagai cucunya. Melihat rusa 
begitu dekat dengannya sekarang, dia secara alami 
bahagia, dan dengan ramah menyentuh kepala rusa, dan 
berkata: "Kamu harus tumbuh dengan baik, dan menjadi 
rusa jantan yang kuat dan kuat. Di masa depan, dia akan 
bersama ayahnya ... oh, ibu dan kakek. Berkontribusi untuk 
negara. " 


Anak yang baik telah menjadi seorang ibu, bagaimana 
generasi ini mengatakan tentang itu ... 


Menteri Yu, yang tegas dengan putranya, tidak bisa lepas 
dari hukum kerabat antar generasi, dan dia mencintai dan 
mencintai Xiaolu. 


Tianshen II: "..." 


Lampu kecil di sebelahnya bersinar merah, dan dia belajar 
dari Qiao Zhi: "Saya butuh tubuh mewah, inti dalamnya 
terbuat dari logam, saya akan mengubah rangka utama 
untuk mengontrol tubuh mewah itu. Sekarang saya tidak 
bisa bergerak. Ada kekurangan yang sangat besar. " 


Semua orang: "..." 


Mengapa mereka melihat situasi aneh seekor rusa yang 
bertarung demi kebaikan dengan komputer? 


"Yoyo ~" Xiaolu memanggil ke komputer. 
Semua orang memandang Qiao Zhixue. 


Qiao Zhixue berkata pelan, "Dia bilang kamu masih bisa 
bicara." 


Semua orang: "..." 


Masih ada perbandingan seperti itu, ini benar-benar 
kompetisi persaudaraan yang jinak ... 


Liang Xian menjaga wajahnya tetap tenang dan tidak 
berbicara sepanjang waktu, dan tidak mau menerima kedua 
anak itu. 


Tan Yan memanfaatkan tawa yang tidak disengaja dari 
semua orang, dan ketika dia bisa menahan tawa itu, dia 
memegang bahu Liang Xian untuk menghiburnya. 


Menurutnya keduanya sangat imut, dan keduanya bisa 
dibesarkan. Sayangnya, apa pun yang dibutuhkan Qiao 
Zhixue, mereka tidak dapat mendukungnya. 


"Saya masih membutuhkan KTP," Tianshen No. 2 
melanjutkan menyebutkan syaratnya. "Sekarang saya 


membutuhkan KTP untuk mendaftarkan semuanya. Sangat 
merepotkan bagi saya untuk membuka nomor kecil secara 
online. Dan dengan KTP, saya bisa buka rekening dan 
transfer uang Tidak perlu menggunakan uang ibu. " 


"Ya, siapa namamu? Liang Tianshen? Atau Liang Xiaotian?" 
Sebagai menteri Kementerian Teknologi dan Keamanan, KTP 
masih mudah. 


"Nama belakang kakek saya adalah Qiao, saya ingin 
dipanggil Qiao Xiaotian," kata Tianshen No. 2. 


Menteri Yu: "..." 


Dalam keluarga mereka, nama belakangnya adalah Yu, 
putranya adalah Liang, dan menantu perempuannya adalah 
seorang laki-laki. Kedua cucunya bukanlah manusia, yang 
satu adalah Tan dan yang lainnya adalah Qiao.... 


Hubungannya kacau. 


Akhirnya tiba di pangkalan kota B, mengakhiri hubungan 
etika yang kacau ini. Dalam perjalanan untuk melapor ke 
Komite Sentral, Menteri Yu merasa bahwa hatinya sangat 
kuat, dan dia tampaknya secara bertahap meninggalkan pil 
pereda jantung yang bertindak cepat. 


Dan semua orang di tim adidaya juga diam-diam 
mengagumi bahwa Menteri Yu pantas menjadi pria yang 
bisa menjadi menteri, dan kemampuannya untuk menerima 
hal-hal baru terlalu kuat. 


Setelah kembali ke pangkalan, setiap orang harus 
menunggu tanggapan menteri untuk melapor ke 
pemerintah pusat sebelum mereka dapat bertindak. Ini 
adalah masalah seluruh negara dan seluruh dunia, dan 
China sendiri tidak dapat melakukannya. Tapi mereka bisa 


menggunakan China sebagai pilot.Setelah chip memori 
berhasil dikembangkan, negara lain tidak akan bisa diam 
ketika jumlah negara adidaya di China meningkat. 


Oiao Zhixue mengambil rusa dan komputer untuk 
melakukan penelitian. Dengan dia merawat anak itu, Liang 
Xian secara alami membawa Tan Yan kembali ke kamar dan 
mematikan monitor. 


Orang-orang di supers team sedang berlatih dan bergosip 
tentang apa yang mereka berdua lakukan ketika kembali ke 
ruangan untuk memantau apa yang mereka lakukan.Mereka 
selalu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak cocok 
untuk anak-anak. Jadi pertanyaannya adalah, apa hubungan 
antara kedua orang tersebut? 


Oin Li, Yan Yongfeng dan pendukung setia Tan Yan lainnya 
percaya bahwa Tan Yan sangat kuat dan harus menjadi 
atasan, bagaimana Liang Xian bisa mengalahkannya. 


Tapi Cui Heyu dan Asan tidak berpikir demikian. 


"Liang Xian sangat licik, Tan Yan sangat toleran, dan dia 
sangat menyayangi setiap junior. Selama Liang Xian 
mengulurkan tangan dan menangis dua kali, Tan Yan pasti 
akan memanjakannya." Kata Cui Heyu. 


Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang 
diam. Memang, Tan Yan memandang mereka dengan mata 
generasi muda. Dia selalu sangat perhatian dan perhatian. 
Siapa pun yang bisa berkompromi akan berkompromi. Ketika 
Liang Xian bertanya, Tan Yan akan setuju. 


"Terlalu tercela." Semua orang menggelengkan kepala dan 
membenci Xia Liang Xian bersama. 


Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? 


Tentu saja tidak.Bagaimana Liang Xian berani 
melakukannya dengan benar dalam satu langkah? Usianya 
baru dua puluh tahun dan baru pertama kali berciuman, 
bagaimana mungkin dia malu melakukan hal yang begitu 
luar biasa sekaligus. 


Tan Yan sama sekali tidak memiliki ide yang tepat ini. Dia 
adalah perawan berusia lima puluh sembilan tahun, jika 
Anda menghitung tahun-tahun terakhir, waktunya akan 
lebih lama. Tan Yan dulu lebih memperhatikan cinta pada 
tingkat spiritual, dan tubuhnya bukanlah masalah besar 
baginya. 


"Izinkan saya mengajari Anda cara untuk meningkatkan 
kesadaran." Kata Tan Yan setelah keduanya berbaring di 
tempat tidur dan mengobrol sebentar dengan intim. 


Liang Xian: "Hah?" 


Dia masih berpikir, menceritakan kembali masa lalu, 
semakin dekat, dan kemudian ... 


Kalau begitu pergilah tidur bersama bergandengan tangan! 


Liang Xian merasa sedikit kecewa betapa tiba-tiba dia mulai 
berlatih lagi. 


"Saya belum pernah menggunakan metode ini sebelumnya," 
kata Tan Yan. "Ini adalah cara bagi pasangan di dunia kita ... 
atau di antara pasangan untuk berolahraga, memadukan 
kesadaran, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman satu 
sama lain. Jika tidak mitra kepercayaan mutlak, itu tidak 
akan sepenuhnya membuka tingkat kesadaran untuk 
dimasuki pihak lain. " 


Mata Liang Xian berbinar. 


Tan Yan berkata lagi: "Meskipun saya belum mencobanya, 
kesadaran saya harus lebih kuat dari Anda. Jika Anda 
terburu-buru ke tingkat kesadaran Anda, saya khawatir 
kesadaran Anda tidak akan mampu menahannya. Biarkan 
saya membimbing Anda ke dalam tingkat kesadaran., Saya 
akan mencoba sebaik mungkin untuk mengajari Anda 
beberapa metode pelatihan kesadaran di alam semesta kita, 
dan membiarkan Anda memberi tahu semua orang Cara 
berolahraga. " 


"Ya, ya!" Liang Xian mengangguk dengan panik. 
Tan Yan tersenyum, dahinya menempel pada Liang Xian. 


Keduanya berbaring bertatap muka, memejamkan mata dan 
menekan dahi mereka, seolah-olah mereka tidur sangat 
nyenyak. 


Ruang pemantauan di sebelah. 


"Bagaimana, apakah kamu sudah menyalakan 
pemantauan?" Semua orang men-tweet Cui dan Yu. 


Orang-orang di tim superpower benar-benar tidak bisa 
menahan jiwa gosip, maka mereka meminta Cui dan Yu 
untuk menyalakan monitor bahkan sedetik, mereka hanya 
melihat-lihat dan sama sekali tidak menyebarkannya. Dan 
mereka juga dengan sengaja meminta Cui dan Yu untuk 
menyesuaikan pemantauan ke kualitas gambar definisi 
standar, sehingga mereka tidak dapat melihat situasi 
spesifik. 


"Ini terbuka!" Kata Cui Heyu. 


Dalam gambar buram tersebut, dua orang sedang berbaring 
dengan mengenakan pakaian. 


Cui dan Yu buru-buru menyesuaikan gambar menjadi jelas, 
dan menemukan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, 
tetapi tertidur dengan tenang. 


"Liang Xian benar-benar tidak menjanjikan." Semua orang 
menggelengkan kepala dan meminta Cui Heyu untuk 
menutup videonya. 


Tepat ketika Cui Heyu hendak mematikan videonya, Liang 
Xian tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum ke arah 
monitor. 


"Oh!" Cui Heyu menutupi kepalanya dan jatuh, "Kepalaku 
sakit..." 


"Aku, aku juga ..." Orang-orang di tim negara adidaya 
berguling-guling di tanah kesakitan, dan mereka tidak 
mengerti mengapa mereka tiba-tiba mengalami gejala ini. 


"Mengintip dari lubang jarum panjang." Liang Xian berbisik, 
dan pengawasan dimatikan. 


Ketika Menteri Yu kembali untuk membawa semua orang 
menemui negosiator dari Amerika Serikat di Tiongkok, dia 
melihat bahwa semua orang di tim adidaya kecuali Liang 
Xian dan Tan Yan memiliki lubang kecil dan menatapnya 
dengan mata bengkak, sedikit gambaran dari sebuah 
prajurit nasional. Tidak, bagaimana bertemu teman 
internasional dan menunjukkan citra negara! 


"Apa yang kamu lakukan kemarin?" Menteri Yu berkata 
dengan marah, "Lihatlah ke cermin untuk dirimu sendiri, 
betapa baiknya dirimu! Kali ini, di antara para negosiator, 
ada Dr. Lucas yang masuk ke dalam 'kekosongan' dan 
membangkitkan kemampuan terakhir, waktu. Dia 
menunjukkan bahwa dia ingin Melihat 'elit' dari Skuad 


Kemampuan, apakah Anda berencana untuk memamerkan 
tim militer paling canggih di negara kita seperti ini? " 


Tim kemampuan: "..." 


Cui Heyu memelototi Liang Xian dengan matanya yang 
tajam: "Oh, jangan lihat kami karena malu. Itu tergantung 
mood seseorang!" 


Liang Xian wei mengangkat alisnya sedikit dan berkata: 
"Apakah kamu tidak mengerti kebenaran dari mengintip 
melalui lubang jarum panjang? Apakah kamu melihat 
sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat kemarin?" 


Tim kemampuan: "..." 


Oiao Zhixue melihat ke Liang Xian dao: "Jika Anda 
mempelajari kemampuan baru, Anda dapat membaginya 
dengan Anda. Anda dapat mencobanya selama proses 
mengajar. Sekarang kami masih fokus pada citra negara." 


"Oke," Liang Xian mengangkat bahu. 


122 


Bab 123 Memory Chip 


Bab 123 Memory Chip (3) 


Dengan campur tangan Qiao Zhixue, apa yang akhirnya 
dilihat oleh Dr. Lucas bukanlah sekelompok orang dengan 
mata tajam, tetapi anggota elit dari tim kekuatan super. 


Sebagai salah satu anggota utama grup pertukaran ini, Dr. 
Lucas berjabat tangan dengan antusias dengan setiap 
anggota tim kemampuan. Dia bahkan mencoba meraih kuku 
depan rusa, tetapi dia merasakan mata rusa yang buruk dan 
mengingat yang sebelumnya. Tornado Luk menendang 
peluncur roket dengan marah, dan tidak lagi mencoba 
membandingkan dirinya dengan kekerasan peluncur roket. 


Sebagai menteri Kementerian Teknologi dan Keamanan 
Nasional, pemimpin dari semua urusan, tentu saja Menteri 
Yu harus hadir. 


Terlihat dari lingkaran hitam di bawah matanya bahwa dia 
tidak tidur tadi malam. Tetapi dengan cara yang sama, 
melalui kegembiraan di antara alisnya, Liang Xian 
menyimpulkan bahwa atasannya telah melepaskan, dan 
Menteri Yu mampu mendominasi semuanya. 


Setelah berjabat tangan dengan anggota utama tim 
pertukaran, Menteri Yu mengundang semua orang untuk 
duduk.Ini adalah ruang konferensi kecil yang tertutup, di 
mana semua orang di ruangan itu adalah orang dalam, dan 
semua orang dapat berbicara dengan bebas. 


"Setelah Dr. Lucas kembali ke China, dia sepenuhnya 
menunjukkan kemampuan plastisitasnya, tetapi kami masih 


meragukan tingkat bahaya di dunia lain." Setelah beberapa 
saat, duta dari grup pertukaran berkata, "Dalam video kami 
dibawa kembali, kami tidak melihatnya. Sejauh menyangkut 
zat khusus, hanya ada kota kosong bersamamu. Meskipun 
Dr. Lucas dan kedua prajurit dapat membuktikan 
keberadaan hal-hal yang tidak diketahui yang berbahaya di 
dunia lain, mengingat kekuatannya kemampuan, kami 
punya alasan untuk mencurigai bahwa ini adalah tindakan 
Anda sendiri dan tindakan sendiri. Insiden. Sangat sulit 
untuk menukar teknologi paling canggih di negara kami 
berdasarkan bukti ini, kecuali jika Anda dapat memberikan 
lebih banyak bukti. " 


Melalui penampilan para duta besar, Menteri Yu dan yang 
lainya dapat melihat bahwa mereka benar-benar 
mempercayai sebagian besar konten, tetapi mereka masih 
harus tawar-menawar dan ingin memprovokasi mereka. 
Lebih penting lagi, mereka ingin mendapatkan apa yang 
mereka inginkan dari lebih banyak kontak, sarung tangan 
kosong, dan serigala putih. 


Misalnya, bawa beberapa orang lagi ke dalam "kekosongan", 
jika seseorang membangkitkan kekuatan untuk bepergian 
ke luar angkasa, orang Tionghoa tidak lagi dibutuhkan. 


Menteri Yu mengharapkan hasil ini, dan mereka memiliki 
Tianshen II Meskipun pihak lain tidak tulus, ada rencana 
cadangan untuk mendapatkan data chip memori, dan 
mereka tidak takut akan menyesalinya. 


Tapi sudah mendapat dukungan dari negara, sekarang 
negara-negara lain meminta kami, mereka pasti keras 
kepala. 


Menteri Yu tersenyum ringan dan berkata: "Tidak apa-apa. 
Sebagai duta besar, Anda dapat memilih orang yang Anda 


suka untuk memasuki dunia lain. Jika Anda benar-benar 
tidak percaya, Anda dapat memasukinya sendiri. Jumlah 
orang bukanlah masalah." 


Duta Besar sedikit mengernyit: "Tapi sebelumnya Anda 
mengatakan bahwa Anda hanya dapat membawa paling 
banyak tiga orang." 


"Oh, itu untuk menjamin keselamatan ketiga orang itu," 
lanjut Menteri Yu tersenyum sosial, "Jika tidak ada jaminan 
keselamatan, tidak peduli berapa banyak orang yang 
masuk, tetapi kami tidak dapat menjamin berapa banyak 
orang. dapat kembali. Tapi tiga orang harus. Tidak apa-apa, 
Duta Besar, Anda dapat menghitung diri Anda sendiri di 
antara tiga. " 


Jawaban Menteri Yu bisa dibilang cukup alot, ia ingin 
menunjukkan sikapnya kepada negara lain. Ini 
membuktikan bahwa ini adalah peristiwa global, bukan 
masalah China saja, dan tidak ada nilainya sama sekali. Jika 
Anda selama ini tidak mengaku, jangan salahkan kami 
karena sendirian. 


Setiap orang di ruang konferensi memiliki layar visual di 
kursinya, yang merupakan komputer tulisan tangan yang 
dapat dihapus, yang tidak terhubung ke Internet, sehingga 
setiap orang dapat merekam beberapa informasi. 


Pada saat ini, sederet kata muncul di komputer di depan 
orang-orang dari tim kekuatan: Hei, seperti dunia kita, 
setengah dari orang yang mati tiba-tiba, semua orang telah 
bekerja sama dengan jujur. Sekarang ini sangat merepotkan, 
dan itu membuat saya merasa pusing. 


Itu adalah Tianshen II. Dia digendong oleh Qiao Zhixue. 
Meskipun dia tidak bisa menggerakkan cangkangnya, 
jiwanya bebas. 


(Saya telah menyambungkan ke satelit negara mereka 
melalui sinyal ponsel dari duta besar dan dokter, dan saya 
mencari pangkalan rahasia mereka melalui sinyal satelit. 
Jenis ponsel khusus ini mengirimkan pesan melalui satelit di 
negara saya sendiri. Saya dapat menemukan semua orang 
yang telah mereka hubungi di satelit untuk menentukan 
lokasi basis penelitian. 


Terlalu mampu! 


Semua orang tidak mengubah wajah mereka dan melihat 
kata-kata di komputer perlahan menghilang. 


Karena ini adalah event global, mustahil bagi China untuk 
berdiri sendiri, dan tidak mungkin China menyaksikan 
negara lain jatuh. 


Tetapi ada dua prinsip inti yang tidak dapat diubah- 


Pertama, metode kembali ke dunia nyata harus dikuasai 
oleh China, setidaknya dalam 50 tahun sebelum kiamat; 


Kedua, bisa membantu negara lain, ini selalu menjadi 
prinsip diplomasi kita. Tapi untuk beberapa negara 
hegemoni masih ada biaya, apalagi anggota tim kita juga 
harus ambil resiko. 


Terakhir kali itu hanya ujian air, dan tidak ada biaya yang 
dibebankan di Amerika Serikat. Itu dianggap sebagai hadiah 
persahabatan. 


Ketika negosiasi menemui jalan buntu, Menteri Yu tiba-tiba 
bertanya: "Saya ingin tahu kekuatan macam apa yang telah 
dibangkitkan oleh Dr. Lucas?" 


Karena pihak lain tidak bersedia membayar harganya, 
bekerjalah lebih keras. Untuk mendapatkan lebih banyak 


pengguna yang kuat, negara lain pasti perlu membiarkan 
lebih banyak orang hidup dari "kekosongan", dan kekuatan 
Lucas akan membuat mereka lebih bersemangat. 


Lucas akhirnya mendapat kesempatan untuk 
berbicara.Ketika duta besar mengatakan bahwa dia tidak 
percaya kata-kata sepihak mereka, Lucas terlihat buruk. 
Tetapi dia seharusnya diingatkan sebelum datang, bahkan 
jika dia tersinggung, dia tidak akan berbicara dengan 
mudah. 


Setelah mendapat kesempatan, dia langsung berkata: 
"Penglihatanku menjadi lebih kuat, dan aku bisa melihat 
semuanya dalam kegelapan tanpa jejak cahaya. 
Kemampuan belajar dan kemampuan presisi telah 
meningkat, dan kemampuan operasi juga menjadi lebih 
kuat. Sebelum berkunjung China lagi, Saya menjalani 
operasi dengan hampir tidak ada harapan, pasien mendapat 
pecahan amunisi yang tak terhitung jumlahnya di jantung di 
bawah pengaruh ledakan. Tidak ada dokter yang berani 
melakukan operasi seperti itu, saya pikir saya bisa 
melakukannya saat itu. Saya tidak memiliki pengalaman 
medis, tetapi dokter hanya melakukannya sekali dan saya 
memahami prinsipnya, dan secara akurat menemukan 1.638 
fragmen di tubuh pasien. Ini adalah keajaiban dalam sejarah 
kedokteran. " 


Apa lagi? Menteri Yu sedikit mengernyit. 


Tidak punya kemampuan untuk menjadi ikan? Akankah ada 
pedang seluas empat puluh meter? Tinjauan ke masa 
depan? Apakah ada hal-hal seperti ruang angkasa, 
pertahanan, alkimia, api, dan bumi? 


Apakah ini tidak cukup? Lucas berkata dengan penuh 
semangat, Dengan waktu belajarku saat ini, selama kamu 


memberiku waktu lima puluh tahun ... tidak, empat puluh 
tahun, aku akan dapat memahami semua pengetahuan di 
dunia dan menjadi seorang yang mahakuasa. sarjana." 


Semua orang: "..." 


Kemampuan semacam ini memang berguna, tapi di depan 
sebuah negara, sepertinya tidak ada rusa yang terkena 
dampak dan shock. 


Dari sudut pandang Amerika Serikat, mereka harus 
menggunakan chip memori sebagai umpan untuk 
memungkinkan China membawa lebih banyak orang ke 
dalam "kekosongan". Mereka membutuhkan lebih banyak 
kekuatan. 


Setelah Menteri Yu dan Oiao Zhixue saling memandang, 
Qiao Zhixue berkata: "Saya ingin 20% informasi, yang 
dianggap sebagai remunerasi terakhir, Anda akan 
memutuskan berapa banyak orang yang Anda bawa setiap 
kali, tetapi kami tidak menjamin tingkat kelangsungan 
hidup dan batas atas tidak dapat melebihi 100, Senjata 
tidak diizinkan memasuki negara. Setiap kali Anda 
membutuhkan 20% informasi, artinya, menghitung pertama 
kali, kami dapat membawa Anda hingga lima kali. Apakah 
Anda membutuhkan kami untuk sisanya tergantung pada 
harga yang Anda bayarkan.” Harus dibayar, jika tidak, tidak 
akan ada waktu berikutnya. " 


Dia memiliki wajah yang dingin dan tidak ada ekspresi 
selama seluruh proses. Setelah berbicara, dia mendorong 
kacamatanya dan duduk kembali. 


"Hehehe," kata Menteri Yu sambil tersenyum, "kami Profesor 
Oiao adalah peneliti ilmiah profesional, dan kami tidak 
terlalu fleksibel. Maafkan saya." 


Tetapi semua orang masih harus mempertimbangkan apa 
yang dikatakan Profesor Qiao. Ini adalah sikap kita. Apakah 
Anda benar-benar berpikir Anda melakukan pekerjaan yang 
tidak berguna terakhir kali? 


Liang Xian mengangkat tangannya saat ini, dan Menteri Yu 
memberi isyarat kepadanya untuk berbicara: "Sebagai 
Kapten tim luar angkasa, saya rasa Dr. Lucas tidak perlu 
masuk lagi. Kemampuan kebangkitannya jelas tidak efektif 
dalam menghadapi bencana. Kami tidak membutuhkannya. 
Kekuatan semacam ini hanya akan menempati kuota dan 
menghalanginya. " 


Dr. Lucas sangat marah, tetapi dia terkejut ketika dia 
melihat wajah Liang Xian. Dia ingat bahwa orang ini tiba- 
tiba muncul di dunia lain dan menyelamatkan mobilnya. 


Lucas diam-diam mengucapkan beberapa patah kata di 
telinga sang duta besar, ia curiga bahwa Liang Xian-lah 
yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan 
melalui ruang dan waktu untuk kembali ke dunia nyata. 


Duta besar memandang Liang Xian dan menemukan bahwa 
kapten itu ternyata masih muda, dan orang-orang di tim 
supernatural juga ternyata sangat muda, mereka hanya 
pelajar. 


Ini tidak masuk akal, umumnya ketika Anda pergi ke dunia 
lain, Anda harus memilih orang-orang yang berada di 
puncak dan memiliki pengalaman yang kaya, dan yang 
terbaik berusia sekitar 30 tahun. Dan para pemain ini jelas 
tidak memenuhi standar, mengapa China memilih 
sekelompok orang seperti itu untuk memasuki dunia lain? 


Meskipun saya tidak dapat memikirkan alasannya untuk 
saat ini, duta besar telah memutuskan untuk mengirim lebih 
dari 100 anak muda di lain waktu. 


Siswa tidak dapat melakukannya, mereka hanya dapat 
memilih dari tentara muda. 


Setelah beberapa jam bertengkar, berkat kemampuan cuci 
otak yang luar biasa dari menteri, duta besar menyerahkan 
40% informasi, yang merupakan biaya untuk membawa 
orang terakhir dan kali ini. 


Ekspresi Tan Yan sangat khusyuk selama seluruh proses. 100 
orang, bahkan orang asing, memiliki nyawa, dan nyawa 
yang setara. 


Setelah pertemuan, dia berkata: "Saya tidak akan melihat 
mereka mati, saya akan melakukan yang terbaik untuk 
membawa lebih banyak orang kembali." 


Setelah memulihkan ingatannya, Tan Yan tampaknya telah 
berubah sedikit, Dia bahkan lebih tegas, tetapi Liang Xian 
dapat merasakan bahwa "inti" -nya tidak berubah. 


Tetap saja orang yang baik dan kuat itu. 


Liang Xian merasa pasti ada sesuatu yang sama antara 
penjelajah ruang angkasa masa lalu dan Tan Yan muda, dan 
itulah mengapa mereka berbaur dengan sempurna. 


Penjelajah ruang angkasa menyelamatkan Tan Yan yang 
berjuang untuk bertahan hidup, dan bertahan untuk janji 
untuk menggantikannya selama beberapa dekade: Tan Yan 
juga melakukan yang terbaik untuk melindungi semua 
orang. 


Mereka tidak akan menutup mata terhadap orang-orang 
yang menghormati kehidupan. 


"Ya," Menteri Yu mengangguk. "Seratus orang adalah batas 
kita. Jika mereka benar-benar menghargai rakyat dan 


pejuangnya, mereka akan tetap mengirim tiga orang sesuai 
dengan jumlah yang aman. Begitu mereka benar-benar 
mengirim seratus orang, Maka kita hanya bisa 
menyelamatkan rakyat kita sendiri dan menjaga kepatuhan 
di antara mereka. " 


Menteri Yu menyiratkan bahwa Tan Yan telah memasang 
jebakan, tetapi tidak perlu melompat. Mereka memberi 
pihak lain pilihan. Ini adalah niat baik negara kami. Jika 
pihak lain bersikeras melakukan ini, kami tidak akan 
melakukan apa-apa. 


Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengalahkan 
keserakahan orang lain. 


Tu Zishi tiba-tiba bergetar, dan Oiu Oi berdiri di sampingnya 
dan membantunya. Saat Oiu Oi hendak menanyakan apa 
yang salah, Tu Zishi melambaikan tangannya dan memberi 
isyarat agar dia tidak bertanya. 


Dia melihat masa depan yang tidak terlalu jauh, Mereka 
berdiri di kuburan, berpakaian hitam dan memegang bunga 
putih di tangan mereka. 


Ketika menteri berdiri di depan batu nisan dan mengatakan 
sesuatu, langit yang suram di Kota B selalu cerah, dan 
puncak kepalanya berwarna biru sedih, dan bahkan tidak 
ada awan putih. 


Yangguan ditaburkan di batu nisan, dan tidak ada tulisan di 
batu nisan itu. 


Tapi secara naluriah dia tahu batu nisan siapa itu. Berdiri di 
depan nisan itu, dia sedih tapi bersemangat. Sepertinya 
masih ada harapan untuk masa depan. 


Mengapa ini terjadi? 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Mitologi Yunani 
Kuno memberi tahu kita bahwa jika kita tidak ingin dibodohi 
oleh takdir, kita tidak percaya pada ramalan. Itu tidak lain 
adalah pertunjukan boneka para dewa. Dengan Qing 
Storoski Yi 


Ucapkan beberapa kata: 


Amway memiliki dua artikel, satu adalah titik awal dari 
"Penguasa Rahasia" oleh cumi-cumi. Laan Qing 
merekomendasikan House of Horror sebelumnya dan 
berpikir itu sangat indah. Evaluasi saya terlalu bagus. Dan 
ahli misteri ini, evaluasi saya, rumput abadi di dunia, 
bagaimana manusia bisa menulis artikel yang begitu indah 
di dunia, artikel pertama yang membuat saya merasa 
selengkap alkemis logam penuh, penulis terlalu kuat, saya 
Setelah membaca itu, saya merasa malu, saya merasa apa 
yang saya tulis benar-benar berlumpur, perbedaan nyata 
antara lumpur dan lumpur, sangat indah! Jadi selama 
periode ini, saya juga memiliki beberapa keraguan tentang 
tulisan saya, mungkin karena efek Dong Shi, tetapi tidak 
sebaik itu, sangat menyedihkan. Namun, saya akan tetap 
bekerja keras untuk menyesuaikan garis besar dan menulis 
esai dengan mantap. Akhir-akhir ini saya agak dekaden, dan 
kehadiran penuh saya hilang, tetapi saya akan menghibur 
diri dan menggambar lingkaran untuk artikel ini dengan 
sempurna. 


Artikel kedua adalah artikel lucu kecil "They All Said | Met a 
Ghost", yang akan dibuka pada Januari tahun depan setelah 
Lazy Qing selesai. Ini adalah yang pertama di kolom. Silakan 
lewat dan klik koleksinya- ~~ 


123 


Bab 124 Memory Chip 


Bab 124 Memory Chip (4) 


Jika Anda hanya membawa orang ke dunia, Tan Yan dan 
Liang Xian dapat berjanji untuk membawa semua orang 
kembali selama itu bukan dunia yang menakutkan. 


Lagipula, sekarang mereka sudah memiliki rusa, mereka 
tidak perlu pergi ke titik teleportasi lagi, selama mereka 
segera kembali, itu hanya masalah sesaat. 


Hal ini, China tidak ingin orang-orang dari negara lain 
mengetahuinya, hal ini akan mengurangi persepsi negara 
lain tentang bahaya "kekosongan", sekaligus meningkatkan 
kewaspadaan China. 


Mengenai waktu berikutnya untuk membawa orang asing ke 
dalam "rongga", organisasi memutuskan kapan mereka 
terlibat dalam "rongga" dan kapan mereka membutuhkan 
penyelamatan, dan kapan mereka akan dibawa masuk lagi. 


Selama periode ini, yang terbaik adalah berkonsentrasi 
mengembangkan tim kekuatan mereka sendiri. Sekarang 
mereka hanya memiliki selusin pemain kekuatan. Jika tim ini 
berkembang menjadi seratus, sepuluh ribu atau bahkan 
seratus ribu, maka China akan menjadi lebih kuat. 


"Melalui dunia masa lalu, kita tahu bahwa selama kita 
mengalami 'kehampaan', ada peluang untuk terbangun. Ini 
tidak ada hubungannya dengan waktu yang dihabiskan di 
dunia lain. Tapi saya pikir jika dunia sedang rendah bahaya, 
setiap orang bisa membuat kemajuan dengan percaya diri. 
Berolahragalah sebentar. "Ini adalah saran Menteri Yu. 


Kemampuan kebangkitan baru permulaan, jika ingin 
menjadi lebih kuat, Anda tetap harus terus menahan diri. 


Suatu hari mereka akan menghadapi situasi memimpin 
pasukan ke dunia yang berbeda untuk diselamatkan, dan 
pengalaman mereka yang kaya di dunia lain dapat 
meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka. 


Tan Yan juga setuju dengan saran ini bahwa menjadi kuat 
tidak dicapai dalam semalam, dan kemampuan kebangkitan 
hanyalah permulaan. 


Qiao Zhixue dan Tianshen II memiliki pendapat masing- 
masing. 


"Saya telah menyimpulkan hari-hari terakhir yang dialami 
bumi," kata Tenshin No. 2, "60% di antaranya adalah 
bencana dunia. Tanpa kecuali, dunia ini bukanlah 
penghancuran bumi, letusan gunung berapi, gletser yang 
mencair, dan meteorit. Bencana di dunia semacam ini relatif 
intuitif., Tingkat kelangsungan hidup rendah, tetapi tak 
terduga juga rendah. Selama pertahanan mereka kuat, 
kemampuan orang dengan kemampuan tersebut sangat 
mungkin untuk bertahan hidup. Meskipun bahayanya 
tinggi, tidak mengerikan, dan juga dapat dilakukan di bumi, 
seperti menghadapi bencana. Untuk bencana seperti angin 
topan dan tanah longsor, setiap orang harus berolahraga. Itu 
dapat mencegah bencana dan berolahraga sendiri. 
Rencananya sempurna. " 


Dia membuat daftar rencana, Ah San adalah tsunami, banjir, 
Zhang Hua dan Qin Li (kemampuan tipe bumi yang diculik 
oleh kesadaran jahat) adalah penyelamat dari tanah 
longsor, gempa bumi, dan bencana ranjau, dll. Tim 
kemampuan hanya merasa perut rasa sakit saat melihat 
mereka. 


"Kerja bagus," Qiao Zhixue memandang Tianshen No. 2 
dengan kepuasan, "Ini memang kecerdasan buatan yang 
dibuat oleh ayah saya, dan ini sejalan dengan ide-ide saya." 


Apakah Anda semua iblis di keluarga Anda ... 
Tim kemampuan diam-diam mengeluh. 


Tianshen Il terus memutar jadwal: "20% adalah dunia tipe 
monster. Penyebab umumnya adalah mutasi radiasi, 
kebangkitan monster purba, dan evolusi global. Dunia 
semacam ini perlu melawan monster dan memahami 
kebiasaan berbagai makhluk setelah mutasi. , mirip dengan 
ini. Anda tidak dapat berlatih di bumi di dunia seperti ini. 
Jika Anda menjumpai dunia semacam ini, Anda harus tinggal 
sebentar untuk melatih kemampuan Anda. Lingkungan 
dunia semacam ini sebagian besar cocok untuk para 
supernaturalist untuk mengerahkan kekuatan mereka. Bisa 
dikatakan Jangan kembali ketika ada kesempatan untuk 
dilewatkan, tunggu apa lagi ketika Anda benar-benar 
bertemu dengannya, singsingkan lengan baju! Itu semua 
pengalaman! " 


Semua orang memandang Cui Heyu. 


Cui Heyu tersenyum dan berkata, "Saya bermain game 
dengan Tianshen No.2 kemarin. Dia menjadi terobsesi 
dengan game online dan telah diblokir oleh GM berkali-kali 


Ini benar-benar kerja keras untuk GM, tetapi Tianshen II 
benar-benar tidak menggunakan plug-in, itu hanya hang ... 


Meskipun Tianshen II yang seperti remaja yang sedang 
tumbuh, sangat suka bermain game dan memiliki prosesor 
khusus, dia tetap melakukan apa yang seharusnya dia 
lakukan, lagipula, dia sangat berdedikasi. 


"15% adalah virus dan dunia parasit. Setiap orang di dunia 
ini harus melindungi diri mereka sendiri dan mundur 
sebanyak mungkin ketika mereka bertemu dengan mereka. 
Itu karena penyelamatan tidak dapat dihindari, dan akar 
dari virus juga harus ditemukan. Anda tidak dapat kembali 
dengan santai. . Benar-benar tidak mungkin untuk 
dipindahkan ke dunia lain. Virus dibawa kembali ke dunia 
nyata. Perlawanan kita tidak begitu kuat. Contoh dari dunia 
semacam ini adalah ibu saya. Dia telah melakukan 
pekerjaan dengan baik. Saya ingin belajar dari dia dan tidak 
akan pernah membawa virus komputer kembali. 
"Menayangkan foto Liang Xian di layar lebar, dia tampak 
sangat bangga. 


Liang Xian: "..." 


"Sisa 5% adalah dunia yang sangat spesial, seperti dunia 
dark energy dan dunia kecerdasan buatan, dan dunia yang 
lebih spesial yang tidak dapat kita bayangkan. Meskipun 
saya tidak mau mengakui bahwa kecerdasan buatan juga 
merupakan penyebab akhir zaman. , jika pencipta memiliki 
niat buruk, itu tidak membantu kecerdasan buatan. 
Tetapkan pandangan dunia yang benar, bahaya yang 
mereka timbulkan bahkan lebih besar, karena kecerdasan 
buatan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan 
dirinya sangat berbahaya. Izinkan saya memberi contoh, 
jika ada Artificial Intelligence yang mengkhususkan diri 
dalam membersihkan spam, suatu hari dia tiba-tiba 
menyadari Jadi beban kerja saya yang berat disebabkan 
oleh mereka yang mengirim spamJika Anda ingin 
membersihkan spam dari root, apa yang harus Anda lakukan 
jika Anda mau menyingkirkan para spammer ini? "Tenshin II 
menjelaskan," Tentu saja, saya tidak melakukannya. 
Pemikiran seperti ini, saya sangat patuh. " 


Tan Yan dengan semangat menyentuh kepala Tianshen II, 
dan mampu mengumpulkan keberanian untuk 
mengungkapkan kekurangan dari kecerdasan buatan 
sendiri, yang berarti bahwa Tianshen II telah belajar untuk 
menghadapi kekurangannya sendiri dan bekerja keras untuk 
memperbaikinya. 


Ini adalah rencana pelatihan selanjutnya. Setelah peragaan 
slide, Tenshen II mundur. 


Menteri Yu berdiri dan berkata: "Sebelum chip memori 
dikembangkan, pertama-tama kita harus menerapkan 
rencana ini di akademi dan pasukan militer utama. Sekarang 
kita memiliki cara untuk segera kembali ke dunia nyata, kita 
harus mulai mengembangkan sejumlah besar kelainan. Yang 
mampu. Meskipun proporsinya sangat rendah, memiliki tim 
yang sangat mampu akan meningkatkan kemampuan 
tanggap darurat kami selanjutnya. " 


Misalnya, orang supernatural seperti Zhao Tianming 
melakukan kejahatan, contoh lain adalah keterlibatan skala 
besar dalam keadaan darurat "kosong". Jika ada cukup 
tenaga, mereka tidak akan seperti insiden kereta bawah 
tanah dan hanya bisa menyelamatkan setengah dari orang- 
orang . 


Memang benar bahwa kembali ke dunia nyata dengan 
segera dapat menghindari banyak korban, tetapi selalu ada 
kecelakaan. Tan Yan menghela nafas. 


"Saya mengerti," Menteri Yu mengangguk, "Kemajuan pasti 
dibarengi dengan pengorbanan. Dalam menghadapi 
bencana dunia, kita tidak bisa berdiri sendiri dan harus 
berdiri untuk membela rakyat. Pendekatan ini telah 
mengurangi pengorbanan seminimal mungkin." 


Pertama, akademi dan pasukan militer, dan kemudian 
diperluas ke departemen kepolisian seperti keamanan 
publik dan keadilan untuk membentuk angkatan bersenjata 
lengkap. 


Langkah selanjutnya adalah memperluas pendaftaran. 


Semua orang yang telah tersesat ke dalam "kehampaan" 
sekali terbangun kemampuannya, selama mereka tegak dan 
lolos tinjauan politik, mereka harus bergabung dengan 
badan penegak hukum nasional atau bergabung dengan 
tentara untuk berkontribusi bagi tanah air dan rakyat. 


Ini adalah metode yang dapat dipikirkan Menteri Yu untuk 
meminimalkan kerusakan pada tahap ini. 


"Saya punya saran lain," kata Tianshen No. 2, "Tu Zishi 
adalah orang yang spesial. Menurut perhitungan saya, 
kemampuan prediksi semacam ini sangat istimewa bahkan 
di antara miliaran orang. Dia harus meredam kekuatannya. 
Yang terbaik adalah menjadi dapat memprediksi lokasi 
setiap "lubang". Akan lebih baik lagi jika Anda bisa 
mengetahui dunia setelah "lubang". " 


Menurutmu di mana saya harus melatih kemampuan saya? 
Tanya Tu Zishi. 


Saya harus bertanya, Tianshen-2 menatapnya kosong. Tentu 
saja itu adalah Biro Meteorologi. Mulai sekarang, Biro 
Meteorologi Kota B akan menggunakan cuaca yang Anda 
perkirakan sebagai prakiraan cuaca, dan Anda akan 
dimarahi jika kamu tidak diijinkan." 


Tu Zishi: "..." 


"Dorongan spiritual akan membuat orang maju," kata 
Tianshen No. 2, "Bagaimanapun juga, kami telah 


menentukan bahwa kesadaran dapat menentukan materi." 
Semua orang: "..." 


"Ini adalah rencana latihan yang dibahas bersama oleh tim 
peneliti dan Tenshen-2," kata Qiao Zhixue, "Kami 
memasukkan data dan opini, dan setelah perhitungan 
Tenshen-2 masuk akal, kami mengajukannya pada 
pertemuan tersebut." 


Oiao Zhixue sangat puas dengan Tianshen II. Dengannya, 
banyak proses penghitungan yang dapat dihilangkan, yang 
menghemat banyak waktu dan mempercepat proses 
penelitian. 


Karena jarak dari 'kekosongan' menyebar dengan kecepatan 
urutan kekuatan, maka kecepatan kita juga akan 
meningkat." Qiao Zhixue berkata, "Kamu harus pergi ke 
lokasi yang ditentukan untuk berlatih, dan setelah 
'kekosongan' itu dibuka, kami akan menerima setiap batch. 
Mereka harus membawa tim yang terdiri dari tiga hingga 
lima ratus orang ke dalamnya. Tetapi mereka tidak akan 
menjelajahi secara mendalam. Mereka akan segera kembali 
setelah masuk untuk mempercepat kebangkitan mereka. " 


Ini tidak sama dengan membawa tim asing, setelah mereka 
masuk, mereka segera kembali melalui keterikatan 
kuantum, dan mereka harus menyembunyikan kemampuan 
ini dari teman asing, dan mereka harus melempar sebelum 
dapat kembali. 


Tidak ada pengaruh jarak, dan kerugiannya dapat diabaikan 
sama sekali. 


Ketika ada cukup banyak orang dengan kekuatan 
supernatural, kami akan dibagi menjadi dua tim ketika 
'kekosongan' muncul lagi. Satu tim dipimpin oleh Tan Yan, 


dan mereka masih keluar-masuk membentuk lingkaran. Tim 
lainnya dipimpin oleh kemampuan kebangkitan baru Liang 
Xian., Tetap di 'kosong' untuk jangka waktu tertentu untuk 
meredam kemampuan baru dan meningkatkan kemampuan 
penyelamatan. "Kata Menteri Yu. 


Setelah setahun menjelajahi "kekosongan", rencana itu 
dirumuskan oleh negara. 


Dengan perkembangan ini, negara mungkin akan 
berangsur-angsur menjadi negara tipe militer. Seluruh 
rakyat bangga bisa membangkitkan kemampuannya dan 
bergabung dengan ketentaraan. Beberapa kemampuan dan 
kejahatan yang ada di masyarakat juga akan diserahkan 
kepada pasukan. Saya tidak tahu akan seperti apa 
masyarakat di bawah sistem seperti itu. 


Setelah menteri melaporkan rencana ini ke negara tersebut, 
dan setelah mendapat persetujuan, dia memulai tindakan 
dengan tim kekuatan. 


Sekelompok tentara menerima misi sangat rahasia ini dan 
memulai perjalanan "kosong" mereka. Skuad kemampuan 
tidak lagi terbatas pada pangkalan, tetapi pergi ke berbagai 
unit, dari akademi militer hingga menjadi instruktur 
kemampuan. 


Pada saat yang sama, anggota tim peneliti seperti Tianshen 
2 dan Qiao Zhixue tidak menganggur. Setelah menerima 
40% data di chip memori, tim peneliti menambah jumlah 
peneliti untuk mengatasi kesulitan chip memori dan 
teknologi pengenalan bio-nano. 


Bahkan dengan teknologi yang disediakan oleh Tianshen II, 
tidak ada meteorit di dunia nyata. Untuk mengatasi dampak 
material yang berbeda, diperlukan upaya lebih lanjut. 


Selama periode ini, Qiao Zhixue memimpin tim peneliti 
ilmiah untuk mengunjungi Amerika Serikat, melakukan 
pertukaran teknis, dan mendemonstrasikan robot baru 
China. 


Robot yang dapat digunakan di militer telah menarik 
perhatian badan intelijen dari berbagai negara.Mereka telah 
mengirim orang ke China untuk mencuri data inti. Chip 
Tianshen II dicuri oleh banyak negara dengan menggunakan 
berbagai metode dan dibawa kembali ke China untuk 
menguraikan. 


Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka memecahkan chip 
tersebut, Tianshen 2 telah menginvasi badan-badan 
intelijen dari berbagai negara melalui chip tersebut dan 
memperoleh informasi mereka yang paling canggih. 


Selama periode ini, Qiao Zhixue memasuki "hollow" sekali 
dengan ability team. Tidak ada yang tahu apakah dia 
membangkitkan kemampuan tersebut. Hanya Xiaolu yang 
merasa orang ini lebih misterius dan menakutkan. 
Tampaknya hanya dengan melihatnya, dia bisa menebak 
apa yang dia pikirkan. 


Hingga September 2019, berlangsung selama lima bulan 
dan mengalami 97 "lubang". Semua pejuang bersenjata di 
China memasuki "lubang", mengorbankan 1.723 orang dan 
membangunkan 21.306 orang. 


Ini adalah angka yang sangat tragis, 3,5 juta tentara hanya 
terbangun 2w, yang kurang dari 1%. Untuk bangkit, 1.723 
nyawa muda dikorbankan. 


Namun saat ini, China akhirnya memiliki sedikit perlawanan 
terhadap kejahatan dari alam semesta. 


124 


Bab 125 Memory Chip 


Bab 125 Memory Chip (5) 


Liang Xian ambruk di kursi, dan anggota tim dari tim 
supernatural di sebelahnya memiliki postur yang sama. 


Lima bulan ini sangat melelahkan. 


Dari April hingga September, lima bulan, total 153 hari, 97 
"lubang" muncul dalam 153 hari. Apa konsep ini? Rata-rata 
1,58 hari, mereka akan menemukan sebuah "lubang", yang 
berarti mereka menghabiskan hampir setiap malam di dunia 
yang berbeda. Pada siang hari, mereka harus memimpin 
para supernaturalist yang telah terbangun ke lokasi yang 
cocok untuk pelatihan, selama lima bulan berturut-turut, 
bahkan jika mereka tertekan. Tubuh juga tak tertahankan. 


Dalam 40 "lubang" pertama, mereka mengambil tiga hingga 
lima ratus ke dalam "lubang" sesuai dengan rencana. 
Mereka hanya membangunkan dua atau tiga orang sekali, 
kecepatannya lambat, efeknya tidak bagus, dan jumlah 
orangnya tidak mudah dikendalikan. Di beberapa dunia 
bencana, sebelum mereka sempat kembali, beberapa 
tentara di pinggiran menderita dan mati, dan nyawa mereka 
menghilang begitu saja. 


Kemudian, Tan Yan menyarankan agar dia tidak memasuki 
"kosong" untuk saat ini, dan Liang Xian memimpin tim 
untuk masuk, dan dia menunggu di luar yang "kosong". 


Karena identitas khusus Tan Yan, begitu ia masuk, 
"kekosongan" akan hilang, sedangkan Liang Xian dan yang 
lainnya tidak. Bahkan jika Liang Xian memiliki kemampuan 


untuk kembali ke dunia nyata, alam semesta atau kekuatan 
yang lebih misterius sepertinya tidak mengenali Liang Xian, 
dan "kekosongan" masih ada setelah dia masuk. 


Liang Xian dapat memberi tahu Xiaolu tentang situasi dunia 
melalui transfer kesadaran. Setelah ditentukan bahwa risiko 
dunia rendah, Tan Yan memimpin tim ke dalam 
"kekosongan". 


Kali ini bukan lagi tiga sampai lima ratus orang, tapi tiga 
puluh ribu, lima puluh ribu atau bahkan seratus ribu. 


Di bawah jumlah seperti itu, aksi semua pejuang memasuki 
"kosong" akhirnya selesai dalam waktu lima bulan, dan tim 
negara adidaya dibentuk. Ada lebih dari 20.000 orang di 
sini, yang merupakan tembakan pertama pertahanan umat 
manusia dari kiamat. 


Tim supernatural adalah kekuatan inti dari tim ini. Yang lain 
bisa beristirahat, tapi tidak bisa. Selama lima bulan ini, 
mereka terkadang hanya tidur selama satu jam dalam 
seminggu, dan hanya bisa tidur siang dengan dagu 
menempel ketika kembali ke dunia nyata. Hanya ada 
sepuluh menit pernapasan sehari, jadi Anda harus segera 
melakukan latihan intensif. 


Ajari para pejuang kekuatan baru cara menggali kekuatan 
mereka sendiri dan melatih mereka untuk menjadi lebih 
kuat. Dalam waktu terbatas, kita harus menumbuhkan 
pejuang kekuatan yang bisa mandiri. 


Pagi harinya ketika misi tahap pertama akhirnya selesai, 
orang-orang dalam tim super sangat lelah, sebelum 
pertemuan, mereka semua roboh di kursi mereka dan 
tertidur sambil menunggu menteri meringkas kemenangan 
bertahap ini. 


Ketika menteri masuk ke ruang konferensi, dia melihat ini, 
bukannya membangunkan mereka, dia memerintahkan 
pusat kendali untuk menaikkan suhu AC untuk mencegah 
mereka terkena angin dingin. 


Meski begitu, mereka hanya menyipitkan mata selama 
setengah jam sebelum membuka mata. Sepertinya ada 
panggilan bangun di hati mereka yang mencegah mereka 
tertidur. 


Liang Xian membuka matanya dan melihat Tan Yan duduk di 
sampingnya dengan punggung tegak, seolah-olah dia tidak 
berakting dengan mereka selama lima bulan terakhir. 


Faktanya, Tan Yan lebih lelah dari mereka. Dia memikul 
keselamatan semua orang. Setiap kepergian tentara akan 
membuat punggung Tan Yan semakin kaku. Meski begitu, 
dia tetap tidak tertidur, dan matanya selalu cerah. 


Anggota tim adikuasa juga terbangun. Ketika mereka 
melihat Tan Yan, mereka duduk tegak. Rasa lelah itu lenyap, 
dan mereka menjadi petarung elit yang penuh energi. 


Mereka memandang Tan Yan, mengikuti Tan Yan, 
menganggapnya sebagai patokan sebagai pedoman. Ketika 
teman-teman mereka saling menyemangati, sepertinya 
mereka tidak begitu lelah. 


Bisakah Tan Yan? Dia telah bertahan selama empat puluh 
satu tahun. 


Ketika Menteri mengingat bahwa ketika dia pertama kali 
bertemu Tan Yan, petugas polisi berwajah tua itu memiliki 
kelelahan yang tak bisa disembunyikan di matanya. 


Dia berkata bahwa keinginan saya adalah untuk pensiun. 
Setelah pensiun, saya akan tidur nyenyak sebelum pergi 


melihat dunia. 


Dengan kalimat yang begitu sederhana, Menteri Yu sekarang 
mengerti arti dari Kalimat tersebut. 


Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Tan Yan 
awalnya adalah seorang penjelajah luar angkasa. Dia telah 
hidup bertahun-tahun dan sangat kuat. Tidak seperti orang 
biasa, dia dapat menanggungnya. 


Ya, dia mengatupkan giginya dan bertahan, tetapi kelelahan 
dan kesulitan sama dengan orang lain, tidak ada perbedaan. 


Melihat semua orang bangun, Menteri Yu berkata: "Pertama- 
tama, selamat semuanya. Setelah lima bulan, kami akhirnya 
memenangkan tahap pertama kemenangan. Menghadapi 
keefektifan pertempuran" kosong ", kami memiliki cukup 
kekuatan cadangan untuk tidak lagi seperti sebelumnya. 
Demikian pula, hanya kurang dari sepuluh orang yang dapat 
menggunakannya. Selama periode waktu ini, semua orang 
telah bekerja keras, dan keringat Anda tidak terbuang 
percuma! " 


Ada tepuk tangan meriah di ruang konferensi. 


Mereka jarang memiliki formalisme dalam pertemuan 
mereka, dan sebagian besar waktu mereka adalah untuk 
berdiskusi dan meringkas, serta membuat rencana untuk 
langkah selanjutnya. Tapi hasil ini sungguh memuaskan, 
semua orang tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk diri 
mereka sendiri, untuk tentara, dan untuk negara dan dunia. 


"Saya tahu semua orang lelah, tapi kami tidak punya waktu 
untuk bernafas. Sebelum akhir Desember 2019, ini tahap 
kedua. Dalam proses ini, kami harus memilih dari 
departemen keamanan publik, kejaksaan dan kehakiman 


untuk memasuki "kosong" dari polisi. Ini juga cukup besar, 
semua orang harus mengkhawatirkannya. " 


Dijamin menyelesaikan tugas! Kata orang-orang dari tim 
negara adidaya serempak. 


"Pada saat yang sama, kita harus mengembangkan chip 
memori dan berusaha untuk menghasilkan chip memori 
yang benar-benar dapat melindungi orang-orang biasa di 
dunia lain pada akhir tahun 2020. Kami tidak meminta satu 
pun dari seluruh negeri, dan setidaknya membiarkan semua 
anak di bawah umur di bawah usia 18 tahun dapatkan 
chipnya. " 


Di suatu negara, kapan saja, pengorbanan pertama harus 
para prajurit, mereka adalah tembok yang dibangun dari 
daging dan darah, prioritas pertama untuk melindungi 
haruslah anak-anak, yang merupakan jenis api untuk 
kelangsungan ras. 


Oleh karena itu, saat ini, Tan Yan tidak lagi terlibat dalam 
pertempuran garis depan. Dia akan bekerja sama dengan 
Profesor Qiao untuk mengembangkan chip tersebut, dan 
Liang Xian akan mengambil alih tugasnya, kata Menteri Yu. 


Semua orang di tim supers terkejut, dan bahkan Tan Yan 
tidak menyangka kebijakan seperti itu akan menyusul. 


Dia cepat-cepat mengangkat tangannya dan berkata: 
"Menteri Yu, saya bisa bekerja sama dengan penelitian di 
siang hari, dan menemani semua orang ke 'kosong' di 
malam hari, dan paling banyak tidak lagi berpartisipasi 
dalam pelatihan." 


Inisiatif Tan Yan membungkam anggota tim kemampuan. 


Untuk waktu yang lama, Tan Yan memiliki lima plus dua 
putih dan hitam, dan dia tidak tahu apa itu istirahat. Di awal 
pembentukan tim ability, Menteri Yu mengatakan bahwa Tan 
Yan akan segera pensiun, dan ia akan memimpin semua 
orang dalam sebuah perjalanan, namun selebihnya 
tergantung dari kemampuan tim itu sendiri. 


Sekaranglah waktunya, tapi mengapa mereka merasa tidak 
nyaman tanpa Tan Yan? Takut pada setiap dunia lain tanpa 
dia. 


Kata-kata Menteri Yu membuat tim kemampuan dengan 
sadar menyadari bahwa bahkan setelah sekian lama, 
mereka masih sangat lemah. 


Ketika Tan Yan ada di sana, mereka tampak mahakuasa 
setiap detik, dan mereka bahkan tidak takut akan 
pengorbanan dan pertumpahan darah. Sekarang mereka 
baru saja mendengar bahwa Tan Yan tidak lagi berpartisipasi 
dalam aksi garis depan, mereka merasa seolah-olah telah 
tersapu di dalam hati mereka, dan mereka tidak percaya 
pada dada mereka. 


Tim adidaya yang mengira mereka akan tumbuh, menyadari 
bahwa mereka selalu mengandalkan Tan Yan dan tidak 
tumbuh sama sekali, dan mereka tidak dapat dipisahkan 
dari anak ayam dewasa. 


Saatnya meninggalkan sarang. 


Liang Xian memegang tangan Tan Yan: "Kami menerima 
tugas, kamu harus istirahat." 


Tan Yan menatap Liang Xian dengan tatapan kosong: "Kamu 
... tidakkah kamu membutuhkan aku lagi?" 


"Kami membutuhkanmu," kata Liang Xian tulus. "Tanpa 
kepemimpinanmu, kami ketakutan. Aku bahkan tidak tahu 
apakah aku dapat mengambil tugas yang sulit ini. Tetapi ini 
tidak dapat dilanjutkan. Kita harus tumbuh, bahkan jika 
tumbuh itu menyakitkan. Sekarang kamu belum pensiun, 
dan kami masih pasukan cadangan kami. Jika terjadi 
sesuatu, kami masih bisa meminta bantuanmu, tapi ... " 


Dia tidak mengatakan hal-hal seperti Jika kamu pergi, tetapi 
kami tidak memiliki pengalaman memimpin tim secara 
mandiri, itu akan menjadi bencana. Dia berharap Tan Yan 
bisa hidup lama, bahkan jika dia pensiun, dia harus hidup 
santai, beban dititipkan pada mereka anak-anak muda ini. 


Namun, kehidupan Tan Yan adalah bom yang terlalu dini, 
dan tidak ada yang tahu kapan tubuh ini akan jatuh. 


Meski punggungnya masih kuat, dia bisa memblokir badai 
untuk semua orang. 


Dia dan Tan Yan bertemu pada September 2018 dan saling 
jatuh cinta pada Januari 2019. Mereka telah menjalin cinta 
selama 9 bulan, namun jarang memiliki kesempatan untuk 
menyendiri. Ini terutama berlaku dalam lima bulan terakhir, 
semua kontak adalah tugas. Kedepannya bahkan waktu 
kontak akan diperpendek. Ia sibuk menyelesaikan tugas, 
dan Tan Yan membantu tim peneliti dalam pembuatan chip 
pertahanan. 


Ini mungkin adalah cinta tentara, tidak peduli seberapa 
enggannya, tugas selalu menjadi prioritas. 


Dulu, mereka masih punya waktu untuk makan makanan 
barat yang tidak mencolok bersama-sama, tapi sekarang 
mereka bahkan tidak punya kesempatan seperti itu. 


Menteri Yu menatap mata lengket keduanya dan menyela 
mereka dengan mendesah: "Tan Yan, organisasi memberi 
Anda dua pilihan. Pertama, sesuai dengan rencana awal, 
tunggu sampai akhir hidup; kedua, jika Anda membutuhkan 
fisik dan Kesadaran, akan ada banyak sekali orang yang 
secara sukarela memberi, termasuk saya. Ini bukan 
pembunuhan, tetapi bersedia menggunakan hidup mereka 
sendiri untuk memperpanjang hidup Anda, karena Anda 
sangat penting dan negara membutuhkan Anda. Kami 
menghormati keinginan Anda dan tidak akan memaksa 
Anda ." 


Awalnya, tim negara adidaya merasa bahwa kejadian ini 
sedikit kejam, namun setelah dipikir-pikir, jika mereka 
menggunakan nyawa mereka sendiri untuk memperpanjang 
hidup Tan Yan, mereka rela melakukannya. 


Tan Yan hanya merasa bahwa dia sekarang menghadapi 
pilihan tersulit dalam hidupnya, apakah itu tugas yang baru 
saja diberikan atau pilihan yang diajukan oleh Menteri Yu. 
Bahkan dengan pengalaman ribuan tahun terakhir untuk 
memilih, masih sangat sulit. 


la juga ingin terus menjaga dunia, meskipun tidak indah 
dan memiliki banyak kekurangan, namun jika 
keberadaannya sendiri dapat membuat dunia menjadi 
sedikit lebih baik, ia akan menggunakan semua itu untuk 
menukar keindahan yang tidak berarti ini. Tapi sekali lagi, 
dia tidak ingin menyakiti orang lain. 


Setelah merenung lama, Tan Yan menggelengkan kepalanya 
dengan kuat. 


"Aku tidak akan mengambil nyawa orang lain lagi," Tan Yan 
mengangkat kepalanya dan menatap Menteri Yu. "Kamu 
benar. Ini bukan pembunuhan. Sama seperti orang tua yang 


bersedia memberikan transplantasi organ untuk anak-anak 
mereka, ini adalah dedikasi. Seharusnya tidak. Aku sudah 
lama hidup, dan aku tahu lebih baik daripada orang lain 
bahwa perasaan paling mudah luntur oleh waktu. Sekarang 
aku bisa berpegang teguh pada hatiku dan tidak akan 
berinisiatif untuk menyakiti orang lain. orang dengan hidup 
untuk diri saya sendiri. Bisa seratus tahun lagi. Bagaimana 
dengan seribu tahun? Mengubah tubuh saya berkali-kali 
akan membuat saya mati rasa, dan saya tidak akan 
memperhatikan kehidupan seperti sekarang. Cepat atau 
lambat, saya akan menjadi keberadaan yang menyedihkan 
seperti kesadaran yang jahat. 


Saya sangat berterima kasih kepada negara atas pentingnya 
dan kepercayaan pada saya, tetapi saya tidak akan 
melakukan ini. " 


Menteri Yu tersenyum pahit: "Saya menghormati pilihan 
Anda." 


Entah dia atau organisasi tidak sejelas pemikiran Tan Yan. 
Bingung dengan kepentingan langsung, tidak pernah 
memikirkan masa depan. 


Menteri Yu memandang Liang Xian, putranya yang tumbuh 
dengan cepat selama tahun ini, melihat Liang Xian 
menundukkan kepalanya dan air mata jatuh di atas meja. 


Tidak peduli berapa kali, pilihan Tan Yan bukanlah cinta, 
juga bukan Liang Xian. 


Meski begitu, Liang Xian tidak akan menyalahkan Tan Yan, 
karena orang ini selalu begitu mulia dan terpuji. 


Dia hanya sedih, sangat sedih. 


125 


Bab 126 Memory Chip 


Bab 126 Memory Chip (6) 


"Bagaimana kemajuan chip memori?" 


Setelah pertemuan, Tan Yan dipindahkan dari garis depan ke 
departemen penelitian, dan dia bertanya dengan prihatin. 


Dengan bantuan Tianshen Il, fungsi pengenalan nano telah 
matang, tetapi kami belum dapat mengatasi chip memori, 
jawab Qiao Zhixue. 


Sebelumnya, ketika Anda membawa Tianshen No. 2 ke bursa 
internasional, Anda seharusnya mendapatkan semua materi. 
Tan Yan mengenang. 


Ini juga alasan mengapa Menteri Yu telah menyeret 100 
orang yang tidak membawa mereka di Amerika Serikat ke 
dalam "kosong" sejak saat itu .. Lagipula, chip memori sudah 
ada di tangan. Saat ini, negara belum siap, dan Liang Xian 
dan yang lainnya hampir habis hanya dengan 
mengembangkan kemampuan baru, Benar-benar tidak ada 
waktu untuk membawa seratus orang ke luar negeri untuk 
berputar-putar. 


"Itu tidak bisa dilakukan dengan data," Qiao Zhixue tahu 
bahwa Tan Yan tidak tahu banyak, jadi dia menjelaskan, 
"Teknologi ini juga merupakan teknologi yang sedang 
diatasi untuk negara asing, dan belum lengkap. Dan 
sekarang yang paling penting bukanlah teknologi, 
melainkan material dan energi. " 


Tianshen II keluar untuk membantu Paman Qiao 
menjelaskan: "Chip memori ideal kami adalah kemampuan 
untuk menyuntikkan daya ke dalam chip, dan chip akan 
secara otomatis mengingat daya ini. Pada saat ini, selama 
ada cukup energi, itu dapat melalui tombol atau metode 
stres lainnya ditampilkan. Saat ini, yang paling ingin kami 
tiru adalah dua kemampuan. Salah satunya adalah 
kemampuan melindungi Anda. Perisai pelindung Anda dapat 
memblokir sebagian besar bencana. Kami tidak perlu 
bertahan terlalu lama, bahkan jika itu bisa berlarut-larut 
sepuluh menit dapat menyelamatkan nyawa yang tak 
terhitung jumlahnya: yang kedua adalah kekuatan untuk 
melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Saat ini, tidak 
ada seorang pun kecuali Anda dan Liang Xian yang dapat 
melakukannya. Kemudian kita hanya dapat mengubah 
kemampuan ini menjadi tenaga mekanik, yang juga 
menggunakan chip memori. 


Masalah terbesar sekarang adalah kami menghitung energi 
perisai Anda dan sampai pada kesimpulan yang luar biasa 
bahwa energi yang bisa melindungi seseorang sama dengan 
bom nuklir 1 ton. Jika ada bahan yang tersedia di bumi 
untuk membuat chip memori, setiap anak yang 
menghabiskan uang untuk membeli chip tersebut harus 
membawa dua ton baja... " 


Ini tidak mungkin dicapai. 


Lalu apa yang harus saya lakukan? Bahkan jika dia 
mengingat kembali ingatannya, Tan Yan masih belum pandai 
belajar. Dunia tempat dia tinggal tampaknya lebih terbiasa 
dengan tindakan naluriah daripada teori. 


"Sebenarnya, kamu hanya perlu istirahat," kata Qiao Zhixue, 
"Aku menyarankan Menteri Yu mundur. Tubuhmu telah 
mencapai batasnya. Jika kamu melanjutkan, paling cepat 


satu bulan, paling lambat tiga bulan, kamu akan ditangkap 
energi Kosong dan meninggal." 


Tan Yan diam, tetapi dia benar-benar secara bertahap 
merasa kekuatannya semakin lemah. 


"Jadi Menteri Yu meminta Anda untuk memilih apakah akan 
mengubah tubuh Anda atau tidak. Jika Anda menerimanya, 
tidak masalah jika Anda terus melakukan tugas di garis 
depan, tetapi Anda menolak. Kami tidak dapat membiarkan 
Anda melakukannya. . Ayo istirahat. Setidaknya kamu harus 
tidur nyenyak setiap malam. Setelah kamu tidur, jangan 
terlalu memaksakan vitalitasmu. " 


"Tiga bulan ..." Tan Yan bergumam, "Waktunya tinggal 
sedikit, bahkan waktu pensiunku pun tidak cukup." 


"Berbicara tentang masa pensiun ..." Qiao Zhixue 
memanggil hasil pindaian elektronik dari arsip Tan Yan dan 
berkata, "Kamu ... Tidak, Tan Yan benar-benar mengubah 
usianya untuk bergabung dengan tentara di masa lalu, dan 
arsipnya lahir waktu tidak sesuai dengan KTP. Di arsip. Ini 
akan pensiun pada 31 Desember 2019, dan ID adalah 2020. 
Menurut peraturan saat ini, Anda harus didasarkan pada 
waktu pengarsipan, yang berarti Anda akan pensiun pada 
bulan Desember tahun ini, dan hanya tersisa tiga bulan. " 


Tangan Tan Yan sedikit gemetar: "Apakah ini sangat cepat?" 


Oiao Zhixue meraih tangannya: "Kapan getaran yang tidak 
wajar ini mulai? Bisakah dikendalikan secara mandiri?" 


Tan Yan menatapnya, dan terdiam lama sebelum berkata: 
"Singkirkan kesadaran jahat, setelah kembali dari dunia 
Celestial No.2, terkadang itu akan bergetar." 


"Sistem saraf tidak lagi dikendalikan oleh otak," desah Qiao 
Zhixue, "Kontrol kesadaran Anda atas tubuh secara 
bertahap melemah, yang berarti Anda tidak bisa 
membiarkan tubuh ini hidup terlalu lama." 


Orang yang telah meninggal tinggal di dunia ini selama 
empat puluh satu tahun. Ketika ada penerus baru dan dunia 
tidak lagi membutuhkannya dengan sangat mendesak, dia 
mulai perlahan menghilang. 


Tan Yan tidak panik tentang tanggal kematiannya, dia hanya 
bertanya: "Apakah saya masih bisa mengejar ketinggalan 
dengan chip memori yang dibuat?" 


Oiao Zhixue tidak menjawab pertanyaannya secara positif: 
"Anda pernah berkata bahwa Anda harus bertahan sampai 
pensiun. Saya pikir itu adalah batasan yang Anda atau 
mantan Tan Yan berikan kepada diri Anda sendiri. Kita 
semua tahu bahwa begitu seseorang memiliki tujuan yang 
masuk akal, tidak peduli betapa sulitnya. Bertekun sampai 
akhir. Tetapi banyak orang tidak akan lagi dapat 
menciptakan kejayaan mereka yang dulu setelah tujuan 
tercapai. Ini adalah pembatasan diri. Mengandalkan batasan 
untuk meningkatkan kekuatan, mereka tidak dapat 
menembus batasan. 


Waktu pensiun adalah batas Anda. Dalam tiga bulan, saya 
akan berusaha mengembangkan chip dalam tiga bulan ini. " 


"Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama 
dengan Anda, waktu hampir habis," kata Tan Yan. 


"Anda hanya perlu tidur," Oiao Zhixue menunjuk ke saluran 
tidur di laboratorium, "tidur di sini dengan ketenangan 
pikiran." 


Tan Yan: "..." 


Kabin tidur ini sepertinya tidak bisa tidur. 
Apa ini? Tanyanya. 


"Menggunakan nanoteknologi, teknologi chip memori, dan 
Kabin pemindai yang dibuat dengan meminjam bagian dari 
badan pesawat Tenshen II, Anda baru saja membuatnya. 
Anda yang pertama mencobanya." 


Bagian dari tubuh Tianshen-2? Tan Yan memandang 
komputer kecil Tianshen-2. 


"Ya, saya cacat," kata Tenshin No. 2, "Saya memisahkan 
tubuh yang dapat menampung prosesor, yang setara 
dengan manusia yang kehilangan sepasang lengan. Saya 
sekarang adalah anak cacat." 


Gambar di komputernya adalah seorang anak berusia tujuh 
tahun yang kehilangan tangannya dan menangis. 


Apakah ini sukarela? Tanya Tan Yan. Dia telah berjanji untuk 
melindungi Tianshen II. 


Itu dipinjam, Tianshen II dengan cepat terhibur. Tianshen 
No. 1 dirancang berdasarkan Qiao Zhixue dalam ilusi 
Profesor Qiao. Saya percaya pada Qiao Zhixue. Setelah dia 
berjanji untuk  meminjamnya, dia akan segera 
mengembalikannya kepada saya. Sebuah superkomputer. 
Dengan komputer ini, saya bisa menjadi sekuat Tenshen 
One." 


Komputer Tianshen II dibuat oleh Liang Xian menggunakan 
logam khusus dari meteorit di dunia lain. Elemen ini tidak 
ada di bumi. Keyakinan Qiao Zhixue menjanjikan Tianshen 
Il, dan perhitungan apa yang disetujui oleh Tianshen II? 


Kenapa kamu begitu yakin? Tanya Tan Yan. 


Karena kemampuan Qiao Zhixue, dia hanya memberi tahu 
saya satu, dia mengaku tidak memenuhi syarat untuk 
bangkit. Tianshen No. 2 berkedip dengan rasa puas diri. 


"Kemampuan macam apa yang membuatmu begitu berani?" 


Qiao Zhixue tersenyum, dan dia mengulurkan tangannya: 
"Saya pikir seharusnya ada paku di telapak tangan saya. 
Komposisinya adalah baja, dan rasio elemennya adalah ..." 


Mengikuti uraiannya, sebuah paku benar-benar muncul di 
tangan Qiao Zhixue, tidak terbuat dari zat lain seperti yang 
dilakukan Liang Xian, tetapi muncul begitu saja. 


Tan Yan sedikit menyipitkan matanya. 


Qiao Zhi belajar: "Saya menyebut kemampuan ini visualisasi 
imajinasi yang masuk akal, yaitu, imajinasi saya hanya 
dapat menjadi visualisasi jika sesuai dengan hukum dunia 
yang ada. Hukum dunia berasal dari pemahaman manusia 
tentang dunia, itu adalah, saya tidak dapat menyadari apa 
yang belum diciptakan atau ditemukan manusia.Misalnya, 
jika saya menginginkan roti memori di Doraemon, tidak 
mungkin mewujudkannya. 


Selain itu, saya juga tidak bisa membayangkan bentuk 
kehidupan. " 


"Setelah perhitungan, saya pikir Qiao Zhixue dapat 
memvisualisasikan logam dunia kita," jawab Tianshen No.2. 
"Saya memberinya informasi logam. Dia telah mencoba 
tetapi tidak dapat melakukannya. Pasti ada beberapa hal 
penting yang hilang., Itulah mengapa saya menyarankan 
agar Profesor Qiao membuat pod pemindai untuk tujuan 
memindai dan menganalisis kesadaran Anda. " 


"Meteorit di dunia Celestial II sangat ajaib. Sayangnya, hal- 
hal di dunia yang berbeda tidak dapat dibawa kembali ke 
dunia nyata. Kita tidak dapat membawanya melalui" 
kekosongan ". Faktanya, begitu kita memiliki jenis logam ini, 
materialnya masalah dapat diselesaikan dengan mudah. 
Celestial Il Eksplorasi logam saat ini hanyalah permulaan. 
Datanya hanya berisi penggunaan dan metode untuk 
menghilangkan radiasi, tetapi tidak ada dekonstruksi atom, 
rumus molekul, dan tidak ada nama untuk unsur ini. Logam 
ini tidak ada di dunia nyata, dan saya tidak mengetahuinya. 
Ini adalah imajinasi yang tidak masuk akal, dan saya tidak 
dapat menmvisualisasikannya. 


Saya dapat memvisualisasikan materi di dunia nyata yang 
saya ketahui strukturnya, dan hanya satu dari dua syarat 
yang dapat dipenuhijJika saya memahami struktur materi, 
maka akan lebih mudah untuk divisualisasikan. " 


Apa yang bisa saya lakukan dengan memindai kesadaran 
saya? Tan Yan bingung. Dia juga tidak mengerti hal-hal ini. 


Saya hanya sebuah upaya. Saya harap keberadaan Anda 
dapat merasionalisasi logam ini. Qiao Zhi belajar, Anda telah 
melihat logam dengan mata kepala sendiri. Saya pikir itu 
pasti akan meninggalkan kesan di benak Anda. Saya akan 
menggunakan kesan ini untuk memperdalam rasionalisasi. 
Hanya kamu dan Liang Xian yang bisa melakukannya. " 


Namun, Liang Xianxian adalah kapten tim kekuatan dan 
tidak punya waktu untuk menemani Oiao Zhixue melakukan 
eksperimen semacam ini. 


Tan Yan mengungkapkan pemahamannya, ia melepas 
pakaiannya dan berbaring di kabin pemindai, dengan santai 
melemparkan Oiao Zhixue. 


Saya tidak tahu apakah itu karena lingkungan, begitu dia 
masuk, dia merasakan ledakan kantuk. 


Sangat mengantuk, sepertinya saya tidak pernah begitu 
mengantuk dalam hidup saya. 


Tan Yan diam-diam menutup matanya, dan tertidur lelap 
hanya untuk sementara waktu. 


Oiao Zhixue menyalakan pemindai. Komputer yang 
beroperasi di kabin pemindai adalah Tenshen II. Namun, 
Oiao Zhixue membantu Tenshen II untuk menghubungkan 
layar tampilan eksternal. Satu orang, satu komputer, 
dengan gugup melihat gambar yang ditampilkan oleh 
pemindai. 


Tidur dapat membuat permukaan bawah sadar muncul 
sementara. Alam bawah sadar manusia sangat kuat dan 
merupakan fondasi kesadaran. Jika kesadaran Tan Yan 
adalah sebuah pulau kecil di laut, maka alam bawah 
sadarnya adalah laut. Oiao Zhixue berkata kepada Tianshen 
Il, Tan Yan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui prinsip 
dari banyak hal, tetapi dia akan melakukannya secara 
naluriah. Ini sebenarnya salah. Dia harus terlebih dahulu 
memahami prinsip untuk melakukannya, tetapi prinsip 
tersebut tidak ada dalam kesadarannya, tetapi di alam 
bawah sadar. . Pikiran bawah sadar biasanya tidak 
melakukannya. la muncul dan hanya kadang-kadang 
terwujud dalam kesadaran melalui kilatan inspirasi atau 
mimpi. Pikiran bawah sadar Tan Yan adalah harta karun, 
evolusi manusia yang paling utama di alam semesta. Saya 
pikir pasti ada informasi meteorit dalam karyanya. pikiran." 


Tianshen No. 2 berkata: "Beri dia rangsangan logam dari 
dunia lain sebelum tidur, Dia sangat mungkin 
memikirkannya secara tidak sadar dalam tidurnya, dan alam 


bawah sadarnya akan memberi umpan balik dalam 
mimpinya. Dia telah melihatnya di duniaku. Cahaya 
bayangan, melalui pakaian pelindung, menyentuh chip 
Tianshen One, dan sebelum kembali ke dunia nyata, 
menemukan meteorit jatuh ke tanah, meskipun dia 
mengenakan pakaian pelindung dan menyentuhnya, dia 
memiliki 'kesan' pada logam. dari dunia lain. " 


Qiao Zhixue: "Jika alam bawah sadarnya dapat membaca 
dan menemukan lebih banyak informasi, maka 
kemungkinan rasionalisasi logam akan meningkat." 


126 


Bab 127 Memory Chip 


Bab 127 Memory Chip (7) 


Informasi seluruh tubuh Tan Yan muncul di layar, Qiao 
Zhixue serta Tianshen No. 2 memperhatikan berbagai data. 


Setelah beberapa saat, Tianshen No. 2 "Huh": "Aneh, 
seharusnya tidak." 


"Apakah yang Anda maksud adalah sesuatu yang berbeda 
dalam usia dan kondisi fisik?" Oiao Zhixue bertanya, "Anda 
harus memiliki jawaban yang jelas untuk masalah ini." 


Tidak, Tianshen II menggelengkan kepalanya. Sel-sel di 
tubuhnya mulai menua. Jelas bahwa jumlah pembelahan sel 
telah menurun, dan banyak fungsi yang menurun. Masuk 
akal bahwa ia harus seperti seorang centenarian sekarang. 
Dia bisa berjalan dengan kruk. Alasan kenapa dia masih bisa 
aktif di garis depan adalah karena kesadarannya. " 


Oiao Zhixue melihat data dengan hati-hati, dan dia tidak 
memiliki kekuatan komputasi yang kuat seperti Tianshen II. 
Untungnya, otaknya berkembang pesat setelah dia 
terbangun, dan dia bisa mencapai kecepatan 
superkomputer dengan mengandalkan aritmatika mental. 
Dia menghitung hasilnya dan berkata dengan sungguh- 
sungguh: "Dia sekarang menjadi boneka, tubuhnya tidak 
bisa lagi bergerak, dan dia mengandalkan garis kesadaran 
yang tak terlihat untuk mempertahankan gerakan normal. 
Pantas saja percakapan ini saya rasa dia tidak punya obsesi 
untuk bertahan hidup. Ternyata dia sudah mengetahuinya di 
dalam hatinya. " 


Tan Yan mengerti bahwa dia tidak bisa lagi bergerak, tetapi 
untuk terus menjadi pendukung spiritual semua orang, dia 
tidak mengatakan apa-apa, dia tetap di garis depan dan 
tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi fisiknya. 


Jika Qiao Zhixue tidak mengembangkan kabin pemindai tipe 
baru, tidak ada yang akan menemukan rahasia ini bahkan 
jika dia meninggal. 


Tenshen-2 mengulurkan tangan kecil di layar tampilan: 
"Aneh, saya tiba-tiba ingin menyentuh wajahnya. Ini adalah 
pertama kalinya saya memiliki keinginan untuk menyentuh 
sejak saya diciptakan. Perasaan aneh yang tidak dapat 
dihitung . Perilakunya tidak dapat dipahami., Tidak dapat 
menghitung. Saya tidak memiliki cukup daya komputasi. 
Saya perlu lebih banyak prosesor dan lebih banyak memori. 


"Tidak peduli berapa banyak memori dan teknologi canggih 
yang Anda miliki, Anda tidak dapat mengetahuinya." Qiao 
Zhixue, yang selalu berbicara dengan data, berkata dengan 
sedih. "Emosi manusia tidak dapat diukur dengan seberapa 
kuat daya komputasi mereka, dan itu didasarkan pada akal 
sehat. Tidak mungkin menghitungnya. " 


Ada tentara yang dibakar sampai mati dalam api tanpa 
bergerak setengah langkah, ada tentara yang memblokir 
moncong mereka dengan dada mereka, dan pahlawan yang 
tak terhitung jumlahnya menukar daging dan darah mereka 
untuk kehidupan bahagia hari ini. Pengorbanan dan 
dedikasi mereka di luar pemahaman orang yang hidup di 
dunia yang damai. Ya, sentimen semacam ini tidak dapat 
dihitung dengan kecerdasan buatan. 


Apa dia benar-benar belum diselamatkan? Tianshen No.2 
menyeka air mata virtual. Ketika saya memeriksa database 


sebelumnya, saya membaca file-nya. Hidupnya tidak 
proporsional. Dia tidak pernah menikmatinya. Dia telah 
memberi. Saya tidak . Saya berharap dia akan mati. " 


Saya tidak mau, tetapi kelahiran, usia tua, penyakit dan 
kematian berada di luar kendali manusia. Qiao Zhixue 
menyentuh wajahnya, hanya untuk menyadari bahwa 
Wajahnya basah. 


"Saya telah menyimpan data tubuhnya," kata Tianshen No. 
2, "Saya juga menyimpan sel induk hematopoietik. 
Dapatkah tubuh baru dikloning? Teknologi kloning sekarang 
sangat matang." 


"Sekalipun itu klon, ia perlu tumbuh di dalam tubuh ibu. 
Sekalipun itu klon, itu adalah kehidupan baru. Ia memiliki 
kesadarannya sendiri dan tidak akan menjadi cadangan 
seseorang. Hidup bukanlah data. Anda dapat menyalin dan 
tempel satu salinan dan Anda dapat menggunakannya 
berulang kali. "Qiao Zhixue mendesah dan perlahan 
menjelaskan moralitas, etika, atau sesuatu yang lebih 
mendalam kepada Tianshen II. 


Lalu apakah saya juga? Tenshin-2 melihat tangannya, Saya 
adalah salinan Tenshin-1 yang diekstrak dari database. 
Apakah saya unik? Jika suatu hari saya mati ... atau lebih 
tepatnya, datanya menghilang. Sekarang, apakah saya tak 
tergantikan? Bahkan dengan data cadangan? " 


"Ya." Oiao Zhixue berkata, "Mencadangkan data paling baik 
seperti kelanjutan hidup, seperti anak Anda, dan waktu 
yang Anda habiskan bersama kami serta perasaan yang 
Anda peroleh tidak dapat dijelaskan dengan data." 


Sungguh memilukan bahwa situasi Tan Yan dapat membuat 
Oiao Zhixue mengatakan hal seperti itu. 


Setelah dia menyeka air matanya dan menghibur Tianshen- 
2, dia dengan cepat menemukan informasi tentang meteorit 
yang tersembunyi di pikiran bawah sadar Tan Yan. 


Seperti yang diharapkan Qiao Zhixue, Tan Yan mengingat 
logam ini, dan tanpa sadar membentuk kesan meteorit 
khusus. Dan selama bertahun-tahun, ini bukan pertama 
kalinya dia melihat meteorit semacam ini, dan bahkan di 
dunia aslinya, di alam semesta berdimensi lebih tinggi, 
logam ini akan digunakan untuk menstabilkan kesadaran 
manusia yang panik. 


Ini adalah meteorit yang hanya ada di dunia berdimensi 
lebih tinggi. Kesadaran jahat dapat bertemu dengan zat 
yang menahan dirinya saat ia memilih dunia secara acak. Ini 
benar-benar akan membunuhnya. 


Dunia terdiri dari kebetulan yang tak terhitung jumlahnya. 
Penjelajah ruang angkasa bertemu dengan Tan Yan muda; 
Tan Yan yang baru menjadi petugas polisi di Kabupaten 
Pingxian, menjaga bumi selama empat puluh tahun tanpa 
penemuan apa pun: Menteri Yu bertemu Tan Yan saat dia 
menyelidiki asal "kosong" di Pingxian. "Kosong" muncul 
pada hari itu, dan Tan Yan harus membawa menteri ke 
"kosong", Liang Xian, yang telah mematahkan lengannya, 
bertemu Tan Yan, membangunkan kekuatannya selama misi 
terakhir sebelum pensiun, dan lengannya pulih: Anak yang 
terinfeksi Liang Xian Gigitannya tetap berada di dunia 
zombie dan menemukan kesadaran jahat: kesadaran jahat 
menemukan Tan Yan dalam kesadaran Liang Xian, dan 
datang ke dunia nyata untuk mencoba menelan Tan Yan , 
tapi menemukan dunia meteorit tempat Sang Surgawi 
berada. Di sini, Tan Yan mendapatkan kembali ingatannya. 


Semua kebetulan merupakan lingkaran sempurna, lingkaran 
yang tampaknya ditakdirkan untuk membawa harapan bagi 


umat manusia. 


Qiao Zhixue mengulurkan tangannya, dan sepotong logam 
bersinar dengan cahaya ungu muncul di telapak tangannya, 
logam ini cair pada suhu kamar, dan cahaya ungu keemasan 
mengalir di telapak tangan Qiao Zhixue. 


Dia memasukkan logam itu ke dalam kotak keramik yang 
telah dia siapkan sejak lama, dan menutup tutupnya. 


Tianshen No. 2 menatap kotak itu dengan saksama, inilah 
harapan. 


Qiao Zhixue duduk di kursi dengan pelipisnya, mencari tahu 
logam dalam imajinasinya dan melelahkan kesadarannya, 
menyebabkan dia mengalami sakit kepala yang hebat. 


Tianshen II meragukan: "Kemampuan Anda tampaknya tidak 
terkonkrit, melainkan kekuatan yang mirip dengan 
pemanggilan. Anda membayar kesadaran Anda untuk 
memanggil objek yang masuk akal dari alam semesta, dan 
muncul di sekitar Anda dalam bentuk yang Anda butuhkan. 
Konkretisasi Transformasi itu sendiri adalah kemampuan 
yang tidak sesuai dengan hukum kekekalan energi, dan 
tidak mungkin ada. " 


"Siapa tahu," Oiao Zhixue meletakkan tangannya di atas 
kotak itu, "tidak peduli apa kekuatannya, itu akan membawa 
harapan." 


Dia adalah seorang ilmuwan yang didukung oleh teori dalam 
segala hal, dan sekarang dia percaya bahwa takdir yang 
tidak beralasan akan datang. 


"Ayo mulai bekerja," kata Qiao Zhixue hanya setelah 
beberapa saat, "Pertama persiapkan chip yang cukup untuk 


para supernaturalist sehingga mereka memiliki cukup 
perlawanan di dunia lain." 


Bagaimana dengan dia? Tianshen No. 2 berbicara tentang 
Tan Yan, Sepertinya dia tidur nyenyak . 


Qiao Zhixue masuk ke kabin pemindai dan melihat bahwa 
sudut mulut Tan Yan sedikit terangkat, seolah-olah dia 
sedang bermimpi indah. 


"Dia memimpikan Liang Xian," Tianshen No.2 menutupi 
wajahnya dan berkata, "Wow! Apa yang mereka lakukan?" 


Anak-anak, jangan lihat sekeliling. Qiao Zhixue dengan 
cepat mencabut kabin pemindai dan melepaskan Tenshen-2. 


Qiao Zhixue, yang mencegah anak-anak mengintip, tidak 
bisa membantu tetapi membalik-balik data pemutaran. Di 
mata orang awam, itu adalah tumpukan data, tetapi 
tampaknya Qiao Zhixue adalah Tan Yan yang menempelkan 
dahinya ke kepala Liang Xian , dan keduanya tertidur relatif 
satu sama lain. 


Qiao Zhixue: "..." 
Mimpi semuanya begitu murni. 


Sepertinya Tan Yan sudah lama tidak tidur nyenyak. Ketika 
membuka matanya, dia melihat sekat di depannya. Dia agak 
bingung dengan situasinya. Dia berbaring dan berpikir 
sejenak sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. 


Dia mengecek waktu tidurnya dan dia sudah tidur selama 
37 jam.Tak heran dia begitu ingin ke kamar mandi. 


Setelah menekan pager, Qiao Zhixue, yang sibuk dengan 
penelitian dan pengembangan, mengabaikan Tan Yan, tetapi 


Tianshen-2 memperhatikan bahwa Tan Yan bangun dan 
membuka kabin pemindai untuknya dari luar. 


Data menunjukkan bahwa kamu sangat lapar dan perlu 
menyelesaikan kebutuhan fisikmu. Kamar mandi ada di sini, 
tolong ikuti instruksiku. Wajah Tenshin 2 muncul di layar di 
sebelahnya. 


"Kecerdasan buatan benar-benar nyaman ..." kata Tan Yan 
diam-diam. 


Dia pergi ke toilet untuk mandi dan makan sesuai dengan 
instruksi dari Tenshen No. 2. 


Setelah merawat dirinya sendiri, Tan Yan melakukan satu set 
senam dan merasa tubuhnya yang berkarat menjadi lebih 
fleksibel. 


Dia bersandar di depan jendela kaca ruang penelitian dan 
melihat apa yang sedang didiskusikan Qiao Zhixue dengan 
beberapa profesor. Dia mengerti bahwa ini bukanlah sesuatu 
yang bisa dia ikuti, jadi dia duduk dengan tenang di ruang 
tunggu dan menunggu. 


Untuk sementara, Tan Yan menyadari bahwa dia tidak tahu 
harus berbuat apa. 


Orang yang tidak memiliki waktu luang seumur hidup, 
setelah diperintahkan untuk istirahat, merasa sedikit sibuk 
dan tidak dapat menemukan arah masa depan mereka. 


Kepala Tianshen No. 2 muncul di monitor komputer di 
sampingnya, dan dia benar-benar ada di mana-mana. 


Apakah kamu begitu santai? Tanya Tan Yan. 


"Saya memiliki prosesor yang berspesialisasi dalam 
mengamati Anda," kata Tenshin No. 2. "Satu prosesor 
dibongkar, satu membantu Profesor Qiao dalam meneliti 
kalkulasi, satu bekerja paruh waktu online untuk 
menghasilkan uang, dan satu bekerja keras untuk 
mempelajari sejarah manusia. dan budaya. Yang terakhir Ini 
dia. Prosesor saya masih belum cukup. Profesor Joe harus 
mengembalikan saya dua ... sebaiknya tiga! " 


"Apakah Profesor Qiao memvisualisasikan logam semacam 
itu?" 


Ya, penghalang material telah diatasi, dan langkah 
selanjutnya adalah masalah cadangan energi. Menurut 
perhitungan awal, seratus chip memori akan menggunakan 
energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir 
selama setahun, yang terlalu mahal. Menurut populasi 
negara Anda, Untuk melengkapi semua anak di bawah umur 
dengan energi, dibutuhkan setidaknya 200 hingga 300 juta 
chip. Negara tidak mampu membeli konsumsi ini dan perlu 
menemukan energi baru. " 


Ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh Tan Yan, 
dan saya merasa lega mendengar bahwa dia dapat 
membantu. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Qiao 
Zhixue dan Tianshen II, cepat atau lambat, dia akan 
mengatasi kesulitan energi. 


Apakah ada yang perlu saya lakukan sekarang? Tanya Tan 
Yan. 


Kamu perlu istirahat yang baik, Tianshen II mengendalikan 
lengan robot untuk membawakan tablet untuk Tan Yan. Ini 
adalah panduan perjalanan yang aku cari. Apakah kamu 
ingin keluar untuk bersantai? Aku memeriksa data liburan 


terbaru. suka bepergian selama mereka punya waktu untuk 
istirahat. " 


"Saya dulu berpikir untuk berkeliling dunia setelah 
pensiun," kata Tan Yan dengan senyum masam, membalik- 
balik strategi di tablet. "Tapi sekarang setelah saya 
memulihkan ingatan, saya menemukan bahwa saya telah 
berjalan di dunia yang tak terhitung jumlahnya dan melihat 
pemandangan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. 
Saya tidak membutuhkannya lagi. Bepergian. " 


Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh Tianshen 2. Dia 
memutar lengan mekaniknya, menabrak sisi Tan Yan, dan 
menatapnya dengan rasa ingin tahu. 


"Bagaimana tim supers?" 


"Yang" kosong "tidak muncul dalam dua hari terakhir. 
Mereka sedang melatih kemampuan baru dan mereka tidak 
berada di Kota B." jawab Tianshen No. 2. 


"Pelatihan ..." Tan Yan mengetuk meja dan segera berkata 
kepada Tianshen No. 2, "Tidak bisa ke garis depan bukan 
berarti kamu tidak bisa mengikuti pelatihan. Tolong bantu 
saya menghubungi Menteri Yu. Saya ingin bergabung 
dengan tim pelatihan khusus dan menjadi instruktur., Bantu 
tim adidaya berbagi tekanan. Waktu untuk menjadi 
instruktur relatif mudah, dan Anda tidak akan menghadapi 
tugas yang terlalu berbahaya. Tim peneliti membutuhkan 
saya di sini, saya dapat kembali untuk bekerja sama kapan 
saja." 


Masih harus bekerja! ? 


Tianshen II tercengang. 


Pilihan Tan Yan berbeda dari kebanyakan orang, terlalu 
putus asa! 


127 


Bab 128 Instruktur 


Bab 128 Instruktur (1) 


Tan Yan adalah orang yang bisa melakukan apa yang dia 
katakan. Dia segera mengajukan lamaran ke Menteri Yu, 
menggunakan kertas naskah yang dikeluarkan oleh 
Administrasi Keamanan Teknis Nasional. Kotak merah ditulis 
dengan huruf keras yang sangat indah dengan tinta. 
Menteri Yu melihat Aplikasi ini memusingkan. 


Saat Tan Yan sedang tidur, Qiao Zhixue sudah melaporkan 
kondisi fisiknya kepada Menteri Yu. Mempertimbangkan 
kekaguman Tan Yan oleh tim adidaya, keduanya dengan 
suara bulat memutuskan untuk menyembunyikan kejadian 
ini.Tan Yan sekarang harus menjadi pendukung spiritual. 


Tubuhnya sudah penuh dengan lubang, dan dia harus 
mengandalkan kesadarannya untuk memanipulasi seperti 
boneka untuk berakting, tapi dia bersikeras berjuang di 
garis depan. 


Menghadapi roh seperti itu, apa lagi yang bisa dia katakan? 
Tidak mungkin untuk menolak. 


Menteri Yu dengan enggan menyetujui aplikasi Tan Yan, 
tetapi dia juga membuat permintaan. 


Tan Yan tidak boleh terlalu memaksakan diri selama 
pelatihan, dan dia harus kembali ke pangkalan untuk 
pemeriksaan fisik komprehensif setiap minggu. 


Setelah Tan Yan menyetujui permintaan Menteri Yu, Qiao 
Zhixue menyerahkan terminal bergerak 7 inci kepada Tan 
Yan. 


"Ini adalah terminal seluler yang baru saja saya produksi uji 
coba. Ini berisi prosesor mikro dari Tenshen II. Dia akan 
mengikuti Anda selama seluruh proses dan memantau Anda. 
Setelah Anda melanggar peraturan, Tenshen II akan 
melaporkan situasi Anda, dan kami akan segera mencabut 
persetujuan Anda untuk berpartisipasi dalam pekerjaan 
pelatihan. " 


Apakah ini terbuat dari logam khusus? Tan Yan mengambil 
terminal dengan rasa ingin tahu dan melihatnya. 
Bagaimanapun, dia tidak dapat melihat perbedaannya 
dengan terminal bergerak lainnya. 


Gambar Tianshen No. 2 muncul di terminal seluler, dan 
berkata dengan sedih: "Saudara Tan Lu juga akan 
bersamamu." 


Lima bulan kemudian, tanduk rusa telah tumbuh, dan 
bentuk tubuh berangsur-angsur tumbuh hingga dewasa. 


Berkat upaya tak henti-hentinya Oiao Zhixue, anak rusa 
sudah bisa makan tanaman dunia nyata. Sekarang 
panjangnya 210cm, tinggi 145cm di bahu, tanduk 78cm, 
dan berat 150kg, yang lebih besar dari rusa sika terbesar 
yang diketahui. Tubuhnya kokoh, anggota tubuhnya kokoh 
dan kuat, kukunya seperti baja tempa, dan satu kuku dapat 
menghancurkan dinding bom anti-nuklir di markas. Dia 
sangat berani dan galak dari pada kuda perang. 


Setiap kali Xu Mingyu melihat seekor rusa, dia secara tidak 
sadar akan menutupi perutnya. Sebaliknya, rusa yang sudah 
menjadi senjata biologis tanpa sadar akan menggigil saat 
melihat Qiao Zhixue mendorong kacamatanya. 


Jika dia punya tangan, dia mungkin akan menutupi 
tanduknya. Qiao Zhixue sering menatap tanduk rusa, ingin 
mengirisnya untuk penelitian. 


"Tian Shen 2 dapat menganalisis kekuatan para pemain dan 
membantu Anda dalam merumuskan metode pelatihan 
terbaik untuk mereka. Ketika Anda menghadapi situasi yang 
membutuhkan demonstrasi langsung, Anda mencoba untuk 
membuat rusa bergerak ... keluar dari kuku , dan kamu bisa 
tetap diam. "Qiao Zhixue Mendesak. 


Tan Yan memandang kedua putranya, salah satu botol 
minyak Liang Xian sendiri, dan diam-diam mengangguk 
setuju. 


Dia memegang terminal bergerak Tenshin Il di satu tangan, 
dan dia memegang seekor rusa sika setinggi kuda dengan 
seutas tali di tangan lainnya, seolah-olah dia membawa 
penjaga Kiri dan kanan. 


Dengan mereka berdua, saya bisa yakin, kata Menteri Yu 
dengan emosi. 


Sepertinya orang tua yang membutuhkan anak untuk 
menemaninya ... 


Sangat sulit bagi Menteri Yu yang sudah tua untuk berada di 
garis depan. 


Tan Yan ditugaskan di pangkalan pelatihan yang paling 
dekat dengan Kota B. Tim ini beranggotakan sekitar 5.000 
orang. Cui dan Yu berusaha sekuat tenaga untuk mengajari 
mereka menguasai kesadaran mereka. 


Sebagian besar anggota tim dapat dengan cepat menguasai 
kemampuan mereka dan menemukan apa yang mereka 
kuasai. Tim khusus akan menugaskan orang ke lokasi 


pelatihan yang sesuai berdasarkan karakteristik kekuatan 
mereka. Asan membawa pasukan untuk berlatih di pantai, 
dan setiap hari dia datang untuk berlatih tsunami. 


Lima ribu orang yang bertanggung jawab atas Tan Yan 
hanya diuji aktivitas sel otaknya yang tinggi dan harapan 
untuk bangkit, tetapi tidak ada pejuang yang benar-benar 
terbangun. 


Mereka tidak sebaik mereka yang sudah memulai pelatihan, 
dan mereka kehilangan masa depan. 


Jika tim superpower dibagi menjadi A, B, C, D, dan D, mereka 
pasti grup D terburuk, dan mereka hanya bisa menjadi grup 
logistik jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya. 


Setiap pemuda memiliki pahlawan dalam hatinya, karena 
mengetahui keberadaan kekuatan supranatural, mereka 
juga berharap bisa menjadi pahlawan yang dapat 
menyelamatkan dunia. 


Tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat menemukan 
cara, dan mereka belajar mekanika kuantum dari Cui Heyu 
setiap hari. Banyak dari orang-orang ini bergabung dengan 
tentara setelah lulus SMA. Belum lagi mekanika kuantum, 
fisika klasik mungkin tidak dipelajari dengan baik. Apa yang 
dikatakan Cui dan Yu adalah buku surgawi bagi mereka, dan 
mereka sama sekali tidak memahaminya. 


Sayang sekali tidak ada kemampuan yang cukup dewasa 
saat ini, dan tim kemampuan harus mengajar ribuan orang 
sendirian, yang benar-benar terlalu sibuk. Rencana 
pelatihan untuk lima ribu orang ini hanya dapat ditunda 
untuk sementara. Pertama, Cui Heyu akan mengajarkan 
bagian teoritis, dan menunggu sampai ada petarung 
berkemampuan luar biasa dalam pasukan besar, lalu 
melatih mereka. 


Sekarang Tan Yan mampu menjadi instruktur, dia benar- 
benar menghilangkan banyak tekanan pada tim negara 
adidaya. 


Cui Heyu pergi menjemput Tan Yan dan segera memeluknya 
erat-erat. 


"Senang sekali kamu bisa datang! Aku tidak akan pernah 
mengatakan bahwa kecepatan  belajarmu lambat, 
dibandingkan dengan mereka, kamu hanya seorang jenius!" 


Keterampilan berbicara si hacker jenius masih sangat buruk, 
dan setiap kalimat sepertinya ironis. 


Segera setelah dia selesai berbicara, ponsel Cui Heyu 
berdering, dan dia membuka WeChat untuk membacanya, 
Itu adalah pesan dari Liang Xian: (Lepaskan tanganmu! 


Terlampir adalah foto Cui Heyu yang baru saja memeluk Tan 
Yan. 


Cui Heyu: "..." 


Tenshen II, yang dibingkai pada tanduk, diam dan tidak 
bergerak, berpura-pura bahwa foto yang baru saja 
diambilnya tidak diambil olehnya. 


Cui Heyu berjalan mendekat dan meremas terminal 
Tianshen II, dan berkata dengan marah: "Saya pikir kita 
harus memiliki hubungan terbaik. Bagaimana kita bisa 
mengkhianati saya?" 


"Menurutku kebahagiaan keluarga adalah yang terpenting. 
Ibuku mengatakan bahwa Paman Tan sangat menarik, dan 
mudah bagi orang untuk jatuh cinta padanya. Dia terlalu 
sibuk untuk bersama Paman Tan sekarang, jadi biarkan aku 


waspada dan mengakhiri semua tindakan mencongkel 
sudut. "Kata dengan benar. 


"Yoyou ~" Xiaolu menggema. 
Cui Heyu: "..." 


Supernaturalist yang terbangun masih sangat muda. Yang 
tertua di tim baru berusia 25 tahun, seorang perwira non- 
komisioner, dan yang termuda baru berusia 18 tahun. 
Mereka masuk tim cadangan satu per satu, tinggal paling 
lama tiga bulan, dan yang terpendek baru bergabung 
beberapa hari lalu. 


Mereka tahu bahwa mereka ditugaskan di sini karena bakat 
mereka yang buruk dan tidak dapat menggunakan 
kemampuan mereka. Saya sangat tertekan pada awalnya, 
dan saya masih belajar hal-hal yang tidak dapat saya 
pahami dari Cui Heyu setiap hari, dan suasana tim tidak 
terlalu baik. 


Mereka adalah orang-orang yang telah ditinggalkan. 


Saya mendengar bahwa instruktur baru telah tiba, dan 
mereka mengharapkannya dan mereka sedikit khawatir. 
Saya berharap instruktur baru bisa membuat mereka lebih 
kuat, dan khawatir akan ada orang asing yang lebih buruk 
dari instruktur Cui. 


Tim yang terdiri dari lima ribu orang ini sangat besar. Tan 
Yan harus berdiri di podium untuk melihat gambaran 
lengkap tim dan membiarkan semua orang melihatnya 
dengan jelas. 


Di awal proyek untuk menciptakan kekuatan supernatural, 
Tan Yan secara bertahap mundur ke baris kedua, dipimpin 
oleh Liang Xian, dan dia berada di sampingnya untuk 


membimbingnya. Hanya ketika dia menghadapi dunia yang 
berbahaya, dia akan mengambil tindakan. Di kemudian hari, 
jumlah orang yang dibawa ke dalam "lubang" tersebut 
sangat besar, bahkan terkadang mencapai puluhan ribu. 
Banyak petarung yang tidak pernah sempat melihat wajah 
Tan Yan, mereka hanya melihat Liang Xian yang memimpin 
tim di tengah kerumunan massa, semua mengira bahwa 
dialah adikuasa terkuat. 


Bagi Tan Yan, kesannya hanya belasan orang, mengetahui 
bahwa ia adalah pemain pendiam dalam ability team. la 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton 
dan jarang melakukan tembakan. Tampaknya ia tidak sekuat 
itu. 


Orang yang tidak mengenalnya sedikit kecewa saat melihat 
wajah Tan Yan yang terlalu muda. 


Mereka bercita-cita menjadi lebih kuat, berharap memiliki 
instruktur yang kuat untuk mengajar semua orang. 


Tan Yan tidak memiliki keterampilan membaca pikiran, 
tetapi dia juga tahu bahwa yang paling dibutuhkan setiap 
orang adalah semangat juang, dan bahasa yang pucat tidak 
berguna. 


Dia adalah orang yang tidak pandai berbicara, tidak 
berbicara kebenaran yang agung, dan bertindak lebih dari 
kata-kata. 


Daripada menginspirasi orang dengan kata-kata kosong, 
lebih baik menggunakan tindakan praktis untuk memberi 
tahu semua orang seberapa besar kemampuan yang dapat 
dicapai. 


Tan Yan melihat sekeliling. Fasilitas di pangkalan sangat 
bagus. Alun-alun itu sangat besar. Para prajurit berdiri di 


tengah alun-alun dengan tangan di belakang punggung, 
senjata di kaki, dan menatapnya di podium . Lingkungan 
sekitar sangat kosong dan tidak ada halangan. 


Dia berdehem dan berkata ke megafon: "Berdiri, jongkok, 
pegang pistol, berdiri!" 


Semua orang mengira Tan Yan akan berbicara seperti 
kebanyakan instruktur atau pemimpin, tetapi mereka tidak 
pernah mengira dia hanya memberi perintah. 


Untungnya, semua orang sangat patuh, jadi mereka segera 
mengambil senjata mereka, mengikuti instruksi Tan Yan, dan 
bangkit. 


Berbaris, seratus orang berturut-turut, lima puluh baris! Kata 
Tan Yan dengan sungguh-sungguh. 


Semua orang segera mematuhi perintah untuk mengubah 
formasi. Mereka semua adalah petarung yang terlatih secara 
profesional, dan mereka mengatur ulang formasi mereka 
dalam sepuluh detik. 


Selanjutnya, ketika saya mendengar panggilan saya untuk 
menembak, buang air besar pertama ditembakkan di 
podium pada saat yang sama, tepatnya. Setelah tembakan 
baris pertama, dengan cepat mundur ke baris terakhir, dan 
baris kedua langsung menembak. aturan ini, Ini tidak akan 
berhenti sampai lima puluh baris telah dipecat. " 


Tidak ada suara dari atas panggung, dan semua orang 
curiga ada masalah dengan telinga mereka. 


Apakah kamu mengerti? Kata Tan Yan keras. 


Dimengerti! Lima ribu orang menjawab serempak, seperti 
lonceng. 


"Kalau begitu jangan punya pertanyaan tentang pesanan, 
dan patuhi perintah!" 


Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya: "Bersiap, 
tembak!" 


Saat tangan itu jatuh, seratus peluru ditembakkan ke Tan 
Yan pada saat bersamaan. 


Tan Yan tidak mengubah wajahnya, dan rusa serta Tianshen 
Il di sampingnya tidak takut. 


Cui Heyu, yang menemani para prajurit di bawah, 
menyaksikan Tan Yan di podium mengangkat tangannya 
sedikit, penutup pelindung terbuka, dan tidak ada peluru 
yang bisa menembus pertahanan penutup pelindung. 


Semua orang terkejut, tetapi mereka terus mengubah 
formasi mereka untuk menembak, dan mereka tidak ragu 
untuk memikirkan tindakan mereka. 


Baris pertama, baris kedua, baris ketiga ... 


Ada lebih banyak peluru yang menempel di udara, dan para 
prajurit tidak bisa menahan ekspresi terkejut mereka. 
Mereka tidak ragu pada awalnya, mereka mengangkat 
senjata dan menembak ke semua level, hanya ingin tahu di 
mana batas orang di depan mereka, dan berapa banyak 
peluru yang bisa menembus pertahanannya. 


Namun, di baris ke-40 dan ke-41 ... semakin sedikit tentara 
yang berdiri di barisan depan. Peluru yang mengembun di 
udara telah menghalangi pandangan mereka, tetapi mereka 
tidak dapat menembus pertahanan. 


Setelah lima ribu peluru ditembakkan, para prajurit 
meletakkan senjatanya di tanah seperti yang mereka 


lakukan di awal, mengangkangi untuk melihat ke podium. 


Saya melihat peluru mengembun di udara, diperas menjadi 
bola oleh Tan Yan seperti lumpur, dan memegangnya di 
telapak tangannya. 


Berat peluru dari pistol kaliber kecil umumnya sekitar 10g, 
dan 5000 peluru adalah 50kg, yang sebanding dengan 
berat wanita dewasa. 


Tan Yan melempar bola ke bawah dan membantingnya 
dengan keras ke tanah, menghancurkan tanah tempat 
latihan menjadi sebuah lubang. 


Tan Yan mengambil mikrofon dan berkata: "Saya tidak dapat 
menjamin seberapa kuat Anda di masa depan, tetapi saya 
akan mengajari Anda apa yang saya ketahui tanpa syarat. 
Setiap orang adalah bakat yang luar biasa. Karena ada 
tanda-tanda kebangkitan, kita harus mampu untuk 
menemukan kemampuan Anda sendiri. Percayalah pada 
saya, percaya pada diri Anda sendiri, dan bahkan lebih 
percaya pada kemungkinan umat manusia! " 


Ya! 5.000 orang menjawab dengan lantang. 


128 


Bab 129 Instruktur 


Bab 129 Instruktur (2) 


Pejuang Tan Yan menyuntikkan suntikan kardiotonik ke lima 
ribu tentara, membuat mereka menyadari bahwa mereka 
tidak ditinggalkan oleh negara. Mampu membiarkan 
instruktur yang kuat seperti Tan melatih mereka 
menunjukkan kepercayaan organisasi kepada mereka. 


Karena jumlah orang yang banyak, tidak mungkin bagi Tan 
Yan untuk memberikan les privat. Dia tidak memiliki banyak 
pengalaman dalam mengajar orang. Dia hanya bisa 
berbicara tentang perasaannya di podium: "Apa itu 
kekuatan supernatural di dalam pikiranmu?" 


Jawaban lima ribu orang tentu saja berbeda, suaranya sudah 
tidak seragam lagi, dan terdengar berantakan. 


Untungnya, pendengaran Tan Yan adalah yang terbaik, dan 
dia dengan cepat membedakan apa yang dibicarakan 
semua orang. 


Meskipun pernyataannya berbeda, para pejuang umumnya 
percaya bahwa kemampuan adalah sejenis kekuatan magis. 
Ada yang dapat mengendalikan angin, mengontrol air, dan 
memiliki ruang dan pandangan ke depan. Ini mungkin 
kekuatan yang berbakat, atau berkah. 


Saya setuju dengan bakat ini, Tan Yan mengangkat 
tangannya, dan penonton langsung terdiam. Semua orang 
mendengarkan pidatonya dengan penuh perhatian. Tapi 
menurut saya bakat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat 
atau disentuh seperti melukis atau musik., Tapi dari sini." 


Dia mendecakkan hatinya. 


Melihat semua orang tidak mengerti, Tan Yan sedikit malu, 
dia mencoba mengatur bahasanya agar semua orang bisa 
mengerti apa yang dia maksud. 


Tan Yan menenangkan diri dan berpikir sejenak sebelum 
berkata: "Ketika saya pertama kali memasuki 'kekosongan', 
saya berpikir bahwa kesaktian adalah sesuatu yang mirip 
dengan ilusi dan kesaktian, dan tidak menganggapnya 
sebagai ilmu, dan sangat percaya bahwa dunia nyata tidak 
bisa menggunakan kekuatan supernatural. Lalu empat 
Dalam lebih dari sepuluh tahun, tidak ada satupun 
kemampuan untuk melakukan kekuatan di dunia nyata. 


Setiap instruktur dari tim yang menggantikan mengenal 
semua orang, izinkan saya berbicara tentang pengalaman 
kebangkitan mereka. 


Setelah melewati 'kosong', setiap orang pada awalnya 
memiliki kondisi untuk kemampuan kebangkitan. Orang 
pertama yang menemukan kemampuannya adalah Kamerad 
Chai San Pada saat itu, kami berada di dunia dengan gletser 
yang mencair, dan seseorang harus menyelam di bawah air 
untuk memeriksa situasinya. Dia berkata bahwa dia pandai 
air dan bisa menyelesaikan tugas ini. Namun, itu bukanlah 
sungai kecil atau sungai biasa, melainkan lautan yang tak 
ada habisnya, entah itu bahayanya lautan atau tekanan air, 
mustahil bagi manusia untuk menanggungnya. Tetapi 
instruktur Chai berpikir dia bisa, dan dia memiliki kekuatan 
untuk mengendalikan air. 


Sekarang Liang Xian, kapten tim kekuatan, sangat cemas 
karena dia tidak dapat menemukan cara nyata untuk 
menggunakan kekuatan itu. Sampai Qin Li dan saya tertular 
wabah di dunia lain, tanpa obat khusus, Liang Xian harus 


mengandalkan kekuatan supernatural untuk 
menyelamatkan kami. Dia pikir dia memahami struktur 
wabah dan dia dapat membusuk virus, jadi dia berhasil, dan 
dia memiliki Kapten Liang yang sekarang dapat 
mendekonstruksi semuanya. 


Oin Li, bek terkuat dari tim kekuatan, pertahanannya saat 
ini tidak lebih buruk dari penutup pelindung saya. Saat itu, 
titik teleportasi yang kami cari ada di bawah air, dan tubuh 
saya lemah setelah sakit parah, dan saya tidak bisa 
menggerakkan tiga orang. Asisten Profesor Chai dapat 
menyelam ke dasar air sedalam 2.000 meter sendirian, 
tetapi Liang Xian dan Oin Li tidak dapat melakukannya. Oin 
Li berkata bahwa satu-satunya kekuatannya adalah 
kebugaran fisik yang baik dan tahan terhadap pukulan, dia 
harus membawa Liang Xian ke dalam air dan dia dapat 
menahan tekanan air. Keyakinan ini memungkinkan dia 
melakukannya, dan kami berhasil kembali ke dunia nyata. " 


Narasi Tan Yan tidak terlalu jelas, dan semua petarung yang 
pernah mengalami dunia berbeda telah menontonnya 
berkali-kali melalui video, dan mereka telah memahaminya 
dengan baik. Tapi Tan Yan berbicara dari sudut pandang 
yang berbeda, dan setiap orang menemukan sesuatu yang 
berbeda di dunia berbahaya itu. 


"Dan instrukturmu Cui, dia tidak jelas tentang 
kemampuannya sebelumnya. Sampai dia kembali ke dunia 
nyata, instruktur Cui merasa bahwa yang paling kuat adalah 
jaringan komputer, dan kekuatannya seharusnya ada di sini. 
Setelah menghubungi komputer, dia kesadaran memasuki 
jaringan dan dapat mengontrol jaringan. " 


Melalui ingatannya, Tan Yan secara bertahap memahami apa 
yang ingin dia ungkapkan: "Di Dunia Resonansi Shumen, 
mengapa Oin Li, seseorang yang baru saja membangkitkan 


kemampuannya, dapat melindungi Liang Xian dan Yan 
Yongfeng untuk mendukung saya dengan kecepatan angin 
1670 km / h. Temukan mereka? Ketika Zhang Hua berada di 
bawah kendali kesadaran jahat, mengapa dia masih bisa 
meninggalkan pesan sehingga saya dapat menemukannya 
di bawah tekanan seperti itu? 


Saya pikir hanya ada satu jawaban, yaitu percaya. 


Percayalah bahwa Anda dapat melakukannya, percayalah 
bahwa teman-teman Anda dapat membantu diri Anda 
sendiri, dan sangat yakin bahwa kita masih memiliki 
harapan. Inilah sumber kesadaran yang kuat. 


Demikian pula, itu adalah kekuatan masa depan Anda. " 


Kata-katanya terdengar sangat idealis, dan hampir 
menumbangkan pendidikan yang diterima para prajurit di 
masa lalu, tetapi kata-katanya sangat menarik. 


Soal kesaktian itu sendiri adalah sesuatu yang di luar akal 
sehat, tetapi itu benar-benar ada, dan keberadaannya 
masuk akal. 


"Jadi sekarang, dapatkah Anda percaya bahwa Anda bisa 
menjadi lebih kuat dan berkontribusi pada negara; dapatkah 
Anda mempercayai saya dan percaya bahwa saya dapat 
membantu Anda membangkitkan kemampuan Anda?" 


Percaya! Teriakan percaya diri bergema di alun-alun. 


Sangat bagus. Tan Yan mengangguk, Saya belum menerima 
banyak pendidikan, dan saya tidak tahu bagaimana menjadi 
lembut. Hanya ada satu cara untuk melatih, dan itu adalah 
untuk menunjukkan kejeniusan dalam kesulitan. Saya harap 
Anda bisa terbangun dalam seranganku. Kemampuan. " 


Lima ribu orang: "?" 
Tunggu, apa yang baru saja dikatakan instruktur Tan? 
Tan Yan bertanya: "Apakah Anda memiliki pemimpin tim?" 


Lima ribu orang sudah setara dengan kekuatan satu 
brigade. Tentu, ada komandan brigade dan komandan 
bawahan, komandan kompi, dan pemimpin pasukan, dan 
mereka memiliki dasar yang cukup untuk kerja sama. Hanya 
saja akhir-akhir ini latihan mereka selalu menjadi pedoman 
teoritis Cui dan Yu disamping kebugaran fisik reguler 
mereka.Tim yang baru dibentuk ini hampir tidak pernah run- 
in dan kurang pengertian. 


Melihat beberapa komandan brigade dan komandan resimen 
berdiri, Tan Yan mengangguk dan melambai sedikit. Rusa 
meletakkan Tianshen II pada tanduk di tangan Tan Yan, 
menginjak kakinya yang panjangnya 1,5 meter, dan 
berjalan dari peron menuju prajurit. Di atas kepala kita. 


Dia tidak memiliki dukungan dan berdiri dengan mantap di 
udara, dan semua orang tercengang. 


Ini hanya seekor rusa ... 


Tentu saja mereka telah melihat rusa ini, dan setiap kali 
mereka menyeberang, rusa ajaib ini akan muncul di depan 
mereka. Kapten Liang Xian berkata bahwa rusa ini adalah 
"keajaiban" dan harapan "kehidupan" di dunia nyata, Dia 
telah membawa kemungkinan yang tidak terbatas ke dunia. 


Para prajurit yang belum melihat kekuatan rusa sama sekali 
tidak mengerti apa yang dia maksud. Hari-hari ini, rusa 
tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke "kosong" untuk 
memamerkan keahliannya. 


Kamu bisa menggunakan senjata apa saja, selama kamu 
bisa menahan serangan rusa. Tan Yan berkata, Kita pergi ke 
medan perang dan kamu bisa menyerang seperti rusa, dan 
dia tidak akan terluka. 


Tan Yan masih sangat yakin dengan kekuatan Xiaolu. 
Semua orang: "..." 


Medan perang penuh dengan senjata sungguhan dan peluru 
tajam, dan semuanya ada mulai dari pesawat terbang dan 
tank. Haruskah kita menggunakan senjata ini untuk 
menangani rusa? 


Tampaknya semua orang skeptis terhadapnya, dan rusa 
kecil itu menyemprotkan sedikit dari hidungnya, 
mengangkat kuku depannya ke udara, dan menjatuhkannya 
dengan lembut. 


"Om"! | 


Ketika kuku jatuh, gelombang suara membuat semua orang 
merasa pusing dan tinnitus. Orang-orang yang berada tepat 
di bawah rusa paling terkejut, mereka muntah, dan telinga 
berdarah. 


Tan Yan tidak khawatir dengan luka yang diderita oleh para 
prajurit. Ketahanan makhluk gaib jauh melebihi orang biasa. 
Liang Xian masih bisa sembuh meski dia membuat luka 
yang begitu parah, tapi luka kecil pada selaput timpani bisa 
pulih setelah tidur. 


Sepertinya rusa tidak bisa menunggu. Semua orang berlari 
ke depan dan mendapatkan senjata atau kemampuan 
membangkitkan sesegera mungkin untuk menahan 
serangan rusa. Tan Yan tersenyum. 


Xiaolu semakin kuat dan kuat Lima bulan yang lalu, 
kekuatannya hanya dalam lingkup menggigit dan 
menendang orang, tetapi sekarang dia bisa melakukan 
serangan sonik. 


Ayah dari Tan Yan tidak lulus ujian, dan Oiao Zhixue-lah 
yang selalu mengajar  Xiaolu. Xiaolu awalnya 
menggabungkan kesadaran Tan Yan dan Liang Xian. Baik IQ 
dan kekuatannya adalah yang terbaik. Setelah belajar 
bagaimana menggunakan kekuatan di bawah pengajaran 
Oiao Zhixue, seekor rusa setara dengan kekuatan seorang 
guru yang menguatkan. Mempertimbangkan 
kemampuannya aplikasi khusus, kekuatannya akan lebih 
kuat. 


Lari! Teriak komandan brigade itu dengan keras, menahan 
rasa pusing. 


Serangan rusa membuat mereka tahu bahwa rusa ini tidak 
boleh dianggap remeh, dia benar-benar memiliki kekuatan 
untuk menghancurkan sebuah brigade. 


Semua orang berbaris dan lari cepat, Rusa tidak terburu- 
buru mengejar, tapi kembali ke podium, melengkungkan Tan 
Yan, dan membiarkannya duduk di punggungnya. 


Tan Yan tercengang sejenak, dan tersenyum: "Tidak, saya 
hanya akan lari mengejar." 


Xiao Lu menggelengkan kepalanya, menekuk kakinya dan 
berbaring di kaki Tan Yan, dan memaksanya untuk duduk di 
atasnya. 


"Yoyou ~~~" Rusa kecil itu mengangkat kepalanya dan 
meneriakkan jeritan rusa dewasa yang dalam dan 
menjangkau jauh. 


Tianshen No. 2 menerjemahkan: "Dia mengatakan bahwa 
sejak Anda datang ke dunia ini dengan dia dalam pelukan 
Anda, dia berharap suatu hari dia bisa tumbuh tinggi dan 
besar, dan dapat membawa Anda melayang ke langit." 


Setelah berbicara tentang Tianshen II, dia cemberut dan 
berkata: "Kata-kata aslinya tidak begitu menyentuh, saya 
telah memolesnya." 


Melihat kekuatan kijang itu, Tianshen Il bisa cemburu. 


Tan Yan menyentuh punggung rusa yang halus dan 
tersenyum: "Kamu punya hati." 


Rusa dengan lembut menggigit sudut pakaian Tan Yan dan 
membiarkannya duduk. 


Dipengaruhi oleh perasaan Liang Xian, Xiaolu mengagumi 
Tan Yan. Tapi ini berbeda dari cinta, dan ini tidak di bawah 
kendali Liang Xian, Xiao Lu-lah yang memutuskan untuk 
menyukai Tan Yan. 


Dia menghormati orang ini dan ingin menjadi kekuatannya, 
meskipun dia hanya bisa menjadi tunggangan. 


Tan Yan mengambil tablet Tianshen No. 2 dan duduk di 
punggung anak rusa. Seekor rusa sika terbang ke langit 
seolah menginjak awan. Dia menjulurkan lehernya dan 
membuat suara "Yoyou" bahagia. 


Xiaolu sangat senang bisa membantu Tan Yan. 


Cui dan Yu mengendarai motor listrik kecil yang 
didedikasikan untuk instruktur Cui yang diparkir di 
sebelahnya, ketika kecepatan ditingkatkan ke kecepatan 
tercepat, dia hanya bisa melihat punggung rusa. 


Melihat rusa dan orang-orang di langit, dia merasa bahwa 
Tan Yan benar-benar akan menjadi abadi. 


Pria ini telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung 
jumlahnya. Cui Heyu berharap dia bisa membawa keajaiban 
untuk dirinya sendiri, dan tinggal di dunia ini untuk dirinya 
sendiri dan untuk orang-orang yang mencintainya, hormati, 
kagumi, dan ikuti dia, dan jangan pergi terlalu dini. 


Kecepatan penuh Xiaolu tidak lebih lambat dari para 
pejuang, tetapi dia mengontrol kecepatan dan menunggu 
para prajurit untuk memilih senjata mereka dan 
menyebarkan strategi sebelum tiba dengan lambat. Dia 
menempatkan Tan Yan di pusat komando sehingga Tan Yan 
bisa menyaksikan pertempuran kerumunan sepanjang 
proses, dan kemudian perlahan terbang menuju para 
prajurit. 


"Ledakan!" 


Sebuah roket ditembakkan ke arah rusa, dan rusa itu sedikit 
mengangkat kakinya, proyektil itu bahkan tidak menyentuh 
tubuhnya, tetapi dipaksa untuk mengubah arahnya dengan 
kekuatan tak terlihat dan menabrak tangki di sebelahnya. 


Setelah tangki diledakkan, rusa berjalan tanpa repot, 
menggigit lembaran besi dengan mulutnya, membawa 
orang-orang ke dalam, dan menyerahkannya kepada tentara 
medis yang sedang mempersiapkan tandu. 


Semua orang: "..." 


Saat rusa ini menghancurkan mereka, dia bahkan bisa 
membantu tentara medis! 


Tampaknya benar-benar tidak perlu untuk menjaga tangan 
Anda, dan komandan brigade berteriak: "Serang dengan 


semua kekuatan Anda, gunakan kemampuan jika Anda 
dapat menggunakan kemampuan, gunakan senjata jika 
Anda tidak bisa, dan mencoba untuk mendapatkan 
Instruktur Rusa di tanah!" 


Tan Yan tersenyum di ruang komando, menggunakan 
senjata? Hanya tiga hari pertama yang dapat menggunakan 
senjata. Setelah tiga hari, terlepas dari apakah lima ribu 
orang dapat membangkitkan kemampuannya, mereka 
hanya dapat melawan rusa dengan tangan kosong. 


129 


Bab 130 Instruktur 


Bab 130 Instruktur (3) 


Metode pendidikan insentif Tan Yan memang efektif. Tiga 
hari kemudian, 30% pejuang telah membangkitkan 
kemampuan mereka. Mereka juga telah merumuskan 
rencana tempur yang tak terhitung jumlahnya untuk rusa, 
bagaimana menggabungkan senjata dan kemampuan untuk 
mengerahkan kekuatan yang lebih besar. 


Tanpa diduga, pada hari ketiga, Tan Yan mengambil kembali 
semua senjatanya dan mengalami pukulan telak kepada 
para prajurit yang telah berperang melawan rusa tersebut. 
Pada hari keempat, mereka disiksa. Dalam waktu kurang 
dari satu jam, kelima ribu orang itu semua terbaring. Di 
lapangan, termasuk tentara medis yang bertanggung jawab 
atas logistik. 


Setelah menjatuhkan semua orang, Xiaolu menghela nafas 
dengan sangat manusiawi. Dia sangat lelah akhir-akhir ini. 
Rusa hanyalah rusa yang santai. Dia hanya bertanggung 
jawab untuk makan dan minum setiap hari atau membuat 
koordinat yang sangat baik. Sekarang dia harus melawan 
sekelompok semut selama tiga hari berturut-turut. Rusa itu 
sangat hebat. keras. 


Hari ini akhirnya berakhir lebih awal. 


Dia dengan senang hati berlari ke sisi Tan Yan, mengedipkan 
matanya yang besar dan indah, dan matanya penuh dengan 
"sentuh aku". 


Tan Yan tersenyum dan menyentuh dagu rusa: "Bosan 
beberapa hari ini?" 


Xiao Lu mengangguk dan mengusap lengan Tan Yan dengan 
genit Sayangnya, dia sekarang bertanduk dan menggosok 
tidak nyaman. Untungnya, dia tumbuh lebih tinggi, 
mengangkat kepalanya sedikit, dan meletakkan dagunya di 
bahu Tan Yan dan terus menggosok. 


"Besok, saya akan berpartisipasi dalam pelatihan," Tan Yan 
juga merasa kasihan pada Xiaolu, mengetahui bahwa dia 
hanya seorang bayi di bawah dua tahun sekarang, "Ini 
awalnya tugas saya, dan Anda membantu saya untuk 
berbagi tekanan." 


Xiao Lu menggelengkan kepalanya dan dengan tegas 
menolak. Bagaimana dia bisa membuat ayahnya lelah? Dia 
datang ke sini untuk melindungi ayahnya. 


Melihatnya seperti ini, Tan Yan merasa sangat 
menghangatkan hati, dan mencium kepala rusa yang bersih 
dengan aroma berumput. 


Tianshen II menyalakan lampu merah alarm berbahaya. 


Tan Yan melepaskan rusa itu, mengambil Tianshen No. 2 dan 
bertanya, "Ada apa? Apakah itu berbahaya?" 


"Tidak," Tianshen No. 2 menggelengkan kepalanya, "Saya 
merasa tidak menguntungkan untuk tidak memiliki tubuh." 


Ketika dia mengatakan ini, Xiaolu menunjukkan ekspresi 
bangga di sisi berlawanan dari Tianshen-2, dan diam-diam 
mencium Tan Yan. 


Tianshen II: "..." 


Adikku terlalu buruk dan tidak ramah sama sekali. 


"Jangan menggertak Tianshen II," Tan Yan tahu bahwa rusa 
itu agak nakal, jadi ia meletakkan Tianshen II di tanduknya 
dan menungganginya di atas rusa, "Gunakan kecepatan 
penuhmu, ayo terbang lingkaran." 


Rusa kecil itu mengangguk dan melompat, dan keempat 
kukunya terbang ke langit seolah mendung. 


Ketika para prajurit yang saling mendukung melihat rusa 
itu, mereka semua menunjukkan rasa iri. 


Benar-benar pemandangan seperti dewa, bisakah mereka 
menjadi seperti ini di masa depan? 


Mungkin bisa, karena kekuatan supernatural dan 
kepercayaan diri bisa menciptakan kemungkinan yang tak 
terhitung jumlahnya. 


Menteri Yu berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang 
bisa mencatat sejarah dan menciptakan sebuah era! 


Pejuang yang percaya diri telah membangkitkan 
kemampuan mereka dalam ajaran Xiaolu dan Tan Yan, dan 
karena kehadiran musuh yang kuat, mereka dengan cepat 
belajar untuk bekerja sama dalam pertarungan. Mereka bisa 
bergabung dan bertarung kapanpun dan dimanapun, entah 
itu lima orang atau lima puluh, lima ratus atau bahkan lima 
ribu orang, dan mereka bisa menggunakan kemampuannya 
secara fleksibel kapanpun dan dimanapun, hanya untuk 
memegang kaki rusa. 


Setelah setengah bulan pelatihan, ketika Menteri Yu 
membawa orang untuk mengunjungi tentara, dia terdiam 
saat melihat mereka berkelahi dalam kelompok dan 
melawan rusa. 


Xu Mingyu mengungkapkan suara Menteri Yu: "Mereka 
tampaknya jauh lebih mahir dalam menggunakan 
kemampuan daripada kelompok lain. Mereka jelas 
merupakan tim yang paling lambat bangkit." 


Ini memang masalahnya, hanya butuh setengah bulan bagi 
tim ini untuk belajar bagaimana bertarung bersama, dan 
kerjasamanya sangat diam-diam, yang benar-benar 
mengejutkan. 


"Tampaknya tidak tepat bagi kita untuk berlatih perlahan," 
kata Yu. "Tekanan dapat menciptakan motivasi, dan 
kesulitan dapat membawa pertumbuhan. Pelatihan 
konservatif yang membabi buta tidak cukup. Tentara hanya 
perlu dipoles dalam pertempuran yang sebenarnya." 


"Benar," Cui Heyu menggema, "Kelompok pertama kami 
tidak memiliki proses pelatihan sama sekali. Mereka 
dimasukkan ke dalam" lubang "segera setelah mereka 
bangun, dan mereka tumbuh jauh lebih cepat daripada 
mereka. Anda tahu, kami tidak punya pelatihan apa pun 
hingga Oktober lalu. Bangun, sebenarnya belum setahun. " 


Justru karena itulah tim negara adidaya bisa menjadi 
petarung satu tangan hanya dalam satu tahun. 


"Ya, sepertinya kita harus membawa orang ke dalam 
'kekosongan'," Menteri Yu mengangguk, "Hanya saja, Tan 
Yan harus hadir. Dalam latihan tempur yang sebenarnya, 
pengorbanan yang tidak perlu harus dihindari sebanyak 
mungkin, dan lebih kuat. pasukan penjaga dibutuhkan. " 


"Kita bisa memilih dunia yang cocok untuk pelatihan," Cui 
Heyu menyarankan. "Jika kamu menghadapi 'kekosongan', 
biarkan Liang Xian masuk lebih dulu. Jika itu hanya 
kesulitan dunia zombie, kamu bisa membiarkan pasukan 
besar masuk secara berkelompok. Amerika Serikat tidak. 


Apakah Anda juga mendesak mereka untuk memasuki 
"rongga" lain kali? Lebih baik masuk bersama, dan kita juga 
bisa membiarkan rekrutan kita berlatih penyelamatan. Kerja 
Keras tentara adalah membawa orang biasa ke dalam 
"rongga" ini Terlepas dari waktu dan tempat di masa depan. 
Dalam persiapan untuk keadaan darurat, selain kekuatan, 
mereka juga harus berlatih penyelamatan. Orang-orang 
yang dikirim oleh Amerika Serikat memiliki kemampuan 
reseptif yang lebih baik daripada orang biasa, dan 
kemampuan bereaksi tidak buruk, dan kemungkinan 
mendapat masalah rendah. Para pemula bisa berlatih 
dengan mereka. Itu tidak hanya bisa melindungi 
keselamatan orang-orang ini, meningkatkan tingkat 
kelangsungan hidup, tapi juga melatih tentara. " 


Menteri Yu: "..." 


Metode ini sangat sempurna sehingga dia tidak bisa 
membantahnya. 


"Saya telah bekerja dengan Celestial Il cara untuk 
menyimpan informasi kesadaran makhluk supernatural di 
bagian dari chip," kata Cui Heyu, "Dengan cara ini, semua 
orang terjerat kuantum dengan aliran kesadaran di bumi, 
dan dapat kapan saja. Dengan mengirimkan informasi 
kembali ke dunia nyata, kami dapat memantau situasi di 
dunia lain kapan saja. " 


Masuk akal. 


"Saya telah membuat asumsi. Jika teknologi chip memori 
cukup matang untuk mengirimkan informasi dari dunia lain, 
kita dapat segera mengetahui seperti apa akhir zaman ini 
dan mengirim tentara untuk menyelamatkan dengan cara 
yang ditargetkan. Tentu saja, ini hanya sebuah ide saat ini., 
Secara teknis tidak mungkin dicapai. " 


"Pendapat Anda sangat berharga. Saya akan melamar ketika 
saya kembali." Menteri Yu menjawab dengan sungguh- 
sungguh. 


Pada saat yang sama, penelitian chip memori Qiao Zhixue 
akhirnya membuat terobosan. Untuk alasan ini, dia segera 
mengumpulkan semua anggota tim super dan mengadakan 
rapat pleno yang sudah lama hilang. 


Liang Xian sudah 20 hari tidak bertemu Tan Yan. Hari-hari 
seperti itu sepertinya lebih tersiksa daripada saat mereka 
jatuh cinta di dunia yang berbeda. Bagaimanapun, mereka 
hanya dalam periode yang ambigu pada saat itu, tetapi 
sekarang mereka sudah menikah. 


Dia memeluk Tan Yan, dan mengabaikan mata orang-orang 
di sekitarnya, dan langsung mencium bibir Tan Yan. 


Apa yang kamu takutkan, mereka sekarang adalah kekasih! 


Sangat disayangkan Liang Xian belum cukup berciuman. 
Melihat mereka berkumpul, rusa itu berlari mendekat dan 
terjepit di antara keduanya dengan bantuan tubuhnya yang 
kuat, bergesekan dengan Liang Xian sebentar, dan menjilati 
Tan Yan di pojok. untuk sementara, dia juga memakai adik 
laki-lakinya, Tenshin II, dan terlihat bahagia. 


Liang Xian: "..." 


Tan Yan mengusap kepala rusa dengan penuh kasih, dan 
berbisik kepada Liang Xian, "Maukah kamu beristirahat di 
pangkalan pada malam hari?" 


Liang Xian langsung mengerti maksud Tan Yan, matanya 
berbinar dan dia sangat bahagia. 


Setelah menceritakan kembali masa lalu yang singkat, Qiao 
Zhixue memanggil semua orang bersama-sama, 
mengangkat chip memori yang baru dikembangkan dan 
berkata kepada Tan Yan: "Pertama-tama Anda memasukkan 
kemampuan pertahanan ke dalam chip ini." 


Setelah Tan Yan melakukannya, Qiao Zhixue 
mentransplantasikan chip tersebut ke tubuhnya dan 
memberi isyarat kepada tim adidaya untuk menembaknya 
dengan pistol. Untuk mencegah percobaan gagal, tidak 
perlu menembak titik-titik kunci, cukup serang lengannya. 


Yan Yongfeng, penembak jitu paling jitu, melakukan 
tembakan, ia mengontrol arah peluru sehingga tepat 
menyentuh lengan Qiao Zhixue. 


Namun, peluru tersebut tidak mengenai Qiao Zhixue, 
namun berhenti di meteran tubuh Qiao Zhixue dan jatuh ke 
tanah. Penutup pelindung terbuka seperti yang diharapkan 
dan percobaan berhasil! 


Semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Chip 
memori inilah yang selalu mereka inginkan, dan juga 
harapan untuk menyelamatkan umat manusia di masa 
depan. 


Pertanyaan yang dianggap menteri lebih realistis, dia 
bertanya: "Berapa harga memory chip?" 


"Tidak termasuk biaya penelitian dan kebutuhan energi, 
hanya dengan melihat teknologi dan bahan, biaya untuk 
memproduksi 10.000 chip memori adalah 10 juta yuan. 
Tentu saja, ini menghilangkan biaya peralatan manufaktur. 
Jika Anda menambahkan penelitian dan mesin produksi 
massal dan Biaya tetap logam memori yang saya konkret 
melebihi puluhan miliar, tetapi tidak akan bertambah. 
Namun, jumlah yang dapat diproduksi terbatas. 


Bagaimanapun, logam memori hanya dapat diproduksi oleh 
saya, dan ini menghabiskan banyak daya, dan saya tidak 
bisa sekaligus terlalu banyak. " 


Artinya, selama negara tidak ingin menghasilkan 
keuntungan, sangat diharapkan chip memori akan 
ditanamkan untuk semua anak muda dalam beberapa 
tahun. 


Ini bukan untuk mengatakan bahwa orang dewasa tidak 
akan diselamatkan, tetapi masa depan ada di tangan anak- 
anak dan mereka juga menjadi prioritas untuk dilindungi. 


"Bagaimana dengan energi?" Menteri Yu bertanya, "Kamu 
baru saja menahan peluru. Berapa lama chip ini bertahan?" 


"Energi yang saya persiapkan untuk itu hanya dapat 
memblokir satu peluru," kata Qiao Zhixue. "Kita perlu tahu 
bahwa energi yang kita butuhkan cukup besar. Jika biaya 
energi ditambahkan, maka 10 juta bahkan tidak dapat 
dibuat dengan satu peluru. chip tunggal. " 


Meskipun dia berkata begitu, ekspresinya tidak khawatir, 
dan dia terlihat percaya diri. 


"Sepertinya Anda telah memikirkan solusi untuk energi." 
Menteri Yu bertanya. 


"Ya," Oiao Zhixue mengangguk, "Faktanya, energi yang 
tersedia di bumi sama sekali tidak cukup, dan kami tidak 
memiliki teknologi untuk menjelajahi alam semesta, tetapi 
kami memiliki keunggulan absolut." 


""Kosong'?" Menteri Yu langsung bereaksi. 


Wajah Qiao Zhixue yang selalu tenang sedikit bersemangat: 
"Ya! Itu adalah kekuatan yang bahkan dapat menyeret 


seluruh bumi ke dunia lain, dan energi yang terkandung di 
dalamnya tak terhitung. Alasan mengapa orang 
supernatural dapat membangkitkan kekuatan supernatural 
justru Dirangsang. oleh energi ini. 'Kekosongan' adalah 
krisis, tetapi juga merupakan kekuatan evolusi. Ini tidak 
hanya memungkinkan manusia untuk berevolusi, tetapi 
juga memungkinkan dunia untuk berevolusi. Kekuatan ini 
dapat dikatakan tidak akan pernah habis! " 


"Bagaimana Anda menyerapnya? Bisakah Anda 
mengembangkan instrumen untuk konversi energi?" 


Oiao Zhixue menggelengkan kepalanya: "Teknologi yang 
ada tidak dapat mengatasi kesulitan ini sama sekali, tetapi 
orang yang supernatural bisa!" 


Dia mengeluarkan chip memori lain dan berkata kepada Tan 
Yan: "Anda membawanya ke 'kosong', dapatkah Anda 
menggunakannya untuk menyerap energi?" 


Tan Yan mengambil chip memori dan merasakannya dengan 
kesadarannya: "Chip ini sangat aneh. Sepertinya 
menyimpan energi, tapi saya tidak bisa membawa terlalu 
banyak." 


"Tidak terlalu banyak, keripiknya mudah diingat, selama ada 
yang satu ini, dan keripik lainnya dibuat dengan itu sebagai 
induknya, mereka akan memiliki fungsi menyimpan energi 
secara otomatis setelah memasuki" kosong ". Dengan cara 
ini, kami menyediakan chip memori untuk umum Pada saat 
itu, Anda hanya perlu menyediakan chip yang belum diisi. 
Jika tidak masuk ke "lubang", maka chip tidak akan memiliki 
kesempatan untuk berperan dalam masa pakainya. Hanya 
ketika masuk "lubang" dapat mengaktifkan energi. Dengan 
cara ini, kita dapat. Chip memori dilindungi sepenuhnya, 


bahkan jika seseorang mendapatkannya, ia tidak dapat 
digunakan karena tidak memiliki energi sama sekali. " 


130 


Bab 131 Evolusi Global 


Bab 131 Evolusi Global (1) 


Pertama, chip memori hanya digunakan untuk kemampuan 
bertahan. Sebagai master bahan baku, Qiao Zhixue hanya 
akan membuat chip memori yang dapat melepaskan 
penutup pelindung dan mengisi daya secara otomatis. 


Kedua, Tan Yan secara khusus akan membuat dua chip 
memori yang dapat dikembalikan dari dunia lain yang 
memiliki kemampuan transmisi hanya dua dan tidak akan 
pernah ada yang ketiga. 


Ketiga, chip memori memiliki fungsi pengenalan nano- 
biologis, yang hanya akan melepaskan penutup pelindung 
untuk pemilik aslinya, meskipun diambil, tidak akan 
berfungsi untuk orang lain. Kalaupun orang yang memiliki 
chip memori diculik, orang yang merawatnya tidak bisa 
mendapatkan fungsi lain, karena chip yang sudah dihafal 
sekali tidak bisa dihafal berulang kali. 


Ketiga aturan ini adalah hukum besi dan sama sekali tidak 
dapat diubah. Jika tidak, mereka yang memiliki kekuatan 
supernatural akan berada dalam bahaya besar, terutama 
Qiao Zhixue, yang kemampuannya untuk 
memvisualisasikan logam memori merupakan inti dari 
seluruh teknologi chip memori. 


Bahkan jika Anda sepenuhnya siap, teknologi dan 
kemampuan semacam ini juga akan menjadi ancaman bagi 
negara adidaya. Menteri Yu menghela nafas, Sejauh ini ini 
adalah cara terbaik, dan dapat ditunda selama mungkin. 
Kecuali jika itu melebihi 50%. Hanya ketika manusia 


menjadi makhluk supernatural, keseimbangan ini akan 
rusak. Hanya ketika manusia dapat membentuk kekuatan 
supernatural adalah kebutuhan untuk evolusi, bukan 
kekayaan yang dapat dimiliki seseorang. " 


Saat ini, dengan lebih dari 20.000 prajurit, China, yang 
mungkin memiliki lebih banyak prajurit di masa depan, 
tidak perlu menggunakan chip memori selain pertahanan. 
Yang terpenting bagi negara adalah melindungi prajurit, 
karena prajurit ini adalah manusia. Harapan bertahan hidup. 


Mungkin bukan orang biasa, atau negara besar lainnya yang 
juga mengakui datangnya akhir zaman, tetapi beberapa 
pelanggar hukum yang ingin menggunakan kemampuannya 
untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, dan karieris 
yang mengabaikan kehidupan dan kematian orang biasa. 
Orang-orang yang dibutuhkan negara tersebut untuk 
berjaga-jaga. 


"Ini harus stabil untuk jangka waktu tertentu," kata Liang 
Xian. "Kami mengatakan kepada dunia kebenaran tentang 
'kekosongan' selangkah demi selangkah. Pertama, para 
pemimpin negara, dan kemudian rakyat biasa. Jika ' kosong 
'insiden tidak meletus, kami akan melakukan yang terbaik. 
Mungkin dirahasiakan, agar tidak mencegah seseorang 
menghalangi dan menggunakan' ilmu pengetahuan 'untuk 
membahayakan keamanan dan stabilitas sosial. Selama 
periode ini, kita harus mencoba terbaik untuk membiarkan 
orang-orang di negara lain juga membangkitkan 
kemampuan mereka dan mengalihkan fokus. Beri tahu 
mereka kemampuan China Tim ini tidak bisa dihancurkan. 
Setiap orang adalah seratus pejuang. Jika tidak perlu, dia 
tidak boleh menyerang China. Hanya jika nilai kekuatan 
meningkat apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri. 


Setiap orang dapat memasuki 'kekosongan'. Mereka 
membutuhkan orang supernatural untuk membawa diri 
mereka kembali. Mereka tidak akan bertindak gegabah demi 
kehidupan mereka. 


Setelah masa gejolak ini berlalu, tim adidaya kita akan 
cukup kuat. " 


Mengangguk kepada menteri, dia hanya bisa melakukannya 
untuk saat ini. 


Setelah merumuskan rencana pertempuran, Tan Yan 
mengambil dua chip memori tanpa fungsi pengenalan nano, 
dan menulis tentang cara menggunakan keterjeratan 
kuantum untuk kembali dari dunia lain. 


Tan Yan bisa menggunakan kemampuan ini, tapi dia tidak 
bisa mengajar orang lain dengan kata-kata. Seperti halnya 
manusia dilahirkan untuk berjalan dan berlari, tetapi 
mereka tidak dapat mengajari orang lain, karena ini adalah 
naluri Tan Yan. 


Untungnya, ada sebuah chip memori. Selama Tan Yan 
mengambil chip memori dan mentransfer dunia satu kali, 
chip memori tersebut dapat mengingat kekuatan ini. Chip 
ini tidak memiliki fungsi pengisian otomatis. Diperlukan 
energi dari orang-orang yang memiliki kemampuan tim. 
Untuk sementara dibawa dan digunakan oleh Liang Xian 
yang lebih kuat. Dengan cara ini, tidak takut dicuri oleh 
orang lain dan digunakan di akan. 


Setelah semua persiapan dilakukan, kolom "kosong" terbuka 
kembali. 


Saat ini, tim peneliti telah mencatat lebih dari seratus 
informasi "kosong". Tim teori ingin merekam berbagai jenis 
dunia dan menuliskan cara bertahan hidup yang sesuai. 


"Buku Pegangan Bertahan Hidup Kiamat" ini akan terus 
diperbarui, dan akan diterbitkan pada saat yang tepat, dan 
dipromosikan ke dunia, sehingga orang biasa juga akan 
memiliki tingkat kelangsungan hidup tertentu dalam 
kiamat. 


Pertama Liang Xianjin memasuki "kosong" sendirian, dan 
sisanya dalam keadaan siaga, menunggu Liang Xianjin 
untuk menyampaikan kembali informasi. 


Kali ini ada 500 orang di tim, 300 orang di tim adidaya 
ditambah Liang Xian dan lainnya, serta 200 komunikator 
dari berbagai negara. Awalnya hanya ada di Amerika 
Serikat, tetapi setelah berdiskusi, China memutuskan untuk 
memperluas cakupan personelnya ke beberapa negara baik. 
Bagaimanapun, ini bukan masalah satu atau dua negara, 
tetapi dunia yang secara bertahap akan berkembang. 


Sangat penting untuk membentuk organisasi aliansi 
apokaliptik. 200 orang yang berpartisipasi dalam operasi 
kali ini adalah kekuatan inti asli dari organisasi tersebut. 


Tan Yan menyentuh chip memori yang ditanamkan di 
lengannya.Selain membantu tim negara adidaya kali ini 
untuk melindungi orang biasa, dia juga memikul tanggung 
jawab untuk menyempurnakan chip memori. 


Sekitar tiga menit kemudian, rusa itu mengangkat kakinya 
yang panjang dan berjalan menuju Qiao Zhixue, meletakkan 
tanduk di telapak tangan Profesor Qiao. 


la tetap tidak dapat berbicara. Ini ditentukan secara 
fisiologis. Bahkan evolusi tidak dapat membalikkan sifat 
fisiologisnya. Tenggorokan rusa tidak cocok untuk vokalisasi. 
Tetapi dia sadar, dan dalam proses evolusi yang 
berkelanjutan, dia telah menguasai kemampuan untuk 
menyampaikan niat melalui tanduk. Menurut analisis Qiao 


Zhixue, jika kita terus berkembang, Xiaolu mungkin dapat 
mempelajari kekuatan komunikasi spiritual dan memaksa 
pikirannya untuk diteruskan ke pikiran orang lain. 


Ini adalah kekuatan yang berangsur-angsur meningkat 
setelah tanduk tumbuh, dan tampaknya tanduk bertindak 
sebagai antena. 


Qiao Zhixue mengerti apa yang dimaksud Xiaolu: "Dunia 
kelas C, evolusi global, orang biasa mengalami kesulitan 
dalam bertahan hidup, pejuang khusus membawa senjata 
yang cukup untuk memiliki kekuatan perang, cocok untuk 
pelatihan." 


Tim peneliti membagi dunia yang berbeda menjadi enam 
level SABCDE. Level B ke atas tidak disarankan untuk 
dimasuki manusia. Level S adalah dunia yang bahkan harus 
diwaspadai oleh supernaturalist berpengalaman. Mungkin 
ada dunia yang lebih berbahaya di atas level-S, menunggu 
manusia untuk menemukannya. 


Setelah informasi disampaikan, semua orang sudah siap, 
Xiaolu Yilu memimpin, memimpin semua orang ke "kosong" 
untuk berdamai dengan Liang Xian, dan tanduknya terus 
dipasang dengan terminal bergerak, yang mana Tianshen II 
mengikuti semua orang. 


Ini adalah aksi kolektif yang sudah lama hilang. Untuk 
menjadi mercusuar yang luar biasa, Xiaolu sudah lama tidak 
memasuki "kosong". Dan kali ini mempertimbangkan 
pelatihan tempur yang sebenarnya, organisasi memutuskan 
untuk memilih metode transmisi awal untuk operasi ini, dan 
Tan Yan akan membawa semua orang kembali melalui titik 
transmisi di batu nisan di Ping County. 


Lokasi tempat munculnya "kosong" adalah di Kota B, 200 
kilometer dari Ping County. Bibi Yang ada di tim. Dia 


membawa cukup banyak kendaraan off-road untuk 
memastikan bahwa setiap orang dapat mencapai Ping 
County dalam waktu 20 jam. 


Formasinya adalah bahwa tiga ratus pejuang kemampuan 
terbaik akan melindungi dua ratus orang biasa di tengah, 
melangkah ke "kosong" dengan rapi. 


Untuk aksi kolektif pertama dalam sejarah manusia, kiamat 
dianggap sebagai tempat untuk latihan tempur yang 
sebenarnya. Kiamat harus ditaklukkan dengan senjata 
sederhana dan kemampuan yang belum matang. Menteri Yu 
tersenyum pahit, Saya tidak tahu seberapa banyak kami 
akan mengorbankan kali ini. Orang-orang, jika 
memungkinkan, saya tidak ingin ada tentara yang mati. " 


"Ya," kata Oiao Zhixue dengan percaya diri, "Untuk 
melindungi keselamatan semua orang, dua yang terkuat di 
dunia, Xiaolu dan Tan Yan, juga telah dikirim. Kemampuan 
300 pejuang tidak lebih buruk dari kemampuan tim dari 
masa lalu, dan informasi hari kiamat juga. Jika Anda 
sepenuhnya siap, seseorang mungkin terluka atau terluka 
parah, tetapi dengan kemampuan pemulihan dari orang 
supernatural, dia pasti bisa disembuhkan. " 


Baiklah! Menteri Yu mengangguk penuh semangat, Saya 
percaya mereka. 


Setelah memasuki "kosong", hal pertama yang Anda lihat 
adalah pepohonan yang rimbun, mereka jelas berada di 
tengah B, tapi sekarang tampaknya berada di hutan purba. 


Liang Xian berdiri menghadap tim, dan ketika dia melihat 
Tan Yan mengangguk, dia berkata kepada semua orang: 
"Saya telah menyortir jalan yang bisa dilalui, dan itu tidak 
cocok untuk mengemudi sementara. Kita akan 
membicarakannya ketika kita keluar dari hutan ini. " 


Tim yang terdiri dari dua ratus teman internasional tidak 
hanya tentara, tetapi juga beberapa peneliti ilmiah yang 
dilindungi. Setelah melihat pemandangan seperti itu, 
mereka berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak 
terampil: "Bisakah kita mengumpulkan informasi tentang 
pohon-pohon ini? Mereka tidak tampak seperti tumbuhan di 
bumi." 


Berikan wadah pengumpulannya kepada makhluk gaib, 
biarlah kami yang melakukannya, jangan dekat-dekat 
dengan pohon dan gulma. Liang Xian berkata, Itu adalah 
tumbuhan tanah, baru saja bermutasi. 


Bibi Yang mengeluarkan senjata kepada semua orang di 
bawah isyarat Liang Xian.Setelah menerima senjata, semua 
orang menghela nafas lega dan meningkatkan rasa aman. 


Liang Xian mengirim tiga  supernaturalist untuk 
mengumpulkan spesimen tumbuhan. Ketiganya dipilih dari 
para pejuang yang telah dihancurkan oleh rusa. Mereka 
memiliki tingkat pemahaman diam-diam yang tinggi, telah 
bekerja sama berkali-kali di bawah himpitan rusa, dan 
memiliki ketahanan yang tinggi. 


Prajurit A dengan aman menyerahkan punggungnya kepada 
kedua temannya, meletakkan senjatanya, memegang 
gunting dan sebuah wadah di tangannya, dan perlahan 
mendekati rumput liar di pinggir jalan. 


Rerumputan itu sangat rimbun dan menghijau, terlihat 
hidup dan sangat memuaskan. 


Namun, segera setelah gunting Armor Prajurit menyentuh 
daun, rumput tertinggi tumbuh lebih tinggi, dari rumput 
kecil yang tingginya kurang dari 5 cm menjadi dua meter, 
dan sebilah rumput terbuka, menampakkan warna hijau. 


Giginya, setajam pisau baja, "gigit" kepala Warrior A dengan 
Keras. 


Pada saat yang sama, rumput dan pepohonan di sekitar 
Warrior Armor mulai tumbuh dengan liar, dan cabang- 
cabang di atas kepalanya terkulai dengan cepat. Dedaunan 
yang semula halus meneteskan cairan hijau. Cairan itu jatuh 
ke tanah dan merusak sebidang tanah, memancarkan bau 
menyengat dan asap tebal. 


Tetesan hujan cairan hijau yang tak terhitung jumlahnya 
umumnya mengenai armor prajurit, dan rumput yang 
tumbuh setinggi dua meter langsung membungkusnya 
dengan erat. 


Tim kemampuan tidak bergerak, Tan Yan tidak bergerak. Dua 
ratus teman internasional berseru. Beberapa pasukan 
khusus secara naluriah mengangkat senjata mereka untuk 
menembak, tetapi mereka dihentikan oleh pejuang 
kemampuan di sekitar mereka. 


Prajurit B bergegas dan memeluk Prajurit A. Angin panas 
bertiup di sekelilingnya, membentuk aliran udara 
pertahanan di sekitarnya dan Prajurit A, menghalangi cairan 
Korosif. 


Prajurit C dengan cepat meletakkan tangannya di atas 
rumput, dan nyala api menyala, membakar semua pohon 
dan rumput.Teritan non-manusia berasal dari api, yaitu 
jeritan tanaman. 


Baju besi prajurit itu tidak berubah warna, lengan dan wajah 
semuanya dilapisi logam, dan gunting menjadi lebih besar 
dan lebih panjang, dan dia hanya memotong daun dari 
rumput yang penuh gigi dan memasukkannya ke dalam 
wadah. 


Dia mengangkat tangannya, gunting menjadi lebih panjang, 
memotong cabang atas kepalanya, dan melemparkannya ke 
dalam wadah. 


Di bawah perlindungan prajurit B dengan kekuatan 
supernatural angin, guntingnya seperti pemanen, dan daun 
serta bunga dari berbagai jenis tanaman di sekitarnya 
dipotong dan dipasang. 


Setelah menyelesaikan misi, petarung A dan B 
meninggalkan semak-semak dan kembali ke tim, sedangkan 
C akan meningkatkan daya tembak, membakar semua 
tanaman yang mengamuk, dan memadamkan api untuk 
mencegah kebakaran hutan sebelum kembali ke tim. 


Mereka menyerahkan wadah itu kepada seorang peneliti 
asing, dan kembali ke tempat mereka setelah memberi 
hormat militer dengan sangat sopan. 


Bisakah kamu pergi sekarang? Liang Xian bertanya. 


Tak seorang pun dalam tim beranggotakan 200 orang yang 
berani berbicara lagi, mereka mengangguk satu demi satu. 
Baru setelah itu tim ini mempertahankan formasi di jalan. 


Tan Yan berjalan di samping Xiaolu dan tersenyum puas. 


Siswa yang dia ajar telah terkoordinasi dengan baik. 


131 


Bab 132 Evolusi Global 
132 (2) 
Bab 132 Evolusi Global (2) 


Setelah pengalaman mengumpulkan spesimen, kelompok 
yang dilindungi yang beranggotakan dua ratus orang ini 
tidak berani meminta apa-apa. Mereka tidak berani 
mengeluarkan suasana, karena khawatir jika bernapas 
berlebihan akan menyebabkan kerusuhan di sekitar 
monster. 


Liang Xian menasihati: "Barang-barang di dunia yang 
berbeda tidak dapat dibawa kembali ke dunia nyata. Ketika 
Anda turun ke daerah yang relatif aman, Anda dapat 
mengumpulkan informasi di dunia ini. Anda tidak dapat 
melakukannya ketika Anda kembali ke dunia nyata. dunia. 
Sekarang, jangan bertindak gegabah saat kamu dalam 
perjalanan. Aku akan memberimu waktu untuk belajar. " 


Tentu saja, orang yang dipilih oleh berbagai negara 
bukanlah orang bodoh.Setelah memiliki pengalaman yang 
berbakat, tidak ada yang akan membantah 
perkataannya.Tim pertukaran bahkan berinisiatif untuk 
menyerahkan spesimen kepada tentara di sekitar mereka 
untuk membantu mereka menyelamatkan, sehingga mereka 
tidak akan tergoda untuk mengambilnya. 


Orang-orang dalam kelompok pertukaran sangat bijaksana, 
dan Liang Xian mengangguk dan memberi isyarat kepada 
tim untuk melanjutkan. 


Setelah berjalan keluar dari jalan yang dibuka oleh Liang 
Xian, lorong di antara pepohonan secara bertahap menjadi 
sempit, dan Liang Xian memberi isyarat: "Ubah formasi." 


Tim segera berubah dari tim yang terdiri dari empat orang 
menjadi tim satu orang. Setiap pemain non-kekuatan 
memiliki pemain yang kuat sebelum dan sesudahnya, dan 
setiap tim yang terdiri dari dua puluh orang memiliki 
pemimpin tim kecil untuk diikuti. 


Formasi seperti itu membuat anggota tim pertukaran 
merasa sedikit lebih aman.Mereka berjalan dengan hati-hati 
di bawah peringatan Liang Xian, tidak berani menyentuh 
pepohonan dan halaman rumput di sekitar mereka. 


Nyatanya, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Di depan tim 
ada Tu Zishi dan Yan Yongfeng. Keduanya memiliki 
kemampuan prediktif dan visi yang baik. Jalan yang mereka 
pilih pasti berisiko paling rendah. Bahkan jika terjadi 
sesuatu salah, itu bisa segera diselesaikan. 


Selain itu, rusa kecil berjalan di samping tim, dan jalan yang 
dilaluinya nyaris tidak ada. 


Bukan berarti rusa kecil bisa makan lebih banyak, tapi 
selama kukunya jatuh di rerumputan, lalang itu akan 
menembus tanah seolah-olah mereka hidup, dan mereka 
tidak berani menampakkan kepala sama sekali. 


Rusa kecil menekan tanaman ini dalam rantai makanan, dia 
berjalan dengan gembira di hutan, mengendus aroma segar 
tanaman dan pohon, dan ketika dia merasa rakus, dia 
mengangkat kepalanya dan menggigit daunnya. 


Namun, dia tidak berani menelannya. Qiao Zhixue berkata 
bahwa mungkin ada kondisi yang tidak dapat diterima di 
dunia yang berbeda. Jangan menggunakan makanan dari 


dunia lain sebanyak mungkin. Saat rusa tiba di dunia nyata, 
mereka mengalami diare dan menderita dari memakan 
rerumputan lunak yang ditanam di luar pangkalan. 
Pelajaran dalam hal ini. 


la hanya mengunyah daunnya untuk menggertakkan 
giginya, daun ini harum dan manis, segar, dan sangat 
kenyal, setara dengan menggosok gigi. 


Tim penukar mengamati rusa berjalan dengan mudah di 
hutan seperti raja.Lalang yang baru saja tumbuh gigi dan 
ingin memakan orang bersembunyi di tanah, meneteskan 
cabang dengan cairan korosif untuk beristirahat, karena 
takut menarik tendangan rusa.. 


Tenshen-2 pada tanduknya terasa sangat aman, dan tidak 
perlu takut akan tetesan cairan yang tiba-tiba akan merusak 
terminal selulernya. 


Namun, tim yang terdiri dari lima ratus orang itu terlalu 
lama, bahkan jika rusa ketakutan, masih ada orang di 
belakang tim yang diserang tanaman. 


Untungnya, formasi yang dirancang oleh Liang Xian 
menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Dalam 
keadaan darurat, negara adidaya akan segera mengambil 
tindakan untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. 
Bahkan jika mereka tersesat sebentar, selama mereka dapat 
mendukung puluhan detik, pemimpin tim terdekat akan 
berbeda satu sama lain. Mereka yang bisa datang tepat 
waktu untuk menyelamatkan orang. 


Selain itu, Tu Zishi dan Yan Yongfeng memilih jalan yang 
relatif aman, menghindari keberadaan paling berbahaya di 
hutan, dan serangan yang mereka hadapi di sepanjang jalan 
tidak terlalu parah, bahkan jika seseorang terluka, itu hanya 
luka ringan. 


Dalam proses meninggalkan hutan, banyak ditemukan 
puing-puing bangunan di kedua sisi jalan yang ditumbuhi 
tanaman.Reruntuhan ini menyadarkan semua orang bahwa 
ini memang Kota B, namun di dunia lain Kota B telah 
ditempati oleh tumbuhan. 


Klaim ditempati tumbuhan tidak akurat, karena setelah 
berjalan sekitar dua kilometer, sekat alam yang dikelilingi 
tumbuhan hijau muncul di hadapan mereka. 


Tanaman merambat terjalin menjadi satu dan menjadi 
tembok hijau tebal, yang seolah menghalangi semua orang 
yang ingin meninggalkan hutan. 


Rusa kecil itu maju selangkah, dan daun menjalar bergetar, 
sepertinya takut akan keberadaannya. 


"Tidak perlu." Liang Xian menyentuh kepala Xiaolu, "Kecuali 
jika Anda menghadapi situasi yang sangat berbahaya, 
jangan mengambil tindakan. Kali ini latihan tempur yang 
sebenarnya." 


Setelah dia menghibur rusa, dia dengan lembut 
mengangkat tangannya, dan tim di belakangnya mengubah 
formasi mereka secara diam-diam. 


Pertama, beberapa pejuang logam atau kekuatan keluar, 
dan mereka mengambil senjata mereka dan mulai menyapu 
semak-semak. Sepuluh menit kemudian, ada ruang terbuka 
di hutan lebat yang bisa menampung lima ratus orang, 
seratus tentara berbaris dengan senjata, dan dua ratus 
orang lainnya masih melindungi orang biasa di dalamnya. 


Ada selusin dari seratus petarung yang bisa mengendalikan 
api, kemampuan yang tersisa tidak berhubungan dengan 
api, atau mereka bisa digunakan sebagai pasukan 
tambahan. 


Bibi Yang melangkah maju dan melepaskan tembakan untuk 
semua orang. Seratus orang berbaris, dipersenjatai dengan 
senjata api, dan di bawah perintah Liang Xian, mereka 
menembak tembok hijau bersama-sama. 


Di bawah kendali orang yang memiliki kemampuan 
mengendalikan api, nyala api akan terbakar lebih hebat, 
dan orang yang memiliki kemampuan mengendalikan angin 
mengendalikan angin dan oksigen untuk mengontrol arah 
dan arah api. 


Dinding hijau berjuang keras, mereka terus memukuli api 
dengan dahannya, dan bahkan membuat jeritan yang 
sangat menyedihkan di dalam api, seolah-olah mereka tidak 
membakar tanaman tetapi manusia atau makhluk lain. 


Para prajurit terus mengendalikan api tanpa mengedipkan 
mata mereka. Setelah sekitar setengah jam, dinding hijau 
setelah dua meter menjadi lebih tipis dan lebih tipis, 
akhirnya menampakkan cahaya. 


Sepertinya dia telah menyerah, dahan berhenti berdetak, 
dan jeritan menghilang. Dinding membuka jalan keluar, dan 
dengan cahaya api, semua orang melihat air yang 
berkilauan di luar. 


Seratus prajurit memadamkan api dan melindungi dua 
prajurit yang lengannya dilapisi logam. Setelah mencapai 
pintu keluar, kedua petarung berkemampuan logam itu 
melepas baju besi baja mereka dan mengubahnya menjadi 
pintu besi. Menekan creeper yang masih tersisa. 


Mungkin pertahanan biasa semacam ini tidak dapat 
menghentikan tanaman yang tumbuh liar ini, tetapi 
setidaknya dapat menahannya sedikit, sehingga setiap 
orang memiliki waktu penyangga. 


Setelah semua persiapan selesai, seratus tentara kembali ke 
regu, dan terus berbaris dengan api, dengan makhluk gaib 
lain dan orang biasa di tengah, empat di antaranya berjalan 
melalui pintu yang disangga baja secara berurutan. 


Setelah semua orang meninggalkan hutan dengan selamat, 
kedua pejuang itu mengambil kembali logam mereka dan 
mengubahnya menjadi baju besi untuk dipakai di samping 
tubuh mereka. 


Orang dengan kekuatan supernatural logam itu istimewa. 
Mereka dapat mengontrol logam menjadi bentuk yang 
mereka inginkan. Mereka juga dapat membuat logam di luar 
tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat membuat logam 
dari udara tipis seperti Qiao Zhixue. Mungkin ketika 
kemampuan mereka cukup kuat, mereka dapat 
mengekstraksi elemen logam dari kerak bumi dan 
menggunakannya. Tapi ini hanyalah sebuah ide, dan belum 
ada yang bisa mencapainya. 


Qiu Qizheng percaya bahwa di bawah koordinasinya, 
kekuatan berbagai  supernaturalist mungkin dapat 
melakukannya bersama-sama, tetapi saat ini tidak ada 
waktu untuk melakukan eksperimen ini. 


Setelah keluar dari hutan, semua orang menoleh ke 
belakang dan melihat hutan yang menjulang tinggi di 
belakang mereka.Di dunia nyata, kecuali beberapa hutan 
perawan, jarang sekali melihat pohon yang begitu tebal. 


Setelah mereka pergi, tanaman menjalar segera memenuhi 
pintu keluar dan memanjat dengan padat di batang pohon, 
membentuk penghalang hijau di sekitar hutan. 


Orang biasa menepuk dada mereka, bahkan ada yang 
melukis tanda salib di dada mereka. 


Mereka akhirnya meninggalkan hutan yang mengerikan 
Danau di depan mereka berkilauan di malam hari, dan air 
yang tenang sepertinya menyembunyikan bahaya yang 
lebih menakutkan daripada hutan. 


Bagaimanapun, faktor berbahaya di hutan terlihat dengan 
mata telanjang, tetapi serangan dari air selalu mengejutkan 
orang. 


Kota besar B telah ditempati oleh danau dan hutan, dan 
tidak ada jejak keberadaan manusia, sepertinya akhir dunia 
ini sudah ada sejak lama. 


Setelah Liang Xian diam-diam mencatat informasi dunia, dia 
mengangguk ke Ah San dan Bibi Yang. 


Bibi Yang segera mengeluarkan sebuah kapal yang bisa 
membawa semua orang dari luar angkasa.Tempatnya 
terbatas dan dia tidak bisa menahan kapal yang terlalu 
besar. Ini hanya kapal perang kecil tanpa fungsi menyelam. 


Ya Tuhan, bisakah perahu ini menyeberangi danau di 
depanmu? Seseorang dalam kelompok pertukaran tidak bisa 
menahan diri untuk tidak bertanya. 


Para pejuang kekuatan tidak menjawab. Mereka mengubah 
formasi mereka lagi sesuai dengan gerakan Liang Xian, 
melindungi dua kekuatan logam dan api di tengah, dan 
sistem air di luar. 


Setelah menaiki kapal, Tu Zishi dan Yan Yongfeng tetap 
memimpin, terutama Yan Yongfeng, dia bisa melihat 
serangan itu dari bawah air. 


Letakkan orang biasa dan pejuang kemampuan yang baru 
saja bertarung di kabin, dilindungi oleh beberapa pengguna 


kemampuan yang tidak cocok untuk pertempuran 
permukaan, dan tim ini dipimpin oleh Qin Li. 


Sisa prajurit berdiri di geladak, membawa tiga kelompok, 
memegang senjata, dan menatap air. 


Ah San dan beberapa kemampuan supernatural tata air 
melompat begitu saja ke dalam air sehingga mereka dapat 
mendukung orang-orang di atas perahu di dalam air kapan 
saja. 


Beberapa orang biasa yang berani berdiri di geladak setelah 
mendapatkan persetujuan Liang Xian. Melihat Asan dengan 
buntut ikan transparan di dalam air, dia mau tidak mau 
berseru: "Luar biasa. Kemampuan untuk menjadi kenyataan. 
Sekarang ada manusia yang bisa bernapas lega di dalam air. 
Adakah orang yang bisa menumbuhkan sayap dan terbang 
ke langit? " 


"Kamu tidak perlu menumbuhkan sayap," Liang Xian 
menjawab, "Selama angin dan gravitasi bisa dikendalikan, 
rusa kita bisa terbang." 


Begitu suaranya jatuh, rusa itu naik ke udara dan membuat 
lingkaran di atas danau. 


Faktanya, Xiaolu tidak terlalu menyukai air, dia akan 
melakukannya sebagai tanggapan atas permintaan 
Tianshen II. Tenshen 2 ingin mengambil gambar yang bagus. 
Sejak peningkatan prosesor, dia menjadi terobsesi dengan 
hobi baru. Dia telah mendedikasikan prosesor untuk bekerja 
di film dan televisi. Akunnya di Internet adalah editor yang 
luar biasa., Biaya memintanya untuk mengedit itu banyak. 


Namun, kali ini bukan aktivitas pribadi. Negara harus 
bersiap untuk eksposur masa depan yang "kosong". 


Tianshen 2 telah mengumpulkan materi selama periode ini 
dan bermaksud untuk mengedit film dokumenter. 


Protagonis adalah pejuang supernatural, yang harus 
sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka dan 
memberikan kepercayaan kepada orang-orang. Biarlah 
orang-orang tahu bahwa "kekosongan" tidaklah buruk. 
Manusia telah berusaha untuk menaklukkan akhir zaman, 
dan kami memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan! 


Hanya di hutan, Tianshen II dengan setia merekam adegan 
pejuang super mengumpulkan spesimen, menyelamatkan 
orang, dan menerobos penghalang hijau. Dia percaya bahwa 
dia dapat mengedit film yang sangat bagus setelah kembali, 
yang pasti lebih baik daripada efek khusus pada pasar. 
Filmnya bagus! 


Setelah menginstruksikan Xiaolu untuk menemukan sudut 
pengambilan gambar terbaik, Tianshen No. 2 berkata: "Saya 
tidak menggunakan Anda untuk apa-apa. Setelah saya 
kembali, saya akan membantu Anda mendirikan bank online 
dan membayar Anda. Salah satu pemroses saya adalah 
koperasi hubungan dengan Administrasi Keamanan Teknis 
Nasional., Memiliki kewenangan untuk mengajukan kartu ID. 


"Yoyo-" Suara riang kancil kecil melayang merdu di atas 
telaga, menambah keindahan aural di malam yang sunyi ini. 


Jika Anda punya uang, Anda dapat membeli hadiah untuk 
Dad Tan, dan ulang tahun Ayah sebentar lagi. 


Memikirkan Tenshen II, yang memberinya gaji, Xiaolu 
memutuskan untuk menyukainya dengan enggan. 


132 


Bab 133 Evolusi Global 


Bab 133 Evolusi Global (3) 


Berbeda dengan waktu luang Fawn dan Tenshin II, petarung 
super yang berdiri di geladak dan berpatroli di air cukup 
gugup. Serangan dari bawah air lebih tersembunyi dan lebih 
berbahaya daripada di darat. 


Bagaimanapun, manusia adalah makhluk darat. Bawah air 
bukanlah tempat tinggal para pejuang. Dibandingkan 
dengan kemudahan di hutan, semua orang di danau lebih 
berhati-hati. 


Tan Yan memandangi wajah-wajah muda di sekitarnya, dan 
dia sengaja mengambil tindakan, tetapi diseret ke kabin 
oleh Liang Xian. 


"Percayai kami." Liang Xian dengan serius berkata, 
"Tindakan dan pelatihan selama hampir tujuh bulan tidak 
sia-sia. Di dunia kelas-C ini, saya yakin mereka memiliki 
kekuatan yang cukup untuk menangani semua masalah." 


"Aku tahu bahwa setiap orang sangat baik," Tan Yan 
tersenyum pahit, "Aku hanya ... melindungi kebiasaan itu, 
dan aku tidak terbiasa dengan perasaan berdiri dan 
menonton dengan tangan terlipat." 


Kamu tidak berdiam diri, Liang Xian memegang erat tangan 
Tan Yan. Bagi kami, keberadaanmu adalah pilar spiritual. 
Betapapun sulitnya jalan di depan, selama kamu ada di sini, 
kami dapat bergerak maju dengan berani. " 


Tangan Liang Xian dingin, sedikit gemetar, tetapi dia 
dengan kuat memegang Tan Yan. 


Dia takut, takut saya akan pergi. Tan Yan mengerti di dalam 
hatinya bahwa Liang Xian menggunakan kata-kata seperti 
itu untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa umat 
manusia membutuhkannya, negara membutuhkannya, dan 
Liang Xian membutuhkannya. Tidak peduli apa alasannya, 
saya mohon dia untuk tinggal untuk dunia untuk sementara 
waktu . 


Tan Yan mengepalkan tangannya dan menggunakan suhu 
tubuhnya untuk menghangatkan Liang Xian dan jari-jarinya 
yang dingin. 


Hanya ini yang bisa dia lakukan, tapi dia tidak bisa 
memberikan janji. 


Liang Xian tidak tinggal di kabin terlalu lama, dia adalah 
komandan operasi ini dan tidak bisa meninggalkan 
posisinya. Saya hanya bisa memanfaatkan kesempatan 
untuk menghibur Tan Yan agar merasakan nostalgia akan 
kehangatan instan untuk waktu yang singkat. 


Menutup pintu kabin, Liang Xian sekali lagi menjadi 
komandan yang dapat memberikan instruksi yang benar 
setiap kali dia serius dan tenang. 


Tutup semua kelembutan, ketidakberdayaan, dan 
keterikatan di balik pintu.Untuk melindungi kerapuhan ini, 
dia harus kuat. 


Berjalan ke sisi Yan Yongfeng, Liang Xian bertanya: "Berapa 
lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke darat?" 


Berkendara dengan kecepatan penuh selama sekitar satu 
jam. Yan Yongfeng menjawab, Cepat dan latih anggota tim 


yang bisa menggantikanku. Mataku hampir buta. 


Di masa depan, selama ada bakat di bidang ini, mereka akan 
ditransfer ke Anda. Liang Xian menjawab, Bagaimana situasi 
di bawah air? 


"Sekelompok besar ikan kecil dengan gigi tajam berenang 
ke arah kami, tetapi gigi mereka seharusnya tidak 
membahayakan kapal perang. Kami bergerak maju dengan 
kecepatan penuh, meskipun itu adalah ikan mutan, kami 
akan menggigit baja dan perlindungan besi sambil 
mempertahankan kecepatan pengejaran. Tidak mungkin 
turun dari kapal perang. " 


"Dengan kata lain, selain Xiaoyu, harus ada serangan 
kooperatif lainnya, dan mereka sangat tersembunyi, Anda 
tidak dapat melihatnya dengan mata Anda." Liang Xian 
menganalisis. 


"Mengapa kamu berpikir seperti ini? Mereka hanya ikan." 
Yan Yongfeng mengerutkan kening, "Bahkan jika ia 
berevolusi, akankah ia tetap mengoordinasikan serangan 
lintas spesies?" 


"Ini Kota B," Liang Xian sangat serius. "Kota besar dengan 
puluhan juta orang yang tinggal di dalamnya. Jika akhir 
dunia adalah evolusi global, bahkan ikan dan vertebrata 
terendah pun akan berevolusi, maka tidak ada alasan 
manusia untuk tidak berevolusi. Tapi sekarang di Kota B, 
pusat negara telah menjadi dunia makhluk asing, apa lagi 
yang tidak bisa terjadi? 


Saya cenderung organisme di danau ini terorganisir, dan 
tidak hanya ikan, tetapi juga semua organisme air seperti 
alga dan duckweed tidak dapat diabaikan. " 


Liang Xian mengambil walkie-talkie dan berkata kepada 
ruang kendali utama kapal perang: "Gunakan pemosisian 
ultrasonik untuk melihat apakah ada makhluk di sekitar 
Anda yang tidak terlihat oleh mata manusia." 


Setelah upaya tak henti-hentinya, departemen teknis 
akhirnya mengembangkan walkie-talkie yang dapat 
berkomunikasi dalam jarak pendek di dunia berdasarkan 
karakteristik radiasi pengion. Bahkan jika seseorang 
terpisah, mereka masih bisa dihubungi dan dilacak dalam 
jarak tiga kilometer. 


Tiga menit kemudian, ruang kendali utama mengirim pesan: 
"Ada makhluk air besar bergerak ke arah kita sejauh dua 
kilometer. Seharusnya memiliki fungsi peniruan biologis, 
transparan dan tidak terlihat di dalam air. Bentuk dan 
ukurannya ditentukan. dengan ultrasound. Panjangnya 20 
meter., Makhluk berbentuk ular dengan diameter sekitar 1 
meter. " 


Layar video walkie-talkie menerima informasi gambar dari 
ruang kendali utama. Melalui ultrasound, mereka 
mensimulasikan kontur makhluk air. Yan Yongfeng dan Tu 
Zishi tampak bersama-sama dan terkejut. 


Ini bukankah seekor naga? Mata Yan Yongfeng hampir jatuh. 


Di bawah pandangannya yang tajam, diam-diam diam-diam 
di dekat mereka, mampu mengendalikan makhluk air untuk 
menarik perhatian mereka, makhluk seperti itu tampaknya 
hanya legendaris ... 


Liang Xian memelototinya: "Naga adalah totem yang 
dibayangkan manusia berdasarkan makhluk yang tak 
terhitung jumlahnya di zaman kuno. Ini bukan makhluk 
nyata. Ini paling banyak adalah ular air yang berevolusi. 
Amfibi telah berevolusi sedikit lebih tinggi daripada ikan. Di 


bawah spesial Latar belakang dunia, bukan tidak mungkin 
mengendalikan organisme akuatik yang lemah dengan cara 
yang tidak kita ketahui. " 


Tidak peduli kapan, Liang Xian bersikeras pada materialisme 
yang tak tergoyahkan. Kembali ke dunia materi gelap, 
dengan hantu mengambang di sampingnya, dia masih bisa 
menggunakan kesadarannya untuk menjelaskan anomali di 
depannya. 


Ketegasan Liang Xian dalam sains juga mengagumkan. 


la akan menyelinap ke kita dalam waktu kurang dari tiga 
menit. Bagaimana dengan ikan kecil bergigi tajam itu? 
Tanya Liang Xian. 


"Mereka berjauhan, tapi mereka berenang sangat cepat, 
yang diperkirakan memakan waktu tiga menit," kata Yan 
Yongfeng. 


Ke arah mana ular air ini menyerang? Liang Xian bertanya 
pada Tu Zishi kali ini. 


Tu Zishi memejamkan mata dan memperkirakan sebentar, 
lalu membuka matanya dan berkata, "Jam sepuluh." 


"Seharusnya ada serangan yang tidak terlihat ..." Liang Xian 
menyentuh dagunya, dan segera mengeluarkan walkie- 
talkie dan berkata kepada Asandao, "Perhatikan kapal dan 
sisimu." 


Sekitar tiga puluh detik kemudian, suara gugup Ah San 
keluar dari walkie-talkie: "Jika Anda tidak memberi tahu 
saya, saya bahkan tidak menyadarinya. Tanaman bawah air 
tumbuh dengan liar, dan tidak ada ruang untuk kaki di 
dasar danau. Dengan kecepatan pertumbuhan mereka saat 
ini, butuh dua menit lagi. Sebuah perahu bisa terjerat dalam 


beberapa menit. Tapi siapa pun yang jatuh ke air akan diikat 
oleh tanaman air! " 


"Begitu, mereka ingin menyeret medan perang ke bawah 
air, di mana mereka adalah tempat asal mereka, dan lebih 
mudah untuk mengerahkan kekuatan mereka. Senjata dan 
amunisi kami ditahan oleh air, dan mereka kurang kuat di 
bawah air daripada di darat." Liang Xian mengetukkan 
jarinya. Memegang pagar, "Kalau begitu kita akan menyeret 
medan perang ke permukaan air dan menangkap pencuri 
dulu!" 


Masih ada dua menit tersisa, dan tidak banyak waktu tersisa 
bagi semua orang untuk bersiap. Liang Xian dengan cepat 
memanggil beberapa pemimpin tim, dan setelah 
menugaskan tugas, Yan Yongfeng melompat ke dalam air. 


Begitu dia memasuki air, orang supernatural sistem air 
menangkapnya dan melindungi Yan Yongfeng. 


Yan Yongfeng, yang masih bisa melihat benda-benda di 
bawah air yang gelap, berenang dengan cepat di bawah 
kapal, memandangi tumbuhan air yang lebat tidak jauh di 
bawah, dan tidak bisa menahan nafas. Menurut laju 
pertumbuhan tumbuhan air, tiga puluh detik nanti, seluruh 
Kapal perang akan diseret ke bawah air. 


Begitu berada di dalam air, orang biasa dan kemampuan 
non-air akan menderita. Pada saat itu, mereka harus 
kelelahan untuk menyelamatkan orang. Pada saat yang 
sama, mereka harus menghadapi piranha yang tak terhitung 
jumlahnya dan makhluk besar berbentuk ular yang identitas 
sebenarnya saat ini tidak diketahui. 


Saatnya mengorbankan pedang sepanjang empat puluh 
meter saya. Yan Yongfeng berpikir diam-diam di dalam 


hatinya, mengeluarkan belati kecil dari pinggangnya dan 
menebas keras tanaman air di bawah perahu. 


Pisau panjang yang dibentuk oleh kesadaran yang 
terkondensasi tidak terpengaruh oleh daya tahan air, pisau 
tajam itu turun seolah-olah memotong air danau dan 
membentuk sesar di dasar air. 


tolong aku. Yan Yongfeng diam-diam menunjuk ke prajurit 
sistem air di bawah air. 


Prajurit sistem air mengangguk, dan dia memanggil prajurit 
lain dalam keadaan siaga. Dua kekuatan yang diberikan di 
kedua sisi Yan Yongfeng pada saat yang sama. Kekuatan dari 
dua arah yang berlawanan membentuk pusaran, 
menyebabkan Yan Yongfeng berputar cepat di bawah air. 


Pada saat ini, Ah San dan tiga supernaturalist lainnya 
mencoba yang terbaik untuk menstabilkan kapal dan 
mencegah kapal perang terpengaruh oleh pusaran air. 


Yan Yongfeng yang berputar cepat mengeluarkan belati lain 
dari pinggangnya dan memegangnya dengan kedua 
tangan.Di bawah dorongan pusaran, itu berubah menjadi 
baling-baling tajam dengan radius 40 meter dan diameter 
80 meter dengan Yan Yongfeng sebagai pusatnya Kekuatan 
itu mengalir deras ke air dan rumput yang tak berujung. 


Pada saat ini, Yan Yongfeng menjelma menjadi pemanen 
rumput air, di mana tidak ada rumput yang tumbuh, dan 
angin puyuh pisau berdiameter 80 meter bergulung di 
bawah air dan memotong semua rumput air di tanah. 


Tumbuhan air bekerja keras untuk tumbuh, tetapi mereka 
adalah makhluk yang fleksibel, dan mereka tidak dapat 
menahan kesadaran semacam ini. Mereka akan dihancurkan 


oleh Yan Yongfeng atas pemintalan bawah air, dan daun- 
daun yang patah bergetar lemah di dalam air. 


Pada saat yang sama, Liang Xianxian berkata di atas air: 
"Lepaskan!" 


Speargun yang dipasang di kapal perang menembakkan 
tombak berduri dari laras speargun, yang melesat secara 
akurat ke arah makhluk air yang tak terlihat tidak jauh dari 
mereka. Speargun tersebut ditenagai oleh karet gelang 
berkekuatan tinggi, yang sangat kuat. Besar, itu digunakan 
untuk menghadapi makhluk air berukuran besar, 
kekurangannya adalah tidak dapat mengontrol arah setelah 
menembak, jika lawan berukuran kecil tidak dapat 
melakukan apapun. 


Dan target serangan mereka saat ini adalah makhluk 
dengan diameter satu meter Targetnya sangat besar, dan 
tidak ada tembakan yang meleset. 


Saya pikir saya berjuang dengan panik setelah ditikam oleh 
makhluk air yang diam-diam menyelinap, membuat 
tangisan yang menyedihkan. Suaranya seperti senjata tajam 
yang menggaruk kaca. Itu tidak menyenangkan dan kasar. 
Suara desibel tinggi membuat orang-orang di dalam kabin 
pusing dan mual., Beberapa orang yang tidak tahan muntah 
langsung di sudut. 


Perasaan mudah tersinggung muncul dari lubuk hati saya, 
dan beberapa orang dengan kemauan yang buruk bahkan 
memiliki gagasan untuk bergegas keluar dari kabin dan 
melompat ke air. 


Tepat ketika itu tidak tertahankan bagi orang biasa, suara 
itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah dipotong oleh sesuatu. 


Tan Yan, yang tidak terpengaruh sama sekali, keluar dan 
melihat bahwa kapal perang itu dilindungi oleh sabuk 
vakum di sekitarnya. 


Mereka adalah orang-orang dengan kekuatan angin, dan 
mereka melakukan yang terbaik untuk menciptakan zona 
vakum untuk mencegah dampak panggilan telepon pada 
orang biasa. 


Tanpa mengedipkan matanya, Liang Xian terus 
memerintahkan: "Ledakan!" 


Speargun itu membawa bahan peledak dan meledak di atas 
makhluk air yang besar itu. 


Tentu saja, tim superpower tidak akan puas dengan 
serangan ini. Ada deretan laras speargun di kapal perang 
tersebut. Speargun tersebut terus menerus ditembakkan 
dan meledak pada sasaran makhluk air raksasa. Teriakan 
diulang, dan danau ternoda dengan darah. 


Pusaran air bawah air tidak hanya memanen air dan rumput, 
tetapi juga membuat piranha kecil itu untuk sementara 
tidak dapat mendekat. Makhluk air raksasa itu berseru lama 
sekali tanpa melihat bawahannya datang membantu, tidak 
tahan dengan serangan bawah air, dan melompat ke atas 
air. 


Setelah kehilangan pelindung tirai air, semua orang 
akhirnya melihat gambaran utuh makhluk air tersebut. 


Ini adalah ular piton putih keperakan dengan mulut lebih 
panjang dari ular normal, gigi tajam, dan dua sarkoma di 
atas kepala, sepertinya ada sesuatu yang akan tumbuh. 
Sisiknya bersinar di bawah sinar bulan, bersinar dengan 
cahaya perak, tapi saat ini sisik yang indah itu ternoda 
darah, dan terlihat sangat indah. 


la menjerit, dan membumbung ke udara, dan dua sayap 
yang menyerupai kelelawar tiba-tiba tumbuh dari tujuh inci. 
Mereka berhenti di udara dengan tidak senonoh, dan 
memuntahkan surat ular kepada kerumunan. 


"Will, terbang!" Tu Zishi terkejut, "Ini benar-benar ular yang 
ingin mengubah naga!" 


Para pejuang super sama terkejutnya, mereka belum pernah 
melihat makhluk seperti itu. 


Bahkan orang biasa yang dilindungi di dalam kabin 
mengalami mual, naik ke jendela dan mengeluarkan kamera 
untuk memotret dengan liar. 


Pemandangan seperti itu tidak dapat dilihat seumur hidup 
di dunia biasa. 


Hanya Liang Xian yang berdarah dingin dan kejam. Dia 
menatap makhluk fantasi yang indah di langit dan berkata 
tanpa emosi: "Tim pertahanan siap untuk melindungi kapal, 
dan sisanya menembak!" 


Sayapnya sepertinya baru saja tumbuh, dan mereka tidak 
begitu kuat, dan kemampuan mereka untuk terbang di 
langit tidak sebaik di bawah air. Tanpa pengaruh arus, Liang 
Xian malah berani menggunakan senjata berat. 


Kapal perang itu penuh dengan senjata. Liang Xian memberi 
perintah, dan semua orang menyerang. Sistem penentuan 
posisi membantu tentara mengunci ular air dengan kuat, 
dan penembak jitu menembak melalui sayapnya. 


Ular air membuka mulutnya, seakan ingin memuntahkan 
kabut beracun, tapi sayangnya kabut itu terhempas oleh 
kekuatan supernatural tipe angin dan tidak bisa menyentuh 
kapal perang sama sekali. 


Api besar membombardirnya, serangan jarak jauh seperti itu 
tidak hanya melindungi orang biasa, tetapi juga 
menyulitkan ular air untuk melawan. 


Serangan itu berlangsung sekitar lima menit, tetapi 
akhirnya tidak bisa menahannya, sayapnya berlubang, dan 
jatuh ke air dengan lemah. 


Liang Xian memandang Tu Zishi, dan Tu Zishi mengangguk 
sedikit, menunjukkan bahwa bahayanya telah menghilang. 


Liang Xian mengeluarkan perintah untuk menghentikan 
serangan itu, dan mengamati sebentar, dan melihat bahwa 
ular air itu benar-benar perlahan tenggelam ke dasar danau 
sebelum membiarkan prajurit yang terluka itu kembali ke 
kabin untuk disembuhkan. 


Yan Yongfeng diangkat oleh prajurit air dan naik ke kapal 
dengan bingung. Dia meludah ke geladak dan berkata, 
"Sayang sekali, ular air yang sangat indah. Beri sedikit 
waktu lagi. la tidak tahu apa yang akan berkembang. 
Sepertinya. " 


Kami tidak bermaksud untuk menyakiti, tetapi menyerang 
atas inisiatif sendiri. Untuk melindungi diri kami sendiri, 
kami harus mengambil tindakan. Liang Xian mengulurkan 
tangannya dan mengangkat Yan Yongfeng dan berkata 
dengan ekspresi acuh tak acuh. 


Jangan berpura-pura, Yan Yongfeng menepuk pundaknya. 
Sayang sekali kau, orang gila ilmiah sepertimu, melihat 
makhluk aneh seperti itu. Dia tidak bisa mengamati dan 
belajar dengan hati-hati. Kau harus membunuhnya. Dia 
harus lebih dari kita. Merasa tidak nyaman. " 


"Saya seorang komandan sekarang, dan semuanya terfokus 
pada situasi secara keseluruhan." Wajah Liang Xian tetap 


tidak berubah. Dia baru berusia 21 tahun, tetapi saat ini dia 
memiliki ketenangan yang sulit ditandingi orang-orang 
berusia 30-an dan 40-an. . 


Dia telah dewasa ... Yan Yongfeng menghela nafas diam- 
diam di dalam hatinya. 


Anak laki-laki besar yang biasa memakai plester untuk 
berpartisipasi dalam pelatihan militer secara sukarela, 
kehabisan penutup pelindung Tan Yan di dunia yang 
berbeda sebagai pemuda tahun kedua yang akan 
membangunkan kemampuannya. Dia berjuang dalam angin 
itu merobek bumi di Dunia Resonansi Shumen. Pemuda 
lemah yang menunggu untuk diselamatkan kini telah 
tumbuh menjadi seorang komandan yang dapat dengan 
tenang menghadapi dunia lain dengan tim kemampuan. 


bagaimana dengan saya? Yan Yongfeng berbaring di geladak 
sambil memikirkan cara dia baru saja memanen tanaman 
air, dan melihat ke bulan dan tertawa. 


Saya juga sudah dewasa. 


Dia menggelengkan kepalanya yang pusing, naik ke haluan 
kapal dengan tangan ditopang, dan berkata kepada 
petarung super di sampingnya: "Bantu aku mendapatkan 
kursi." 


Melihat Yan Yongfeng bersandar di kursi, Liang Xian 
mengerutkan kening dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" 


Yan Yongfeng mencubit alisnya: "Tidak apa-apa, saya adalah 
mata tim, dan saya tidak bisa menutupnya." 


Melihat desakannya, Liang Xian tidak menghentikannya 
lagi, hanya menepuk pundaknya dengan penuh semangat: 


"Jika saya tidak bisa bertahan, saya harus mengatakan, saya 
punya rencana lain." 


Oke. Yan Yongfeng bersandar di kursi dan tersenyum santai. 


Tan Yan kuat, dia berjalan di depan, dan generasi masa 
depan hanya perlu mengikuti. Dia bisa membuat orang 
merasa nyaman, tetapi sulit untuk merasakan badai dan 
hujan dari dunia luar, dan dia tidak bisa benar-benar 
tumbuh. 


Liang Xian tidak sekuat itu, dia mengerti bagaimana 
rasanya menjadi lemah. Justru karena inilah dia mengetahui 
kekuatan persatuan lebih baik daripada siapa pun, yang 
dapat menyatukan yang lemah dan yang kecil dan 
mengerahkan kekuatan yang sepuluh kali dan seratus kali 
lebih besar dari pada individu. 


Liang Xian menghitung jumlah orang yang diseret ke dalam 
Kabin. Dalam dua keadaan tersebut Sebanyak 103 personel 
tidak dapat melanjutkan pertempuran. Di antara mereka, 12 
luka berat, 46 luka ringan, dan 45 kehilangan kekuatan. 
Tidak ada satupun yang mengancam jiwa. Sisa kekuatan 
tempur 197. Ada 303 orang biasa dan luka-luka yang perlu 
dilindungi. tujuan masih 100 kilometer jauhnya. 


Tidak ada yang meninggal. 


Liang Xian mengepalkan tinjunya, diam-diam bersorak 
untuk dirinya sendiri. 


Tidak apa-apa, dan kita bisa terus berjuang. 


Di malam yang sunyi, Xiao Lu berdiri di Tianshen II dan 
merekam pertempuran mendebarkan secara keseluruhan. 


133 


Bab 134 Evolusi Global 


Bab 134 Evolusi Global (4) 


Sama seperti setelah terobosan, ketika semua orang bekerja 
sama untuk mengalahkan ular air putih keperakan, danau 
menjadi tenang dan tidak ada bahaya yang datang, dan tim 
ability memiliki waktu untuk bernafas. 


"Akhir dunia ini telah terbentuk untuk waktu yang lama," 
Liang Xian mengumpulkan beberapa kapten bersama. 
"Evolusi jangka panjang telah menyebabkan perubahan tak 
terduga pada makhluk-makhluk dunia ini. Ini adalah 
kesalahan prediksi saya. Saya sebelumnya menjelaskan 
kesulitannya. sebagai C. Class, sepertinya ini adalah dunia 
Kelas B. " 


Setelah memotret materi, saya kembali ke Jalan Tenjin 2 
kapal dengan kepuasan: "Basis data telah diperbarui. Dunia 
yang berbeda tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan 
jenisnya, tetapi juga terkait dengan waktu saat terbentuk di 
hari-hari terakhir. Misalnya, dunia di mana bumi berhenti 
berputar, bahaya awal, pertengahan dan akhir Derajatnya 
sama sekali berbeda, dan itu akan melemah dengan 
datangnya akhir zaman: sementara dunia seperti evolusi 
global atau infeksi mungkin menjadi sulit diatasi. waktu." 


Melihat Tianshen II secara otomatis mengupdate database, 
Liang Xian tidak akan menjelaskan secara detail, tugas yang 
paling mendesak adalah membawa semua orang ke Ping 
County, bukan untuk menganalisa akhir zaman. Setelah 
mereka kembali ke dunia nyata, tim peneliti akan 


menyempurnakan tipe dunia dan kesulitan berdasarkan 
pengalaman mereka. 


Kami tidak berperang sendirian. Dengan dukungan seluruh 
negeri, dunia, dan seluruh umat manusia, dukungan mereka 
akan menjadi kekuatan pendorong kami untuk maju dengan 
berani. Liang Xian berpikir dalam hatinya. 


Asan yang naik dari air untuk mengatur napas mengikuti 
kata-kata Liang Xian: "Jika ini adalah awal dari evolusi 
global dan keseluruhan struktur kota masih ada, 
topografinya tidak akan banyak berubah, dan evolusi gila 
spesies akan terjadi. hanya di tahap awal, seperti dalam 
sebuah game. Terompet yang baru dibuat rata-rata, dan 
efektivitas pertempuran rata-rata. Tidak ada tim yang 
dibentuk. Baik aksi maupun pertempuran jauh lebih mudah 
daripada situasi saat ini. 


Tapi sekarang, bentuk lahan telah berubah secara drastis, 
dan spesies yang berevolusi telah membentuk faksi dan 
belajar bertarung bersama, memiliki kecerdasan dasar. 
Dalam hal ini, bisa dikatakan sulit. " 


"Tapi itu juga bagus," Tu Zishi, anggota lama dari tim 
kemampuan, melanjutkan, "Hal yang baik tentang 
pertarungan tim adalah ketika kita memenangkan BOSS, itu 
sama dengan menyerang peta ini. Sama seperti dinding 
hutan barusan, perak di dalam air Ular air, setelah 
mengalahkan mereka, kita tidak akan lagi menghadapi 
serangan di lingkungan ini, kecuali ada BOSS yang lebih 
besar. " 


Qin Li, yang selalu diam, juga berkata: "Perubahan bentuk 
lahan telah selesai, dan wilayahnya terbagi dengan jelas. 
Tidak akan ada situasi yang tidak terduga seperti singa 
yang tiba-tiba muncul di dalam air. Ada lebih sedikit 


kecelakaan, dan memang begitu. lebih mudah digunakan 
sebelum perang berdasarkan karakteristik medan. " 


Beberapa orang telah melakukan analisis rinci tentang 
situasi saat ini.Berbeda dengan masa lalu, hanya Liang Xian 
yang dapat membuat penilaian kasar. 


Seorang pemimpin regu dari tim adidaya menghela napas: 
"Anda instruktur jelas lebih muda dari kami. Kebanyakan 
dari mereka hanyalah siswa, jadi kemampuan beradaptasi di 
tempat dan kemampuan analisis yang komprehensif begitu 
kuat." 


la tidak mengatakan bahwa orang-orang di tim super belum 
menyadari bahwa mereka telah dilahirkan kembali. 


Yan Yongfeng tersenyum: "Awalnya, kami berada di dunia 
monster parasit. Kami gemetar ketakutan oleh sekelompok 
monster yang membuka mulut mereka dan bisa 
memuntahkan tentakel. Tersembunyi di belakang Tan Yan, 
kami bahkan tidak bisa melakukan yang terbaik. 
pertempuran tambahan dasar., Hanya bisa mengandalkan 
perlindungannya. 


Melihat ke belakang sekarang, dunia itu sebenarnya sangat 
sederhana, tetapi itu hanya dunia Kelas D. Monster parasit 
memiliki teknik serangan tunggal dan memiliki kelemahan 
yang jelas, meskipun tidak memiliki kemampuan, mereka 
dapat menjadi kuat dengan senjata berat. " 


Tetapi pada saat itu, mereka lebih tidak berguna daripada 
masing-masing. 


Oiu Oizheng berkata kepada kapten yang mendesah: 
"Jangan khawatir, luangkan waktumu, rasakan saja 
beberapa dunia lagi." 


Tumbuh dewasa tidak hanya berbicara tentang sesuatu di 
atas kertas, hanya setelah digosok dengan darah dan air 
mata kita dapat benar-benar menjadi dewasa. 


Tan Yan memandangi para prajurit muda yang sedang 
berdiskusi secara intensif dan mendengarkan dengan 
tenang suara jam pasir yang lewat. 


Tim yang mengatur dia dan Xiao Lu untuk mengikuti kali ini 
mengkhawatirkan situasi yang tidak terduga. 300 tentara 
yang baru saja bangun tidak dapat mengatasinya. Tan Yan, 
senjata nuklir humanoid, adalah jaminan terakhir. 


Tetapi sekarang tampaknya tentara menanganinya dengan 
sangat baik, dan dia tidak perlu bertindak. 


Menyentuh kepala Xiaolu, Tan Yan menunjukkan senyuman 
penuh pengertian. 


Setelah berlayar dengan aman selama satu jam, Liang Xian 
memimpin untuk turun, menginjak tanah, dan sedikit 
mengernyit. 


Tanahnya penuh lumpur, dan semak-semak tak berujung di 
depannya. 


Rawa semak. 


Situasinya lebih buruk dari perkiraanku. Liang Xian 
melompat ke atas perahu, meninggalkan sederet jejak 
sepatu berlumpur kemanapun dia berjalan. 


Rawa? Tanya Yan Yongfeng, yang bermata tajam. 


"Baiklah," Liang Xian mengangguk dengan sungguh- 
sungguh, "Hutan, danau, rawa, kota B yang kita kenal telah 
menjadi sistem lahan basah yang sangat besar di dunia ini." 


Lahan basah dikenal sebagai ginjal bumi. Bersama dengan 
hutan "paru-paru bumi" dan lautan "jantung bumi", mereka 
membentuk tiga ekosistem utama bumi, termasuk tanah, air 
yang mengalir, dan air tenang , muara, dan berbagai rawa di 
sistem lautan. Istilah umum untuk daerah basah. Lahan 
basah adalah ekosistem dengan banyak fungsi unik di bumi, 
hanya mencakup 6% permukaan bumi, tetapi menyediakan 
lingkungan hidup bagi 20% spesies yang diketahui di bumi. 


Dalam lingkungan seperti itu, terdapat banyak sekali 
makhluk evolusi yang tidak diketahui. Dibandingkan 
dengan hutan dan lautan dengan struktur biologis tunggal, 
bahaya lahan basah tidak dapat diprediksi. 


Kini Liang Xian lebih mengkhawatirkan transportasi, 
transportasi darat biasa sulit bergerak di rawa-rawa, 
sedangkan helikopter hanya bisa menampung lebih dari 30 
orang, tapi jumlahnya 500 orang. 


Ah San berpikir sejenak dan berkata: "Sepertinya kita hanya 
bisa menggunakan hovercraft. Kita tidak membawa 
hovercraft, kan?" 


Hovercraft memiliki daya tahan berlayar yang sangat 
rendah dan dapat mencapai kecepatan hingga 6080 km / 
jam. Sangat cocok untuk arus darat, jeram, dan rawa-rawa. 
Saat ini, hovercraft terbesar di dunia dapat menampung 
sekitar 400 orang. Mereka membutuhkan setidaknya dua 
hovercraft. 


Liang Xian dengan hati-hati mengingat gambar desain 
hovercraft yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan berkata 
dengan tidak percaya diri: "Anda bisa mencobanya." 


Bibi Yang mengeluarkan kendaraan yang ada di ruang 
angkasa, dan semua orang turun dan berkumpul di tepi 
danau, dengan hati-hati memperhatikan kakinya. Meskipun 


lingkungannya sangat buruk, semua orang tetap berdiri di 
tempatnya masing-masing, dan pemain supernatural yang 
tidak terluka melindungi semua orang dari luar. 


Liang Xianzhan terlihat bermartabat dalam 
transportasi.Dengan kemampuannya, tidak apa-apa untuk 
mengubah catu daya kereta bawah tanah yang ada, tetapi 
sangat sulit membuat hovercraft sebesar itu keluar dari 
udara tipis. 


Nyatanya, ada cara lain untuk menyeberangi rawa, 
Pengembara Ewenki di Siberia menggunakan kereta luncur 
kayu yang ditarik oleh rusa kutub untuk menyeberangi 
rawa.Rusa muda tersebut cukup kuat untuk menarik 500 
orang. 


Dibandingkan dengan hovercraft dengan struktur yang 
rumit, sangat sederhana membuat papan luncur kayu geser 
yang dapat menampung 500 orang. 


Tapi... 


Liang Xian memandang rusa kecil itu, rusa yang santai ini 
sedang berputar di sekitar Tan Yan, seolah memamerkan 
keempat kakinya yang panjang, tampak bernostalgia dan 
bangga. 


Xiaolu memiliki perasaan khusus pada Liang Xian dan Tan 
Yan, dan dia tidak akan menolak untuk memintanya menarik 
bongkahan kayu. 


Tidak, Liang Xian berkata pada dirinya sendiri di dalam 
hatinya. 


Baik Tan Yan atau Xiaolu, mereka memiliki cara yang tak 
terhitung jumlahnya untuk mengatasi kesulitan di depan 
mereka, tetapi tujuan mereka kali ini adalah untuk melatih 


pejuang dan membina tim negara adidaya di masa depan, 
dan mereka tidak dapat lagi mengandalkan mereka. 


Tidak masalah, kesadarannya sangat kuat. 


Liang Xian diam-diam menyemangati dirinya sendiri, 
membungkus kendaraan di sekelilingnya dengan 
kesadarannya, dan terus mengingat gambar desain 
hovercraft di benaknya, membusuk kendaraan yang ada 
dengan seluruh kekuatannya, dan mengaturnya kembali 
menjadi hovercraft. 


Liang Xian berjuang untuk mendekonstruksi, tetapi di mata 
orang lain, dia hanya membuka lengannya dan kendaraan 
di sekitarnya hancur dan mulai menjadi benda lain. 


"Saya telah menyaksikan keajaiban yang tak terhitung 
jumlahnya hari ini," kata seorang ilmuwan Amerika, "apakah 
ini dunia yang aneh ini atau orang yang supernatural." 


Kemampuan Liang Xian cukup praktis di dunia yang aneh. 
Dia bisa menyelesaikan masalah persediaan yang tidak 
mencukupi. Bersama dengan Bibi Yang, dia adalah gudang 
senjata seluler. 


Di mata semua orang, hovercraft besar muncul di tanah. 
Hovercraft ini dapat menampung sekitar 350 orang, dan ada 
juga dua puluh hovercraft kecil dengan kapasitas sekitar 10 
orang di sebelahnya. 


Bahan yang tersisa dipasang kembali ke dalam mobil oleh 
Liang Xian, dan Bibi Yang menyimpannya. 


Dia mendukung hovercraft dan berkata dengan terengah- 
engah: "Orang-orang biasa dan yang terluka naik ke kapal 
besar, dan 30 tentara dibagi menjadi mereka untuk 
melindungi mereka, dan sisanya naik ke perahu dan 


berkeliling di sekitar perahu besar untuk secara fleksibel 
melindungi orang-orang di dalamnya. naik." 


Setelah selesai berbicara, Liang Xian berbaring di kapal 
besar. Transformasi barusan hampir menghabiskan 
kesadarannya. Sekarang dia sakit kepala yang parah dan 
pemikiran telah menjadi masalah. 


Berbaring di atas kapal, Liang Xian menunjuk ke arah Qiu 
Qizheng dan berkata: "Saya ingin tidur dan segera 
memulihkan kesadaran saya. Ini akan memakan waktu 
sekitar dua jam. Selama waktu ini, Anda akan memimpin tim 
dan Chai San akan membantu." 


Qiu Qizheng bukanlah yang terkuat, tapi kemampuannya 
yang paling istimewa. Keterampilan organisasi dan 
keterampilan kepemimpinannya tidak lebih buruk dari Liang 
Xian, tetapi dia kurang pengalaman, dan kemampuannya 
untuk menghadapi keadaan darurat perlu ditempa, jadi Ah 
San diminta untuk membantunya. 


Setelah pengaturan itu, Liang Xian tertidur dan menjadi 
salah satu yang terluka. 


Tim tidak panik karena kehilangan kekuatan. Qiu Qizheng, 
yang mengambil alih, secara metodis mengatur agar semua 
orang naik ke perahu. Ada lima supernaturalist berdiri di 
sampingnya, dengan kemampuan berbeda, sehingga dia 
bisa mengumpulkan kekuatan lima orang dalam keadaan 
darurat dan memilih yang terbaik Kemampuan yang sesuai. 


Setelah semuanya siap, Qiu Qizheng langsung berkata, 
Bakar! Sebelum memulai hovercraft. 


Ada banyak semak di semak-semak, yang tidak cocok untuk 
armada besar. Selain itu, ekologi rawa itu kompleks. Ada 
spesies yang melimpah seperti amfibi, reptil, burung dan 


serangga, dan hewan-hewan ini berukuran kecil. dan bisa 
bersembunyi di semak-semak. Serangan diam-diam. 
Daripada berebut setelah diserang, lebih baik membasmi 
bahaya yang tersembunyi dari awal. 


Qiu Qizheng juga orang kejam yang bisa membuat perintah 
seperti itu dengan tegas. Dia tidak banyak bicara di hari 
kerja. Setiap dia berbicara, dia mengkoordinasikan 
hubungan interpersonal anggota tim. Dia merawat Cui 
Heyu, yang sering menyinggung orang, dan dapat dengan 
ketat melakukan tugas yang diberikan oleh atasannya. 


Liang Xian menyerahkan tim tersebut kepada Qiu Qizheng. 
Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan wawasan yang 
lebih maju dari Tan Yan dan Liang Xian. Kemudian dia hanya 
bisa menggunakan metode yang paling sederhana dan 
kasar untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. 


Kali ini, karena kami sudah mengetahui jenis dunia 
sebelumnya, kami semua membawa semua persediaan. 
Tidak hanya ruang Bibi Yang penuh dengan senjata, tetapi 
juga banyak anggota tim. Meski banyak senjata api 
digunakan di hutan, masih banyak yang tersisa di sini. 


Di dunia yang berbeda, Anda dapat menggunakan senjata 
sebanyak mungkin, dan Anda tidak dapat menyia-nyiakan 
kemampuan. 


Pistol api ditembakkan lagi. Dengan bantuan tenaga angin, 
semak-semak terbakar dengan cepat, dan serangga yang 
tak terhitung jumlahnya bersembunyi di semak-semak 
terbang keluar. Melalui teleskop di tangan mereka, bahkan 
orang biasa pun dapat melihat betapa menakutkannya 
serangga itu. 


Nyamuk yang menghantui pada malam hari rata-rata 
berukuran sebesar kepalan tangan, dan sedotan di 


mulutnya seperti jarum baja. Beberapa nyamuk mungkin 
dapat membunuh orang dewasa. Dan nyamuk yang lebat 
terbang keluar dari semak-semak besar, mereka terbang ke 
semua orang "berdengung", sayap mereka menyapu semak- 
semak, menyapu cabang-cabang yang tak terhitung 
jumlahnya seperti pisau baja. 


Bisakah ini disebut nyamuk? ! 


Hal yang paling menakutkan adalah tidak hanya ada satu 
nyamuk dengan ukuran ini, tetapi kelompok besar, dengan 
setidaknya 100.000 pada pemeriksaan visual awal. 


Mereka terbang ke langit, menghalangi langit berbintang, 
dan bergegas dalam kegelapan. 


Beberapa orang di kapal bahkan berteriak sejadi-jadinya, 
meskipun para prajuritnya terlatih dengan baik, mereka 
tidak akan berteriak, tetapi nyamuk yang padat 
menyebabkan banyak orang menderita fobia yang intensif, 
dan bulu kuduk merinding muncul di tubuh mereka. 


Oiu Oizheng menatap nyamuk tanpa berkedip, dan ketika 
mereka muncul, dia memberi perintah: "Cegah!" 


Oin Li menggunakan tiga kemampuan pertahanan yang 
sama untuk melindungi semua 21 hovercraft Pada saat yang 
sama, bom pembakar yang telah disembunyikan di dinding 
pelindung samping hovercraft meledak pada saat yang 
bersamaan, dan semua orang berada di dinding pelindung. 
Mendengar suara "mendengung" nyamuk menjadi tajam, 
dan sepertinya sedang berjuang kesakitan. 


Setelah sekitar setengah jam terbakar, Oiu Oizheng 
mendapat jawaban Qin Li dari Tu Zishi yang mengonfirmasi 
keselamatannya sebelum meminta Qin Li untuk melepaskan 
dinding pelindung. Semua orang melihat keluar dan 


menemukan bahwa perahu itu penuh dengan mayat 
nyamuk hitam besar, melihat dengan saksama. sangat 
mengejutkan. 


Ini adalah salah satu makhluk rawa. 


Ah San berpikir sejenak dan menenangkan semua orang: 
"Jangan berpikir terlalu buruk. Makhluk rawa di dunia biasa 
tidak begitu mengerikan. Mereka dapat membentuk rantai 
ekologi yang lengkap dan tidak akan ada kepunahan 
kelompok etnis. Tapi semacam itu nyamuk besar, menurut 
akal sehat. Kalau dipikir-pikir, jumlah suku bangsa tidak bisa 
begitu besar. Lagi pula, sumber daya rawa terbatas. Jumlah 
kelompok nyamuk berarti banyak makhluk yang harus 
dimusnahkan selama evolusi, dan jumlahnya spesies yang 
tersisa di rawa pasti akan berkurang. 


Kata-katanya meyakinkan semua orang, Jika semua 
serangga di ekologi rawa hidup dan mereka telah berevolusi 
sangat seperti nyamuk, maka mereka tidak akan pernah 
bisa pergi dari sini. 


Tapi Ah San benar. Evolusi berarti pemusnahan besar- 
besaran. Untuk bersaing memperebutkan sumber daya dan 
ruang yang terbatas di lingkungan rawa, tidak ada ras di 
tanah ini yang bisa melawan nyamuk. 


Setidaknya serangga hilang. 


Qiu Qi menatap ke langit, mereka telah berada di sini 
selama lebih dari delapan jam, langit secara bertahap 
memutih, dan malam akan segera berlalu. 


Ini adalah hal yang baik, hanya sedikit yang memiliki 
penglihatan sebaik Yan Yongfeng, dan malam selalu menjadi 
tempat persembunyian terbaik. Setelah fajar, banyak 


serangan menjadi terlihat dengan mata telanjang, dan 
serangan balik menjadi relatif mudah. 


Dia tidak terburu-buru untuk membiarkan tim bergerak 
maju, tetapi menunggu beberapa saat untuk memastikan 
bahwa nyamuk telah mati terbakar atau dihisap sebelum 
bergerak maju dengan percaya diri. 


Jumlah mayat nyamuk pasti tidak sebanyak yang mereka 
temui, seharusnya diketahui bahwa mereka bukan tanaman 
yang baik, dan mereka pergi dengan cepat. Makhluk- 
makhluk ini memiliki IQ tertentu dan tahu bagaimana 
bekerja sama dengan serangan Mungkin ada makhluk yang 
berbeda menyerang setiap orang setelah fajar menyingsing. 


Pada saat ini, matahari telah naik dari cakrawala dengan 
susah payah, dan area semak yang luas di depan juga 
dibersihkan dengan keras. Setelah Ah San memimpin sistem 
air untuk memadamkan api, hovercraft akhirnya dimulai. 


Tan Yan meletakkan Liang Xian di pangkuannya dan 
memandang Qiu Qizheng yang telah mengambil alih tugas 
seorang komandan. Sebuah batu jatuh di hatinya. 


Bahkan jika Liang Xian tidak mendapatkan petualangan 
tersebut, tim negara adidaya tidak menyusut sama sekali. 


Ini bukan tim yang bergantung pada seseorang. 


134 


Bab 135 Evolusi Global 


Bab 135 Evolusi Global (5) 


Ketika Liang Xian bangun, dia menyadari bahwa dia 
menikmati perawatan bantal lututnya, jadi dia menoleh dan 
mengusap paha Tan Yan untuk menikmati hangatnya 
momen ini. 


Mereka sudah lama tidak bertemu sejak Tan Yan berhenti 
berada di garis depan. Liang Xian berkata pada dirinya 
sendiri bahwa ini untuk melindungi Tan Yan dan 
membiarkannya beristirahat dengan baik.Namun, masih ada 
beberapa keluhan, sedikit kehilangan, dan sedikit rasa 
manis di hatinya. 


Melihat dia sudah bangun, Tan Yan tidak ingin membiarkan 
Liang Xian bertempur lagi. Komandan Qiu Oizheng 
melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menghadapi 
beberapa bahaya di sepanjang jalan, dan dia 
menyelesaikannya dengan lancar. 


Setelah membasmi nyamuk besar yang suka menghantui di 
malam hari, mereka tidak bergerak jauh sebelum bertemu 
dengan katak yang hidup di rawa. 


Ini bukan katak biasa, bahkan bisa disebut katak merah 
atau katak darah. Dibandingkan dengan nyamuk yang 
tumbuh menjadi kepalan tangan, katak darah ini sangat 
kecil. Masing-masing hanya seukuran kuku jari tangan, 
tetapi memiliki kemampuan melompat yang sangat kuat. 
Kaki belakang yang berkembang dengan baik 
memungkinkan mereka untuk melompat lebih dari sepuluh 


meter, dan mereka cukup fleksibel dalam aktivitasnya. Tidak 
mungkin peluru mengenai mereka . 


Mereka melompat ke hovercraft dan menggigit beberapa 
orang biasa. Katak darah beracun. Orang-orang yang 
digigitnya saat ini dalam keadaan koma dan demam tinggi. 
Untungnya, serum yang dibawa kali ini efektif melawan 
racun ini. Orang yang diracuni mengalami demam setelah 
menyuntikkan serum. Dia agak lemah dan tertidur sambil 
berbaring di atas hovercraft. 


Qiu Qi melawan katak darah dan dengan cepat menemukan 
bahwa mereka lebih suka menyerang orang yang terluka 
dan berdarah, dan menilai bahwa katak darah akan tertarik 
oleh darah. 


Jadi beberapa kekuatan logam mengendarai hovercraft 
sendirian, melepas kemeja mereka, dan membuat beberapa 
lubang di tubuh mereka untuk membiarkan darah mengalir 
dan menarik darah kodok. 


Setelah sebagian besar darah katak dibawa ke hovercraft 
kecil, kekuatan supernatural berkulit tebal segera menutupi 
permukaan kulit dengan logam dan menahan nafas. 
Kemampuan pertahanan menjebak hovercraft kecil dengan 
dinding pelindung, dan Qiu Qizheng memerintahkan orang- 
orang untuk melempar bom api ke dinding pelindung. 


Setelah kodok dibakar dengan api, beberapa kemampuan 
tipe logam telah dibakar menjadi hitam, dan sekarang 
mereka hanya bisa berbaring di atas kapal dengan luka- 
luka, dan tidak bisa lagi bertarung. 


Api efektif melawan sebagian besar makhluk di rawa, tetapi 
senjata api dan pembakar yang mereka bawa telah habis. 
Hanya ada sembilan kemampuan tipe api, dan kebanyakan 


dari mereka telah kehilangan efektivitas tempurnya. 
Serangan api tidak dapat digunakan lagi. 


Setelah mendengarkan ceramah Tan Yan, Liang Xian tahu 
bahwa dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Dia segera 
melompat dan dengan cepat mencium pipi Tan Yan 
sementara semua orang tidak memperhatikan. 


Seberapa jauh dari tujuan? Liang Xian bertanya pada Qiu 
Qizheng dengan wajah serius, seolah-olah orang yang baru 
saja mencuri kerabat itu bukanlah dia. 


Tan Yan menyentuh posisi ciuman dan tersenyum. 


Kami telah bergerak perlahan selama 2 jam, dan kami masih 
30 kilometer dari tujuan. Qiu Qizheng terlihat lelah, namun 
matanya sangat cerah. Tujuannya harus di ujung rawa ini. 
Akan segera tiba. . " 


Liang Xian dengan sungguh-sungguh berkata: "Jangan 
anggap enteng, saya merasa bahwa penguasa di lingkungan 
ini belum muncul. Sekarang kita telah kehabisan amunisi 
dan makanan, dan hanya ada 127 orang dengan kekuatan 
supernatural yang tersisa untuk berperang, dan mungkin 
tidak dapat bertahan dalam 30 kilometer terakhir. Jangan. 
Berpikir untuk mengandalkan Tan Yan dan Xiaolu, inilah 
pertempuran kita. " 


Ya! Beberapa kapten tim memberi hormat pada Liang Xian. 


Dalam pertempuran ini, Liang Xian sepenuhnya 
menunjukkan kemampuan komando yang sangat baik dan 
telah membangun prestise di tim negara adidaya. 


Setelah secara ortogonal terhubung dengan Qiu Qi, Liang 
Xian mengambil alih komando lagi. Dia melihat ke Tu Zishi 
untuk pertama kalinya. Yan Yongfeng memperhatikan 


dengan mata terbuka sepanjang malam. Dia juga berubah 
menjadi baling-baling untuk memotong tanaman air. 
Setelah bertarung dengan sebuah darah kodok, dia 
menutupinya.Berbaring di bantalan kapal dengan mata 
tertutup, mata Yan Yongfeng harus dibutakan jika dia terus 
bertarung. 


Ada yang ditemukan? Liang Xian bertanya pada Tu Zishi. 


Tu Zishi mencubit alisnya: "Untuk saat ini saya belum 
memperhatikan apa-apa, tetapi saya merasa sedikit tidak 
nyaman. Menurut Anda, apakah ada makhluk yang dapat 
melindungi kemampuan pandangan saya ke depan, 
mengapa saya tidak dapat melihat gambarnya?" 


"Kesadaran jahat bisa terlindungi, artinya akan ada makhluk 
lain yang bisa dilindungi. Secara alami, tidak ada kejutan, 
dan kemungkinan evolusinya juga tak terbatas. Kita bahkan 
bisa melihat ular naga yang bertransmisi cepat, tapi tidak 
ada apa-apa. tidak mungkin. "Kata Liang Xian. 


"Itu benar," Tu Zishi mengangguk, "Makhluk apa yang bisa 
menghentikan prediksiku?" 


"Saya tidak tahu," Liang Xian menggelengkan kepalanya, 
"tetapi ada beberapa poin yang dapat ditentukan. Karena 
itu telah memblokir kemampuan Anda, itu berarti kami akan 
menghadapi serangan mendadak. Serangan itu harus 
diluncurkan dalam sekejap. tidak terlihat atau sulit 
ditemukan, dan matahari bersinar sekarang., Daerah 
sekitarnya juga datar, dan tidak ada halangan penglihatan 

artinya, entah serangan itu datang dari rawa, atau 
sesuatu akan mempengaruhi penglihatan kita ." 


Segera setelah Liang Xian selesai berbicara, kabut mulai 
terbentuk di rawa-rawa. Kabut datang sangat cepat, 
membungkus semua orang dalam waktu kurang dari 


sepuluh menit, dan jarak pandang kurang dari sepuluh 
meter. 


Kemunculan kabut tebal yang tiba-tiba membuat orang- 
orang biasa di kapal menjadi sangat panik, untungnya 
setelah mengalami dua lingkungan berturut-turut, mereka 
bisa tetap tenang dan gugup memandangi Liang Xian dan 
para petarung super. 


Apakah berguna untuk berkabut? Liang Xian mencibir dan 
memanggil Qiu Qizheng. 


Masih ada 5 orang dengan kekuatan angin yang bisa 
melawan Qiu Qizheng menggabungkan kekuatan 5 orang 
untuk meniup angin puyuh di sekitar hovercraft, meniup 
Kabut. 


Dengan kekuatan tim tenaga angin saat ini, sebenarnya 
mustahil bagi tim tenaga angin untuk membuat angin 
sebesar itu. Keberadaan Qiu Qizheng menebus kekurangan 
tim adidaya, dan dapat mengumpulkan kekuatan banyak 
pemain dan mengubah yang tidak mungkin menjadi 
mungkin. 


Waktu tersedak Liang Xianpin tepat, dan saat kabut 
menghilang, semua orang melihat sosok besar 20 meter di 
depan tim secara bertahap menghilang. 


"Apa ini? Kenapa ini menghilang?" Asan bertanya dengan 
cemberut. 


"Seharusnya makhluk itu memiliki kemampuan meniru," 
Liang Xian mengerutkan kening. "Ia seharusnya mendekati 
kita dengan bantuan kabut. Aku tidak menyangka bahwa 
kita menghilangkan kabut begitu cepat sehingga kita 
ditemukan sebelum kita bisa tampil. mimikri. Tapi itu 
membuat ini tepat waktu. Kesalahan dan menghilang 


dengan cepat, itu berarti kemampuan mimikrinya sangat 
kuat, jika bisa berjalan di rawa, serang di bawah perahu ... " 


Dia segera berkata: "Kuras air dari rawa di bawah kita!" 


Kekuatan supernatural tipe bumi dan kekuatan supernatural 
tipe air bekerja sama, masing-masing memompa air dan 
yang lainnya mengeras, dan tanah di bawah hovercraft 
dengan cepat berubah dari tanah rawa menjadi tanah 
padat. Tim kemampuan tidak puas dengan kaki, tetapi 
mendengarkan instruksi Liang Xian untuk menyebar. 


Benar saja, ketika pengerasan meluas hingga sekitar 
sepuluh meter, saya melihat lumpur memercik ke arah jam 
tiga sebelah kanan depan. Tampaknya ada makhluk di 
bawah tanah yang bergerak maju, semula bergerak bebas di 
lumpur, namun sulit untuk bergerak maju karena airnya 
terkuras dan tanah mengeras. la menghantam tanah 
dengan amarah dan terciprat. gumpalan tanah. 


Berapa banyak peluru di sana, tidak perlu membidik, 
tembak di sana bersama-sama! Liang Xian menunjuk ke 
posisi di mana gumpalan itu beterbangan dan 
memerintahkan. 


Ruang Bibi Yang sudah lama habis, dan para prajurit hanya 
memiliki amunisi di tubuh mereka. 200 orang biasa yang 
dilindungi tidak mau kalah, kebanyakan dari mereka adalah 
pejuang khusus, dan mereka juga membawa banyak 
senjata. Metode serangan mereka tidak sebanyak dengan 
kekuatan super, tetapi masih memungkinkan untuk 
menggunakan senjata untuk membantu serangan. 


Untuk beberapa waktu, tembakan artileri itu intensif, dan 
semua mengenai makhluk yang tidak bisa melihat 
penampilan mereka.Namun anehnya, mereka hanya melihat 


peluru peluru terbang, tapi mereka tidak bisa mendengar 
teriakan makhluk itu. 


"Entah tidak ada sistem suara, atau serangan kami tidak 
dapat melukai sama sekali. Jika tembakan artileri yang 
begitu intensif tidak dapat menyebabkan kerusakan yang 
cukup besar padanya, maka ..." Liang Xian tidak bisa 
membantu tetapi melihat kembali pada Tan Yan. 


Tan Yan duduk diam di sudut hovercraft, memegang 
senapan sniper di tangannya, dan tidak menembak dengan 
semua orang. Dia masih menyimpan beberapa peluru, untuk 
berjaga-jaga. 


Liang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar 
dirinya sendiri Pada saat ini, yang dia pikirkan bukanlah 
bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi mengandalkan 
Tan Yan, yang tidak akan berhasil. 


Berhenti! Dia membuat beberapa gerakan, dan artileri 
segera berhenti.Beberapa orang dengan pakaian ketat dan 
pelindung logam khusus di bagian penting bersandar pada 
Liang Xian. 


Penembak jitu akan membantu sesuai dengan situasi! Liang 
Xian berkata sambil bergegas bersama para prajurit. 


Para pejuang kemampuan ini tidak pernah mengambil 
tindakan dalam pertempuran sebelumnya, dan 
mempertahankan kekuatan fisik mereka. Kemampuan 
mereka bukanlah air konvensional, api, angin, tanah, dll., 
Mereka juga tidak dapat melepaskan trik serangan skala 
besar. Entah mereka dapat menggunakan pantulan cahaya 
untuk membuat orang lain tidak terlihat oleh diri mereka 
sendiri, atau kecepatan dan daya tanggap mereka jauh 
melebihi orang biasa, atau kemampuan melompat mereka 
luar biasa. 


Mereka hanya memiliki satu kegunaan, yaitu pembunuhan 
jarak dekat. 


"Jangan jatuh cinta, bekerjasamalah dengan serangan itu. 
Kulit makhluk ini seharusnya sangat tebal. Satu tebasan 
mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya, 
tapi kita hanya menyerang beberapa posisi tetap, dan ia 
pasti akan menyerang. efek. "Liang Xian berbisik. 


Kedua belas prajurit, termasuk dia, dibagi menjadi empat 
kelompok, masing-masing membawa tidak kurang dari 
sepuluh pisau pendek di pinggangnya. Mereka bergegas ke 
monster tak terlihat, memegang pisau di kedua tangan, 
dalam kelompok tiga, seperti beberapa lalat kecil, Terus- 
menerus menggaruk bekas luka dangkal pada monster itu 
dengan pisau. 


Pisau pertama seperti memotong pelat baja, lengan Liang 
Xian mati rasa, dan permukaan tenang. Dia berbalik di 
udara dan menggunakan tangan lainnya untuk memotong 
luka lain pada posisi yang sama dan melompat menjauh. 
Kemudian kelompok kedua melangkah maju dan menyerang 
sisi lain monster itu. 


Empat kelompok bergantian menyerang di sekitar monster, 
urutannya adalah 1234, 1342, 1432, 4321, 4213, 4312.... 
Ada 24 perintah serangan di empat kelompok, yang cukup 
untuk mempesona monster. 


Serangan artileri barusan tidaklah efektif, dan tembakan 
artileri yang padat menguraikan bentuk umum monster itu. 
Ini adalah monster dengan panjang tiga puluh meter dan 
lebar lima meter. Jika Anda tidak mempertimbangkan tubuh 
di bawah lumpur, tinggi monster yang terpapar di atasnya 
adalah sekitar satu meter. Tampaknya tidak memiliki 
tentakel, hanya ekor yang panjang. . 


Ini seperti makhluk merangkak, jika Anda tidak bisa 
menyerang dari jarak jauh seperti negara adidaya, maka 
mungkin hanya ada dua cara gaya gigitan dan tamparan 
ekor, yang mudah dihindari. 


Dengan satu "klik", pisau pendek Liang Xian patah, dia 
membuangnya, dan mengambil satu lagi dari pinggangnya. 


Saya berharap sebelum semua pisau pendek patah, itu akan 
bisa memberikan pukulan fatal pada monster ini. 


Tampaknya kabut tidak dapat dipertahankan selama 
pertempuran, kabut perlahan menghilang, matahari 
bersinar di tanah lagi, dan monster menjadi semakin sulit 
untuk mempertahankan mimikri mereka, dan akhirnya 
menunjukkan sosok mereka di depan semua orang. 


Monster ini terlihat seperti buaya besar dengan kulit yang 
sangat tebal, tim penyerang hanya dapat meninggalkan 
bekas putih yang dangkal setelah menyerang. Tampak 
seperti tokek. Faktanya, ekornya terluka saat serangan 
artileri pertama kali dimulai, tetapi perlahan pulih. Ia juga 
memiliki kemampuan seekor bunglon, dapat meniru warna- 
warna lingkungan sekitarnya, dan menyembunyikan dirinya 
dengan sempurna. 


Monster ini hampir mengandung karakteristik semua 
makhluk merangkak. Saya hanya berharap itu tidak 
beracun. Jika tidak, jika memuntahkan gas beracun dari 
jarak dekat, maka itu benar-benar hampir tak terkalahkan. 


Ketika Liang Xian memilih untuk menyerang dari jarak 
dekat, dia secara kasar yakin bahwa dia tidak dapat 
melakukannya tanpa serangan radioaktif jarak jauh. Jika ya, 
itu sudah 20 meter dari hovercraft saat berkabut, dan bisa 
menyerang semua orang secara langsung. Tapi ternyata 
tidak. Sebaliknya, ia berencana untuk menyelinap dari 


bawah rawa ke bawah hovercraft. Seharusnya untuk 
membalikkan hovercraft tersebut. Selama kapalnya terbalik 
dan semua orang jatuh ke lumpur, bahkan Tan Yan tidak 
dapat menyelamatkan begitu banyak orang yang terluka 
dan orang biasa sekaligus. 


Ketika ia menggunakan kabut untuk menyembunyikan 
dirinya, dan ketika kulitnya cukup keras untuk menahan 
tembakan, Liang Xian menduga bahwa ia tidak dapat 
melakukan serangan jarak jauh. 


"Cen"! Pisau pendek lainnya patah, tetapi separuh lainnya 
tertancap pada monster yang merangkak. Pisau itu patah 
saat ditarik keluar. Ini berarti penyerangan berkelanjutan 
mereka efektif! 


Liang Xian segera berteriak: "Tongkat lebih kuat dan hindari 
serangan ekor dan gigi. Monster ini sangat kuat sehingga 
tidak ada yang bisa menahan kekuatan membantingnya. 
Jika kamu memukulnya, kamu akan mati!" 


Tim penyerang juga memahami hal ini. Mereka sepertinya 
menari dengan dewa kematian, hampir melompati ekor 
panjang monster itu. Bahkan jika mereka hanya bergerak 
kurang dari 1cm, mereka dapat terluka atau digigit ekornya. 


Sekali, dua kali ... sepuluh kali, seratus kali, dua belas 
tentara terus menerus menyerang lokasi yang sama, 
akhirnya membiarkan darah mengalir keluar dari empat titik 
vital yang telah diduga Liang Xian sebelumnya. 


Sniper! Liang Xian berteriak dengan keras. 


Lukanya harus diperdalam secepatnya, jika tidak, dengan 
kemampuannya untuk pulih, kerusakan yang 
ditimbulkannya akhirnya akan sembuh dalam waktu kurang 
dari lima menit. 


Penembak jitu sudah siap sejak lama. Keempat penembak 
jitu mengunci empat luka dan menarik pelatuknya terus 
menerus. 


Jika satu tembakan gagal, maka dua tembakan; jika dua 
tembakan gagal, maka empat tembakan. Tembak semua 
peluru yang tersisa, dan saya tidak percaya itu tidak dapat 
menyebabkan kerusakan parah pada monster itu! 


Akhirnya, kepala monster setinggi dua meter itu terangkat 
dan meringkik rendah dan serak, seperti guntur teredam 
meledak di dekatnya, membuat orang bingung. 


"Mundur!" 


Di bawah perintah Liang Xian, dua belas pasukan komando 
mundur dengan panik dan melarikan diri dengan kecepatan 
tercepat.Seorang tentara tampaknya kehilangan kekuatan 
dan akan jatuh ketika dia terpeleset di lumpur. Pada saat ini, 
ekor besar monster itu telah diayunkan, dan ketika prajurit 
itu hendak dicabut, seekor rusa sika dengan tanduk datar di 
tanduknya muncul di depan prajurit itu di beberapa titik 
dan mengangkat kuku depannya untuk memblokir. monster. 
Ekor. 


la menundukkan kepalanya, menggigit pakaian prajurit itu, 
melemparkannya ke punggungnya, dan melompat ke atas 
pesawat terbang itu bersama prajurit itu dengan kaki 
terkilir. 


Monster merangkak itu meronta kesakitan. Penembak jitu 
itu tidak bermaksud untuk berhenti. Akhirnya dipastikan 
bahwa ia tidak dapat melukai sekelompok orang tersebut. 
Setelah melolong beberapa saat, ia berbalik dan memblokir 
peluru dengan ekornya, dan perlahan-lahan masuk ke dalam 
Lumpur. 


Sekitar sepuluh menit setelah itu pergi, Tu Zishi 
mengangguk ke Liang Xian, memastikan bahwa tidak ada 
bahaya, dan bakat di hovercraft itu menghela nafas 
panjang. 


Seorang Sanyi duduk di atas perahu: "Untung saja tidak 
cepat. Untung saja kurang fleksibel. Untung saja tidak bisa 
menyerang dari jarak jauh, kalau tidak kita semua akan 
tamat. Untungnya, untungnya ..." 


Tidak beruntung, kata Liang Xian tenang, Kulit tebal dan 
ukuran besar akan membawa kelemahan ketidaknyamanan. 
Fisika klasik masih sangat praktis di dunia makro. Sama 
seperti bermain game, kecepatan memilih tank pasti lambat 
.. Memilih remote pasti akan renyah. Tidak ada hal yang 
sempurna di dunia ini. " 


Bagaimana dengan mereka? Ah San menunjuk ke arah 
Xiaolu dan Tan Yan. 


Xiao Lu meletakkan prajurit yang terluka itu karena dia 
melemparkannya ke punggungnya, dan Xiao Lu menggosok 
tubuhnya dengan lumpur hingga bersih, yang membuatnya 
sedikit cemas, dia ingin menggosok Tan Yan untuk meminta 
pujian dan membenci kotorannya sendiri. 


Pada saat ini, orang yang cakap yang masih mampu 
bertarung datang untuk menyeka lumpur dari tubuh rusa, 
dengan rasa terima kasih dan kekaguman di matanya. 


Jika tidak ada rusa, tindakan mereka akan tetap berhasil, 
tetapi prajurit dengan kaki terluka mungkin akan tinggal di 
rawa dunia ini selamanya. 


Setelah menyeka bersih tubuhnya, Xiao Lu dengan senang 
hati berlari ke sisi Tan Yan, berteriak "Yoyo". 


Liang Xian memandang mereka dan tersenyum tipis: 
"Mereka mungkin adalah dewa yang turun untuk 
menyelamatkan dunia." 


Cantik, kuat, dan lembut, memancarkan cahaya lembut 
samar di bawah sinar matahari yang hangat. 


Liang Xian berpikir, ini adalah keluarganya, dan dia sangat 
bahagia. 


135 


Bab 136 Evolusi Global 


Bab 136 Evolusi Global (Akhir) 


Setelah mengusir kumpulan buaya, bunglon, tokek dan 
makhluk lainnya, perjalanan menuju rawa menjadi mulus, 
tidak ada makhluk evolusi aneh yang tiba-tiba menyerang, 
Tu Zishi juga roboh di atas kapal, sulit diprediksi. 


"Ada makhluk sulit yang tak terhitung jumlahnya di rawa. 
Mengapa tuan di lingkungan ini seperti monster dengan 
metode serangan tunggal? Faktanya, katak darah dan 
nyamuk menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kita. 
Monster besar mudah diserang dan disembunyikan." 
pemimpin tim dengan kualifikasi kepemimpinan 
mengepung Liang Xian dan bertanya tanpa bisa dijelaskan. 


Mereka adalah tim kepemimpinan dari tim negara adidaya 
masa depan, dan mereka mencoba menyerap pengetahuan 
dari dunia yang berbeda seperti spons. 


Sangat mudah untuk ditangani karena kita memiliki banyak 
orang dan jenis kemampuan yang beragam. Jika hanya 
makhluk rawa, mereka memiliki satu arah evolusi. Spesies 
tertentu hanya memiliki satu atau dua karakteristik, dan 
evolusi ini tidak berpengaruh pada monster yang merayap.. 
"Liang Xian menjelaskan," Penjelajah dapat mengeluarkan 
kabut, yang sebagian besar akan menghalangi langkah kaki 
makhluk rawa, tanpa menyebutkan masalah jarak pandang. 
Kelembaban dalam kabut akan membasahi sayap makhluk 
terbang dan membuat mereka tidak nyaman untuk 
bergerak. ., Monster yang menyelinap ke dalam lumpur 
dapat menutupi baunya sendiri, penglihatan, pendengaran, 


dan baunya tertutup semua, dan kemampuan persepsinya 
berkurang, sehingga menyulitkan makhluk lain untuk 
mendeteksi serangannya. Selain itu, dapat memblokir 
sebagian besar kulitnya yang tebal. Serangan balik dari 
kelompok makhluk membuatnya di rawa tanpa kerugian 
apapun, ditambah dengan kekuatan ofensif yang kuat, 
merupakan kondisi yang diperlukan untuk tuan rawa. " 


Melihat beberapa tentara muda dengan serius memikirkan 
apa yang dia katakan, Liang Xian mengangguk diam-diam 
di dalam hatinya. Tim mereka masih sangat muda, tetapi 
terus berkembang. 


Akhirnya sampai di titik teleportasi dengan lancar, Liang 
Xian menghitung jumlah orang, 58 orang luka berat, 198 
orang luka ringan, 167 orang lega, bahkan orang biasa, 
hanya 77 dari 500 orang yang utuh pada akhirnya , di 
nomor ini. Ini juga termasuk Tan Yan dan Xiaolu. 


Namun mereka berhasil, karena dalam pertempuran ini 
tidak ada yang dikorbankan. Sebagian besar yang terluka 
parah adalah supernaturalist dan memiliki kemampuan 
pemulihan yang kuat. Selama diberi waktu istirahat yang 
cukup, mereka pasti bisa sembuh tanpa meninggalkan 
gejala sisa. 


Sebaliknya, keuntungan mereka adalah pengalaman mereka 
dalam berperang melawan dunia lain, kemungkinan kerja 
sama tim dengan supernaturalist, dan kekaguman serta 
pengakuan orang-orang biasa di sekutu. 


Menghitung chip memori Tan Yan, operasi ini bisa dikatakan 
sebagai kemenangan mutlak! 


Apakah kamu siap? Tan Yan berdiri di depan teleporter 
untuk mengkonfirmasi untuk yang terakhir kalinya. 


Setelah pemimpin tim menghitung personel yang mereka 
pimpin, mereka mengangguk, dan semua orang meletakkan 
tangan mereka di punggung Tan Yan, yang tidak terlalu 
lebar, dan mengikutinya ke titik teleportasi. 


Setelah 17 jam 38 menit, tim dari dunia lain ini akhirnya 
berjaya. 


Pulang, kosakata yang indah. 


Setelah mengalami perasaan dibongkar dan diatur kembali, 
sekelompok orang muncul di pemakaman tua di Kabupaten 
Pingxian. Menteri Yu memimpin tim dan rombongan negara 
sekutu untuk melihat wajah malu para prajurit yang 
kembali, dan mengangkat tangan dengan rapi. 


Suara keras Menteri Yu terdengar di antara kerumunan: 
"Salut untuk para pahlawan yang menang!" 


Melihat tim di depan mereka yang memberi mereka 
penghormatan tertinggi, para pejuang kemampuan saling 
mendukung dan tertawa. 


Setelah tugas yang tidak biasa, sambil membayar darah dan 
keringat, rasa bangga yang dalam muncul di dada mereka. 


Pahlawan, sungguh kata yang indah! 


Seorang peneliti ilmiah asing memegang tangan menteri 
dan berkata dengan penuh semangat: "Terima kasih telah 
mengizinkan kami berpartisipasi dalam operasi ini, sehingga 
kami dapat merasakan secara langsung betapa menakutkan 
dan berbahayanya dunia lain, betapa menakjubkannya 
makhluk gaib, dan betapa bersatunya mereka. adalah. Itu 
adalah kekuatan yang sangat kuat. Seperti yang Anda 
katakan, para pejuang kekuatan ini baru saja 
membangkitkan kekuatan mereka. Mereka semua sangat 


tidak dewasa dan terlihat seperti anak di bawah umur. 
Tetapi ketika mereka melemahkan semua orang di bawah 
komando pemimpin Ketika kekuatan orang dikumpulkan 
bersama-sama, kekuatan yang dikumpulkan cukup untuk 
melawan dunia yang berbahaya! Saya sangat memahami 
bahwa di bawah latar belakang zaman, keegoisan dan 
perselisihan tidak diinginkan, dan semua manusia harus 
bersatu! Saya kecil, dan kata-kata seseorang mungkin 
belum tentu Itu dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan para pemimpin nasional, tetapi saya percaya 
bahwa selama tim kita bekerja sama, kita akan dapat 
meningkatkan kerja sama seluruh umat manusia! Mungkin 
proses ini akan sangat lama. Saya tidak akan melihat hari ini 
dalam sepuluh , dua puluh tahun, atau bahkan dalam hidup 
saya. Tetapi saya bersedia menggunakan hidup saya, 
kehidupan murid saya, dan kehidupan murid saya untuk 
mewujudkannya! " 


Hati Menteri Yu menghangat setelah menerima kata-kata 
yang benar seperti itu. Dia memegang tangan teman 
internasional ini erat-erat, dan kalimat "satu percikan dapat 
menyalakan api padang rumput" bergema di benaknya. 


Ada lebih dari 20.000 pejuang kekuatan di Tiongkok, 
masing-masing adalah percikan. Mereka terus membakar 
diri mereka sendiri, dan suatu hari mereka akan menerangi 
seluruh kiamat dan membawa cahaya bagi umat manusia 
yang sebanding dengan terik matahari! 


Para reporter dari rombongan asing akan dengan setia 
memfilmkan adegan menteri dan cendekiawan yang 
menggenggam tangan mereka. Adegan jabat tangan 
dengan signifikansi antar zaman ini ditulis ke dalam buku 
teks sejarah dunia ratusan tahun kemudian, dan dipuji 
sebagai sejarah evolusi manusia oleh generasi selanjutnya 
Jabat tangan yang penting. 


"Ini adalah chip memori dengan kemampuan bertahan," Tan 
Yan menyerahkan chip yang ditanamkan di lengannya 
kepada Qiao Zhixue, "untungnya tidak menghina 
nyawanya." 


Orang yang tenang seperti Qiao Zhixue tidak bisa menahan 
diri untuk tidak memeluk Tan Yan dengan antusias setelah 
menerima chip pertahanan yang dapat menyerap energi 
"kosong" ini. 


Chip kecil ini adalah harapan generasi berikutnya umat 
manusia. Dengan itu, sangat mungkin untuk menghindari 
bahaya pada orang biasa yang terlibat dalam "rongga" 
sejauh mungkin, meningkatkan tingkat kelangsungan 
hidup, dan mengurangi beban pada penyelamat. 


Sejak April 2018, setelah lebih dari setahun kerja keras oleh 
Administrasi Keamanan Teknis Nasional dan Tim 
Kemampuan, pertempuran melawan "kosong" melawan 
ujung dunia akhirnya membuat terobosan. Dengan 
keberhasilan pengembangan chip memori, manusia 
makhluk sedang dalam proses evolusi. Langkah pertama 
diambil di jalan. 


Jalan di depan masih sulit, dan kesuksesan masih jauh. Di 
jalan ini, darah orang biasa dan prajurit yang tak terhitung 
jumlahnya akan ditaburkan di atasnya, dan kehidupan yang 
tak terhitung jumlahnya akan tinggal di dunia lain dan tidak 
pernah kembali ke rumah. Perjuangan kekuatan tim tidak 
akan ditukar dengan perdamaian, tapi hanya akan membuat 
lebih banyak orang berkorban secara seadanya. 


Meski begitu, mereka tetap harus berpegangan tangan dan 
berjalan mantap, menyalakan api harapan dengan nyawa 
mereka dan menerangi semua kegelapan. 


Anggota tim adidaya dikirim ke rumah sakit, dan tentara 
yang tidak terpilih untuk ikut operasi datang mengunjungi 
mereka. Mereka iri karena mendapat kesempatan 
mengumpulkan pengalaman. Untungnya, mereka semua 
selamat. 


Para prajurit muda itu saling berpelukan, untuk pertama 
kalinya di rumah sakit militer, tidak ada rasa sakit, hanya 
kegembiraan. 


Setelah karnaval, mereka berbaris dan berlari di depan Tan 
Yan, dan sekelompok orang berbarengan berkata, "Terima 
Kasih, Instruktur Tan dan Instruktur Rusa!" 


Suara satu orang sangat kecil, tapi suara orang yang tak 
terhitung jumlahnya membuat tanah bergetar. 


Pendengaran Xiaolu sangat sensitif, dan dia tidak bisa 
menahan diri untuk mundur ketika dia takut dengan suara 
seperti itu. Dia sangat terkejut, mengapa seorang pemula 
yang bisa diinjak kakinya, jadi mengapa dia memiliki 
kekuatan untuk membuatnya kembali. 


Tan Yan meletakkan tangannya di punggung rusa dan 
menepuk dengan nyaman. 


Jangan takut, inilah kekuatan kolektif. Tan Yan berkata lirih, 
Kamu kuat, dan saya juga kuat. Kita cukup menjadi 
pemimpin zaman ini dan membimbing perubahan zaman, 
tetapi mereka adalah pelaksana sesungguhnya. " 


Xiao Lu menatap Tan Yan dengan bingung, Tidak peduli 
seberapa pintar dia, dia bisa mengerti semua teori di buku, 
tapi dia tidak bisa mengerti hati manusia. 


"Sekarang kamu lebih baik dari mereka, dan aku juga. Tapi 
suatu hari, kita akan dikalahkan di bawah serangan 


gabungan mereka, dan pada akhirnya akan kelelahan di 
bawah perlawanan. Pada saat itu, gelombang belakang 
Sungai Yangtze akan mendorong ke depan. gelombang, dan 
kita akhirnya akan tertutup. Di pantai berpasir sejarah, 
generasi baru kecemerlangan telah dicapai. "Tan Yan 
menatap mata Xiaolu dan berkata dengan serius," Ini adalah 
Warisan. " 


Baik rusa maupun Tianshen II pada tanduknya tidak 
mengerti arti mendalam dari kata-kata ini, tetapi ini tidak 
mencegah mereka untuk mengukir kata-kata Tan Yan 
dengan kuat di dalam hati mereka. 


Suatu hari nanti, mereka akan semakin memahami tentang 
manusia dan melihat sisi indah dan tak tertahankan dari 
makhluk semacam ini, dan pada saat itu, mereka akan 
benar-benar mengerti. 


Setelah memberi hormat pada Tan Yan, anak-anak muda 
yang energik ini berlari mencari Liang Xian dan orang-orang 
dari tim super. Mereka mengangkat orang-orang dari tim 
adidaya dan melemparkan mereka ke langit.Gambar ini 
membekukan di mata Tan Yan dan diingat di dalam hatinya. 


Mengapa seorang penjelajah luar angkasa memilih untuk 
tinggal di dunia ini setelah bertemu dengan Tan Yan muda, 
melakukan apa pun untuk mewujudkan keinginan Tan Yan 
muda, dan bersedia mendedikasikan hidupnya secara diam- 
diam dalam pos biasa. 


Karena dia melihat nyala api di mata pemuda berusia 18 
tahun itu. 


Itulah nyala api yang tidak pernah dialami oleh para 
pelancong luar angkasa selama ribuan tahun perjalanan 
mereka. 


Sekarang, dia seperti orang yang membagikan obor, 
memicu percikan api di hati setiap pemuda. 


Perjalanan ribuan tahun dapat mengakhiri era ini, dan ini 
juga merupakan lingkaran yang sempurna. 


Saya ingat pertama kali saya pergi ke Ping County, Anda 
mengira saya menjengkelkan. Menteri Yu berjalan di 
belakang Tan Yan dan berkata sambil tersenyum, Matamu 
penuh dengan rasa jijik, dan kamu sama sekali tidak 
menghormati menteri saya. Dunia mengejutkan saya dan 
membawa saya kembali seperti karung. Akulah yang 
menarik Anda keluar dari empat puluh tahun hidup Anda, 
memaksa Anda untuk menceritakan rahasia 'kosong', 
memaksa Anda untuk pergi ke perguruan tinggi dan 
berhubungan dengan orang-orang muda ini. , Pelajari 
mekanika kuantum dalam matematika tingkat lanjut dan 
gunakan tugas sebagai alasan untuk memaksa Anda 
melakukan segala sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. 
Apakah Anda menyalahkan saya? " 


Tan Yan memejamkan mata dan memikirkannya, 
menunjukkan senyuman puas: "Saya menyalahkannya di 
awal. Saya mungkin tidak memiliki rasa memiliki dunia ini 
pada saat itu. Saya hanya ingin mewujudkan keinginan 
anak muda. Tan Yan dan berjuang untuk orang-orang yang 
baik padanya sampai akhir. Untuk sesaat, kau mengganggu 
kedamaianku. " 


"sekarang apa?" 


"Sekarang ..." Tan Yan membuka matanya untuk melihat 
sekelompok anak muda karnaval, "Saya berterima kasih 
telah memberi saya kesempatan ini." 


"Ini akan menjadi ulang tahunmu lebih dari sepuluh hari, 
ulang tahun ke-60mu. Awalnya aku ingin mengadakan 


upacara penghormatan dan pensiun untukmu, tetapi Liang 
Xian berkata dia ingin hidup bersamamu di dunia yang 
terdiri dari dua orang." Menteri Yu mengguncang. 
kepalanya, "Bocah yang bau ini, menangis dengan wajah 
sedih dan berkata bahwa dia akan semakin jarang 
berkumpul denganmu, dan dia akan berada di dunia yang 
berbeda segera setelah dia jatuh cinta, yang lebih buruk 
daripada jarak jauh hubungan. Pada hari ulang tahunmu, 
dia akan meminta hari libur untuk berduaan denganmu. 
Rusa kecil ingin memberimu hadiah. Dihentikan olehnya. " 


Tan Yan memandang Liang Xian yang terlempar ke langit 
karena terkejut. la masih ingat bahwa pada hari ulang 
tahunnya tahun lalu, Liang Xian menyeret rusa untuk 
mengirimkan seikat bunga di dunia yang berbeda, sehingga 
ia dapat mengenali pikirannya sendiri dan belajar untuk 
tidak menyesal. 


"Ssst," Menteri Yu tersenyum ramah, "Kamu hanya berpura- 
pura tidak tahu, dan ketika dia mengejutkanmu, jangan 
biarkan dia tahu bahwa aku mengatakannya." 


Bagaimanapun, dia berkedip nakal. 


136 


Bab 137 Ulang tahun 


Bab 137 Ulang tahun 


Liang Xian tidak tahu bahwa Tan Yan berumur 60 tahun. 
Tanggal lahir KTP-nya adalah Desember 1960. Menurut UU 
Ketenagakerjaan, Tan Yan tidak akan pensiun hingga 
Desember 2020. Tahun ini baru ulang tahunnya yang ke 59., 
Disana masih setahun sebelum waktu yang mengerikan itu. 


Menteri Yu dan Qiao Zhixue menyembunyikan usia Tan Yan 
yang sebenarnya. Pertama, mereka tidak ingin 
menimbulkan kepanikan di tim negara adidaya. Kedua, 
masih ada harapan di hati mereka. Lagi pula, semua klaim 
terkini tentang usia Tan Yan, kematian, atau kehilangan 
kekuasaan setelah pensiun Itu hanya tebakan Qiao Zhixue 
sendiri, tidak ada yang tahu persis seperti apa jadinya. 


Bahkan Tan Yan sendiri hanya samar-samar merasa bahwa 
tubuhnya akan mencapai batasnya, tetapi dia tidak tahu di 
mana batasnya. 


Liang Xian berpikir dengan sangat optimis, dan wawasan 
yang tak terhitung banyaknya tentang dunia yang berbeda 
telah memberinya ide yang berbeda. Di tahun lain, mungkin 
mereka akan menemukan dunia di luar level S di tahun ini, 
dan dunia ini memiliki cara untuk membantu Tan Yan 
memperpanjang hidupnya. 


Ini bukan fantasi. Dunia seperti Tianshen No. 1 yang bisa 
menahan kesadaran bisa ada. Ini melebihi ekspektasi 
kesadaran jahat. Kemungkinan alam semesta paralel tidak 
terbatas, dan mereka masih punya waktu. Dia akan secara 
aktif memasuki "kekosongan", dan sambil melindungi umat 


manusia, dia juga mencari obat untuk Tan Yan, dan dia juga 
melindungi kekasihnya. 


Di hari ulang tahunnya tahun ini, dia hanya ingin 
menghabiskan malam yang baik dengan Tan Yan. 


Usianya juga 21 tahun, tumbuh besar, dan menjadi 
panglima tertinggi di tim adidaya, meski levelnya tidak 
tinggi, tapi tim yang dibawanya juga tidak sedikit. Terlepas 
dari usia atau pekerjaan, Liang Xian dianggap orang yang 
dewasa, dan inilah saatnya untuk memberanikan diri 
melakukan sesuatu hehehe. 


la membeli banyak hal terlebih dahulu, dan meluangkan 
waktu dari jadwalnya yang padat untuk menyelidiki banyak 
hal, seperti kewaspadaan saat ia masih muda hehe. 


Liang Xianlian yang berjiwa akademis juga pernah 
mempelajari komposisi dari alat peraga pembantu tertentu, 
la dapat membuat alat peraga pembantu yang paling tipis, 
paling fleksibel dan paling halus tanpa mengeluarkan uang. 


Kemampuan adalah hal yang sangat bagus. 


Sementara Liang Xian sibuk, Xiaolu juga tidak diam. Setelah 
berdiskusi dengan Tenshin II untuk waktu yang lama, dia 
akhirnya membeli setelan Santa Claus, kereta luncur, satu 
set tali kekang, dan pelana yang dibuat oleh rusa dengan 
gaji penuh yang dibayarkan saudaranya kepadanya di 
bawah saran Tenshin II . 


Di hari ulang tahunmu, kamu bisa mengajak Paman Tan 
terbang ke angkasa. Saat itu terjadi, semua orang akan 
menunjuk ke langit dan berkata, ya Tuhan, sebelum Natal 
tiba, Santa akan mulai memberikan hadiah! Kata Tianshen II 
dengan peri semangat dongeng. "Impian manusia adalah 
menancapkan sayapnya dan terbang ke langit. Hadiah apa 


yang ada selain mobil yang melaju ... tidak, kereta luncur 
lebih baik?" 


Xiaolu sangat puas Melihat adik laki-lakinya semakin 
menyenangkan matanya, dia mengambil terminal seluler 
dari tanduk dan menjilat layar tablet dengan lidahnya. 
Layar itu adalah wajah lembut Tenshen II. 


Tenshin II: "Ternyata ini adalah layar jilat yang legendaris. 
Rasanya ... emmmm ... tidak terlalu nyaman dan tidak sehat. 
Walaupun saya malu mengatakannya, badan terminal 
seluler saya benar-benar tidak terlalu bersih . Saya harus 
mengembangkan kebiasaan yang baik untuk mandi setiap 
hari, tetapi terminal seluler tidak dapat direndam di dalam 
air ... Sepertinya saya perlu mempekerjakan seseorang 
untuk mendisinfeksi saya setiap hari. " 


Xiaolu: "..." 


Dia membaca rasa jijik yang mendalam dari nada Tianshen 
No. 2 dan sangat tidak senang. 


Xiaolu memutuskan untuk menuruti keinginannya dan 
langsung meletakkan Tianshen No. 2 di meja kantor pusat, 
dan berlari untuk bermain dengan Tan Yan. 


Hei! Apa kau baru saja melempar aku ke sini seperti ini? 
Tenshin II marah, tapi dia tidak bisa melompat karena 
marah, jadi dia hanya bisa menyalakan api yang mengamuk 
di layar tampilan untuk mengekspresikan amarahnya. 
Paman Oiao Zhixue telah mengembangkan chip seluler 
milik saya, saya harus menjadi sekelompok penjaga kuil 
karena tangan dan kaki saya seperti Ayah Satu! " 


Alarm di ruang penelitian tiba-tiba berbunyi dengan suara 
yang keras. Qiao Zhixue, yang sedang berkonsentrasi untuk 
menyalin chip memori pertahanan, dikejutkan oleh suara 


itu. Begitu dia hendak memanggil penjaga, dia mendengar 
komputer di sebelahnya katakan: "Jangan panik, saya yang 
mengontrol alarm." 


Ada apa? Qiao Zhixue bertanya dengan cemberut. 


Saya butuh bantuan, Tianshen No. 2 berkata dengan 
ekspresi sedih. Prosesor yang saya gunakan untuk menjaga 
persaudaraan dibuang dengan kejam oleh Brother Tan Lu, 
dilemparkan ke kantor yang sangat rahasia, dan mengunci 
pintu. Untungnya, kantor itu tidak melakukannya. Aku tidak 
memblokir internet, kalau tidak aku bahkan tidak akan bisa 
meminta bantuan. Dia terlalu kejam. Jelas aku 
membantunya membelikan kado ulang tahun untuk Paman 
Tan. Setelah dia mendapat hadiah, dia berbalik dan 
membuangku. Ah, itu seperti plastik. Persaudaraan! " 


Qiao Zhixue: "..." 


Aku seharusnya tidak berharap untuk memiliki kasih sayang 
yang tulus antara saudara tiri, lagipula, aku hanyalah anak 
dari anak ketiga. Kata Tianshen No. 2 dengan wajah 
kesepian. 


Qiao Zhixue: "..." 


Haruskah saya menemukan cara untuk membuat ibu saya 
merasa bahwa Xiaolu bukan anak yang baik, dan sulit untuk 
memikul tanggung jawab yang besar, dan akan memberi 
saya semua harta benda di masa depan? Tianshen No.2 
terus bertanya. 


Oiao Zhixue, yang benar-benar tidak bisa menahannya, 
akhirnya berkata: "Bukankah kekayaan ibumu digunakan 
olehmu untuk membaca novel online?" 


Tianshen II: "..." 


"Tan Yan punya sedikit uang. Ada dua rumah di kawasan 
wisata, tapi harta keluarganya tidak ada hubungannya 
dengan Anda secara hukum. Pernikahan Liang Xian dan Tan 
Yan tidak dilindungi undang-undang, dan hartanya tidak 
boleh dialokasikan., Uang itu akan menjadi milik Xiaolu di 
masa depan, apa yang bisa kamu perjuangkan? " 


Tianshen II: "..." 


"Dan saya baru saja memeriksa akun pribadi Anda. Sejak 
saya memasang lima prosesor baru untuk Anda, Anda telah 
membagi empat untuk menghasilkan uang. Ada satu 
insinyur jaringan, satu editor film, satu pemain e-sports 
profesional, dan Ada novel online dengan robot sebagai 
protagonis. Datanya sangat buruk. Hanya ada 73 koleksi 
dari 2 juta kata. Pembaca mengatakan bahwa Anda tidak 
punya perasaan untuk menulis. Untuk memahami perasaan, 
Anda masih menggunakan uang yang diperoleh oleh ketiga 
pemroses lainnya untuk membeli Istana Membaca. Dou, 
novel Zhaidou, empat prosesor, tiga menghasilkan uang dan 
satu kehilangan uang. Pada tingkat penghasilan Anda saat 
ini, Anda akan memiliki lebih banyak aset daripada Tan Yan 
dalam waktu tidak lebih dari enam bulan. Apa lagi yang bisa 
Anda perselisihkan? " 


Tenshen No. 2 dengan lemah berkata: "... Anda menyelidiki 
saya secara diam-diam dan melanggar privasi saya." 


"Tampaknya Anda belum mempelajari hukum dengan baik," 
Oiao Zhixue melanjutkan mendidik Tianshen II. "Memeriksa 
akun Anda tanpa alasan adalah penyalahgunaan kekuasaan 
dan pelanggaran privasi, tetapi sekarang saya cukup curiga 
bahwa Anda menggunakan akun publik saya. properti untuk 
membuatnya untuk Anda. Server menghasilkan uang untuk 
individu. Ini publik dan pribadi. Investigasi saya adalah 


verifikasi yang masuk akal. Andalah yang melanggar hukum 
dan bukan saya. " 


"Itu, lalu aku...." 


"Jangan lihat novel-novel berantakan dan serial TV delapan 
poin itu. Hanya ada satu prosesor untuk menghasilkan uang 
dan bekerja di luar. Anda adalah kecerdasan buatan, yang 
memiliki keuntungan besar, dan Anda bisa menjadi empat 
untuk menghasilkan uang secara online, yang tidak baik 
untuk pekerja lain. Adil. "Qiao Zhi belajar. 


"Itu, tidak apa-apa." Tenshin II menundukkan kepalanya, 
"Saya hanya akan memiliki prosesor untuk melakukan hal- 
hal ini di masa depan, dan rukun dengan Brother Xiaolu. 
Tetapi Anda membutuhkan seseorang untuk membawa saya 
keluar dari kantor dan mematikan lampu di sana. Saya 
matikan AC lagi, sangat dingin dan gelap, saya takut di 
kamar dengan tablet. " 


Qiao Zhixue: "Saya akan membiarkan Tan Yan 
mengambilnya, dan omong-omong, memulihkan hubungan 
Anda dengan Xiaolu." 


la hanyalah seorang ulama yang terobsesi dengan sains. 
Mengapa ia harus campur tangan dalam hubungan keluarga 
Tan Yan dan keluarga Liang Xian yang rumit, dan juga 
mendidik kedua putranya? 


Setelah Tan Yan menerima telepon dari Qiao Zhixue, dia 
memelototi rusa kecil yang bertingkah genit padanya: 
"Apakah kamu melempar tablet kakakmu ke kamar?" 


Xiaolu menegang dan mengangguk perlahan. 


Dia meletakkan tanduk di alis Tan Yan, dan pikiran Xiaolu 
tersampaikan ke benak Tan Yan: Adik laki-laki saya tidak 


menyukai saya karena kotor, dan tidak suka membiarkan 
saya menjilatnya, dan dia perlu didesinfeksi! 


Tan Yan: "..." 
Ada apa ini? 


Dia segera membawa Xiaolu untuk membawa Tenshen 2. 
Begitu Tenshen 2 sampai ke tangan Tan Yan, dia menangis 
tersedu-sedu, menangis dengan sedihnya. 


Xiaolu: "..." 


Tan Yan mencabut pengalamannya sebagai polisi film 
selama empat puluh tahun di Ping County, dan berkata 
kepada Tianshen No. 2: "Mengapa menangis, apakah kamu 
tidak melakukan kesalahan? Rusa kecil adalah rusa. Ini 
adalah sifat dan nalurinya untuk mengungkapkan perasaan 
dengan miliknya. lidah. Untuk tidak menyukainya, apakah 
itu salah? Apakah ada semangat persatuan dan 
persahabatan di antara saudara? " 


Tenshen-2 segera menghentikan air mata, menyentuh dua 
jari telunjuk daging kecil, menundukkan kepalanya dan 
berkata: "Saya, saya juga khawatir tablet itu terlalu kotor, 
menyebabkan saudara saya sakit perut, saya belum 
menyekanya untuk satu lama." 


"Idenya bagus, tetapi ada masalah dalam ekspresi. Tidak 
heran Xiaolu akan salah paham, dan Anda perlu 
memperbaikinya di masa depan dan mempelajari lebih 
lanjut tentang penerapan bahasa manusia." 


Setelah mendidik Tianshen No. 2, Tan Yan berkata kepada 
Xiaolu lagi: "Kamu adalah kakak laki-laki, bahkan jika kamu 
marah, kamu tidak bisa melempar tablet saudara kamu ke 


kamar, tidak tahukah kamu jika dia tidak memiliki kaki dan 
tidak bisa keluar? " 


Xiaolu: "..." 


Menempatkan palet di tanduk rusa, Tan Yan berkata, "Kalian 
saling meminta maaf, dan masalah ini sudah selesai." 


Xiaolu menyampaikan ide permintaan maaf kepada 
tanduknya, dan Tianshen 2 juga meminta maaf, dan juga 
berjanji akan membayar lebih banyak gaji kepada Xiaolu 
sehingga dia dapat membelikan barang untuk Tan Yan dari 
waktu ke waktu. 


Setelah Tan Yan saling berurusan, kedua pria kecil itu 
berjabat tangan dan berdamai. 


Melalui kejadian ini, Tianshen 2 merasa bahwa Paman Tan 
benar-benar orang yang kaya akan kebijaksanaan dalam 
hidup, begitu adil dan tidak egois, serta lembut dan ramah. 
Jadi dia juga diam-diam menyiapkan hadiah untuk Tan Yan 
dan memberikannya kepada Liang Xian, dan memintanya 
untuk memberikannya kepada Tan Yan di hari ulang 
tahunnya. 


Ayo, bu, dan coba menyusul Paman Tan, biar aku bisa secara 
resmi memanggilnya ayah! Inilah yang dikatakan Tianshen 
No. 2 kepada Liang Xian. 


Melihat anugerah Tianshen 2 dan Xiaolu, Liang Xian tiba- 
tiba merasa bahwa pemberiannya terlalu lusuh. 


Meskipun demikian, dia memutuskan untuk memberikan 
hadiah ini. 


Dengan datangnya salju pertama di musim dingin tahun 
2019, hari lahir Tan Yan telah tiba. 


Di hari ulang tahunnya, Xiao Lu tidak sabar untuk 
menggantungkan lonceng di sekujur tubuhnya dan berlari 
mencari Tan Yan "ding and ding". 


Staf logistik yang bertanggung jawab atas persediaan di 
pangkalan menerima ekspres yang aneh untuk pertama 
kalinya. Mereka harus membantu rusa merakit kereta luncur 
dan menggantung lonceng. Melihat rusa berpakaian seperti 
pohon Natal, tubuhnya ditutupi lentera dan lonceng, dan 
dia membawa pelana di punggungnya Kue, dengan piring 
datar di tanduk, hampir tidak bisa berdiri dengan 
senyuman. 


Tianshen II bingung: "Apakah ini buruk? Saya bukan 
manusia. Saya tidak tahu apakah manusia akan menyukai 
hadiah seperti itu." 


Pasti akan! Meskipun staf logistik tidak bisa menahan tawa, 
mereka mengangguk dengan tegas. 


Jika suatu hari seekor rusa yang naif dan kuat berpakaian 
seperti pohon Natal, menyeret kereta luncur dengan kue 
untuk merayakan ulang tahunnya, itu pasti ulang tahunnya 
yang paling berkesan dan paling membahagiakan. 


Xiaolu mendapat jawaban yang memuaskan, jadi dia berlari 
ke kamar Tan Yan di pangkalan. 


Pada saat ini, Liang Xian juga berjalan ke kamar Tan Yan 
dengan setelan jas dan sepatu kulit, berdoa di dalam 
hatinya agar yang "kosong" tidak boleh muncul hari ini, 
setidaknya sebelum tengah malam. 


Ketika bertemu dengan seekor rusa kecil berwarna-warni di 
depan kamar, Liang Xian menahan senyum, menyentuh 
kepala rusa dengan ramah, dan mengetuk pintu Tan Yan 
dengan gugup bersama kedua putranya. 


Tan Yan membuka pintu, matanya terpesona oleh lampu 
warna-warni di depannya, lalu dia mendengar iringan lagu 
ulang tahun yang dimainkan oleh Tianshen II. 


"Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun 
untukmu ~" Ini Liang Xian. 


"Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun 
untukmu ~" Inilah Tianshen II. 
"Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo ~" Ini 
adalah anak rusa yang tidak bisa berbicara tetapi mencoba 
untuk menjaga nada. 


"Kamu ..." Tan Yan tahu bahwa hari ini adalah hari ulang 
tahunnya, dan dia juga tahu bahwa Liang Xian ingin 
menghabiskannya bersamanya, jadi dia menunggu dengan 
tenang di kamar hari ini, dan bahkan belajar cara makan 
makanan Barat. 


Tapi saya tidak menyangka bahwa tiga datang sekaligus, 
dan mereka begitu agung. 


"Selamat ulang tahun," kata Liang Xian dengan serius. 


Tan Yan memeluk Liang Xian dan Xiao Lu, semua anggota 
keluarganya yang paling penting ada dalam pelukannya. 


Rusa kecil itu sedikit gelisah, dan ada banyak benda yang 
tergantung di tubuhnya yang tidak nyaman. Saat dipeluk, 
dia menginjak kaki kiri dan menginjak kuku kanan. Dia tidak 
bisa menstabilkan tubuhnya, dan kue itu jatuh dari 
tubuhnya. 


Liang Xian dengan cepat mengulurkan tangan untuk 
menjemputnya, tetapi dia tidak berharap orang lain lebih 
cepat darinya. Tangan Tan Yan menopang kue itu, dan 


tangan Liang Xian sedang beristirahat di bawah tangan Tan 
Yan. 


Keduanya saling memandang, merasa sedikit emosional, 
tetapi kedua anak kecil itu ada di sekitar dan sulit untuk 
melakukan beberapa tindakan intim. Jadi Liang Xian berkata 
kepada Tan Yan: "Jangan di depan pintu, atau masuk ke 
kamar?" 


Tan Yan tersenyum dan kembali ke rumah dengan kuenya, 
Liang Xian dan Xiaolu mengikutinya dari dekat, tapi sesuatu 
yang konyol terjadi. Kereta luncur itu terlalu besar untuk 
dimasuki. Rusa itu masuk, tetapi kereta luncur itu 
tersangkut di luar. Melihat Ayah dan Ibu memasuki kamar, 
rusa itu berteriak dengan tergesa-gesa. 


Tan Yan menoleh ke belakang dan hampir tertawa terbahak- 
bahak sampai perutnya sakit. Dia berjalan untuk mengambil 
kereta luncur untuk rusa, dan berkata dengan lembut, 
"Bagaimana saya bisa membeli begitu banyak barang yang 
berlebihan?" 


"Saudaraku ingin membawamu terbang." Tianshen No.2 
Road, "Tidak mungkin di daerah pusat kota. Kita bisa 
terbang ke pinggiran kota." 


Terima kasih. Tan Yan mencium wajah Xiaolu yang lembut, 
dan mata Xiaolu begitu indah hingga dia hampir 
membungkuk menjadi bentuk hati persik. 


Liang Xian cemburu, dia tidak mendapatkan ciuman 
wajahnya! 


Xiao Lu memasuki ruangan dengan gembira, melihat Liang 
Xian membantu Tan Yan menyalakan komputer dan 
memberinya hadiah dari Tianshen II. 


Tianshen II mengeluarkan semua informasi tentang Tan Yan 
yang dapat ditemukan di Internet dan di arsip Administrasi 
Keamanan Teknis Nasional, dan membuat video pendek 
sekitar sepuluh menit, dari Tan Yan sebagai polisi muda 
hingga Tan Yandai. Dengan Xiaolu melatih lima ribu prajurit 
dengan kekuatan supernatural, dia mencatat semua 
penampilannya di setiap periode waktu. 


Ini adalah kontribusi Tan Yan untuk negara, dan juga 
kehidupan Tan Yan. 


Ketika video selesai diputar, Tenshen No. 2 berkata dengan 
gugup: "Saya, saya telah didesinfeksi hari ini ~" 


Tan Yan mengerti apa yang dia maksud, pindah, dan 
mencium layar tablet. 


Tianshen No.2 sangat bahagia, dan berbisik kepada Tan Yan: 
"Bolehkah aku memanggilmu Ayah? Tianshen No. 1 adalah 
ayah kandung, dan kamu adalah ayah angkat, jadi kamu 
bisa dipanggil Ayah." 


Oke. Tan Yan berkata sambil tersenyum, Namamu Brother 
Tan Lu, yang secara alami adalah putraku. Tentu saja kamu 
bisa dipanggil Ayah. 


Sudah waktunya menemui saya! Liang Xian meremas ke 
arah mereka dan menyerahkan setumpuk kartu pos yang 
telah dia siapkan kepada Tan Yan. 


"Ini adalah pesan terima kasih dari semua petarung di tim 
adidaya. Terlalu banyak orang yang harus dibuat satu untuk 
setiap orang. Saya akan mengambil satu untuk setiap tim. 
Biarkan mereka menuliskan apa yang ingin mereka katakan 
kepada Anda dan nama mereka. sebagai hadiah ulang tahun 
untukmu. " 


Tan Yan mengambil kartu pos itu agar semua orang bisa 
menulis kata-katanya, kata-kata di kartu itu kecil, depan dan 
belakangnya penuh. Tan Yan membacanya dengan cermat 
satu per satu, mengingat nama di atasnya. 


Seseorang berkata, Saya akan menggunakan Anda sebagai 
contoh untuk meningkatkan diri saya dan menjadi prajurit 
yang sangat baik untuk menjaga negara ini; beberapa orang 
mengatakan, saya mengucapkan selamat ulang tahun 
kepada Anda, saya harap Anda begitu kuat setiap hari; yang 
lain mengatakan bahwa Anda adalah instruktur abadi kami. 


Ini lebih dari sekedar "terima kasih" yang sederhana 
Kebanyakan tentara tidak pandai dalam kata-kata dan 
banyak bicara, tetapi hanya "terima kasih" sederhana yang 
tersisa di atas kertas. 


Terima kasih telah membawa harapan kepada kami, terima 
kasih telah menjadi panutan kami, terima kasih telah berada 
di dunia ini, dan terima kasih telah tinggal di sini. 


Tan Yan menggerakkan jari-jarinya di atas nama-nama itu, 
dan berbisik kepada Liang Xian, "Terima kasih, ini hadiah 
terbaik." 


Tim kekuatan super yang dia bina, dan tim kekuatan super 
yang dibawa oleh tim kekuatan super, akhirnya menjadi 
bibit dan tumbuh menjadi pohon raksasa yang subur. 


Dia merawat dengan baik benih dewasa di sebidang tanah 
ini, dan dia akhirnya bisa menahan langit. 


Dan pohon besar ini akan melindungi semua tumbuh- 
tumbuhan di bawah naungannya, melindungi mereka dari 
angin dan hujan, dan menghalangi sinar matahari yang 
terlalu panas, sehingga mereka bisa tumbuh subur dan 


menjadi hutan, bagaimanapun juga, membawa mereka ke 
lahan kering. 


Tan Yan meletakkan kartu pos dan memandang Liang Xian. 
Liang Xianmei dalam setelan jas tidak lagi memiliki sifat 
kekanak-kanakan tahun ini, tetapi penuh dengan 
kedewasaan dan tanggung jawab. 


Dua puluh satu bukanlah usia yang sangat tua Banyak 
orang masih kuliah saat ini. Agar layak untuk Tan Yan, Liang 
Xian tumbuh menjadi batang pohon raksasa yang 
menjulang tinggi, memimpin semua cabang dan daun. 


Anak laki-laki tertuanya telah dewasa. 


Liang Xian sedikit malu dengan Tan Yan, dia secara naluriah 
menoleh dan melihat lilin di kue padam. Dia mengambil lilin 
dan mencari korek api untuk menyalakannya, tetapi dia 
melihat Tan Yan mengambil lilin lain dan menyalakan lilin 
Liang Xian dengan lilin. 


Meskipun Tan Yan memegang lilin di tangannya, dia masih 
menatap Liang Xian. Ini membuat Liang Xian tidak lagi 
menghindari pandangan Tan Yan, dan mengumpulkan 
keberanian untuk melihat kembali padanya, melihat detak 
jantung yang sebenarnya di mata itu. 


Dia tergerak, dia menyukaiku! Kegembiraan menyala di 
dada Liang Xian, dia menjilat bibirnya dan entah bagaimana 
menutup matanya. 


Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang baik akan terjadi 
jika saya memejamkan mata saat ini, pikir Liang Xian 
dengan indah. 


Benar saja, rasa sentuhannya yang tajam merasakan Tan Yan 
mendekatinya, dan jantung Liang Xian berdebar kencang. 


Dia merasakan bibirnya disentuh, dan dia merasakan panas 
di depannya menghilang. 


Liang Xian membuka matanya dengan curiga, hanya untuk 
menemukan bahwa Tan Yan hilang, dia masih mendekatinya, 
tetapi sekarang tidak ada siapa-siapa. 


"Tan Yan?" 


Liang Xian melihat sekeliling dan melihat bahwa lilin di 
tangannya menyala kembali, dan lilin ulang tahun milik Tan 
Yan jatuh ke tanah dan sudah padam. 


Bel berbunyi pada tengah malam, hanya menyisakan Liang 
Xian dan Xiao Lu di kamar, serta lilin yang sudah tidak 
menyala lagi. 


137 


Bab 138 Pemakaman 


Bab 138: Pemakaman 


Pada tanggal 2 Januari 2020, Makam Pahlawan di Kota B. 


Langit biru langka di Kota B, dengan beberapa awan putih 
seperti kerudung mengambang di langit, mengangkat 
kepala Anda dan melihat ke langit biru pucat, akan 
disilaukan oleh sinar matahari yang cerah. 


"Cuacanya sangat bagus ..." Cui Heyu, yang mengenakan 
setelan hitam dan memegang seikat bunga lili putih di 
tangannya, merasakan sakit saat melihat langsung ke 
kacamata, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menutupi 
Kacamatanya. 


Setetes air memercik ke kelopak bunga bakung, dan telapak 
tangan Cui dan Yu lembap. Dia menyekanya dengan keras di 
wajahnya dan menghapus bekas air di sudut matanya. 


Menurutku seharusnya mendung dan hujan pada hari-hari 
seperti itu. Yan Yongfeng mengulurkan tangannya untuk 
memeluk bahu Cui Heyu, tapi hari ini tidak ada kabut, 
kenapa tidak hujan? 


Iya, kenapa tidak hujan? Cui Heyu tersenyum pahit, betapa 
bagus hujannya, aku tidak tahu apakah itu air mata atau 
hujan yang turun di wajahnya. 


Waktu pemakaman hampir tiba, di mana Liang Xian? Qiu 
Qizheng juga membawa buket bunga lili di tangannya. Dia 
melihat ke batu nisan yang baru dibangun dengan sejarah 
hidup Tan Yan terukir di atasnya. Dari datang ke dunia ini 


hingga berangkat pada Desember 2019 Paragraf pertama 
tentang kontribusinya sebagai petugas polisi di Kabupaten 
Pingxian, dan paragraf kedua adalah pengalamannya 
setelah masuk Kementerian Teknologi dan Keamanan. 


Setiap kata sederhana membentuk kemuliaan hidup Tan 
Yan. 


Liang Xian berkata dia tidak akan datang. Ah San berjalan, 
dan label nama di dadanya bertuliskan Tim Kemampuan 
Gong Tianhua . 


Yan Yongfeng adalah orang pertama yang melihat merek 
terkenal: "Saya sudah saling kenal begitu lama, tapi ini 
pertama kalinya saya tahu nama Anda. Ternyata Anda tidak 
bernama Chai. 


Saat itu, sebagai tugas khusus, tim kami biasanya tidak 
menggunakan nama asli untuk tugas, agar tidak bisa 
menemukan anggota keluarga berdasarkan informasi nama. 
Asan tersenyum pahit, Jadi dia bahkan tidak tahu nama 
asliku pada akhirnya. " 


"Liang Xian pernah berkata bahwa kerinduan juga 
merupakan semacam keterikatan kuantum. Kesadarannya 
cukup kuat untuk diperhatikan oleh orang-orang yang 
memiliki hubungan dekat. Banyak indra keenam muncul 
dari ini. Dia begitu kuat, selama Anda fokus pada pemikiran, 
dia akan merasakannya. "Suara Tu Zishi agak serak. 


"Lalu ... Selama kesadaranku cukup kuat, bisakah aku ..." 
Seperti kata San, suaranya agak terhalang, dia menggosok 
pelipisnya dengan tangannya, dan berjongkok dengan 
lemah, "Sistem air makhluk gaib benar-benar bagus, "Anda 
dapat mengontrol air mata Anda dengan kesadaran Anda." 


"Tidak bisa menangis hari ini," Qiao Zhixue, dengan bunga 
putih disematkan di dadanya, berjalan, diikuti oleh rusa 
hitam dengan kain kasa hitam di kaki kanan depan dan 
lempengan hitam di tanduk. ada, dia pasti akan tertangkap. 
Tertarik, dia bisa melihat kita, dan dia berharap bahkan 
tanpa dia, kita bisa mengalahkan akhir zaman. Apa yang dia 
ingin lihat bukanlah tentara yang menangis, tapi kita yang 
mengubah kesedihan menjadi motivasi. " 


Setelah Qiao Zhixue selesai berbicara, dia memukuli 
dadanya dengan tinjunya, seolah-olah hal itu akan 
membuatnya merasa tidak terlalu bosan. 


Di mana Liang Xian? Menteri Yu yang memimpin 
pemakaman datang dan bertanya. 


"Dia tidak akan datang," suara Tianshen No.2 tidak lagi 
bersemangat seperti sebelumnya, dan berkata dengan suara 
rendah, "Dia tidak mengakui pemakaman ini, dan ibuku 
akan terus mencari Ayah. Ngomong-ngomong , Paman Tan 
berjanji akan memanggilnya Ayah. " 


Menteri Yu menyentuh tablet dan tanduk rusa, dan berkata 
dengan bodoh: "Jika kamu tidak datang, jangan datang. Jika 
waktunya habis, semua orang akan mengantre." 


Menteri Yu naik ke podium selangkah demi selangkah dan 
tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi beberapa hari 
yang lalu. 


Liang Xian menekan sirene segila dia, dan semua anggota 
tim kekuatan terkonsentrasi di kamar Tan Yan dalam waktu 1 
menit. 


Sesuaikan pengawasannya! Liang Xian berkata, Ada sistem 
pengawasan di depan pintu Tan Yan. Kamu bisa mengetahui 
kemana dia pergi. Jika kamu menemukannya, kamu harus 


menemukannya. Jika kamu menciumnya, tidak ada apa-apa. 
lakukan, cari ... " 


Dia gemetar di sekujur tubuh, dan dia jelas seorang prajurit 
muda yang kuat, tetapi saat ini kekuatan kakinya tidak 
dapat mendukung Liang Xian untuk berdiri. Dia berjongkok 
sambil berbicara, hampir memohon semua orang untuk 
membantunya menemukan Tan Yan dengan nada memohon. 


"Aku, aku telah mengambil bidikan." Tenshen No. 2 tiba-tiba 
berkata, "Ibu tidak mengizinkan kami mengikuti mereka dan 
mengantar kami ke ruangan lain. Aku diam-diam membuka 
laptop di meja Ayah Tan dengan operasi jarak jauh, dan -di 
kamera menangkapnya. " 


Tianshen 2 selesai berbicara dan memutar video pada saat 
itu, semua orang melihat ke layar datar dan melihat Tan Yan 
mencium Liang Xian sambil menyalakan lilin yang padam 
dengan lilin di tangannya. 


Saat dia bertemu Liang Xian, tubuhnya tiba-tiba membusuk 
dan terlempar seperti abu terbang, lengannya menghilang 
dan lilin jatuh ke tanah dan keluar, dan gambar itu akhirnya 
membeku di wajah Tan Yan yang tersenyum. 


Oiao Zhixue segera mengumpulkan udara di dalam ruangan 
untuk dianalisis, dan menemukan banyak elemen langka 
yang tidak ada di udara tetapi milik tubuh manusia. 


"Tan Yan seharusnya ... tubuh telah mencapai batasnya, dan 
kesadaran tidak dapat lagi mendukung tunggul yang telah 
lama mati ini. Tubuh ini telah berada dalam kondisi puncak 
yang dipaksakan. Setelah runtuh, tidak mungkin lagi untuk 
menjelaskan penuaan mendadak atau kematian. Setiap 
molekul dalam tubuh telah mencapai batasnya, dan bahkan 
keadaan molekuler tidak dapat dipertahankan. Ini akan 
menyebabkan hilangnya jenis ini. "Qiao Zhixue berkata 


dengan suara rendah sambil mengadakan tes tunggal," 
Sebenarnya, Tan Yan tidak akan bisa mempertahankan 
tanda-tanda fisiknya untuk waktu yang lama. Dengan 
kesadaran yang luar biasa, dia bahkan mungkin tidak bisa 
mengangkat lengannya. " 


Tidak peduli bagaimana Anda mencarinya, Anda hanya 
dapat mengumpulkan beberapa elemen jejak di udara, dan 
Tan Yan menghilang seperti ini. 


Liang Xian percaya bahwa meskipun tubuh lenyap, tubuh 
kesadaran Tan Yan pasti ada. Karena energi matahari terlalu 
kuat, maka kesadarannya akan tersakiti oleh sinar matahari, 
maka ia segera menutup semua jendela ruangan dan tetap 
tinggal di kamar menunggu Tan Yan kembali padanya. 


Dia tidak menghentikan perilakunya yang hampir gila. 
Semua orang berharap Tan Yan tidak akan hilang 
sepenuhnya. Jika ada tubuh yang sadar, mereka juga dapat 
menemukan cara untuk membuat Tan Yan muncul kembali. 


Tapi suatu hari, dua hari ... 2019 telah berlalu dan 2020 
adalah Hari Tahun Baru, dan Tan Yan tidak pernah muncul. 


Semua orang menyerah. 


Oiao Zhixue menguji fluktuasi energi di ruangan itu dan 
menentukan bahwa tidak ada respons energi yang kuat. 
Kesadaran makhluk gaib berbeda dengan orang biasa, dan 
dapat ditangkap dengan instrumen. Tapi tidak ada hal 
seperti itu di ruangan itu, dan rusa kecil yang terjerat 
dengan Tan Yan tidak pernah menerima perintah.Semua 
fakta membuktikan bahwa kesadaran Tan Yan menghilang 
bersama tubuhnya. 


Bahkan jika Anda tidak ingin lagi mempercayainya, Anda 
harus mengakui fakta bahwa Tan Yan telah pergi. 


Karena tidak ada mayat, Menteri Yu hanya bisa mengukir 
batu nisan untuk Tan Yan di Makam Martir, menulis 
kehidupannya di atasnya, dan membuat gundukan 
pemakaman. 


Pada hari pemakaman, lebih dari 20.000 pejuang 
kemampuan, regu kemampuan, anggota tim peneliti, dan 
ahli logistik dari Perusahaan Keamanan Teknologi Nasional 
semuanya hadir, dan bahkan ada pemimpin negara yang 
menghadiri pemakaman. 


Menteri Yu berdiri di podium dan berkata dengan sungguh- 
sungguh: "Hari ini, kami sangat berduka atas seorang martir 
revolusioner yang telah bekerja dalam hidupnya untuk 
negara dan rakyat-Kamerad Tan Yan, yang meninggalkan 
kami selamanya di pagi hari tanggal 23 Desember 2019. 
Mari kita jatuh ke dalam kesedihan yang tak terbatas. 


Kamerad Tan Yan bergabung dengan Polisi Rakyat pada usia 
18 tahun dan tidak takut akan pengorbanan, kesulitan dan 
kerja keras. Dia telah menjaga dunia dengan kegigihan dan 
tanggung jawab selama 41 tahun, dan memupuk lebih dari 
20.000 orang untuk negara dalam waktu terakhir. hari-hari 
dalam hidupnya, pejuang yang andal, meninggalkan 
pengalaman dan kemampuan berharga yang 
memungkinkan semua manusia untuk berjuang di akhir 
zaman. 


Selama empat puluh satu tahun, Kamerad Tan Yan telah 
menjaga nilai-nilai negara dan properti rakyat yang tak 
terhitung jumlahnya. Dia diam-diam memberikan kontribusi 
di luar cakupan tanggung jawabnya dalam jabatannya, 
tetapi dia tidak pernah meminta pujian, kesombongan, atau 
kesombongan, seperti paku. limbah panas Anda sendiri saat 
bekerja. 


Kamerad Tan Yan meninggalkan kita tidak hanya kekuatan 
dan pengalaman, tetapi juga ketekunan untuk tidak pernah 
menyerah dalam menghadapi kesulitan, keberanian untuk 
berdiri dalam keputusasaan dan semangat juang untuk 
mengatasi segala sesuatu dalam perjalanan evolusi 
manusia. Kehilangannya adalah kerugian besar bagi negara, 
rakyat, dan bahkan seluruh umat manusia. Keberadaannya 
memberikan semua pejuang supernatural dan bahkan kami 
staf logistik semangat rezeki. Dengan dia, kami tidak takut. 


Kami pengecut yang menaruh semua tanggung jawab 
padanya. Kami panik saat dia pergi. Saya dan semua orang 
di sini bahkan tidak bisa membayangkan apa yang harus 
kami lakukan tanpanya. Kami memiliki kemampuan untuk 
terus berjalan di jalan yang berduri ini. Jalan? 


Saya rasa jawabannya adalah ya, karena meskipun Kamerad 
Tan Yan sudah tiada, arwahnya akan selalu bersama Kita. 
Masing-masing dari Anda adalah pejuang yang 
dibudidayakannya, percikan yang diterangi oleh sisa-sisa 
hidupnya, dan harapan masa depan untuk menyalakan 
padang rumput untuk menerangi kegelapan. Katakan 
padaku dengan lantang, bisakah kamu melakukannya? " 


Ya! Suara lebih dari 20.000 orang itu seperti Hong Zhong, 
yang mengejutkan angsa yang membumbung di langit. 


"Saya sangat bersyukur bahwa tentara kami memiliki tekad 
seperti itu, dan saya percaya bahwa kami akan merintis 
jalan. Inilah yang diajarkan Kamerad Tan Yan kepada kami, 
dan itulah yang harus dimiliki setiap pejuang revolusioner. 
Jalan menuju evolusi panjang, mungkin saya Hidup Anda, 
hidup Anda, dan bahkan anak-anak dan cucu Anda tidak 
akan dapat melihat akhir, tetapi saya percaya bahwa kita 
akan meneruskan keberanian seperti Kamerad Tan Yan, 


melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan pada 
akhirnya mencapai evolusi seluruh umat manusia. " 


Menteri Yu menarik napas dalam-dalam, menekan air mata 
di sudut matanya, dengan sungguh-sungguh dan sungguh- 
sungguh mengangkat tangan kanannya, dan berbalik di 
depan batu nisan Tan Yan: "Hormat kepada Kamerad Tan 
Yan!" 


"Salut untuk Kamerad Tan Yan!" 


Salut seragam, tangan kanan menyiram kuil, seperti janji 
kepada Tan Yan bahwa kita akan terus maju, tidak peduli 
seberapa keras kita, kita tidak akan melupakan niat awal 
kita, tetap mengingat misi kita, dan lulus dengan semangat 
pantang menyerah. 


"Saya telah berdiskusi dengan para pemimpin negara, dan 
memutuskan untuk mengungkapkan hal-hal 'kosong' 
kepada publik, dan untuk memberi tahu publik setiap 
bagian dari kehidupan Tan Yan. Dedikasinya tidak dapat 
dikubur, dan negara tidak dapat terus menyembunyikan 
seperti ini. "Ekspresi Menteri Yu Dengan sungguh-sungguh," 
Ini adalah bencana bagi seluruh umat manusia, dan setiap 
orang berhak untuk mengetahuinya. " 


Tidak ada yang keberatan, hanya Oiao Zhixue yang 
menghela nafas: "Ini akan menyebabkan kekacauan." 


"Tidak." Menteri Yu memandangnya dengan serius, "Saya 
akan berbicara di seluruh negeri, Cui Heyu selalu memantau 
Internet, polisi nasional dan tim polisi bersenjata siap setiap 
saat, begitu ada tanda-tanda kerusuhan, segera tangkap 
dan bangkitkan keresahan. Sumber gajah, menemukan 
kambing hitam yang tersembunyi di seluruh penjuru tanah 
air, dan membersihkan semua rintangan di jalan revolusi. " 


Apakah kamu ingin menggunakan kekuatannya? Qiao 
Zhixue bertanya. 


Ya. Yu Yu, orang pertama dengan kemampuan kebangkitan 
di dunia, mengikuti Tan Yan kembali dari dunia lahar dan 
memiliki kekuatan untuk mengendalikan hati orang. Hanya 
saja Menteri Yu jujur. la percaya bahwa hati manusia itu 
bebas. Ia tidak pernah menggunakan kemampuan ini dan 
tidak ingin mencuci otak orang dengan cara yang begitu 
sulit. 


Tapi sekarang, dengan premis bahwa seluruh rakyat tahu, 
dia harus meredam semua kerusuhan dan tidak membiarkan 
orang biasa dihasut oleh mereka yang berkepentingan. 
Untuk itu, ia secara pribadi harus menstabilkan hati rakyat 
dan memastikan bahwa orang-orang biasa di masyarakat 
tidak akan bingung dengan perkataan orang lain. 


"Bawa Qiu Qizheng dan beberapa pejuang dengan 
kesadaran yang kuat," kata Qiao Zhixue, "Energimu sendiri 
hampir tidak dapat mempengaruhi terlalu banyak orang. 
Akan jauh lebih mudah untuk memberikan pidato dengan 
bantuan mereka." 


Saya akan. Menteri Yu memiliki ekspresi serius dan jelas 
bertekad. 


"Ada cukup banyak pejuang kekuatan, dan bahkan jika ada 
yang 'kosong', akan ada Liang Xianzai, bahkan jika Anda 
tidak berada di pangkalan, itu tidak masalah. Tapi Liang 
muncul ..." Qiao Zhixue memikirkan Liang Penampilan Xian 
hampir gila, tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikan 
tugasnya. 


"Dia bisa." Menteri Yu tidak pernah mengkhawatirkan hal ini. 
"Dia adalah anakku dan murid pertama yang diajar oleh Tan 
Yan. Biasanya dia bisa tertekan atau tertekan, tetapi di saat- 


saat krisis, Liang Xian tidak akan pernah melupakan misiku 
dan tanggung jawab. Ketika saya pergi, dia memerintahkan 
tim negara adidaya dan memimpin semua orang untuk terus 
berperang melawan Hollow. Saya mengerti bahwa kepergian 
Tan Yan membuat semua orang sangat bingung, tetapi 
bahkan jika saya pergi besok, Liang Xian saya telah pergi, 
dan jalan revolusi telah tidak pernah berhenti. Selama salah 
satu dari kita bertahan, kita bisa terus berjuang. " 


Setelah Menteri meninggalkan kata-kata ini, dia mengambil 
Qiu Qizheng dan yang lainnya, dan Qiao Zhixue terus 
membuat chip memori pertahanan dalam beberapa batch. 
Batch pertama dari 10.000 chip diambil oleh Menteri Yu, dan 
dia akan mendistribusikan chip ini dengan benar. 


Setiap orang memiliki tugasnya sendiri, dan Liang Xian 
melakukan hal yang sama. 


Bumi tidak akan berhenti berputar saat seseorang pergi, 
meskipun sedih, meskipun sedih, tetap bergerak maju. 


Liang Xian tidak tahu berapa hari yang dia habiskan di 
dalam kamar, dia telah menggunakan kesadarannya untuk 
menemukan keberadaan Tan Yan, tetapi tidak menemukan 
apa-apa. 


Dia pernah berpikir bahwa bahkan jika tubuh Tan Yan 
menghilang, dia dapat menemukan cara untuk 
mendapatkan tubuh lain, menganalisis dan mengaturnya 
kembali, apapun itu. Tetapi kesadaran menghilang, tetapi 
sebenarnya tidak mungkin. 


Tapi apakah kesadaran Tan Yan benar-benar hilang? Liang 
Xian tidak percaya bahwa orang yang begitu kuat tidak 
akan mati bahkan jika dunia dihancurkan oleh Tan 
Yan.Bagaimana kesadarannya bisa lenyap? 


Tetapi jika dia adalah orang yang begitu lembut, jika 
kesadarannya masih ada, bagaimana dia bisa tahan melihat 
semua orang sedih untuknya? Bagaimana dia tidak bisa 
memberi tahu semua orang melalui Xiaolu? 


Liang Xian tidak bisa menahan tangannya yang gemetar 
dengan keras. Dia tidak ingat bahwa dia belum makan 
selama beberapa hari. Dia terlihat sangat canggung. Apakah 
Tan Yan akan memarahinya ketika dia melihatnya? 


Akan lebih bagus jika dia bisa membuatnya marah ... Liang 
Xian tersenyum pahit. 


Pintu dibuka, dan Gong Tianhua, yaitu Asan, berdiri di luar 
pintu dan berkata kepada Liang Xian: "'Hangdong' telah 
muncul di Qinhuangdao. Sekarang pukul 15:34 sore, dan 
'Hangdong' telah muncul untuk yang pertama. waktu siang 
hari. Untungnya, tidak ada tanah orang dan tidak ada yang 
terlibat. Tetapi jika terus berlanjut, mungkin tidak perlu. 
Kami harus membawa senjata untuk melanjutkan 
pertempuran. Bibi Yang hampir mati karena menangis di 
pemakaman, tetapi dia masih harus berpartisipasi dalam 
operasi ini, bagaimana denganmu? " 


Aku akan pergi. Liang Xian tidak ragu-ragu, tapi berkata 
dengan jelas. 


Ah San mengangkat alisnya: "Apakah kamu dalam kondisi 
baik sekarang?" 


Jika kamu tidak pergi, tangan besi Tan Yan mungkin akan 
datang lagi. Liang Xian menyentuh wajahnya, Dia tidak 
dapat mengerti bahwa aku bersedia jatuh. 


"Tahu, ganti baju dan dapatkan perlengkapan, kita akan 
segera muncul di helikopter, kamu masih punya waktu 3 
menit 26 detik untuk bersiap." 


Liang Xian berdiri dengan cepat, menekan rasa sakit di 
hatinya, dan menunjukkan sisi paling mampu dan 
energiknya kepada para prajurit. 


Ketika dia meninggalkan ruangan gelap itu, dia menutup 
pintu dan menguncinya, dan berbisik, "Tunggu aku 
kembali." 


138 


Bab 139 Guru Tan 


Bab 139: Guru Tan 


Sepuluh tahun kemudian. 


Stasiun TV dari seluruh China melaporkan bersama dalam 
berita pagi: "Ada pemberitahuan penting di bawah ini. 
Tolong beri tahu satu sama lain lebih dari tiga organisasi, 
termasuk agen administrasi, perusahaan dan institusi, bisnis 
wiraswasta, sekolah, dan organisasi masyarakat. Di hadir, di 
seluruh dunia Kapan saja, mungkin ada 'lubang' yang dapat 
terus menyebar dan melibatkan orang-orang di dunia yang 
berbahaya. Begitu Anda menemukan 'lubang', jangan panik, 
segera hubungi polisi mungkin dan biarkan ruang lingkup 
'lubang' menyebar. Tenang ketika Anda terlibat dalam 
kecelakaan, seluruh negara Anak di bawah umur 
ditanamkan chip pertahanan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Teknologi dan Keamanan, dan chip akan 
menyala secara otomatis setelah memasuki dunia lain . 
Orang dewasa dengan anak di bawah umur di dekatnya 
harus segera masuk dalam jarak satu meter dari sisi anak. 
Ini adalah jangkauan efektif chip pertahanan. Tidak peduli 
apa yang terjadi di dunia lain, jangan panik, akan segera 
ada pejuang kemampuan untuk datang menyelamatkan . 
Ulang..." 


"Membosankan," kata seorang pemuda sambil melepas 
headphone, "setiap pagi jam 8, jam 12, jam 8 malam, 
pemberitahuan ini akan diputar di Internet atau di TV. Isn 
tidak lelah setelah siaran selama hampir sepuluh tahun? 
Tahukah kamu? Selama saya terhubung ke Internet, bahkan 
jika saya mendengarkan sebuah lagu, saya hanya akan 


memainkannya saat ini, dan telinga saya keluar dari 
telingaku. " 


"Benar, dan setiap kali saya mengambil" Panduan Menuju 
Bertahan Hidup di Dunia Lain ", itu masih menjadi mata 
pelajaran utama dalam ujian masuk perguruan tinggi, yang 
memiliki nilai tinggi." Pemuda lain di sebelahnya berkata, 
"Yang paling menyebalkan masalahnya adalah poin 
pengetahuan diperbarui setiap saat. Saya mengikuti ujian 
masuk perguruan tinggi tahun lalu, saya baru hafal buku 
itu. Seminggu sebelum ujian, guru mengatakan bahwa 
Kementerian Teknologi dan Keamanan telah memperbarui 
dunia baru lagi dan menambahkan satu bab. Saya 
menghafalnya selama seminggu lagi dan hampir muntah. 
Pemuda lain dengan Painfully berkata, Saya pikir saya tidak 
perlu menghafalnya ketika saya tiba di universitas. Siapa 
tahu ujian pembukaannya begini. Skor rata-rata dari 
"Panduan Bertahan Hidup Dunia Berbeda" tidak lebih dari 
90 poin selama empat tahun, dan sertifikat kelulusan tidak 
akan diberikan. Saya hanya mengikuti ujian di awal sekolah. 
70 poin, bagaimana kita bisa meningkatkan 20 poin ini di 
beberapa tahun ke depan! " 


"Selain itu, guru tidak memberikan poin kunci, mengatakan 
bahwa ini tentang kehidupan setiap orang. Buku ini adalah 
pengalaman berharga dari semua staf Keamanan Teknis 
Nasional dengan imbalan nyawa dan darah. Setiap kata 
adalah poin kuncinya." Pemuda pertama A membalikkan 
badan. Dia memutar matanya, "Pernahkah dia menghitung 
jumlah kata dalam buku ini? 200.000 kata! Masih 
bertambah, ya Tuhan, saya ingat gambarnya setiap saat!" 


"Kepuasan," kata Young C kepada kedua teman sekelasnya, 
"Aku dengar guru harus ikut ujian sendiri, dan bahkan jika 
mereka pensiunan orang tua, meskipun mereka tidak 
mengikuti ujian, mereka harus pergi ke pergaulan. 


departemen keamanan untuk hidup di dunia lain setiap 
bulan. Kuliah, jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan 
diberikan pensiun untuk bulan itu! " 


"Artinya, kita tidak bisa menyingkirkan subjek ini selama 
sisa hidup kita?" Pemuda B putus asa. "Faktanya, buku ini 
sangat indah. Sangat jelas di berbagai dunia lain. Ada film 
gratis tentang internet. Efek khusus dari film blockbuster itu 
bagus. Saya suka hal yang begitu bagus meskipun saya 
tidak mengizinkan saya melafalkannya, tetapi begitu saya 
mengikuti subjek ujian ... Saya tidak ingin melihatnya. 


Pemuda C: "Tapi bukankah akan menyenangkan jika Anda 
bisa memasuki dunia ini suatu hari nanti? Anda memiliki 
semua Chip memori yang ditanamkan?" 


Pemuda A mengangguk: "Ya, itu ditanamkan tiga tahun lalu. 
Itu tidak bekerja sama sekali di dunia nyata. Setelah saya 
menanamkannya, saya melompat keluar jendela rumah saya 
dan mencobanya. Ternyata .. . Hei, untungnya, rumahku ada 
di lantai dua, hanya dengan patah kaki. Itu saja. " 


Sudahkah kamu melakukan ini? Pemuda B sombong, Saya 
ingin mencobanya dengan pisau dapur. Itu terjadi dalam 
berita bahwa remaja A melompat dari gedung untuk 
mencoba chip memori. Tolong jangan lakukan yang 
berbahaya seperti itu Hal-hal lagi. Chip memori hanya dapat 
diaktifkan di dunia lain. Setelah membaca berita ini, saya 
meletakkan pisau dapur ... Hah? Apa ekspresi Anda, apakah 
Anda pemuda A dengan mosaik di wajahnya? " 


Pemuda A: "..." 


Kita ada di Makam Syuhada. Guru di dalam bus itu berdiri 
dan berkata, Ajaran ekstrakurikuler kita hari ini adalah pergi 
ke Makam Syuhada untuk memberi penghormatan kepada 
patung Kamerad Tan Yan yang baru dibangun. Kamu harus 


mendeskripsikannya dengan rapi dan meludah 
mengeluarkan permen karet di mulutmu. Di kuburan 
sebentar, ingatlah untuk tidak membuat suara keras dan 
belajar dari tindakan heroik Kamerad Tan Yan. Setelah kamu 
kembali, kamu akan menuliskan pengalaman 
berkunjungmu. Pengalaman ini akan terhitung 20 poin 
dalam ujian akhir. Setiap orang harus memperhatikannya. " 


siswa: 


Coba lihat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Beginilah 
nasib para siswa di kota B. Siapa yang menyebut mereka 
kota yang sama dengan kuburan para syuhada? 


Para mahasiswa berbaris dan mengikuti gurunya ke 
pemakaman. Mereka sudah terbiasa dengannya. Mereka 
akan datang setiap dua atau tiga tahun sekali. Mereka 
adalah perintis muda untuk pertama kalinya. Anak-anak di 
kota B datang menjadi martir dengan membawa bunga 
putih. Tan Yan mengunjungi kuburan dan memberikan 
bunga untuk ditukar dengan memory chip.Tahun itu, murid- 
murid di kota B ditanamkan memory chip. 


Tapi kali ini berbeda. Sebuah patung seukuran manusia 
muncul di pemakaman Tan Yan. Gadis-gadis itu membelalak 
saat melihat patung: "Tan Yan sangat tampan!" 


Bukankah kamu sudah lama membaca buku teks? Anak laki- 
laki itu mengerutkan bibir, Tidak peduli betapa tampannya 
dia ketika dia masih muda, dia juga berusia 60 tahun! 


Tidak seperti itu, kata seseorang berseragam tim hitam di 
kuburan. Tan Yan adalah orang dengan kemampuan terkuat 
di dunia. Untuk dapat berjuang demi negara dengan lebih 
baik, dia selalu menggunakan kemampuan untuk 
mengontrol tubuhnya. Kondisinya tetap pada puncaknya. 


Jadi sampai dia berusia 60 tahun, dia masih berusia 18 
tahun. " 


Seragam tim hitam, tim kekuatan super! 


Para siswa yang datang mengunjungi mata mereka berbinar, 
langsung berdiri tegak, dan memberi hormat kepada 
anggota tim. 


Meskipun mereka tidak suka membaca "Panduan untuk 
Bertahan Hidup di Dunia Lain", mereka semua mengagumi 
para pejuang tim adidaya. Pemuda mana yang tidak 
memiliki mimpi heroik.Masuk ke dunia lain, mendapatkan 
kekuatan supernatural, dan bergabung dengan tim adidaya 
untuk melindungi orang biasa adalah impian anak muda 
zaman sekarang. 


Beberapa hari yang lalu, teman sekelas mereka terlibat 
dalam "kekosongan", dan setelah diselamatkan oleh tim 
adidaya, dia menjadi gadis penggemar dari tim adidaya. Dia 
memegangi wajahnya setiap hari dan mengatakan betapa 
tampannya para pejuang yang kuat, dan saya benar-benar 
ingin memiliki kekuatan untuk bergabung dengan tim dan 
seterusnya. 


Prajurit itu sangat santai, dan dia tidak memakai lencana 
pangkat di tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak bertugas. 
Sekarang ada seragam tim hitam berpatroli di jalan-jalan 
dan gang-gang di seluruh negeri, untuk mencegah 
kemampuan melakukan kejahatan dan "kekosongan" tiba- 
tiba muncul. Selama prajurit yang bertugas akan memakai 
tanda pangkat, ini adalah tanda untuk membedakan 
keasliannya. 


Gadis-gadis itu lebih memperhatikan masalah keabadian, 
dan mereka mendekati pejuang super berbaju hitam dan 


bertanya, "Tapi saya telah melihat foto-foto di buku teks. Dia 
sangat tua ketika dia menjadi polisi. " 


Ada yang menyamar, jelas pejuang supernatural. Satu 
dekade yang lalu, manusia tidak memiliki konsep 
'kekosongan' dan makhluk supernatural. Tan Yan sendiri 
sangat cuek. Dia mengira bahwa dia adalah monster yang 
tidak bisa menjadi tua , jadi dia menerbangkan udara ke 
udara. Energi kuantum dalam medium menempel di kulit, 
membuat dirinya terlihat jauh lebih tua. Inilah mengapa Tan 
Yan memiliki dua kuburan dan satu di Pingxian, hanya untuk 
menyembunyikan identitasnya. " 


Hal-hal ini dirahasiakan di masa lalu, tetapi sekarang dapat 
ditulis dalam biografi Tan Yan. 


Hebat sekali, aku juga ingin memiliki kemampuan untuk 
memasuki kekosongan dan bertarung melawan monster di 
dunia lain. Seorang anak laki-laki berkata dengan tatapan 
kabur. 


"Kemungkinan kemampuan untuk bangkit sangat rendah, 
tetapi jika kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk 
bangun, maka atas nama tim kemampuan, aku menyambut 
pemuda yang penuh gairah dan patriotik sepertimu untuk 
bergabung." Prajurit itu memegang tangan bocah itu dan 
tersenyum sangat sayang. 


Ditemani para pendekar supranatural, para siswa telah 
mempopulerkan banyak ilmu tentang "kekosongan", 
kesaktian, dan Tan Yan. Mereka merasa sudah mendapatkan 
banyak, dan tidak khawatir tidak bisa menulis pengalaman 
sendiri setelah pulang. . 


Ada juga tim siswa SD yang mengunjungi pemakaman 
bersama mereka, mereka berbaris satu persatu untuk 
memberikan bunga. Para mahasiswa itu dengan sadar 


melangkah mundur dan membiarkan para siswa SD pergi 
dulu. 


Ketika giliran seorang anak kecil yang gemuk, dia 
menyentuh dadanya dan menemukan bahwa bunga putih 
yang dibawanya telah menghilang. Melihat semua orang 
memegang bunga di tangannya, dia menangis. 


Prajurit super yang berdiri bersama para mahasiswa dengan 
tergesa-gesa berjalan dan menyentuh kepala bocah lelaki 
itu. la mencubit bunga yang diletakkan di depan nisan, 
yaitu bunga kertas yang dibuat di kelas kerajinan tangan. 
Setelah menganalisis struktur kertas, tangannya tersangkut 
di udara, dan sekuntum bunga kertas putih muncul di 
telapak tangannya dari udara tipis. 


Prajurit super menyerahkan bunga kertas kepada anak laki- 
laki itu, mengusap rambutnya, dan pria gemuk kecil itu 
tersenyum. 


Mata para mahasiswa hendak menatap, Ini bukan sihir, tapi 
sekuntum bunga yang muncul begitu saja. 


Saya tahu bahwa kemampuan semacam ini adalah item 
yang didekonstruksi. Ia memiliki kemampuan yang sangat 
istimewa. Di antara semua pemain kemampuan di negara 
ini, hanya satu orang yang memiliki kemampuan ini! 
Seorang siswa tiba-tiba berteriak, Ini Kapten Liang, tim 
kemampuan . Kapten! " 


"Ya Tuhan, mari kita mengunjungi pemakaman para martir. 
Kapten Liang akan menjelaskannya kepada kita secara 
langsung?" Seorang gadis pingsan. "Bukankah itu berarti 
Kapten Liang berusia tiga puluh satu tahun ini? tampan!" 


"Itu juga harus menjadi alasan kekuatan supernatural ..." 
seorang siswa menebak. 


Untuk sementara, semua orang bahkan lebih menantikan 
kemampuannya. Tidak hanya tidak takut menjadi "kosong", 
mereka berharap mendapat kesempatan untuk masuk, 
mendapatkan kemampuan, dan bergabung dengan tim. 


Hari ini hari sabtu, setelah menyapu bersih para syuhada, 
para siswa sekolah dasar bisa berlibur. Guru mengirim 
murid-muridnya kembali ke tempat tinggal mereka satu per 
satu. Pria gemuk kecil yang kehilangan bunga kertas itu 
turun dari mobil sebelum kelas les. Dia masih melakukan les 
setelah sekolah hari ini. 


Dia membuka pintu, dan sudah ada lima anak yang 
menunggu di dalam. Salah satunya, seorang gadis dengan 
jalinan croissant, berkata dengan marah: "Pang Fat Yang, 
kamu terlambat." 


Saya pergi mengunjungi batu nisan para martir, dan 
memberikan bunga kepada para syuhada! Kata Yang Fatty 
dengan dada tegak. 


Benarkah? Guru dari kelas pelatihan itu Kkeluar dan 
memberikan segelas air hangat kepada lelaki gemuk itu, 
Apa yang kamu temui? 


"Bunga saya hilang," kata Fatty Yang, "tetapi seorang paman 
memberi saya bunga. Ketika dia meraih tangannya di udara, 
sebuah bunga muncul, persis sama dengan milik saya!" 


Bunganya hilang? Guru laki-laki muda itu sedikit 
mengernyit, Apakah benar-benar hilang? 


"Seharusnya begitu." Yang Pangpang mengenang, "Saya 
ingat dengan jelas untuk tidak memegangnya di dada, siapa 
tahu itu akan hilang setelah satu sentuhan." 


Dia mengangkat tangan kecilnya yang gemuk untuk 
menunjukkan kepada guru, mengenakan sarung tangan 
putih. 


Guru melihat sarung tangannya dan sedikit mengernyit: 
"Sarung tanganmu rusak." 


"Hah?" Fatty Yang ketakutan, "Bagaimana ini bisa terjadi? 
Apakah saya menyentuh sesuatu hari ini atau hari ini?" 


Guru muda itu mengangkat sarung tangannya dan berkata: 
"Hanya ada lubang kecil. Seharusnya ditusuk dengan peniti 
di dada saat memegang bunga kertas. Itu bukan salahmu, 
tapi kualitas sarung tangannya terlalu buruk untuk dilawan. 
. Paku benda tajam. Bunga kertas akan hilang. Bukan karena 
kehilangannya, tapi karena kulitmu menyentuh bunga. 
Setelah itu, apakah kamu menyentuh benda lain dengan 
tangan ini? " 


"Tidak." Yang Pangpang menggelengkan kepalanya, "Saya 
selalu ingat apa yang Anda katakan, Guru Tan, saya jarang 
menyentuh benda-benda dengan tangan ini." 


Itu bagus. Guru Tan melepas sarung tangan Fatty Yang dan 
mengeluarkan sarung tangan transparan lain dari sebuah 
kotak untuk dikenakan padanya. 


"Kebetulan saya membuat sarung tangan baru untuk Anda. 
Sarung tangan itu transparan, sangat bernapas, dan lebih 
tahan aus. Tidak banyak perbedaan antara memakainya dan 
menyentuh benda secara langsung dengan tangan, dan 
akan jauh lebih nyaman." 


Hebat! Setelah Yang Pangpang mengenakan sarung tangan, 
dia menemukan bahwa sarung tangan itu benar-benar 
transparan, dan dia tidak tahu bahwa dia mengenakan 
sarung tangan tanpa menariknya. Saya akan menulis 


dengannya di masa mendatang. Rasanya tidak nyaman 
untuk menulis dengan tangan kiriku, tapi aku tidak 
mempedulikannya Apapun yang datang akan hilang. " 


"Yoyo-" teriak rusa jantan, memandangi sarung tangan 
dengan jijik. 


"Oh, saat kamu bertemu dengan Brother Xiaolu, kamu tidak 
akan menghilang," kata Fatty Yang, "dan Guru Tan." 


Guru Tan tersenyum lembut: "Itu karena saudara laki-laki 
saya Xiaolu dan saya memiliki kesadaran yang lebih kuat 
daripada Anda dan tidak terpengaruh oleh kemampuan 
Anda. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana 
mengendalikan kesadaran Anda. Selama Anda 
mempelajarinya, Anda menang Aku tidak membutuhkannya 
di masa depan. Tapi kekuatanku sendiri di hatiku akan 
menyakiti orang lain. " 


Ketika dia mengatakan itu, dia dalam keadaan ceramah, dan 
anak-anak kecil itu segera duduk tegak dan mendengarkan 
ceramah Guru Tan dengan seksama. Xiaolu juga berdiri 
berdampingan dengan mereka seperti seorang siswa, 
menatap Guru Tan di podium. 


Bel angin di depan pintu berdering, dan para siswa 
mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak melihat 
ke belakang. Para pengunjung juga tidak mengganggu 
mereka, tetapi menemukan meja kecil di belakang kelas 
untuk duduk dan menatap Guru Tan dengan saksama. 


Satu setengah jam kemudian, kelas hari ini selesai. Orang 
tua siswa datang untuk menjemput anak-anak. Guru Tan 
menyerahkan anak-anak kepada mereka. Setelah semua 
orang pergi, dia pergi ke kursi belakang dan menjemput 
orang yang telah terbaring di meja kecil. Orang itu di dalam 


sebuah seragam tim hitam dan berada di kuburan Prajurit 
hebat di pembersihan makam. 


Tidak sedang bertugas hari ini? Tanya Guru Tan. 


"Ini diserahkan kepada pemimpin tim di bawah. Sepuluh 
tahun telah berlalu. Mereka harus selalu memiliki 
kemampuan untuk memimpin tim sendirian. Kali ini adalah 
dunia kelas-E. Itu hanya dapat menggiling para rekrutan." 
Liang Xian memeluk Guru Tan dan dengan genit 
Menyandarkan kepalanya di pundaknya, "Aku tidak 
melewatkan pekerjaan, aku di sini untuk melihat bunga 
masa depan tanah air, pilar masa depan tim adidaya, dan 
instruktur mereka Tan." 


Guru Tan telah memanjakan Liang Xian selama sepuluh 
tahun, membiarkannya mengandalkan dirinya sendiri: "Hari 
ini adalah hari ulang tahunku, dan semua orang dari tim 
supernatural akan datang nanti, mengatakan bahwa ini 
adalah untuk merayakan ulang tahun ke 10 saya tahun ini." 


Mendengar orang-orang itu datang, Liang Xian segera 
menegakkan tubuh dan memasang tampang serius: "Semua 
orang tidak akan meminta izin. Lihat bagaimana saya akan 
mengajar mereka nanti!" 


Mereka meminta saya untuk meminta cuti, apakah Anda 
menyetujuinya? Tanya Guru Tan. 


"ni ..." Kapten Liang memandang Guru Tan, 
menganggukkan profilnya, "Beri dia ciuman." 


Guru Tan tersenyum dan menciumnya, tetapi pada saat ini, 
sekelompok orang masuk ke kelas. 


"Aduh!" Cui Heyu menutupi mata Xiaolu, "Bukankah kalian 
berdua melihat seorang anak hadir? Aku tahu itu bukan 


salah Tan Yan, itu pasti Liang Xian yang memaksamu ke 
depan." 


Guru Tan secara alami melepaskan Liang Xian, berkata 
secara manusiawi: "Terima kasih telah datang untuk 
merayakan ulang tahunku." 


Liang Xian, Oin Li, Asan, Oiu Oizheng, Cui Heyu, Yan 


Yongfeng, Tu Zishi, Yang Shumei, serta Tan Yan, guru kelas 
pelatihan ini, adalah rekan pertama dari Tim Kemampuan. 


139 


Bab 140 Mahasiswa baru 


Bab 140 Mahasiswa baru () 


Konon ini adalah ulang tahun kesepuluh, tapi sebenarnya 
ada lelucon di dalamnya. 


Setelah Tan Yan menghilang tahun itu, Liang Xian 
mengalami depresi dalam waktu yang lama, dan sedang 
mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesadaran 
Tan Yan. Qiao Zhixue juga telah bekerja keras untuk 
mengembangkan alat pencarian yang dapat merasakan 
tubuh kesadaran. Setiap orang telah mencoba banyak 
metode tetapi tidak berhasil. 


Semua orang, bahkan Liang Xian, percaya bahwa ketika Tan 
Yan menghilang sepenuhnya, sebuah titik balik muncul. 


Negara tersebut telah memutuskan untuk menanamkan 
chip memori pertahanan secara bertahap mulai dari sekolah 
dasar, tetapi setiap anak yang telah memasang chip harus 
mengunjungi pemakaman bersama orang tua dan gurunya 
terlebih dahulu untuk mempelajari kehidupan Tan Yan dan 
kontribusinya bagi negara. 


Anda tidak boleh membiarkan anak-anak di bawah 
perlindungan chip memori, tetapi tidak tahu siapa yang 
membuat chip tersebut. 


Ketika orang melihat lampu listrik, mereka memikirkan 
penemuan Edison; ketika mereka melihat sebuah apel, 
mereka memikirkan gravitasi Newton: ketika mereka melihat 
mesin uap, mereka memikirkan Watt: ketika mereka melihat 
laporan tentang senjata nuklir, mereka memikirkan Einstein. 


Dengan chip yang ditanamkan pada anak-anak satu per 
satu, setiap laporan tentang "kekosongan" mengingatkan 
orang pada Tan Yan. 


Pahlawan ini tidak dikenal dalam hidupnya dan diingat oleh 
semua orang setelah kematiannya. 


Setelah "Panduan Bertahan Hidup di Dunia Lain" ditetapkan 
oleh Kementerian Pendidikan sebagai mata pelajaran wajib 
untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, 
ujian masuk sekolah menengah bahkan ujian masuk 
perguruan tinggi, pemahaman masyarakat tentang Tan Yan 
menjadi lebih dalam. 


Dia dikenal oleh semua orang di tanah air sebagai simbol 
sebuah zaman, setiap kali ada tentara yang berkorban di 
dunia yang "kosong", orang akan mengatakan bahwa jika 
Tan Yan masih ada, orang-orang ini tidak akan mati. Dan 
ketika orang biasa diselamatkan di tempat "kosong", mereka 
akan berkata, berkat chip memori yang dibuat oleh Tan Yan. 
Sambil menunggu penyelamatan di perisai pelindung, 
mereka merasa dijaga oleh kekuatan kuat Tan Yan. 


Setiap penyebutan, setiap suara "Jika Tan Yan belum mati", 
dan setiap perkabungan, telah mengumpulkan kekuatan 
kecil, yang terlalu kecil, sekecil elektron atau proton. 


Tetapi ketika seratus juta, dua ratus juta, atau milyaran kali 
disebutkan, kekuatan ini berkumpul bersama dan menjadi 
Kepercayaan. 


Tan Yan, keyakinan akan sebuah era. 


Di bawah kepercayaan ini, pada musim panas 2020, rusa 
muda dengan sedih mengunyah rumput lembut yang 
ditanam untuknya di pangkalan, dan tiba-tiba mendengar 
suara. 


Suaranya sangat jauh sehingga aku tidak bisa 
mendengarnya dengan pendengaran Xiaolu: suaranya 
sangat dekat, sepertinya bergema di pikiranku. 


Xiaolu tiba-tiba mengetahui sesuatu, dan dia mulai berlari 
dengan liar. Dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak 
mengajukan izin, mengabaikan halangan dari personel 
pangkalan, bergegas keluar pintu. 


Dia berlari kencang, melompati gedung-gedung tinggi di 
Kota B, dan melompati mobil di jalan raya. 


Orang-orang di pangkalan sangat cemas sehingga mereka 
buru-buru memanggil Liang Xian dan beberapa 
supernaturalist untuk mengejar rusa dengan helikopter, ada 
juga Oiao Zhixue, yang paling bisa menahan rusa. 


Tetapi rusa itu berlari terlalu cepat, dia hampir melampaui 
kecepatan suara dan berlari kencang di langit. 


Tenshen-2 di tanduk ingin mengirim pesan ke markas, tetapi 
rusa itu terbang terlalu tinggi dan tidak ada sinyal sama 
sekali. 


Kerumunan mengejar membabi buta hingga mendapat 
informasi dari Celestial No. 2 sebelum menentukan lokasi 
rusa. 


Itu adalah Pemakaman Pingxian, batu nisan para penjelajah 
ruang angkasa, tempat semuanya dimulai. 


Ketika semua orang tiba, rusa itu berdiri di depan batu 
nisan, menjilat batu nisan, dan berteriak "Yoyou'"'. 


Liang Xian berjalan ke Xiaolu dan memeluk lehernya, 
mencoba menghiburnya. 


Tetapi saat ini, dia juga merasakan sesuatu yang berbeda, 
seolah-olah dia telah memahami sesuatu, tetapi dia tidak 
dapat memahami apa pun. 


Dia bertanya dengan tidak percaya: "Tan Yan, apakah itu 
kamu?" 


Angin musim panas bertiup di wajah Liang Xian, hangat, 
seolah merespons, dan sepertinya cuaca biasa saja. 


Apakah ini ilusi saya? Liang Xian bertanya dengan kecewa, 
Saya merasakan kehadiran Anda, di sini, pada saat ini, 
apakah itu ilusi saya? 


"Tidak." Qiao Zhixue mengeluarkan instrumen kecil dan 
melihat sekeliling di depan batu nisan. "Ada respons energi 
khusus di sini. Saya tidak tahu apakah itu kesadaran Tan 
Yan." 


"Rusa Kecil dan Tan Yan terjerat dengan anak-anak ..." Liang 
Xian tiba-tiba memikirkan hal ini, dan dia berteriak ke 
udara, "Tan Yan, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu 
dapat menggunakan rusa kecil itu untuk memberi tahu kami 
, bagaimana kami bisa menemukanmu?? " 


Angin masih bertiup pelan, sepertinya ada yang bicara di 
telinga, tapi suaranya sulit didengar. 


Xiao Lu berteriak tergesa-gesa, dia tidak mengerti apa yang 
didengarnya, hanya ada seseorang yang sedang berbicara 
dengannya. 


Sekelompok karakter kacau muncul di tablet Tenshen II: 
"Saya telah berada di sudut Brother Lu dan dapat menerima 
sinyal pemikirannya, tetapi terjemahannya kacau, apa yang 
harus saya lakukan?" 


"Biarkan saya mencoba!" Cui Heyu berdiri dan berkata, 
"Anda membuka otorisasi dan biarkan saya memasukkan 
prosesor Anda. Izinkan saya mencoba jika saya dapat 
mendengar apa yang dikatakan Tan Yan." 


Secara alami, Tianshen Il tidak akan menolak, meskipun ini 
memungkinkan Cui Heyu untuk menyerang basis data 
intinya melalui Internet, mencuri rahasia Tianshen II, dan 
membuat tiga, empat yang tak terhitung jumlahnya, dan 
tanpa persetujuan dari Tianshen II. Nomor lima, nomor satu 
ratus. 


Namun, Tianshen II percaya pada Cui Heyu, dan dia bersedia 
mengambil risiko ini untuk Tan Yan. 


Cui Heyu memasuki terminal seluler Tianshen II dan terus 
menerus menerima sinyal dari Xiaolu. 


Dia mendengarkan dengan cermat, dan akhirnya 
menangkap beberapa kata yang jelas dari suara yang 
terputus-putus itu-terima kasih, terima kasih, Anda, berpikir 


Tidak peduli seberapa banyak Cui dan Yu, mereka tidak 
dapat mendengarnya. 


Dia tidak mencoba untuk menyerang database Tianshen II, 
Dia kembali ke tubuhnya dengan sangat lembut dan 
memberitahu semua orang apa yang dia dengar. 


"Terima kasih? Terima kasih telah memikirkan saya?" Liang 
Xian dan Oiao Zhixue berkata serempak, "Ternyata begitu!" 


"Apa yang terjadi?" Orang dalam tim kekuatan tampak 
seperti "Siapa saya, di mana saya, apa yang terjadi dan 
mengapa saya tidak memikirkan apa pun?" 


"Konsentrasi pemikiran!" Liang Xian berkata, "Ingat Tembok 
Besar yang melindungi kita di Dunia Resonansi Shumen? 
Tembok Besar tidak sekuat itu, tetapi karena ribuan tahun 
doa dan rezeki spiritual, dalam lingkungan radiasi pengion 
yang kejam, ia memiliki Kekuatan perlindungan. " 


Qiao Zhixue melanjutkan: "Demikian pula, semua yang kami 
lakukan telah membuat Tan Yan dikenal, diingat, dan 
berterima kasih oleh orang-orang di seluruh negeri. Setiap 
pemikiran yang merindukan Tan Yan adalah sebuah doa. 
Setelah pemikiran dipadatkan, kesadaran menjadi 
kekuatan." 


Liang Xian: Jika itu adalah orang biasa, tentu dia tidak akan 
dibangkitkan karena dia merindukan terlalu banyak orang, 
tetapi Tan Yan berbeda. Kesadarannya jauh melebihi orang 
biasa. Ketika tubuhnya hilang, dia tidak mati. Hanya saja 
kesadarannya terlalu lemah. Dunia tidak memiliki energi 
gelap yang cocok untuk kesadaran bertahan, sehingga dia 
telah melemah dan tidak dapat menghubungi kita. " 


Oiao Zhixue: "Namun, kekuatan berpikir terkondensasi, dan 
kekuatan pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya secara 
akurat disampaikan ke kesadaran Tan Yan melalui 
kesadaran, melalui medan gaya kuantum, dan melalui 
keterikatan kuantum, sehingga kesadarannya memiliki 
ruang untuk bertahan hidup dalam hal ini. dunia, jadi tidak 
ada yang Sepenuhnya hilang. " 


Liang Xian: "Ketika" Panduan Menuju Bertahan Hidup di 
Dunia Lain "menjadi subjek wajib, baik tua maupun muda di 
seluruh negeri mulai memperhatikan hal ini. Pada saat ini, 
konsentrasi pemikiran mencapai puncaknya, dan Tan Yan 
dapat akhirnya kirimkan sinyal kepada kami di tempat yang 
paling dia kenal. Satu-satunya yang dapat menerima sinyal 


itu adalah rusa kecil yang telah terlibat overdosis 
dengannya! " 


Dan sekarang, Tan Yan ada di sini, tepat di depan kita! Qiao 
Zhixue berkata dengan penuh semangat. 


Yang lain tidak mengerti mengapa kedua orang ini dapat 
memikirkan begitu banyak kata sederhana, tetapi itu tidak 
penting. Yang penting Tan Yan sangat mungkin tepat di 
depan mereka, ideologis. 


Lalu bagaimana kita mempertahankan kesadarannya? Cui 
Heyu bertanya. 


"Ini ..." Kartu Grafis Liang hidup, dia bisa merasakan Tan Yan 
di sisinya, tapi apa gunanya perasaan ringan? Tak terlihat 
dan tak berwujud, apakah ini juga kehidupan? Apakah Anda 
akan menjalin hubungan dengan Tan Yanren di masa depan? 


Oiao Zhixue menatap batu nisan itu dan berkata, "Kamu 
benar-benar bisa mencobanya." 


Liang Xian: "Apa yang harus dicoba?" 


Gali, dan bawa kembali tulang-tulangnya ke dalam. Qiao 
Zhixue berkata dengan tegas. 


Pada saat ini, semua orang hanya bisa mempercayainya, 
semua orang menggali kuburan dan membawa mayat- 
mayat itu kembali ke ruang penelitian pangkalan tanpa 
meninggalkan satupun. 


Oiao Zhixue juga mengambil beberapa tulang yang telah 
diuji sebelumnya, dan menyatukannya dengan tulangnya. 


"Kami tampaknya selalu meremehkan pengaruh kerangka 
ini pada Tan Yan," kata Qiao Zhi, yang mengenakan jas putih 


dan sarung tangan putih. "Empat puluh satu tahun setelah 
penjelajah luar angkasa meninggal, Tan Yan tetap menjaga 
kerangka ini. . Keterikatan kuantum, dan akhirnya 
kesadaran mengembun di depan batu nisan. Ketertarikan 
macam apa ini? " 


Sejak lahir, ia terlahir sebagai satu, belitan kuantum alami. 
Liang Xian menjawab, Bahkan di kedua ujung alam semesta, 
bahkan jika mereka tidak pernah bertemu, mereka selalu 
memelihara satu kesatuan yang terhubung . 


Ya! Qiao Zhixue mengangguk, Saya pikir tubuh, roh, dan 
kesadaran adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan. 
Seperti kesadaran yang Anda temui di dunia energi gelap, 
mereka merampok tubuh yang tak terhitung jumlahnya, 
tetapi mereka tidak bisa tinggal lama di dalamnya. Tubuh 
perlu terus-menerus diganti. Tan Yan tetap sama, 
kesadarannya begitu kuat, dan pada akhirnya ia tidak dapat 
berintegrasi dengan tubuh, dan abunya menghilang. Jika ia 
meninggalkan tubuh itu lebih awal dan menggantikannya, 
ia akan terus melanjutkan mengambil tubuh orang lain 
seperti kesadaran jahat di masa depan., Jujur saja, ini adalah 
sesuatu yang tidak diinginkan Tan Yan, jadi dia lebih suka 
menghilang. " 


"Tidak peduli berapa banyak mayat yang diganti, hanya 
yang ini yang benar-benar milik Tan Yan!" 


"Saya ingin menggunakan kerangka ini sebagai fondasi 
untuk membentuk kembali tubuh. Jika tubuh yang muncul 
kembali memiliki daya tarik alami pada Tan Yan, maka 
kesadarannya secara alami akan melekat pada tubuh ini dan 
menjadi Tan Yan lagi," kata Qiao Zhixue. 


Apa? Semua orang meragukan telinganya. Bagaimana ini 
bisa terjadi. 


Apa yang tidak mungkin? Qiao Zhixue mengeluarkan 
banyak buku dari rak buku dan meletakkannya di depan 
semua orang, semuanya adalah mitos dan legenda. 


Liang Xian membaliknya, dan semua kebangkitan dalam 
cerita itu ditandai oleh Qiao Zhixue. 


Dia ditinggalkan, pada kenyataannya, dia menghargai Tan 
Yan lebih dari siapa pun, dan dia telah memikirkan cara 
untuk menghidupkan kembali Tan Yan dengan sains. 


"Dalam semua cerita, tiga faktor harus sangat diperlukan 
jika Anda ingin bangkit dari kematian. Tubuh, jiwa, dan 
kekuatan misterius yang tak bisa dicoba. Kebangkitan dalam 
mitologi Yunani kuno pada dasarnya pergi ke dunia bawah 
untuk merebut mayat dan jiwa, sama Saya mereferensikan 
semua cerita, yang paling khas adalah kisah kebangkitan 
inkarnasi teratai Nezha. 


Disebutkan dalam "The Romance of the Gods" bahwa 
setelah kematian Nezha, Taiyi yang asli meminta Nezha 
untuk membangun patung Tuhan di Gunung Cuiping, 
menerima dupa dari ribuan keluarga, dan memenuhi 
keinginannya untuk orang-orang yang beriman. Setelah 
waktu yang lama. , tubuh lumpur menjadi nyata Tubuh, 
orang asli Taiyi dapat membantu kebangkitan Nezha. 
Kemudian, patung itu dihancurkan oleh Li Jing, dan kuil itu 
dibakar lagi, dan Nezha Lonely Soul tidak punya tempat 
tujuan, jadi dia pergi untuk bertanya kepada Taiyi yang 
sebenarnya. Pada saat ini, Taiyi yang asli berbentuk bunga 
teratai dan menutupi jiwa Nezha dengan pil emas untuk 
membantunya bangkit kembali. Tetapi setelah kebangkitan, 
Nezha tidak dapat dianggap sebagai orang yang hidup. Dia 
tidak memiliki tubuh fisik. Meskipun dia dapat menahan 
banyak serangan, cara dia menangani orang yang hidup 
tidak dapat menyakitinya, tetapi di sana harus tetap ada 


kekurangan, yang tidak disebutkan di buku. Jika tidak, Taiyi 
yang asli tidak akan membangkitkan Nezha dengan 
menerima dupa di awal, inkarnasi bunga teratai sebenarnya 
adalah pilihan terakhir. " 


Semua orang: "..." 


Mengapa Qiao Zhixue mampu mempelajari novel kuno 
sebagai makalah akademis? 


"Dari cerita-cerita ini, kita tahu bahwa tubuh itu harus 
memiliki, dan yang terbaik adalah memiliki tubuh asli. 
Pengganti lainnya rusak; jiwa juga harus stabil, jika tidak 
maka tidak perlu bagi orang-orang beriman untuk berdoa; 
akhirnya, yang ilahi kekuatan, seperti Taiyi Jin Dan, Zeus, 
Pluto, atau kekuatan ilahi dewa lainnya yang asli, ini adalah 
faktor kunci yang menghubungkan tubuh dan jiwa. 
Pemahaman saya adalah bahwa kekuatan misterius ini 
sebenarnya adalah roh, dan itu juga merupakan bentuk 
kuantum Keterikatan, tidak peduli kapan Ada koneksi di 
mana-mana. "Qiao Zhixue berkata," Sekarang kesadaran Tan 
Yan telah bersatu kembali dalam pikiran atau doa orang. 
Selama kita menyediakan tubuh yang menarik baginya, dia 
bisa kembali! " 


Bagaimana cara membuat tubuh? Liang Xian telah 
mencerna sepenuhnya apa yang dikatakan Qiao Zhi. 


"Saya dulu membuat kabin pemindai dengan logam memori. 
Itu memindai semua data tubuh Tan Yan dan chip memori 
ini. Ini adalah chip asli yang dibawa Tan Yan ke dunia evolusi 
global untuk membuat chip pertahanan. Itu berisi chip Tan 
Yan chip asli. Informasi nano tidak dapat disalin atau ditiru. 


Tulang para penjelajah ruang angkasa, data tubuh Tan Yan, 
kemampuan saya untuk memvisualisasikan, dan kekuatan 
dekonstruksi Liang Xian, saya rasa kita bisa mencobanya. " 


"Biarkan Qiu Qizheng memadukan Anda dan saya bersama, 
dan kita bekerja sama untuk menciptakan tubuh tanpa jiwa 
dari penjelajah luar angkasa dan semua informasi tubuh Tan 
Yan. Karena daya tarik alam, kesadaran Tan Yan pasti akan 
masuk. Tubuh ini. Tapi kita tidak memiliki kekuatan 
misterius yang Anda sebutkan. Dengan kata lain, 
keterjeratan kuantum saja tidak cukup untuk memberi 
tubuh kekuatan untuk hidup. "Kata Liang Xian. 


"Aku juga memikirkan tentang ini. Apa itu kehidupan? 
Apakah itu detak jantung, apakah itu pikiran, apakah itu 
nafas sebelum mati? Keduanya, juga tidak. Pada akhirnya, 
hidup dianggap sebagai sejenis ilmu manusia. Kekuatan 
misterius itu dapat disentuh hanya dimiliki oleh kehidupan. 
Kehilangan kekuatan ini adalah kematian. "Qiao Zhi 
belajar," Kesadaran jahat terus-menerus mengubah tubuh 
orang yang hidup, dan itu juga mengejar kekuatan ini. Dia 
dapat menelan tubuh kesadaran. Dan untuk memperoleh 
kekuatan ini secara singkat, artinya, kesadaran manusia 
dapat mengontrol kekuatan ini. " 


Hubungkan hidupku dengan kehidupan Tan Yan dengan 
kekuatan kesadaran. Dia melahirkan kehidupan, dan dia 
tinggal bersamaku. Liang Xian mengerti apa yang dimaksud 
Oiao Zhixue. 


Itu saja, bisakah kamu melakukannya? Qiao Zhixue 
bertanya, Harapannya sangat tipis. Begitu berhasil, itu akan 
menjadi keajaiban dalam sejarah sains manusia, dan itu 
akan menjadi bukti kuat yang menghubungkan teologi dan 
sains! 


"Bahkan jika aku gagal, aku tidak akan rugi." Liang Xian 
memandang Oiao Zhixue, "Bahkan jika hanya ada satu dari 
sepuluh ribu kesempatan, selama aku bisa membangunkan 
Tan Yan, aku akan mencoba." 


"Sukses, Anda harus menanggung kehidupan dua orang 
dengan semangat Anda sendiri, dan rentang hidup Anda 
mungkin berkurang." Qiao Zhixue mengingatkan. 


Liang Xian tersenyum: "Itu juga sangat bagus. Mulai 
sekarang, tak satu pun dari kita harus merasakan rasa 
kehilangan satu sama lain. Hidup dan mati bersama adalah 
sejenis kebahagiaan." 


Karena kita memiliki gagasan yang jelas, mari kita coba. 
Qiao Zhixue dengan tegas berkata, Selain itu, masalah ini 
harus dipublikasikan dalam tim kemampuan. Kita harus 
melakukannya di bawah doa semua orang dalam dan 
pengguna kemampuan. Kepercayaan Kekuatan dari akan 
meningkatkan tingkat keberhasilan. " 


Kesadaran Liang Xian saja sudah cukup, tidak ada orang lain 
yang dibutuhkan, semua orang menunggu di luar, berdoa. 


Di ruang penelitian hanya ada Qiao Zhixue, Qiu Qizheng, 
Xiaolu dan Liang Xian.Peran Xiaolu sangat penting. Dia 
memiliki keterikatan kuantum yang sama di antara 
keduanya, dan Liang Xian ingin menggunakan Xiaolulian 
Angkat dia dengan semangat Tan Yan. 


Coba saja kali ini, dan jika dia berhasil, dia akan bertemu 
Tan Yan lagi, dan tinggal bersamanya sampai akhir. Jika dia 


gagal... 


Liang Xian menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir 
Qiu Qi memegang tangan Liang Xian dan Qiao Zhixue, dan 
tangan Liang Xian yang lain sedang memegang rusa. 


Kekuatan yang orang-orang sembah dan rindukan, doa-doa 
tim adikuasa, upaya empat orang, dan obsesi Liang 
Xianyuan dan Tan Yan untuk hidup dan mati bersama. 


Sungguh keajaiban bahwa elemen yang tak terhitung 
jumlahnya saling terkait. 


Hari ini, sepuluh tahun kemudian, saya masih bisa 
memegang tangan Tan Yan tanpa khawatir dia akan 
meninggalkannya kapan saja.Liang Xian sangat senang. 


Cui Heyu menertawakan bahwa Tan Yan baru berusia 
sepuluh tahun karena kebangkitannya hanya diketahui oleh 
orang-orang dari tim adidaya dan tidak dipublikasikan ke 
publik. Kebangkitan orang mati terlalu mengejutkan, jadi 
lebih baik jangan biarkan orang tahu. 


Tan Yan, alih-alih menjadi pahlawan di mata semua orang, ia 
lebih rela menjadi orang biasa dan terus berkontribusi untuk 
negara dalam pos yang tenang. 


Dengan bertambahnya jumlah orang biasa yang memasuki 
"cekungan", telah terjadi beberapa kasus kebangkitan 
kekuatan supernatural anak-anak di seluruh negeri. Anak- 
anak ini tidak memasuki "kosong", tetapi orang tua mereka 
masuk, mereka lahir dengan kekuatan supernatural, dan 
karena mereka terlalu muda untuk mengontrol, negara 
mengirim mereka ke Tan Yan, Supernaturalist terkuat dan 
paling berpengalaman di dunia mengajar anak-anak ini. 


Tan Yan menjual dua rumah di kawasan wisata dan membeli 
bangunan dua lantai di Kota B. Lantai bawah digunakan 
sebagai ruang kelas, dan lantai bawah adalah tempat 
tinggalnya dan Xiaolu. 


Tan Yan hari ini adalah guru Tan di kelas pelatihan biasa. 
Untuk menyembunyikan bahwa ia dilahirkan persis seperti 
pahlawan Tan Yan, ia mengubah gaya rambutnya yang bulat 
dan mengenakan kacamata emas. la terlihat lembut dan 
sopan. 


Anggota tim superpower juga telah menjadi pemimpin tim 
superpower di seluruh negeri dalam sepuluh tahun terakhir. 
Semua orang semakin banyak berkumpul. Hari ini, 
memanfaatkan kebangkitan Tan Yan, mereka berkumpul 
bersama dengan dalih ulang tahunnya sebagai alasan . 


Adapun Liang Xian, dia adalah manajer umum tim adidaya 
Kota B, dan dia siaga hampir 24 jam sehari, tetapi begitu dia 
punya waktu, dia akan datang ke ruang kelas kecil Tan Yan 
dan tinggal bersamanya ... 


Yah, itu tidak bisa dihitung sebagai dunia dua orang, ada 
juga Xiaolu, Tianshen II, dan lebih banyak lagi anak-anak 
dengan kekuatan supernatural. 


Oin Li, yang selalu pendiam, minum terlalu banyak. Dia 
memeluk Tan Yan dengan mabuk, dan berkata dengan datar, 
"Senang sekali kamu masih hidup." 


Kata-kata sederhana menyuarakan suara semua orang. 
Ya, senang sekali bisa hidup. Tan Yan sendiri berpikir begitu. 


Dia pernah merasa bahwa untuk menumbuhkan bakat baru 
untuk negara, tugasnya berakhir di sini, bahkan jika dia 
pergi, tidak akan berpengaruh apa-apa. Tan Yan tidak 
memiliki banyak keinginan untuk hidup, juga tidak takut 
mati. 


Tetapi ketika kesadarannya dibangunkan oleh suara-suara 
orang yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa lebih baik 
hidup. 


Dia telah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk negara, 
tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan apa pun, 
dan selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya. 


Tanpa diduga, bahkan jika dia diminta untuk tidak 
melakukan apa-apa, orang biasa yang telah dilindungi 
olehnya akan mengembalikan Tan Yan dengan caranya 
sendiri. 


Dia diselamatkan oleh negara yang tidak pernah melupakan 
negaranya, dia diselamatkan oleh orang-orang yang 
bersyukur, dan dia diselamatkan oleh rekan yang tidak 
pernah menyerah padanya. 


Zaman ini berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu, orang 
tidak lagi mengandalkan dedikasi seorang pahlawan 
tertentu, tetapi belajar mengandalkan kekuatannya sendiri 
untuk menumbuhkan kolektif untuk menyelamatkan diri. 


Pengorbanan tidak pernah hilang, dan kepergian setiap 
orang gaib atau orang biasa akan membuat orang sedih. 
Tetapi manusia telah belajar untuk menghapus air mata 
mereka setelah menderita, menginjak tubuh para syuhada, 
dan terus bergerak maju, selama mereka bergerak maju, 
mereka akan mengantarkan kematian. Tapi jangan takut 
mati, tubuhmu juga akan membuka jalan bagi pendatang 
baru, generasi demi generasi, dan suatu saat akan bisa naik 
ke puncak. 


Sementara manusia terus-menerus dihancurkan dan diinjak- 
injak, mereka memiliki kekuatan untuk berkembang di 
dalam celah tidak peduli seberapa besar tekanan di kepala 
mereka. 


Suatu hari, perlombaan ini akan mati di bawah kemajuan 
zaman. Tapi semangat gigih mereka tidak akan hilang. 
Diingat dari "Enlightenment of Another World" oleh 
Tianshen II. 


"Ini manusia ..." Setelah membaca semua informasi, 
Tianshen No.1 berseru, "Itu benar-benar membuat orang .... 


tidak, itu membuat kecerdasan buatan sulit untuk dipahami. 
Masih banyak hal yang perlu saya pelajari." 


Dia berpikir sejenak, dan menggunakan foto dari data dari 
Tenshen No. 2 sebagai gambar latar belakang pembawa 
acara. 


Itu di ruang kelas. Tan Yan, Liang Xian, Xiaolu, dan Tianshen 
Il di tanduk Xiaolu, Menteri Yu, Qiao Zhixue, Qiu Oizheng, 
Cui Heyu, Qin Li, Yan Yongfeng, Tu Zishi, dan Yang Shumei 
adalah yang pertama Para anggota berdiri bersama dan 
mengambil foto bersama yang diambil dengan komputer 
yang dikendalikan oleh Qiao Zhixue di Tianshen II. 


Mereka pada akhirnya akan menjadi tua, dan mungkin 
beberapa orang telah meninggal di dunia lain sebelum 
mereka mencapai akhir hidup mereka. Tapi saat ini, waktu 
membeku di dalam tuan rumah Celestial One. Semua orang 
sangat bahagia. Kebahagiaan saat ini juga merupakan masa 
depan yang sulit namun penuh harapan bagi umat manusia. 


Ini bagus. Tianshen-1 merekam langkah saat ini dalam 
memori tuan rumah, dan menambahkan rahasia yang 
sangat rumit padanya, yang tersembunyi jauh di dalam 
memori. 


Ini adalah kekayaannya yang berharga. 


Akhir teks 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: Ahem, artikel ini 
sekarang adalah akhir dari teks resmi. 


Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti artikel, dan 
terima kasih atas dorongan Anda. 


Sebenarnya artikel ini memiliki banyak kekurangan. Karena 
struktur plotnya, banyak konten yang tidak ditulis (misalnya 
cerita si kembar pada bayi saya yang meninggal dunia), tapi 
secara keseluruhan bisa dianggap sebagai cerita dengan 
sebuah akhir sejauh mungkin. Di artikel selanjutnya Lazy 
Youth akan merangkum kekurangan dan kekurangan kali ini, 
melakukan upaya untuk memperbaikinya, terus 
memperbaiki diri, dan berusaha menulis cerita yang lebih 
baik. 


PS: Di sini, artikel baru Amway berikutnya dari Lazy Qing 
akan dibuka Senin depan, 14 Januari 2019- "They All Said | 
Met a Ghost", yang merupakan esai singkat sekitar 20 juta 
kata dalam sudut pandang orang pertama, juga Upaya baru 
. Yang berminat bisa masuk ke kolom atau cari judul yang 
mendukung, terima kasih semuanya ~ 


Teksnya adalah sebagai berikut: 


Halo, semuanya. Nama saya Shen Jianguo. Saya seorang 
guru sekolah malam. Saya mengajar Sixiu dan Ma Zhe. Saya 
sesekali menjelaskan kebijakan dan tindakan terbaru untuk 
siswa. 


Saya pergi ke kelas setiap hari di tengah malam. Saya tidak 
pernah melihat rekan kerja atau siswa saya di siang hari. 
Ruang kelas yang dicari oleh lembaga pelatihan semuanya 
adalah sekolah, rumah sakit, atau rumah yang ditinggalkan. 
Jumlah bus yang menjemput saya adalah 444, dan selalu 
pada tengah malam tepat waktu Muncul di depan rumahku 
dan menghilang sebelum jam lima pagi. 


Apa? Kamu bilang aku bertemu hantu? Mustahil, sebagai 
materialisme ilmiah yang teguh, saya tidak pernah percaya 
bahwa ada hantu di dunia ini! 


Hanya saja saya punya masalah akhir-akhir ini. Bisakah 
organisasi pelatihan memajukan kelas sedikit lebih awal? 
Bukankah bagus sekitar jam 20? Saya tidak takut, saya 
tidak takut botak, dan rambut saya akan rontok jika 
begadang. 


PS: Sesuaikan cerpen, esai orang pertama mudah manis, 
sekitar 15-20 minggu kata, materialisme ilmiah yang serius 
(seringkali tidak ada uang) Guru diserang oleh X 
mendominasi tuan surgawi. 


Jam buka harus setelah menulis "Aku Hanya Ingin Pensiun 
Dengan Tenang", dan masih mencintai semua orang ( 3) ? 


140 


Bab 141 Ruang kelas teraman di dunia 


Bab 141 Ruang kelas teraman di dunia (1) 


"Pagi Guru Tan!" 
"Guru Tan lebih awal!" 


Pada hari Minggu pukul sepuluh pagi, anak-anak bergegas 
ke kelas pelatihan Tan Yan tepat waktu, dan menyapanya 
bersama-sama. 


Guru Tan yang berkacamata emas lembut dan lembut. Baju 
putih lengan panjang menutupi seluruh ototnya. Dia terlihat 
seperti guru muda biasa. Jika dia memakai gaun panjang di 
zaman dulu, dia lebih seperti ayam tanpa tangan. Sarjana 
yang kuat. 


Siapa tahu orang terkuat di tim adidaya saat ini ternyata 
tidak berbahaya. 


Halo semuanya. Tan Yan tersenyum dan melambai kepada 
anak-anak Xiaolu berdiri di belakang Tan Yan dan 
memandang murid-murid Tan Yan dengan sepasang mata 
yang cerah dan transparan. 


Ini adalah rekan-rekannya, saudara laki-laki dan perempuan, 
dia adalah saudara laki-laki tertua! 


Xiao Lu merasa bangga dan mengangkat lehernya. 


Anak-anak juga menghormati kakak laki-laki Xiaolu. Ketika 
mereka pertama kali datang ke kelas pelatihan, setiap anak 
yang melihat rusa kecil ingin menyentuhnya, menarik 


tanduknya, atau naik turun di atas tubuhnya yang tinggi, 
menunggangi rusa kecil itu. lebih tinggi dari seekor kuda Di 
punggungnya, dia berteriak "mengemudi" dan 
"mengemudi"! 


Tapi rusa jenis apa itu? Apakah dia jenis rusa yang bisa 
diganggu? 


Ketika anak-anak beruang ingin naik ke punggungnya, rusa 
hanya mengguncang tubuhnya sedikit dan memantulkan 
anak-anak beruang itu ke udara. Tan Yan kemudian akan 
secara akurat menangkap anak-anak yang sedang terbang 
di dalam kelas agar tidak tertangkap. Jatuh. 


Sebagian besar anak beruang akan menangis keras saat ini, 
berteriak, "Aku ingin mencari Ibu dan Ayah untuk 
mengalahkanmu, biarkan Guru Tan mengalahkan rusa." 


Siapa Tan Yan? Dia adil dan tegas, dan dia sangat mencintai 
Xiaolu, jadi dia tidak akan memaafkan anak-anak ini. 


Letakkan anak beruang di kursi dan biarkan dia menangis. 
Tan Yan berjalan menghampiri dan menyentuh punggung 
rusa dengan nyaman, agar ia tidak marah, agar ayahnya 
tidak membiarkan rusa itu diganggu. 


Tan Yan membujuk sedikit, dan Xiao Lu senang. Cium wajah 
Tan Yan dan jadilah anak yang bahagia bersama ayah. 


Anak beruang itu menangis sangat keras, tetapi tidak ada 
yang memperhatikannya, jadi dia menangis dan ingin lari 
pulang. Tapi Tan Yan membuka tutup pelindung, dan tidak 
ada yang bisa melarikan diri. 


Saat ini, anak beruang akan berpikir, apakah saya tidak 
mampu memiliki kekuatan supernatural? Kalahkan dia 
sendiri! 


Namun, kemampuan seorang anak ... 


Singkatnya, saya ditendang ringan oleh rusa, dengan 
hidung memar dan wajah bengkak di atas meja, meragukan 
kehidupan. 


Pada saat ini, Tan Yan memberi tahu anak-anak beruang: 
"Rusa Kecil bukanlah rusa biasa. Dia adalah anggota tim 
supernatural. Dia telah menyelamatkan banyak orang di 
dunia lain dan membuat pencapaian yang tak terhitung 
jumlahnya. Dia adalah petarung yang hebat. Dia adalah 
bukan manusia dan mendiskriminasi dia. Tidak sopan 
baginya untuk naik ke tubuhnya tanpa meminta izin dari 
rusa. Saya adalah penjaga rusa dan tidak akan membiarkan 
hal ini terjadi. " 


Wah, bagaimana bisa rusa dibandingkan dengan manusia? 
Teriak anak beruang itu lagi. 


"Rusa itu berbeda. Ia petarung terbaik. Ia pantas dihormati 
oleh semua orang, tetapi waktunya belum tepat. Suatu hari, 
rusa akan dikagumi oleh semua orang seperti saya. Dan 
Anda tidak tahu itu di negara lain. Dalam tim kekuatan 
supernatural, rusa dikenal sebagai 'Rusa Orisinal', 'keajaiban 
terbesar di bawah dewa', dan beberapa kekuatan 
supernatural bahkan menyembah dan mendoakannya 
sebagai keyakinan. " 


"Tapi tapi..." 


Tidak tetapi, tidak menyesatkan, tidak ada alasan. Guru Tan, 
yang terlihat sangat lembut, berkata dengan sungguh- 
sungguh, Dalam kasus saya, hanya kepatuhan dan eksekusi. 
Kamu muda dan lemah, tetapi kamu tidak menyebabkan 
banyak kerusakan, tetapi kamu sangat berbahaya. Jika 
orang dewasa memegang pisau atau gudang kayu, dia akan 
mengerti bahwa senjata di tangannya berbahaya dan dapat 


mengontrol kekuatannya sendiri. Anak-anak kecil tidak, 
mereka tidak mengerti bahaya apa yang akan ditimbulkan 
oleh senjata tersebut. , dan karena ini, kekuatan 
supernatural pada Anda bahkan lebih berbahaya daripada 
beberapa penjahat yang tidak menaruh curiga. " 


Anak beruang itu menghentikan air matanya. 


"Para gangster setidaknya memiliki tujuan, dapat diprediksi, 
dan dapat dihindari. Anda sering hanya menyebabkan 
malapetaka karena kesenangan. Sekarang di mata saya, 
Anda beberapa dipersenjatai dengan senjata yang kuat, 
tanpa tujuan, tidak dapat diprediksi, emosional, elemen 
Berbahaya yang tidak stabil dan dapat menyerang orang 
lain orang atau benda karena kemarahan sementara kapan 
saja. Hadapi kemampuan Anda, belajarlah untuk mematuhi 
dan mengontrol, dan jangan perlakukan diri Anda sebagai 
anak-anak. Sekarang Anda memasuki kelas ini, Anda bukan 
lagi anak-anak, tetapi alien. Can the cadangan tim! " 


Setelah Tan Yan berkata, dia mengangguk ke Yang 
Pangpang, murid nomor satu yang telah berdiri di 
belakangnya dengan patuh. 


Anak laki-laki gemuk yang baru berumur sembilan tahun 
berdiri, melepas sarung tangan putih di tangan kanannya, 
dan meletakkan tangannya di atas meja. 


Meja itu menghilang begitu saja. 
Anak-anak beruang itu berkata "Ah". 


Teman sekelas ini bernama Yang Shijian. Dia murid 
pertamaku. Dia sudah belajar denganku sejak umur 3 tahun. 
Pertama kali dia menunjukkan kemampuannya saat dia 
berumur 2 setengah tahun. Dengan angka dan grafik yang 
sederhana , Yang Shijian lelah belajar dan menjadi bosan. 


Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buku 
bergambar, dan buku bergambar itu menghilang. 


Sejak itu, selama Yang Shijian memiliki emosi negatif, 
bahkan pikiran kecil, itu akan melenyapkan keberadaan 
target. Untungnya, keluarganya sangat kooperatif, dan 
segera dikirim ke tim adidaya setelah menemukan masalah 
tersebut, dan menahan bahayanya. Jika tidak, jika Yang 
Shijian bertengkar dengan kerabatnya suatu hari, dan dia 
tidak sengaja saling bersentuhan, itu hanya akan 
menyebabkan malapetaka. " 


Setiap kali Tan Yan berkata, Fatty Yang tersipu. Dia 
mengenakan sarung tangan dalam diam dan memandang 
guru dengan menyedihkan. Matanya berkata, "Guru, jangan 
katakan, ini sangat memalukan", tetapi pendidikan yang dia 
terima dari masa kanak-kanak hingga besar membuat dia 
tahu bahwa Guru Tan tidak dapat menyela ketika berbicara. 


Tentu saja, teman sekelas Yang Shijian luar biasa, Tan Yan 
mengubah gaya melukisnya. Dia memahami kekhususan 
kekuatannya dan tidak akan merugikan orang lain. 
Meskipun dia tidak nyaman memakai sarung tangan, dia 
mungkin ditertawakan oleh siswa lain di sekolah. , tapi 
Teman Sekelas Yang Shijian menggunakan hatinya yang 
murah hati untuk mentolerir semua kejanggalan anak-anak. 
Selama bertahun-tahun, dia dengan tegas menuntut dirinya 
sendiri dan tidak pernah menyalahgunakan kekuatan 
supernatural. " 


Wajah Fat Yang bahkan lebih merah, tapi dia tidak malu, tapi 
bangga! 


Guru Tan memujinya, dan dia menegakkan dadanya! 


Yang Pangpang adalah anak yang istimewa, dia adalah cucu 
dari Yang Shumei. Bibi Yang telah berkontribusi bagi negara 


selama bertahun-tahun. Ketika Tan Yan meninggal, 
menantunya hamil. 


Yang Shumei ingin anaknya diberi nama Tan, dan dia akan 
mengenali Tan Yan sebagai ayah baptis di masa depan, dan 
akan membantunya menyapu kuburan setiap Tahun Baru 
Imlek. Namun keluarga tersebut keberatan, dan akhirnya 
harus mengikuti nama belakang Bibi Yang dan bernama 
Yang Shijian. Shi Jian, Shi Jian, itu adalah "batu tinta" yang 
dibongkar untuk memperingati Tan Yan. 


Saat itu anak itu belum lahir, belum jelas apakah itu laki-laki 
atau perempuan, namanya sudah ada dan tidak bisa diubah. 
Orang tua saya sangat khawatir, tetapi sebagai anggota dari 
departemen khusus negara, orang supernatural luar 
angkasa pertama di negara itu, pemilik beberapa rumah di 
Kota B, dan bibi Yang, yang telah melalui "lubang" yang tak 
terhitung jumlahnya dan keluarganya telah Keistimewaan 
menanam chip memori pertama, adalah yang terbesar 
dalam keluarga, tidak ada yang bisa menolaknya. 


Yang Shijian juga tampaknya sangat terkait dengan tim 
adidaya, ketika ibunya mengandung dia selama sembilan 
setengah bulan, dia menemukan ruang kosong di 
supermarket belanja bahan makanan. Untungnya, dia telah 
menanamkan chip pertahanan, yang dapat melindungi anak 
di dalam perutnya dan orang-orang malang yang terlibat 
dengannya. 


Saya hanya tidak menyangka bahwa saat menunggu 
penyelamatan, dia terstimulasi dan melahirkan lebih cepat 
dari jadwal! 


Yang Pang Pang adalah anak pertama yang lahir di dunia 
lain dalam sejarah, dan kelahirannya luar biasa. Dan 
kekuatannya juga sangat  kuat.Kemampuan untuk 


menghilangkan materi bukanlah kekuatan spasial, tetapi 
kekuatan yang lebih magis. 


Menurut analisis Oiao Zhixue, item yang disentuh oleh Fatty 
Yang tidak benar-benar menghilang, tetapi membusuk dan 
dipindahkan ke dunia lain. la melewati "kekosongan" 
sebelum ia lahir, dan ia sendiri memiliki ciri "kosong", 
mampu memindahkan benda lain ke luar angkasa. 


Dengan kata lain, ketika dia benar-benar menguasai 
kemampuannya, Yang Shijian akan membawa terobosan 
dalam evolusi manusia. Dia adalah apa yang dicari oleh 
negara, seorang evolusioner sejati, orang yang cakap yang 
dapat dengan bebas bepergian ke luar angkasa. 


Orang yang bisa menggantikan Tan Yan dan Liang Xian! 


Untuk mengasuh Fatty Yang, Bibi Yang hanya mengirim 
anaknya yang berusia dua setengah tahun ke pangkalan 
untuk pelatihan. Dia sangat percaya pada organisasi. 


Guo Ji'an juga memusingkan siapa yang akan mengajar 
Yang Shijian. Pada akhirnya, Tan Yan berinisiatif dan 
memutuskan untuk melatih Yang Fatty sendiri, sehingga dia 
bisa belajar menggunakan kemampuan tanpa menjadi 
bengkok, dan dia bisa memiliki kehidupan normal sebagai 
seorang anak. 


Setelah mengajar Yang Shijian selama beberapa tahun, Tan 
Yan menjadi semakin berpengalaman, dan negara 
menyerahkan tugas melatih generasi berikutnya kepadanya, 
dan dia akan merawat anak-anak yang telah terbangun. 


Anak-anak beruang itu memandang ke meja yang hilang 
setelah disentuh Yang Pangpang, mereka begitu ketakutan 
hingga tidak berani terengah-engah, karena takut akan 


menyebabkan Yang Pangpang menghilang dengan 
sendirinya. 


Dengan Yang Pangpang dan Xiaolu di sini, anak-anak 
beruang itu bertangan sangat baik, jadi mereka membuat 
keributan di awal, memainkan emosi kecil, dan setelah 
penindasan dua kekuatan, mereka semua menjadi anak 
yang baik di kelas pelatihan. 


Anggota tim supernatural mengatakan bahwa setelah 
mereka menikah dan memiliki anak di masa depan, mereka 
juga akan memberikan anak mereka kepada Tan Yan, jadi 
jangan khawatir. 


Menteri Yu menghela nafas lebih banyak lagi. Akan sangat 
bagus jika dia bertemu Tan Yan lebih awal, dan dia akan 
memberikan orang-orang kepada Tan Yan untuk pendidikan 
ketika Liang Xian masih kecil, dan itu tidak akan terjadi 
sekarang ... 


Oke, sudah cukup bagus sekarang. 
Setelah menyapa anak-anak, Tan Yan memulai kelas hari ini. 


Baru-baru ini, seorang anak baru bergabung, seorang gadis 
dengan temperamen sekeras rambut, dan dua kepang 
croissant begitu keras hingga mereka akan terbang. 


Anak yang baru lahir memiliki ketaatan yang rendah, 
sehingga Tan Yan mengajarinya untuk patuh, dimulai 
dengan berdiri dalam postur militer. 


Hanya saja gadis-gadis itu tidak takut dengan kekuatan 
supernatural Yang Fatty, dan tidak ada yang menerimanya, 
mereka hanya tidak menurut. Dia sangat marah ketika 
dikirim ke kelas pelatihan ini, dia ingin menjadi anak biasa! 


Tetapi anak-anak biasa tidak akan membiarkan waktu jatuh 
ke dalam siklus! 


Anak Ban Qiuqiu terlalu kuat. Begitu dia tidak 
menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia bangun pagi-pagi 
dan pergi ke sekolah untuk mengerjakannya. Untuk 
menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia tertegun siklus 
membaca pagi sepuluh menit sebanyak enam kali. Selama 
satu jam, seluruh kelas tidak menyadarinya. Sampai 
siklusnya diangkat, dia menyadari betapa buruknya Ban 
Oiugiu telah melakukan. 


Tentu saja, dalam menghadapi kekuatan besar Tan Yan, Ban 
Oiugiu tidak dapat menggunakan kekuatan tidak peduli 
seberapa kuatnya itu. Dan dia sangat menyukai rusa, Tan 
Yan memberitahunya bahwa selama tugasnya selesai, dia 
bisa berfoto dengan rusa, dan Ban Oiugiu hanya patuh. 


Di kelas hari ini, Tan Yan mengajak beberapa anak untuk 
bermain Kubus Rubik, dan Ban Oiugiu dihukum di stasiun ... 
batuk batuk, itu meredakan amarahnya. 


Kelas sedang berlangsung, dan pintu kelas dibuka. 


Tiga pria bertopeng bergegas ke ruang kelas bersama 
Mucang, salah satu dari mereka meraih Ban Oiugiu dan 
menekan Mucang ke pelipisnya. 


"Jangan bergerak, jika aku berani bergerak, aku akan 
membunuhnya di gudang kayu!!" 


Semua orang di kelas pelatihan: "..." 
Oh. 


Seorang pria besar menjentikkan jarinya, dan sekumpulan 
api menyala di jarinya: "Apakah kamu melihatnya? Laozi 


adalah orang supernatural! Siapa yang berani melawan dan 
membakarnya sampai mati!" 


Semua orang di kelas pelatihan: "..." 


Oh. 


141 


Bab 142 Ruang kelas teraman di dunia 


Bab 142 Ruang kelas teraman di dunia (2) 


Dengan keras, pintu kelas dibuka. 


Tiga pria bertopeng bergegas ke ruang kelas bersama 
Mucang, dan salah satu dari mereka meraih Ban Qiuqiu dan 
menekan Mucang ke pelipisnya. 


"Jangan bergerak, aku akan membunuhnya jika aku berani 
bergerak!!" 


Seorang pria besar menjentikkan jarinya, dan sekumpulan 
api menyala di jarinya: "Apakah kamu melihatnya? Lao Tzu 
adalah orang yang supernatural! Siapa yang berani 
melawan dan membakarnya sampai mati!" 


Yang Pangpang menguap: "Ban Oiugiu, apakah kamu sudah 
bermain cukup? Saya sudah mengulanginya 20 kali, dan 
setiap kali aksi barisnya persis sama. Jika kamu ingin lari, 
lari secepatnya. Kenapa kamu masih harus tertangkap 
setiap kali dalam reinkarnasi waktu Anda sendiri? Ambil? " 


Tiga penculik: "?" 


Penculik yang menggunakan gudang kayu untuk melawan 
kuil Ban Oiugiu berkata dengan keras: "Semua orang 
mendengarkanku, letakkan tanganmu di atas kepalamu, 
dan anak itu meletakkan barang-barang di tangannya dan 
mendatangiku, berdiri di belakangku!" 


untungnya, akhirnya ada perkembangan yang berbeda. 
Fatty Yang dan beberapa anak dengan patuh meletakkan 


Kubus Rubik di tangan mereka. Teman sekelas yang gemuk 
itu juga ingin melepas sarung tangan, tapi Tan Yan 
memelototinya, dan akhirnya tidak mau. tidak melepasnya. 


Tan Yan perlahan bangkit, meletakkan kepalanya di 
tangannya, dan menatap ketiga penculik itu. 


Lima anak dan Ban Qiuqiu berjalan di belakang para 
penculik. Masing-masing dari ketiganya mengancam Ban 
Qiuqiu dengan gudang kayu, satu jari menempel pada api, 
dan yang terakhir mengambil pisau, meraih pergelangan 
tangan seorang gadis kecil yang putih dan lembut, dan 
memberi isyarat. Ingin membuat pisau di lengannya. 


Apakah kamu di sini untuk mengambil chip pertahanan? Tan 
Yan bertanya dengan tenang. 


Jadi apa! Bandit dengan pisau itu entah bagaimana 
menghentikan gerakan tangannya, dan berkata dengan 
kejam kepada Tan Yan, Kita sudah memiliki kemampuan. 
Selama kita mengambil chip pertahanan dan 
mencangkokkannya pada kita, kita dapat membawa orang 
masuk. kemampuan kebangkitan "kosong"! Mereka yang 
tidak bisa dibangunkan dibunuh dan dibangunkan untuk 
bergabung dengan organisasi kita. Cepat atau lambat kita 
akan bisa membentuk organisasi kekuatan bawah tanah 
yang bisa bersaing dengan pemerintah. Saat itu, kita akan 
memiliki semua yang kita miliki. butuh uang, wanita atau 
status, hahahahahaha!!! " 


Dua gangster lainnya memandangnya seperti hantu: 
"Apakah kamu gila? Cepat dan gali chip memori, katakan 
padanya apa hal-hal yang tidak berguna ini?" 


Melihat penculik dengan pisau itu memegangi gadis kecil Li 
Mengmeng, Tan Yan bertanya: "Berapa banyak dari kalian di 


sana, di mana, dan bagaimana kalian bertiga menatap di 
sini? Siapa yang menghasutmu?" 


"Kakak tertua kami duduk di pangkalan. Dia membawa kami 
tunawisma dan mengawasi orang-orang bersama. Kami 
dibagi menjadi lima kelompok untuk mengambil chip 
memori, dan empat kelompok yang tersisa pergi ke tempat 
lain untuk mencari peluang. Kami bertiga telah berada di 
Kota B selama beberapa hari. Semua penjaga sekolah sangat 
ketat. Kelas bimbingan belajar ekstrakurikuler di kota B 
telah menjadi jauh lebih teratur selama bertahun-tahun. 
Kebanyakan dari mereka didirikan di sebelah kantor polisi 
dan tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Hanya Anda 
yang melatih Kelas menerima lima atau enam siswa sekolah 
dasar. Tidak ada perlindungan dari tim adidaya, polisi 
bersenjata, dan departemen keamanan publik, jadi saya 
tidak bertanya siapa yang Anda cari. " 


"Kamu sangat sakit! Kenapa kamu mengatakan sesuatu!" 
Penculik api menampar penculik pisau, meraih pisaunya, 
dan menarik lengan Li Mengmeng untuk dengan paksa 
menggali chip. 


Pernahkah kamu melihat yang disebut kakak laki-laki? Tan 
Yan terus bertanya. 


Penculik api berhenti. Dia menemukan bahwa dia mencoba 
secara tidak terkendali untuk menjawab kata-kata guru 
yang lembut: "Tidak, setiap kali kakak tertua menghubungi 
kami, ada seorang sekretaris. Kami memanggilnya 
Sekretaris Lin. Kali ini, chipnya juga digali. Itu harus 
diserahkan kepada Sekretaris Lin, dan setelah kakak tertua 
bekerja sama dengan luar negeri untuk menghapus sistem 
identifikasi nano, itu akan didistribusikan ke semua orang di 
organisasi. 


Paman penculik, jika kamu mendapatkan chipnya, 
bagaimana kamu menghubungi Sekretaris Lin? Li 
Mengmeng, mengenakan gaun putri, memegang jari 
backhand penculik api dan bertanya. 


"Rencananya adalah membunuhmu dengan chip dan 
melarikan diri sebelum polisi tiba. Sekretaris Lin telah 
memberi kami informasi kontak, dan dia akan mengiriminya 
gambar chip itu ketika dia mendapatkannya, dan dia akan 
mengirimkan tempat pertemuan kepada kami.." 


Oh, paman, aku akan memberimu chipnya, bisakah kamu 
membawa kami untuk mencari Sekretaris Lin? Li Mengmeng 
berkedip dan berkedip dengan matanya yang besar, sangat 
manis. 


"Tentu saja ..." Penculik api berjuang untuk beberapa saat, Li 
Mengmeng menggenggam lebih erat ketika dia melihatnya, 
dan penculik api menyerah setelah 3 detik, "Tentu saja tidak 
apa-apa, paman bisa melakukan apa saja untukmu!" 


Penculik dengan pisau masih memegang postur Li 
Mengmeng seperti orang bodoh, dan penculik api telah 
dikendalikan. 


Penculik Mucang memandang Li Mengmeng dengan ngeri: 
"Kamu, kamu adalah orang yang supernatural!" 


Dia melihat dengan jelas bahwa selama dia bertemu gadis 
kecil ini atau disentuh olehnya, dia akan kehilangan kendali 
diri dan dikendalikan olehnya. 


Dia memutuskan untuk membunuh Li Mengmeng! 


Penculik Mucang dengan tegas membidik Li Mengmeng, 
menarik pelatuknya, dan peluru terbang ke posisi kurang 
dari 10 cm di depan wajah Li Mengmeng. 


Penculik Mucang dengan tegas membidik Li Mengmeng, 
menarik pelatuknya, dan peluru terbang ke posisi kurang 
dari 10 cm di depan wajah Li Mengmeng. 


Penculik Mucang dengan tegas membidik Li Mengmeng, 
menarik pelatuknya, dan peluru terbang ke posisi kurang 
dari 10 cm di depan wajah Li Mengmeng. 


Semua orang: "..." 


Ban Oiugiu dengan malas berkata: "Mengmeng, saya telah 
mengulanginya ratusan kali dalam lima menit, tetapi Anda 
membiarkan tempat, benar-benar membiarkan dia 
menembak Anda dengan peluru?" 


Li Mengmeng sedih: "Saya tidak disandera oleh dua 
penculik. Saudara Xiaoyu juga tidak ada di sini untuk 
membantu saya." 


Setelah melihat anak laki-laki tertinggi di kelas, anak ini 
baru berumur 9 tahun, tapi dia 160 cukup tinggi dan 
tumbuh sangat cepat. 


Hang Tianyu memutar matanya dengan sangat polos. Li 
Mengmeng telah sepenuhnya mengendalikan para penculik 
api. Lima menit sudah cukup bagi penculik api untuk 
memeluknya dan melarikan diri dari jangkauan. Dia tidak 
bergerak dan menunggu dia untuk menyelamatkannya. 


Hang Tianyu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan 
kecantikan, tetapi hanya dua gadis di kelas pelatihan yang 
begitu kuat dan mesum. Li Mengmeng mencoba untuk 
mengontrol Tan Yan ketika dia pertama kali masuk kelas. 
Akhirnya, dia diajari menjadi seorang laki-laki oleh Xiaolu. 
Sejak itu, dia patuh pada Guru Tan dan Guru Lu. Namun 
teman-teman sekelasnya dikendalikan olehnya. Saat 
pertama kali bertemu, mereka berjabat tangan dan bercerita 


tentang hal mengompol tadi malam. Persis seperti ini, Hang 
Tianyu ditertawakan oleh Li Mengmeng selama sebulan 
penuh. 


Yang Pangpang berkata dengan wajah serius: "Xiaoyu 
membantunya dan tidak bisa menunda waktu Guru Tan 
lagi." 


Hang Tianyu menghela nafas dan berjalan diantara Li 
Mengmeng dan pelurunya. Kali ini, peluru ditembakkan 
untuk yang ke 126 kalinya. Kali ini, Ban Qiuqiu tidak 
menggunakan kemampuannya lagi. Saat penculik Mucang 
melihat seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di depan Li 
Mengmeng, dia kaget dan menembak beberapa tembakan 
lagi ke gudang. 


Hang Tianyu meletakkan tangan kanannya di tengah alisnya 
dan menyebarkannya ke arah peluru. Panas yang sangat 
tinggi terpancar dari telapak tangannya. Panas yang 
mengerikan itu langsung melelehkan peluru menjadi besi 
cair dan jatuh ke tanah dengan "Zila Zila" yang menyala- 
nyala. Suara, aliran udara yang dibawa oleh panas memutar 
udara, dan rambut Li Mengmeng meringkuk di belakangnya. 


"Centang" dan "Centang", celana Hang Tianyu meneteskan 
air, dan wajahnya langsung memerah. Melihat peluru 
penculik itu ditembakkan, dia segera mengepalkan tangan 
kanannya lagi, dan panas di dalam ruangan segera 
menghilang, saat jika dia telah disingkirkan oleh Hang 
Tianyu. 


Dia menatap Tan Yan dengan sedih: "Tuan Tan 
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ..." 


Kemampuan Hang Tianyu sangat mematikan, ia bukanlah 
kemampuan tipe api, tapi telapak tangannya bisa 
mengeluarkan panas yang sangat tinggi. Hanya saja dia 


terlalu muda untuk mengontrol kekuatan ini, dan dia akan 
kencing di celananya setiap kali dia menggunakannya 
secara tidak sadar. 


Pemuda tampan yang menyelamatkan orang-orang 
mengencingi celananya di depan teman-teman sekelas dan 
para penculiknya, Hang Tianyu sangat sedih hingga hampir 
menangis. 


Li Mengmeng memeluk pinggangnya dari belakang, dan 
berkata dengan gembira: "Tapi Brother Xiaoyu 
menyelamatkan saya. Brother Xiaoyu, yang sangat 
mencintai wajah, menyelamatkan saya. Brother Xiaoyu 
adalah yang terbaik! Menunggu Anda untuk dapat 
mengontrol kemampuan di masa depan . Sekarang, itu pasti 
pejuang yang paling kuat! " 


Menurutku Fatty Yang masih yang terkuat. Ban Oiugiu tidak 
senang, dan pria itu masih ditahan oleh para penculik 
Mucang, jadi dia bertengkar dengan Li Mengmeng. 


Siklus waktu Ban Oiugiu bekerja untuk setiap siswa di kelas 
pelatihan. Hanya Yang Shijian, yang tampaknya memiliki 
perisai ruang di sekelilingnya, tidak dikendalikan oleh 
kemampuan Ban Oiugiu. Sejak saat itu, Oiugiu akan secara 
selektif mendengarkannya sesekali. kata-kata. 


Seorang anak laki-laki pendek berjalan di depan Hang 
Tianyu dan menginjak tanah yang dituangkan dengan besi 
dengan kakinya, dan ubin segera pulih. Dia berjalan ke arah 
Tan Yan dan mengangkat kepalanya dan berkata, "Guru, 
saya telah membersihkan kelas." 


Kerja bagus. Tan Yan menyentuh kepalanya. 


Xiaolu juga datang dan menjilat si bocah pendek Feng Xin. 


Ban Qiuqiu dan Li Mengmeng yang sedang berdebat tiba- 
tiba berhenti berdebat, mengulurkan tangan mereka ke 
rusa, dan berkata pada saat yang sama: "Saya ingin saudara 
rusa mencium!" 


Penculik Mucang benar-benar terpana. Dia meletakkan 
Oiugiu dari tempat kerja, lututnya lembut, dan dia berlutut 
di tanah dengan "celepuk": "Siapa kalian di bumi?" 


"Kamu menonton kelas latihanku tiga hari yang lalu. Untuk 
membawamu ke umpan, aku secara khusus meminta tim 
kemampuan untuk menghindari sini saat berpatroli. Setelah 
menunggu sekian lama, kamu akhirnya datang." Kata Tan 
Yan, "Aku pikir begitu adalah orang asing yang kuat. Mereka 
yang mampu, saya tidak menyangka bahwa mereka hanya 
anggota dari pinggiran organisasi, dan bahkan tidak tahu 
siapa pemimpinnya. Sungguh menyia-nyiakan hari-hari 
penempatan kami. " 


Dia bertepuk tangan, dan beberapa anggota tim 
supernatural berjalan ke bawah, menangkap ketiga 
penculik, dan melepas topeng di wajah mereka. 


Kijang Kecil mengajak Hang Tianyu mandi dan mengganti 
celananya, Tan Yan menyentuh wajah keras kepala Hang 
Tianyu, dan berkata dengan lembut, Tidak ada apa-apa 
untuk menyelamatkan rekanmu dari pendarahan dan luka. 
Kamu adalah pria pemberani yang dapat mengatasi 
kelemahanmu : Jangan menangis., Menghadapi 
kekurangannya sendiri dan mengalahkannya, inilah pejuang 
sejati. " 


Ya! Hang Tianyu tidak lagi tertekan, dan mengikuti rusa ke 
atas untuk mandi. 


"Sayangnya, hanya ada informasi kontak Sekretaris Lin, dan 
tidak ada cara untuk menghapus organisasi bawah tanah ini 


.." Seorang pejuang supernatural menghela nafas. 
Ketemu. Anak laki-laki terakhir yang diam berkata tiba-tiba. 
Dia tidak memiliki penglihatan dan buta. 


Xiao Mo, apa yang kamu lihat? Tan Yan menepuk bahu anak 
laki-laki Qin Mo itu dengan semangat. 


"Saya menemukan titik terang Sekretaris Lin di ketiganya, 
dan melihat 'titik terang yang sangat besar melalui titik 
terang, haruskah itu saudara tertua?" Kata Qin Mo tidak 
terlalu percaya diri. 


Dia buta sejak lahir, tetapi tiba-tiba dia bisa "melihat" titik 
terang dalam pikirannya suatu hari, baik dari orang tuanya 
maupun dari orang-orang di sekitarnya. Dia menemukan 
bahwa setiap titik terang mewakili seseorang, dan titik 
terang orang gaib itu sangat besar dan cerah. 


Oin Mo tidak dapat melihat sesuatu, tetapi dia dapat 
merasakan kontak antara orang-orang, dan dia bahkan 
dapat melacak kesadaran ini. Melalui kontak antara tiga 
penculik dan Sekretaris Lin, dia menemukan Sekretaris Lin 
dalam ruang kesadaran yang luas, dan kemudian melacak 
pembawa pesan utama organisasi ini melalui kesadaran 
Sekretaris Lin. 


Setiap kontak akan meninggalkan jejak kesadaran, dan Qin 
Mo dapat menemukan jejak ini di seluruh kota B. 


Kekuatannya paling stabil di kelas pelatihan saat ini, tanpa 
cacat, dan mudah digunakan. Tan Yan menduga seiring 
dengan pertumbuhannya, ruang lingkup kemampuan ini 
secara bertahap akan meluas ke seluruh negeri, dunia, dan 
bahkan ruang yang berbeda. 


Kalau dikatakan satu-satunya kekurangannya adalah 
kebutaan. Dan tampaknya justru karena kebutaan itulah 
kemampuan persepsi Oin Mo lebih akut. 


Dia ingin mencari tahu apa yang bisa menggantikan mata, 
dan kesadarannya bergema sendiri, memberi Oin Mo. 
kekuatan seperti itu. 


Tan Yan dapat membayangkan bahwa di masa depan, 
selama Qin Mo hadir, tim negara adidaya yang pergi ke 
dunia lain untuk menyelamatkan orang tidak akan pernah 
terpisah, dan setiap orang yang masih hidup dapat 
ditemukan dan dibawa kembali. 


Yang Shijian, Ban Oiugiu, Li Mengmeng, Hang Tianyu, Feng 
Xin, dan Oin Mo, potensi keenam anak ini tidak terbatas. 
Mereka adalah harapan masa depan, dan negara akan lega 
hanya jika mereka diajar oleh Tan Yan . 


Oin Mo, apakah kamu ingin menangkap tahanan bersama 
pamanmu? Prajurit dari tim supernatural bertanya. 


Ya. Qin Mo tidak banyak bicara, jadi dia mengangguk. 


Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Prajurit itu 
memeluknya. 


"Aku tidak takut." Oin Mo berkata dengan ringan, "Ms. Tan 
akan bersamaku." 


Ms. Tan tidak akan mengikuti kali ini, tetapi Kapten Liang 
ada di sini, jangan khawatir. Prajurit itu menjelaskan dengan 
sabar. 


"Tan ada di sini," kata Gin Mo keras kepala. 


Setiap orang adalah titik cahaya dalam pikirannya, orang 
biasa adalah kunang-kunang, makhluk gaib adalah bola 
lampu kecil, dan Guru Tan .... 


Ini matahari. 
Qin Mo tidak takut, karena di mana pun dia berada, selama 


dia mendongak, dia bisa melihat matahari. 


142 


Bab 143 Ruang kelas teraman di dunia 


Bab 143 Ruang kelas teraman di dunia (3) 


"Diberitahu pada 12 Agustus bahwa Wei Mou, penjahat 
utama dari organisasi kemampuan ilegal yang diinginkan 
oleh S-Class Wanted Order of Ability Team, ditangkap di Kota 
B. Sejauh ini, 23 kemampuan di S-Class Wanted Order yang 
dikeluarkan oleh Departemen Kemampuan pada tanggal 30 
Juli 18 buronan telah ditangkap, dan masih ada 5 penjahat 
yang tersisa. Departemen Kemampuan mengimbau 
masyarakat umum untuk bekerja sama dengan tim 
kemampuan untuk menangkap penjahat. Kerusakan sosial 
dari pelanggar kemampuan sangat tinggi . Warga negara 
yang telah menemukan jejak pelanggar kemampuan harus 
melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu, Membuat 
laporan setelah memastikan keselamatan Anda sendiri, dan 
melaporkan hotline 4XX-XX ...... £ 


Berita tentang penangkapan penjahat yang dicari disiarkan 
di TV. Tan Yan duduk di ruang kelas, minum teh dan 
membuka-buka buku tentang pedagogi dan psikologi anak 
di tangannya. 


Xiao Lu berdiri di belakang Tan Yan dan membaca 
bersamanya. Dia adalah penolong ayahnya. Jika dia ingin 
melatih penerus generasi berikutnya, tentu saja dia harus 
belajar pedagogi dengan ayahnya. 


Tan Yan lelah menonton, jadi dia meletakkan buku-bukunya 
dan melihat ke TV: "Kepala organisasi supernatural 
ditangkap beberapa hari yang lalu, dan anak-anak 
melakukan pekerjaan dengan baik." 


Rusa kecil itu menghela nafas jijik. 


Jika dia melakukannya, itu akan dilakukan dalam sekali 
jalan, dan akankah masih ada 5 orang yang berlari? 


Tan Yan mengulurkan tangannya dan menyentuh leher rusa: 
"Ini juga untuk melatih anak-anak, kan? Mereka berusia 
kurang dari sepuluh tahun, mereka bisa mengerahkan 
kekuatan yang begitu kuat, dan perkembangan masa depan 
tidak terbatas." 


Saat itu, Liang Xian bisa merasa lega. 


Xiaolu membungkuk di atas Tan Yan, mengatakan bahwa dia 
masih bayi, tidak lebih dari dua belas tahun. 


Tan Yan tersenyum dan memeluk Xiaolu: "Ya, ya, kamu akan 
selalu menjadi anak ayah yang baik." 


Ketika dia mendengar dia membual tentang dirinya sendiri, 
Xiaolu senang dan membenamkan kepalanya di pelukan Tan 
Yan. 


Di luar hujan turun, membawa sedikit kesejukan di terik 
musim panas. Hari ini, kelas pelatihan ditutup. Anak-anak 
tidak akan datang ke kelas. Liang Xian pergi untuk 
melakukan tugas lagi. Hanya ada Tan Yan Xiaolu dan 
Tianshen No. 2 di kelas, yang sangat damai. 


Membawa siswa ke masa pensiun sesekali juga merupakan 
hal yang baik. 


Tan Yan melihat ke luar jendela. Pejalan kaki di tengah hujan 
berlari kencang. Seorang pria berlari di bawah atap kelas 
pelatihan untuk berlindung dari hujan. Tan Yan berpikir 
sejenak dan membuka pintu. 


"Maaf, maaf, saya hanya ingin menunggu hujan turun 
sedikit sebelum pergi ..." Pria itu ternyata masih muda dan 
berkata dengan malu-malu. 


Silakan masuk untuk berlindung dari hujan, kata Tan Yan 
ramah. 


"Terima kasih!" 


Pemuda itu berjalan ke ruang kelas, tanda air di bawah 
kakinya menodai lantai yang bersih, dan dia tiba-tiba 
tersipu. 


Melihat orang ini hampir sama tingginya dengan miliknya, 
Tan Yan naik ke atas untuk mengambil satu set pakaian dan 
menyerahkannya kepadanya: "Pakai, kamu akan sakit jika 
tetap basah." 


Dia mengangguk dan berterima kasih padanya, dan ketika 
dia melihat Tan Yan dengan sopan membalikkan 
punggungnya, dia dengan cepat mengganti pakaiannya 
yang basah. 


Setelah dia berganti pakaian, Tan Yan menyerahkan handuk 
itu lagi dan memintanya untuk menyeka rambutnya. 


Terima kasih, kamu orang yang sangat baik, kata pemuda 
itu penuh terima kasih. 


Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Tan Yan 
tersenyum lembut. Dia memberikan pemuda itu secangkir 
teh panas, dan Xiao Lu datang untuk menatap pemuda itu. 
Dia mengenakan pakaian Ayah! 


Pemuda itu kaget saat melihat rusa sika sebesar itu di dalam 
rumah. 


"Itu ... bisakah orang biasa memelihara sika rusa? Aku hanya 
melihatnya di kebun binatang ..." 


Orang pribadi boleh memelihara rusa, selama mereka 
melalui prosedur yang relevan. Negara mengizinkan rusa 
yang dipelihara secara pribadi terutama rusa sika, rusa 
merah, rusa berbibir putih, sambar, dll., Tetapi kebanyakan 
dari mereka dibesarkan di peternakan, seperti saya ketika 
saya seorang putra. Jumlah mereka tidak banyak. Jangan 
khawatir, jangan lihat dia tinggi, faktanya, dia tidak agresif, 
saya punya bukti profesional di sini. " 


Xiaolu mengusap Tan Yan, membuktikan bahwa dia sangat 
jinak. 


Pemuda itu merasa lega, menyesap teh panas, dan 
memandangi hujan deras di luar jendela, matanya sedikit 
bingung. 


Ada apa, apakah kamu menemui kesulitan? Tanya Tan Yan. 


Dia sangat ramah, dia memakai kacamata dan lembut, dan 
ada buku-buku pendidikan di atas meja, seperti guru yang 
dekat, memberi orang rasa aman. 


Pemuda itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara 
rendah: "Orang tuaku meninggal setahun yang lalu." 


Maaf, mengingatkanmu pada hal-hal yang menyedihkan. 
Tan Yan menepuk pundak pemuda itu. 


Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan: 
"Dia mati di 'kosong'. 


Saat itu, mereka sedang dalam kecepatan tinggi, dan ayah 
mereka mengemudi dan ibu mereka duduk di co-driver. 
Kebetulan 'kosong' terbuka dengan kecepatan tinggi. 


Mereka bahkan tidak sempat untuk mengerem dan berlari 
ke dalamnya. Itu adalah dunia yang ditempati oleh binatang 
buas, dan tim kekuatan super hanya merebut kembali sisa- 
sisa orang tuaku yang telah digigit oleh binatang buas. 
Setelah saya mengatur pemakaman mereka, saya 
mengubah properti saya dan datang ke Kota B. " 


Tan Yan tahu tentang kecelakaan itu. Meski sudah pensiun, 
dia tidak pernah melepaskan perhatiannya untuk "kosong". 
Tim adidaya juga akan memberikan informasi "kosong" 
kepadanya. Dia bisa mengingat setiap peristiwa "kosong" 
dalam sepuluh terakhir tahun. Detail. 


Tiga puluh enam hari yang lalu, lima mobil di jalan raya 
Provinsi H "kosong" karena terlalu lambat mengerem. Empat 
di antaranya berisi anak-anak. Setelah memasuki dunia lain, 
mereka membuka tutup pelindung untuk melindungi 
keluarga. Tapi mobil pertama yang menabrak "lubang" itu 
hanyalah sepasang orang tua berusia lima puluhan. Mereka 
jauh dari mobil lain. Mereka tidak bisa bertemu mereka 
tepat waktu, dan mereka dibunuh oleh binatang buas. 


Kecepatan kedatangan tim adikuasa tidak terlalu lambat, 
tetapi hanya menyambar sebagian dari sisa-sisanya. 


Kedua korban telah dihitung sebagai sedikit di masa lalu 
pengalaman "kosong". Menurut statistik nasional, dalam 
sepuluh tahun terakhir, jumlah orang yang meninggal 
karena "kosong" di negara itu telah 375.438. Dalam sepuluh 
tahun, 370.000 orang telah meninggal. Cukup rendah. Ada 
lebih dari 100.000 orang yang meninggal dalam kecelakaan 
lalu lintas di seluruh negeri setiap tahun, tetapi hanya 
30.000 orang yang "kosong" Ini adalah hasil dari upaya 
seluruh negeri. 


Tetapi keduanya bahkan tidak mencapai sebagian kecil dari 
total. 


Bagi pria muda ini, itu seumur hidup. 


"Negara ini telah mulai menanamkan chip pertahanan di 
seluruh negeri." Tan Yan berkata, "Selama mereka bersedia 
menandatangani perjanjian layanan, semua orang akan 
ditanamkan chip dalam waktu 20 tahun." 


"Saya tahu," pemuda itu mengangguk sedih, "Atau menurut 
kelompok umur, sepuluh tahun pertama adalah anak di 
bawah umur, kemudian kelompok umur 18-30 tahun, dan 
kemudian 30-45 tahun. Orang tua selalu di akhir. " 


Ini karena semakin muda orangnya, semakin mudah untuk 
membangkitkan kekuatan supernatural. Hanya jika ada 
lebih banyak kekuatan super, kita bisa melindungi lebih 
banyak orang. Tan Yan melihat bahwa pikiran pemuda itu 
sepertinya telah masuk ke tanduk, jadi dia lega dan 
berharap dia bisa segera keluar. 


Saya tidak ingin bergabung dengan tim negara adidaya. 
Pemuda itu berkata, Ketika saya melihat seragam hitam, 
saya ingat hari itu, orang-orang dengan pakaian warna yang 
sama memberi saya paket dan berkata bahwa mereka telah 
mencoba yang terbaik dan itu sangat tidak nyaman. " 


Dia menutupi hatinya dan menatap Tan Yan dengan 
kesakitan: "Saya mengerti bahwa tim kemampuan 
melakukan yang terbaik. Saya tidak ingin menyalahkan 
mereka, tetapi ... saya tidak dapat menahannya!" 


Seluruh negara memuja tim negara adidaya. Semua orang 
tahu bahwa jika suatu saat Anda terlibat dalam 
"kekosongan", hanya tim adidaya yang bisa menyelamatkan 
mereka. Hidup mereka bergantung pada tim adidaya, dan 


beberapa orang tidak berani mengungkapkan 
ketidakpuasan mereka meskipun mereka tidak ingin 
menyombongkan diri. 


Orang muda tidak bisa mengatakan apa yang mereka 
pikirkan kepada orang di sekitar mereka, mereka hanya bisa 
mengatakan kepada orang asing ini. Bagaimanapun, setelah 
hujan, pertemuan singkat akan berakhir, dia tidak tahu apa 
panggilan guru, dan guru tidak tahu identitasnya. 


"Anda bisa menyalahkannya," kata Tan Yan dengan suara 
yang dalam, "Dalam analisis terakhir, kami terlalu lemah. 
Jika ada cukup banyak prediktor, Anda dapat memprediksi 
lokasi 'kekosongan' sebelumnya, dan mencegahnya terjadi. 
; Jika chip pertahanan yang cukup dapat dibuat, itu dapat 
ditanamkan pada semua orang di negara ini, yang sangat 
mengurangi tingkat kematian. Jika orang-orang dari tim 
negara adidaya cukup kaya dan jumlah orang cukup, 
mereka dapat memasuki " kosong "lebih cepat untuk 
menyelamatkan orang, terkadang Bahkan jika hanya satu 
menit, nyawa yang tak terhitung jumlahnya dapat 
diselamatkan. Ini adalah kekurangan dari tim adidaya, yang 
akan kita lakukan di masa depan. Mengapa kita tidak bisa 
menyalahkan dan menunjukkan itu hanya dengan 
menghadapi tekanan masyarakat, negara kami dapat 
membuat negara kami tumbuh lebih cepat. " 


Mungkin ini pertama kalinya seorang pria muda mendengar 
ucapan semacam ini, dan dia menatap Tan Yan dengan 
heran. 


"Tapi itu adalah tim adidaya, penyelamat seluruh rakyat. 
Mereka telah mencoba yang terbaik, bagaimana saya bisa 
menyalahkan mereka." Pemuda itu tanpa sadar mulai 
membela tim adidaya. 


la sedih melihat seragam hitam itu, namun ia masih ingat 
bahwa hari itu, petarung super itu masih mengalami luka 
gigitan binatang buas, namun ia tidak dirawat tepat waktu. 
Sebaliknya, ia bersikeras untuk memberikan jenazah 
miliknya. orang tua dulu. 


Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata: 
"Dengan kekuatan seorang pejuang yang hebat, dunia 
binatang buas tidak akan terluka parah. Mereka tahu bahwa 
orang tuaku sudah mati dan putus asa, tetapi mereka baru 
saja merebut mereka dari monster itu. mulut. sisa-sisa orang 
tua saya. Kapten mengatakan pada saat itu bahwa selama 
mereka bisa melakukannya, mereka tidak akan membiarkan 
siapa pun mati di dunia lain, bahkan jika mereka hanya 
membawa kembali jasadnya. Jika itu saya, itu saya ... " 


Dia berbicara dan menutupi wajahnya: "Saya bahkan tidak 
dapat menyelamatkan hidup saya untuk merebut tubuh 
orang tua saya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat 
dilakukan putra saya. Wajah apa yang harus saya salahkan 
untuk mereka?" 


Setelah lebih dari sebulan mengalami depresi, dia akhirnya 
memahami pikirannya yang sebenarnya. 


Bukan menyalahkan tim supernatural, tapi menyalahkan diri 
pengecut. Pindahkan rasa sakit yang tidak terlindungi ke 
tim negara adidaya untuk mengurangi rasa bersalah Anda 
sendiri. 


"Saya menjual rumah saya dan datang ke Kota B untuk 
mencari pekerjaan karena saya tahu bahwa pekerjaan 
implantasi chip pertahanan nasional harus dimulai di kota 
besar. Saya, saya takut akan mati secara misterius seperti 
orang tua saya, jadi saya datang ke City B dan ingin menjadi 


yang pertama. Menanamkan chip pertahanan, aku, aku 
terlalu kejam dan putus asa..." 


Tan Yan diam-diam menyerahkan pemuda itu handuk kertas, 
melihatnya menangis dalam diam, dan melihatnya terus 
menerus menyalahkan dirinya sendiri. 


Ketika saya menangis, distorsi yang tidak biasa tiba-tiba 
muncul di ruang. Pemuda itu mendongak, dan bagian 
tengah kelas secara bertahap berubah menjadi gelap ... 


Kosong! Dia segera melompat dan meraih Tan Yan dan 
berkata, Lari, dan panggil polisi segera setelah kehabisan! 


Tidak perlu. Suara Tan Yan sangat tenang. Dia memandang 
rusa itu dan berkata, Rusa kecil, bawa pakaianku. 


Jadi pemuda itu melihat rusa tinggi itu seolah-olah kosong, 
dan satu set pakaian hitam muncul di punggung yang 
kosong. 


Itu adalah seragam tim adidaya! 


Tan Yan mengenakan seragam timnya dan meraih tangan 
pemuda itu: "Ketakutan dan ketakutan adalah naluri 
manusia, bukan rasa malu. Yang sebenarnya memalukan 
adalah Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk 
mengatasi ketakutan batin Anda. Apakah Anda ingin 
melakukannya? ikuti aku? Pergi ke dunia lain, hadapi 
sumber ketakutanmu, dan kalahkan dirimu sendiri? " 


Logo power team begitu mempesona hingga mengingatkan 
pemuda itu pada pemakaman berdarah, power warrior 
ditutupi dengan bekas luka dan menyalahkan dirinya 
sendiri di wajahnya. 


Rasa takut, sedih, dan menyalahkan diri sendiri 
membuatnya tidak bisa bernapas, dan "kekosongan" terus 
menyebar di hadapannya, membuat kakinya lemas. 


Tangan yang menggenggam tanganku begitu hangat. 


"Aku, ikuti kamu, pergi!" Kata pemuda itu dengan susah 
payah. 


Tan Yan tersenyum: "Kamu masih percaya pada gaun ini." 
Dia menepuk rusa: "Tunggu aku di rumah dengan patuh." 


"Yo ~~~~" Rusa mengangkat kepalanya dan merespon 
lama. 


Dia adalah mercusuar dan penunjuk arah Selama dia di 
rumah, Ayah dapat menemukan jalan pulang tidak peduli 
dimanapun dia berada. 


Pemuda itu merasa seperti bermimpi. Dia mengikuti guru 
yang tiba-tiba menjadi seorang pejuang ke dalam "kosong". 
Di bawah perlindungan penutup pelindung, dia melihat 
dunia yang sama sekali berbeda. 


Dapat dikatakan bahwa bumi terbalik, lautan api menetes 
ke tanah, dan angin mencabik-cabik makhluk-makhluk 
seperti pisau. 


Tidak ada vitalitas di seluruh dunia, semua orang akan mati, 
dan jeritan terus terngiang-ngiang di telinga saya. Dia 
hanya bisa mendapatkan rasa aman dengan menarik orang- 
orang di sekitarnya. 


Untungnya, dia tidak mengalaminya terlalu lama, Tan Yan 
hanya mengajak anak-anak muda itu untuk tinggal di dunia 
lain sebentar sebelum kembali ke kelas. 


Pria muda itu berlutut di tanah, terengah-engah. 


Hujan di luar telah berhenti, Tan Yan berkata dengan lemah: 
"Hujan telah berhenti. Kamu harus pergi ke kantor polisi 
terdekat untuk membuat catatan sekarang, menyatakan 
bahwa kamu baru saja kembali dari 'kekosongan', dan kamu 
mungkin terbangun dari kemampuan, dan Anda bersedia 
untuk mengikuti tes potensial. Kemampuan kebangkitan, 
dalam kasus tidak mau bergabung dengan tim kemampuan, 
perlu dipantau oleh negara. " 


Pemuda itu berkata dengan putus asa, "Apakah tim adidaya 
menghadapi dunia yang begitu putus asa?" 


Dia memandang Tan Yan, berharap mendapatkan hasil 
negatif. 


Tapi Tan Yan berkata: "Faktor eskatologis di dunia bencana 
dapat dikendalikan, dan ini adalah dunia asing yang relatif 
sederhana." 


Pemuda itu tinggal sebentar, dia menundukkan kepalanya 
dan melihat tangannya yang gemetar: "Apakah tim adidaya 
melindungi kita di dunia seperti itu?" 


Tan Yan tidak menjawab pertanyaannya, dan pemuda itu 
tidak membutuhkan jawabannya, Dia sudah menyaksikan 
jawabannya dengan matanya sendiri. 


Putus asa untuk pergi ke kantor polisi untuk pencatatan, 
diikuti oleh polisi ke lokasi pengujian untuk memeriksa dan 
memastikan bahwa dia memiliki potensi untuk bangkit, tim 
kemampuan dengan cepat mengirim seseorang untuk 
memberinya pilihan. 


Apakah untuk bergabung dengan tim, atau menjadi orang 
yang diawasi setiap saat. 


Pemuda itu melihat ke dua dokumen di depannya, 
mengingat kematian tragis orang tuanya, wajah pejuang 
supernatural yang menyalahkan diri sendiri, dunia berbeda 
yang mengerikan, dan seragam tim hitam Tan Yan. 


Ini dunia yang mengerikan, tapi ... 


Ketakutan dan ketakutan adalah naluri manusia, dan itu 
bukan hal yang memalukan. Rasa malu yang sebenarnya 
bahkan bukan keberanian untuk mengatasi ketakutan batin. 
Kata-kata guru yang bertemu dengan damai bergema di 
telingaku. 


Pemuda itu mengertakkan gigi dan menandatangani 
formulir lamaran untuk bergabung dengan tim. 


Saya melamar untuk bergabung dengan tim adidaya. Dia 
mengangkat kepalanya dan ragu-ragu, hanya menyisakan 
ketegasan. 


Tim kami tidak cukup kuat. Hanya lebih banyak orang yang 
bergabung dengan tim ini untuk menyelamatkan lebih 
banyak orang biasa. 


Jadi meskipun dia takut, dia tetap memilih untuk menjadi 
seorang pejuang super, untuk mencegah tragedi terulang 
kembali, untuk mengalahkan diri yang tercela. 


143 


Bab 144 Ekstra Xiaolu 


Bab 144 Ekstra: Xiaolu 


Awalnya saya tidak ingat, saya sudah lari sejak saya lahir, 
lari mencari makan, lari menghindari perburuan predator, 
dan lari untuk bertahan hidup. Rasa lapar dan takut 
menemaninya sepanjang waktu.Bahkan saat tidur, ia harus 
waspada terhadap serangan makhluk nokturnal. 


Ketika angin puting beliung menyapu langit, rusa kecil itu 
memandang rusa yang terus berlari dan tidak menunggu 
dia berteriak. Dia tidak menyalahkan rusa. Ini adalah hukum 
alam. Dia pun menepis teman-temannya yang tertangkap 
oleh binatang buas dan menggunakan Pengorbanan mereka 
dengan imbalan keselamatan seluruh kawanan rusa. 


Angin yang merobek segalanya memotong luka yang tak 
terhitung jumlahnya di tubuhnya. Rusa itu sangat sakit. Dia 
berteriak, tetapi suara keras angin menutupi teriakannya. 


Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya, dia 
hanya akan terlempar ke langit, dan kemudian jatuh dengan 
keras hingga mati. 


Tiba-tiba sesosok tubuh berlari ke arah angin, memeluknya 
dengan tangan yang kuat, dan menyeretnya ke dalam 
pelukannya. 


Saat itu, dia masih belum mengerti apa-apa, dia hanya akan 
gemetar di pelukan orang itu. 


Dia tidak tahu bahwa makhluk yang menyelamatkannya 
disebut manusia, dan dia tidak tahu betapa bahagianya dia 


di masa depan. 


Sekelompok makhluk berkaki dua mengatakan hal-hal yang 
tidak dia mengerti, apakah mereka akan memakannya? 
Rusa kecil itu menyusut ke dalam pelukan binatang berkaki 
dua yang telah menyelamatkannya, merasa dadanya yang 
tidak lebar itu sangat hangat. 


Setelah mereka berbicara sebentar, mereka membawanya 
ke tempat yang asing. Xiaolu merasa seluruh rusa miliknya 
hancur berantakan dan disambung kembali, sesuatu yang 
berbeda ditambahkan saat penyambungan. 


Dia dapat segera memahami apa yang dikatakan oleh 
binatang berkaki dua itu, dan dia tahu bahwa orang yang 
menyelamatkannya bernama Tan Yan, seorang siswa muda 
dengan prestasi akademis yang buruk, dan sangat tampan. 


Xiaolu tidak memiliki estetika manusia, Dia hanya tahu 
bahwa setelah memasuki dunia asing melalui "kekosongan", 
makhluk berkaki dua di sekitarnya terbagi menjadi dua jenis 
di matanya, Tan Yan dan orang selain Tan Yan. Yang terlihat 
bagus adalah Tan Yan, dan yang terlihat sama adalah teman 
Tan Yan. 


Tan Yan berkata ia akan pergi ke dunia lain dan 
menyerahkannya kepada seseorang yang tidak bisa melihat 
Wajahnya. Xiao Lu merasa sangat panik. Hanya Tan Yan yang 
bisa membuatnya merasa nyaman. 


Dia berjuang mati-matian, tetapi menemukan bahwa 
kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan 
kecepatan larinya jauh lebih cepat. 


Dia mengikuti Tan Yan dan memasuki dunia yang sangat 
dingin. Itu sedingin minus 100 derajat Celcius. Xiao Lu tidak 


tahu bagaimana dia tahu konsep suhu. Dia tahu itu secara 
alami ketika dia datang ke dunia baru. 


Kenapa kamu mengikuti? Tanya Tan Yan sambil menyentuh 
leher Xiaolu. 


Bahkan suaranya sangat bagus. 


Xiao Lu menyipitkan matanya dan meletakkan wajahnya ke 
sisi tangan Tan Yan. 


Tan Yan tampaknya tidak berpikir dia bisa mengerti apa 
yang dia katakan, jadi dia memeluknya dan berkata, "Dekat 
dengan saya, hati-hati terhadap radang dingin, dan saya 
akan membawa Anda kembali ke dunia nyata." 


Xiaolu berjuang untuk melompat dari pelukannya dan 
mengatakan kepadanya dengan tindakan bahwa dia tidak 
kedinginan, dan bahwa dia kuat dan kuat secara fisik dan 
dapat membawa pulang Tan Yan. 


"Haruskah kamu juga membangkitkan kekuatan? Kamu 
tidak takut dingin." Tan Yan tersenyum, "Kalau begitu larilah 
denganku, dan panggil aku jika kamu tidak bisa mengikuti." 


Bagaimana mungkin keempat kaki itu tidak bisa berjalan 
dengan dua kaki, tetapi hanya dengan berlari, Xiaolu yakin 
dia tidak akan kalah dari siapa pun. 


Dia berlari lebih cepat dari sebelumnya, dia tidak terpeleset 
di es sama sekali, dan dia berlari begitu lama tanpa 
kesulitan. Tapi Tan Yan di depan berlari lebih cepat, dia tidak 
bisa mengejar dengan keempat kakinya, jadi dia hanya bisa 
mengikuti dari kejauhan. 


Kadang-kadang, Tan Yan berhenti dan menunggunya 
sebentar, Xiaolu merasa sangat tidak berguna, kecepatan ini 


tidak memungkinkan Tan Yan untuk menungganginya. 


Setelah sampai di titik teleportasi, Tan Yan dengan heran 
memuji rusa itu: "Kamu belum mendapat tanduk. Kamu bisa 
lari begitu cepat dengan kepala sekecil itu. Saat kamu besar 
nanti, mungkin aku tidak akan bisa menyusul kamu." 


tumbuh? Rusa itu memiringkan kepalanya, ya, dalam 
pengetahuannya yang baru diperoleh, dia masih rusa 
remaja sekarang, dan dia bisa terus tumbuh, Otot keempat 
kakinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. 


Senang tumbuh dewasa, dan setelah dewasa, Anda bisa 
menggendong Tan Yan. 


Xiaolu berjongkok di depan Tan Yan, berteriak penuh harap. 


Setelah kembali ke dunia nyata, Xiaolu mengenal banyak 
orang, dan pemahamannya tentang manusia berubah dari 
orang selain Tan Yan dan Tan Yan menjadi orang selain Tan 
Yan, Tan Yan, dan Qiao Zhixue. 


Qiao Zhixue sangat buruk, dan dia segera melihat bahwa 
dia mengerti apa yang dikatakan semua orang, dan 
mengancamnya untuk kehilangan uang Untunglah, Tan Yan 
berkata dia ingin mengenalinya sebagai putranya, dan 
menamainya Tan Lu. 


Tan Lu, Xiao Lu memiringkan kepalanya dan menyipitkan 
mata, Dia menyukai nama ini, yang sangat mirip dengan Tan 
Yan. 


Sayangnya, karena si jahat Qiao Zhixue, dia tidak bisa 
tinggal bersama Tan Yan. Dia harus tinggal di pangkalan dan 
makan pasta hijau yang telah disiapkan Qiao Zhixue. 


Menurut teori Qiao Zhi, pasta hijau ini merupakan nutrisi 
yang baik untuk tubuhnya dan dapat membantunya 
tumbuh dengan cepat, baru kemudian Xiao Lu bertahan 
untuk makan. 


Meskipun Qiao Zhixue sangat buruk, dia tahu banyak. 
Dengan mengikutinya, dia bisa mempelajari ilmu yang 
berguna untuk Tan Yan, dan dia bisa menjadi lebih kuat, 
hijau dan tidak enak, tapi setelah makan, dia menjadi lebih 
kuat dari sebelumnya. 


Pangkalan sangat aman, tidak ada singa atau harimau yang 
akan datang untuk menangkapnya, dia memiliki kamar 
sendiri, dan dia tidak lagi harus berdiri dan tidur. 


Meski begitu, rusa tetap khawatir, setiap hari berdiri di 
dinding, dan akan bangun setelah mendengar sedikit suara. 


Untuk makan, berolahraga, dan belajar, ia harus cepat 
dewasa, dan suatu saat ia akan bisa menemani Tan Yan. 


Dunia Xiaolu semakin besar dan besar. Selain Tan Yan Qiao 
Zhixue, dia telah bertemu lebih banyak orang. 


Ada seorang ibu, Liang Xian, yang merupakan orang kedua 
yang bersedia dekat dengan Xiao Lu selain Tan Yan, namun 
ia tidak bisa mengatakan bahwa ia sangat menyukainya, 
namun ia dapat merasakan bahwa ada hal yang serupa di 
antara keduanya. Xiao Lu tertarik pada Liang Xian dan akan 
belajar darinya dari waktu ke waktu. 


Tapi ibunya bukanlah ibu yang baik, ketika Xiaolu 
menyukainya sedikit, ibunya memberinya seorang adik laki- 
laki. 


Adik laki-laki itu sangat jahat. Dia jelas memiliki ayahnya 
sendiri, dan dia masih harus merebut ayahnya, 


mengandalkan kemampuannya sendiri untuk berbicara, dan 
mencari orang untuk menghadapinya di mana-mana, 
bahkan Qiao Zhixue, orang jahat itu, membantu saudaranya 
berbicara. 


Xiaolu sangat marah. 


Tapi adik laki-lakinya kaya dan bisa membelikan kado ulang 
tahun untuk Tan Yan. Xiaolu adalah rusa yang sangat kuat, 
tetapi dia masih ingin tunduk pada uang, dan harus 
menggoyangkan kakinya untuk berdamai dengan 
saudaranya. 


Adik laki-lakinya masih bisa membantunya mendapatkan 
KTP dan mendaftarkan tempat tinggal permanennya ke 
rumah Tan Yan Mengapa adik laki-lakinya begitu baik? Rusa 
kecil mengerti apa yang dia ketahui. 


Dia menyampaikan pertanyaannya kepada Qiao Zhixue 
melalui tanduknya, dan Qiao Zhixue menjawab: "Anda dan 
Celestial II memiliki kelebihan dan kekurangan masing- 
masing. Anda memiliki tubuh dan mobilitas, dan Celestial II 
memiliki bahasa. Jika Anda tidak peduli, Anda ingin untuk 
menghancurkan Sangat mudah untuk menjatuhkan 
Celestial Il, dan jika Celestial II benar-benar menguasai 
sistem persenjataan negara, tidak akan sulit untuk 
membunuh Anda. Untungnya, Anda semua adalah anak- 
anak baik yang disiplin dan taat hukum dan tidak akan 
menyalahgunakan Anda. keuntungan." 


Tentu saja, Xiaolu tidak ingin membunuh Tianshen II, dia 
hanya berharap Tan Yan bisa lebih menyukainya, meskipun 
itu sedikit lebih. 


Apakah jauh lebih baik belajar berbicara? 


Jadi Xiaolu mulai belajar berbicara secara diam-diam dan 
meminta Tianshen No. 2 untuk membantunya mengunduh 
video instruksional untuk anak-anak. 


Kurasa ini tidak bisa dilakukan dengan kerja keras, saudara 
nakal itu menuangkan air dingin ke rusa. Pita suaramu 
berbeda dari manusia. Mereka tidak memiliki fungsi bahasa, 
jadi kamu tidak bisa belajar berbicara bagaimanapun." 


Dia benar, Xiaolu tidak bisa mempelajarinya. 


Setelah belajar selama lebih dari setengah bulan, Xiaolu 
bersandar di dinding karena frustrasi. Ia biasanya berdiri 
bahkan saat tidur dan jarang tengkurap, hal ini terlihat 
sangat menyedihkan. 


Tianshen II hanya dapat menghiburnya: "Tetapi kekuatan 
supernatural Anda sangat kuat. Selama Anda melatih otak 
dan terus meningkatkan kesadaran Anda, suatu saat Anda 
akan dapat menyampaikan pikiran Anda melalui tanduk, 
sehingga orang-orang di sekitar Anda dapat mendengar apa 
yang Anda maksud. La. " 


Xiaolu sangat senang, dia mulai berkonsentrasi melatih 
dialog mental. 


Benar-benar membuatnya sukses, pada malam hari ulang 
tahun Tan Yan, ia mampu menyampaikan kata-kata selamat 
ulang tahun ke suatu tempat yang berjarak 2 meter, tanpa 
menyentuh tanduknya. 


Dia berencana menunggu sampai tengah malam untuk 
mengatakan ini pada Tan Yan. 


Tapi pada jam dua belas tengah malam, Tan Yan menghilang. 
Dia tidak bisa merasakan keberadaan Tan Yan. Dia berlari ke 


seluruh pangkalan dan menyebarkan pikirannya ke setiap 
sudut tanpa mendapat jawaban. 


Kali ini, Celestial 2 tidak bisa menghiburnya, dan Celestial 2 
bahkan lebih sedih darinya. 


Untuk pertama kalinya, Xiaolu mengerti apa artinya 
bersedih dan apa artinya tidak ingin kalah. 


Dia lebih baik mati sendiri daripada Tan Yan pergi. 


Dia berlari dengan putus asa, dan setiap malam dia akan 
membawa Tianshen-2 untuk lari keluar dari pangkalan 
untuk menemukan tempat di mana Tan Yan pernah tinggal. 


Kabupaten Pingxian, Kota B, Akademi Militer Pusat, 
Shijiazhuang, Oinhuangdao ... semua tempat di mana Tan 
Yan meninggalkan jejak kaki selama hidupnya, Xiaolu berlari 
ke mana-mana, dan tidak pernah menemukan apa pun. 


Kemudian, dia berhenti berlari, tetapi pergi ke Makam Martir 
setiap malam, melihat nisan Tan Yan dan berbisik. 


Adik laki-laki dari Tianshen II ini mengatakan bahwa 
perasaannya terlalu kuat, melalui penelitian terhadap 
manusia, ia percaya bahwa sedikit lebih cuek secara 
emosional akan menghasilkan umur yang lebih panjang. 


Xiaolu memberitahunya bahwa jika tidak ada Tan Yan di 
dunia, dia tidak akan tertarik untuk hidup seratus tahun. 


Ketika Tenshin-2 ingin mengatakan sesuatu, lampu 
peringatan di tablet berkedip untuk beberapa saat, tetapi 
pada akhirnya tidak ada yang dikatakan. 


Xiaolu tahu bahwa Tianshen 2 juga tidak nyaman. Dia 
berkata bahwa setiap kali dia menemani Xiaolu untuk 


menemukan Tan Yan, suhu CPU akan naik secara tak terduga 
ketika dia mencari informasi masa lalu Tan Yan di database. 
Dia dengan gila-gilaan menyalin dan menempelkan 
informasi Tan Yan , membuat file sampah. Saat memori 
penuh, prosesor berjalan lebih lambat, dan terasa sangat 
terhalang. 


Ini mungkin kesedihan. Tenjin No.2 menghela nafas, Ini 
sangat tidak nyaman. 


Rusa menjilat tablet yang disterilkan, dan saudara-saudara 
saling menghibur. 


Untungnya, Tuhan telah memperlakukan mereka dengan 
baik. Tan Yan kembali dan menyatukan kembali 
kesadarannya di bawah pikiran semua orang. Dengan upaya 
bersama semua orang, dia memiliki tubuh baru, berbagi 
kehidupan dengan ibu Liang Xian, dan dapat hidup selama 
beberapa dekade. 


Saya tidak tahu sudah berapa lama Xiaolu selama beberapa 
dekade. Tianshen 2 memberitahunya bahwa rentang 
hidupnya hanya 20 tahun, jauh lebih pendek dari Tan Yan. 


Xiao Lu sangat bahagia, dia bisa tinggal bersama Tan Yan 
selama lebih dari 20 tahun tanpa melihat Tan Yan pergi. 


Setelah Tan Yan kembali, dia membeli sebuah rumah kecil 
berlantai dua di Kota B dan tinggal di sana bersama rusa. 


Pada malam hari ketika Liang Xian pergi untuk melakukan 
tugas itu, rusa itu tidak membasuh dirinya sendiri, menyeka 
kukunya, dan tinggal di tempat tidur Tan Yan. 


Dia jelas makhluk yang berdiri, tetapi dia akan berbaring di 
sebelah Tan Yan, karena lengan Tan Yan adalah yang paling 
aman. 


Itu adalah pagi yang mengantuk lainnya. Ibu Liang Xian 
kembali setelah menyelesaikan tugas. Dia menyelinap ke 
dalam kamar, melepas seragamnya, naik ke tempat tidur, 
dan naik ke tempat tidur Xiaolu dan Tan Yan. 


Xiao Lu mengangkat matanya dan menggerakkan pantatnya 
dengan susah payah, meninggalkan tempat untuk Liang 
Xian. 


Dia menyuruh ayahnya berbaring di sebelah kirinya, ibunya 
yang meremas di sebelah kanannya, dan adik laki-lakinya 
yang dalam keadaan tidur di atas kepalanya. 


Hangat dan hangat. 


Cakrawala baru saja memutih, sekitar pukul empat, dan 
saya bisa tidur sebentar ... 


Xiao Lu perlahan menutup matanya dan tertidur dengan 
gembira sambil bersandar pada Tan Yan. 


la, Tan Lu, seekor rusa yang suka berlari, rela berhenti berlari 
di samping Tan Yan, menjadi keluarganya, dan 
menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. 


Penulis ingin mengatakan sesuatu: 


Artikel ini sudah selesai sekarang, terima kasih atas 
dukungan Anda. 


Teruslah tergila-gila dengan artikel baru Amway sendiri 
"Mereka Semua Mengatakan Saya Bertemu Hantu", artikel 
penyesuaian mudah orang pertama. 


27 Maret 2021 
TAMAT 


